Pengarang: 
Imam Al Hafizh 
Ali bin Umar Ad-Daraguthni 
Wafat: 385 H 


Komentar dan Takhriy Hadits oleh: 
Majdi bin Manshur bin Sayyid Asy-Syura 


Al Imam Al Hafizh Ali bin 
Umar Ad-Daraguthni 


SUNAN 
AD-DARAOUTHNI 


Jiid1 


o 


Penerbit Buku Islam Rahmatan 


Daftar Isi هخه‎ 1 1 2 2 2 2 12 2 2 212 ts vii 
Pendahuluan AN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11177777111٨1٨1 1 
Biografi Imam Daraguthni 1 1 2 2 2 2 2 يي‎ 3 
Nasab dan Asal لاا 1 1 اا‎ 3 
Guru-guru اال‎ 01010110000 3 
Murid-murid Ad-Daraquthni ........................................ sasa 4 
Wafatnya د‎ 1 1 2 PA AN و‎ 4 
KITAB THAHARAH (BERSUCI).....encooooooooooooooooooooo.o. 0 6 
01. Bab Hukum Air yang Terkena Najis............................................ “0 
02. BabAir yang Berubah ...........o.oooooooooooooooooooooooooooooooo. 40 
03. Bab Berwudhu dengan Air dari Ahli Kitab ...................................... 54 
04. Bab Sumur yang Kemasukan Binatang........................ooo.ooo.. 55 
05:, Bab AI Laut ;:..;;5. 0 بببب-0021‎ Bana Man 57 
06. Bab Makanan yang Kejatuhan Binatang (Serangga) yang Tidak 
Memiliki Darah yang Mengalir ...........ooocoooooooooooooooo 68 
07. Bab Air Hangat ....................................... ear: 69 : 
08. Bab Air Bekas Membasuh Roti ..........oo.ooooocoooooooooooooooom. 73 
9. Bab Takwilan Ayat: “Hai Orang-Orang Yang Beriman, Apabila 
Kamu Hendak Mengerjakan Shala? .......................................... 74 
10. Bab Berwudhu dengan Air SisaBersiwak ...................................... 75 
11. Bab Bejana Emas dan Perak “mo... ono eno ل‎ 76 
12. BabMenyamak Kulit ١١١٢ ٢ ٢۳٢ 78 
13. Bab Mencuci Kedua Tangan Bagi Orang yang Bangun dari Tidur ...96 


Daftar Isi 


Sunan Ad-Daraguthni — 


14. Bab Niat.................................... ٢٢٢ aa an ا‎ Sada 100 
15. Bab Mandi di Air Menggenang (Tidak Mengalir) .......................... 103 
16. Bab Laki-Laki Berwudhu dengan Sisa Air Wudhu Wanita ............ 103 
17. Bab Istinja (Cebok) ......oooooooooooooooooooooooooooo 109 
18. لوق‎ Pena ىى‎ ng. 123 
19. Bab Menghadap ke Arah Kiblat Ketika Buang Hajat ................... 124 
20. Bab Seputar Istinja..........oooooooooooooooooooooooooo 133 
21. Bab Air Bekas ممم مم مساقتل‎ 135 
22. Bab Jilatan Anjing Pada Bejana ...................oooooooooooo. 139 
23. Bab Air Bekas Minum Kucing نس‎ asas 149 
24. Bab Membaca Basmalah Ketika Wudhu.......................o...... 161 
25. Bab Berwudhu Dengan Rendaman/Perasan Sari Buah.................. 172 
26. Bab Anjuran Membaca Basmalah ketika Mengawali Bersuci ........ 187 
27. Bab Wudhu Rasulullah سم تسس‎ م٣‎ 188 
28. Bab Riwayat-Riwayat Tentang Anjuran Berkumur dan Beristinsyag, 

serta Mengawali Wudhu dengan Keduanya .................................. 200 
29. Bab Mengusap Kepala dengan Air Sisa Membasuh Tangan .......... 211 
30. Bab Riwayat-Riwayat yang Menyebutkan Tentang Bolehnya 

Mendahulukan Membasuh Tangan Kiri Sebelum Tangan Kanan ...212 
31. Bab Tata Cara Wudhu Rasulullah SAW ..........oooooooooo. 216 
32. Bab Memperbaharui Air untuk Mengusap Kepala ........................ 221 
33. Bab Tiga Kali Mengusap Kepala .......e..oooooooooooooooooooooo 221 
34. Bab Kadar Air yang Dianjurkan untuk Wudhu dan Mandi ............ 230 
35. Bab Sunnah-Sunnah Seputar Kepala dan Tubuh .......................... 231 
36. Bab Wajibnya Membasuh Kedua Kaki dan Kedua Tumit.............. 232 
37. Bab Riwayat-Riwayat Dari Ucapan Nabi SAW Bahwa Kedua 

Telinga Termasuk Kepala .........oooocoooooooooooooooooooo. 238 
38. Bab Riwayat-Riwayat Tentang Keutamaan Wudhu dan Cakupan 

Air Wudhu pada Kaki ............................... ٢۷۰ 271 
39. Bab Mengeringkan (Mengelap/Menganduki) Air Wudhu .............. 279 
40. Bab Menyiramkan Air Pada Kemaluan Setelah Wudhu ................ 280 
41. Bab Wajibnya Mandi Karena Bertemunya Dua Kemaluan 

Walaupun Tidak Ejakulasi (Mengeluarkan Sperma) ...................... 282 
42. Bab Riwayat-Riwayat Tentang Berkumur dan Beristinsyaq Ketika 

Mandi Jumib SSS 292 
43. Bab Larangan Mandi dengan Air Sisa Mandi Wanita .................... 298 
44 


. Bab Larangan Membaca Al Our'an Bagi Yang Junub dan Wanita 


Had sn aan Maa ا ا‎ Ra 299 


— Sunan Ad-Daraguthni 


. Bab Larangan Menyentuh Al Qur'an Bagi Yang Berhadats ........... 310 
. Bab Riwayat-Riwayat Tentang Sucinya Mani dan Hukumnya 

dalam Kondisi Basah dan Kering ................................................. 317 
. Bab Apa Yang Harus Dilakukan Orang Yang Junub Apabila 

Hendak Tidur, Makan, atau Minum? ..............—oooooooooooo 321 
. Bab Penghapusan Hukum: Air (mandi) Karena Air (Mani) ............ 322 
. Bab Najisnya Air Kencing, Perintah untuk Bersuci darinya, dan 

Hukum Air Kencing Hewan yang Boleh Dimakan Dagingnya ....... 325 
. Bab HukumAir Kencing Bayi Laki-Laki dan Bayi Perempuan yang 

Belum Mengkonsumsi Makanan .............oooooco.ooo 330 
. Bab Riwayat-Riwayat yang Menyatakan bahwa Tidur Sambil 

Duduk Tidak Membatalkan Wudhu سا‎ 1 1 1 assesses 335 
. Bab Menyucikan Tanah dari Air Kencing ..................................... 337 
. Bab Hal-Hal yang Membatalkan Wudhu dan Penjelasan 

Keterangan Tentang Menyentuh dan Mencium ............................. 340 
. Bab Riwayat-Riwayat Tentang Menyentuh Kemaluan dan Dubur, 

serta Hukumnya ...........oooooo ae 30 
. Bab Riwayat-Riwayat Tentang Menyentuh Ketiak........................ 385 
. Bab Berwudhu karena Sesuatu yang Keluar dari dalam Tubuh, 

Seperti: Mimisan, Muntah, Bekam, dan Sebagainya ..................... 387 
. Bab Riwayat-Riwayat mengenai Orang yang Tidur Sambil Duduk, 

Berdiri dan Berbaring, serta Thaharah Yang Diharuskan padanya ..412 
. Bab Hadits-Hadits Tentang Tertawa dalam Shalat dan Cacatnya ..416 
+ Bab Tayammum 12 1 1 1 1 1 121 1 1 12 1 2 1 1212 12 2 2 2 02 
. Bab Tayammum Dilakukan Setiap Kali Hendak Shalat ................. 489 
. Bab Makruhnya Orang yang Bertayammum Mengimami Orang 


002 00101 الا 


62. Bab Keterangan Tentang Tempat yang Dibolehkan untuk 
Bertayammum Padanya, dan Kadar (Jauhnya) dari Negeri, serta 
Tentang Mencari Air sesa 2 2 212 2 12 2 2 12 2 2 2 2 ة2ة‎ iani 404 

63. Bab Bolehnya Bertayammum Bagi yang Tidak Menemukan Air 
Selama Bertahun-Tahun ...........ooocoooo.coooooo 496 

64. Bab Bolehnya Bertayammum Bagi yang Memiliki Luka di 
Samping Menggunakan Air dan Membalut Luka .......................... 500 

65. Bab Bolehnya Mengusap pada Sebagian Kepala ......................... 507 

66. Bab Mengusap Khuff (Sepatu) ..................oooooooooooo 509 

67. Bab Rukhsah untuk Mengusap Khuff dan Keterangannya, 


Serta Perbedaan Riwayat-Riwayat padanya.................................. 512 


Sunan Ad-Daraguthni — 


68. Bab Wudhu dan Tayammum dari Bejana Orang Musyrik .............. 527 
69. Bab Mengusap Khuff Tanpa Batasan Waktu ................................ 538 
KITAB HAID ........................ لي‎ 543 
01. Bab Shalat yang Harus Dilaksanakan Oleh Wanita Ketika Suci 

Dani Haid sss 595 
02. Bab Bolehnya Mengerjakan Shalat Walaupun Darah Mengalir 

IN NAN INA 596‏ ال 
Bab Keterangan Tentang Aurat, dan Bahwa Paha Termasuk Aurat 600‏ .03 
Bab BolehnyaMengusapPerban......................................... 602‏ .04 
Bab Tempat-Tempat yang Boleh Digunakan Shalat dan‏ .05 

ii 0 604 

607 00 ال 
Bab Shalat Fardhu Adalah yang Lima Waktu ............................... 608‏ .1 
Bab Perintah untuk Mengajarkan Shalat dan Memukul Karenanya,‏ .2 

serta Keterangan Tentang Batasan Aurat yang Harus Ditutupi ....... 609 
3. Bab Haramnya Darah dan Harta Mereka yang Menyatakan 

Dua Persaksian (Syahadatain), Mendirikan Shalat dan 

Menunaikan Zakat ............................................. ee 613 
4. Bab Adzan Abu Mahdzurah dan Perbedaan Riwayat Tentangnya... 618 
5. Bab Riwayat Sa’d Al Qarazh................................ مها‎ 627 
6. Bab Iqamah dan Perbedaan Riwayat-Riwayat Tentangnya ........... 629 
7. Bab Larangan Mengerjakan Shalat Setelah Shalat Subuh dan 

Setelah Shalat Ashar ............................................. ٢٢٢۲٢ 662 
8. Bab Keterangan Tentang Waktu-Waktu Shalat dan Perbedaan 

Riwayat-Riwayat Seputar Itu م‎ a... 674 
9. Bab Imamah Jibril ...................................... aa aman 691 
10. Bab Anjuran Shalat di Antara Dua Adzan (Adzan dan Igamah) 

Pada Semua Waktu Shalat, Serta Anjuran Dua Raka'at Sebelum 

Maghrib dan Perbedaan Riwayat-Riwayat Seputar itu .................. 716 
11. Bab Riwayat Tentang Sifat Subuh dan Fajar, Serta Mana yang 

Mewajibkan Shalat ............................................... ana. 724 
12. Bab Sifat Maghrib dan Subuh متسس‎ 725 
13. Bab Sifat Shalat Isya yang Akhir .................................................. 727 
14 


15. 


. Bab Ijtihad dalam Menetapkan Arah Kiblat dan Bolehnya 


Mengira-Ngira 7070١ AN man 28 
Bab Tentang Perintah Adzan dan Imamah serta Keterangan Tentang 


— Sunan Ad-Daraguthni 


yang Lebih Berhak Terhadapnya.........................ooo.oo 733 


. Bab Merubah Arah Kiblat dan Bolehnya Menghadap ke Arah 

Kiblat Pada Sebagian Shalat 0137 a. 735 
. Bab Orang yang Mengerjakan Shalat Fardhu Bermakmum 

Kepada Orang yang Mengerjakan Shalat Sunnah ......................... 738 
. Bab Shalat di Kandang Unta dan di Kandang Kambing................ 739 
. Bab Mengulangi Shalat dengan Berjama'ah................................... 741 
. Bab Jama'ah dan Ahlinya, serta Sifat Imam .................................. 742 
. Bab Orang yang Paling Berhak Menjadi Imam ا‎ 743 
. Bab Dua Orang Adalah Jama'ah..............ooooooWooo 745 
. Bab Yang Layak Berdiri di Belakang Imam .................................. 746 
. Bab Shalat dengan Mengenakan Satu Pakaian ............................. 747 
. Bab Anjuran Meluruskan Shaff .......................oooo 749 


. Bab Memegang Tangan Kiri dengan Tangan Kanan Ketika Shalat 750 
. Bab Takbir dan Mengangkat Tangan Ketika Iftitah, Ruku, Bangkit 


dari Ruku dan Kadarnya, serta Perbedaan Riwayat-Riwayat 


. Bab Wajibnya Membaca Bismillaahir rahmaanir rahiim di dalam 


Shalat dan Menyaringkannya, Serta Perbedaan Riwayat-Riwayat 
Seputar HU 0 00 793 


. Bab Bacaan Doa yang Mencukupi Bila Tidak Dapat Membaca 


AL Paatihah bni 0 00000000 823 


. Bab Perbedaan Riwayat-Riwayat Tentang Menyaringkan 


Bismillaahir raahmaanir raahiim............................................... 828 


. Bab Wajibnya Membaca Ummul Kitab (Surah Al Faatihah) di 


dalam Shalat di Belakang Imam ...........».ooooooooocooo 835 


. Bab Tentang Sabda Nabi SAW, “Barangsiapa Mempunyai 

Imam, Maka Bacaan Imam Adalah Bacaannya.” dan 

Perbedaan Riwayat-Riwayat Seputar itu ...................................... 852 
. Bab Mengucapkan “Aamiin” di dalam Shalat Setelah Surah | 

Al Faatihah dan Menyaringkannya ............................................. 873 
. Bab Posisi Diamnya Imam Untuk Bacaan Makmum ..................... 878 
. Bab Kadar Bacaan dalam Shalat Zhuhur, Ashar dan Subuh .......... 880 


. Bab Dihapusnya Melekatkan Tangan Ketika Ruku dan Perintah 


Untuk Memegang Lutut .............. dawn TAN an SR 883 


. Bab Sifat yang Diucapkan Orang Shalat Ketika Ruku dan Sujud .. 892 
. Bab Ruku dan Sujud, Serta Apa yang Mencukupi Pada 


Sunan Ad-Daraguthni — 


61. 


. Bab Barangsiapa Mendapati Imam Sebelum Menegakkan 

Tulang Punggungnya, Maka Ia Telah Mendapatkan Shalatnya....... 905 
. Bab Keharusan Menegakkan (meluruskan) Tulang Punggung ketika 

Ruku ة 12121212121212 1 1 1 1 1 1 ساسا لق‎ enan 906 
. Bab Wajibnya Menempelkan Dahi dan Hidung ............................ 907 
. Bab Tata Cara Duduk Tasyahhud dan Duduk di Antara Dua 

SUJUT sees NAN NA TR 910 
. Bab Sifat Tasyahhud dan Wajibnya Tasyahhud, serta Perbedaan 

Riwayat-Riwayat Seputar Itu ............o..oocoooooooooo 912 
. Bab Wajibnya Bershalawat kepada Nabi SAW di dalam 

Tasyahhud dan Perbedaan Riwayat-Riwayat Seputar Itu .............. 927 
. Bab Keluar dari Shalat dan Tata Cara Salam ............................... 934 
. Bab Pembuka Shalat adalah Bersuci .................ooooooooo.. 940 
. Bab Shalatnya Imam dalam Keadaan Junub atau Berhadats ......... 943 


. Bab Sifat Lupa di dalam Shalat dan Hukum-Hukumnya, Serta 

Perbedaan Riwayat-Riwayat Seputar itu, dan Bahwa Shalat 

Tidak Terputus Karena Lewatnya Sesuatu di Depannya ............... 954 
. Bab Larinya Syetan Karena Mendengar Adzan, dan Dua Sujud 

Sahwi Sebelum Salam .........oooooooccoooooooooooo 972 
. Bab Berpatokan Pada Dugaan yang Kuat .................................... 975 
. Bab Sujud Sahwi Setelah Salam ....o.ooooooooooooooooo 978 
. Bab Tidak Ada Sujud Sahwi Bagi Makmum (Bila Ia Lupa), 

Namun Ia (Harus) Ikut Sujud Sahwinya Imam ............................. 979 
. Bab Berpatokan pada Kehati-Hatian, dan Sujud (Sahwi) Setelah 

Salam, Serta Tasyahhud Sebelum dan Sesudahnya ....................... 981 
. Bab Kembali Duduk Sebelum Sempumanya Berdiri ...................... 982 
. Bab Penghalal Shalat Adalah Salam ..........oooooooooooooooo 984 
. Bab Berhadats Sebelum Salam di Akhir Shalat, Atau Berhadats 

Sebelum Salamnya Imam, Maka Shalatnya Telah Sempurna ......... 985 
. Bab Shalatnya Orang Sakit yang Tidak Mampu Berdiri, 

dan Melaksanakan Shalat Fardhu di atas Kendaraan.................... 987 
. Bab Anjuran dan Perintah Shalat Berjama'ah ............................... 990 


. Bab Menggadha Shalat Setelah Habis Waktunya, dan 


Keterangan Tentang Orang yang Memasuki Shalat Kemudian 


Waktunya Habis Sebelum Selesai .............oooooooooo 990 
Bab Kadar Jarak yang Membolehkan Menggashar Shalat dan 
Kadar Waktunya..............oooooooooooooooooooooooo 1000 


— Sunan Ad-Daraguthni 


62. Bab Menjamak Shalat dalam Perjalanan (Safar) ..................... 1002 
63. Bab Tata Cara Shalat dalam Perjalanan, Menjamak Dua Shalat 

Tanpa Udzur, dan Tata Cara Shalat di Perahu ...........................- 1018 
64. Bab Tata Cara Shalat Sunnah di Perjalanan dan Menghadap 

Kiblat Ketika Shalat di atas Kendaraan ساسا‎ 1020 
65. Bab Shalatnya Orang Sakit Sambil Duduk Bersama Para 

Makmum 1 [ [ [ [ [ [ [ 00100 1023 
66. Bab Shalat dengan Membawa Busur, Mengenakan Perisai 


. Bab Makmum Menuntun Bacaan Imam Bila Ia Berhenti Ketika 


Membaca ا‎ 1028 


. Bab Kadar Najis yang Membatalkan Shalat.............................. 1031 
. Bab Imam Telah Lebih Dulu Shalat daripada Makmum, Maka 


Bagian yang Didapati dari Shalat Imam Adalah Permulaan 


Shalat مس يلال‎ 1032 
70. Bab Imam Telah Mewakili Bacaan Makmum ........................... 1034 
71. Bab Shalatnya Kaum Wanita Secara Berjama'ah dan Posisi 

Imam Mereka ٩ ھھ#ف##/#/#////‎ nann nana anana anana nana anna 1037 
72. Bab Jumlah Takbir Shalat Jenazah .......... ee 1041 
73. Bab Sujud AL Qur'an......... seen een ena an anana nana nana naen 1041 
74. Bab Sunnah dalam Sujud Syukur ....... lc, 
75 


. Bab Orang yang Telah Shalat Subuh Sendirian Lalu Mendapati 


Jama' ah, Maka Hendaklah ia Shalat lagi Bersama Jama'ah Itu ...1051 


Bab Tidak Melakukan Shalat Fardhu yang Sama Dua Kali dalam 


78. Bab Shalat Surah Pada Malam dan لل‎ ٥٩ 
79. Bab Tidak Ada Shalat Setelah Subuh Kecuali Dua Raka'at .. WA 1063 
80. Bab Anjuran bagi Tetangga Masjid untuk Shalat di Masjid Kecuali 

Karena Udzur bai nama MN anak aka nas 1065 
81. Bab Ingat Suatu Shalat Ketika Mengerjakan Shalat yang Lain .... 1068 
82. Bab Keutamaan Shalat Berdiri atas Shalat Duduk, dan Cara 0 
Shalatnya Orang yang Sehat di Belakang Orang yang Shalat 
Sambil Duduk «nas ea aa aa 1070 
83. Bab Waktu Shalat yang Terlupakan ..........oo.ooo.ooocoooooooo.. 1072 
84. Bab Bolehnya Shalat Sunah di Baitullah Sepanjang Waktu e 1073 


Sunan Ad-Daraguthni — 


PENDAHULUAN 


اي 
1 در 


Genk‏ رَيك رَب É Si‏ صفوت دې kalas‏ على sadi aa‏ له 


“Maha Suci Rabbmu Yang mempunyai keperkasaan dari apa yang 
mereka katakan. Dan kesejahteraan dilimpahkan atas para rasul. Dan 
segala puji bagi Allah Rabb seru sekalian alam.” (Qs. Ash-Shaffaat 
1371: 180-182). 

Akhi fillah! Buku di hadapan anda ini adalah buku yang sudah 
lama dinantikan kemunculannya setelah di-tahgig. Saya telah 
berusaha mempersembahkannya ke hadapan anda disertai takhrij 
sederhana tanpa meluaskan bahasan ataupun memberikan tambahan. 
Saya telah men-takhrij ayat-ayat dan hadits-haditsnya serta men- 
tahgig-nya disertai penjelasan derajat shahih dan tidaknya apabila 
memungkinkan. 

Semoga bisa dimaklumi dengan tidak disertakannya tambahan, 
namun terkadang terdapat penjelasan. Hal itu karena waktu yang 
sangat terbatas di samping terlalu banyaknya kesibukan. Semoga 
kelak Allah SWT memberikan kesempatan kepada saya untuk 
melakukannya setelah menyelesaikan juz pertama dari kitab ini. 
Hanya Allah lah yang Kuasa memberi petunjuk. 


Yang saya lakukan terhadap kitab ini: 
1. Men-takhrij ayat-ayat Al Our'an. 
2. Men-takhrij hadits-hadits dan merujuk kepada sumber- : 
sumbernya disertai penjelasan shahih dan tidaknya sedapat 


١ mungkin. 

3. Memberikan penomoran pada hadits-haditsnya secara 
berurutan (untuk semua hadits yang tercantum dalam kitab 
ini). i 

4. Memberikan nomor pinggir sesuai dengan naskah pegangan 


Sunan Ad-Daraguthni — لا‎ 


yang ada pada Mausu'ah Al Athraf (Ensiklopedi berdasarkan 
permulaan hadits), yaitu naskah yang diterbitkan Darul 
Marrifah. 

5, Membuat index permulaan hadits dan atsar dari kitab ini. 


Membuat index nama-nama perawi yang dibicarakan oleh Al 
Hafizh Ad-Daraguthni. 


Perhatian: Penilaian terhadap hadits-hadits ini tidak bersifat 
mutlak, karena saya memberikan penilaian ini hanya berdasarkan 
sanadnya saja yang kemudian saya nilai lemah atau shahih. Wallah 
a'lam. 


Adakalanya suatu hadits diriwayatkan dari jalur lainnya yang 
Shahih, yang mana pengarang kitab telah mengemukakannya lebih 
dulu. Adakalanya juga matannya shahih dan terdapat di dalam salah 
satu dari dari kitab Ash-Shahihain atau lainnya, namun jalur 
periwayatan yang dikemukakan pengarang di sini lemah atau matruk 
(tidak terpakai), maka penilaian terhadap sanad (mata rantai 
periwayatan) yang dicantumkan oleh pengarang di sini bersifat 
khusus. 

Ada kalanya juga suatu hadits mempunyai banyak jalur 
periwayatan yang karenanya apabila sanadnya lemah, kemudian 
ditutupi oleh pengarang, maka dapat meningkat menjadi hasan 
(dengan banyaknya jalur tersebut) atau bila sanadnya hasan 
meningkat menjadi shahih. Karena itu, saya memberikan penilaian 
terhadap masing-masing sanadnya satu persatu, tidak berdasarkan 
kelompoknya. Ada kalanya pengarang kitab tidak mencantumkan sisa 
jalur periwayatan suatu hadits, syahid atau mutaba 'ah-nya, maka saya 
pun tidak mencantumkannya karena khawatir “memperpanjang” dan 
saya hanya bermaksud mendekatkan takhrij serta memberikan 
penilaian terhadap masing-masing sanadnya satu persatu sesuai yang 
nampak bagi saya. Wallahu a'lam. 


Jika apa yang saya cantumkan ini benar, maka itu semata-mata 
dari Allah, dan jika salah maka itu adalah dari saya dan dari syetan, 
adapun Allah dan Rasul-Nya terbebas dari semua itu. 


Majdi bin Manshur bin Sayyid Asy-Syuri 
Madinat As-Salam, telp. 2812851 


[2] — Sunan Ad-Daraguthni 


BIOGRAFI IMAM DARAGUTHNI 


Nasab dan Asal Usulnya 


Yakni Al Imam Al Hafizh Al Mujawwid Abu Al Hasan Ali 
bin Umar bin Ahmad bin Mahdi bin Mas'ud bin An-Nu'man Al 
Baghdadi, dari keturunan warga wilayah Darul Outhni di Baghdad, ke 
sanalah ia dinasabkan. Lahir pada tahun 306 H. Sejak muda telah 
mulai menuntut ilmu dari para ulama besar di zamannya. Ia 
mengatakan tentang dirinya, “Aku mulai menulis di awal tahun 315.” 
Ia belajar fikih Syafi'i dari Abu Sa'id Al Usthukhari. Ia juga secara 
rutin menghadiri majlis imam Al Baghawi. 

Setelah belajar langsung kepada para ulama di negerinya, 
mulailah ia berkelana ke negeri-negeri lainnya, terutama ke negeri- 
negeri yang dikenal tinggi ilmu haditsnya. 

Di antara hal yang menarik, keluarganya mengharapkannya 
menjadi seorang mugri' (ahli baca Al Qur'an) di negerinya, mereka 
pernah mengatakan, “Al Kattani -salah seorang sahabat seusia Ad- 
Daraguthni di negerinya- akan menjadi muhaddits (ahli hadits) negeri 
ini dan Ad-Daraguthni akan menjadi mugri' negeri ini.” Ad- 
Daraguthni mengatakan, “Namun ternyata, justeru aku yang menjadi 
muhaddits dan Al Kattani menjadi mugri `.” | 

Demikianlah akhirnya Ad-Daraguthni tumbuh dengan 
pertumbuhan ilmiah yang baik, yang menempatkannya pantas menjadi 
salah satu guru besar dalam ilmu keislaman. 


Guru-Guru Ad-Daraguthni 


Tidak seorang pun yang bisa menyebutkan secara rinci para 
ulama yang telah ditimba ilmunya olehnya, karena hal itu akan ` 
memerlukan buku tersendiri. Di sini kami hanya menyebutkan 
sebagiannya saja sebagai gambaran yang menjelaskan antusiasnya 
dalam menuntut ilmu. 

Di antara guru-gurunya yang ia belajar secara langsung kepada 
mereka dan mendengar dari mereka adalah: Abu Ishag bin Ibrahim bin 
Hammad bin Ishag Al Urdi, Ibrahim bin Abdush Shamad Al Hasyimi, 


Sunan Ad-Daraguthni — | 3 J 


Ibrahim bin Muhammad bin Al Hasan, Abu Bakar Ahmad bin Salman 
bin Al Hasan, Ahmad bin Isa bin Ali Al Khawwash, Ahmad bin 
Kamil Al Qadhi, Da'laj bin Ahmad As-Sijistani, Ibnu Mujahid, 
syaikhnya para qari’ pada masanya, Al Hafizh Ibnu Qani’ pengarang 
“Mu jam Ash-Shahabah”, Abu Bakar Al Anbari An-Nahwi, Isma'il 
bin Al Abbas Al Warrag, Al Fadhl bin Ahmad Az-Zubaidi, Abu Bakar 
bin Daud, dan lain-lain. Selain nama-nama tersebut, masih banyak 
yang lain di mana ia pun telah menyampaikan hadits dari banyak 
orang dari beragam bangsa. Hal ini menunjukkan dengan jelas bahwa 
Al Imam Ad-Daraguthni telah menimba ilmu yang sangat banyak dan 
berupaya dengan sangat antusias untuk menuntut ilmu. 


Murid-Murid Ad-Daraguthni 


Karena Ad-Daraguthni menjadi ahli hadits dan seorang tokoh 
ahli hadits di masa itu, banyak sekali murid-murid yang berlomba 
untuk bisa belajar langsung darinya agar bisa mendapatkan sanad 
yang tinggi dan matan-matan yang banyak, karena tidak ada yang 
lebih banyak memilikinya daripada Al Imam Ad-Daraguthni, sehingga 
murid-muridnya sangat banyak. Namun kami hanya akan 
menyebutkan sebagiannya saja, diantara mereka adalah: Abu Mas'ud 
Ibrahim bin Muhammad Ad-Dimasygi, Abu Bakar Al Bargani, Abu 
Nu'aim Al Ashbahani, Al Azhari, Al Khallal, Al Jauhari, At-Tanukhi, 
Al Utaigi, Abu Bakar Basyran, Abu Abdirrahman As-Sullami, Al 
Hakim An-Naisaburi, Abu Muhammad Abdul Ghani Al Azdi, Abu 
Dzar Al Harawi, Abu Hamid Muhammad Al Isfarayaini dan lain-lain. 


Wafatnya 


Demikianlah, setelah melalui kehidupan yang penuh khidmat 
terhadap Sunnah nabawiyah dan pemeliharaannya, ruh yang suci itu 
pun kembali ke haribaan Penciptanya untuk mendapatkan balasannya 
yang baik. Ia wafat pada tahun 385 H, Al Imam Ad-Daraguthni pergi 
meninggalkan dunia kita ini menuju akhirat, namun ia tetap terasa 
masih hidup di tengah-tengah kita dengan ilmu-ilmunya yang 
bermanfaat. Sepeninggalnya, ia pernah dimimpikan tentang 
kondisinya dan membuat orang yang memimpikannya merasa sangat 
senang dengan hal tersebut. 


[4] — Sunan Ad-Daraguthni 


Al “Alim Al “Allamah Al Habr Ibnu Makula Rahimahullah 
mengatakan, “Pada suatu malam di bulan Ramadhan, aku bermimpi, 
seolah-olah aku menanyakan tentang kondisi Abu Al Hasan Ad- 
Daraguthni di akhirat, dan apa balasan yang diberikan kepadanya? 
Lalu dikatakan kepadaku, “Ia dipanggil imam di surga.” Kisah ini 
disebutkan di dalam biografinya dengan sanadnya (12/40), wallahu 
a'lam. Untuk tambahan informasi silakan merujuk: Tarikh Baghdad 
(12/34), Al Ansab karya As-Sam'ani (2/438); Wafayat Al A'yan 
(3/297); Tadzkirah Al Huffazh (3/991); Al Bidayah wa An-Nihayah 
(11/317); Siyar A'lam An-Nubala' (16/449), dan lain-lain. 


www.tedisobandi.blogspot.com 


Sunan Ad-Daraguthni — | 5 J 


9 


z 


قال: 


#o A A 
| 


229 رق b‏ 09- مع É‏ رر هو مه Los TAA Ae‏ 
خبرنًا عمتا عبد الرحمن بن أحَمَد بن عبد القادرء قال: UI‏ أبو بكر 
مُحَمَّدُ بْنْ عَبْد MAN‏ بن بَشْرَانَء قال: قال: 


(Perawi) mengatakan: Paman kami, Abdurrahman bin Ahmad 
bin Abdul Oadir mengabarkan kepada kami, ia mengatakan: Abu 
Bakar Muhammad bin Abdul Malik bin Basyran memberitahukan 
kepada kami, ia mengatakan: 


NING 


KITAB THAHARAH (BERSUCI) 
1. Bab Hukum Air yang Terkena Najis 


ع هيد e2 PRN A “an‏ دی © ...0 0 
Bab - ١‏ الإمَامُ الحافظ ابو الحَسَن علي GAP ip‏ بن KA‏ بن SALA‏ 
A A r r AN |‏ و ۰ . Pa 0 .. ۰ o ` e-‏ 
الدارقطنی رَحمَهُ الله ا القاضي أَبْوْ عَبْد الله الْحُسَيْنُ بِنْ إِسْمَاعيل» É‏ 
oto‏ زور 2 -e‏ ده £ 7 D‏ 1 نه z Kassu‏ 08 
يعمو ب بن إبراهيم الدورقي» نا ابو أسامة رح ونا AI‏ بن علي بن 
a 2‏ 7 9 9 رد ۰ . 3“ Zs r ۰ A‏ 2 کو 9 er‏ ا 
المعلى» نا أبو Aing‏ لاو اا (ح) وتا ابو عبد الله 
و f‏ ورو Jo‏ ره 2 وه رس P‏ تمر 3523 30 فر مت اه 
لمعدل أحمد بن عمرو بن عثمان chulp‏ انا محمد بن عباده» نا ابو 
Peranan Png DAN Pap SR‏ ° - هه AI 0x.‏ 
أْسَامَة (ح) وتنا بو بكر عَبْدُ الله بِنْ مُحَمّد بن زياد BS‏ 
ra‏ ,وو a‏ کر یو رر ا 2 47 o‏ ت 
D Aa aa DENG Waga a‏ عن محمد 


d - 
‫َّ 


[6] — Sunan Ad-Daraguthni 


o © ot o Co. 5‏ اه a5 o-‏ ورر Tn oko”,‏ واه 
بن حعفر بن الزبير» عن عبد الله بن عبد الله بن عمرء عن أبيه» قال: سكل 
0 5 9 ۰ و و 20 2 
رَسُول الله ك عن المَاء oS‏ بأَرْض الفلاة وما ji‏ من لسع 
y P‏ 22 2 الس ام شم هه SI‏ - ” 

وَالدَوَاب فقال: إذا كان المَاء قلتين لم يتحسة شيء. 

1. Al Imam Al Hafizh Abu Al Hasan Ali bin Umar bin Ahmad 

bin Mahdi Ad-Daraguthni rahimahullah menceritakan kepada kami, 
Al Qadhi Abu Abdullah Al Husain bin Isma'il menceritakan kepada 
kami, Ya'gub bin Ibrahim Ad-Dauragi menceritakan kepada kami, 
Abu Usamah menceritakan kepada kami {h} dan Ahmad bin Ali bin 
Al Mu'alla menceritakan kepada kami, Abu Ubaidah bin Abu As- 
Safar mengabarkan kepada kami, Abu Usamah menceritakan kepada 
kami {h} dan Abu Abdullah Al Mu'addal Ahmad bin Amr bin 
Utsman menceritakan kepada kami di Wasith, Muhammad bin 
Ubadah membritahukan kepada kami, Abu Usamah menceritakan 
kepada kami {h} dan Abu Bakar Abdullah bin Muhammad bin Ziyad 
An-Naisaburi menceritakan kepada kami, Hajib bin Sulaiman 
menceritakan kepada kami, Abu Usamah menceritakan kepada kami, 
ia mengatakan: Al Walid bin Katsir menceritakan kepada kami, dari 
Muhammad bin Ja'far bin Az-Zubair, dari Abdullah bin Abdullah bin 
Umar, dari ayahnya, ia berkata, “Rasulullah SAW ditanya tentang air 
yang berada di tanah terbuka (tidak bertuan) yang biasa disinggahi 
oleh binatang buas dan binatang ternak, maka beliau bersabda, Jika 


air itu mencapai dua gullah maka tidak dinajiskan oleh sesuatu 
, وو‎ 
pun”. 


: Shahih. HR. Abu Daud (65); An-Nasa'i (1/46): Ibnu Majah (518): Al Hakim 


(1/133); Ahmad (2/12), At-Tirmidzi (67); Al Baihaqi (1/259-263); Asy-Syafi'i 
di dalam Musnadnya (165), Abdurrazag (258) disertai tambahan -akan 
dikemukakan mendatang-, Ibnu Hibban (17-Mawarid): Ibnu Al Jauzi di dalam 
At-Tahgig (1/34) dari jalur Abd bin Humaid: Abu Usamah menceritakan ' 
kepada kami: Al Walid bin Katsir menceritakan kepada kami. Haditsnya dinilai 
shahih oleh Al Hakim, dan ia mengatakan, “Shahih menurut syarat Imam Al 
Bukhari dan Muslim, namun keduanya tidak meriwayatkannya. Keduanya 
berargumentasi dengan semua perawi hadits ini namun tidak mengeluarkannya. 
Munurutku, wallahu a'lam, karena ada perbedaan pandangan terhadap Abu 
Usamah dan Al Walid bin Katsir.” Al Hafizh menyebutkan di dalam Talkhish 
Al Habir (1/38) yang saya tahgig: Ibnu Mandah mengatakan: Isnadnya shahih 
menurut syarat Muslim. Periwayatan hadits ini terfokus pada Al Walid bin 
Katsir sehingga dikatakan berasal darinya, dari Muhammad bin Ja'far bin Az- 


Sunan Ad-Daraguthni — 


Zubair. Juga dikatakan darinya, dari Muhammad bin Abbad bin Ja'far, 
terkadang dari Ubaidullah bin Abdullah bin Umar, dan terkadang dari 
Abdullah bin Abdullah bin Umar. Kenapa demikian? Jawabnya, bahwa ini 
bukan /ththirab (kekacauan sanad) yang nyata, sebab dapat dimungkinkan 
bahwa semuanya terpelihara, yaitu berpindah dari yang tsiqah kepada yang 
tsigah. Hasil penelitian menunjukkan: setelah diteliti, yang benar adalah 
riwayat Al Walid bin Katsir dari Muhammad bin Abbad bin Ja'far, dari 
Abdullah bin Abdullah bin Umar Al Mukabbar, dari Muhammad bin Ja'far bin 
Az-Zubair, dari Abdullah bin Abdullah bin Umar Al Mushaghghar. Adapun 
siapa saja yang meriwayatkan dari selain jalur ini, maka ia telah keliru. 
Sekelompok ahli ilmu telah meriwayatkannya dari Abu Usamah, dari Al Walid 
bin Katsir melalui dua jalur, dan jalan yang ketiganya diriwayatkan oleh Al 
Hakim dan yang lainnya. Diriwayatkan juga dari jalur Hammad bin Salamah, 
dari Ashim bin Al Mundzir, dari Abdullah bin Abdullah bin Umar, dari 
ayahnya. Ibnu Ma'in pernah ditanya tentang jalur ini, ia pun mengatakan, 
“Isnadnya bagus.” Lalu dikatakan kepadanya, “Ibnu Aliyah tidak 
menjadikannya sebagai hadits marfu'.” Ia pun mengatakan, “Walaupun tidak 
terpelihara dari Ibnu Aliyah, namun hadits ini isnadnya bagus.” Ibnu Abdil 
Barr di dalam At-Tamhid mengatakan, “Pendapat Asy-Syafi'i tentang hadits 
dua gullah adalah pendapat yang lemah dari sisi pengamatan dan afsarnya 
tidak valid. Karena hadits tersebut diperbincangkan oleh segolongan ahli ilmu, 
di samping bahwa ukuran pasti dua gullah itu sendiri tidak pernah dinyatakan 
oleh atsar maupun ijma'.” Disebutkan di dalam Al Istidzkar: Hadits ini ma'lul 
(mengandung cacat tersembunyi). Isma'il Qadhi menolaknya dan telah 
membicarakannya.” Ath-Thahawi mengatakan, “Kami tidak لن‎ 
dengannya karena kadar dua gullah itu tidak valid.” Ibnu Dagig Al “Id 
mengatakan, “Hadits ini telah dianggap shahih oleh sebagian mereka, dan 
dinilai shahih oleh para ahli fikih. Sebab, walaupun isnadnya tampak kacau 
dan berbeda pada sebagian lafazhnya, namun hal itu telah terjawab dengan 
jawaban yang benar, yaitu dengan adanya kemungkinan untuk memadukan 
beberapa riwayat yang ada. Namun aku sendiri meninggalkannya, sebab 
menurutku riwayat itu tidak valid dengan jalur periwayatan yang tersendiri 
yang mengharuskan merujuk kepadanya secara syar'i, yakni penentuan kadar 
dua gullah.” Saya katakan: Tampaknya ia mengisyaratkan pada apa yang 
diriwayatkan oleh Ibnu Adi dari hadits Umar, “Apabila airnya mencapai dua 
gullah dari ukuran gullah suku Hajar, maka air itu tidak dapat dinajiskan oleh 
sesuatu pun.” (Diriwayatkan oleh Ibnu Adi di dalam 4 Kamil, 6/3358). Di 
dalam isnadnya terdapat Al Mughirah bin Shaglab, haditsnya munkar. An- 
Nufaili mengatakan, “Ta tidak dipercaya dalam penyampaian hadits.” Ibnu Adi 
mengatakan, “Rata-rata haditsnya tidak ada mutaba'ah-nya (penguatnya). 
Adapun yang dijadikan sandaran oleh Asy-Syafi'i adalah yang ia sebutkan di 
dalam Al Umm. Ringkasnya, setelah meriwayatkan hadits Ibnu Umar ia 
mengatakan, “Muslim bin Khalid Az-Zanji memberitahu kami, dari Ibnu Juraij 
dengan isnad yang tidak dapat aku sebutkan, bahwa Rasulullah SAW bersabda, 
“Apabila airnya mencapai dua gullah, maka tidak mengandung najis." Ia juga 
menyebutkan di dalam hadits ini redaksi: Dari gullah suku Hajar.” 

Ibnu Juraij mengatakan, “Aku pernah melihat gullah Hajar, satu gullah itu 


— Sunan Ad-Daraguthni 


berisi dua girbah (botol kulit) atau dua girbah lebih sedikit.” Asy-Syafi'i 
mengatakan, “Sebagai sikap kehati-hatian, satu gullah adalah dua setengah 
girbah. Jadi, bila airnya sebanyak lima botol kulit, maka tidak mengandung 
najis, baik air itu di dalam kolam ataupun tempat lainnya. Oirbah Hijaz 
ukurannya besar, dan air yang mengandung najis tidak terdapat pada girbah 
yang besar.” sampai di sini ucapan Asy-Syafi'i [A] Umm, 1/37, cet. Dar Al 
Ghad ل۵‎ 7 

Mengenai hal ini ada beberapa bahasan: 

Pertama: Penjelasan isnad yang tidak disinggung oleh Asy-Syafi'i. 

Kedua: Statusnya muttashil (bersambung) ataukah tidak. 

Ketiga: Keterkaitannya dengan gullah Hajar pada riwayat yang marfu’. 
Keempat: Memastikan bahwa girbah yang dimaksud adalah girbah yang besar, 
bukan girbah yang kecil. 

Kelima: Memastikan kadar gullah dengan melebihkan dari dua girbah. 
Pembahasan Pertama: Tentang penjelasan isnad, yaitu yang diriwayatkan oleh 
Al Hakim Abu Ahmad dan Al Baihaqi dan yang lainnya dari jalur Abu Ourrah 
Musa bin Tharig, dari Ibnu Juraij, ia mengatakan: Muhammad mengabarkan 
kepadaku, bahwa Yahya bin Agil mengabarkan kepadanya, bahwa Yahya bin 
Ya'mur mengabarkan kepadanya, bahwa Nabi SAW bersabda, “Apabila air 
mencapai dua gullah, maka tidak membawa najis dan tidak pula kotoran.” 
(Dirwiayatkan oleh Abdurrazzag di dalam Mushannafnya (258)) Ia 
mengatakan, “Lalu aku tanyakan kepada Yahya bin Agil, “Oullah mana?’ Ia 
menjawab, “Oullah Hajar’.” Muhammad mengatakan, “Aku pernah melihat 
gullah Hajar, maka aku menduga bahwa setiap gullah mencapai dua girbah.” 
Ad-Daraguthni mengatakan: Abu Bakar An-Naisaburi menceritakan kepada 
kami, Abu Humaid Al Mashishi menceritakan kepada kami, Hajjaj 
menceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraij (Di dalam A4s-Sunan disebutkan 
(dengan redaksi): Ibnu Juraij menceritakan kepada kami, akan dikemukakan 
pada hadits no. 28), seperti itu, yang mana di bagian akhirnya ia menyebutkan: 
“Lalu aku katakan kepada Yahya bin Agil, “Gullah Hajar?” Ia menjawab, 
“Dullah Hajar.” Maka aku menduga bahwa setiap gullah mencapai dua 
girbah.” Al Hakim Abu Ahmad mengatakan, “Muhammad, gurunya Ibnu 
Juraij adalah Muhammad bin Yahya, ia juga mempunyai riwayat dari Yahya 
bin Abu Katsir.” Saya katakan: Bagaimana pun, ia tetap majhul (tidak dikenal). 
Pembahasan Kedua: Penjelasan tentang isnadnya muttashil ataukah tidak. 
Telah tampak bahwa riwayat ini mursal. Karena Yahya bin Ya'mur adalah 
seorang Tabi'i Tabi'in, dan kemungkinannya bahwa yang dimaksud 
mendengarnya itu adalah mendengar dari Ibnu Umar, karena riwayat ini ' 
dikenal sebagai haditsnya Ibnu Umar walaupun kemungkinan ada sahabat 
lainnya juga yang meriwayatkannya, namun Yahya bin Ya'mur dikenal biasa 
membawakan hadits dari Ibnu Umar. Ada perbedaan pada Ibnu Juraij, yang 
mana Abdurrazzag meriwayatkannya di dalam Mushannafnya darinya, ia 
mengatakan: Disampaikan hadits kepadaku, bahwa Nabi SAW pernah 
bersabda, “Jika air mencapai dua gullah, maka tidak mengandung najis dan 
tidak pula kotoran.” Ibnu Juraij mengatakan, “Mereka menyatakan bahwa yang 
dimaksud adalah gullah Hajar.” Abdurrazzag mengatakan: Ibnu Juraij berkata, 
“Orang yang mengabarkan kepadaku tentang gullah berkata, “Selanjutnya aku 


Sunan Ad-Daraguthni — | 9 J 


melihat gullah Hajar, maka aku memperkirakan bahwa setiap gullah mencapai 
dua girbah.” 

Pembahasan Ketiga: Keterkaitannya dengan gullah Hajar tidak terdapat di 
dalam hadits yang marfu’. Memang demikian, kecuali pada riwayat terdahulu 
dari Al Mughirah bin Shaglab, dan telah dikemukakan bahwa itu tidak shahih, 
namun para sahabat Asy-Syafi'i menguatkan, bahwa yang dimaksud adalah 
gullah Hajar karena seringnya orang-orang Arab menggunakan kalimat ini 
dalam sya'ir-sya'ir mereka, sebagaimana yang dikatakan Abu Ubaidah di 
dalam kitab Ath-Thuhur. Keterikatan ini disebutkan di dalam hadits shahih, Al 
Baihaqi menyebutkan, “Gullah Hajar cukup dikenal, karena itulah Rasulullah 
SAW menyerupakan apa yang beliau lihat pada malam Mi'raj pada tapal 
Sidratul Muntaha, yang mana dedaunannya seperti telinga-telinga gajah, 
sedangkan tapalnya seperti gilal (gullah-gullah/tempayan) Hajar.” Jika 
dikatakan, “Apa hubungannya penyerupaan ini dengan kadar gullah sebagai 
batasan jumlah air?” Jawabnya: “Keterkaitannya dengan kalimat tersebut yang 
juga disebutkan di dalam hadits Mi'raj menunjukkan bahwa kalimat itu dikenal 
oleh mereka, sehingga dijadikan perumpamaan untuk sesuatu yang besar. 
Sebagaimana sesuatu yang terikat bila disebutkan secara mutlak (menjadi tidak 
terikat lagi), maka yang dimaksud adalah sesuatu yang terikat yang sudah 
dimaklumi itu.” Al Azhari mengatakan, “Ada banyak gilal di desa-desa Arab, 
sedangkan gilal Hajar adalah yang paling besar.” Al Khaththabi mengatakan, 
"01121 Hajar bentuknya cukup dikenal, dan kadarnya cukup diketahui.” Oullah 
adalah lafazh yang mengandung banyak arti, setelah dikembalikan kepada 
salah satu pengertiannya, yaitu tempayan, maka tinggallah penyebutannya 
terulang antara yang besar dan yang kecil. Dalil yang menunjukkan bahwa itu 
yang berukuran besar adalah, karena syari'at menjadikan “batasan” diukur 
dengan bilangan. Maka dengan demikian, jelaslah ia mengisyaratkan kepada 
yang paling besar, karena tidak ada gunanya bila ditafsirkan dengan dua gullah 
yang berukuran kecil padahal bisa diukur dengan satu ukuran yang besar. 
wallahu a'lam. Dengan demikian sudah tercapai kesimpulan pembahasan 
keempat. 

Pembahasan Kelima: Memastikan kadar gullah dengan melebihkan dari dua 
girbah. Mengenai hal ini, Ibnu Al Mundzir dari kalangan Syafi'i dan Isma'il Al 
Qadhi dari kalangan Maliki telah mengkritisi hal itu. Intinya, bahwa 
kesimpulan ini berdasarkan dugaan sebagian perawi, sedangkan dugaan itu 
tidak harus diterima, apalagi dari orang yamg sepeti Muhammad bin Yahya 
yang tidak diketahui identitasnya atau kredibilitasnya. Karena itulah para ahli 
fikih dan ulama di seluruh negeri Islam tidak sepakat mengambil pembatasan 
ini. Sebagian mereka mengatakan, “Oullah itu bisa sebagai sebutan untuk 
kendi dan guci, baik besar maupun kecil.” Ada juga yang mengatakan, “Oullah 
diambil dari kalimat istagalla fulaan bi jamalihi (fulan berangkat dengan 
untanya). Agalla berarti mengangkut dan rnembawanya bila mampu. Ada juga 
yang mengatakan, “Diambil dari kalimat gullah jabal, yakni puncak bukit.” 
Jika ada yang mengatakan, bahwa yang utama adalah mengambil apa yang 
disebutkan oleh perawi hadits karena ia lebih mengetahui tentang apa yang 
diriwayatkannya, maka kami katakan, “Para perawi tidak menyepakati sesuatu 
mengenai ini. Ad-Daraguthni meriwayatkan dengan sanad shahih dari Ashim 


— Sunan Ad-Daraguthni 


Aa BE LA تحمل الْحَبَث. وقال‎ d pa AA قال‎ 


Ibnu Abi As-Safar mengatakan, “Tidak mengandung kotoran.” 
Ibnu Ubadah juga mengatakan seperti itu. 


رغه ره په ره 5 ه e-e,‏ م o Iu‏ م سا ٤وہ‏ کے ۰ 
(ح) 53 دعلج تا عبد الله بن شیرویه AG OB) » Gaul‏ 
ag‏ غه د هس 5 2 2 0 2 وس 6 5 و suga‏ 
أسامة (ح) ونا IS‏ ښْ مح بن زياد a‏ , إسحاة 
سه 8 2 É‏ 320 .و Gi‏ و ر كوه 1 ٧‏ 3.3 


É Gan و أُسَامَة (ح) وتا مُحَمَّدُ بن عبد الله بن رَكَربا‎ an 
° feg ورهن 5 معام هو 0-3 3 و و ره‎ 30 3.0 f 
حُرَيْث» عن ابي‎ HS GAN ٿا اد ن‎ 0 
eee 

رو وو Pad‏ م 2330 5 PA DATA‏ 
Na‏ بن الْعَلء al ip ou‏ شيية Gai‏ قالوا: تنا و أَسَامَق نا 


ره أ کنر د حر الث ع ندا ۾ بن عبد 


م امير وراو 


الله 
بْن cab PA‏ قال: سكل رَسُوْلَ الله يق عَن الْمَاءِ وَمَا ينوبه من 


bin Al Mudzir, salah seorang perawi hadits ini juga, bahwa ia mengatakan, 
“Oilal adalah baskom yang besar”.” Ishaq bin Rahawaih mengatakan, “Satu 
khabiyah mencapai tiga girbah.” Diriwayatkan dari Ibrahim, ia mengatakan, 
“Dua gullah adalah dua guci besar.” Diriwayatkan dari Al Auza'i, ia ' 
mengatakan, “Gullah adalah apa yang diciduk tangan.” Yakni yang dapat 
diangkat oleh tangan. Al Baihagi mengeluarkan dari jalur Ibnu Ishag, ia 
mengatakan, “Oullah adalah guci atau botol untuk mengambil air.” Abu Ubaid 
di dalam kitab Ath-Thuhur lebih cenderung kepada penafsiran Ashim bin Al 
Mundzir, dan itu lebih utama. Ali bin Al Ja'd meriwayatkan dari Mujahid, ia 
berkata, “Dua gullah adalah dua guci.” Ia tidak membatasinya dengan “yang 
besar”. Diriwayatkan juga dari Abdurrahman bin Mahdi, Waki' dan Yahya bin 
Adam pendapat seperti itu. Diriwayatkan oleh Ibnu Al Mudzir. Dari At- 
Talkhish. 


Sunan Ad-Daraguthni — [11] 


AI‏ والسباع. قال: إذا كان المّاء قلتين لم يحمل الخبث. 
Da'laj bin Ahmad menceritakan kepada kami, Musa bin‏ .2 
Harun menceritakan kepada kami, Ayahku menceritakan kepada‏ 
kami, Abu Usamah menceritakan kepada kami {h} Da'laj‏ 
menceritakan kepada kami, Abdullah bin Syirawaih menceritakan‏ 
kepada kami, Ishag bin Rahawaih menceritakan kepada kami, Abu‏ 
Usamah memberitahu kami (h) Ahmad bin Muhammad bin Ziyad‏ 
menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Ishag Al Harbi menceritakan‏ 
kepada kami, Ahmad bin Ja'far Al Waki'i menceritakan kepada kami,‏ 
Abu Usamah menceritakan kepada kami {h} Ja'far bin Muhammad Al‏ 
Wasithi menceritakan kepada kami, Musa bin Ishag Al Anshari‏ 
menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Abu Syaibah menceritakan‏ 
kepada kami, Abu Usamah menceritakan kepada kami ih)‏ 
Muhammad bin Abdullah bin Zakariya di Mesir menceritakan kepada‏ 
kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Hannad bin As-‏ 
Sari dan Al Husain bin Huraits menceritakan kepada kami, dari Abu‏ 
Usamah {h} Muhammad bin Makhlad bin Hafsh menceritakan kepada‏ 
kami, Abu Daud As-Sijistani? menceritakan kepada kami, Muhammad‏ 
bin Al “Ala' dan Utsman bin Abu Syaibah serta yang lainnya‏ 
menceritakan kepada kami, mereka mengatakan: Abu Usamah‏ 
menceritakan kepada kami, Al Walid bin Katsir menceritakan kepada‏ 
kami, dari Muhammad bin Ja'far bin Az-Zubair, dari Abdullah bin‏ 
Abdullah bin Umar, dari ayahnya, ia berkata, “Rasulullah SAW‏ 
pernah ditanya tentang air yang disinggahi' oleh binatang ternak dan‏ 
binatang buas, kemudian beliau pun bersabda, “Jika airnya mencapai‏ 
dua gullah, maka air itu tidak mengandung kotoran”‏ 
اسه 13 8 هو - شاب وه 0 2 
هذا لفظ أب موه 52 مُسّيد بن العلا وقال عّمان بن PERAS‏ 


To. ° a D هم بير اس‎ o 2 > D o- 
محمد ب٠ عباد بر جعفر.‎ ٠ بين فى حديثه‎ 
نيم ئي کا ر ا‎ 


هس 


Ini adalah lafazh Abu Daud dari Muhammad bin Al ۸17 


Yaitu Al Hafizh Abu Daud, pengarang kitab Sunan (Sunan Abi Daud). 

Yakni dituju dan disinggahi. Ibnu Sayyidinnas mengatakan, “Yakni biasa 
dilalui oleh para binatang buas.” 

Shahih. HR. Abu Daud (63), Ath-Thabari di dalam Tahdzib Al Atsar (2/732). 
Pengertian “tidak mengandung kotoran” adalah tidak menjadi najis karena 
kejatuhan najis. 


[12] — Sunan Ad-Daraguthni 


Utsman bin Abu Syaibah yang termasuk di antara mereka yang 
meriwayatkan lafazh ini dalam haditsnya menyebutkan, “Dari 
Muhammad bin Abbad bin Ja'far.” 


- د شم‎ 2.0 É o Ja b رود‎ 


Ss 


D Bi Gi Ben‏ ا أن 


ERA w إذا‎ S TEIR 7 aja 


Jawa J‏ الحبّث. 

3. Ali bin Abdullah bin Mubasysyir menceritakan kepada 

kami, Ahmad bin Zakariya bin Sufyan Al Wasithi menceritakan 
kepada kami, Abu Usamah mengabarkan kepada kami, Al Walid bin 
Katsir menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Abbad bin 
Ja'far, dari Abdullah bin Abdullah bin Umar, dari ayahnya, ia 
mengatakan, “Rasulullah SAW ditanya tentang air yang disinggahi 
oleh binatang buas dan binatang ternak, beliau pun bersabda, ‘Jika 


airnya mencapai dua La maka air itu tidak mengandung 
kotoran?” 


6 r tot 9 D s5. Soc رر بير‎ z 
عن آي سام عَنِ اولي‎ SAI رَوَاهُ عَبْدُ الله بن الزبير‎ Wis, 
ah gé عند‎ gh ابم‎ Ka 
ا‎ 303... r 7 د رو و‎ oboa ge 
nak ka, GS بْنّ حَسّان ن‎ a كثير.‎ yi 

کرام Puji‏ نعود | ڪل 76 GAN b‏ ومحمد .35 و ال JI Ja‏ 


5-3. fo for s0... 
a 5-7-٨ ٣٧ زو‎ 


Perai 
P يل‎ A و نه‎ nan et z 230 وير‎ 0 ٢ 
GOL قالاً: نا الحُميّدي» نا أبو‎ CINA PAN بُنْ صالح‎ MAN أحْمَدَ ا‎ 


—— 


- 
- 


۶ Shahih. HR. Ath-Thabari di dalam Tahdzib Al Atsar (2/731). 


Sunan Ad-Daraguthni — [13] 


ا AN‏ كني عن مُحَمّد بن عباد بن جَعْفض عَنْ عبد الله بن عبد الله 
بن A‏ نه عن BD‏ بهذا Pa‏ 
Demikian juga yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Az-‏ 
Zubair Al Humaidi, dari Abu Usamah, dari Al Walid, dari‏ 
Muhammad bin Abbad bin Ja'far. Di-mutaba'ah (dikuatkan) oleh‏ 
riwayat Asy-Syafi'i dari seorang yang tsigah dalam pandangannya,‏ 
dari Al Walid bin Katsir. Dikuatkan juga oleh riwayat Muhammad bin‏ 
Hassan Al Azrag, Ya'isy bin Al Jahm, Ibnu Karamah, Abu Mas'ud‏ 
Ahmad bin Al Furatf, dan Muhammad bin Al Fudhail Al Balkhi,‏ 
mereka semua meriwayatkannya dari Abu Usamah, dari Al Walid bin‏ 
Katsir, dari Muhammad bin Abbad bin Ja'far. Muhammad bin‏ 
Abdullah bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Bisyr bin Musa‏ 
Da'laj bin Ahmad mengabarkan‏ (ط) mengabarkan kepada kami‏ 
kepada kami, Ibrahim bin Shalih Asy-Syirazi mengabarkan kepada‏ 
kami, keduanya mengatakan: Al Humaidi mengabarkan kepada kami,‏ 
Abu Usamah mengabarkan kepada kami, Al Walid bin Katsir‏ 
mengabarkan kepada kami, dari Muhammad bin Abbad bin Ja'far,‏ 
dari Abdullah bin Abdullah bin Umar, dari ayahnya, dari Nabi SAW,‏ 
riwayat yang menyerupainya.‏ 


r رت م هو یو‎ D H 


Jera GA - 4‏ بن اليا بن مُحَمَّدِ GA‏ ا محمد إن سان 


الأزرق (ح) Je an‏ بن بكر GK‏ : نا يعيش 5 


Ji عن مُحَمّد‎ PREST dat قالاً: نا أَبو‎ ca AI 


غاد نن بر ڪن غد الله إن عبد الله ن عم عن al‏ قال: Je‏ 
ل الله َي عن الْمّاء وَمَا وه من AG‏ اسان وقال يعيش بن 
وور 8 وو اچ 


الْحَهُم: من السباع والدوراب. p MA‏ کان MA‏ لين لم ينجسه شيء. 


4. Isma'il bin Al Abbas bin Muhammad Al Warrag 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Hassan Al Azrag 


© Pada naskah lainnya disebutkan: Ahmad bin Abu Al Furat. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


mengabarkan kepada kami {h}, Utsman bin Isma'il bin Bakr As- 
Sukkari mengabarkan kepada kami, Ya'isy bin Al Jahm mengabarkan 
kepada kami di Haditsah,” keduanya mengatakan: Abu Usamah 
mengabarkan kepada kami, Al Walid bin Katsir menceritakan kepada 
kami, dari Muhammad bin Abbad, dari Abdullah bin Abdullah bin 
Umar, dari ayahnya, ia mengatakan, “Rasulullah SAW ditanya tentang 
air yang disinggahi oleh binatang ternak dan binatang buas, -Ya'isy 
bin Al Jahm menyebutkan dengan redaksi: binatang buas dan binatang 
ternak,- maka beliau menjawab, “Jika airnya mencapai dua gullah 


maka tidak dinajiskan oleh sesuatu pun’. 


مو کر م £ 


Din ٥٩۶ yo 3206 03006 Æ مدن ئځ‎ is 8 : 
أبو مسعود أحمد بن الفرّات» نا أبو‎ WI صالح الأصبهَاني‎ il Kab - ه‎ 
BEA بن كبر عن محمد لتد بن حثفرة‎ JI اشام عن‎ 
عن أبيّه» قال: سكل رَسُؤْل الله يي عن الماء وما وه‎ ak عبد الله بن‎ 
شّيء.‎ L فقال: إذا كان المَاء قلتين لم‎ LAYAN, لع‎ 2 
5. Abu Shalih Al Ashbahani menceritakan kepada kami, Abu 
Mas'ud Ahmad bin Al Furat memberitahukan kepada kami, Abu 
Usamah mengabarkan kepada kami, dari Al Walid bin Katsir, dari 
Muhammad bin Abbad bin Ja'far, dari Abdullah bin Abdullah bin 
Umar, dari ayahnya, ia mengatakan, “Rasulullah SAW ditanya tentang 
air yang disinggahi oleh binatang buas dan binatang ternak, maka 
beliau pun menjawab, ‘Jika airnya mencapai dua qullah, maka tidak 


7 Haditsah adalah nama sebuah tempat. Disebutkan di dalam Al Mishbah: 


Haditsah Al Maushil, yaitu suatu negeri di dekat Maushil di arah selatan pada 
pinggiran sungai Dajlah bagian tenggara. Sedangkan haditsah Al Furat, adalah 
suatu negeri yang terletak beberapa farsakh dari Anbar yang dikelilingi oleh 
sungai Eifrat. ١ 
Lihat keterangan yang lalu. Catatan: Dalam naskah Arabnya disebutkan dengan 
istilah “As-saabig” (yang lalu), pentahgig sering mencantumkannya pada 
catatan kaki, namun tidak menunjuk secara jelas keterangan mana yang 
dimaksud, kemungkinannya adalah keterangan serupa dari hadits yang serupa, 
sehingga itu bisa terdapat pada catatan kaki yang sebelumnya, atau yang telah 
lalu pada hadits yang senada redaksinya atau sama sanadnya. Untuk itu tidak 
diterjemahkan dengan ibid, akan tapi dengan “lihat keterangan yang lalu”. 
Sebagai contoh pada catatan kaki ini, kemungkinan yang dimaksud adalah 
keterangan yang telah dipaparkan pada catatan kaki untuk hadits no. 1. 


Sunan Ad-Daraguthni — | 15 J 


ووو 


dinajiskan oleh sesuatu pun’. 


Gis Is‏ إمْحَاقُ بن محمد بن JEN LI Fa‏ بن شُعَيْب» نا 
na “Ket bi sa‏ ِن جَعْفرء tega ot‏ وقال: 


6. Ishag bin Muhammad bin Al Fadhl Az-Zayyat menceritakan 
kepada kami, Ali bin Syu'aib mengabarkan kepada kami, Abu 
Usamah menceritakan kepada kami, Al Walid bin Katsir mengabarkan 
kepada kami, dari Muhammad bin Ja'far dengan isnadnya seperti itu, 
dan ia menyebutkan dengan redaksi: “oleh binatang ternak dan 
binatang buas." 


sap KA Uta - ۷‏ نابرهم SAI‏ إِسْمَاعيْل Pi‏ 
ل ال شتات قالاً: نا الشّافعي» df‏ الثقةء عَن AI‏ بن کشر عن 0 


و رن ل 


د ka aa aka‏ دن 
رول الله فيك قال: إا کان الْماء adhi‏ لَمْ Ps Jadi‏ 


7. Abu Bakar An-Naisaburi menceritakan kepada kami, Abu 
Ibrahim Al Muzani Isma'il bin Yahya dan Ar-Rabi” bin Sulaiman 
mengabarkan kepada kami, keduanya mengatakan: Asy-Syafi'i 
mengabarkan kepada kami, Seorang yang isigah!! memberitahukan 
kepada kami, dari Al Walid bin Katsir, dari Muhammad bin Abbad 
bin Ja'far, dari Abdullah bin Abdullah bin Umar, dari ayahnya, bahwa 


Lihat keterangan yang lalu. 

Lihat keterangan yang lalu. 

Az-Zaila'i mengatakan, “Abu Tsaur meriwayatkannya dari Asy-Syafi'i, dari 
Abdullah bin Al Harits Al Makhzumi, dari Al Walid bin Katsir. Sedangkan 
Musa bin Abu Jarud meriwayatkannya dari Al Buwaithi, dari Asy-Syaff'i, dari 
Abu Usamah dan yang lainnya, dari Al Walid bin Katsir. Dengan demikian 
riwayat ini menunjukkan bahwa Asy-Syafi'i mendengar hadits ini dari 
Abdullah bin Al Harits yang berasal dari kalangan Hijaz, dan dari Abu 
Usamah, orang Kufah. Ia mendengar dari keduanya, dari Al Walid bin Katsir. 
At-Ta'lig Al Mughni. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


Rasulullah SAW bersabda, “Jika airnya mencapai dua gullah, maka 


tidak mengandung najis atau kotoran.” 


7 3‘ 2 واد ج 
٢ o 220 É 30 3.3 áz‏ ړا ډه 8 ب 3323 30 213 o‏ 
نا محمد بن عثمان بن 


Ak بن‎ NE ji مُحَمّد‎ A gp dut نا بو‎ dang 
1 ga Mana اه ې‎ ESE. 2 An o- 01 o- سو‎ 
عر عبد الله بن عبد الله بن عم عن أبيه» قال: سل رَسُول الله ويك عن‎ 
م سا سه شه مروف‎ 8 Ben saban anta, “ea 
والسباع. فقال النبي : إذا کان المَاء قلتين‎ AGAN من‎ A33 المّاء وما‎ 

لم ید | KA‏ 


8. Umar bin Ahmad bin Ali Ad-Darbi menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Utsman bin Karamah mengabarkan kepada 
kami, Abu Usamah mengabarkan kepada kami, dari Al Walid bin 
Katsir, dari Muhammad bin Abbad bin Ja’far, dari Abdullah bin 
Abdullah bin Umar, dari ayahnya, ia mengatakan, “Rasulullah SAW 
ditanya tentang air yang disinggahi oleh binatang ternak dan binatang 
buas, maka Nabi SAW pun menjawab, “Jika airnya mencapai dua 
gullah, maka tidak mengandung kotoran” 


ع هيل Lot‏ 3 َه 3 É 3% o‏ 20 3 َ‫ وی : 
Wus — 4‏ أحمد بن محمد بن سعيد» نَا IS‏ بن عبد الحميد 
s r r P‏ م ت 


Lo. D Be غه 3 و در رتا ب و2 مع سه سه “ع مس دو‎ AK 

الحارڻي» زا ابو dala‏ نا الوليد بن كثير عن محمد بن عباد بن جعفر» 

عَنْ عَبْد الله ن عبد الله بْن عْمَرَ عن ابه عن SBN‏ 

9. Ahmad bin Muhammad bin Sa'id menceritakan kepada 

kami, Ahmad bin Abdul Hamil Al Haritsi mengabarkan kepada kami, 

Abu Usamah mengabarkan kepada kami, Al Walid bin Katsir 

mengabarkan kepada kami, dari Muhammad bin Abbad bin Ja'far, 

dari Abdullah bin Abdullah bin Umar, dari ayahnya, dari Nabi SAW, 
serupa itu. 


2 HR. Asy-Syafi'i di dalam Al Umm (1/37). 


3 Lihat takhrij hadits nomor 1. 
4 Lihat keterangan yang lalu. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


PA عن ابي جعفر‎ AS ابو الحسن: وراه في‎ kta قال‎ 
o °. Naa 1 Dita - | p° e 2 z D a ۴ 
KEH A Da D 1 9 © g2 

محمد بن عباد بن تعفر بهذا الإستاد. pa KEY‏ بن المُمُلس: 
کدی على ن محمد إن أي الخضيب» تا و أستامة نا الولئِدُ بن AS‏ 


OL 3 ga Ta. o b- D dirc por‏ سه م هره P‏ هم 
عن محمد بن عباد بن جعفرء بهذا مثله. قال الشيخ ابو الحسن: SA‏ 
ور 0 30 É‏ 0 نپ هدل" 3022 ين 30 هره "وهو 8 رو داس T ó- go‏ 
عثمان بن أبي شيبة وعبد الله بن الزبير الحميدي ومحمد بن حسان 
Barek?‏ سس ۶ 1۸٨‏ اا سه رع Soa‏ له LT‏ 0 ره ۸ وو Po‏ 
الأزرق ويعيش بن الجهم وَمَحَمد بن عثمان بن کرامة والحسين بن , 
É? ۰‏ 20 لور 0 9 2 ور .2 رلۀ هور 0 eo á Sor‏ هام 
بن الأسود وأحمد بن عَبّد الحميد الحارئي LNG‏ بن USG‏ بن سفيّان 


A Jai 0‏ روو عن بي | WAMA‏ عَنِ aji‏ : کش 
الدورقي: وَمَنْ ذَكرًا مَعَهُ في اول الكتاب عَنْ ابي انام عن PP‏ 
Ups‏ عَنْ مُحَمّد بن حَعْفرِ بْن Dad‏ ابي أسَامَةَ في 
oE‏ اا أن ek‏ مَنْ A‏ بِالصُوَاب» V3‏ في ذلك var‏ 


or D,‏ سور Ye ٥ ° 0129 r PN UT fo, 1r 0 - ož‏ > وره 
so -‏ سه 8-3 br D a Ee 0 0 to. D‏ ° 
وره ووا دو دو د لود وه ار ع3 ابن 
so z pn 8s. 7 To.‏ سه وا و OE‏ رم Pa E‏ ورن I‏ 

رمق .0 رت 02 .0 5-3 


رَوَاه عن محمد بن جعفر بن الزبير وعن محمد بن عباد بن جعفر 


ت 


م o‏ ده ey o- o > o‏ .. ره A of‏ د EE‏ ره رم 
جميعاء عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه. فكان أبو أسامة مرة 


— Sunan Ad-Daraguthni 


E E oi N g g‏ محمد Pad‏ لر ومر 
A - P 2 2 o a‏ - 

PAS i مُحَمّد بن اد إن‎ aan 
ناما حديك شعب ون الوب کن ای اسامه عن الود لن عن‎ 

Syaikh Abu Al Hasan mengatakan, “Aku meriwayatkannya 
dalam suatu kitab, dari Abu Ja'far At-Tirmidzi, dari Al Husain bin Ali 
bin Al Aswad, dari Abu Usamah, dari Al Walid bin Katsir, dari 
Muhammad bin Abbad bin Ja'far, dengan isnad ini.” Disebutkan juga 
oleh Ja'far bin Al Mughallis, “Ali bin Muhammad bin Abu Al 
Khashib menceritakan kepadaku, Abu Usamah mengabarkan kepada 
kami, Al Walid bin Katsir mengabarkan kepada kami, dari 
Muhammad bin Abbad bin Ja'far, dengan (isnad ini) seperti itu.” 
Syaikh Abu Al Hasan mengatakan, “Utsman bin Abu Syaibah, 
Abdullah bin Az-Zubair Al Humaidi, Muhammad bin Hassan Al 
Azrag, Ya'isy bin Al Jahmi, Muhammad bin Utsman bin Karamah, Al 
Husain bin Ali bin Al Aswad, Ahmad bin Abdul Hamid Al Haritsi, 
Ahmad bin Zakariya bin Sufyan Al Wasithi, Ali bin Syu'aib, Ali bin 
Muhammad bin Abu Al Khashib, Abu Mas'ud dan Muhammad bin 
Al Fudhail Al Balkhi, mereka semua sama-sama meriwayatkannya 
dari Abu Usamah, dari Al Walid bin Katsir, dari Muhammad bin 
Abbad bin Ja'far. Riwayat mereka di-mutaba'ah oleh Asy-Syafi'i dari 
seorang yang tsiqah dalam pandangannya, dari Al Walid bin Katsir, 
dari Muhammad bin Ja'far.” Ya'gub bin Ibrahim Ad-Dauragi dan 
orang-orang yang kami sebutkan bersamanya di awal kitab 
meriwayatkan dari Usamah bin Al Walid bin Katsir, dari Muhammad 
bin Ja'far bin Az-Zubair. Ketika ada perbedaan pada Abu Usamah 
dalam isnadnya, kami ingin mengetahui mana yang benar, maka kami . 
perhatikan, lalu kami dapati bahwa Syu'aib bin Ayyub telah 
meriwayatkan dari Abu Usamah, dari Al Walid bin Katsir dari dua 
jalur yang keduanya bersumber dari Muhammad bin Ja'far bin Az- 
Zubair dan Muhammad bin Abbad, dan di-mutaba'ah (dikuatkan) 
dengan riwayat dari Muhammad bin Abbad bin Ja'far, sehingga 
dengan begitu kedua informasi itu benar adanya bahwa riwayat itu 
berasal dari Abu Usamah, benar juga bahwa Al Walid bin Katsir 


Sunan Ad-Daraguthni — 


meriwayatkannya dari Muhammad bin Ja'far bin Az-Zubair dan dari 
Muhammad bin Abbad bin Ja'far, yang keduanya berasal dari 
Abdullah bin Abdullah bin Umar, dari ayahnya. Jadi, Abu Usamah 
pernah menceritakannya dari Al Walid bin Katsir, dari Muhammad 
bin Ja'far bin Az-Zubair, dan pernah juga menceritakannya dari Al 
Walid bin Katsir, dari Muhammad bin Abbad bin Ja'far. Wallahu 
a'lam. Adapun hadits Syu'aib bin Ayyub, dari Abu Usamah, dari Al 
Walid bin Katsir, bersumber dari kedua orang tersebut. 


Biss - ۱۰‏ به و بَكْرأَحْمَدُ بْنْ مُحَمّد بْنِ سَعْدَانَ aa‏ بواسط 
e TT‏ 
ji‏ بْن PR‏ عبد الله بن عَبْد الله EP‏ عَنْ عبد الله بن عُمَرَ 
أن سل لله هه سل oé‏ الْمَاء وما نره د الع LONGAN,‏ فقال 
yan‏ الله : إا كان لَْاء Jadi id ah‏ الْحَبَ. 


10. Maka Abu Bakar Ahmad bin Muhammad bin 52 dan Ash- 
Dhaidalani menceritakannya kepada kami di Washit, Syu’aib bin 
Ayyub mengabarkan kepada kami, Abu Usamah mengabarkan kepada 
kami, dari Al Walid bin Katsir, dari Muhammad bin Ja’far bin Az- 
Zubair, dari Abdullah bin Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin 
Umar, bahwa Rasulullah SAW ditanya tentang air yang disinggahi 
oleh binatang ternak dan binatang buas, maka Rasulullah SAW 
bersabda, “Jika airnya mencapai dua gullah, maka tidak mengandung 
kotoran.” 


ګند ورم 30 3 رن o‏ 3 مع و 2 رل 


Gi - ١١‏ امد بن مُحَمّد بن سَعْدَان ا شعَيب بن ايوب تا ابو 
A a‏ ن ڪين عن ama‏ ُن عباد jin gi‏ عن عبد اله ن 


eE عن‎ ah عَنْ‎ Ga عبد الله بن‎ 
11. Ahmad bin Muhammad bin Sa’dan menceritakan kepada 


۶ Hasan. HR. Al Baihaqi (1/260-261). 


— Sunan Ad-Daraguthni 


kami, Syu'aib bin Ayyub mengabarkan kepada kami, Abu Usamah 
mengabarkan kepada kami, dari Al Walid bin Katsir, dari Muhammad 
bin Abbad bin Ja'far, dari Abdullah bin Abdullah bin Umar, dari 
ayahnya, dari Nabi SAW, seperti itu.!? 


ري ره b23?‏ و لي II‏ س وره ه 07 
١‏ - وما حَديْث مُحَمَّد بن Ji‏ البلحي؛ فحَدَننا Kasi‏ بن محمد 
Pa 2...‏ د 0 و 


yi‏ در بر و سو محمد بن 
yeah‏ اَل نا او A‏ بن کر عن محمد بن عاد إن 
ج A E A aa‏ 
Adapun hadits Muhammad bin Al Fudhail Al Balkhi,‏ .12 
Ahmad bin Muhammad bin Al Husain Ar-Razi yang buta‏ 
menceritakan kepada kami, Ali bin Ahmad Al Farisi mengabarkan‏ 
kepada kami, Muhammad bin Al Fudhail Al Balkhi mengabarkan‏ 
kepada kami, Abu Usamah mengabarkan kepada kami, dari Al Walid‏ 


bin Katsir, dari Muhammad bin Abbad bin Ja’far, dari Abdullah bin 
Abdullah bin Umar, dari ayahnya, dari Nabi SAW, seperti itu. 


Dn anang ape ir 
1 نا عباد بن صهيب‎ » Sd بحر ب بن‎ 2 maal E بن علي بن‎ BESI 


TETTEN Pe ih ٢ 
الْحَبث.‎ Jawa a WOS فقال: إذا‎ LN, 

13. Abu Bakar Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Sahl 

Al Imam menceritakan kepada kami, Al Husain bin Ali bin Abdush 
Shamad mengabarkan kepada kami, Bahr bin Al Hakam mengabarkan 


kepada kami, Abbad bin Shuhaib mengabarkan kepada kami, Al 
Walid bin Katsir mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Ja’far 


 Isnadnya hasan. HR. Al Baihaqi (1/261).‏ "ا 


Sunan Ad-Daraquthni — (21) 


bin Az-Zubair mengabarkan kepada kami, dari Ubaidullah bin 
Abdullah bin Umar, dari ayahnya, bahwa Rasulullah SAW pernah 
ditanya mengenai air yang disinggahi oleh binatang ternak dan 
binatang buas, maka beliau menjawab, “Jika airnya mencapai dua 
gullah, maka tidak mengandung kotoran.” 


ur” 0 و لاش عر 30 بي لو ره - 8 - .مو‎ PANA 


دص ون سر سر — 


بن 
NGA‏ ونا خر ر وت شت ته 
A‏ رحس غو aa‏ ور Teo‏ 
مُحَمّد ن إِسْحَاق» عَنْ مُحَمَّد بْنِ A‏ يد الله بن عَبْد 
د رند DE GE‏ د TAUN‏ کون 
A DA‏ وَمَا Wi‏ من LEG GAN‏ فل اله : p‏ 


كان bah‏ وشل نت 


14. Muhammad bin Nuh Al Jundaisaburi'' menceritakan 
kepada kami, Harun bin Ishag Al Hamdani mengabarkan kepada 
kami, Al Muharibi, yakni yang bernama Abdurrahman bin Umar 
mengabarkan kepada kami {h} Abdullah bin Ja'far bin Khusyaisy 
mengabarkan kepada kami, Yusuf bin Musa mengabarkan kepada 
kami, Jarir menceritakan kepada kami (h) Ahmad bin Abdullah bin 
Muhammad Al Wakil mengabarkan kepada kami, Al Hasan bin 
Arafah mengabarkan kepada kami, Abdah bin Sulaiman mengabarkan 
kepada kami, dari Muhammad bin Ishag, dari Muhammad bin Ja'far 
bin Az-Zubair, dari Ubaidullah bin Abdullah bin Umar, dari Ibnu 
Umar, ia mengatakan, “Aku mendengar Nabi SAW ditanya tentang 
air yang berada di kawasan terbuka (lapang) yang biasa disinggahi 
oleh binatang ternak dan binatang buas, maka Rasulullah SAW 


17 


Lihat keterangan yang lalu. 
18 


Al Jundaisaburi adalah penisbatan kepada Jundaisabur, nama sebuah kota di 
Khurasan. 


[22] — Sunan Ad-Daraguthni 


bersabda, “Jika airnya mencapai ukuran dua gullah, maka tidak 


9 
mengandung kotoran.” 


g dg Ka Š 3 $‏ شه ۶ کي اب ر نا ”.3 
قال ابْنْ عَرفة: Canang‏ هشيّما یقول: تَفسيْرُ القلتين يعني الجرئين 
ana a‏ ر 230 لر سا 


pa) وكذلك رواه إبراهيم بن سعد وَحَمَادُ بِنْ سلمة ويزيد بن‎ UI 
هو و 2 رکو‎ b Sor” a د مع‎ Jor” مو ور ر‎ AN Sor” 
وعبد الله بن المبارك وعبد الله بن نمير وعبد الرحيم بن سليمان وابو‎ 


2 وم‎ 3729 f, NO وم مھ‎ 2 loa 303 ره 93 ر‎ DAR 
معاوية الضرير ويزيد بن هارون وإسماعيل بن عياش واحمد بن خالد‎ 
مه مس مس موو‎ o و ت‎ £ o 30 ےم وم‎ 2 . 8 z AI 2 o? 
الوهبي وسفيان الثوري وسعيد بن زيد أحو حماد بن زيد وزائدة بن‎ 
سا‎ o م‎ 


قرَامة رد br‏ ° اا 0 5-3 WA o Yo. o‏ 
قدامة عن محمد بن إسحاق» عن محمد بن جعفر بن الزبير» عن عبيد 


BD الله ن عبد الله ن عم عن أَبيْه عن‎ 
Ibnu Arafah mengatakan, “Dan aku mendengar Husyaim 
mengatakan, “Penafsiran dua gullah adalah dua kendi besar.” 
Demikian juga yang diriwayatkan oleh Ibrahim bin Sa'd, Hammad bin 
Salamah, Yazid bin Zurai', Abullah bin Al Mubarak, Abdullah bin 
Numair, Abdurrahim bin Sulaiman, Abu Mu'awiyah yang buta, Yazid 
bin Harun, Isma'il bin Ayyasy, Ahmad bin Khalid Al Wahbi, Sufyan 
Ats-Tsauri, Sa'id bin Zaid saudaranya Hammad bin Zaid dan Zaidah 
bin Oudamah, dari Muhammad bin Ishag, dari Muhammad bin Ja'far 
bin Az-Zubair, dari Ubadillah bin Abdullah bin Umar, dari ayahnya, 
dari Nabi SAW.” 


20 هوس‎ e2 Pa 3. Ia ... É a. an e- o PA 

Ci - ٥‏ بو عَمْرو Ole‏ بِنْ أَحْمَدَ الدّقاق» نا علي بن اِبرَاهِيْم 
o Ap 9 7 0 r‏ 07 1 ته . . o r ec‏ رر هو سم 
الواسطي» نا محمد ip‏ ابي تيم نا Man‏ بن NG‏ سمغت (ji Sasa‏ 
a 7 b2 3 Fa. SN 1‏ ره ه 7 0 ره ا ° 
إسحاق» حدنني محمد بن جعة بن الزبير» عن عبيد الله بن عبد الله بن 


4. و‎ ۰ 2 Fa Ya e د‎ an ee o y o ده‎ PWA 
ډوے هم وې اس‎ 2 4 o .و‎ 
فقال:‎ raa GAN Gya AE يكون بأَرْض الفلاة وما‎ UI رَجُل عن‎ 


” Lihat keterangan yang lalu. 


Sunan Ad-Daraguthni — | 23 J 


إذا بلغ المّاء قلتين لم يحمل الحبث. 
Abu Amr Utsman bin Ahmad Ad-Daggag menceritakan‏ .15 
kepada kami, Ali bin Ibrahim Al Wasithi mengabarkan kepada kami,‏ 
Muhammad bin Abu Nu'aim mengabarkan kepada kami, Sa'id bin‏ 
Zaid mengabarkan kepada kami: Aku mendengar Muhammad bin‏ 
Ishag mengatakan: Muhammad bin Ja'far bin Az-Zubair menceritakan‏ 
kepadaku, dari Ubaidullah bin Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin‏ 
Umar, ia mengatakan, “Aku mendengar Rasulullah SAW, ketika‏ 
seorang laki-laki bertanya kepada beliau tentang air yang berada di‏ 
tanah lapang yang biasa disinggahi oleh binatang ternak dan binatang‏ 
buas, beliau bersabda, Jika airnya mencapai dua gullah, maka air itu‏ 
tidak mengandung kotoran”.‏ 


o مرل ډوو هر«‎ PAN 


Ab NA - ١5‏ و كام لفحم 


MAYA taka ji‏ .مفيان التارئ» عن محمد بن اسشخاق :بهذا 

Ayi‏ تخ 

16. Ahmad bin Kamil menceritakan kepada kami, Ahmad bin 

Sa'id bin Syahin mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Sa'd 

mengabarkan kepada kami, Al Wagidi mengabarkan kepada kami, 

Sufyan Ats-Tsauri mengabarkan kepada kami, dari Muhammad bin 
Ishaq, dengan isnad ini, yang serupa dengannya.” 


AB ane‏ و غو و . 0 LAN‏ 3 مو 


۷ حدنا HA‏ محمد بن سَعْدَانَ» ٿا شعيّب بن أَيُوْب» نا حسين 
بن علي» عَنْ GAN‏ عن Kama‏ بن SAS Tlah‏ 
Ahmad bin Muhammad bin Sa'dan menceritakan kepada‏ .17 


kami, Syu'aib bin Ayyub mengabarkan kepada kami, Husain bin Ali 
mengabarkan kepada kami, dari Ali, dari Zaidah, dari Muhammad bin 


20 


Lihat takhrij hadits nomor 1. 
21 


Lihat keterangan yang lalu. Isnadnya lemah karena kelemahan Muhammad bin 
Umar Al Wagidi, ia matruk (riwayatnya tidak dipakai) walaupun ilmunya 
cukup luas. At-Taqrib (2/195). 


— Sunan Ad-Daraguthni 


Ishaq, serupa itu.” 


or 30 ع ده‎ ° b2 هدو وو و‎ É 


TT حل‎ - NA 
Vga تا محمد ښنْ وهب‎ SA Jet A نا‎ NG دينار‎ 
au yy 
eee a 
Ti د وو‎ 0 

18. Sahl bin Ahmad bin Muhammad bin Ziyad dan Umar bin 

Abdul Aziz bin Dinar menceritakan kepada kami, keduanya 
mengatakan: Abu Isma'il At-Tirmidzi menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Wahb As-Sulami mengabarkan kepada kami, Ibnu 
Ayyasy mengabarkan kepada kami, dari Muhammad bin Ishag, dari 
Az-Zuhri, dari Ubaidullah bin Abdullah, dari Abu Hurairah, dari Nabi 
SAW, bahwa beliau ditanya tentang air sumur yang menampung 
kotoran dan tempat minumnya anjing serta binatang ternak, maka 


beliau bersabda, “Jika airnya mencapai dua gullah atau lebih, maka 
tidak Gah kan oleh sesuatu pun.” 


srr 


کنا روه MASA‏ ن وَهْب ع إِسْمَاعيل ; بن عياش بهذا Yi‏ 


| رن 


an‏ ال ار 

بن الزبير» عن عُبَيّد الله بن عبد الله بن AP‏ عن أبيه. 

Demikian pula diriwayatkan oleh Muhammad bin Wahb, dari . 

Isma'il bin Ayyasy dengan isnad ini, juga riwayat yang terpelihara 

dari Ibnu Ayyasy, dari Muhammad bin Ishag, dari Muhammad bin 

Ja'far bin Az-Zubair, dari Ubaidullah bin Abdullah bin Umar, dari 
ayahnya. 


22 Lihat keterangan yang lalu. Isnadnya hasan juga. Syu'aib bin Ayyub shadug 


Gujur) namun kadang melakukan tadlis (penipuan ringan). 


# Lihat keterangan yang lalu. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


S3) - 9‏ عن عبد الوَمّاب بن عَطَاءء عَنْ مُحَمّد بن إِسْحَاقَ» عن 
lea‏ عن سال E‏ عر Na‏ 
إِْرَاهِيِمَ نا عبد KAN‏ بن ARP‏ ئا علي بن سَلَمَة a‏ نا عَبْدُ 


Doo‏ 2 م مو 


új‏ بذلك. وَرَوَاهُ عَاصِمُ : نْ المئذر : بن AN‏ الْعَوَّام عن عبد الله 
ja Cab ai T‏ اپ E NG yi‏ 


اوو ورسد سر وا ره 


ن عبد الله ن عُمَرَ عن LAN AN‏ به عَنْ عاصم j‏ بن المندر: حماد Ap‏ 
E Pa‏ ررد dh‏ عا ان E‏ 


أن ید الله ن عند ال ي عر HEG pap Psp Ap‏ 
Para‏ .8.3 


عي عَنْ عاصم بن Ail‏ عن J3‏ يُسَمّه عن 


r 


سار 


Ka Jen ola) 
2 مم سم‎ | ۰ 
Lal مَوقوفا‎ Ab ابن‎ 
19. Diriwayatkan dari Abdul Wahhab bin ‘Atha’, dari 
Muhammad bin Ishag, dari Az-Zuhri, dari Salim, dari ayahnya, dari 
Nabi SAW: Muhammad bin Abdullah bin Ibrahim mengabarkannya 
kepada kami, Abdullah bin Ahmad bin Khuzaimah mengabarkan 
kepada kami, Ali bin Salamah Al-Labagi mengabarkan kepada kami, 
Abdul Wahhab mengabarkan itu kepada kami. Ashim bin Al Mundzir 
bin Az-Zubair bin Al Awwam meriwayatkannya dari Ubaidullah bin 
Abdullah bin Umar, dari ayahnya, dari Nabi SAW. Maka riwayat ini 
kuat, karena periwayatan Muhammad bin Ishag, dari Muhammad bin 
Ja'far bin Az-Zubair, dari Ubaidullah bin Abdullah bin Umar, dari 
ayahnya, disampaikan oleh Ashim bin Al Mundzir Hammad bin 
Salamah. Berbeda dengan jalur periwayatan Hammad bin Zaid, 
mereka meriwayatkannya dari Ashim bin Al Mundzir, dari Abu Bakar 
bin Ubaidullah bin Abdullah bin Umar, dari ayahnya secara mauguf 
dan tidak marfu'. Demikian juga yang diriwayatkan oleh Isma'il bin 
Ulayyah, dari Ashim bin Al Mudzir dari seorang laki-laki yang tidak 
disebutkan namanya, dari Ibnu Umar, secara mauguf juga. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


سه 


یت لرل قر روبق NA‏ مين ga‏ و 
٠‏ فأما حديث حماد بن سَلمة» عن عاصم بن المنذر: His‏ 


Ae‏ ل نا يزيد بن 
هارن لااد بن ا عن عاصم بن Pal‏ بن AN‏ قال: alas‏ 


تع يد لل إن عند الله aj‏ تات يه مر مَاء يه حلة تعثر ميته 


of... و‎ 30 


in‏ فَقلْت لَهُ: Ki‏ مه وه لد jai‏ میت . AS‏ أيه 
Sa‏ قال: ia‏ لګ a A‏ 
Adapun hadits Hammad bin Salamah, dari Ashim bin Al‏ .20 
Mundzir, Al Husain bin Isma'il menceritakan kepadaku, Al Hasan bin‏ 
Muhammad bin Ash-Shabbah menceritakan kepada kami, Yazid bin‏ 
Harun mengabarkan kepada kami, Hammad bin Salamah‏ 
mengabarkan kepada kami, dari Ashim bin Al Mundzir bin Az-‏ 
Zubair, ia menuturkan, “Aku bersama Ubaidullah bin Abdullah bin‏ 
Umar masuk ke sebuah kebun yang terdapat tong air, dan di dalam‏ 
tempat air itu terdapat kulit bangkai unta, lalu ia berwudhu darinya,‏ 
maka aku katakan kepadanya, “Apakah aku boleh berwudhu darinya‏ 
dan di dalamnya terdapat kulit unta yang telah mati?” Maka ia pun‏ 
menceritakan kepadaku dari ayahnya, dari Nabi SAW, beliau‏ 
bersabda, Jika airnya mencapai dua atau tiga gullah, maka tidak‏ 
dinajiskan oleh sesuatu pun.”‏ 


Opa Hi Aj أنا‎ Dan AU فلع الأمنبهاني»‎ PRA 
Je هوو م ممم وم‎ 3 A 


ah yu‏ بِهَدَا ولم يقل ار pal) MIS) UX‏ بن 


Yakni tempat penampungan air hujan atau lainnya, berupa tong ataupun 
lainnya. 

HR. Ath-Thabari di dalam Tahdzib Al Atsar (2/733) dari jalur Mujahid bin 
Musa: Yzid bn Harun menyampaikannya kepada kami. Dikeluarkan juga pada 
(2/732) dari jalur Waki' dari Hammad bin Salamah, di dalamnya disebutkan 
redaksi: “atau tiga”. Diriwayatkan juga pada (2/734) dari jalur Zaid bin Al 
Hubab dan Hammad, dan seorang laki-laki dari Salim, ia mengatakan: Ayahku 
menyampaikan hadits kepadaku, bahwa ia mendengar Nabi SAW bersabda: 
lalu dikemukakan, di antaranya disebutkan redaksi “atau tiga”. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


1 حَجَاجٍ NG a‏ وکامل a‏ طلغ AS‏ 7 ل بهذا 


z - 
7 2279 ۶ Jo 3 م‎ 


JG oi‏ فيه : ab A) ai p‏ أو نا IH‏ په دعلج بن احمد نا 


BA P SAI‏ بن الْحَحَاجٍ TA‏ بن حالد (ح) ونا به 
er‏ كع ٤٩‏ ومع ماه ON‏ .مھ PANA i Af‏ 3 م موو 
القاضی ابو طاهر بن 5 ودعلج بن احمد YG‏ حدننا موسى بن 
ارون کامل I‏ نوا AGA E E‏ لك راه 


عن ن للم LA‏ بن إسْحَاق jina Kemah‏ ن Da BAN‏ 
إن غد الجبّار SI‏ وموسى بن A‏ وَعَبَيْدُ الله بن ii‏ 
عَنْ حَمّاد بن سَلمّة بهذا الإستادء وقالوا فيه : إذا كان المَاء قلتين لم 
عو عق لاا و E‏ 

ينجس. ولم یقولوا: أو ثلاثا. 

21. Abu Shalih Al Ashbahani menceritakan kepada kami, Abu 
Mas'ud mengabarkan kepada kami, Yazid bin Harun memberitahukan 
kepada kami, Hammad bin Salamah memberitahukan kepada kami 
dengan (isnad) ini, namun ia tidak menyebutkan “atau tiga”. 
Demikian juga yang diriwayatkan oleh Ibrahim Al Hajjaj, Hudbah bin 
Khalid dan Kamil bin Thalhah dari Salamah dengan isnad ini, mereka 
mengatakan dalam riwayatnya: “Apabila airnya mencapai dua atau 
tiga gullah.” Da'laj bin Ahmad menceritakannya kepada kami, Al 
Husain bin Sufyan menceritakan kepada kami, dari Sufyan, dari 
Ibrahim Al Hajjaj dan Hudbah bin Khalid {h} Al Qadhi Abu Thahir 
bin Nashr dan Da'laj bin Ahmad mengabarkannya kepada kami, 
keduanya mengatakan: Musa bin Harun mengabarkan kepada kami, 
Kamil bin Thalhah mengabarkan kepada kami, mereka mengatakan: 
Hammad bin Salamah menyampaikan itu kepada kami. Ini 
diriwayatkan juga oleh Affan bin Muslim, Ya'gub bin Ishag Al 
Hadhrami, Bisyr bin As-Sari, Al “Ala' bin Abdul Jabbar Al Makki, 
Musa bin Isma'il dan Ubaidullah bin Muhammad Al “Asyiy dari 
Hammad bin Salamah dengan isnad ini, mereka mengatakan di dalam 
riwayatnya: “Apabila airnya mencapai dua gullah maka tidak menjadi 


— Sunan Ad-Daraguthni 


26 


najis.” Mereka tidak mengatakan: “atau tiga (gullah). 


SY‏ دنا العافق الجن إن اماع ا الجن لر محمد 
Lo‏ 8 5 ره م ار رتو وهو رت EAE‏ وه Ta Ka ox‏ 
الرعفراني» نا عفان» نا حَمَادُ بن سلمة» نا عاصم بن A‏ قال: كنا 


PMA 2 3 ال‎ Ip E و ون ی رر‎ >o y o o 5 ... o, 
فحَضَرّت الصلاة» فقامَ‎ TAS في بُستان لتا -أو لعبيْد الله بن عبد الله بن‎ 
fs 1 ې‎ 4 073 


بد او مول دس د دد11 


وه 
-ef A 4‏ مر 0,2 رس © 


Bars JG Sl منْهُ وَفيْه هَذَا‎ CA فقلت:‎ 


قال: إذا کان And‏ لن 2 عم 


22. Al Qadhi Al Husain bin Isma'il menceritakan kepada 
kami, Al Hasan bin Muhammad Az-Za'farani mengabarkan kepada 
kami, Affan mengabarkan kepada kami, Hammad bin Salamah 
mengabarkan kepada kami, Ashim bin Al Mundzir mengabarkan 
kepada kami, ia mengatakan: Ketika kami sedang di kebun kami —atau 
kebun milik Ubaidullah bin Abdullah bin Umar-, tibalah waktu shalat, 
maka Ubaidullah pun berdiri menuju salah satu penampung air di 
kebun, lalu ia mengambil wudhu darinya, sementara di dalamnya 
terdapat kulit unta yang sudah mati, lalu aku katakan kepadanya, 
“Apakah aku boleh berwudhu darinya padahal di dalamnya terdapat 
kulit ini?” Ia pun berkata, “Ayahku telah menceritakan kepadaku dari 
Rasulullah SAW, (bahwa) beliau bersabda, Jika airnya mencapai dua 
gullah, maka tidak menjadi najis '.” 


bs و‎ 3 o 


a a a 
سَلْمَة (ح) وا أ أب بكر‎ ye G, ip الرعفراني» نا يَعْمَوْبُ‎ 


30 وار‎ 79 0 FE ور وير‎ ro. Pd - 10 20, 0 af, 
o نا دعلج بن احمَد د زک‎ T) الشافعي» نا بشر بن موسى‎ 
SAI الشيرازي قالاً: حَدَتَنَا‎ 


- 


A 
ي قال:‎ 


ل: كاب سور ر 2 or Jo‏ 


2 HR. Al Baihaqi (1/262). 


Sunan Ad-Daraguthni — 


الحبّار» عَنْ حَمّاد بن سَلمة» عَنْ عاصم بن المنذر بهذا الاسٌتاد مثل قول 
o z z - -2‏ و وېي 

عَفان: إذا كان المّاء قلتين لم ينجس. 

23. Al Qadhi Al Husain bin Isma'il menceritakan kepada 

kami, Al Hasan bin Muhammad Az-Za'rafani mengabarkan kepada 
kami, Ya'gub bin Ishag mengabarkan kepada kami, Hammad bin 
Salamah mengabarkan kepada kami (ط)‎ Abu Bakar Asy-Syafi'i 
mengabari kami, Bisyr bin Musa mengabarkan kepada kami {h} 
Da'laj bin Ahmad mengabarkan kepada kami, Ibrahim bin Shalih 
Asy-Syirazi mengabarkan kepada kami, keduanya mengatakan: Al 
Humaidi menceritakan kepada kami, ia mengatakan: Bisyr bin As-Sari 
dan Al “Ala' bin Abdul Jabbar menceritakan kepada kami dari 
Hammad bin Salamah, dari Ashim bin Al Mundzir dengan isnad ini 


seperti ucapan Affan: “Jika airnya mencapai dua gullah, maka tidak 
menjadi najis.” 


4 2 و‎ uang ۰ ° zo z ip 5 s5. 5 a ر قو‎ 
إِسْحَاق الحربي» نا‎ Ip MAU بن مُحَمَّد بن زيا‎ Kasi KAS - ٤ 


3 0,- 


مُوسى iG‏ عائشة a Gas NG‏ بن dala‏ عَاصِمْ بن PU‏ بهذا 


وو 


الإستاد al‏ وا pI‏ کان yah aai‏ هه N‏ َتُحسض: 


24. Ahmad bin Muhammad bin Ziyad ETE kepada 
kami, Ibrahim bin Ishaq Al Harbi mengabarkan kepada kami, Musa 
dan Ibnu Aisyah mengabarkan kepada kami, keduanya mengatakan: 
Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami, Ashim bin Al 
Mundzir mengabarkan kepada kami, dengan isnad ini seperti itu: “Jika 
airnya mencapai dua qullah, maka tidak menjadi najis.” 


Gia — Yo‏ مد ت0 Jet‏ الفارسي» Gta) IH‏ بن | راهيم بن 


عبّاد قال: Ui‏ عَلَى عبد SN‏ 
ag‏ اه تر د ا عم د 


- 390 KA 


Ai‏ قال: قال J‏ الله : إِذَا کان الْمَاء b‏ لَمْ LRE‏ شيء. 


اق عَنْ BAG‏ ن مُحَمَّد عن ابي بكر بن 


— Sunan Ad-Daraguthni 


25. Muhammad bin Isma'il Al Farisi menceritakan kepada 
kami, Ishag bin Ibrahim bin Abbad mengabarkan kepada kami, ia 
mengatakan: Kami membacakan kepada Abdurrazzag, dari Ibrahim 
bin Muhammad, dari Abu Bakar bin Umar bin Abdurrahman, dari 
Abu Bakar bin Ubaidullah bin Abdullah bin Umar, dari ayahnya, ia 
berkata, “Rasulullah SAW bersabda, “Jika airnya mencapai dua 
gullah, maka tidak dinajiskan (tidak menjadi najis) oleh sesuatu 


وو و 


pun’. 


YA‏ - حَدَنَنَا Na‏ اِسْمَاعيْل الفارسي» نا oid iy à‏ بن 
جابر» نا محمد بن E AN AS‏ 


عن ابن عُمَرَ عن BD‏ قال: إذا كان المَاء قلتين فلا يُنَحَسهُ شيء. 

26. Muhammad bin Isma'il Al Farisi menceritakan kepada 

kami, Abdullah bin Al Husain bin Jabir mengabarkan kepada kami, 

Muhammad bin Katsir Al Mishshishi mengabarkan kepada kami, dari 

Zaidah, dari Laits, dari Mujahid, dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, 

beliau bersabda, “Jika airnya mencapai dua gullah, maka tidak 
ska ba oleh sesuatu pun.” 


A‏ 93- 40 مه 


زو هذا el‏ عن م Kaban‏ بن كثير عَنْ BIN‏ وَرَوَاهُ مُعَاوِيّة بن عرو 
عن Hug‏ نوعرف وهو AYI‏ 

Riwayat ini di-marfu'-kan (disandarkan kepada Nabi SAW) 

oleh Syaikh (guru kami) dari Muhammad bin Katsir dari Zaidah. Dan 


diriwayatkan pula oleh Mu'awiyah bin Amr, dari Zaidah secara 
mauguf, dan ini yang benar. 


روم واو 3 B-‏ 


sae UE‏ لور شر 
الصائغ» نا مُعَاوَِة Ta‏ ا Gang‏ عَنْ el‏ عَنْ pp‏ 

ali pas‏ مَوقوفاً. 
HR. Al Baihagi (1/262).‏ ۶7 


Sunan Ad-Daraguthni — [31] 


27. Al Qadhi Al Husain bin Isma'il menceritakan kepada 
kami, Ja'far bin Muhammad Ash-Shaigh mengabarkan kepada kami, 
Mu'awiyah bin Amr mengabarkan kepada kami, Zaidah mengabarkan 
kepada kami dari Laits, dari Mujahid, dari Ibnu Umar, seperti itu 
secara mauguf. 


Jé‏ القلآل الْححَوَابِي العظام. 

28. Da'laj bin Ahmad menceritakan kepada kami, Abdullah 

bin Syirawaih mengabarkan kepada kami, Ishag bin Rahawaih 
mengabarkan kepada kami, Abdul Aziz bin Abu Rizmah 


menceritakan kepada kami dari Hammad bin Zaid, dari Ashim bin Al 
Mundzir, ia mengatakan, “Guci Khawabi yang besar.” 


TÉ É para 2 حُمَيْد الم‎ AV agagah KA ta - Ya 
dan SO أخبرني مُحَمَدُ بْنْ يى‎ gape ٿا لنْ‎ 
Jawi SAS كان الْمَاء‎ Ii) SERA ANG Sa 
Aah قلآل‎ IU مَحَرَ؟‎ JI Jah ليَحَى بن‎ ii LL, Las 


A 226:‏ په رواو که سا 3e‏ .0 | ال ماي < -٤‏ ري . 
إِسْحَاق» عَنْ SI jo JAWA‏ عباس A APA‏ قصاعدا لَمْ 


ور $ ډو A‏ و 
: سي ع. 


29. Abu Bakar An-Naisaburi menceritakan kepada kami, Abu 
Humaid Al Mishshishi mengabarkan kepada kami, Hajjaj 
menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami, 
Muhammad bin Yahya mengabariku, Yahya bin Uqail mengabarinya 
bahwa Yahya bin Ya'mur telah mengabarinya, bahwa Nabi SAW 
pernah bersabda, “Jika airnya sebanyak dua qullah, maka tidak 


(32) — Sunan Ad-Daraquthni 


mengandung najis dan tidak pula kotoran.” Lalu aku katakan kepada 
Yahya bin Ugail, “Guci Hajar?” Ia menjawab, “Guci Hajar.” Sehingga 
aku menduga setiap gullah itu adalah dua farag” Ibnu Juraij 
mengatakan: Luth mengabariku dari Abu Ishaq, dari Mujahid, bahwa 
Ibnu Abbas pernah mengatakan, “Jika air itu sebanyak dua gullah atau 
lebih, maka tidak dinajiskan oleh sesuatu pun.” 


SP بی ا‎ Ha Ona KA حلا‎ - r. 


ا مم عن قا َنْ نس أن يه ال: PTN ag‏ 3 إلى سدرة 
هى في السَّمَاء السابعة» تيمها Jin‏ قلآل AA‏ رن ja‏ آذَان 


3 39 2 


Ji باطتان. فل یا‎ Oli) olai o من ساقها‎ TP akai 
ولا‎ Ja الظّاهرَان‎ ur, Amd ففي‎ obi éf قال:‎ Sia ما‎ 


30. Abu Bakar An-Naisaburi menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Yahya menceritakan kepada kami, Abdurrazzag 
mengabarkan kepada kami, Ma'mar mengabarkan kepada kami dari 
Oatadah, dari Anas, bahwa Nabi SAW bersabda, “Ketika aku diangkat 
ke Sidratul Muntaha di langit ketujuh, pangkalnya seperti guci Hajar, 
dedaunannya seperti telinga-telinga gajah, dari betisnya keluar dua 
sungai yang lahir dan dua sungai yang batin. Lalu aku bertanya, 
‘Wahai Jibril, apa ini?” Jibril menjawab, ‘Dua yang batin itu berada 
di surga, sedangkan dua yang lahir itu adalah Nil dan Efrat 0 


28 
29 


Mursal hasan. ١ 
Isnadnya sangat lemah. HR. Ath-Thabari di dalam Tahdzib Al Atsar (2/728). 
Luth adalah Ibnu Yahya, ia matruk (riwayatnya ditinggalkan). Diriwayatkan 
juga dari Ibnu Ishag, dari Muhammad, dari Ibnu Abbas secara mauguf. Ath- 
Thabari mengeluarkannya juga dari Mujahid, dari Ibnu Umar secara mauguf 
dengan sanad yang di dalamnya terdapat seorang laki-laki yang tidak 
disebutkan namanya. Khabar Mujahid dikeluarkan juga oleh Ibnu Abi Syaibah 
di dalam Mushannaf-nya (1/144). 

HR. Al Bukhari dalam kitab Permulaan Penciptaan, Muslim kitab Keimanan, 
hadits (259), Al Baihagi (1/265). 


30 


Sunan Ad-Daraguthni — 


PA IP بن صَالح الكوفي»‎ KN YA حا‎ - ۱ 

دراه هد z 2 Te‏ هو K ٢ s Sa‏ 3 !8 
ga a‏ دو Ie SO‏ 
Dr so s2’ z 8 3.1‏ ب 8 چې. - . واسه يی aa‏ يي 
o‏ ٿا محمد بن علوان» عن ثافې عَن Si‏ قال: حرج رسول 


a 
A l س-‎ | 


الله 8# في بَعْض أسقاره فسَارَ لَيْلاء فَمَروا عَلَى رَجُل حالس عنْدَ مَقرَاة 
له فقال PS‏ يا صاحب PEN AI aa‏ الليلة في TE an‏ 
فقال لَه الى ##: یا صّاحب NA‏ لآ ed‏ هذا متكلف. لها ما 
حملت في jas‏ وتا ما بقي seb) DG‏ 

31. Al Hasan bin Ahmad bin Shalih Al Kufi menceritakan 
kepada kami, Ali bin Al Hasan bin Harun Al Baladi mengabarkan 
kepada kami, Isma'il bin Al Hasan Al Harrani mengabarkan kepada 
kami, Ayyub bin Khalid Al Harrani mengabarkan kepada kami, 
Muhammad bin Ulwan mengabarkan kepada kami dari Nafi”, dari 
Ibnu Umar, ia menuturkan, “Rasulullah SAW berangkat pada malam 
hari dalam salah satu perjalanannya. Lalu mereka (rombongan beliau) 
melewati seorang laki-laki yang tengah duduk di pinggir kolamnya, 
lalu Umar berkata, “Wahai pemilik kolam! Apakah ada binatang buas 
yang biasa minum di kolammu pada malam hari?” Lalu Nabi SAW 
berkata kepada si pemilik kolam itu, “Janganlah engkau 
memberitahunya. Orang ini mengada-ada (memberatkan diri)” Ini 
menjadi milik binatang yang telah memasukkannya ke dalam 
perutnya, sedangkan bagi kita merupakan minuman dan sarana 


2 وو 


bersuci’. 


Pada naskah cetakan tercantum ‘mukallab’ (yakni pada khatnya), ini keliru, 
dan yang benar adalah yang kami cantumkan. Wallahu a'lam. 

HR. Al Ourthubi di dalam kitab Tafsirnya (15/230), dan dari jalur Ad- 
Daraguthni, diriwayatkan juga oleh Ibnu Al Jauzi di dalam At-Tahgig (1/66), di 
dalam sanadnya terdapat Ayyub bin Khalid Al Harrani, ia menyampaikan 
hadits dari Yahya termasuk yang Munkar. Abu Ahmad Al Hakim mengatakan, 
“Mayoritas hadits tidak ada mutaba'ahnya (penguatnya)” Al Hafizh 
mengatakan, “Ia lemah.” 


— Sunan Ad-Daraguthni 


aos ož سمدم ومو وا ب‎ IG 


٢‏ حدننا aa A‏ نا aé‏ نا إمْمَاعيْلُ؛ تا ايوب بن الد 


لوا تلد مي $ عن ابن GAE‏ 


Age Pd كي نحو‎ ERG 
32. Al Hasan bin Ahmad menceritakan kepada kami, Ali 
mengabarkan kepada kami, Isma'il mengabarkan kepada kami, Ayyub 
bin Khalid mengabarkan kepada kami, Khaththab bin Al Qasim 
mengabarkan kepada kami dari Abdul Karim Al Jazari, dari nafi”, dari 
Ibnu Umar, dari Nabi SAW, riwayat serupa itu.” 


Ka‏ بن محمد بن سَعيّد نا ٿا an‏ عبد الله بن مُحَمَّد 


بن سالم السلولي ل Ja‏ فال 2 قال: سمعت Ls,‏ ب 
نوم EEE o ofr 4 os 2 l o I‏ اوو 

أهْل العلم Op‏ ما لهم وما عَليْهِم Si Ta VA Jala‏ ا 
Ahmad bin Muhammad bin Sa'id menceritakan kepada‏ .33 

kami, Ibrahim bin Abdullah bin Muhammad bin Salim As-Saluli Abu 
Salim mengabarkan kepada kami, ia mengatakan: Aku mendengar 
ayahku mengatakan, ia berkata, “Aku mendengar Waki' mengatakan, 
“Para ahli ilmu menulis hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka, 


sedangkan ahlul ahwa' (para pengikut hawa nafsu) hanya menulis 
hak-hak mereka”.” 


PANA‏ 6 3- همر 


UE‏ نا ea‏ 16 بي قال: سمغت يى إن ن أبي رائدة 
a Tr‏ الْحَدِيْتْ خير ير من 

34. Ahmad menceritakan kepada kami, Ibrahim mengabarkan ' 
kepada kami, Ayahku mengabarkan kepadaku dan mengatakan, “Aku 


mendengar Yahya bin Abu Zaidah berkata, “Menulis hadits lebih baik 
daripada menyimpannya'.” 


3 Lihat keterangan yang lalu. Di dalam sanadnya juga terdapat Ayyub bin 


Khalid. Telah dikemukakan biografinya. Ia lemah. 


Sunan Ad-Daraquthni — 


PE ام بس حا ه‎ Dar دم‎ "Lo روو پور وو الا‎ Kas 
SAI الصمد بن علي وبرهان محمد بن علي بن‎ AG Kah - ٥ 
3.33. 3 r -A 


D NUR و 9- وه‎ o Jo- م‎ PAN 3 Z2 

الديتوري yani E ING‏ بْنْ مردّاس» نا محمد بن بكير الحضرمي» تا 

o- 3 - S وه‎ ° A. ال‎ DIN o TAN 73 

aa ` 7 0 nn gka `‏ ده حا و مھ يد يد سي Pa‏ - و 

الله قال: قال روت الله Di:‏ بلغ الماء ا قلة Sh‏ لا يحمل 
الخحبث. 


35. Abdush Shamad bin Ali dan Burhan Muhammad bin Ali 
bin Al Hasan Ad-Dinawari menceritakan kepada kami, keduanya 
mengatakan: Umair bin Mirdas menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Bukair Al Hadhrami mengabarkan kepada kami, Al 
Qasim bin Abdullah Al Umari mengabarkan kepada kami dari 
Muhammad bin Al Munkadir, dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, 
“Rasulullah SAW bersabda, “Jika airnya mencapai empat puluh 


gullah, maka tidak mengandung kotoran.” 


oE, رَوَاهُ الْقَاسمُ الْعُمَريُ عَن ابن المنكدر عَنْ جابر وَوَهِمَ في‎ S 
سي‎ 1 2 PAS 06 و وو‎ 0 p 0 neS 5 7 7 we 
وكان ضعيفا كثير الخطإ. وخالفه روح بن القاسم وسفيان الثوري‎ 


o ° 5 o- ه‎ 7 A ٠ ماس‎ 3 0. Jo. 31 Jo 932027 
بن راشد» رووه عن محمد بن المتكدر» عن عبد الله بن عمرو‎ asang 
s pa r r 2. pa r sr 


Irre 


40, 230; ol o sos? ° 238 2 و‎ o% r las 
مُوقوفا. ورواه أيوب السختياني عن ابن المنكدر من قوله لم يجاوزه.‎ 


Demikian juga diriwayatkan oleh Al Qasim Al Umari dari 
Ibnu Al Mundakir, dari jabir, namun ada keraguan dalam isnadnya 
karena ia lemah dan sering keliru. Riwayat ini diselisihi oleh Rauh bin 
Al Qasim, Sufyan Ats-Tsauri dan Ma'mar bin Rasyid, mereka 


34 


Isnadnya sangat lemah. HR. Ibnu Adi (6/1058). Dicantumkan oleh Adz- 
Dzahabi di dalam 47 Mizan (6812), Al Fatni di dalam At-Tadzkirah (23): Ibnu 
Iraq di dalam Tanzih Asy-Syari'ah (2/69), Al Ugaili di dalam Adh-Dhu 'afa 
(3/473), Al Baihagi (1/262). Di dalam sanadnya terdapat Al Oasim bin 
Abdullah Al Umari. Ahmad mengatakan, “Ia tidak dianggap. Ia suka berdusta 
dan memalsukan hadits.” Yahya mengatakan, “Ia tidak dianggap.” Yahya juga 
pernah mengatakan (tentangnya), “Ia pendusta.” Abu Hatim dan An-Nasa'i 
mengatakan, “Ia matruk (riwayatnya tidak dipakai/ditinggalkan).” Al Bukhari 
mengatakan, “Mereka mendiamkannya.” 


— Sunan Ad-Daraguthni 


meriwayatkannya dari Muhammad bin Al Munkadir, dari Abdullah 
bin Amr secara mauguf. Diriwayatkan juga oleh Ayyub As- 
Sakhtiyani dari Ibnu Al Munkadir dari ucapannya sendiri dan tidak 
melebihkannya. 


بک í‏ ور . .سا r‏ رو و 
dasi SAS - 5‏ خمد بن LA‏ بن زياد نا BAG‏ الحربي» تا نا عَبَيْدُ الله 


Ja‏ 2232 7 2 وبع وي ورو هام 


i A A N EG‏ عن محئ بن مكدر 


عَنْ عَبْد الله yi‏ عَمْرو قال: إذا بلع المَاء Sia‏ 


36. Ahmad bin Muhammad bin Ziyad menceritakan kepada 
kami, Ibrahim Al Harbi mengabarkan kepada kami, Ubaidullah bin 
Umar mengabarkan kepada kami, Yazid bin Zurai' mengabarkan 
kepada kami dari Rauh bin Al Oasim, dari Muhammad bin Al 
Munkadir, dari Abdullah bin Amr, ia mengatakan, “Jika airnya 
mencapai empat puluh gullah maka tidak menjadi najis.” 


۳۷ اا مد ور U Da‏ ا Maan‏ بن إسْمَاعِيلَ j‏ عسّانِي» نا ZE‏ 


(ح) وا Aka‏ بن مُحَمّد لر ا مُوسى بُنْ اٍِسْحَاق نا Tu‏ و بک نا 
Baba Buah‏ 


كنع ر AA‏ محمد أي Ng‏ سف Ta‏ 
إا كان الْمَاء أربعين قلة لم يُنَحْسْهُ شيء. 


37. Muhammad bin Makhlad menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Isma'il Al Hassani mengabarkan kepada kami, Waki’ 


35 Demikian yang tercantum pada naskah cetakan “Abdullah bin Amr”, dan inilah 
yang benar. Setiap yang menukil ucapan Ad-Daraguthni, semoga Allah 
merahmatinya dengan rahmat yang luas dan menganugerahinya balasan atas 
setiap kebaikannya kepada kita, selalu menukil “Abdullah bin Umar” ini 
kesalahan penyalinan, hendaklah diperhatikan. Lihat Nashb Ar-Rayah (1/110); 
Ibnu Al Hammam di dalam Al Fath (1/52), Al Halabi Al Kabir di dalam Syarh 
Al Min-yah (h. 96). Dari Catatan pinggir Nashb Ar-Rayah. 

8  Isnadnya Shahih: Disebutkan oleh Al Baihaqi (1/262); HR. Ath-Thabari di 

dalam Tahdzib Al Atsar (2/724). 


Sunan Ad-Daraguthni — 


mengabarkan kepada kami (h) Ja'far bin Muhammad Al Wasithi 
mengabarkan kepada kami, Musa bin Ishag mengabarkan kepada 
kami, Abu Bakar mengabarkan kepada kami, Waki’ mengabarkan 
kepada kami, {h} Ahmad bin Muhammad bin Ziyad mengabarkan 
kepada kami, Ibrahim Al Harbi mengabarkan kepada kami, Abu 
Nu'aim mengabarkan kepada kami, semuanya dari Sufyan, dari 
Muhammad bin Al Munkadir, dari Abdullah bin Amr, ia berkata, 
“Jika airnya sebanyak empat puluh gullah, maka tidak dinajiskan oleh 
sesuatu pun.” 


enda Pn LA‏ أَحْمَد بن متصون الرمادي» 

Kau‏ راق ای و محمد إن المتكدر» عن عند الله 

° با Ti‏ عام 2 

38. Isma'il bin Muhammad Ash-Shaffar menceritakan kepada 

kami, Ahmad bin Manshur Ar-Ramadi mengabarkan kepada kami, 

Abdurrazzag mengabarkan kepada kami, Ats-Tsauri dan Ma'mar 

mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Al Munkadir, dari 
Abdullah bin Amr sama seperti itu. 


Gia - 9‏ الُقاضی الْحْسَيْنُ بْنُ إسْمَاعيْلَ نا الْحَسَنْ بن أب لريې تا 
موك 


عَبْدُ الرراق» أنا KI‏ مُحَمّد بن AKN‏ عَنْ عَبْد الله بن IPP‏ 
Sg 5 7 r 903 A E r r r‏ 4 0 1 5 
قال: إذا كان الْمَاء أربعين قلة لم LAI‏ شيء 


39. Al Qadhi Al Husain bin Isma'il menceritakan kepada 
kami, Al Hasan bin Abu Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, 
Abdurrazzag mengabarkan kepada kami, Ma'mar memberitahukan 
kepada kami dari Muhammad bin Al Munkadir, dari Abdullah bin 
Amr, ia mengatakan, “Jika airnya sebanyak empat puluh gullah, maka 
tidak dinajiskan oleh sesuatu pun.” 


3 HR. Ath-Thabari di dalam Tahdzib Al Atsar (2/723-724); Keduanya juga 
diriwayatkan oleh. Ibnu Abi Syaibah (1/144). 


#  Isnadnya shahih. HR. Al Baihaqi (1/262) dari jalur Abdurrazzag: Ats-Tsauri 


— Sunan Ad-Daraguthni 


ب كوه 
paji‏ 


jinn D - ٠‏ بن مُحَمّد الواسطي» نا موسى ip‏ إمْحَاق» 

Da P 5 وي . وور‎ AL CUS Ia z ص‎ 

بكرء نا ابن يق عن آيوب» عن محمد بن المنكدر قال: إذا بلغ الماء 

... Peang 05 د 2۶2۶ وره و ه‎ OA 

ار بعين لم يلجس ٠.‏ او كلمة ما. 

40. Ja'far bin Muhammad Al Wasithi menceritakan kepada 

kami, Musa bin Ishag mengabarkan kepada kami, Abu Bakar 

menceritakan kepada kami, Ibnu Ulayyah mengabarkan kepada kami 

dari Ayyub, dari Muhammad bin Al Munkadir, ia mengatakan, “Jika 

airnya mencapai empat puluh gullah, maka tidak menjadi najis.” 
Atau kalimat lain yang menyerupainya. 


r 0 23303720 É á,‏ 7 2% 30 30 س اسک ا 
٤١‏ - حدنااحمد بن محمد بن زياد نا إبراهيم بن إسحاق GA‏ نا 
رو ?30 302 . z‏ ,30 مو 3 8 - ° TR ٠‏ 20207 ه £ o‏ 
هارون بن dga‏ ٿا بشر بن السري» عن ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي 
حَبيب» عن سُلَيْمَانَ بن ستان» عَنْ عبد PARI‏ بن ابي GA‏ عن ايه 
Na 0‏ ت o 2 z‏ و a Pu 8 Tian g‏ 
ذه قال: إذا كان GS PA‏ أَربَعيْنَ قلة لم يحمل خَبثا. 
Ahmad bin Muhammad bin Ziyad menceritakan kepada‏ .41 
kami, Ibrahim bin Ishag Al Harbi mengabarkan kepada kami, Harun‏ 
bin Ma'ruf mengabarkan kepada kami, Bisyr bin As-Sari‏ 
mengabarkan kepada kami dari Ibnu Lahi'ah, dari Yazid bin Abu‏ 
Habib, dari Sulaiman bin Sinan, dari Abdurrahman bin Abu Hurairah,‏ 
dari ayahnya RA, ia mengatakan, “Jika airnya sekitar empat puluh‏ 
gullah, maka tidak mengandung kotoran.”‏ 


dan Mua'mar menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Al Munkadir: 
Ath-Thabari di dalam Tahdzib Al Atsar (2/724). j 

2  Isnanya shahih. HR. Ath-Thabari di dalam Tahdzib Al Atsar (2/724). 

٩٥ lIsnadnya lemah. HR. Al Baihagi (1/263); Al Ugaili (3/473). Di dalam sanadnya 
terdapat Lahi'ah, ia lemah, ia seorang syaikh yang shalih, namun kadang men- 
tadlis (melakukan penipuan ringan) dari para perawi lemah sebelum kitab- 
kitabnya terbakar, kemudian kitab-kitabnya terbakar pada tahun 170, yaitu 
empat tahun sebelum ia meninggal. Para sahabat kami mengatakan, 
“Sesungguhnya mendengarnya orang yang mendengar darinya sebelum 
terbakarnya kitab-kitabnya adalah seperti para Abdullah, jadi mendengarnya 
mereka itu shahih. adapun yang mendengar darinya setelah terbakarnya kitab- 


Sunan Ad-Daraguthni — 


ساس می 


î فو ا واا‎ bo. وا وم ام رموه‎ I وک‎ . 
كذا قال: وجالفه عير واحد» رووه عن أبي هريره فقالوا: اربعین غربا.‎ 
Z20723 امت سه‎ 20 2 2 a? و‎ AK LINE 
ومنهم من قال: أربعين دلوا. سليمان بن ستان سمع ابن عباس وأبا هريرة‎ 
كذا ذَكَرَهُ البُختَاري.‎ 
Demikianlah yang dikatakannya, namun riwayat ini diselisihi 
oleh lebih dari satu orang, yang mana mereka meriwayatkannya dari 
Abu Hurairah dengan redaksi: “empat puluh gayung.” Di antara 
mereka ada juga yang mengatakan, “empat puluh ember”. Sulaiman 
bin Sinan mendengar Ibnu Abbas dan Abu Hurairah. Demikian yang 

disebutkan oleh Al Bukhari." 


2. Bab Air yang Berubah 


TAU نا علي بن السرا‎ GAN محمد بن موسی‎ Unas EY 
a e هو و‎ Jo 


gana?‏ بُنْ خالد» ٿا مروان بن محمدء نا رشدين بن سَعْد نا معاوية بن 
e e- DA ta 7‏ ده روه د ,1 $ 
صالح عن راشد بن سعد عن وبان نه قال: قال AW BO Ju)‏ 


طبور إلا كا علب ارس على Jan‏ 


42. Muhammad bin Musa Al Bazzaz menceritakan kepada 
kami, Ali bin As-Sarraj mengabarkan kepada kami, Abu Surahbil Isya 
bin Khalid mengabarkan kepada kami, Marwan bin Muhammad 
mengabarkan kepada kami, Risydin bin Sa'd mengabarkan kepada 
kami, Mu'awiyah bin Shalih mengabarkan kepada kami, dari Rasyid 


kitabnya, maka pendengarannya itu tidak dianggap.” Al Majruhin karya Ibnu 
Hibban (2/11). Saya katakan: Termasuk para Abdullah juga adalah mereka 
yang mendengar darinya sebelum terbakarnya kitab-kitabnya, seperti 
Abdurrahman bin Mahdi dan yang lainnya. Riwayat ini dikeluarkan juga oleh 
Ath-Thabari di dalam At-Tahdzib (2/724) dari jalur Ibnu Lahi'ah, dari Yazid, 
dari Amr bin Huraits, dari Abu Hurairah secara mauguf. 

4 Disebutkan oleh Al Bukhari di dalam kitab Tarikh-nya (2/1712); HR. Ath- 
Thabari di dalam At-Tahdzib dari jalur Abdullah bin Al Mubarak, dari Sa'id 
Ibnu Abi Ayyub, dari Basyir bin Abu Amr Al Khaulani, dari Ikrimah, dari Ibnu 
Abbas, dari Abu Hurairah, ia mengatakan, “Jika (kadar) air (mencapai) empat 
puluh cidukan, maka tidak dirusakkan oleh sesuatu pun.” (2/724). 


— Sunan Ad-Daraguthni 


bin Sa'd, dari Tsauban RA, ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, 
“Air itu suci (lagi menyucikan) kecuali apabila aroma atau rasanya 
berubah 7 


2 
ی‎ r 


Wad ابن‎ SAS - ۴۳ 


a 
= 
` @ 
q 

نت 
1٣‏ 
E‏ 
DE‏ 
32 


إِسْمَاعيل BAN‏ زاو عن ا عن راشد بن سعد قال: 


s5...‏ ده o‏ رھ 


ال رَسُْل الله AREE‏ مَا غير طَعْمَهُ أو ER Jani)‏ 


به ari aan Aa‏ أبي أَمَامَة. 

43. Ibnu Ash-Shawaf menceritakan kepada kami, Hamid bin 
Syu'aib mengabarkan kepada kami, Suraij mengabarkan kepada kami, 
Abu Isma'il Al Muaddib dan Abu Mu'awiyah mengabarkan kepada 
kami, dari Al Ahwash, dari Rasyid bin Sa'd, ia berkata, “Rasulullah 
SAW bersabda, “Tidak ada yang menajiskan air kecuali yang 
merubah rasa atau aromanya'”” Rasyid tidak melebihi itu dalam 


4  Isnadnya sangat lemah. HR. Al Baihaqi (1/259-260), dan dari jalur Ad- 
Daraguthni, diriwayatkan juga oleh Ibnul Jauzi di dalam At-Thagig (1/40), ia 
menganggapnya lemah karena keberadaan Mu'awiyah bin Shalih dan Risydin 
bin Sa'd. Yang pertama (Mu'awiyah bin Shalih) dinilai tsigah oleh Ibnu Ma'in, 
Abu Zur'ah, Ahmad, Al Ajli, An-Nasa'i dan Ibnu Sa'd. Sedangkan yang 
kedua, yakni Risydin bin Sa'd, An-Nasa'i mengatakan, “Ia matrukul hadits 
(haditsnya ditinggalkan)” Al Bukhari mengatakan, “Dari Al Auza'i, pada 
hadits-haditsnya terdapat yang munkar.” Ahmad mengatakan, “Ia tidak peduli 
dari siapa meriwayatkan, namun tidak apa-apa bila mengenai nasihat.” Ibnu 
Ma'in mengatakan, “Ia tidak dianggap.” Abu Zur'ah mengatakan, “Ia lemah.” 
Adz-Dzahabi mengatakan, “Ia seorang shalih yang ahli ibadah, namun 
hafalannya buruk sehingga tidak dapat dijadikan patokan.” Biografinya 
dicantumkan di dalam kitab Adh-Dhu'afa wal Matrukin (orang-orang lemah 
yang yang ditinggalkan riwayatnya) karya An-Nasa i (212), At-Tarikh Al Kabir 
(3/337); Al Majruhin karya Ibnu Hibban (1/303); Al Mizan (2/49): Al Kasyif ` 
(1/241); Adh-Dhu'afa Ash-Shaghir karya Al Bukhari (122): Al Jarh wa At- 
Ta'dil (3/513); Lisan Al Mizan (7/217); Tahdzib At-Tahdzib (3/277); At-Tagrib 
(1/251); Bahr Ad-Dam (301). Hadits ini dikeluarkan juga oleh Ibnu Majah 
(521), Ath-Thabari di dalam At-Tahdzib (2/716-717) dari jalur Risydin, dari 
Mu'awiyah, dari Rasyid, dari Abu Umamah. 

Mursal lemah. HR. Al Baihagi (1/260). Di dalam sanadnya terdapat Al 
Ahwash bin Hakim, ia hafalannya lemah. At-Tagrib (1/49). Ibnu Al Madini 
mengatakan, “Ia shahih.” Pernah juga mengatakan, “Ia tsigah.” Al Ajli dan Al 
Jauzajani mengatakan, “Ia tidak kuat.” An-Nasa'i mengatakan, “Ia lemah.” 


Sunan Ad-Daraguthni — 


43 


meriwayatkannya, sementara Al Ghudhaidhi menyandarkannya dari 
Abu Umamah. 


39 3272 3 £ 


5-4 a . e ah | 1 2-0 É ۰ ۷ PAN 
بن علي الابان نا محمد بن‎ IN حَدَننَا دعل بن‎ - ٤ 
: 


P - ss... e e ده هو‎ Pd ra ۱١ 
العْضيضي» نا رشدين 0 سعد ابو الحجاج» : معَاوية بن‎ La gg 


قال: لا ينس لْمَاءِ شيء إلا مَا َير Kb aa)‏ 

44. Da'laj bin Ahmad menceritakan kepada kami, Ahmad bin 

Ali Al Abbar mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Yusuf Al 

Ghudhaidhi mengabarkan kepada kami, Risydin bin Sa'd Abu Al 

Hajjaj mengabarkan kepada kami, dari Mu'awiyah bin Shalih, dari 

Rasyid bin Sa'd, dari Abu Umamah Al Bahili RA, dari Nabi SAW, 

beliau bersabda, “Tidak ada sesuatu pun yang menajiskan air kecuali 
yang merubah aroma atau rasanya.” 


30, sale. of 


LA‏ . . سیا ره ومر D Lg‏ - سوه . .< و 
رجه عير زشدين بن سعد عن معاوية بن صالح ولیس بالقوي» 
Wp)‏ قول رَاشد. 


Tidak ada yang menjadikannya marfu' selain Risydin bin Sa'd 
dari Mu'awiyah bin Shalih, namun itu pun tidak kuat. Yang benar 


Abu Hatim mengatakan, “Ia tidak kuat, haditsnya diingkar.” Ahmad 
mengatakan, “Lemah, haditsnya tidak diperhitungkan.” Ia juga mengatakan, 
“Ada sesuatu padaku darinya, lalu aku membuangnya.” Biografinya 
dicantumkan di dalam At-Tarikh Al Kabir (2/58), 41-16 dil (2/327); At-Tahdzib 
(1/192); Bahr Ad-Dam (51) karya Ahmad bin Hanbal. 

24 Isnadnya lemah. HR. Ibnul Jauzi (1/41) di dalam At-Tahgig, Ath-Thabrani di 
dalam Al Kabir dan Al Ausath, Al Majma' (1/214), Al Baihagi (1/259): Ath- 
Thabari di dalam At-Tahdzib (716-717), Dikeluarkan juga oleh Al Baihaqi 
(1/259) dari Jalur Athiyyah bin Bagiyyah bin Al Walid: Ayahku menceritakan 
kepada kami, dari Tsaur bin Yazid, dari Rasyid bin Sa'd, dari Abu Umamah, 
dari Nabi SAW, beliau bersabda,.. maka ia pun mengemukakannya. Ini adalah 
mutaba'ah (riwayat penguat) Risydin, hanya saja di dalam sanadnya terdapat 
Bagiyyah bin Al Walid, ia seorang yang jujur namun sering mentadlis 
(melakukan penipuan ringan) dari para perawi lemah. Riwayat Bagiyyah di- 
mutaba'ah oleh riwayat Hafsh bin Umar, dari Tsaur bin Yazid yang juga 
dikeluarkan oleh Al Baihagi (1/260), namun Hafsh juga lemah. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


adalah ucapannya Rasyid. 


LS‏ سين الحراني ابو اونا gp‏ ار اخ 
و .35035 و 


لص نا و KN an PA‏ 
عَنْ أب حازم» عَنْ gi Je‏ سعد عَن BD‏ قَالَ: المَاء لا LES‏ 


45. Muhammad bin Al Husain Al Harrani Abu Sulaiman 
menceritakan kepada kami, Ali bin Ahmad Al Jurjani mengabarkan 
kepada kami, Muhammad bin Musa Al Jurasyi mengabarkan kepada 
kami, Fudhail bin Sulaiman An-Numairi mengabarkan kepada kami, 
dari Abu Hazim, dari Sahl bin Sa'd, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 
“Air itu tidak dinajiskan oleh sesuatu pun.” 


45 Isnadnya lemah: Dikeluarkan dari jalur pengarang oleh Ibnu Al Jauzi di dalam 


At-Tahgig (1/39) dan menilainya lemah. Di dalam sanadnya terdapat Fudhail 
bin Sulaiman An-Numairi, seorang yang jujur namun sering keliru. At-Tagrib 
(2/112). Abu Hatim mengatakan, “Ia tidak kuat.” Ibnu Ma'in mengatakan, 
“Tidak tsigah. Abbas Ad-Duri meriwayatkannya darinya.” Abu Zur'ah 
mengataan, “Ia lemah.” An-Nasa'i mengatakan, “Ia tidak kuat, Ibnu Adi telah 
mengemukakan hadits-haditsnya yang langka.” Al Mizan (6767), Al Kabir 
(7/123); Al Jarh (7/72), Al Kasyif (2/331); Adh-Dhu'afa karya An-Nasa'i 
(518), At-Tahdzib (8/291); Lisan Al Mizan (7/337). Fudhail di sini adalah yang 
termasuk para perawi Al Bukhari dan Muslim. Al Bukhari mengeluarkan 
hadits-haditsnya yang di-mutaba'ah oleh riwayat lainnya. Lihat Hadyu As-Sari 
karya Ibnu Hajar (357). Ibnu Hibban (Mawarid, 116) mengeluarkan dari jalur 
Abu Al Ahwash, dari Simak, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW, 
beliau bersabda, “Air itu tidak dapat dinajiskan oleh sesuatu pun.” Abu Al 
Ahwash ada catatan, namun Sufyan dan Syu'bah menguatkannya. Syu'bah ` 
sendiri tidak meriwayatkan dari para syaikhnya kecuali yang shahih. Dan dari 
jalur Abdul Malik bin Abd Rabbih Ath-Tha'i: Sa'id bin Simak bin Harb 
menyampaikan hadits kepadaku, dari ayahnya, dari Ikrimah, dari Ibnu 
Abbas,bahwa Nabi SAW bersabda, lalu disebutkan. Abdul Malik bin Abd 
Rabbih haditsnya munkar, Al Hakim (1/159) dari jalur Syu'bah, dari Simak bin 
Harb; Ahmad (1/235) dari jalur Sufyan dari Simak bin Harb, isnadnya shahih. 
Dirwiayatkan juga oleh Abdurrazzag (396): Ibnu Khuzaimah (91) 
pentahgignya menisbatkan kepada Abu Daud (68), namun matannya berbeda: 
Ibnul Jauzi di dalam At-Tahgig (1/39), dan lain-lain. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


ata بو بکر الشافعي» نا در ادات اا بن م‎ ia - ٤٩ 
نت وس قال‎ ne Donna 
مزع‎ A Si رِيْحُهُ‎ le ب‎ E LS 73 PA : اله‎ da 


ره هم و tos‏ 


سل ووقفة Yi‏ أُسامّة عَلى رَاشد. 


46. Abu Bakar Asy-Syafi'i menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Syadzan mengabarkan kepada kami, Mu'alla bin 
Manshur mengabarkan kepada kami, Isa bin Yunus mengabarkan 
kepada kami, Al Ahwash bin Hakim mengabarkan kepada kami, dari 
Rasyid bin Sa'd, ia berkata, “Rasulullah SAW pernah bersabda, “Air 
itu tidak dinajiskan oleh sesuatu pun, kecuali yang merubah 
aromanya atau rasanya” ”S Riwayat ini mursal. Sedangkan Abu 
Usamah menyatakan mauguf pada Rasyid. 


Ba nu GA "Tu الحسين بن إِسْمَاعيل‎ ah - ٧ 
ال‎ NG عن بي عَوْن وَرَاشد بن سَعْد‎ » e 


eg. 


Denga‏ د 


47. Al Husain bin Isma'il menceritakan kepada kami, Abu Al 
Bakhtari mengabarkan kepada kami, Abu Usamah mengabarkan 
kepada kami, Al Ahwash bin Hakim mengabarkan kepada kami, dari 
Abu Aun dan Rasyid bin Sa'd, keduanya mengatakan, “Air itu tidak 


dinajiskan oleh sesuatu pun, kecuali yang merubah aromanya atau 


rasanya.” 


46 


Mursal lemah: Di dalam sanadnya terdapat Al Ahwash bin Hakim. Biografinya 
telah dikemukakan. Sementara Rasyid bin Sa'd adalah tabi'i, ia tidak pernah 
berjumpa dengan Nabi SAW. 

Lemah juga: Telah dikemukakan yang marfu’, namun lemah juga, yaitu hadits 
no. 42, 43, 44, 46, 47. 


47 


— Sunan Ad-Daraguthni 


Pd موه‎ 


Ba - ۸‏ ا بن إبراهيم NYA‏ نا الح شت نا هشیم 


عن ذَاوْدَ بن بي هند aal Ka Unta‏ يقول: إن الْمَاءِ sb‏ 
اس ې 


48. Ya'gub bin Ibrahim Al Bazzaz menceritakan kepada kami, 
Al Hasan bin Arafah mengabarkan kepada kami, Husyaim 
mengabarkan kepada kami, dari Daud bin Abu Hind: “Aku mendengar 
Sa'id bin Al Musayyab mengatakan, “Sesungguhnya semua air itu 
suci (lagi menyucikan), tidak dinajiskan oleh sesuatu pun” 


PAN‏ 07 2 50 923 ري 


sa‏ - حَدَنْنَا Na‏ امد الواسطي» نا مُوسَى بن إمْحَاقَ» 
وک EU ٬-ةيش gl A‏ عَن اد إن gl‏ هن 
عر معد بن ال سال AA ana‏ تلغ SI G5‏ 
لع ع هي راه او هن و و Lea‏ 

فقال: IBI‏ المَاء طهورا لا CSI‏ شيء. 

49. Ja'far bin Muhammad bin Ahmad Al Wasithi 
menceritakan kepada kami, Musa bin Ishag mengabarkan kepada 
kami, Abu Bakar, yakni Ibnu Abi Syaibah mengabarkan kepada kami, 
Ibnu Ulayyah mengabarkan kepada kami, dari Daud bin Abu Hind, 
dari Sa'id bin Al Musayyab: Kami menanyakan kepadanya tentang 
sungai dan bekas haid yang bercampur dengan (bangkai) anjing. Ia 


pun berkata, “Air itu diturunkan dalam kondisi suci (lagi 
menyucikan), tidak dinajiskan oleh sesuatu pun.” 


3G. 3 PAN‏ وو 


.6ه — حدنا محمد بن Se‏ الفارسي Kana ok,‏ الدّقاق 
قالاً: Si Es‏ بْنْ ابي JÉ;‏ أنا عَبْدُ الوَهّابء SN‏ عَنْ Haa‏ 


Isnadnya hasan. HR. Al Baihaqi (1.259), Ath-Thabari di dalam At-Tahdzib 
(2/711). 


HR. Al Baihagi (1/259). Isnadnya hasan juga. Dikeluarkan juga oleh Ibnu Abi 
Syaibah (1/142); Ath-Thabari di dalam At-Tahdzib (2/711-712). 


Sunan Ad-Daraguthni — 


a‏ قال: og‏ الله تَعَالَى الْمَاء طهوْرا قلا “abadi‏ شيء. 
Muhammad bin Isma'il Al farisi dan Utsman bin Ahmad‏ .50 
Ad-Daggag menceritakan kepada kami, keduanya mengatakan: Yahya‏ 
bin Abu Thalib”? menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab‏ 
memberitahukan kepada kami, Daud memberitahukan kepada kami,‏ 
dari Sa'id bin Al Musayyab, ia mengatakan, “Allah Ta'ala‏ 
menurunkan air dalam keadaan suci (lagi menyucikan), tidak‏ 
dinajiskan oleh sesuatu pun.”‏ 


وس سداد بن مُحَمّد UP‏ يُوْسف J‏ موسي PA‏ 
i . Jools PARI f‏ ې و ري E E Pata‏ 
أسا دک ANG A‏ هر و » نا محمد بن أحمد بن 
0 -6 رم .35 واو £ fà Pd‏ 


آي عون GA‏ نان بن كرامة قالا: ا بو أُسَامَة» عَن BB‏ 
É 3 Ko PI‏ الْقَاضى ا A‏ بن “nu aa a‏ 
ó ái‏ الوه بن کټ dk‏ عن محمد مُحَمّد بن كَمْب الْقَرَطي عَنْ 
عُبَيْد الله بن عَبْد الله بن رَافع a‏ عن $ P‏ 


قيْل: ا يا Sip)‏ الله ارا لر ان ئي کی ټوا ور 
LAN,‏ -وقال سف LIS TF TAP aa‏ فقال: | 
الْمَاءِ طَهُوْرٌ Y‏ يتحسة شيء. Oray‏ على لفظ ابن 0 عَون. 1g‏ 


orc .. 3,38 ره‎ 


يوسف: : عَنْ عَبّد الله بن عَبْد الله. 


- 


51. Ishag bin Muhammad Az-Zayyat menceritakan kepada 


Yahya bin Abu Thalib dinilai tsigah oleh Ad-Daraguthni dan yang lainnya. 
Musa bin Harun mengatakan, “Aku bersaksi bahwa ia mendustakanku di dalam 
perkataannya.” Namun ia tidak menyebutkan hadits dimaksud, wallahu a'lam, 
sedangkan Ad-Daraguthni termasuk orang yang paling mengenalnya. Abu 
Ubaid Al Ajuri mengatakan, “Abu Daud menggaris bawahi hadits Yahya bin 
Abu Thalib.“ Al Mizan (9547). Ibnu Al Mutsanna memutaba ‘ah riwayatnya 
dari Abdul Wahhab yang dicantumkan oleh Al Baihaqi di dalam At-Tahdzib 
(2/712). 


— Sunan Ad-Daraguthni 


kami, Yusuf bin Musa mengabarkan kepada kami, Abu Usamah 
mengabarkan kepada kami, (h) Al Qadhi Al Husain bin Isma'il 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ahmad bin Abu Aun dan 
Muhammad bin Utsman bin Karamah mengabarkan kepada kami, 
keduanya mengatakan: Abu Usamah mengabarkan kepada kami, dari 
Al Walid bin Katsir, {h} Al Qadhi Al Husain menceritakan kepada 
kami, Ya'gub bin Ibrahim Ad-Dauragi mengabarkan kepada kami, 
Abu Usamah mengabarkan kepada kami, Al Walid bin Katsir Al 
Makhzumi menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Ka'b Al 
Ourazhi, dari Ubaidullah bin Abdullah bin Rafi” bin Khadij, dari Abu 
Sa'id Al Khudri, ia mengatakan, “Dikatakan, “Wahai Rasulullah, kami 
berwudhu dari sumur Budha'ah, yang mana pada sumur itu biasa 
dibuang kain bekas haid dan kotoran.” —Yusuf menyebutkan: serta 
kotoran manusia. Sedang mereka menyebutkan: serta daging anjing.— 
maka beliau bersabda, “Sesungguhnya air itu suci (lagi menyucikan), 
tidak dinajiskan oleh sesuatu pun'.””' Hadits ini sesuai dengan lafazh 
Abu Aun, dan ia menyebutkan: Yusuf dari Abdullah bin Abdullah. 


۶ Isnadnya lemah. HR. Abu Daud (66): At-Tirmidzi (66): Ahmad (3/86): Al 
Baihaqi (1/257); Asy-Syafi'i (1/20), Al Baghawi di dalam Syarh Sunnah (2/60- 
61), An-Nasa'i (1/74), Ibnu Al Jarud di dalam Al Muntaga (47): Ibnu Al Jauzi 
di dalam At-Tahgig (1/42), dan ia mengatakan, “Ad-Daraguthni mengatakan, 
“Hadits ini tidak valid”.” Ibnu Hajar mengomentari di dalam At-Talkhish 
(1/13): “Ibnu Al Jauzi menukil, bahwa Ad-Daraguthni mengatakan, “Hadits ini 
tidak valid.” Namun kami tidak melihatnya di dalam Al Ila! maupun di dalam 
As-Sunan karyanya.” Saya katakan: Ubaidullah bin Abdullah, dan kadang 
disebut Ibnu Abdirrahman bin Rafi’ bin Khadij Mastur. At-Tagrib (1/536). Ada 
perubahan pada isnadnya sebagaimana yang diisyaratkan oleh At-Tirmidzi 
setelah meriwayatkan hadits ini. Ibnu Al Jauzi mengatakan di dalam At- ` 
Tahgig: Sejumlah perawi telah meriwayatkannya dari Usamah, mereka 
mengatakan: Ubaidullah bin Abdurrahman bin Rafi’. Diriwayatkan juga oleh 
Ya'gub bin Ibrahim, ia mengatakan: Dari Ubaidullah, dari ayahnya. Mereka 
kacau dalam mengemukakan sanad ini. Diriwayatkan juga oleh Al Magburi, 
dari Abu Hurairah, dari Rasulullah SAW. Abu Bakar Abdul Aziz telah 
menyebutkan di dalam kitab Asy-Syafi dari Ahmad, bahwa ia mengatakan, 
“Hadits sumur budha'ah shahih.” Saya katakan, “Ahmad bin Hanbal, Yahya 
bin Ma'in dan Abu Muhammad bin Hazm menilainya shahih. Sebagaimana 
disebutkan di dalam At-Talkhish.” 


Sunan Ad-Daraguthni — 


Ih A in - ٢‏ إِسْمَاعِيْل نا مُحَمَدُ بْنْ مُعَاوِيّة بْنِ gú‏ نا 
Kaba‏ ن سلمف عن Ka‏ ن BA‏ عن سيط ايوب عن َد 
ې هوم PE ۶ ٠‏ دو ٤‏ ه ره 2 ۰ GA‏ م o‏ 3 
الرحمن بن را (NI‏ عن ابي سعيد الخذري هله قال: سمعت 
E 4, Tag 2‏ وم s% ٧ 2 1 - s: NG‏ 
رَسُوْل الله ف وَهُوَ يقال له: يا Jang‏ الله إِنّهَ يستقی المّاء من بثر 
H PE 0, e - 7 ie‏ 1 ر م 3 Tn TT‏ 
KAWA‏ وهى A‏ فيها لحوم الکلاب وَالمَحَائَضٌ وعدر الناس» فقال 
D‏ ەر f MA I, So‏ 1 1 
dm)‏ الله Pa‏ الماء طهورٌ 5 Kama‏ شيء. 
Al Husain bin Isma'il menceritakan kepada kami,‏ .52 
Muhammad bin Mu'awiyah bin Malij’ mengabarkan kepada kami,‏ 
Muhammad bin Salamah mengabarkan kepada kami, dari Muhammad‏ 
bin Ishaq, dari Salith bin Ayyub,” dari Abdurrahman bin Rafi” Al‏ 
Anshari, dari Abu Sa'id Al Khudri RA, ia berkata, “Aku mendengar‏ 
Rasulullah SAW, ketika dikatakan kepada beliau, “Wahai Rasulullah,‏ 
air sumur Budha'ah itu biasa diambil orang, padahal sering dibuang‏ 
ke dalamnya berupa daging anjing, kain bekas haid dan kotoran‏ 
manusia.” Maka Rasulullah SAW bersabda, “Air itu suci (dan‏ 
menyucikan), tidak dinajiskan oleh sesuatu pun’ ۹‏ 


03 o” 


HK is‏ سعد رَو jg‏ ِسْحَاقء عن سلِط َقَالَ: عن عبد 


2 Muhammad bin Mu'awiyah bin Malij, nama kakeknya adalah Yazid. Al 
Anmathi jujur namun kadang mengira-ngira. At-Tagrib (2/208). Peringatan: 
Pada naskah Ad-Daraguthni cetakan Darul Marrifah tidak tercantum nama 
kakeknya ketika mengenalkannya, demikian untuk menjadi koreksi. 

Salith bin Ayyub bin Al Hakam Al Anshari, magbul (riwayatnya diterima). At- 
Tagrib (1/319). 

HR. Abu Daud (67) dari jalurnya, Al Baihagi (1/257), dan ia mengatakan, 
“Demikian mereka meriwayatkannya dari Muhammad bin Salamah, dari Ibnu 
Ishaq, dari Salith, dari Ubaidullah bin Abdullah bin Rafi’, sebagaimana yang 
dikemukakan oleh Muhammad bin Ka'b. Al Anshari mengatakan: Yahya bin 
Wadhih mengatakan: Dari Ibnu Ishag, dari Salith, dari Ubaidullah bin 
Abdullah bin Abdurrahman bin Rafi’. Ada juga yang mengatakan: Dari 
Ibrahim bin Muhammad, Ahmad bin Khalid Al Wahbi dan Yunus bin Bukair, 
dari Ibnu Ishag, dari Salith, dari Abdullah bin Abdurrahman bin Rafi”. Ada 
juga yang mengatakan: Dari Ibrahim bin Sa'd, dari Ibnu Ishag, dari Abdullah 
bin Abu Salamah, dari Abdullah bin Rafi”. Ada juga yang mengatakan: Dari 
Salith, dari Abdurrahman bin Abu Sa'id Al Khudri, dari ayahnya. 


53 


— Sunan Ad-Daraguthni 


o è‏ د و هو 


الله yi‏ عَبْد AP‏ نن رافعء قال ANA Di‏ ْنِ سَعْد عَنْ أبيه. 
Berbeda dengan yang diriwayatkan oleh Ibrahim bin Sa'id, ia‏ 
meriwayatkan dari Ibnu Ishag, dari Salith, ia mengatakan: Dari‏ 
Ubaidullah bin Abdurrahman bin Rafi’. Demikian yang dikatakan‏ 
oleh Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'd dari ayahnya.‏ 


کے ى 0 e‏ - کو 7 e‏ سا ` 9 

SA ab - ٣‏ بن مخلد نا أبو سيار Kasa‏ بن عبد الله بن 

OE í د‎ . - EF ۰ a e م هور‎ íi- -æ 2 

المستّوؤرد. حدلني أحمد بن عمرو بن السرح» نا ابن وهب» نا عد 
e be.‏ وور 


A‏ بن اسل عَنْ ابه عَنْ عَطاء عن ابي هُرَيْرَةَ db‏ قال: 
1٢ e SN E DEE‏ واو 1 3- ° 
سئل رَسُوْل الله ويك عن الحيّاض OKE‏ فَيْمَا بيْنَ مكة وَالمَديئَة 


likan فقال: لَهَا ما أحذت في‎ gi لَهُ: إن الكلاب والسبّاع ترد‎ jua 
ولنا ما بقي شراب وطهور.‎ 

53. Muhammad bin Makhlad menceritakan kepada kami, Abu 
Sayyar Muhammad bin Abdullah bin Al Mustaurid mengabarkan 
kepada kami, Ahmad bin Amr bin As-Sarh mengabarkan kepadaku, 
Ibnu Wahb mengabarkan kepada kami, Abdurrahman bin Zaid bin 
Aslam mengabarkan kepada kami, dari ayahnya, dari “Atha', dari Abu 
Hurairah RA, ia mengatakan, “Rasulullah SAW ditanya tentang 
tempat pembuangan bekas haid yang terdapat di antara Makkah dan 
Madinah. Lalu dikatakan kepada beliau bahwa anjing dan binatang 
ternak sering menyambanginya, maka beliau bersabda, “Bagi mereka 
(para binatang itu) adalah apa yang mereka makan ke dalam 
perutnya, sedangkan bagi kita tetap sebagai minuman dan alat 


5555 و 


bersuci”. 


35  Isnadnya lemah. HR. Al Baihaqi (1/258); Ath-Thabari di dalam At-Tahdzib 
> (2/708) dengan lafazh “wa lanaa maa ghabara' (dan bagi kita adalah apa yang 
tersisa): Ibnu Al Jauzi di dalam At-Tahgig (1/66); Ibnu Majah (1/257). 
Semuanya dari jalur Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, dan ia mengatakan: 
Abdurrahman (bin Zaid bin Aslam) lemah berdasarkan kesepakatan mereka. 
Ahmad bin Hanbal, Ali bin Al Madini, Abu Daud, Abu Zur'ah Ar-Razi dan 
Ad-Daraguthni menilainya lemah. Sementara Ibnu Hibban mengatakan, “Ia 
suka membalik berita namun ia tidak menyadarinya, sehingga kadang me- 


Sunan Ad-Daraguthni — 


Bia - ٤‏ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ ‏ صالح الأزْدي» نا مُحَمَدُ وکر نا 
AAL gini‏ بن سعد (ح) A‏ نا مُحَمَدُ بنْ سَغْد 
أب بن Ga Sab‏ عن عبد الله بن غد PEN‏ إن رافم 
الأنصّاري» عَنْ ابي aaa‏ الحُذري ذف AT‏ قيل: يا رَسُوْل الله a‏ 


Pd 


07 مس اد پر د هغه در يی امه ووي کر برع‎ 
إن المَاء‎ RB التاس. فقال رَسُول الله‎ JAE) الكلاب,‎ Ka D 
AA ُو‎ 
54. Muhammad bin Ahmad bin Shalih Al Azdi menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Saukar mengabarkan kepada kami, 
Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'd mengabarkan kepada kami, {h} Ahmad 
bin Kamil menceritakan kepada kami, Muhammad bin Sa'd Al Aufi 
mengabarkan kepada kami, Ya'gub bin Ibrahim mengabarkan kepada 
kami, ayahku mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Ishag, Salith bin 
Ayyub bin Al Hakam Al Anshari menceritakan kepadaku, dari 
Abdullah bin Abdurrahman bin Rafi’ Al Anshari, dari Abu Sa'id RA: 
Bahwa dikatakan, “Wahai Rasulullah, engkau diambilkan air dari 
sumur Budha'ah, yakni sumur Bani Sa'idah, yang di sumur itu 
seringkali dibuang bekas-bekas haid kaum wanita, daging anjing dan 
kotoran manusia.” Maka Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya 
air itu suci (lagi menyucikan), tidak dinajiskan oleh sesuatu ۹ 


marfu '-kan (menyandarkan kepada Nabi SAW) yang mursal dan me-musnad- 
kannya (menyatakan sanadnya bersambung hingga Nabi SAW) yang mauguf, 
karena itu layak ditinggalkan.” 

Isnadnya lemah. HR. Ath-Tahbari di dalam At-Tahdzib (2/709). Tentang 
Muhammad bin Sa'd Al Aufi, Al Khathib mengatakan, “Ia lemah (dalam 
meriwayatkan) hadits.” Al Hakim meriwayatkan dari Ad-Daraguthni, bahwa ia 
tidak masalah. Adapun Salith bin Ayyub bin Al Hakam Al Ansharani magbul 
(riwayatnya diterima). Biografinya telah dikemukakan pada hadits terdahulu. 


56 


— Sunan Ad-Daraguthni 


a 38. 3 


PETERE الفارسي»‎ Baa مُحَمَّدُ‎ Cik - هه‎ 


وو د وې ež‏ - م a‏ رو 


dai‏ بن SA es e‏ إسحَاق» عَنْ an‏ عَنْ عَبْد الله 


e‏ سَعيّْد عن BD‏ مثله. 

55. Muhammad bin Isma’il Al Farisi menceritakan kepada 

kami, Ahmad bin Abdul Wahhab menceritakan kepada kami, Ahmad 

bin Khalid Al Wahbi menceritakan kepada kami, Ibnu Ishaq 

menceritakan kepada kami, dari Salith bin Ayyub, dari Abdullah bin 
Abdurrahman bin Rafi’, dari Abu Sa'id, dari Nabi SAW, seperti itu. 


ر Ha os‏ سه سه b- - Pa‏ 10 
Was - °٦‏ ابو ذر احمد بن محمد بي بكر الواسطي واا 
ني نيال حزق ت ت ل أن ت خی عليه 


o م‎ 3. 3 os o f 


aa gg‏ عب اک لی dh‏ أذ عند لله أن بد 


Less Ta‏ الم و ولحم الكلآب JG MN‏ ل لله 3 إن 
r‏ و 
Sb KAI‏ لا يتجسة تسه ينجسه شيء. 


56. Abu Dzarr Ahmad bin Muhammad bin Abu Bakar Al 
Wasithi dan Al Abbas bin Al Abbas bin Al Mughirah Al Jauhari 
menceritakan kepada kami, keduanya mengatakan: Ubaidullah bin 
Sa'd mengabarkan kepada kami, pamanku menceritakan kepadaku, 
ayahku mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Ishaq, Abdullah bin Abu 
Salamah menceritakan kepadaku, bahwa Abdullah bin Abdullah bin 
Rafi” bin Khadij menyampaikan kepadanya, bahwa ia mendengar Abu 
Sa'id Al Khudri RA menyampaikan, bahwa dikatakan kepada 
Rasulullah SAW, “Wahai Rasulullah! Apakah kami boleh berwudhu” 


5 Atatawadhdha' min bi'ri budha 'ah (Apakah engkau berwudhu dari sumur 


Budha'ah) dengan bentuk kalimat yang ditujukan kepada Nabi SAW. Asy- 
Syafi'i mengatakan, “Sumur Budha'ah besar dan lebar, sering dijadikan tempat 


Sunan Ad-Daraguthni — [51] 


dari sumur Budha'ah yang biasa dibuang disana bekas-bekas haid, 
daging anjing dan kotoran?” Rasulullah SAW bersabda, 


“Sesungguhnya air itu suci (lagi menyucikan), tidak dinajiskan oleh 
sesuatu pun.” 


Kós‏ 3 .#3035 هرر ه - g‏ قا .3035 رهس در رو ها بير 
٧‏ - حدنا محمد بن احمد بن صا » نا محمد بن شوكرء نا يعقوب 
e‏ 79 .2 , كاه o i- 3٠ ag ۰ r‏ سیا 5 . a 0 H‏ £ 
a‏ 1 2 م a 1 4 - . Na e‏ واو - قم ja # á y dar e z‏ 
عَبْدَ الله بن عبد الله gi‏ رافع pn DAA‏ سَعيْد ضيه عَن اللبي هة 


5 


57. Muhammad bin Ahmad bin Shalih menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Syaukar mengabarkan kepada kami, Ya'gub 
bin Ibrahim mengabarkan kepada kami, ayahku menceritakan kepada 
kami, dari Ibnu Ishag, Abdullah bin Abu Salamah menceritakan 
kepadaku, bahwa Abdullah bin Rafi’ menyampaikan kepadanya, 
bahwa ia mendengar Abu Sa'id RA, dari Nabi SAW, seperti itu. 


3036. ماع‎ A 


ا مُحَمَّدُ بُ زياد GN‏ ا 
د رنه se‏ رهس سو 8.3 D‏ 20 ل f‏ 
Jika‏ بن ON‏ عَنْ مُحَمَّد بن أبئ AAA Aa‏ قالت: 
سه 3 ره" 2.0 امه 1 AN - NEH‏ يی ` 
anan‏ سهل بن سعد الساعدي يقول: شرب رشول الله 


و .3036 .2 


AYR حامد محمد بن‎ Mj Ban — ON 


58. Abu Hamid Muhammad bin Harun menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Ziyad Az-Ziyadi mengabarkan kepada kami, 
Fudhail bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, dari Muhammad bin 
Abu Yahya Al Aslami, dari ibunya, ia mengatakan, “Aku mendengar 
Sahl bin Sa'd As-Sa'idi berkata, “Rasulullah SAW minum dari sumur 


pembuangan kotoran, namun tidak sampai merubah warna, rasa, maupun 
aroma airnya, lalu ditanyakan kepada Nabi SAW, “Apakah engkau berwudhu 
dari sumur Budha'ah, padahal sering dibuang ke sana anu dan anu?” Beliau 
pun menjawab, “Sesungguhnya air itu suci lagi menyucikan, tidak dinajiskan 


ووو 


oleh sesuatu pun’. 


(52 | — Sunan Ad-Daraguthni 


Budha'ah'.”$ 


e 9 s 7 و‎ nga e 5. r 3 0.9 کو م ره‎ PAN 
epaia شاذان. نا معلى بن‎ D آبو بكر الشافعي نا‎ Kia - 04 
8۹ 2e سه 5-3 . وس‎ e- 3. Tana دال وم يه‎ ٢ 
عن محمد بن ابراهيم» عن ابي‎ atas نا حماد بن ريد تا يحبى ابن‎ 


Gd‏ ت 
r‏ رمس هم . 


5 A. bia رر هوم‎ 223 E. . هم‎ 5 e at 
Zo سلمة ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب: أن عمر وعمرو بن العاص‎ 
Tg - کے 7 ه‎ e ٢ Pd . r ve. 5 ET, o 072 
مرا بحوض» فقال عمرو: يا صاحب الحَوْض أترذ على حَوْضكَ هذا‎ 


3-3 


PL‏ فقال عُمَرُ: یا صَاحب الْحَوْضء لا تُخْبرن فنا رد على 


59. Abu Bakar Asy-Syafi'i menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Syadzan mengabarkan kepada kami, Mu'alla bin 
Manshur mengabarkan kepada kami, Hammad bin Zaid mengabarkan 
kepada kami, Yahya bin Sa'id mengabarkan kepada kami, dari 
Muhammad bin Ibrahim, dari Abu Salamah dan yahya bin 
Abdurrahman bin Hathib, bahwa Umar dan Amr bin Al Ash RA 
melewati suatu kolam, lalu Amr berkata, “Wahai pemilik kolam! 
Apakah kolammu ini biasa didatangi oleh binatang buas?” Umar 
berkata, “Wahai pemilik kolam! Janganlah engkau memberitahu kami. 
Karena sesungguhnya kami biasa mendatangi (tempat) binatang buas 


8  Isnadnya lemah. HR. Al Baihaqi (1/259) pada suatu kisah dari jalur Ali bin 
Bahr bin Bari Al Oaththan: Hatim bin Isma'il menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Abu Yahya menceritakan kepada kami, dari ayahnya, ia 
mengatakan, “Aku datang kepada Sahl bin Sa'd As-Sa'idi untuk menanyakan, 
lalu ia berkata, “Seandainya aku memberi kalian air dari (sumur) Budha'ah, 
tentu kalian tidak akan suka itu, padahal, demi Allah, aku pernah memberi 
Rasulullah SAW air darinya dengan tanganku'.” Selanjutnya ia mengatakan, 
“Isnad ini maushul.” Saya katakan: Fudhail bin Sulaiman lemah, biografinya - 
telah dikemukakan. Hatim bin Isma'il me-mutaba'ah riwayatnya sebagaimana 
yang telah dikemukakan pada riwayat Al Baihagi, dan Hatim jujur tentang 
mereka, Muhamamd bin Abu Yahya juga jujur, adapun ibunya, tidak diketahui 
kredibilitasnya, dan tidak ditemukan namanya dalam kutub sittah. Ath- 
Thabrani menyebutkan hadits ini di dalam Mu 'jam-nya pada biografi Abu 
Yahya dari Sahl, ia menyebutkan dengan sanadnya dari Muhammad bin Abu 
Yahya, dari ayahnya, dari Sahl. Maka tampak ada kekacauan juga pada 
sanadnya. Lalu, bagaimana bisa isnadnya dinilai hasan? Demikian yang 
diungkapkan At-Turkumani di dalam Al Jauhar. 


Sunan Ad-Daraguthni — [53] 


dan binatang buas pun biasa mendatangi (tempat) مووا‎ 


3. Bab Berwudhu dengan Air dari Ahli Kitab 


0 EA Du JAAN الْحْسَيْنُ بْنْ‎ ia - `. 


Nu adu‏ حَدَنُونا عَنْ ريد بن kh‏ عَنْ af‏ قال: لا كنا 


هکو 9 202223 


الام ab‏ ِن الُحَطَابِ غه a‏ بمَاء Cg‏ له فقال: من أَيْنَ am‏ 
بهذا tj‏ یا رانك ما عدبا 4u cji NE NENG‏ قال: قلت: 
هوت شو úi Spa jp‏ وا Oa‏ : سما 
Gp‏ ألمي kol‏ ّث الله مُحَمّداً فك Gde‏ قال: LAS‏ 
سا لت فقالت: SAR‏ ر کر - JG oyi Syah‏ 


a الهم‎ rab da as 


60. Al Husain bin Isma'il menceritakan kepada kami, Ahmad 
bin Ibrahim Al Busyanji mengabarkan kepada kami, Sufyan bin 
Uyainah mengabarkan kepada kami, ia mengatakan: Mereka 
menceritakan kepada kami, dari Zaid bin Aslam, dari ayahnya, ia 
menuturkan, “Ketika kami di Syam, aku membawakan air kepada 
Umar bin Khaththab RA lalu ia pun berwudhu darinya, lalu ia 
bertanya, “Dari mana engkau mendapatkan air ini. Aku belum pernah 
mendapatkan air yang lebih sejuk dan tidak pula air hujan yang lebih 
baik dari ini?” Aku jawab, “Aku membawakannya dari rumah wanita 
tua yang nashrani itu.' Selesai wudhu, Umar mendatangi wanita itu, 
lalu berkata, “Wahai wanita tua, masuklah ke dalam (agama) Islam, 
niscaya engkau selamat. Allah telah mengutus Muhammad SAW 
dengan kebenaran.” Ketika wanita itu menyingkap tutup kepalanya, 
ternyata sudah memutih, lalu wanita itu berkata, “Wanita yang sudah 


۶ HR. Al Baihaqi (1/250); Ahmad (3/421); dan Malik di dalam Al Muwaththa' 
dari jalur Yahya bin Sa'id, dari Muhammad bin Ibrahim, dari Yahya bin 
Abdurrahman: Bahwa Umar bin Khaththab berangkat bersama satu rombongan 
yang di antaranya terdapat Amr bin Al Ash. Lalu disebutkan riwayat ini. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


sangat tua, dan kini aku akan mati.” Umar RA pun berkata, “Ya Allah, 
saksikanlah”.” 


A Eta - ١‏ إسْماعيل» ئا حلا ين أل كا فان عن 
kaa Ban P ak T‏ 


Lipa CE - رر ٤ون د‎ 77 Son 


رأسهّاء اهي ل قان فقالت: ab‏ بيرة وأنا اموت الآن. 7 
do jas‏ ذه aG AAN‏ 


61. Al Husain bin Isma'il menceritakan kepada kami, Khallad 
bin Aslam mengabarkan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada 
kami, dari Zaid bin Aslam, dari ayahnya: Bahwa Umar RA berwudhu 
dari (air) rumah seorang wanita nashrani yang didatanginya, lalu 
Umar berkata, “Wahai wanita tua, masuklah ke dalam (agama) Islam, 
niscaya engkau selamat. Allah telah mengutus Muhammad SAW 
dengan kebenaran.” Lalu wanita itu membuka tutup kepalanya, 
ternyata sudah memutih, kemudian wanita itu berkata, “Wanita yang 
sudah sangat tua, dan aku akan mati sekarang.” Maka Umar RA 
berkata, “Ya Allah, saksikanlah.”"! 


4. Bab Sumur yang Kemasukan Binatang 


KÍ‏ .30 إلا قم بر 2 © اسو کر وص > م رن او 


Ula - ٢‏ عبد الله بن محمد بن زياد» نا مهن وصور جیا 


So 


DG A مهوا‎ A 


5 HR. Asy-Syafi'i di dalam Al Umm (1/43) dari jalur Sufyan bin Uyainah, dari 
Zaid bini Aslam, dari ayahnya, dari Umar bin Khaththab secara ringkas, dan 
dari jalurnya diriwayatkan oleh Al Baihagi (1/32), ia juga mengeluarkan kisah 
ini secara lengkap (1/22), di dalam sanadnya disebutkan: Sufyan menceritakan 
kepada kami, ia mengatakan: Mereka menceritakan kepada kami dari Zaid bin 
Aslam, namun aku tidak mendengarnya (menyebutkan) dari ayahnya. 


S! Lihat keterangan yang lalu. 


Sunan Ad-Daraguthni — [55] 


...2 202 سم 


رمرم yA‏ قمَات-» PO‏ به ابن عباس خو فارج AA‏ بها أن رح 
قال: Ha‏ عين slr‏ من 5 “ab‏ بها as‏ بالقبَاطي 


(le = nin Wa فلا‎ ag وَالْمَطَارف حتى‎ 
62. Abdullah bin Muhammad bin Ziyad menceritakan kepada 
kami, Ahmad bin Manshur mengabarkan kepada kami, Muhammad 
bin Abdullah Al Anshari mengabarkan kepada kami, Hisyam 
mengabarkan kepada kami, dari Muhammad bin Sirin: Bahwa seorang 
negro jatuh ke dalam sumur zamzam, kemudian mati. Lalu Ibnu 
Abbas menyuruh untuk mengeluarkannya, kemudian menyuruh untuk 
dikeringkan (dikuras). Lalu mereka terdesak oleh pancaran air yang 
memancar dari sudut sumur, lalu Ibnu Umar memerintahkan untuk 
menggunakan kain-kain baju dan sorban? (untuk menyumbatnya) 
hingga dapat mengeringkannya. Setelah dikeringkan dialirkan lagi 
(dibuka sumbatnya).” 


Ui - ++‏ عبد الله o‏ نا اعباس بِنْ مُحَمَّد تا T kas‏ 
و ے ې o‏ 
Sa Du‏ بي seb Jika‏ أن غلاما وَقَعَ في بثر رَمْرم 


63. Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada kami, Al 
Abbas bin Muhammad mengabarkan kepada kami, Oabishah 
mengabarkan kepada kami, Sufyan mengabarkan kepada kami, dari 
Jabir, Dari Abu Ath-Thufail RA: Bahwa seorang budak jatuh ke 


67 Al Gabathi adalah al gubthi, yaitu pakaian yang terbuat dari linen halus yang 


dibatu di Mesir. Penamaan ini dinisbatkan kepada Oibth tanpa mengadopsi 
teori penisbatan giyas, hal ini untuk membedakan antara nasab dan pakaian. 47 
matharif adalah bentuk jamak dari mathraf, yaitu sorban yang terbuat dari 
sutera persegi empat yang bermotif. Demikian disebutkan di dalam Al Oamus. 
HR. Al Baihagi (1/266) dari jalur pengarang dan ia menilainya lemah. Ia juga 
menyebutkan di dalam As-Sunan wa Al Atsar: “(Diriwayatkan juga oleh) Ibnu 
Sirin dari Ibnu Abbas secara mursal, karena ia belum pernah berjumpa 
dengannya dan tidak pernah mendengar darinya, namun itu adalah berita yang 
sampai kepadanya.” 


— Sunan Ad-Daraguthni 


63 


dalam sumur zamzam, maka sumur itu pun dikeringkan (dikuras). 


و -35 مو 


14 > دا لست د E AB‏ ا مد د وله ا محمد بن 
an aa Te aa aa‏ كاد بعل كر الف مايه 
Ca Y‏ مها Mer PA AN RENA Yan OA SA S;‏ 
Tar p‏ 5 الركاء PAN‏ به. E E‏ فد دك الورّعة. 


64. Al Husain bin Isma'il menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Al Walid mengabarkan kepada kami, Muhammad bin 
Ja far mengabarkan kepada kami, Syu’bah mengabarkan kepada kami, 
dari Mughirah, dari Ibrahim, bahwa ia mengatakan, “Setiap yang 
memiliki jiwa mengalir (yakni darah yang mengalir), maka (bekasnya) 
tidak boleh dipakai wudhu, namun dalam hal ini dikecualikan 
kumbang, kalajengking, belalang dan jangkrik bila terjatuh ke dalam 
bak air, maka tidak apa-apa.” Syu’ bah mengatakan, “Aku kira ia juga 
menyebutkan cicak.” 


5. Bab Air Laut 


Ci - 10‏ علي ن الْمَضْلٍ بن LA‏ بن HL GI API‏ 
NANG D‏ س روځ .ميت ٠‏ قه ا 2 .ات - ه اده 
بي عمرَان DE‏ نا Sia‏ تما نا DE‏ بن فضالف عن ابي ازير 
عَنْ حابر ذه أن Ig‏ الله JG‏ إن ni‏ حلال ميته طهور SG‏ 

65. Ali bin Al Fadhl bin Ahmad bin Al Hubab Al Bazzaz 


menceritakan kepada kami, Ahmad bin Abu Imran Al Khayyath 
mengabarkan kepada kami, Sahl bin Tammam mengabarkan kepada 


HR. Al Baihagi (1/266), ia mengatakan, “Jabir Al Ju'fi tidak dapat dijadikan 
argumen. Ini atsar lemah karena kelemahan Jabir Al Ju'fi. An-Nasa'i dan yang 
lainnya mengatakan, “Ia matruk (riwayatnya ditinggalkan).” Yahya 
mengatakan, “Haditsnya tidak boleh ditulis dan tidak pula sebagai 
penghormatan.” Abu Daud mengatakan, “Menurutku haditsnya tidak kuat.” 

“ HR. Al Baihaqi (1/253). 


Sunan Ad-Daraguthni — 


kami, Mubarak bin Fadhalah mengabarkan kepada kami, dari Abu Az- 
Zubair, dari Jabir RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda, 
“Sesungguhnya laut itu bangkainya halal (dimakan) dan airnya suci 
lagi menyucikan.” 


Gb - 7‏ عَبْدُ البَاقي نْ قانع» نا مُحَمَّدُ بْنْ علي بن شُعَيْب نا 
۴ ار ارو ډوو . 4 و وو - ° pan‏ که کسه 
لحسن بن بشرء L‏ المعافى بن عمران» عن ابن حريج» عن ابي aj‏ 
عن حابر do‏ عن النَبِيَ هة في البحر: هو الطهؤرٌ a‏ الحلال REA‏ 
Abdul Baqi bin Qani’ menceritakan kepada kami,‏ .66 
Muhammad bin Ali bin Syu'aib mengabarkan kepada kami, Al Hasan‏ 
bin Bisyr mengabarkan kepada kami, Al Mu'afa bin Imran‏ 


mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Jaraij, dari Abu Az-Zubair, dari 
Jabir RA, dari Nabi SAW, tentang laut: “Ja (laut itu) airnya suci lagi 


6 Isnadnya lemah: Saya katakan: Di dalam sanadnya terdapat Sahl bin Tamam 
bin Buzai', ia jujur namun sering keliru. Gurunya adalah Mubarak bin 
Fadhalah, ia jujur namun suka mentadlis dan menyamaratakan riwayat serta 
meriwayatkan secara mu 'an'an. Dinilai tsiqah oleh Ibnu Ma'in, namun pernah 
juga dinilai lemah. Yahya mengatakan, “Aku tidak menerima riwayat darinya, 
kecuali sedikit yang ia sebutkan dengan redaksi “haddatsanaa' (disampaikan 
hadits kepada kami).” Abu Zur'ah mengatakan, “Bila ia menyebutkan 
“haddatsanaa' maka ia tsiqah.” Syaikhnya adalah Abu Az-Zubair, yaitu 
Muhammad bin Muslim bin Tadrus, dinilai lemah oleh Muhammad bin Hazm 
karena dianggap suka men-tadlis. Ia penah meriwayatkan dari haditsnya yang 
ia sebutkan di dalanya: Dari Jabir dan serupa itu, karena menurut mereka ia 
termasuk orang yang suka mentadlis. Bila ia mengatakan, “Sami'tu” (aku 
mendengar) atau “akhbaranaa'” (dikabarkan kepada kami), maka bisa dijadikan 
argumen. Ibnu Hazm berdalih secara khusus dengan riwayatnya bila ia 
menyebutkan 'an (dari), yaitu dari orang-orang yang Al-Laits bin Sa'd juga 
meriwayatkan darinya. Demikian ini, karena Sa'id bin Abu Maryam telah 
mengatakan: Al-Laits menceritakan kepada kami, ia mengatakan, “Aku 
mendatangi Abu Az-Zubair, lalu ia menyodorkan dua kitab kepadaku, lalu 
pulang dengan membawa keduanya, lalu aku bergumam dalam hatiku, 
“Seandainya saja aku menanyakan kepadanya, apakah ia mendengar ini semua 
dari Jabir.” Maka aku pun menanyakannya, ia pun menjawab, “Di antaranya 
aku mendengar darinya, dan di antaranya pula aku menceritakan kepadanya.” 
Lalu aku katakan, “Beritahulah aku apa yang engkau dengar darinya.” Maka ia 
pun memberitahuku apa yang ada padaku ini.” Ia termasuk para perawi 
Muslim, Ibnu Majah dan yang lainnya. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


menyucikan dan bangkainya halal (dimakan). 


Jama HA KM Cit - ۷‏ بن إمْمَاعيْلَ الآدَمي» تا الْفَضل iji‏ 
سَْلٍ LAI‏ وَالْمَضْلُ 3 زياد baba‏ قال J5 Hu‏ نا أبو 


رو م NG‏ 


القاسم : Gl Ee Dn‏ بْنُ حازم عن ابن مقسَم وَهُوَ E‏ 
aa‏ » عن حابر بْن عَبْد الله رَضي الله عَنْهُمَا قَالَ: د سول ال 


ف سل عن AI‏ فقال: هو الطهور IIA‏ م 


67. Abu Bakar Ahmad bin Muhammad bin jina il Al Adami 
menceritakan kepada kami, Al Fadhl bin Sahl Al A'raj dan Al Fadhl 
bin Ziyad mengabarkan kepada kami, keduanya mengatakan: Ahmad 
bin Hanbal mengabarkan kepada kami, Abu Al Oasim bin Abu Az- 
Zinad mengabarkan kepada kami, Ishag bin Hazim mengabarkan 
kepadaku, dari Ibnu Migsam, yakni Ubaidullah bin Migsam, dari Jabir 
bin Abdullah RA, ia mengatakan, “Rasulullah SAW ditanya tentang 
laut, beliau pun menjawab, “Ja (laut itu) airnya suci lagi menyucikan 
dan bangkainya halal (dimakan) 5 


PP 3 0 pa 


الْفضل بْنِ زياد Ah PRETER‏ ابت 


z 


pua عه‎ salah بالقري» 1 عَنْ أبي بكر‎ Ga) 


© HR. Al Hakim (1/143). Al Hafizh mengatakan, “Isnadnya hasan. Tidak ada 
catatan apa pun padanya, kecuali dikhawatirkan ia melakukan tadlis, karena 
Ibnu Juraij dan Abu Az-Zubair suka mentadlis, dan keduanya meriwayatkan 
dengan redaksi ‘ar (dari).” Syaikhnya Ad-Daraguthni (pada riwayat ini) adalah 
Abdul Bagi bin Qani’. Ad-Daraguthni mengatakan, “Ia hafal namun kadang 
keliru dan berkelanjutan.” Al Khathib mengatakan, “Aku tidak tahu mengapa . 
dinilai lemah oleh Al Bargani, padahal Ibnu Qani’ termasuk ahli ilmu dan 
dirayah. Dan aku melihat mayoritas syaikh kami menilainya tsigah. Memang 
di akhir usianya ia berubah.” 

Isnadnya hasan. HR. Ahmad (3/373); Ibnu Majah (388): Ibnu Hibban 
(Mawarid, 120), Ibnu Al Jauzi di dalam At-Tahgig (1/31). Abu Ali bin As- 
Sakan mengatakan, “Hadits Jabir adalah yang paling shahih di antara riwayat- 
riwayat yang ada pada bab ini.” Talkhish Al Habir (1/23). Saya katakan: Di 
dalam sanadnya terdapat Abu Al Oasim bin Abu Az-Zinad, ia tidak 
bermasalah. 


68 


Sunan Ad-Daraguthni — 


كيسان عن جابر. 


Ini adalah lafazh Al Fadhi bin Ziyad, berbeda dengan lafazh 
Abdul Aziz bin Imran, yakni Ibnu Abu Tsabit, namun ia dianggap 
tidak kuat (dalam periwayatan), maka disandarkan kepada Abu Bakar 
Ash-Shiddig RA dan dimasukkan dalam jalur periwayatan Wahb bin 
Kaisan dari Jabir. 


SAH — TA‏ الحسين بن إسماعيل وَمُحَمدُ بن مخخلد قالا: نا عمر بن 
Ia. 1 1 1 Lgi.‏ م لوم 


z e‏ 2 .95 ه 1 ار هم . سو له e-‏ ؟ ماه 
شبة ابو زي نا محمد بن يحبى بن علي بن عبد الحميد» حدلني عبد 


ره ډوو e ۰ rx. f‏ !.. عه 223 o‏ مه b‏ و . م هو. 
العزيز بن أبي ثابت بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوفٍ» 
عَنْ إِسْحَاقَ بن حازم الزات Ia‏ آل PG‏ عَنْ وَْب بن KAS‏ عن 
Te Cabe 3 ve... to. 1 b ۰ 2‏ > 73 0-2 
حابر بُن عبد الله عن KN‏ الصّدّيق #د: أن رَسُول الله و سكل عن 
P 7 2 ۸9‏ © یوو 
ماء البحر فقال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. 
Al Husain bin Isma'il dan Muhammad bin Makhlad‏ .68 
menceritakan kepada kami, keduanya mengatakan: Umar bin Syabbah‏ 
Abu Zaid mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Yahya bin Ali‏ 
bin Abdul Hamid mengabarkan kepada kami, Abdul Aziz bin Abu‏ 
Tsabit bin Abdul Aziz bin Umar bin Abdurrahman bin Auf‏ 
mengabarkan kepadaku, dari Ishag bin Hazim Az-Zayyat mantan‏ 
budak keluarga Naufal, dari Wahb bin Kaisan, dari Jabir bin‏ 
Abdullah, dari Abu Bakar Ash-Shiddig RA: Bahwa Rasululalh SAW‏ 


ditanya tentang air laut, beliau pun bersabda, “Ja (laut itu) airnya suci 
lagi menyucikan dan bangkainya halal (dimakan). 


® Isnadnya lemah: Disebutkan oleh Ibnu Al Jauzi di dalam At-Tahgig (1/32): 
Ibnu Hibban di dalam Al Majruhin (2/139); Al Hafizh di dalam At-Talkhish 
(1/24), dan ia mengatakan, “Di dalam isnadnya terdapat Abdul Aziz bin Abu 
Tsabit, ia lemah.” Ad-Daraguthni membenarkan status maugufnya, demikian 
juga dikemukakan oleh Ibnu Hibban di dalam Adh-Dhu 'afa. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


. 


PPA a بِنْ إِسْمَاعِيْل نا‎ HSD HK - ۹٩ 
Pen naa BA (ح)‎ Oh سَعيْد‎ 
BEA aa oma aan NG as 
-$ ee aa eat FG بي الطفيْلٍ عَامر بن‎ KA 


Eh مه‎ Jadi هو الطهور مَاؤه‎ Ig AI sú 


69. Al Husain bin Isma'il menceritakan kepada kami, Hafsh 
bin Amr mengabarkan kepada kami, Yahya bin Sa'id Al Gaththan 
mengabarkan kepada kami, (h) Al Husain mengabarkan kepada kami, 
Salm bin Junadah dan Muhammad bin Utsman bin Karamah 
mengabarkan kepada kami, keduanya mengatakan: Ibnu Numair 
mengabarkan kepada kami semuanya, dari Ubaidullah bin Umar, Amr 
bin Dinar mengabarkan kepadaku, dari Abu Ath-Thufail Amir bin 
Watsilah: Bahwa Abu Bakar Ash-Shiddig RA ditanya tentang air laut, 
ia pun mengatakan, “Ia (laut itu) airnya suci lagi menyucikan dan 
bangkainya halal (dimakan). 


HA Ga - ٠‏ مُحَمَّد بْنِ eaaa‏ أَحْمَدُ EH iab‏ بن عَبْد 


ور اث مود و - تام ofo.‏ 


الْمَلكء ا مُعَاذْ بن مُوسَىء نا مُحَمَّدُ بن الحُسيّن» CER‏ 
عن cola‏ علي Jan ja AE b‏ الله B‏ عَنْ مَاء Ad‏ فقال: 
b‏ الطَهُوْرُ 3G‏ الحل a‏ 


70. Ahmad bin Muhammad bin Sa'id menceritakan kepada 
kami, Ahmad bin Al Husain bin Abdul Malik mengabarkan kepada 
kami, Mu'adz bin Musa mengabarkan kepada kami, Muhammad bin 
Al Husain mengabarkan kepada kami, ayahku menceritakan 
kepadaku, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Ali RA, ia mengatakan, 


° HR. Al Baihagi (1/4). Saya katakan: Amr bin Dinar Al Makki adalah salah 


seorang tokoh tabi'in. Ibnu Ma'in mengatakan, “Ia tidak pernah mendengar 
dari Al Bara' bin Azib dan tidak pula dari Saulaiman Al Yasykuri.” Disebutkan 
oleh Al Hafizh di dalam Maratib Al Mudallisin (h. 42). 


Sunan Ad-Daraguthni — 


“Rasulullah SAW ditanya tentang air laut, beliau pun bersabda, “Ja 
(laut itu) airnya suci lagi menyucikan dan bangkainya halal 
(dimakan) ١ 


ses 


ap ye 


SAN AS NA‏ إِسْمَاعيْل نا 
مُوسى» تا ja Sg Jin‏ أي ع ت 
akh‏ أن و الله JG PA‏ م َيه Ja jadi‏ وماؤه BPA?‏ 


71. Al Husain bin Isma'il menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ishag mengabarkan kepada kami, Al Hakam bin 
Musa mengabarkan kepada kami, Higl mengabarkan kepada kami, 
dari Al Mutsanna, dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya 
RA, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, “Bangkai laut halal 
(dimakan) dan airnya suci lagi menyucikan.”” 


-929 z د مهعم ده 2د هم‎ z 


03 
رو ا 


کله 


Dan علي بن عبد الله‎ BAL - ٢ 
قا‎ jal في مَاء‎ Mn AG يريت عَنْ أبان»‎ Hi 
NG با عياض‎ sa. الطهور مَاؤْهُ‎ aa JAN 


72. Ali bin Abdullah bin Mubasysyir menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Harb mengabarkan kepada kami, Muhammad 
bin Yazid mengabarkan kepada kami, dari Aban, dari Anas RA, dari 
Nabi SAW tentang air laut, beliau bersabda, “Bangkainya halal 
(dimakan), airnya suci lagi menyucikan.””” Aban bin Abu Ayyasy 


م 


4 Isnadnya lemah. HR. Al Hakim )1/142(: Disebutkan oleh Ibnu Al Jauzi di 
dalam At-Tahgig (1/31), Al Baihaqi (1/3-4). Al Hafizh mengatakan di dalam 
At-Talkhish (1/24), “Di dalam isnadnya ada orang yang tidak dikenal.” 
Isnadnya lemah. HR. Al Hakim (1/143), Ibnu Adi (6/3418): Disebutkan oleh 
Ibnu Al Jauzi di dalam At-Tahgig (1/31). Disebutkan di dalam riwayat Al 
Hakim: Hagl bin Ziyad menceritakan kepada kami dari Al Auza'i, ia lemah. Al 
Hafizh mengatakan di dalam At-Talkhish (1/24), “Ia tidak terpelihara.” Al 
Mutsanna lemah. 

Isnadnya lemah: Disebutkan oleh Ibnu Al Jauzi di dalam At-Tahgig (1/31). Di 
dalam sanadnya terdapat Aban bin Abu Ayyasy, tutur Ad-Daraguthni, “Aban 
bin Abu Ayyasy matruk (riwayatnya ditinggalkan)” Al Hafizh Guga) 


72 


73 


— Sunan Ad-Daraguthni 


adalah seorang yang matruk (orang yang haditsnya ditinggalkan/tidak 
dipakai). 


o وس‎ gs 0 د‎ 118 - 


wW.” I ا‎ a 00 7 Ta) عبد‎ 


73. Muhammad bin Isma’il Al Farisi menceritakan kepada 
kami, Ishaq bin Ibrahim mengabarkan kepada kami, Abdurrazzaq 
mengabarkan kepada kami, dari Ats-Tsauri, dari Aban, dari Anas, dari 
Nabi SAW, seperti itu. 


تیر كم و Ya‏ 230320 داس 


ae أَحْمَدُ‎ Paan. 


ETT e 26 AG سوه‎ Pd 


5 لر ردي فلن قل‎ gg ai 
a ee o 
KD ya کنا فال والصرات‎ ago A اک‎ 
74. Abu Bakar Ahmad bin Musa bin Mujahid menceritakan 
kepada kami, Ibrahim bin Rasyid mengabarkan kepada kami, Suraij 
bin An-Nu'man mengabarkan kepada kami, Hammad bin Salamah 
mengabarkan kepada kami, dari Abu At-Tayyah, Musa bin Salamah 
mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Abbas RA, ia mengatakan, 
“Rasulullah SAW ditanya tentang air laut, beliau pun bersabda, “Air 
laut itu suci lagi menyucikan'.”” Demikian yang dikatakannya. 
Namun yang benar bahwa riwayat itu adalah mauguf. 


mengatakan, “Ia matruk.” At-Tagrib (1/31). 
Isnadnya lemah sekali: Di dalam sanadnya terdapat Aban, ia matruk 
sebagaimana telah dikemkakan, sedangkan Sufyan Ats-Tsauri adalah imam 
yang masyhur, yang makna An-Nasa'i dan yang lainnya menilainya kerap 
men-fadlis. Al Bukhari mengatakan, “Yang di-tadlis-nya tidak sedikit.” Al 
Hafizh menyebutkannya di dalam Maratib Al Mudallisin (h. 64). 
۶۶ HR. Ahmad (1/279); Al Hakim (2/140). Al Hafizh mengatakan di dalam 4t- 
Talkhish (1/24), “Para perawinya tsigah, namun Ad-Daraguthni menilai shahih 
ke-mauguf-annya.” 


74 


Sunan Ad-Daraguthni — 


SAI حُمَيْد الرّازي»‎ gi لن منيع قراءة عليه نا مُحَمَّدُ‎ Gia - ٥ 
Ma e هام ه‎ st e e 229) fe “ata I o- c ai 2. 
بن المختارء نا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز» عن سعيد بن نوبان»‎ 
32, ۹ ه‎ nl فقوم | | روه" لا هم‎ e o .هاه‎ Kor 
أن رَسُول الله هف قال: من لم يطهره‎ ie SA عن ابي هند عن ابي‎ 
رم 28 يرو به ماص ےر‎ 

ماء البحر فلا s 4b‏ الله. إسناد حسن. 

75. Ibnu Mani” menceritakan kepada kami dengan cara 
dibacakan kepadanya, Muhammad bin Humaid Ar-Razi mengabarkan 
kepada kami, Ibrahim bin Al Mukhtar mengabarkan kepada kami, 
Abdul Aziz bin Umar bin Abdul Aziz mengabarkan kepada kami, dari 
Sa'id bin Tsauban, dari Abu Hind, dari Abu Hurairah RA, bahwa 
Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa yang menganggap tidak 


dapat disucikan oleh air laut, maka Allah tidak menyucikannya.”' 
Isnadnya hasan. 


ع وهم د s‏ 


٩ بن محمد نا‎ AS القاضى» نا‎ Jet بن‎ CRAT يا‎ -Y1 


r D Pd 3 r 
بن ابي عَمِْو عَنْ عكرمّة» عَنِ ابن‎ ajah ن بلال» عن‎ ala عام نا‎ 


oe #2 o 1‏ و . 7 - | هم | | ٠.‏ و 
عباس تت قال: SA‏ لى أن رجالا Oa‏ من AI‏ الأعنضرء ثم 
رو e‏ 2 کآ- | م َه مره Taor‏ 0 ې 
يقولون: عَلَيَنَا الفسل من ماء غيره» ومن لم يطهره ماء البحر فلا طهره 
A‏ 
الله . 


76. Al Husain bin Isma'il Al Oadhi menceritakan kepada 
kami, Al Abbas bin Muhammad mengabarkan kepada kami, Abu 


7”  Isnadnya lemah. HR. Al Baihaqi (1/4): Asy-Syafi'i di dalam Al Umm (1/35). 
Saya katakan: Muhammad bin Habban Ar-Razi adalah seorang hafizh yang 
lemah, sedangkan Ibnu Ma'in berpandangan baik terhadapnya, At-Tagrib 
(2/156). Al Baihagi mengatakan tentangnya, “Tidak kuat.” Syaikhnya adalah 
Ibrahim bin Al Mukhtar, seorang yang jujur namun hafalannya lemah. 
Demikian yang dikatakan oleh Al Hafizh di dalam At-Tagrib. Al Bukhari 
mengatakan, “Ada catatan padanya.” Ibnu Ma'in mengatakan, “Tidak 
demikian, syaikhnya adalah Abdul Aziz Umar bin Abdul Aziz, ia seorang yang 
jujur namun kadang keliru. Jadi isnadnya lemah. Adapun penilaian hasan oleh 
Ad-Daraguthni sebenarnya bukan hasan.” Wallahu a'lam. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


Amir mengabarkan kepada kami, Sulaiman bin Bilal mengabarkan 
kepada kami, dari Amr bin Abu Amr, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas 
RA, ia menuturkan, “Pernah disampaikan kepadaku bahwa beberapa 
orang mandi dengan air laut yang hijau, lalu mereka mengatakan, 
“Kami harus mandi lagi dengan air lainnya.” Barangsiapa yang 
menganggap tidak dapat disucikan dengan air laut maka Allah tidak 
akan menyucikannya.”” 


Ke SESI EA - ٧‏ تا أَحْمَدُ بِنْ gan) Kei‏ نا 
مَالك. قال المَحاملي: ونا يعقوب بن راهيم نا عَبْدُ ga‏ بن مهدي 


Pn o s r Pd Ka Pd 4 هو و مه‎ 329 É هاس سیه‎ 
عن مالك (ح) وتا أَحْمَدُ بن مَنْصُورء تا القعتبي» نا مالك عَنْ صفوَان‎ 
lose وقلع‎ co.” FE ak,” Sg - رب هو‎ o سه‎ ten وس‎ o 
بن سليّم عَنْ سعيّد بن سَلمّة منْ آل ابن الأزرّق: أن المغيرة بن أبي بردة‎ 
9 PARA P ا‎ ta WI | As. و‎ sen 3 رو‎ o 0 زومرم‎ 
سال رَحُل‎ E iga سمع أبا‎ AAN وَهُوَ من بني عبد الدٌار‎ 
E 2 ' = BAN I KA Tes Ja Y, posa 
وحمل معنا القليل‎ ASI فقال: یا رسول الله انا تركب‎ BB رَسول الله‎ 
ME Per NP . Wi A P کر هرر‎ a 
الْبَحْر؟ فقال رَسُوْلَ الله‎ Su من الما فإن تَوَضَأْنًا به‎ 
Sah لاد هل‎ Ai 0 72 0 سك مه‎ ja . LING P wW 59 
Opa وَالحَديث على لفظ القعتبي‎ AA هو الطهور مَاؤه الحل‎ 8 
v ol 30 
| ابن مهدي.‎ 
77. Al Husain bin Isma'il menceritakan kepada kami, Ahmad 
bin Isma'il Al Madani mengabarkan kepada kami, Malik 
mengabarkan kepada kami, Al Mahamili mengatakan: Ya'gub bin 
Ibrahim mengabarkan kepada kami, Abdurrahman bin mahdi 
menceritakan kepada kami, dari Malik (h), Ahmad bin Manshur 
menceritakan kepada kami, Al Oa'nabi mengabarkan kepada kami, ` 
Malik mengabarkan kepada kami, dari Shafwan bin Sulaim, dari Sa'id 
bin Salamah, dari keluarga Ibnu Al Azrag, bahwa Al Mughirah bin 
Abu Burdah, yaitu dari Bani Abduddar, memberitahukan kepadanya, 
bahwa ia mendengar Abu Hurairah RA menuturkan, “Seorang laki- 
laki bertanya kepada Rasulullah SAW, ia mengatakan, “Wahai 


7 Lihat keterangan yang lalu dengan isnad yang shahih. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


Rasulullah! Kami biasa mengarungi lautan dengan membawa 
persediaan air yang sedikit. Bila kami berwudhu dengannya maka 
kami akan kehausan, apakah boleh kami berwudhu dengan air laut?” 
Rasulullah SAW menjawab, “Ja (laut itu) airnya suci lagi menyucikan 
dan bangkainya halal (dimakan). Hadits ini sesuai dengan lafazh 
Al Oa'nabi dan diringkas oleh Ibnu Mahdi. 


ٍ' تًا مُحَمَّدُ بْنْ عبد الله‎ Jkh القاضی الْحُسَيْنْ بِنْ‎ Gb - ٨ 
E ورب ان بن‎ a البطيخي»‎ Jet pul A منصور‎ 


ى 


اخسن تا محمد ناف ما واي عن خی إن أب کټ عن 8 
أبي cah‏ عن ابي هُرَيْرَةَ ضيه قال: سكل BD‏ عن الوضوء sú‏ 
البَخر. فقال: هو الطهور SG‏ له 


78. Al Qadhi Al Husain bin Isma'il menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Abdullah bin Manshur Al Fagih Abu Isma'il Al 
Biththikhi mengabarkan kepada kami, Abu Ayyub Sulaiman bin 
Abdurrahman mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Ghazwan 
mengabarkan kepada kami, Al Auza'i mengabarkan kepada kami, dari 
Yahya bin Abu Katsir, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah RA, ia 
mengatakan, “Nabi SAW ditanya tentang berwudhu dengan air laut, 


beliau pun menjawab, “Ja (laut itu) airnya suci lagi menyucikan dan 
bangkainya halal (dimakan) 


78 


Shahih. HR. At-Tirmidzi (69), Malik (44), Abu Daud (83): Ahmad (8/236, 
361, 378, 393), An-Nasa'i (1/176); Ibnu Majah (286), Ad-Darimi (1/201); Ibnu 
Al Jauzi di dalam At-Tahgig (1/30-31); Ibnu Al Jarud di dalam 47 0 
(43): Al Hakim (1/140-141), dinilai shahih oleh segolongan ulama. At- 
Tirmidzi mengatakan, “Itu adalah ucapan mayoritas ahli fikih dari kalangan 
para sahabat Nabi SAW, di antaranya adalah: Abu Bakar, Umar dan Ibnu 
Abbas. Mereka memandang tidak masalah dengan air laut. Namun sebagian 
sahabat Nabi SAW memakruhkan berwudhu dengan air laut, di antaranya: Ibnu 
Umar dan Abdullah bin Amr, bahkan Abdullah bin Amr mengatakan, “Itu 
adalah api.” 
?  Isnadnya lemah. HR. Al Hakim (1/142) namun tidak mengomentarinya. Saya 
katakan: Sulaiman bin Abdurrahman jujur namun kerap keliru, sedangkan 
Yahya bin Abu Katsir tsigah lagi valid, namun kadang men-tadlis dan 
meriwayatkan secara mursal, dan kadang meriwayatkan secara mu 'an'an. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


2 بس 


ميه و #97 و se‏ 76 0- 6 


سهم ا عبد الله بن مُحّمد د Sa‏ 8 سعد عر د 


Z20273 . 


ڪن سيد بن لمسب EEA A‏ ڪه قال سل Ip‏ الله فل د 


eú‏ ال ra Ga‏ قال هر a‏ الحل ةة 


79. Muhammad bin Isma'il Al Farisi A kepada 
kami, Ishag bin Ibrahim bin Sahm mengabarkan kepada kami, 
Abdullah bin Muhammad Al Oudami mengabarkan kepada kami, 
Ibrahim bin Sa'd mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Sa'id 
bin Al Musayyab, dari Abu Hurairah RA, ia mengatakan, “Rasulullah 
SAW ditanya tentang air laut, apakah boleh digunakan untuk wudhu? 
Beliau menjawab, “Ia (laut itu) airnya suci lagi menyucikan dan 


bangkainya halal (dimakan) ' .0 


.. 3. 


KE القلآنسي» نا سَيْمَان بپ‎ a نا‎ JAWA SA WAS - ٠ 


0. © 


a أن‎ ayah الى بن الماح عن‎ ga Ae نا ابن‎ ea) 
Ho J AB الله 88: مه‎ JA قَالَ: قال‎ ab hh عَنْ‎ 2 cah عن‎ 


80. Muhammad bin Isma'il menceritakan kepada kami, Ja'far 
Al Oalanisi menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Abdurrahman 
mengabarkan kepada kami, Ibnu Ayyasy mengabarkan kepada kami, 
Al Mutsanna bin Ash-Shabbah menceritakan kepadaku, dari Amr bin 
Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya RA, ia berkata, “Rasulullah 
SAW bersabda, “Bangkai (binatang) laut itu halal (dimakan) dan 


2  Isnadnya lemah. HR. Al Hakim (1/142); Disebutkan oleh Ibnu Hibban di 
dalam AI Majruhin (2/39-40) pada bagian biografi Abdullah bin Muhammad 
bin Rabi'ah Al OGudami, sedangkan Abdullah bin Muhammad di sini, menurut 
Ibnu Abdil Barr, “Khurrasani meriwayatkan dari Malik banyak hal sendirian 
dan tidak ada riwayat lain yang menguatkannya, sementara aku tidak melihat 
para pendahulu menyebutkannya.” Adz-Dzahabi mengatakan, “Ia salah 
seorang yang lemah. Ia meriwayatkan banyak musibah dari Malik.” 


Sunan Ad-Daraguthni — 


airnya suci lagi menyucikan' ١ 


6. Bab Makanan yang Kejatuhan Binatang (Serangga) yang 
Tidak Memiliki Darah yang Mengalir 


TEKS - ١‏ هاشم ATI LE‏ بِنْ TO‏ الحمئصي قال: وَجَدْتُ في 
aS‏ نا a‏ بن الود عَنْ 

سعد بن ابي Sa‏ مَنْصُورء عن عَلي بن ريد (ح) 
A‏ محمد بن حمَيْد بن al‏ أَحْمَةُ بن أب gand JAN‏ 


TI o رت‎ 


as‏ ابي نا بي a‏ سَعيد بن أبي سَعيْد عن بشر بن مَنْصُور 
ya ep SAN gi Ai YAA‏ علد ار 


.. 


83 رم - 8 

قال ل الله A‏ یا NAMA‏ کل (lab‏ وشراب وقعت فيه دابة اش 
لها دم فمَائّت فيه له فهو خلال NSA‏ وشربه ووضوؤة. 

81. Abu Hasyim Abdul Ghafir bin Salamah Al Himshi 
menceritakan kepada kami, ia mengatakan: Aku temukan di dalam 
bukuku: Dari Yahya bin Utsman bin Sa'id Al Himshi, Bagiyyah bin 
Al Walid mengabarkan kepada kami, dari Sa'id bin Abu Sa'id Az- 
Zubaidi, dari Bisyr bin Manshur, dari Ali bin Zaid fh), Muhammad 
bin Humaid bin Suhail mengabarkan kepada kami, Ahmad bin Abu Al 
Akhyal Al Himshi mengabarkan kepada kami, ayahku mengabarkan 
kepadaku, Bagiyyah mengabarkan kepada kami, Sa'id bin Abu Sa'id 
menceritakan kepadaku, dari Bisyr bin Manshur, dari Ali bin Zaid bin 
Jud'an, dari Sa'id bin Al Musayyab, dari Salman, ia mengatakan, 
“Rasulullah SAW berkata, “Wahai Salman, setiap makanan dan 
minuman yang kejatuhan binatang yang tidak memiliki darah, maka 


*' Telah dikemukakan pada hadits no. 71 dari jalur Hagl dari Al Mutsanna. 
Biografi Ibnu Abi Ayyasy telah dikemukakan pada hadits no. 72, ia lemah. 
Syaikhnya adalah Al Mutsanna bin Ash-Shabah, ia juga lemah sebagaimana 
telah disebutkan pada hadits no. 71. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


halal untuk dimakan, diminum dan digunakan berwudhu?" 


ورو Ta. Be‏ سه ره o- o É o‏ 08 | .23 و قو 
لم يروه غير بقية» عن سعيد بن أبي سعيد الزبيدي وهو ضعيف. 
Hadits ini hanya diriwayatkan oleh Bagiyyah, dari Sa'id bin‏ 
Abu Sa'id Az-Zubaidi. Ia seorang perawi yang dinilai lemah.‏ 


7. Bab Air Hangat 


١‏ - ا SA AU PALA Gi ASI‏ عْرَاب» 


29 222 


6 ره ور‎ Pa E هار‎ É . سا ه ده‎ D اې‎ o 

عن هشام بن سعد٬‏ عن زيد بن اسلې عن اسلم مولى عمر: أن عمر بن 
دپ سم مر ت d‏ مر و 3 ra‏ 

الخطاب کان يسخن له مَاء في قمقمة وَيَعْتَسل به. هذا DE‏ صحيح. 


82. Al Husain bin Isma'il menceritakan kepada kami, Idris bin 
Al Hakam mengabarkan kepada kami, Ali bin Ghurab mengabarkan 
kepada kami, dari Hisyam bin Sa'd, dari Zaid bin Aslam, dari Aslam 
mantan budak Umar: “Bahwa dihangatkan air untuk Umar bin 
Khaththab dengan tong air, lalu ia pun mandi dengan air itu.” Isnad 


2  Isnadnya lemah. HR. Al Baihaqi (1/253); Disebutkan oleh Adz-Dzahabi di 
dalam Al Mizan (3189), Ibnu Adi di dalam Al Kamil (3/1242); Ibnu Al Jauzi di 
dalam At-Tahgig (1/65). Di dalam sanadnya terdapat Bagiyyah bin Al Walid, ia 
seroang yang jujur namun sering mentadlis dari para perawi yang lemah dan 
meriwayatkan sendirian. Ibnu Al Mubarak mengatakan, “Ia jujur namun 
menulis riwayat dari yang berikutnya dan yang telah lalu.” Abu Hatim 
mengatakan, “Ia menulis haidts Bagiyyah namun tidak berdalih dengannya. Ia 
lebih aku sukai daripada Isma'il bin Ayyasy.” Ahmad mengatakan, ٥ 
meriwayatkan banyak hadits Munkar dari orang-orang tsigah.” Syaikhnya 
adalah Sa'id bin Abu Sa'id Az-Zubaidi, menurut Adz-Dzahabi, “Ia tidak 
dikenal, dan hadits-haditsnya gugur.” Ibnu Adi mengatakan, “Hadits-haditsnya 
tidak terpelihara.” Sedangkan Ali bin Zaid bin Jad'an, menurut Ahmad, “Ia 
lemah.” Utsman bin Sa'id meriwayatkan dari Yahya (ia mengatakan), “Dalam : 
hal ini ia tidak kuat.” Abbas meriwayatkan dari Yahya, “Ia tidak dianggap.” Al 
Bukhari dan Abu Hatim mengatakan, “Tidak bisa dijadikan argumen.” 

$  Isnadnya hasan. HR. Al Baihaqi (1/6) dan ia menshahihkannya dari jalur 
pengarang, Asy-Syafi'i di dalam 47 Umm (1/35-36). Saya katakan: Di dalam 
sanadnya terdapat Ali bin Ghurab, ia dinilai tsigah oleh Ibnu Ma'in dan Ad- 
Daraguthni. Abu Hatim mengatakan, “Ia tidak masalah.” Abu Zur'ah 
mengatakan, “Menurutku ia jujur.” Abu Daud mengatakan, “Mereka 
meninggalkan haditsnya.” Ibnu Hibban mengatakan, “Ia menyampaikan hadits- 
hadits palsu. Lagi pula ia berlebihan dengan pemikiran syi'ah.” Ahmad 


Sunan Ad-Daraguthni — 


ini yang shahih. 


Do æ ق‎ 


AY‏ = نا الْحُسَيْنُ 3 JA‏ وَآحَرُونِ قالوًا: Bab‏ سَعْدَانَ بن نش ا 


- ۶ هو 


UG‏ إسْمَاعيْلَ الْمَخْرُوْمِيء نا هام بِنْ عُرْوَة عن al‏ عَنْ عَائشة 
نا قالت: دحل علي I‏ اله B‏ وقد سحلت ماء د في الشَّمْسِ 


وي 


فقال: لا تفلي یا سا Sya AÉ‏ اص NG > E‏ 0 


Je‏ ه 


BB Ke 


83. Al Husain bin Isma'il dan yang lainnya mengabarkan 
kepada kami, mereka mengatakan: Sa'dan bin Nashr menceritakan 
kepada kami, Khalid bin Isma'il Al Makhzumi mengabarkan kepada 
kami, Hisyam bin Urwah mengabarkan kepada kami, dari ayahnya, 
dari Aisyah RA, ia menuturkan, “Rasulullah SAW datang ke 
tempatku, saat itu aku telah menghangatkan air dengan panas 
matahari, lalu beliau bersabda, “Janganlah engkau melakukan itu 
wahai Humaira, karena hal itu bisa menimbulkan penyakit sopak'.”“ 
Riwayat ini gharib (langka) sekali, sementara Khalid bin Isma'il 
matruk (haditsnya ditinggalkan/ tidak dipakai). 


mengatakan, “Aku punya pengalaman dengannya, aku mendengar darinya di 
suatu majlis, dan ia mentadlis.” Ibnu Ma'in mengatakan, “Ia seorang miskin 
yang jujur.” Al Hafizh mengatakan, “Ia jujur, namun suka men-tadlis dan 
cenderung pada syi'ah.” Saya katakan, “Orangnya adalah sebagaimana yang 
dikatakan oleh Al Hafizh, Jujur tapi kerap men-tadlis. Juga meriwayatkan 
secara mu'an'an.' Sedangkan Hisyam bin Sa'd, ia jujur, namun diduga 
cenderung kepada syi'ah. Syaikhnya adalah Zaid bin Aslam, seorang tsigah 
yang alim, namun kadang meriwayatkan secara mursal. Hadits ini isnadnya 
hasan, dan tidak sebagaimana yang dikatakan oleh Al Hafizh Ad-Daraguthni, 
“Isnadnya shahih.” Wallahu a'lam. 

4 Isnadnya lemah. HR. Ibnu Adi (3/912); Ibnu Al Jauzi di dalam At-Tahgig 
(1/59), Abu Nu'aim di dalam Ath-Thibb An-Nabawi sebagaimana juga 
disebutkan di dalam Al-La'ali karya As-Suyuthi (2/5); Ibnu Al Jauzi di dalam 
Al Maudhu 'at (2/79), Al Baihaqi (1/6), dan ia mengatakan, “Ini tidak shahih.”: 
Ibnu Irag di dalam Tahzih Asy-Syari'ah (2/69) dan lain-lain. Di dalam 
sanadnya terdapat Khalid bin Isma'il Al Makhzumi Al Madani, menurut Ibnu 
Adi, “Ia suka memalsukan hadits dan disandarkan kepada orang-orang yang 
tsigah.” Ibnu Hibban mengatakan, “Boleh berdalih dengannya.” Biografinya 
dicantumkan di dalam Al Mizan (2404) dan Al Majruhin (2/278). 


— Sunan Ad-Daraguthni 


At‏ ل نا محمد بن gela)‏ القلائسي» تا محمد ap‏ الح لحسيّن بن سَعيّد 
زا نا عرو ٿن محمد AN‏ ٿا يځ عَن kk GAN‏ 
مان E NI In‏ دوو دا DAR LE ya‏ و رن of‏ عه r‏ 
به» وقال: aji‏ يورك البرص. 

84. Muhammad bin Al Fath Al Qalanisi mengabarkan kepada 

kami, Muhammad bin Al Husain bin Sa’id Al Bazzaz mengabarkan 
kepada kami, Amr bin Muhammad Al A’syam mengabarkan kepada 
kami, Fulaih mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Urwah, 
dari Aisyah, ia mengatakan, “Rasulullah SAW melarang berwudhu 
atau mandi dengan air yang terjemur matahari, dan beliau 
mengatakan, “Sesungguhnya itu bisa menimbulkan penyakit sopak' .” 


53 ورو‎ Handa oo مم و رن : و رو 303 ياه‎ Jo 
عمرو بن محمد الأَعْشم منكر الحديث. ولم يروه» عن فليح غيره ولا‎ 
و‎ 03 . 2 2 

بصح عن الزعري. 

Amr bin Muhammad Al A'syam adalah munkarul hadits 


(orang yang haditsnya diingkari). Tidak ada yang meriwayatkannya 
dari Fulaih selain dia, dan tidak benar bahwa itu dari Az-Zulri. 


Pe الْحَرْبِي» نا دَاوُدُ بِنْ‎ MA نا ابو سَهل بن زیا نا‎ Ao 
2 : ه و صن‎ Ona Tan A3 Ge e. وم‎ 

إِسْمَاعيْل بن عياش» SAS‏ صفوان بن عَمْروء عَنْ حَسَّان بن A‏ أن 

. IRING ره‎ KA de 7 تللم فرك‎ 

DEN يورث‎ Yi بالمّاء المشّمسء‎ LS الخطاب قال: لا‎ ip jab 

85. Abu Sahl bin Ziyad mengabarkan kepada kami, Ibrahim Al 

Harbi mengabarkan kepada kami, Daud bin Rusyaid mengabarkan . 

kepada kami, Isma'il bin Ayyasy mengabarkan kepada kami, Shafwan 

bin Amr mengabarkan kepadaku, dari Hassan bin Azhar, bahwa Umar 


5  Isnadnya lemah. HR. Ibnu Al Jauzi di dalam At-Tahgig (1/59): dan Al 


Maudhu'at (2/79). Di dalam sanadnya terdapat Amr bin Muhammad Al 
A'syam, menurut Ibnu Hibban, “Ia meriwayatkan hadits-hadits munkar dari 
orang-orang yang fsigah, dan memalsukan kredibilitas para muhaddits.” 1 
Mizan (6441). 


Sunan Ad-Daraguthni — 


bin Khaththab berkata, “Janganlah kalian mandi dengan air yang 

terjemur matahari, karena hal itu bisa menimbulkan penyakit 
286 

sopak. 


86 


Isnadnya hasan. HR. Al Baihagi (1/6). Saya katakan: Isma'il bin Ayyasy jujur 
pada riwayat-riwayatnya yang berasal dari penduduk negerinya sendiri, dan ini 
salah satunya. Shafwan bin Amr adalah orang Himshi Syami, dan riwayat 
Isma'il darinya adalah riwayat yang shahih. 

Catatan: An-Nawawi mengatakan tentang berwudhu dengan air yang terjemur 
sinar matahari: Yang benar adalah memastikan tidak makruh. Inilah inti yang 
dikemukakan oleh Asy-Syairazi dan dilemahkannya, demikian juga yang 
lainnya melemahkannya, padahal sebenarnya tidak lemah, bahkan itu benar 
dan sesuai dengan dalil dan nash Asy-Syafi'i, ia mengatakan di dalam Al Umm 
(1/36, cetakan Dar Al Gadh Al “Arabi), “Aku tidak memakruhkan air yang 
terjemur sinar matahari, kecuali bahwa hal ini tidak disukai dari segi 
kedokteran.” Demikian yang aku temukan di dalam Al Umm, dan demikian 
juga yang dinukil oleh Al Baihagi dengan isnadnya di dalam kitabnya Ma rifat 
As-Sunan wa Al Atsar 'an Asy-Syafi'i. Adapun ucapannya di dalam 
Mukhtashar Al Muzni, “kecuali dilihat dari segi kedokteran, karena Umar tidak 
menyukai itu.” dan ucapannya, “Bahwa itu bisa menyebabkan penyakit sopak.” 
Ini bukan pernyataan menyelisihi nashnya di dalam Al Umm, sehingga 
pengertiannya adalah: “Aku tidak memakruhkannya kecuali karena 
pertimbangan segi kedokteran (yakni kesehatan), karena ahli kedokteran 
mengatakan bahwa itu bisa menyebabkan penyakit sopak.” 

Lebih jauh An-Nawawi mengatakan, “Inilah yang kami anut dalam masalah ini 
yang juga merupakan pendapat Asy-Syafi'i.” Selanjutnya ia mengatakan: 
Adapun para sahabat kami, kesimpulan pendapat mereka dapat dirincikan 
sebagai berikut: 

Pertama: Sama sekali tidak makruh. Mengenai hal ini telah dikemukakan 
sebelumnya. 

Kedua: Makruh di setiap bejana dan negeri dengan syarat sengaja dijemur. 
Inilah pendapat yang masyhur dari ulama Iraq. Pengarang Al Bayan mengklain 
bahwa pendapat ini tercantum. Berdasarkan inilah Asy-Syairazi memastikan di 
dalam At-Tanbih, juga Al Qadhi Abu Ali Al Hasan bin Umar Al Bundanajji 
yang termasuk dari kalangan pembesar ulama Iraq, di dalam kitabnya Al Jami’. 
Ketiga: Makruh secara mutlak, dan tidak disyaratkan adanya kesengajaan 
(menjemur). Inilah pendapat yang dipilih oleh pengarang Al Hawi, ia 
mengatakan, “Orang yang menganggap kesengajaan (menjemur) Isebagai 
Syarat), maka ia telah keliru.” 

Keempat. Makruh di negeri yang bercuaca panas bila airnya dari bejana yang 
terbuat dari bahan logam yaitu yang tempa, dan tidak disyaratkan sengaja 
(menjemur). Berdasarkan ini, maka yang dimaksud dengan bahan tanah ada 
beberapa pengertian: Pertama: Semua yang ditempa. Ini pendapat Syaikh Abu 
Muhammad Al Juwaini. Kedua: Khusus yang terbuat dari tembaga. Ini 
pendapat Ash-Shaidalani. Ketiga: Semua bejana yang ditempa kecuali emas 
dan perak karena kebersihannya. Imam Al Haramain memilih pendapat ini. 
Keempat: Tidak makruh. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


8. Bab Air Bekas Membasuh Roti 


An‏ — الْحُسَيْنُ 2 JAAN‏ الاس بن محمد بْن حاتم نا الحَسَنْ 
وو z s‏ که ا PE Ia - 3 pa‏ رلو چو ٠‏ مقع 
بن الربيع» نا ابو إسحاق الفزاري» عن LAI‏ عن رجحل قد سماه» 
2000 م 2 - a BD 50 ٠ a T‏ در 

عن أم هانئ: أنها کرهت أن Cop‏ بالمَاء الذي Ja‏ فيه الخبز. 

86. Al Husain bin Isma'il mengabarkan kepada kami, Al 
Abbas bin Muhammad bin Hatim mengabarkan kepada kami, Al 


Kelima: Berdasarkan sisi yang disebutkan oleh para sahabat kami mengenai air 
yang terjemur matahari, “makruh pada bejana logam dengan syarat bagian 
atasnya ditutup.” Demikian yang dikemukakan oleh Al Baghawi dan dipastikan 
oleh syaikhnya, yaitu Al Qadhi Husain dan pengarang 1 

Keenam: Jika ada dua tabib mengatakan, “dapat menimbulkan penyakit sopak.’ 
(maka hukumnya makruh), jika tidak, maka tidak (makruh). Demikian yang 
dikemukakan oleh pengarang Al Bayan dan yang lainnya. Mereka 
melemahkannya dan mengklaim bahwa hadits ini tidak membedakan itu dan 
tidak terikat dengan keharusan menanyakan kepada para tabib. Syaikh An- 
Nawawi mengatakan, “Penilaian lemah ini keliru, bahkan sebenarnya segi ini 
benar, walaupun tidak dipastikan tidak makruhnya, karena hal ini sesuai 
dengan nash Asy-Syafi'i di dalam Al Umm, hanya saja persyaratan adanya dua 
tabib adalah pendapat yang lemah, bahkan cukup satu orang, karena hal ini 
termasuk kategori berita. 

Ketujuh: Makruh untuk tubuh tapi tidak untuk pakaian. Demikian: yang 
dikemukakan oleh pengarang 47 Bayan. Ini juga lemah atau keliru. Ia 
memperkirakan, bahwa alasan-alasan terdahulu itu adalah umum untuk tubuh 
dan pakaian, padahal tidak demikian, yang benar adalah yang disebutkan oleh 
pengarang A! Hawi: “Bahwa pemakruhan itu khusus mengenai pengunaannya 
untuk tubuh dalam rangka menyucikan hadats, najis, kotoran, untuk 
membersihkan diri atau minum.” Lebih jauh ia mengatakan, “Dan tidak 
makruh menggunakannya untuk hal-hal yang tidak berkaitan dengan tubuh, 
misalnya untuk mencuci pakaian, perabotan atau membersihkan tanah, karena 
makruhnya itu dengan alasan bisa menyebabkan penyakit sopak, dan ini . 
khusus berkaitan dengan tubuh.” Selanjutnya ia mengatakan, 
“Menggunakannya untuk makanan yang hendak dimakan, jika makanan itu 
cair seperti kuah, maka makruh, jika tidak mencair seperti roti dan daging yang 
dimasak dengannya, maka tidak makruh.” Inilah ucapan pengarang Al Hawi. 
Pengarang Al Bahr juga mengemukakan seperti itu, yaitu Asy-Syaikh Al Imam 
Abu Al Mahasin Abdul Wahid bin Isma'il Ar-Rauyani. | 
Lihat Al Umm (1/36), Mukhtashar Al Muzni bi Hamisy Al Umm; Syarh Al 
Muhadzdzab (1/88), Fath Al Aziz karya Ar-Rafi'i (1/133); Al I'tina' karya Al 
Bakri (1/3711); Al Asybah wan Nazha ir karya As-Suyuthi (424). 


Sunan Ad-Daraguthni — 


Hasan bin Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, Abu Ishag Al Fazazi 
mengabarkan kepada kami, dari Al Auza'i, dari seorang laki-laki yang 
telah disebutkannya, dari Ummu Hani, bahwa i ia tidak suka berwudhu 
den gan air bekas membasuh roti." 


9. Bab Takwilan Ayat: “Hai Orang-Orang Yang Beriman, Apabila 
Kamu Hendak Mengerjakan Shalat” 


Pa رم‎ 323a 20 70 


۷ - نا AL‏ بن حَمّادء نا عباس بن يريد aa a a‏ 


عن ريد بن Taat gi] ia‏ اوا إِذَا KS‏ إلى الصَّلوة فَاغْسِلُوا 


SA من‎ ES قال: يعني إذَا‎ [kayen] 


87. Ibrahim bin Hammad mengabarkan kepada kami, Abbas 
bin Yazid mengabarkan kepada kami, Bisyr bin Umar mengabarkan 
kepada kami, Malik mengabarkan kepada kami, dari Zaid bin Aslam: 
“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan 
shalat, maka basuhlah mukamu.” (Os. Al Maaidah ISI: 6) ia 
mengatakan, “Yakni apabila kalian bangun dari tidur.” 


MA‏ ا حفر Gi‏ مُحَمّد بن yeah‏ ئا الْحَسَنُ بن IP‏ بْنِ aó‏ ا 
33 21 شید ا AU‏ عَنْ مالك hg‏ عَنْ رند AENG‏ 
Tadi eE] JK‏ اموا إا 43 إلى EA ó J6 dia‏ 0 


النو م. 
Ja'far bin Muhammad bin Nushair mengabarkan kepada‏ .88 
kami, Al Hasan bin Ali bin Syabib mengabarkan kepada kami, Daud‏ 


f” Isnadnya lemah. HR. Al Baihagi (1/8), Dimuat juga oleh Ibnu Al Jauzi di 
dalam At-Tahgig (1/45) namun ia tidak mengomentarinya. Di dalam isnadnya 
terdapat perawi yang tidak diketahui, yaitu guru Al Auza'i. 

®  Isnadnya hasan. HR. Malik (1/49). Menurutku, Abbas bin Yazid adalah 
seorang perawi yang jujur namun banyak kesalahan.” 


— Sunan Ad-Daraguthni 


bin Rusyaid mengabarkan kepada kami, Al Walid menceritakan 
kepada kami, dari Malik bin Anas, dari Zaid bin Aslam, tentang 
firman Allah Ta'ala, “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu 
hendak mengerjakan shalat,” ia mengatakan, “Apabila kalian bangun 
dari tidur.” 


10. Bab Berwudhu dengan Air Sisa Bersiwak 


8 - نا لح لحن بن a IH Jt‏ بن م Ú jaa‏ هشیم نا 


í r s 
| 


ajah كان يام‎ ah SERA عَنْ‎ A بن ابي‎ ja 
بفضل السراك.‎ a 


89. Al Husain bin Isma'il mengabarkan kepada kami, Ibrahim 
bin Muhasysyir mengabarkan kepada kami, Husyaim mengabarkan 
kepada kami, Isma'il bin Abu Khalid mengabarkan kepada kami, dari 
Qais, dari Jarir: Bahwa ia menyuruh keluarganya untuk berwudhu 
dengan air sisa bersiwak.? 


۰ - تا الْحُسَيْنُ نا حفص بن عرو نا يَحَْى بِنْ سعد نا JAAN‏ 
Jodi‏ فيه 


م 


وی < 


ا قيس قال: کان Sa‏ لأهله: Nyen‏ من هَذَا الذئ 


سوا SE á HH‏ صحيح. 
Al Husain mengabarkan kepada kami, Hafsh bin Amr‏ .90 
menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id mengabarkan kepada‏ 
kami, Isma'il mengabarkan kepada kami, Oais mengabarkan kepada‏ 
kami, ia mengatakan, “Jarir berkata kepada keluarganya, .‏ 
“Berwudhulah kalian dengan air yang telah aku celupkan siwakku ke‏ 
dalamnya'.”” Inilah isnad yang shahih.‏ 


Isnadnya lemah karena terdapat perawi bernama Ibrahim bin Mahsyar Al 
Baghdadi yang merupakan seorang perawi yang lemah. Al Bukhari juga 
meriwayatkannya secara mu 'allag di dalam kitab Wudhu (h. 68). 

Isnadnya shahih, dari ucapan Jarir. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


f 3e 335. م‎ 3; 


SA E SA A نا مُحَمَدُ ين أَحْمَدَ 5 خسان‎ - ١ 
A bai a ع‎ aa iji Kana ا‎ ol 


بن مّالك: أن لي كان ن يساك بفضل وضوئه. 


91. Muhammad bin Ahmad bin Hassan Adh-Dhibbi 
mengabarkan kepada kami, Ishag bin Ibrahim Sadzan mengabarkan 
kepada kami, Sa'id bin Ash-Shalt mengabarkan kepada kami, dari Al 
A'masy, dari Muslim Al A'war, dari Anas bin Malik: Bahwa Nabi 
SAW pernah bersiwak dengan air sisa wudhunya.” 


#3 و هو هو و 


ay‏ - ا ابن ابي حَيّة نا إسْحَاق بن أبي إسْرائيل» ا يُوْسْفُ 5 الد 


ا ENI‏ عَنْ أنٌس: أن رَسُوْل الله کان BE‏ بفضل وضوئه. 


92. Ibnu Abi Hayyah mengabarkan kepada kami, Ishag bin 
Abu Israil mengabarkan kepada kami, Yusuf bin Khalid mengabarkan 
kepada kami, Al A'masy mengabarkan kepada kami, dari Anas: 
Bahwa Rasulullah SAW pernah berwudhu dengan air sisa 
wudhunya.” 


11. Bab Bejana Emas dan Perak 
a- o ۰ هي د رن‎ Yy, ةم‎ 3 
بن ابي‎ KAU نا عبد الله لله بن محمد بن إِسْحَاقَ الفاكهي» د‎ - ٣ 


°  Isnadnya lemah. HR. Al Khathib di dalam Tarikhnya (11/16). Ia berkata, “Ali 
bin Umar (Ad-Daraguthni) berkata, “Hadits ini diriwayatkan oleh Syadzan 
seorang diri dari Sa'd. Kami tidak menulisnya selain darinya. Dan dikeluarkan 
juga oleh Abu Ya'la melalui jalur Yusuf bin Khalid, yaitu yang akan datang 
setelahnya, sebagaimana terdapat di dalam kitab Al Mathalib (70). Dan Muslim 
Al A' war adalah Ibnu Kisan Adh-Dhabbi, seorang yang lemah. 

Diriwayatkan juga oleh Abu Ya’la sebagaimana terdapat di dalam kitab Al 
Mathalib (70). Di dalam sanadnya terdapat Yusuf bin Khalid As-Samti, 
seorang yang ditinggalkan (tidak diambil haditsnya). Al A'masy tidak 
mendengar dari Anas bin Malik RA. Ia hanya melihatnya sedang shalat. Pada 
riwayat tersebut ada jalur yang terputus. Dikeluarkan juga oleh Al Bazzar 
sementara Al A'masy tidak mendengar dari Anas. Al Majma’ (1/216). 


92 


— Sunan Ad-Daraguthni 


efon, 


“alan‏ عن ادغ عد اذ PAN‏ أن رَسُوْلَ الله ولك قال مَنْ شرب 
في إِنَاء ذهب أو فضّة» أو انا ah‏ شيء من png WI NG‏ في aki‏ 


ده يا صما م 


نار a‏ إستاده حسن. 
Abdullah bin Muhammad bin Ishag Al Fakihi‏ .93 
mengabarkan kepada kami, Abu Yahya bin Abu Maisarah‏ 
mengabarkan kepada kami, Yahya bin Muhammad Al Jari‏ 
mengabarkan kepada kami, Zakariya bin Ibrahim bin Abdullah bin‏ 
Muthi' mengabarkan kepada kami, dari ayahnya, dari Abdullah bin‏ 
Umar: Bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa minum‏ 
dengan bejana emas atau perak, atau bejana yang mengandung‏ 
sesuatu dari itu (emas dan perak), berarti ia telah menyalakan api‏ 
Jahannam di dalam perutnya.”” Isnadnya hasan.‏ 


. تا‎ se 14 1 


بي طالب.فقال f‏ إن ر الله 5 تھی 


ه۹ 


9%  Isnadnya lemah. HR. Ibnu Al Jauzi di dalam kitab At-Tahgig (1/100) dari jalur 
pengarang sendiri. (Ad-Daraguthni) Imam Adz-Dzahabi memuatnya di dalam 
kitabnya Al Mizan (9617), ia berkata, “Ini hadits Munkar.” Dikeluarkan juga 
oleh Ad-Daraguthni. Sementara Zakariyya adalah seorang yang tidak terkenal. 
Juga diriwayatkan oleh Al Jurjani di dalam Tarikh Jurjan (109). Menurutku, 
“Yahya bin Muhammad bin “Abdullah Al Jari. Al ‘Ijli berkata, “Tsigah.” Al - 
Bukhari mengatakan, “Mereka (para ulama hadits) membicarakan tentangnya.” 
Ibnu Hibban menyinggungnya di dalam kitabnya Ats-Tsigat. Ia berkata, 
“Seorang yang aneh.” Ibnu Adi berkata, “Haditsnya tidak apa-apa.” Al Hafizh 
Ibnu Hajar di dalam kitab Fathul Bari (10/87) berkata, “Hadits Ma lul (yang 
cacat) karena tidak diketahuinya identitas Ibrahim bin Muthi' dan putranya.” 
Al Baihagi berkata, “Yang benar adalah riwayat Ubaidullah Al “Umari, dari 
Nafi”, dari Ibnu Umar secara mauguf bahwa ia minum dalam bejana yang di 
dalamnya terdapat perak.” Jadi, penilaian hasan oleh Ad-Daraguthni 
terhadapnya adalah tidak baik. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


عر آنية Lai, aid‏ أن يشرب Ga‏ وأن يُؤكل فيهاء وَنَهَى عن القسي 
Si‏ رع اب الحرير SANI‏ 

94. Yahya bin Muhammad bin Sha’id mengabarkan kepada 

kami, Muslim bin Hatim Al Anshari mengabarkan kepada kami di 
Bashrah, Abu Bakar Al Hanafi mengabarkan kepada kami, Yunus bin 
Abu Ishaq mengabarkan kepada kami, dari Abu Burdah, ia 
menuturkan, “Aku dan ayahku berangkat menuju Ali bin Abu Thalib, 
lalu ia berkata kepada kami, “Sesungguhnya Rasulullah SAW 
melarang bejana emas dan perak untuk digunakan minum dan makan. 
Beliau juga melarang menggunakan sandaran dan pedal (bantal 


duduk) (dari kulit binatang), serta melarang mengenakan pakaian 
sutera dan cincin emas'.” 


12. Bab Menyamak Kulit 


rd 


AU - ٥‏ حَامد مُحَمّدُ بن هَارُونَ HA A‏ سَهْلٍ بن 
Ka‏ رح dh KE‏ باهم AR‏ ۾ ENG‏ عَمْرُو 


r 
#1 


AG a Hata SN‏ عن ؛ لولس 7 asas‏ ۽ عن 
ak 3 ài OR GA May IA‏ قَال: Pa US‏ 


sa و فا‎ mara ا‎ GAWA ريس في الْمَاء‎ sr: 
Gas وَالْقَرَظ ما‎ Gji في‎ 
95. Abu Hamid Muhammad bin Harun Al Hadhrami 


mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Sahl bin Askar 
mengabarkan kepada kami {h}, Abu Bakar An-Naisaburi 


% HR. Al Baihaqi (1/28). Menurutku, Muslim bin Hatim Al Anshari adalah 
seorang yang jujur, terkadang banyak ngelantur. At-Tagrib (2/86) dan Yunus 
bin Abu Ishag As-Subai'i adalah seorang yang jujur, sedikit ngelantur. At- 
Tagrib (2/384). 


— Sunan Ad-Daraguthni 


menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Hani' menceritakan kepada 
kami, keduanya mengatakan: Amr bin Ar-Rabi' bin Tharig 
menceritakan kepada kami, yahya bin Ayyub menceritakan kepada 
kami, dari Yunus dan Ugail, semuanya dari Az-zuhri, dari Ubaidullah, 
dari Ibnu Abbas: Bahwa Nabi SAW melewati bangkai seekor 
kambing, lalu beliau bersabda, “Tidakkah kalian memanfaatkan 
kulitnya?” Mereka (para pemiliknya) mengatakan, “Wahai 
Rasulullah! Itu sudah menjadi bangkai.” Beliau pun bersabda, 
“Sesungguhnya yang diharamkan itu memakannya.” 81 
menambahkan redaksi: “Bukankah air dan penyamakan bisa 
menyucikannya?” Sementara Ibnu Hani' menyebutkan: “Bukankan air 
dan kapur bisa menyucikannya?”” 


په اع ريه 30 


2 
. 5.3 مم‎ a s NUN 


41 — خدلتاه يحيى بن محمد بن صاعد 
عجرو ي ga)‏ بن طارق بهذا الإستاد مثلة. وقال: راد عقيل في حديثه: 
فقال رَسُول الله PA‏ الْمَاء والقرظ ما LI, Wak‏ غ؟ 

96. Yahya bin Muhammad bin Sha'id menceritakan kepada 

kami, Muhammad bin Ishaq menceritakan kepada kami, Amr bin Ar- 
Rabi” bin Tharig mengabarkan kepada kami dengan isnad ini seperti 
itu, dan ia mengatakan: “Ugail menambahkan di dalam haditsnya: 


Lalu Rasulullah SAW bersabda, “Bukankah air, kapur dan 
penyamakan bisa menyucikannya ۹۴ 


r, 
z . BB. سر هه ر هس 20 د‎ 
= 


Ni op حدنا يحيى بن محمد بن صاعدء نا ع الجبار‎ - AV 
0 و"‎ DA 1 < ١ 07 5007 1 PH -o o- o سم مات ير وهس‎ 
المقرئ» واللفظ لعبد الجبّار قالا: ثا سفيّان‎ SN عبد‎ jeh ومحمد‎ 


Ta 


r 


o A La ٠‏ & لاه وله y‏ هم y o‏ 2 ° وو 
KIR‏ نا الڙهري عن غد الله ن عبد الله عن ابن عباس: أن رَسُوْل 

$ Pen نت رن اى نکر موه اقم سر‎ ٩ ana EN 
منّ‎ Wyasa) Nya WS NG فقال: ما هذه؟‎ ata الله ق مر‎ 


- 
” 


۶ HR. Al Baihaqi (1/20) dan sanadnya adalah hasan. Dari jalur pengarang, Ibnu 
Al Jauzi di dalam kitabnya At-Tahgig (1/86). 
% HR. Al Baihaqi (1/20). 


Sunan Ad-Daraguthni — 


. 
سرپ 30 -å‏ روم 


EA NAH به؟‎ Nyai SA GGI nif Sat الصّدقة. قال:‎ 


mal Aah فقال:‎ 


97. Yahya bin Muhammad bin Sha'id menceritakan kepada 
kami, Abdul Jabbar bin Al “Ala' dan Muhammad bin Abdurrahman 
Al Mugri' mengabarkan kepada kami, lafazhnya dari Abul Jabbar, 
keduanya mengatakan: Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada 
kami, Az-Zuhri menceritakan kepada kami, dari Ubaidullah bin 
Abdullah bin Abbas: Bahwa Rasulullah SAW melewati seekor 
kambing yang telah mati, maka beliau bertanya, “Apa ini?” Mereka 
mejawab, “Itu pemberian dari shadagah untuk mantan budaknya 
Maimunah.” Beliau berkata lagi, “Mengapa kalian tidak mengambil 
kulitnya, lalu menyamaknya, kemudian memanfaatkannya?” Mereka 
menjawab, “Itu sudah mati.” Beliau bersabda, “Sesungguhnya bangkai 
itu yang diharamkan adalah memakannya.” 


هيد 3 رنه واو هور و 207 -o‏ و ره 3 مور 
La - ۹۸‏ محمد بن إبراهيم بن نيروز OV‏ ا JAWA is‏ 
8 


وقرئ عَلَى ابن صاعد وأا TE samah‏ نا ُو Cal a‏ نا بقية 7-٧7‏ 
ويد نا KR‏ الله بن عبد الله عَنِ ابن عَبّاس: 


° HR. Al Bukhari (2/158), Muslim dalam kitab Haid (101), An-Nasai'i (7/172), 

Ibnu Al Jauzi di dalam At-Tahgig (1/85), Al Baihaqi (1/23), Asy-Syafi'i di 
dalam Musnadnya (10), Abu Daud (2120), Abu Awanah (1/209) dan Ahmad 
(1/265). 
Catatan: Ibnu Abi Jumrah mengatakan, “Hadits itu menunjukkan hendaknya 
seorang imam mengulangi makna sesuatu yang tidak dipahami oleh pendengar. 
Seakan mereka berkata, “Bagaimana mungkin engkau menyuruh 
memanfaatkannya sedangkan engkau telah mengharamkannya kepada kami?” 
Lalu beliau menjelaskan aspek pengharamannya. Di dalam hadits itu juga 
terdapat isyarat kepada dikhususkannya Kitabullah dengan As-Sunnah. Sebab 
Al Qur'an mengatakan, “Diharamkan atas kamu bangkai dan darah”, yakni 
setiap bangkai dan setiap darah, lalu hadits ini datang untuk mengkhususkan 
yang pertama (bangkai) lalu datang hadits “Dihalalkan bagi kami dua bangkai 
dan dua darah” untuk mengkhususkan yang kedua (darah) dan tambahan 
makna bagi yang pertama. Juga, Al Hafizh Ibnu Hajar berkata di dalam Fathul 
Bari (9/575), “Aku belum mengetahui siapa yang mengatakannya.” 


— Sunan Ad-Daraguthni 


د j‏ 2 مل رو z e ri ۰ > a?‏ 
م قذ فقت فقال: ألا SEM‏ 


بحلْدمًا؟ NG‏ ل الله نها ميت قال: Jú, PSS GEG o‏ 


z‏ مام 


ابن صاعد: إن AAS up‏ 


98. Muhammad bin Ibrahim bin Nairuz 22015 kepada 
kami dengan cara didiktekan, Al Husain bin Isma'il menceritakan 
kepada kami, dan dibacakan kepada Ibnu Sha'id sementara aku 
mendengarkan, mereka mengatakan: Abu Utbah Al Himshi 
mengabarkan kepada kami, Bagiyyah bin Al Walid mengabarkan 
kepada kami, Az-Zubaidi mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, 
dari Ubaidullah bin Abdullah bin Abbas: Bahwa Nabi SAW melewati 
seekor kambing mati yang telah dibuang, milik salah seorang istrinya, 
maka beliau berkata, “Mengapa kalian tidak memanfaatkan kulitnya?” 
Mereka menjawab, “Wahai Rasululullah! Kambing itu sudah menjadi 
bangkai.” Beliau bersabda, “Sesungguhnya penyamakannya adalah 
penyembelihannya (yang menyucikannya).” Ibnu Sha'id menyebutkan 
dengan redaksi, “Sesungguhnya | 10 adalah 
penyembelihannya.” (dengan perbedaan bentuk kata gantinya). 


9 - ٿا اين صاعدء ٿا أَحْمَدُ بن أبي بكر ا Suan‏ 
او اس Sei‏ 
د الله عن ابن عباس عَ BD‏ بهذا N N‏ 


Ma jab Gula) EG f 
99. Ibnu Sha'id mengabarkan kepada kami, Ahmad bin Abu 

Bakar Al Mugaddami mengabarkan kepada kami, Muhammad bin - 
Katsir Al Abdi dan Abu Salamah Al Mangari mengabarkan kepada 
kami, keduanya mengatakan: Sulaiman bin Katsir mengabarkan 
kepada kami, Az-Zuhri mengabarkan kepada kami, dari Ubaidullah, 
dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW, tentang (kisah) ini, dan beliau 


8 HR. Ath-Thabari di dalam kitab Tahdzib Al Atsar (1/805) dari jalur Ahmad bin 
Al Faraj, dari Az-Zubairi. Juga dikemukakan oleh Ibnu Al Jauzi di dalam At- 


Tahgig (1/86). 


Sunan Ad-Daraguthni — 


bersabda, “Sesungguhnya yang diharamkan itu adalah dagingnya. 
Sedangkan penyamakan kulitnya dapat menyucikannya.”” 


٠‏ - حَدَثنَا اب صّاعد نا هلال بن العلا نا عَبْدُ الله ننْ جَعْض نا 
aa‏ عَنْ إِمْحَاقَ بن رَاشد عن AI‏ بهذا وَقال: LÍ‏ 
روم ae e i‏ 200 ر 08 . E‏ - 0 
حرم Se‏ لحمهاء ورخص لكم في à‏ . هذه اسانيد صحاح. 
Ibnu Sha'id menceritakan kepada kami, Hilal bin Al ‘Ala’‏ .100 . 
mengabarkan kepada kami, Abdullah bin Ja'far mengabarkan kepada‏ 
kami, Ubaidullah bin Amr mengabarkan kepada kami, kepada Ishag‏ 
bin Rasyid, dari Az-Zuhri, tentang (kisah) ini, dan beliau bersabda,‏ 
“Sesungguhnya yang diharamkan atas kalian adalah dagingnya,‏ 
namun diberikan rukhshah pada kalian mengenai kulitnya.” Sanad-‏ 
sanad ini shahih.‏ 


مسق فر امد GAN‏ نا رس بی عد غل نا 


5 2 272 LA 0 Ta o 07 a دز‎ ° 7A o 0 
A عن ابن عباس» ان‎ clhe زيد» عن‎ 0 AMA ES ابن وهب»‎ 
سور‎ so ot... 


JAN JG 8‏ شاة مَائت: VI‏ نَرَعُْمْ AAA aa Gal‏ به؟ 

101. Abdul Malik bin Ahmad Ad-Daggag menceritakan 
kepada kami, Yunus bin Abdul A'la mengabarkan kepada kami, Ibnu 
Wahb mengabarkan kepada kami, Usamah bin Zaid mengabarkan 
kepadaku, dari “Atha', dari Ibnu Abbas: Bahwa Nabi SAW berkata 
kepada pemilik kambing yang mati, “Mengapa kalian tidak 
mengambil kulitnya, lalu kalian menyamaknya dan 
memanfaatkannya?” 


Isnadnya Shahih: Dikemukakan oleh Ibnu Al Jauzi di dalam 477 ahgig (1/86). 
Isnadnya hasan: Dikemukakan oleh Ibnu Al Jauzi di dalam 4t- Tahgig (1/86). 
Isnadnya hasan. HR. Al Baihagi (1/16) dan Abu Awanah (1/211) dari jalur 
Yazid bin Abu Habib, dari Atha' bin Abu Rabah, dan oleh Ath-Thabari di 
dalam At-Tahdzib (2/806) dari jalur Al-Laits, dari Yazid, dari Atha’. 


101 


— Sunan Ad-Daraguthni 


Aa ا عَْدُ الرَّحْمَنِ بُ بر تا‎ gadi نا به ابو بكر‎ - ١٢۳ 
SA إِيرَاهيم 0 إسحاق‎ H ba (ح) ونا محمد بن‎ SAN سَعيّد‎ 
عن ان جرت عن عط عن ان عا أن دَاجنّة‎ ae کا مَك‎ 
E sa yi سرد‎ ni av: PE) فقال‎ et لمَيْمُونة‎ 


٢ عرص‎ 


ذكاة له. 


102. Abu Bakar An-Naisaburi mengabarkannya kepada kami, 
Abdurrahman bin Bisyr mengabarkan kepada kami, Yahya bin Sa'd 
Al Umawi mengabarkan kepada kami {h} Muhammad bin Makhlad 
mengabarkan kepada kami, Ibrahim bin Ishag Al Harbi mengabarkan 
kepada kami, Musaddad mengabarkan kepada kami, Yahya 
mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari “Ahta', dari Ibnu 
Abbas: Bahwa kambing milik Maimunah mati, lalu Nabi SAW 
berkata, “Mengapa kalian tidak memanfaatkan kulitnya. Ketahuilah, 
bahwa menyamaknya adalah penyembelihannya.” 


د 219 وم وب 3 D SB.‏ 


Mena a‏ نا PE AS‏ بسن 
نس السرّاج» 3 ا تک ف pah‏ لامش طن 
عن LA‏ عائشة» á‏ الب فال: ES‏ دباغها. 


قال a‏ کان أَصْحَابُ عبد الله Ong‏ دكا الصف ane‏ 

103. Sa'id bin Kahi bin Ahmad Al Hannath 

menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Yunus As-Sarraj 
mengabarkan kepada kami, Hajjaj bin Muhammad menceritakan 
kepada kami, dari Syarik, dari Al A'masy, dari Ibrahim, dari Al 
Aswad, dari Aisyah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 
“Penyembelihan bangkai adalah dengan menyamaknya.” Ibrahim 


٥٥ HR. Ahmad (1/227). 

103 Isnadnya lemah: Ath-Thabari di dalam At-Tahdzib (2/813) dari jalur Israil, dari 
Al A'masy, dari Ibrahim, dari Al Aswad, dari Aisyah, dari Nabi SAW. Di 
dalam sanadnya terdapat perawi bernama Syarik Al Qadhi, seorang yang 


Sunan Ad-Daraguthni — 


mengatakan, “Para sahabat Abdullah mengatakan, “Penyembelihan 
bulu adalah mencucinya”.” 


3 ره فو 


A NG - ٤‏ الْمَرورّوذي عَنْ شرك فقال: a gé‏ > عَنْ 
عُمَارَةَ بن عُمَيْرَ: عَنِ OP‏ عَنْ r Ka‏ عن ابي 6 WA‏ 


طهُورهًا. حَدَتنَاهُ ابن JAS‏ نا ابن ن PARA ana La Ui‏ 

. 104. Husain Al Marwarrudzi meriwayatkan yang berbeda dari 

Syarik, ia mengatakan: Dari Al A'masy, dari Umarah bin Umair, dari 

Al Aswad, dari Aisyah, dari Nabi SAW, “Penyamakannya adalah 

penyuciannya.”“ Ibnu Kamil menceritakannya kepada kami, Ibnu 
Abi Khaitsamah menceritakan kepada kami, darinya. 


= re o ۶1 ه‎ 3 J PA نا ورو‎ 

E JANI عبد‎ SA Kp Ae aa 
AP سَقْد عَنْ كثير بن‎ oi, فر الكارت‎ SA 3 
سټې أن‎ an حن عن ائه‎ Bb مالك بن‎ i عن عند اله‎ 


z ۰ 035. b, sg 2 019 > ره 3 1 .. س‎ 
AB من‎ E B ائه مر برسول‎ gia BD an ميْمُوئة‎ 


يَجَرون ا لهم ل IG e‏ رَسُوْل الله #: و أ 
UI‏ قَالوًا: a Gi‏ قال Jan‏ الله ه: Wahai‏ الْمَاء BANG‏ 


105. Abu Bakar An-Naisaburi menceritakan kepada kami, 
Yunus bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb 
menceritakan kepada kami, Amr bin Al Harits dan Al-Laits 
mengabarkan kepadaku, dari Katsir bin Fargad, dari Abdullah bin 
Mallik bin Hudzafah, ia menceritakannya dari ibunya, yakni Al 
“Aliyah binti Subai: Bahwa Maimunah, istri Nabi SAW, 
menyampaikan kepadanya: Bahwa beberapa orang Ouraisy lewat di 
dekat Rasulullah SAW sambil menyeret (bangkai) kambing mereka 


lemah. 
18 HR. Ath-Thabari di dalam At-Tahdzib (2/814) dan Ibnu Hibban (123- 
Mawarid). 


— Sunan Ad-Daraguthni 


seperti menyeret keledai, maka Rasulullah SAW berkata kepada 
mereka, “Sebaiknya kalian mengambil kulitnya.” Mereka menjawab, 
“Ini sudah mati.” Rasulullah SAW bersabda, “Dapat disucikan 


dengan air dan kapur.” 


7 - ا ip KA‏ مخْلد نا عَبْدُ الله بن الهم بدي تنا ماد 


cela‏ نا أبئ» عَنْ 33 عن LI‏ عن حون بن ادق عن N‏ بن 
و 7 ۹ ئد تن عا رده PGS‏ 
المحبق: ان بي الله ل دعا في غزوة D‏ بِمَاء من عند caka‏ فقالت: 
ما عدي el‏ في قربة لي Ah Ea‏ فقال: يس ai Bi an‏ 
قال: فإن AS‏ دباغها. 
Muhammad bin Makhlad mengabarkan kepada kami,‏ .106 
Abdullah bin Al Haitsam Al Abdi mengabarkan kepada kami, Mu’adz‏ 
bin Hisyam menceritakan kepada kami, ayahku mengabarkan kepada‏ 
kami, dari Qatadah, dari Al Hasan, dari Jaun bin Qatadah, dari‏ 
Salamah bin Al Muhabbig: Bahwa ketika perang Tabuk, Nabi SAW‏ 
minta diambilkan air dari seorang wanita, lalu wanita itu berkata,‏ 
“Aku tidak punya air, kecuali yang terdapat di dalam tempayanku‏ 
yang terubat dari kulit binatang yang mati.” Beliau bertanya,‏ 
“Bukankah engkau telah menyamaknya?” Wanita itu menjawab,‏ 
“Tentu.” Beliau bersabda, “Sesungguhnya penyembelihannya adalah‏ 
dengan menyamaknya.” 5‏ 


105 Isnadnya lemah namun menjadi hasan li ghairihi. Al “Aliyah binti Subayyi' 


dan Malik bin Hudzafah yang keduanya tidak diketahui identitasnya. 
Dikeluarkan juga oleh Abu Daud (4126), An-Nasa'i (7/174-175), Ahmad 
(6/334), Ath-Thabari di dalam 4t-Tahdzib (2/815-816) dan Al Baihaqi (119), ia 
berkata, “Demikianlah lafazh hadits Ibnu Wahb, ia berkata, dari Ummul . 
“Aliyah, dinilai shahih oleh Ibnu As-Sakan dan Al Hakim sebagaimana di 
dalam Talkhish Al Habir (1/61). 

1% HR. Al Baihaqi (1/21), Ahmad (3/476), Abu Daud (4125), An-Nasa'i (7/173- 
174), Al Hakim (4/141), Ibnu Al Jauzi di dalam At-Tahgig (1/87), Ibnu Syahin 
di dalam An-Nasikh Wal Mansukh (166), Ath-Thabari di dalam At-Tahdzib 
(2/818) dan dishahihkan oleh Al Hakim serta disetujui oleh Adz-Dzahabi. Al 
Hafizh di dalam At-Talkhish (1/61) berkata, “Isnadnya shahih.” Menurutku, 
Ucapan Al Hafizh perlu diberi catatan, sebab Jaun bin Oatadah seperti yang 
dikatakan Ahmad, “Tidak dikenal.” At-Tirmidzi di dalam Al ‘lal Al Kubra 


Sunan Ad-Daraguthni — 


Yey‏ دو وو aa‏ نتا ابو 333 5 هشَامٌ 
عن 296 بهذا f‏ ال At‏ الأديم 233 

107. Ibnu Makhlad menceritakan kepada kami, Abdullah bin 

Al Haitsam menceritakan kepada kami, Abu Daud menceritakan 
kepada kami, Hisyam menceritakan kepada kami, dari Oatadah 


tentang (kisah) ini, dan beliau mengatakan, “Penyamakan kulit adalah 
penyembelihannya.”'” 


© 


paka ره تنا‎ KE das G cala GA حَدَننَا‎ - ۸ 
ERE l بن‎ Ly Begonia ed oé 5 


Oka P‏ وقال: YAH‏ طَهُوْرهًا. 


108. Ibnu Makhlad menceritakan kepada kami, Ad-Dagigi 
menceritakan kepada kami, Bakar bin Bakkar menceritakan kepada 
kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Oatadah, dari Al 
Hasan, dari Jaun bin Oatadah, dari Salamah bin Al Muhabbig, dari 
Nabi SAW tentang (kisah) ini, dan beliau mengatakan, 
“Penyamakannya berarti menyucikannya.” 9 


mengatakan, “Aku tidak mengenal Jaun bin Oatadah selain pada hadits ini dan 
aku tidak tahu siapa dia.” Al Hafizh menukil ucapan Imam Ahmad di dalam 
At-Talkhish lala mengomentarinya, “Ulama selain Ahmad mengenalnya seperti 
“Ali Al Madini. Demikian juga, Al hasan dan Oatadah meriwayatkan darinya. 
Ibnu Sa'd dan Ibnu Hazm serta lebih dari satu ulama mebenarkan bahwa ia 
adalah seorang sahabat. Abu Bakar bin Mufur mengomentari mengenai hal itu 
terhadap Ibnu Hazm sebagaimana yang telah aku jelaskan di dalam kitabku 
mengenai sahabat.” Al Hafizh berkata di dalam At-Tahdzib (1045) dalam 
biografinya, “Dikatakan, ia diduga sebagai seorang sahabat namun tidak valid.” 
107 HR. Al Baihaqi (1/21), Ath-Thabrani (7/53), Ibnu Abi Hatim di dalam Al lal 
(1531) dan Ath-Thabari di dalam 4t-Tahdzib (2/819). 
HR. Ath-Thabari di dalam At-Tahdzib (2/819-820), An-Nasa'i dan Abu Daud 
(4125) dan Al Baihagi (1/17). 


108 


— Sunan Ad-Daraguthni 


- 3- 38 e ور وو‎ re. 3. 


NGA‏ ٿا ابن محلب H‏ إبراهيم LA‏ نا عفان PA‏ وموسى 
NG‏ نا celah‏ عن ER‏ بهذا وقال: MAS YAH‏ 


109. Ibnu Makhlad menceritakan kepada kami, Ibrahim Al 
Harbi menceritakan kepada kami, Affan, Haudzhi dan Musa 
menceritakan kepada kami, mereka mengatakan: Hammam 
mengabarkan kepada kami, dari Oatadah tentang (kisah) ini, dan 
beliau mengatakan, “Penyamakannya adalah penyembelihannya.”' 


p% م‎ 


VK بْنُ‎ Mana عبد الْعَريِِْ نا‎ yap حَدَنَنَا عبد الله‎ - ٠ 
عَنْ ريد بن اسل عَنْ عَبْد الرّحْمَنِ بن وَعْلَةَ المصري»‎ ask D ai 


عَن ابن عباس قال: JG‏ رَسول الله : E G‏ كل إِهَاب Sip‏ 


110. Abdullah bin Muhammad bin Abdul Aziz menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Bakkar mengabarkan kepada kami, 
Fulaih bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, dari Zaid bin Aslam, 
dari Abdurrahman bin Wa’lah Al Mishri, dari Ibnu Abbas, ia 
mengatakan, “Rasulullah SAW bersabda, ‘Penyamakan setiap kulit 
berarti menyucikannya' 0 


6-3 .عم وار‎ Pa 


PE تا‎ AN حا سَعيْدُ بن مُحَمِّد‎ - ١ 


Pena ah BB. 3 موم‎ 


SAI‏ بن مُحَمَّد الدَرَاوَرْدي» حدني زيد بن akah‏ عن ابن وغلة» هن 
ابن عَبّاسِء عَنِ BA‏ قال: إذا بغ الإهاب فقذ Jab‏ 


19 HR. Ath-Thabari di dalam At-Tahdzib (2/81) dan Al Baihagi (1/21). 

10 HR. Ibnu Al Jauzi di dalam At-Tahgig (1/87), Ibnu Syahin di dalam An-Nasikh 
Wal Mansukh (136), isnadnya lemah karena di dalam sanadnya terdapat perawi 
bernama Fulaih bin Sulaiman. “Utsman Ad-Darimi, dari Ibnu Ma'in berkata, 
“Lemah. Alangkah dekatnya ia dengan Abu Uwais.!” Ad-Dauri, dari Ibnu 
Ma'in berkata, “Tidak kuat dan tidak dapat dijadikan hujjah.” Abu Hatim 
berkata, “Tidak kuat.” Ibnu Al Madini berkata, “Fulaih dan saudaranya, Abdul 
Hamid adalah perawi-perawi lemah.” 4t-Tahdzib (8/3,3,4,3). Derajatnya hasan 
dengan hadits yang setelahnya. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


111. Sa'id bin Muhammad Al Khayyath menceritakan kepada 
kami, Ibnu Abi Madz'ur mengabarkan kepada kami, Abdul Aziz bin 
Muhammad Ad-Darawardi mengabarkan kepada kami, Zaid bin 
Aslam menceritakan kepadaku, dari Ibnu Wa'lah, dari Ibnu Abbas, 
dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Jika kulit telah disamak, maka 
telah suci.” ||! 


ag Ang a AR 
نا أبو بكر الأزرق يوسف بن يعة‎ Obi KAV Op بن‎ 


. ده . 


: NN ol yana 
° 2 bA [WA x 2 ۹کو 8 25 م‎ PPE E E 
a Pen Ran AA 
Pe طَاعِم‎ Je CL عباس في قوله 38 ل لا جذ فى مآ أو ى‎ 
والشمر ولو‎ BN, َم‎ ora, السَُّ‎ éb قال: الطاعم الآكل»‎ 
لم ما‎ ip ا له فسل. وقال شبَابَة: لما حَزْمَ‎ 

و 5 هو وهو e‏ سم 325 سم 

Ip‏ 3 3 وره GG‏ الجلدُ والس وَالْعَظُمُ AAN,‏ وَالصوف فهو 
Muhammad bin Makhlad menceritakan kepada kami, Al‏ .112 

Abbas bin Muhammad bin Hatim mengabarkan kepada kami, 
Syababah bin Sawwar mengabarkan kepada kami, Abu Bakar Al 
Hudzali mengabarkan kepada kami {h} Abu Bakar Al Azrag Yusuf 
bin Ya'gub bin Ishag bin Al Buhbul mengabarkan kepada kami, 
kakekku mengabarkan kepada kami, Ammar bin Sallam Abu 
Muhammad menceritakan kepada kami, Zafir mengabarkan kepada 
kami, dari abu Bakar Al Hudzali, dari Az-Zuhri, dari Ubaidullah bin 


Abdullah, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah "Azza wa Jalla, 
“Katakanlah, ‘Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan 


۱ 
۱ 
۱ 


''' HR. Muslim di dalam Al Haidh (105) dari jalur Sulaiman bin Bilal, dari Zaid 
bin Aslam, Abu Daud (4123), Al Baihagi (1/20): Malik (397) dan selain 
mereka. 


— Sunan Ad-Daragutini 


kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak 
memakannya ',” (Os. Al An'aam [6]: 145) ia mengatakan, “Yang 
dimaksud adalah pengharaman untuk dimakan. Adapun gigi, tanduk, 
tulang, rambut dan bulu, maka tidak apa-apa, karena dapat dicuci.” 
Syababah mengatakan, “Yang diharamkan dari bangkai adalah yang 
untuk dimakan, yaitu dagingnya. Adapun kulit, gigi, tulang, rambut 
dan bulunya adalah halal.”!!? Abu bakar Al Hudzali lemah (dalam 
periwayatan hadits). 


3. o سه ھ‎ z Wak Da 0 5. 0320 Ec. مه‎ ; 

۳٣‏ - نا أبو طلحة أَحَمَد بن محمد بن عبد الكري, نا سعد بن محمد 
r r or‏ غوه که ت ٩ 0 ٣٠ 7 AN a‏ 
يروت نا ابو ايوب Dus‏ بن عبد الرحمن 


d 


r 


OT 


er .9 å o- olf. o Koc ol o É D هام هم‎ á cof 
4 ge Ja y, oss 3 ده‎ tetz Ja 2 á مهد‎ ٣ sfs سه‎ 
g 2 P ra on "S DR Pata LT. 7 سا دمل‎ et 
Haa اس بنك اة إا شي ولا بأ‎ 
Ab مروك ولم أت به‎ NG Sl sh 

113. Abu Thalhah Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim 
mengabarkan kepada kami, Sa'd bin Muhammad mengabarkan 
kepada kami di Beirut, Abu Ayyub Sulaiman bin Abdurrahman 
mengabarkan kepada kami, Yusuf bin As-Safar mengabarkan kepada 
kami, Al Auza'i mengabarkan kepada kami, dari Yahya bin Abu 
Katsir, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, ia mengatakan, “Aku 
mendengar Ummu Salamah, istri Nabi SAW, mengatakan, “Aku 
mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Tidak apa-apa 
(memanfaatkan) kulit binatang yang telah mati bila telah disamak. 


Dan tidak apa-apa juga (memanfaatkan) bulu, rambut dan tanduknya . 


bila telah dicuci dengan air” Yusuf bin As-Safar adalah seorang 
12 HR. Al Baihaqi (1/23), di dalam sanadnya terdapat perawi bernama Abu Bakar 
Al Hadzali yang dinilai lemah oleh Ahmad dan ulama selainnya. Ghundur dan 
Ibnu Ma'in berkata, “Tidak tsigah.” Abu Hatim berkata, “Haditsnya tidak 
ditulis.” An-Nasa'i berkata, “Tidak tsigah.” Al Bukhari berkata, “Bukan 
Hafizh menurut mereka.” Al Hafizh berkata, “Haditsnya ditinggalkan.” 
03 HR. Al Baihaqi (1/24) dan Ath-Thabrani di dalam kitab Al Mu jam Al Kabir, di 
dalamnya terdapat perawi bernama Yusuf bin As-Safar. Abu Zur'ah berkata dan 


Sunan Ad-Daraguthni — 


yang matruk (haditsnya ditinggalkan), dan tidak ada yang 
mengemukakan riwayat ini selain dia. 


SE:‏ - نا عَبْدُ الباقى بِنْ قانمء نا إِسْمَاعيْل 3 الفضل» نمل 
اي انسل 17 ga‏ بهذا PEN‏ 

114. Abdul Bagi bin Gani” mengabarkan kepada kami, Isma'il 

bin Al Fadhl mengabarkan kepada kami, Sulaiman bin Abdurrahman 


mengabarkan kepada kami, Yusuf bin As-Safar mengabarkan kepada 
kami dengan isnad ini sama seperti و‎ ۹ 


2 320 20 سا 


ANA NU علي بن إسمَاعيل الأيلي»‎ KS ik - ٥ 
ا ا ويد ملي عن اه عبد اجار أن‎ a 


GÍ قال:‎ AE الله بن عَبْد الله عن ابن‎ KE مُسلم عن الڙهري»‎ 
9 7 .. 7 ر‎ 2 : si pa 4 کو‎ - 8 y Pa 2 - 
فلا‎ Bip کل اله فك من الْمَيئّة لَحْمَهًا. وما الْحلْدُ وَالشّعْرٌ‎ 
به. عَبْدُ الجبار ضعيف.‎ 0 
115. Muhammad bin Ali bin Isma'il Al Aili menceritakan 
kepada kami, Ahmad bin Ibrahim Al Busri mengabarkan kepada 
kami, Muhammad bin Adam mengabarkan kepada kami, Al Walid bin 
Muslim mengabarkan kepada kami, dari saudaranya, yakni Abdul 
Jabbar bin Muslim, dari Az-Zuhri, dari Ubaidullah bin Abdullah, dari 
Ibnu Abbas, ia mengatakan, “Sesungguhnya yang diharamkan 
Rasulullah SAW dari bangkai adalah dagingnya. Adapun kulit, rambut 
dan bulunya, tidak apa-apa.”'!? Abdul Jabbar lemah. 


An-Nasa'i berkata, “Ia ditinggalkan (haditnya tidak dipedulikan).” Duhaim 
berkata, “Tidak ada apa-apanya.” Ibnu Hibban berkata, “Sama sekali tidak 
boleh menjadikannya sebagai hujjah.” 

Lihat keterangan yang lalu. Di dalam sanadnya terdapat perawi bernama Yusuf 
bin As-Safar. 

HR. Ibnu Al Jauzi di dalam At-Tahgig (1/90) dan Al Baihagi (1/23-24), di 
dalam sanadnya terdapat Abdul Jabbar bin Muslim, seorang yang lemah. Dan 
Al Walid bin Muslim, seorang Mudallis, yang meriwayatkan darinya secara 


114 


1S 


— Sunan Ad-Daraguthni 


رو Ae‏ إلا ههو 5-3 


چ“ .. دو s Pd 2 de . Pi‏ پس ه و 
Kia - ١15‏ عبد الله بن محمد بن عبد العزيز العوفي» نا يحبى بن 
A e b Pd I 21 - 9‏ وره 2 È Z‏ 
يوب الْعَابدُ ٿا عَبَّادُ بن عاد a‏ شُعبةء عَنْ ابي قيس الأوٴدي» عن 
وه e‏ وه 1 e,-‏ لیو ce. ef er.‏ م مه نه cek o PA‏ 2 3 
Jaja‏ بن شرحبيل» JP‏ سَلَمَة ار زينب او غيرهما من ازواج النبي 


” 
. 
- 


و .۶ نو 9 Pa 55 ٩ 9 0 Pa AG at Peda PR‏ 
8 أن ميْمُوئَة مَانَتْ dis‏ فقال G‏ رَسُوْل الله : ألا استمتعكم 


Sb فقال:‎ SEA بها وهی‎ LES GIS الله‎ IP GS بإهَابهًا؟‎ 
116. Abdullah bin Muhammad bin Abdul Aziz Al Aufi 
menceritakan kepada kami, Yahya bin Ayyub Al Abid mengabarkan 
kepada kami, Abbad bin Abbad mengabarkan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepadaku, dari Abu Oais Al Audi, dari Huzail bin 
Syurahbil, dari Ummu Salamah atau Zainad atau yang lainnya di 
antara para istri Nabi SAW: Bahwa kambing milik Maimunah mati, 
lalu Rasulullah SAW berkata kepadanya, “Mengapa kalian tidak 
memanfaatkan kulitnya.” Ia menjawab, “Wahai Rasulullah! 
Bagaimana kami memanfaatkannya padahal ia telah mati?” Beliau 

bersabda, “Penyucian kulit adalah dengan menyamaknya.”!!6 
AN بن شرخبيل عن‎ Ji عَنْ ابي قيس عن‎ ARE وقال غَيرمُ عَنْ‎ 
فَمَائت.‎ GENG BA an 


Yang lainnya mengatakan: Dari Syu'bah, dari Abu Oais, dari 
Huzail bin Syurahbil, dari salah seorang istri Nabi SAW: “Kami 
memliki seekor kambing, lalu kambing itu mati.” 


SEA ea دن‎ JAN ساقحدو توت لصلساوری‎ ANG 
م بوري» نا علي بن حرب‎ o 


r, 
ىن براه ت‎ 


aga‏ عَنْ ALE‏ الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: سَمِعْت Spa‏ الله 


‘an 'anah (menggunakan lafazh ‘an /dari)). 
Isnadnya hasan. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


23a 2 


ف فال [ل iei‏ فى مآ أوج إل Je C‏ طَاعِرِ يَطَعَمُه]ء أل كل شىء 


من ARI‏ حَلال إلا ما أكل Ala Cal Agen‏ والفرن وال الصف 
s‏ 3 ره وو لم تك - I‏ بجر سرد اې 7 ° هور - و 

BEA KAS Ia َكل هدا‎ an الس‎ 
117. Muhammad bin Nuh Al Jundaisaburi menceritakan 
kepada kami, Ali bin Harb mengabarkan kepada kami, Sulaiman bin 
Abu Haudzah mengabarkan kepada kami, Zafir bin Sulaiman 
mengabarkan kepada kami, dari Abu Bakar Al Hudzali, bahwa Az- 
Zuhri menyampaikan kepada mereka, dari Ubaidullah bin Abdullah, 
dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, “Aku mendengar Rasulullah SAW 
bersabda, “Katakanlah, “Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang 
diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang 
hendak memakannya.” (Os. Al An'aam [6]: 145) Ketahuilah bahwa 
segala sesuatu dari bangkai adalah halal kecuali yang dimakan. 
Adapun kulit, tanduk, rambut, bulu, gigi dan tulang, semua itu halal 


karena tidak dapat disembelih" Abu Bakar Al Hudzali adalah 
seorang yang matruk (haditsnya ditinggalkan). 


Eh - ٨۸‏ أبو بكر Kasan do‏ بن عَقبل بن ُوَيْلده تا 
S £ y o Jo 2 e,‏ پاپ WANG NAK Pa‏ 7 
حفص بن عبد الله نا إبراهيم بن طهمان» عن أيواب» عن باع عن ابن 
AE‏ قال: قال رَسُول الله : Cal‏ إهَاب GE Sab Nad ad‏ 
Abu Bakar An-Naisaburi menceritakan kepada kami,‏ .118 
Muhammad bin Agil bin Khuwailid mengabarkan kepada kami, Hafsh‏ 
bin Abdullah mengabarkan kepada kami, Ibrahim bin Thahman‏ 
mengabarkan kepada kami, dari Ayyub, dari Nafi”, dari Ibnu Umar, ia‏ 
berkata, “Rasulullah SAW bersabda, “Kulit manapun yang telah‏ 
disamak, maka telah suci” 1 Isnadnya hasan.‏ 


H7 HR. Ibnu Al Jauzi di dalam At-Tahgig (1/90) dan Al Baihaqi (1/23-24), di 
dalam sanadnya terdapat Abu Bakar Al Hadzali, seorang yang ditinggalkan 
haditsnya. Biografinya sudah dikemukakan pada hadits nomor (11). Sedangkan 
pada diri Zafir bin Sulaiman terdapat sisi kelemahan. 

18 HR. Ibnu Al Jauzi di dalam At-Tahgig (1/88). 


— Sunan Ad-Daraguthni 


ريع رو ۸ و و o-‏ 


٢7 Da Tegak 114‏ لي مھ 


0 عن : عَطَاء ر عن إن a‏ زید بن ; 
ا عن لی 8 دیاع TA‏ لست P‏ 

119. Isma’il bin Harun bin Mardansyah dan Muhammad bin 
Makhlad menceritakan kepada kami, keduanya mengatakan: Ishaq bin 
Abu Ishaq Ash-Shaffar mengabarkan kepada kami, Al Waqidi 
mengabarkan kepada kami, Mu’adz bin Muhammad Al Anshari 
mengabarkan kepada kami, dari ‘Atha’ Al Khurasani, dari Sa’id bin 
Al Musayyab, dari Zaid bin Tsabit, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 
“Penyamakan kulit binatang yang telah mati adalah 


penyuciannya.”'"” 


۰ - حَدَننا مُحَمّدُ Ye‏ خَيْش تا أَحْمَدُ الْقَاسم بن 
rap” Toni) e‏ عبد الله Ja gi‏ »عن ابن 


gi‏ ان ابي 8 مر على شاة JG‏ ما هَذه؟ En NG‏ ال اله 
7 افر إهَابهاء فإن دبَاغَهُ Lila al Sab‏ 


120. Muhammad bin Ali bin Hubaisy gk kepada 
kami, Ahmad bin Al Oasim bin Musawir mengabarkan kepada kami, 
Suwaid mengabarkan kepada kami, Al Oasim bin Abdullah 
mengabarkan kepada kami, dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar: 
Bahwa Nabi SAW melewati kambing, beliau pun bertanya, “Apa ini?” 
Mereka menjawab, “Itu sudah mati.” Nabi SAW bersabda, “Samaklah . 


119 


Isnadnya lemah. HR. Ibnu Hibban (123-Mawarid) dari jalur Syarik, dari Al 
A'masy, dari ‘Imarah, dari Al Aswad, dari Aisyah RA, dari Nabi SAW. Di 
dalam sanadnya terdapat Al Wagidi, seorang perawi yang lemah. Juga 
diriwayatkan oleh Ibnu Hibban (123-Mawarid) dari jalur Al A'masy, dari 
“Imarah bin “Umair, dari Al Aswad, dari Aisyah RA, dari Nabi SAW 
sebagaimana terdahulu. Dan telah disebutkan pada Sunan Ad-Daraguthni 
(104). 


Sunan Ad-Daraguthni — 


kulitnya, karena menyamaknya berarti menyucikannya.”'”* Al 57" 
adalah seorang yang lemah. 


١‏ - ٿا Mama‏ بن ملد ورون قالوا: نا MN)‏ بِنْ AR‏ نا على 
بُنْ عياش نا Ijan a A‏ نا رَيْدُ اسو عَنْ عَطَاءِ gi‏ يسار 
عَنْ عَائشَة عَنِ الي هلك قال: طَهُوْرُ كل ادم AAL‏ ها MEN‏ حَسَنْ 


2 83 

كلهم ثقات. 

121. Muhammad bin Makhlad dan yang lainnya mengabarkan 

kepada kami, mereka mengatakan: Ibrahim bin Al Haitsam 

mengabarkan kepada kami, Ali bin Ayyasy mengabarkan kepada 

kami, Muhammad bin Mutharrif mengabarkan kepada kami, Zaid bin 

Aslam mengabarkan kepada kami, dari “Atha' bin Yasar, dari Aisyah, 

dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Penyucian setiap kulit adalah 

dengan menyamaknya.””' Ini isnad yang bagus, semua perawinya 
tsiqah (kredibel). 


2 4 Ocu,” © ° .هم‎ z e . d PA 
إن سافن پوس ار‎ SN lah إن‎ Kasa دا‎ (١ 


نا ie Te‏ الطبّاعٌ UE‏ ا فرج ip‏ فَضَالَقَ نا يَحْبَى بن مید 


ai a کائت لَهَا‎ Aan ii عَنْ عَمْرَة‎ 


se‏ اس e‏ 2 و ع .2 2 r e‏ وهو 
فقال: ما فعلت ÉJ‏ قالوًا: مَانَتْ. قال: أفلا nana)‏ بإهابهًا؟ قلتا: GÍ‏ 


الس یم d #٣‏ سل ملعف ق © مرا نوك ار aala Dea‏ و 
ميتة. فقال النبي RP‏ إن دباغها يحل كما يحل خل الخمر. تفرد به فرج 


Isnadnya hasan: Di dalam sanadnya terdapat perawi bernama Al Oasim bin 
“Abdullah, seorang perawi yang lemah. Ahmad berkata, “Bukan apa-apa, ia 
seorang yang sering mengarang-ngarang hadits.” 

121 HR. Ibnu Al Jauzi di dalam At-Tahgig (1/88) dan Al Baihaqi (1/21), di dalam 
sanadnya terdapat Ibrahim bin Al Haitsam yang dinilai tsigah oleh Ad- 
Daraguthni dan Al Kathib serta disebutkan oleh Ibnu “Adi di dalam kitab 41 
Kamil, ia berkata, “Haditsnya lurus selain hadits tentang “gua” di mana ia 
dituding berdusta dan ditentang oleh orang-orang.” Berdasarkan hal itu, maka 
isnadnya hasan. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


بن فضالة وهو ضعيف. 
Muhammad bin Makhlad menceritakan kepada kami,‏ .122 
Ahmad bin Ishag bin Yusuf Ar-Raggi mengabarkan kepada kami,‏ 
Muhammad bin Isa Ath-Tabba' mengabarkan kepada kami, Faraj bin‏ 
Fadhalah mengabarkan kepada kami, Yahya bin Sa'id mengabarkan‏ 
kepada kami, dari Amrah, dari Ummu Salamah: Bahwa ia mempunyai‏ 
kambing yang biasa diperah air susunya, lalu Nabi SAW merasa‏ 
kehilangannya, maka beliau bertanya, “Apa yang dilakukan oleh‏ 
kambing itu?” Mereka menjawab, “Ia telah mati.” Beliau berkata,‏ 
“Mengapa kalian tidak memanfaatkan kulitnya?” Kami menjawab, “Ia‏ 
sudah keburu mati.” Nabi SAW bersabda, “Sesungguhnya‏ 
penyamakannya menghalalkannya sebagaimana khamer cuka yang‏ 
menghalalkan khamer.”” Faraj bin Fadhalah meriwayatkan‏ 
sendirian, dan ia lemah.‏ 


IH LAI AN KAN eá بن‎ Kaban A op ا أَحْمَدُ‎ = ٣٣ 


Dyah‏ بن سنا ٢‏ عم op‏ 33 عن اذى عن عائشّة قالت: قال 
5 5 . . , 2 . 

لبي 8 JAKA JA ALA‏ هي دبعت UP‏ كان أ رَمَاد 

ملحا أو مَا کان بَعْدَ أن تُريْدَ D‏ 

123. Ahmad bin Muhammad bin Mughallis mengabarkan 

kepada kami, Ahmad bin Al Azhar mengabarkan kepada kami, Ma'ruf 

bin Hassan mengabarkan kepada kami, Umar bin Dzarr mengabarkan 


kepada kami, dari Mu'adzah, dari Aisyah, ia berkata, “Nabi SAW 
bersabda, “Manfaatkanlah kulit-kulit bangkai binatang yang telah 


122 


Isnadnya Munkar. HR. Al Baihaqi (6/38), disinggung oleh Adz-Dzahabi di . 
dalam Al Mizan (6696) dan Ibnu Adi (6/2054). Dikeluarkan juga oleh Ibnu Al 
Jauzi di dalam At-Tahgig (1/111) dan Ath-Thabari di dalam At-Tahdzib 
(2/814), di dalam sanadnya terdapat perawi bernama Faraj bin Fudhalah. Abu 
Hatim berkata, “Seorang yang jujur, tidak dapat dijadikan hujjah.” Ibnu Ma'in 
berkata, “Haditsnya layak.” Tetapi ia dilemahkan oleh An-Nasa'i. Al Bukhari 
berkata, “Faraj bin Fudhalah, dari Yahya bin Sa'd Al Anshari seorang yang 
haditsnya munkar.” Ibnu Hibban berkata, “Ia sering membolak-balik sanad, 
tidak boleh dijadikan hujjah.” Juga HR. Abu Ya'la sebagaimana terdapat di 
dalam Al Mathalib (26). 


Sunan Ad-Daraguthni — 


disamak, baik (disamak) dengan tanah, pasir maupun garam, ataupun 
setelah dibersihkan ٥٠ 


13. Bab Mencuci Kedua Tangan Bagi Orang yang Bangun dari 
Tidur 


3 85 -. 


۱۲٤‏ - نا القاضي PS ١‏ بْنْ إسمَاعيل وَعْمَرُ بِنْ أَحْمَدَ بن علي القطان 
قالاً: ا مُحَمِّدُ E a‏ مُحَمَدُ بنْ jin‏ شب عَنْ عالد الْحَذَاء 


r 


عَنْ عبد الله بن شقَيق» عَنْ ابي هُرَرَةَ قال: قال JS‏ لك: إِذَا 
e E Jak‏ عن بون فلا Seru Wg Chi‏ 


o J3 ه‎ r Bo. Isa 


لها لاء َه لا Ag CAN GI pa‏ َابَعَهُ عبد الصّمّد بن عَيْد 


P SAPI 


124. Al Oadhi Al Husain bin Isma'il dan Umar bin Ahmad bin 
Ali Al Oaththan mengabarkan kepada kami, keduanya mengatakan: 
Muhammad bin Al Walid mengabarkan kepada kami, Muhammad bin 
Ja'far mengabarkan kepada kami, Syu'bah mengabarkan kepada kami, 
dari Khalid Al Hadzdza', dari Abdullah bin Syagig, dari Abu 
Hurairah, ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, “Apabila seseorang 
di antara kalian bangun dari tidurnya, maka janganlah ia 
mencelupkan tangannya ke dalam bejananya atau air wudhunya, 
kecuali setelah mencucinya tiga kali. Karena sesungguhnya ia tidak 
mengetahui di mana letak tangannya ketika tidur”? Di-mutaba'ah 


18  Isnadnya lemah dan Munkar. HR. Al Baihaqi (1/20) (3/20), Ibnu Adi (6/2326). 
Al Baihagi berkata, “Hadits ini munkar dengan sanad ini, Ma'ruf bin Hassan 
As-Samargandi dijuluki Abu Mu'adz, seorang perawi hadits munkar.” 

24 HR. Muslim di dalam kitab Ath-Thaharah (87), Abu Awanah (1/263), Ibnu 

Khuzaimah (100), Al Baihagi (1/46), Ibnu Hibban (2/1061). Semuanya tanpa 

menyebut lafazh keraguan “Aw fi Wudhu 'ihi” (Atau dalam wudhu nya) kecuali 

Abu Awanah (1/244). Ia menyebutkan dengan redaksi tersebut (dengan 

keraguan) dari jalur Abdurrazzag, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Ibnu Al 

Musayyib, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW. Ibnu Khuzaimah berkata 

setelahnya, “Khabar Gharib.” Hal ini nampaknya karena ada tambahan kata 

'Minhu'. Hal ini diingatkan oleh Ad-Daraguthni di dalam Al 1101 (3/57). 


— Sunan Ad-Daraguthni 


oleh riwayat Abdush Shamad bin Abdul Warits dari Syu’ bah. 


NU: مُحَمّد بْنِ زياد وَعَبْدُ الباقى : 5 قانع قالاً:‎ bg ا أَحْمَدُ‎ - ٥۰ 


ّمع و د د و سه ريو 


Kama pa‏ لزم ل زيل لكايه عن عد المت امه 
بي adi‏ عَنْ أبي CAD‏ عَنْ حابر قال: قال سول الله : إذا قام 
SA‏ من اللوم 5156 أن bg‏ فلا يدل يده و في الإناء GLN E‏ 


Ep‏ لا بدري أَيْنَ بَانَتْ يده JENG‏ ما َضَعَهَا SE‏ حسن. 

125. Ahmad bin Muhammad bin Ziyad dan Abdul Baqi’ bin 

Nafî’ mengabarkan kepada kami, keduanya mengatakan: Al Hasan bin 
Al Abbas Ar-Razi mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Nuh 
mengabarkan kepada kami, Ziyad Al Bakka'i mengabarkan kepada 
kami, dari Abdul Malik bin Abu Sulaiman, dari Abu Az-Zubair, dari 
Jabir, ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, “Apabila seseorang di 
antara kalian bangun tidur lalu ia hendak berwudhu, maka hendaklah 
ia tidak memasukkan tangannya ke dalam bejana kecuali setelah 
mencucinya. Karena sesungguhnya ia tidak mengetahui di mana letak 
tangannya (ketika tidur) dan di atas apa ia meletakkannya”? Isnad 


Menurutku, guru Ibnu Khuzaimah adalah Muhammad bin Al Walid, yang juga 
guru dari guru pengarang dimana lafazh seperti ini di-Mutaba'ah oleh Ahmad 
bin Hanbal sebagaimana di dalam Musnadnya (2/455). Juga di-mutaba 'ah oleh 
Adz-Dzuhli, Muhammad bin Yahya pada Ibnu “Asakir (12/2). 

Isnadnya hasan. HR. Ibnu Majah (395), Al Khathib (10/450). Menurutku, 
Ziyad bin Abdullah Al Bukai termasuk para perawi Imam Muslim dan Al 
Bukhari. Ahmad berkata, “Haditsnya adalah hadits ahli kejujuran.” Ibnu Ma'in 
berkata, “Tidak apa-apa dalam masalah 41 Maghazi (peperangan), adapun pada 
selainnya maka tidak demikian.” Ibnu Al Madini, “Seorang yang lemah, aku 
menulis darinya dan juga meninggalkannya.” Abu Hatim berkata, “Tidak - 
dijadikan hujjah. Al Bukhari meriwayatkan haditsnya dalam sebuah hadits 
yang digandengkan dengan hadits lain.” An-Nasa'i berkata, “Seorang perawi 
yang lemah. Gurunya, Abdul Malik bin Abu Sulaiman merupakan salah satu 
perawi Imam Muslim dan para pengarang empat kitab Sunan. Namun ia dicela 
oleh Syu'bah karena meriwayatkan secara menyendiri dari Atha' pada khabar 
mengenai Syuf'ah bagi tetangga.” Umayyah bin Khalid berkata, “Aku berkata 
kepada Syu'bah, “Kenapa kamu tidak meriwayatkan hadits dari Abdul Malik 
bin Abu Sulaiman padahal haditsnya baik?” Ia menjawab, “Karena baiknya itu 
aku lari.” Ia dinilai tsigah oleh Ahmad, Yahya, Al Bajali dan ulama selain 


125 


Sunan Ad-Daraguthni — 


hasan. 


Pa e- e 20 ې , 2032% ره لوت‎ e3- اح هه‎ z 
بن وَهْبء نا‎ YEN AE نا أَحْمَدُ بن‎ SY تا ابو بكر‎ - ۹ 


هه Al z‏ هم زار د هه وساف وره 2 سه ديه - ° 
عمى» تا ابن لهيعة وجابر بن إسماعيل الحضرمي» عن عقيل» عن ابن 


ga‏ عَنْ مالم بن عبد الله َعَنْ ah‏ قال: قال رَسُول الله 8: اذا 
SIA In‏ من متامه فلا يُذحل يده في GLN SA‏ ثلاث 
ca‏ لا بذرئ أ بات ينه اون طاقن Ang‏ فقال له JR‏ 
Be‏ الل نات و ار E E‏ و د es- o Ae Ea E‏ ;` 
HI‏ إن كان حَوْضا؟ GAS a‏ وقال: Dasih‏ عَنْ رَسُول الله 
هل وقول oh‏ كان حَوضا. إسنادٌ HA‏ 

126. Abu Bakar An-Naisaburi mengabarkan kepada kami, 
Ahmad bin Abdurrahman bin Wahb mengabarkan kepada kami, 
paman kami mengabarkan kepada kami, Ibnu Lahi'ah dan Jabir bin 
Isma'il Al Hadhrami mengabarkan kepada kami, dari Ugail, dari Ibnu 
Syihab, dari Salim bin Abdullah, dari ayahnya, ia berkata, “Rasulullah 
SAW bersabda, “Apabila seseorang di antara kalian bangun dari 
tidurnya, maka hendaklah ia tidak memasukkan tangannya ke dalam 
bejana, kecuali setelah mencucinya tiga kali. Karena sesungguhnya ia 


tidak mengetahui di mana letak tangannya (ketika tidur), atau kemana 
saja tangannya itu bergerak'.”!”? Lalu seorang laki-laki berkata 


mereka. Sedangkan Abu Az-Zubair telah dikemukakan biografinya. Ia seorang 
Mudallis dan meriwayatkannya secara mu 'an ‘an. 

۱۶ Isnadnya hasan. HR. Ibnu Majah (394), Al Baihaqi (1/46), Ibnu Khuzaimah 
(75), Ath-Thahawi di dalam Asy-Syarh (1/22) dan Ibnu Adi di dalam Al Kamil 
(3/1254), ia berkata, “Disini, Sufyan bin Rukai' telah keliru, didikte atau 
sengaja dimana ia mengatakan, “Ibnu Wahb telah menceritakan kepada kami, 
dari Yunus, dari Az-Zuhri. Seakan jalur ini lebih mudah baginya padahal Ibnu 
Wahb meriwayatkannya dari Ibnu Lahi'ah dan Jabir bin Isma'il, dari “Agil dari 
Az-Zuhri.” Ibnu Khuzaimah berkata, “Dan Ibnu Lahi'ah bukan orang yang aku 
keluarkan haditsnya pada kitab ini bila ia sendirian dalam periwayatannya. 
Tetapi aku mengeluarkan khabar ini karena Jabir bin Isma'il ada bersamanya 
dalam isnad.” Berdasarkan hal ini, maka isnad hadits ini sebagaimana yang 
dikatakan Ad-Daraguthni adalah hasan. sekali pun Ibnu Lahi'ah seorang 
perawi yang lemah —sebagaimana dalam biografinya terdahulu- namun ia tidak 


— Sunan Ad-Daraguthni 


kepadanya, “Bagaimana bila ke dalam kolam?” Maka Ibnu Umar 
melontarnya dengan kerikil, dan ia mengatakan, “Aku 
memberitahumu dari Rasulullah SAW, tapi engkau malah mengatakan 
bagaimana bila kolam.” Isnad hasan. 


٧‏ - ا عبد المَلك بْنْ أَحْمَّدَ بن نص SUN‏ إمْلاء وآبو بک 
KH NG UI‏ الله بِنْ وهبء نا معاوية بن 
صالې عن أب مرم قال: سمغت أَا di‏ رَسُوْلَ الله 
في kan Bd‏ أَحَدكُمْ من SA ASA cung‏ 


ea 9‏ هس ارماك BN Bh‏ وکو د مي 20 of‏ کو رد ne‏ 

uh‏ تلات مَرٌّات فان SE‏ لا يدري اين بائت يڏه أو اين بائت 
r r Pi Pa‏ 

نو کو د 


N E 

127. Abdul Malik bin Ahmad bin Nashr Ad-Daqqaq 
mengabarkan kepada kami secara dikte, dan Abu Bakar An-Naisaburi 
menceritakan kepada kami, keduanya mengatakan: Bahr bin Nashr 
menceritakan kepada kami, Abdullah bin Wahb mengabarkan kepada 
kami, Mu’awiyah bin Shalih mengabarkan kepada kami, dari Abu 
Maryam, ia berkata, “Aku mendengar Abu Hurairah mengatakan, 
‘Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ‘Apabila seseorang di 
antara kalian bangun dari tidurnya, maka hendaklah ia tidak 
memasukkan tangannya ke dalam bejana kecuali setelah mencucinya 
tiga kali. Karena sesungguhnaya seseorang kalian tidak mengetahui 
di mana letak tangannya, atau kemana saja tangannya itu berkeliling 
(bergerak). Isnadnya pun hasan. 


bw اا‎ 
sendirian di mana Jabir bin Isma'il ikut bersamanya. Bila demikian, maka para ` 


ulama menilai haditsnya hasan bila yang meriwayatkan darinya adalah salah 
satu dari 3 perawi berinisial Abdullah. Sebagian ulama menambahkan, bahwa 
haditsnya dinilai hasan juga bila orang yang meriwayatkan darinya itu sebelum 
kitab-kitabnya terbakar sebagaimana telah disebutkan biografinya terdahulu. 
Adz-Dzahabi mengatakan di dalam At-Tadzkirah (1/2380), “Dan sebagian 
mereka menilainya shahih padahal tidak sampai ke tingkat ini’.” Menurutku, 
dan sebagian ulama lagi menolaknya secara total, namun ini sangat keterlaluan, 
Wallah a'la wa a'lam. 
'” HR. Abu Daud (105), Al Baihaqi (1/46) dan Ibnu Hibban (2/1058). 


Sunan Ad-Daraguthni — 


14. Bab Niat 


٨‏ - نا a‏ بن إسمَاعيل القاضي. نا bangi‏ بن aya‏ تا ريد 
هو و Ta...‏ سا Te.‏ وو 3 8 رور س هس وو DT: e‏ 
بن OG‏ وَحَعْفْرٌ بْنْ عون واللفظ Sa‏ سَعيْد: أن مُحَمَّدَ 
ن SA‏ احبر له سمع ii Tale‏ وقاص Pe DA‏ 
وره IOS EOE P‏ ل ر 7 * Š AN‏ 
الحطاب وهو يُقؤل: سمعت رسول الله و يقول: a JA‏ 
SN)‏ لامٌرئ مَا SP‏ فَمَنْ کائت Ear‏ إلى الله ورسوله Wi‏ إلى الله 
na‏ وه 1 Lan ed‏ ا abro 0 Ki 0 Ia "3x.‏ 0 8 56 
ورسوله» ومن كانت هجرنه إلى دنا يصيبها أو امرأة يتَرَوجهَا فهجرنه 
BARU‏ 

128. Al Husain bin Isma'il Al Gadhi mengabarkan kepada 

kami, Yusuf bin Musa mengabarkan kepada kami, Yazid bin Harun 
dan Ja'far bin Aun mengabarkan kepada kami, yang mana lafazhnya 
dari Yazid, Yahya bin Sa'id mengabarkan kepada kami, bahwa 
Muhammad bin Ibrahim memberitahukan kepadanya, bahwa ia 
mendengar Algamah bin Waggash menyampaikan, bahwa ia 
mendengar Umar bin Khaththab berkata, “Aku mendengar Rasulullah 
SAW bersabda, “Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung 
niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang mendapatkan bagian sesuai 
yang diniatkannya. Karena itu, barangsiapa yang hijrahnya kepada 
Allah dan Rasul-Nya, maka hijranya kepada Allah dan Rasul-Nya. 
Dan barangsiapa yang hijrahnya kepada duniawi yang ingin 
diraihnya atau wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya itu 


> »128 


kepada yang ia niatkan hijrah kepadanya’. 


128 HR. Al Bukhari (1/2), Muslim di dalam Al Imarah (155), At-Tirmidzi (1647), 
An-Nasa'i (1/58), Ibnu Majah (4227), Abu Daud (1-22), Ahmad (/125), Al 
Baihagi (1/41), Al Humaidi (28), Ibnu Khuzaimah (142) dan selain mereka. 
Catatan: Hadits “Innamal a'maalu bin niyyah-bin Niyyaat” adalah hadits fard 
(diriwayatkan tunggal). Semua ulama hadits dan atsar menyisipkan hadits ini 
dalam pembukaan kitab-kitab mereka, terutama sekali Imam dunia, Al Bukhari 
sebagaimana penutup kitab juga diakhiri dengan hadits fard yaitu “Kalimataan 
Khafiifataan”. Hadits ini memiliki banyak sekali jalur, semuanya tidak shahih 
kecuali dari jalur yang disebutkan di atas, yaitu jalur Yahya bin Sa'id. As- 


— Sunan Ad-Daraguthni 


٩‏ - نا يَعْقَوْبُ UI DI‏ حاتم SI‏ ئا الْحَحَبِي 


- 


sa B- 3 ورم هم‎ e 33. 3 ee 


د د تلد ٿا أَحْمَدُ ن مُحَمَّد ai‏ تا E‏ الله بن 
...8 


عبد paa ASI‏ نا opa‏ 1 عستٌان jah 0 Ha‏ الجوني» 


ra‏ ماه 


عَنْ أئس J‏ قال BI‏ لر دو دق وه 
لصب بين SN‏ لله J3‏ رل الله SAI ds‏ لقا شا ar,‏ 
تقول Kd‏ وَعرّتك ما رايا إلا حيرا. فيقول وهو أعلم: إن 
DA A‏ 
Ya'qub bin Ibrahim Al Bazzaz mengabarkan kepada‏ .129 
kami, Abu Hatim Ar-Razi mengabarkan kepada kami, Al Hajabi‏ 
mengabarkan kepada kami {h}, Muhammad bin 46‏ 
mengabarkan kepada kami, Ahmad bin Muhammad bin Anas‏ 
mengabarkan kepada kami, Abdullah bin Abdul Wahhab Al Hajabi‏ 
mengabarkan kepada kami, Al Harits bin Ghassan mengabarkan‏ 
kepada kami, Abu Imran Al Jauni menceritakan kepadaku, dari Anas,‏ 
ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, “Pada hari kiamat kelak akan‏ 
didatangkan lembaran-lembaran yang telah ditutup, lalu ditegakkan‏ 
di hadapan Allah “Azza wa Jalla, kemudian Allah “Azza wa Jalla‏ 
bertitah kepada para malaikat-Nya, “Gugurkanlah yang ini dan‏ 
terimalah yang ini.’ Lalu malaikat berkata, ‘Demi Kemuliaan-Mu.‏ 
Tidak ada yang kami lihat kecuali kebaikan.” Allah berfirman, dan‏ 
Dia lebih mengetahui, ‘Ini adalah untuk selain diri-Ku. Dan hari ini‏ 


Aku tidak menerima amal kecuali yang dimaksudkan untuk meraih 
keridhaan-Ku' 2? 


Suyuthi rahimahullah menjelaskan rahasia memulai dengan hadits ini seraya ' 
berkata, “Sesungguhnya kebanyakan hukum-hukum disyari'atkan setelah 
hijrah dan semuanya tergantung kepada masalah niat. Dalam hal ini, terdapat 
isyarat akan wajibnya mendahulukannya atas setiap amal.” (selesai ucapannya) 
dari Muntahal Amal. 

HR. Al Bazzar dan Ath-Thabrani dengan dua isnad, para perawi salah satu dari 
keduanya adalah para perawi kitab. Ash-Shahih, juga diriwayatkan oleh Al 
Baihagi sebagaimana yang dikatakan Al Mundziri di dalam At-Targhib. 
Syamsuddin Abadi mengatakan di dalam komentarnya atas Al Mughni, “Dalam 
isnad ini tidak ada orang yang cacat.” Menurutku, hadits tersebut dikemukakan 


Sunan Ad-Daraguthni — 


129 


4 
AT 07 -‏ واو سه وار 


۳ م سا و ھم 3 .5 b2 3 - e‏ هو 

۰ - نا يحيى بن محمد بن صاعد وجعفر بن محمد بن يعقوب 
اه PAN s-‏ 

30-7 o {á 3 -323 Bo Ja .ب‎ 


الصندلي قالاً: نا a‏ ن A‏ ٿا عبيدة ن حُمَيْد a‏ ع 

ó á, 2 22,2" ۰ D Dean Bath 03 ari sa‏ 0 05 ه و 

العزيز بن رفي وغيره» عن ميم gi‏ طرفة» عن الضحاك بن قيس SAB‏ 

coor 0, se A مون صا اخ مو سن ا‎ rn 

قال: قال رَسول الله 6#: إن الله ك يقول: UI‏ حير شَرِيِك فمن BAN‏ 
ا 


معي شَرِيكا فهو لشريكي. یا أَيهَا الاس Pa a‏ 


مام .3 . 2 > ورو مان 2 Pn‏ 2 
JAYA‏ إلا ما أخلص لَه IE NG‏ هدا لله وَللرّحمء SNP‏ 
ولیس له منها شيء. ولا تقولوا هذا لله ولوجوهکم EP‏ لوجوهكم 

ليس لله مثها شيء. 
Yahya bin Muhammad bin Sha'id dan Ja'far bin‏ .130 
Muhamamd bin Ya'gub Ash-Shandali mengabarkan kepada kami,‏ 
keduanya mengatakan: Ibrahim bin Muhasysyir mengabarkan kepada‏ 
kami, Abidah bin Humaid mengabarkan kepada kami, Abdul Aziz bin‏ 
Rufai’ dan yang lainnya mengabarkan kepadaku, dari Tamim bin‏ 
Tharafah, dari Adh-Dhahhak bin Oais Al Fihri, ia berkata, “Rasulullah‏ 
SAW bersabda, “Sesungguhnya Allah “Azza wa Jalla berfirman, ‘Aku‏ 
adalah sebaik-baik sekutu. Barangsiapa yang mempersekutukan-Ku‏ 
dengan suatu sekutu, maka ia untuk sekutu-Ku.' Wahai manusia!‏ 
Ikhlaskanlah amal perbuatan kalian untuk Allah “Azza wa Jalla.‏ 
Karena sesungguhnya Allah tidak akan menerima amal kecuali yang‏ 
ikhlas karena-Nya. Dan janganlah kalian mengatakan, ‘Ini untuk‏ 
Allah dan rahim (keluarga),' karena (jika begitu) berarti itu adalah‏ 
untuk rahim (keluarga) dan tidak sedikit pun yang untuk Allah. Dan‏ 
jangan pula kalian mengatakan, 'Ini untuk Allah dan kehormatan‏ 
kalian, 1 jika begitu) maka tidak sedikit pun yang untuk‏ 

Allah.” 


oleh Adz-Dzahabi di dalam Al Mizan (1641) di dalam tarjamah Al Harits bin 
Ghassan dan Abi “Imran Al Juni. Ia mengatakan, keduanya orang yang tidak 
diketahui identitasnya. Dikeluarkan juga oleh Al Ugaili di dalam Adh-Dhu afa ` 
(1/218) di dalam tarjamah Abi Imran Al Juni. Ia mengatakan, ia meriwayatkan 
hadits dengan hal-hal yang munkar. 

Bo HR. Ibnu Asakir (717). 


— Sunan Ad-Daraguthni 


15. Bab Mandi di Air Menggenang (Tidak Mengalir) 


3 


١‏ - ا ابو بكر Ae P‏ ا عب 


وَهْبء ٿا عَمْرُو Gi‏ الحَارثء عن AK‏ بن عَبْد الله حَدَ 


2 Z20273 


dp‏ بني زُهْرَة حَدَنْهُ: dea‏ ارتا 
يسل أَحَدْكُمْ في الْمَاء لدم وهو جسن فقال: Ma rs‏ 


ورو 


هُرَيْرَة؟ قال: Sah VE Apt‏ صحيح. 


2 


131. Abu Bakar An-Naisaburi mengabarkan kepada kami, 
Yunus bin Abdul A'la mengabarkan kepada kami, Abdullah bin Wahb 
mengabarkan kepada kami, Amr bin Al Harits mengabarkan kepada 
kami, dari Bukair bin Abdullah, ia menyampaikan kepadanya, bahwa 
Abu As-Saib mantan Bani Zuhrah menyampaikan kepadanya, bahwa 
ia mendengar Abu Hurairah mengatakan, “Rasulullah SAW bersabda, 
“Janganlah seseorang di antara kalian mandi di air yang menggenang 
dalam keadaan junub'.” Ia pun bertanya, “Lalu apa yang harus 
dilakukannya wahai Abu Hurairah.” Abu Hurairah menjawab, 
“Mencidukinya.”'! Isnad shahih. 


16. Bab Laki-Laki Berwudhu dengan Sisa Air Wudhu Wanita 


٢‏ - تا SESI‏ بْنْ JAAN‏ نا زياد بن ن وب ا ابن أب زَائدَة 
رح ونا E Pa‏ نع نتا 0 3 sama‏ نا 


oto.‏ و 


SA Lai‏ الدورَقي» نا شُحَاغ بن SI‏ قَالّوا: ا AJ‏ عَنْ 
GAS‏ عَنْ عائشة قالت: UG ID‏ وَرَسُولَ الله هل طهر م من اء 


PI HR. Muslim di dalam Ath-Thaharah, hadits nomor (97), Ibnu Majah (109) 


(605), An-Nasa'i (1/124), Al Baihagi (1/237), Abu Awanah (1/276) dan Ibnu 
Khuzaimah (93). 


Sunan Ad-Daraguthni — 


واحد. 
Al Husain bin Isma'il mengabarkan kepada kami, Ziyad‏ .132 
bin Ayyub mengabarkan kepada kami, Ibnu Abi Zaidah mengabarkan‏ 
kepada kami {h}, Al Husain mengabarkan kepada kami, Ibrahim bin‏ 
Muhasysyir menceritakan kepada kami, Abdah mengabarkan kepada‏ 
kami {h}, Al Husain mengabarkan kepada kami, Ya'qub bin Ibrahim‏ 
Ad-Daurgagi mengabarkan kepada kami, Syuja' bin Al Walid‏ 
mengabarkan kepada kami, mereka mengatakan: Haritsah‏ 
mengabarkan kepada kami, dari Amrah, dari Aisyah, ia mengatakan,‏ 
“Aku melihat diriku dan Rasulullah SAW, kami sama-sama bersuci‏ 
dari satu bejana.”‏ 


6س ويم د د . م bs‏ 


٣‏ - ا II MAU dikali‏ راشدء نا عار an BEE‏ رَيْده ئا 
لوت عن ابي GE‏ عن عبد بن ipat‏ أن عائشة قالت: Ud‏ 1 
BN (ri‏ في EP‏ الواحد. 

133. Al Husain mengabarkan kepada kami, Ibrahim bin Rasyid 
menceritakan kepada kami, Arim mengabarkan kepada kami, 
Hammad bin Zaid mengabarkan kepada kami, Ayyub mengabarkan 
kepada kami, dari Abu Az-Zubair, dari Ubaid bin Umair, bahwa 
Aisyah mengatakan, “Aku melihat diriku berwudhu bersama Nabi 
SAW dalam satu bejana.” 


٤‏ - ا علي ن IA Si KA‏ ا عيسى بن ابي حَرْبٍ 
ابن عباس عن مَيْمُوئَة قالت: Bh‏ فافْتسَلُْ من Si aio‏ 
فض فَحَاءَ ال 4# بحسل من ENSERES‏ 


32 HR. Al Bukhari dan Muslim dalam Al Haidh (41) dari jalur Az-Zuhri, dari 
Urwah, dari Aisyah: An-Nasa'i dan Ahmad (6/37). Dan Harits bin Abu Ar- 
Rijal adalah seorang perawi lemah. 

133 Lihat takhrij sebelumnya. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


الْمَاء لَيِسَ عليه جَنَاَة. فَاعْمَسَلَ منْهُ. DA‏ في هَذا الْحَديْث عَلَى سمّاك 


- 
ه مهم ى 


134. Ali bin Ahmad bin Al Hutsaim Al Bazzaz mengabarkan 
kepada kami, Isa bin Abu Harb Ash-Shaffar mengabarkan kepada 
kami, yahya bin Abu Bukair mengabarkan kepada kami, dari Syarik, 
dari Simak, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dari Maimunah, ia 
menuturkan, “Aku junub, lalu aku mandi dari sebuah baskom besar, 
dan masih ada sisa (airnya). Lalu Nabi SAW datang untuk mandi 
darinya, maka aku berkata, “Aku telah mandi darinya.” Beliau pun 
bersabda, “Tidak ada junub pada air” Lalu beliau pun mandi 
darinya.” Ada perbedaan riwayat hadits ini pada Simak, yang mana 
tidak satu pun yang mengatakan di dalamnya “Dari Maimunah” selain 
Syarik. 


18 Isnadnya lemah. HR. Ahmad (1/337) dair jalur Hajjaj, dari Syarik, ia menyebut 
juga di dalam sanadnya terdapat Maimunah, Al Baihagi (1/267) dari jalur Abi 
Al Ahwash, dari Simak dan dari jalur Abdurrazzag, dari Simak, Abu Daud (68) 
dari jalur Abi Al Ahwash, dari Simak, At-Tirmidzi (65) dari jalur Abi Al 
Ahwash, dari Simak, Ibnu Majah (370) dari jalur Abi Al Ahwash, dari Simak 
dan dari jalur Sufyan darinya (371) dari jalur Syarik darinya (372) dan ia 
menyebut juga Maimunah; Al Hakim (1/159) dari jalur Sufyan Ats-Tsauri 
darinya, dan dari jalur Syu'bah darinya, dan dari jalur Syarik darinya, Ibnu 
Syahin di dalam An-Nasikh Wal Mansukh (72) dari jalur Anbah darinya: Ad- 
Darimi (734-735), Syarik secara sendirian menyebut Maimunah di dalam 
hadits tersebut tanpa yang lainnya, dan Simak bin Harb, salah seorang corong 
ilmu terkenal dari para perawi Imam Muslim, seorang yang jujur dan layak 
haditsnya, Ibnu Al Mubarak meriwayatkan dari Sufyan bahwa ia seorang 
perawi yang lemah. Sedangkan Ahmad bin Abu Maryam meriwayatkan dari 
Yahya bahwa ia seorang yang Tsigah. Syu'bah malah melemahkannya. Imam 
Ahmad berkata, “Simak seorang perawi hadits Muththarib. Ia berkata, 
“Haditsnya lebih layak daripada Abdul Malik bin “Umair.” Abu Hatim 
berkata, “tsiqah dan jujur.” Shalih Jazarah berkata, “Ia dinilai lemah.” An- ` 
Nasa'i berkata, “Apabila ia sendirian dengan asal hadits, maka tidak dapat 
dijadikan hujjah sebab ia didikte maka ia jadi mengerti.” Al Ijli berkata, 
“Haditsnya boleh diambil. Ats-Tsauri sedikit melemahkannya.” Ibnu Al 
Madini berkata, “Riwayatnya dari Ikrimah muththarib (kacau).”, Al Mizan 
(3548) dan perawi darinya adalah Syarik, yaitu Al Gadhi. Al-Juzjani berkata, 
“Hadits yang diriwayatnya Muththarib, buruk hafalannya.” Ad-Daraguthni 
berkata, “Syarik tidak kuat riwayatnya bila sendirian.” Abu Zur'ah berkata, 
“Dapat dijadikan hujjah.” Hadits di atas juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi 
(1/268) secara mauguf dari jalur Syu'bah, dari Yazid Ar-Rasyk, dari Mu'adzah. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


٥‏ - نا aa : ji‏ بن ú Se‏ هشام الرقاعي» ú‏ ار حالد 
Ni‏ عند الل عن افع عن ان رال كنا عَلَى عَهْد Ia‏ 
الله 3 tah Ja ba‏ من su‏ واحد. ابه لوب Kf iwi,‏ 
Agi) gi‏ 
Al Husain bin Isma'il mengabarkan kepada kami, Abu‏ .135 
Hisyam Ar-Rifa'i mengabarkan kepada kami, Abu Khalid Al Ahmad‏ 
mengabarkan kepada kami, dari Ubaidullah, dari Nafi’, dari Ibnu‏ 
Umar, ia mengatakan, “Kami pada masa Rasulullah SAW, ada‏ 
seorang laki-laki dan perempuan berwudhu dari satu. bejana.”‏ 
Ayyub, Malik, Ibnu Jurair dan yang lainnya me-mutaba 'ah riwayat‏ 
ini.‏ 


٩‏ - ا GAS‏ بن Jintan‏ المَحاملي ؟ sama HA‏ بن يَحْبَى 


بن سیب ا رز GE‏ ا ان AS YAN gp‏ وار ال 
تل لي وي نکن على JU‏ أن ابا A dat at‏ 
ge‏ برَهُ: أن BD‏ کان يسل gue SE BA Fata‏ 


136. Al Husain bin Isma'il Al Mahamili mengabarkan kepada 
kami, Ahmad bin Muhammad bin Yahya bin Sa'id mengabarkan 
kepada kami, Rauh bin Ubadah mengabarkan kepada kami, Ibnu 
Juraij mengabarkan kepada kami, Amr bin Dinar mengabarkan 
kepadaku, ia mengatakan, “Setahuku, dan sesuai dengan apa yang 
terdapat di benakku, bahwa Abu Asy-Sya'tsa' mengabarkan kepada 
kami, bahwa Ibnu Abbas memberitahunya, bahwa Nabi SAW pernah 


135 Isnadnya lemah: Al Bukhari di dalam A! Wudhu" (43); Abu Daud (79/80) dari 
jalur Ayyub dan Malik, dari Nafi” dan Yahya dari Ubaidullah, dari Nafi’; Ibnu 
Khuzaimah (205). Menurutku, Abu Khalid Al Ahmar -Amr bin Khalid- 
seorang perawi yang ditinggalkan. Waki’ menuduhnya sebagai pembohong, 
At-Tagrib (2/69) dan perawinya yang meriwayatkan darinya adalah Abu 
Hisyam Ar-Rifa'i -Muhammad bin Yazid-, tidak kuat. Karena itu, isnad ini 
dibuang dan hadits tetap shahih sebagaimana terdahulu pada Al Bukhari dan 
selainnya dari beberapa jalur yang shahih. Wallah a'la wa a'lam. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


mandi dengan air sisa Maimunah.”' Isnadnya shahih. 


2 ut SP KEN aa 9 Jata) NG SAN 
of على ټالي:‎ Jai ي‎ JG قال: علمي‎ BA MP 


با BD an f ea‏ کان يَفتسل بفضل 
ره إستاد > صحيح. 


137. Al Husain bin Isma'il mengabarkan kepada اشفا‎ Ibnu 
Zanjawaih mengabarkan kepada kami, Abdurrazzag mengabarkan 
kepada kami, Ibnu Juraij memberitahukan kepada kami, Amr bin 
Dinar memberitahuku, ia mengatakan, “Setahuku, dan sesuai dengan 
apa yang terdetik di benakku, bahwa Abu Asy-Sya'tsa' 
memberitahuku, bahwa Ibnu Abbas memberitahunya, bahwa Nabi 
SAW pernah mandi dengan air sisa Maimunah.”'? Isnad shahih. 


pa ا ريد بن ارم وَأْحْمَدُ بن م‎ JAWA نا الحسین بن‎ - NYA 
عن عكرت عن‎ wih ساك بن‎ NAN ار وق‎ ra NG 


ان عباس قال: حدشي TA‏ بت الْحَارث: أن اي 8# CP‏ بفضلٍ 
MUA‏ من الْحَنابة. وقال ri aga‏ من فضل Wp)‏ منّ HEM‏ 
Al Husain bin Isma'il menceritakan kepada kami, Zaid‏ .138 

bin Akhzam dan Ahmad bin Manshur mengabarkan kepada kami, 
keduanya mengatakan: Abu Daud menceritakan kepada kami, Syarik 
menceritakan kepada kami, dari Simak bin Harb, dari Ikrimah, dari 
Ibnu Abbas, ia mengatakan, “Maimunah binti Al Harits menceritakan : 
kepadaku, bahwa Nabi SAW berwudhu dengan air sisa mandi 
junubnya.”" 8 Ar-Ramadi menyebutkan (dengan redaksi): “Berwudhu 


36 HR. Muslim dalam kitab Al Haidh, hadits nomor (48); Abu Awanah (1/284). 


137 HR. Abu Awanah (1/284); Muslim dalam kitab Haid (48). 

88 Isnadnya lemah: Di dalam sanadnya terdapat Syarik Al Qadhi, dan Siak 
seorang yang riwayatnya muththarib, khususnya dari Ikrimah. Baru saja 
berlalu pembicaraan tentang Syarik dan Syaikhnya, Simak bin Harb dan 


Sunan Ad-Daraguthni — 


dengan sisa air (mandi) junubnya.” 


دهم وم ٤‏ 220 2 


۳۹ رز و ارد دی نا أذ درق تا شق 
ع عام الأحْوّل قال: سفت ا حَاحب aini‏ عَن HS‏ 
عَمرو: أن لي فتك نَهَى أن AA E‏ أ قال: شرابها. 
قال ana‏ : وأخبرني سَُيْمَانَ المي قال: م ت أنا حاحب 2 


Jr‏ من أَصْحَابٍ Bo AD‏ تی أن رسا فر 
FA‏ 
Al Husain bin Isma'il mengabarkan kepada kami, Zaid‏ .139 
bin Akhzam mengabarkan kepada kami, Abu Daud menceritakan‏ 
kepada kami, Syu'bah mengabarkan kepada kami, dari Ashim Al‏ 
Ahwal, ia berkata, “Aku mendengar Abu Hajib menyampaikan dari Al‏ 
Hakam bin Amr, bahwa Nabi SAW melarang berwudhu dengan air‏ 
sisa wudhu wanita. Atau beliau mengatakan: (air sisa) minumnya. 129‏ 
Syu'bah mengatakan, “Sulaiman At-Tamimi mengabarkan kepadaku,‏ 
ia mengatakan, “Aku mendengar Abu Hajib menyampaikan dari‏ 
seorang laki-laki dari sahabat Nabi SAW, bahwa Nabi SAW melarang‏ 
berpaku dengan air sisa wudhu wanita’.”‏ 


sor م‎ 


ار حاحب اسمه سواد بن عاص واحتلف cas‏ فرواه Nas‏ بن AA‏ 


رور 


وغزوان بن anga) JAN‏ عَنْهُ Upi‏ من قل E PSA‏ إلى 


riwayatnya yang muththarib dari Ikrimah. 

39 HR. Abu Daud (82): An-Nasa'i (1/179); Ibnu Majah (373); Ahmad (5/66); 
Ibnu Al Jauzi di dalam At-Tahgig (1/46), Ibnu Hibban (224-mawarid): Al 
Baihagi (1/191): Ath-Thayalisi (1252) dengan riwayat kedua, At-Tirmidzi (64), 
ia berkata, “Hadits hasan. Dan nama Abi Hajib adalah Sawadah bin Ashim. Ia 
mengeluarkannya dengan riwayat kedua juga.” Al Hafizh di dalam kitab Fathul 
Bari (1/260) berkata, “Diriwayatkan pula oleh para pengarang kitab As-Sunan, 
dinilai hasan oleh At-Tirmidzi, dinilai shahih oleh Ibnu Hibban dan dianggap 
gharib oleh An-Nawawi seraya berkata, “Para Hafizh telah sepakat untuk 
melemahkannya.” 


— Sunan Ad-Daraguthni 


Abu Hajib adalah yang benama Sawadah bin Ashim, 
riwayatnya diselisihi. Imran bin Jarir dan Ghazwan bin Hujaib As- 
Sadusi meriwayatkan hadits ini darinya secara mauguf dari ucapan Al 
Hakam. Tidak marfu’ hingga kepada Nabi SAW. 


BU الرفاعي»‎ Ta AU دنا الل ِْ اِسْمَاعيْل‎ es 
97 o 015 -02 


الْحْبَاب Wi‏ نن عبد الل نا A Za‏ النعمان» 28 o‏ 


140. Al Husain bin Isma'il mengabarkan kepada kami, Abu 
Hisyam Ar-Rifa'i mengabarkan kepada kami, Zaid bin Hubab 
mengabarkan kepada kami, Kharijah bin Abdullah mengabarkan 
kepada kami, Salim Abu An-Nu'man mengabarkan kepada kami, 
Maulaku (majikanku), yakni Khaulah binti Oais menceritakan 
kepadaku, bahwa tangannya pernah saling bersilangan dengan tangan 
Rasulullah SAW dalam satu bejana, ia dan Nabi SAW sama-sama 
berwudhu.“ 


17. Bab Istinja (Cebok) 


6 وک 
کا للم Sp‏ ل MN‏ قال: قا 


40 HR. Abu Daud (78) dari jalur Waki’, dari Usamah bin Zaid dari Salim darinya 


(Khaulah), Ibnu Majah (382) dari jalur Anas bin Iyadh, dari Usamah bin Zaid. 
Abu Hisyam Ar-Rifa'i bukan perawi yang kuat. Biografinya telah 
dikemukakan barusan. Dan Syaikhnya, Zaid bin Al Habbab seorang yang jujur, 
suka keliru dalam hadits Ats-Tsauri. Ahmad berkata, “Jujur, banyak keliru, 
dimutaba 'ah oleh Ibnu Ma'in dan Ibnu Al Madini; dan dikeluarkan juga oleh 
Abu Ya'la sebagaimana di dalam A! Mathalib (11). 


Sunan Ad-Daraguthni — 


EN aké فيها‎ 
141. Muhammad bin Makhlad Mena kepada kami, 
Muhammad bin Isma'il Al Hassani mengabarkan kepada kami, Waki’ 
mengabarkan kepada kami, Al A'masy mengabarkan kepada kami, 
dari Ibrahim, dari Abdurrahman bin Yazid, dari Salman, ia 
mengatakan, “Sebagian orang musyrik mengatakan kepadanya untuk 
mengolok-oloknya, “Sungguh aku melihat sahabat kalian itu 
mengajari kalian tentang segala sesuatu, sampai-sampai mengenai 
buang hajat. Salman menjawab, “Benar. Rasulullah SAW telah 
memerintahkan kami agar tidak menghadap atau membelakangi kiblat 
(ketika buang hajat), tidak beristinja dengan tangan kanan kami dan 
tidak cukup dengan yang kurang dari tiga batu yang di dalamnya tidak 
ada tulang maupun kotoran? ٤٥ 


ب Pa -o 303 olos‏ 3023 ه و mo IH ó‏ ره 
٢‏ - ا SA ma gi Dai‏ نا AG AS‏ نا وكيع وابو 
مُعَاوِيّة وَعَبْدُ الله بن مير AS AG‏ بإستاد مثلة. 
Ya'gub vin Ibrahim Al Bazzaz 21111 kepada‏ .142 
kami, Humaid bin Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, Waki’, Abu‏ 
Mu'awiyah dan Abdullah bin An-Numair mengabarkan kepada kami,‏ 
mereka mengatakan: Al A'masy menceritakan kepada kami, dengan‏ 
suatu isnad, seperti itu.‏ 


141 


5 Yakni tahi/kotoran binatang yang telah kering yang menyerupai batu. 
14 


HR. Muslim di dalam Ath-Thaharah, hadits nomor (S7), At-Tirmidzi (16): 
Ibnu Majah (316), An-Nasa'i (1/38-39); Abu Awanah (1/217) dan selain 
mereka. 


[110] — Sunan Ad-Daraguthni 


BOK PAN KA YEN نا‎ - ٣ 
دل داو ادد دم و ئا عبد الرَحُمَن بن‎ 
عَنْ عد الرّحْمَنٍ‎ ENG A jala a مهدي عَنْ‎ 
Sai قَالَ: قال الْمُشْركُوْنَ: إا تی صاحبكم‎ oui J Sy 5 
UI قال: أجل الله‎ SA SS & 
Sai | وقال: $ يستنجي‎ Wa, SN عن‎ CG aka IE 


Ogan‏ لاه أَحْحَار SE.‏ صَحيْح. 
Al Husain bin Isma'il mengabarkan kem kami, Ya'qub‏ .143 
bin Ibrahim Ad-Dauragi mengabarkan kepada kami {h}, Ali bin‏ 
Abdullah bin Mubasysyir mengabarkan kepada kami, Ahmad bin‏ 
Sinan mengabarkan kepada kami, keduanya mengatakan:‏ 
Abdurrahman bin Mahdi mengabarkan kepada kami, dari Sufyan, dari‏ 
Manshur dan Al A'masy, dari Ibrahim, dari Abdurrahman bin yazid,‏ 
dari Salman, ia mengatakan, “Orang-orang musyrik mengatakan,‏ 
“Sungguh kami melihat sahabat kalian itu telah mengajari kepada‏ 
kalian, sampai-sampai ia mengajari kalian buang hajat.” Salman‏ 
menjawab, “Benar. Sungguh beliau telah melarang seseorang dari‏ 
kami beristinja dengan tangan kanannya, atau menghadap kiblat. Dan‏ 
beliau melarang kami (beristinja) dengan menggunakan kotoran (tahi‏ 
kering) dan tulang, dan beliau bersabda, “Janganlah seseorang dari‏ 
kalian beristinja dengan kurang dari tiga batu’.”"* Isnad shahih.‏ 


٤‏ نا ابن صاعد 7 لْحُسَيْنُ بْنْ Tata NG pe‏ كارك ا 
Ga)‏ نا عبد AAN‏ بن أب حازم» نا أبي» عن مس وخر ابن قرط 
عن عروة» عن عائشة: أن ابي ګت قال: اذا ذا ذهب as‏ لحَاجَتۀ 


KN SAS حار‎ ari 


r 


143 Lihat takhrij sebelumnya. 


Sunan Ad-Daraguthni — [111] 


144. Ibnu Sha'id dan Al Husain bin Isma'il mengabarkan 
kepada kami, keduanya mengatakan: Ya'gub bin Ibrahim 
menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Abu Hazim mengabarkan 
kepada kami, ayahku mengabarkan kepada kami, dari Muslim, yakni 
Ibnu Ourth, dari Urwah, dari Aisyah, bahwa Nabi SAW bersabda, 
“Apabila seseorang di antara kalian pergi untuk buang hajat, maka 
hendaklah ia mengumpulkan tiga buah batu, karena itu 
mencukupinya.”“ Isnad hasan. 


& سب ع دقوم كاه o%‏ }2-3 
۱١٥٠‏ - ا SA‏ بن Jai‏ | لزيات» نا الحَسَن بنْ pa)‏ الجرجاني 


0315. ه بي 9 .. 5 و‎ -o کو‎ Jo 30o 3 Pad 

(ح) O SA AA‏ وكا EA‏ 
Jet‏ الفارسي» ا اٍِسُحَاق بِنْ SA‏ الصنعاني» قالوًا: أنا عَبْدُ 
یرن POR‏ لتر an GP‏ 


أن Ja‏ الله که ذهب › لحاحته؛ نابر ابن lanag‏ أن isk‏ بثلاثة أحْجَار 


jawa E ركس‎ GÍ وقال:‎ BI AG ai E a ós Grd 


145. Muhammad bin Al Fadhl Az-Zayyat mengabarkan 
kepada kami, Al Hasan bin Abu Ar-Rabi' Al Jurjani mengabarkan 
kepada kami {h}, Al Husain bin Isma'il mengabarkan kepada kami, 
Abu Bakar bin Zanjawaih mengabarkan kepada kami {h}, 


HR. Abu Daud (40): An-Nasa'i dan Ahmad (6/308); Al Bukhari di dalam 47 
Kabir 91/271); Ad-Darimi (670), Ath-Thahawi di dalam Syarh Ma'ani Al 
Atsar 91/121): Al Baihaqi (1/103); Ibnu Al Jauzi di dalam At-Tahgig (1/116); 
Al Baihagi (1/103). Menurutku, di dalam sanadnya terdapat Muslim bin Oarth. 
Adz-Dzahabi berkata, “Tidak dikenal.” Al Hafizh di dalam At-Tagrib berkata, 
“Magbul, Ibnu Hibban menyebutnya di dalam Ats-Tsigat (7/447), ia berkata, 
“Sering keliru.” Al Hafizh di dalam At-Tahdzib (6948) berkata, “Ia seorang 
perawi yang sangat sedikit meriwayatkan hadits dan bila dengan kondisi seperti 
itu juga sering keliru, maka ia seorang yang lemah.” Dan Abdul Aziz bin Abu 
Hazim Al A'raj seorang yang jujur. Hal ini dikatakan oleh Al Hafizh di dalam 
At-Tagrib. Ahmad berkata, “Tidak dikenal sebagai orang yang menuntut 
hadits. Al Ugaili di dalam kitabnya menyinggungnya.” Atas dasar ini, penilaian 
shahih oleh Ad-Daraguthni terhadap hadits ini tidak shahih, wallahu a'lam. 
Hadits ini memiliki syahid (hadits pendukung) dari Salman, Abi Ayyub, Jabir 
dan selain mereka. 


[112] — Sunan Ad-Daraguthni 


Muhammad bin Isma'il Al Farisi mengabarkan kepada kami, Ishag 
bin Ibrahim Ash-Shan'ani mengabarkan kepada kami, mereka 
mengatakan: Abdurrazzag memberitahukan kepada kami, Ma'mar 
mengabarkan kepada kami, dari Abu Ishaq, dari Algamah bin Qais, 
dari Ibnu Mas'ud: Bahwa Rasulullah SAW pergi untuk buang hajat, 
lalu ia menyuruh Ibnu Mas'ud untuk membawakan tiga buah batu. 
Lalu Ibnu Mas'ud membawakan dua batu dan satu kotoran (tahi 


kering), maka beliau membuang kotoran itu seraya bersabda, “Ini 


najis. Bawakanlah aku batu” MS 


14 HR. Al Bukhari di dalam Al Wudhu' (156), At-Tirmidzi (17) dari jalur Abi 
Ishaq, dari Abu Ubaidah, dari Abdullah bin Mas'ud, Dikeluarkan juga oleh 
Ahmad (1/388/465): Ath-Thabrani di dalam 4 Kabir (10/74) dari jalur Israil 
bin Yunus, dari Abu Ishaq; Ibnu Al Jauzi di dalam At-Tahgig (1/120). Sebagian 
ulama membicarakan hadits ini. Setelah itu, At-Tirmidzi berkata, 
“Demikianlah Oais bin Ar-Rabi' meriwayatkan hadits ini dari Abu Ishag, dari 
Abu Ubaidah, dari Abdullah seperti hadits Israil. Ma'mar dan Ammar bin 
Ruzaig juga meriwayatkan dari Abu Ishag, dari Algamah, dari Abdullah. Juga 
Zuhair meriwayatkan dari Abu Ishag, dari Abdur Rahman bin Al Aswad, dari 
ayahnya, Al Aswad bin Yazid dari Abdullah. Zakariyya bin Abu Za'idah juga 
meriwayatkan dari Abu Ishag, dari Abdur Rahman bin Yazid, dari Al Aswad 
bin Yazid dari Abdullah. Ini adalah hadits Muththarib. Muhammad bin 
Basysyar Al Abdi menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ja'far 
menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Amr bin 
Murrah, ia berkata, “Aku bertanya kepada Abdullah bin Abdurrahman (Ad- 
Darimi], riwayat-riwayat mana saja yang paling shahih di dalam hadits ini 
yang berasal dari Abu Ishag?” Namun ia tidak memutuskan sesuatu pun. Lalu 
aku bertanya kepada Muhammad (Al Bukhari) mengenai hal ini, namun ia juga 
tidak memutuskan sesuatu pun. Seakan-akan ia melihat hadits Zuhair dari Abu 
Ishag, dari Abdurrahman bin Al Aswad, dari ayahnya dari Abdullah lebh mirip. 
Ia meletakkannya di dalam kitabnya Al Jami'. Abu Isa berkata, “Hadits paling 
Shahih mengenai hal ini menurutku adalah hadits Israil dan Qais dari Abu 
Ishag, dari Abu Ubaidah, dari Abdullah sebab Israil lebih Tsabat dan hafal 
untuk hadits Abu Ishag dari mereka-mereka itu. Dalam hadits ini juga terdapat 
mutaba 'ah dari Qais bin Ar-Rabi'. Abu Isa berkata, “Dan aku telah mendengar 
Abu Musa, Muhammad bin Al Mutsanna berkata, “Aku mendengar ' 
Abdurrahman bin Mahdi berkata, “Tidak terlewat olehku apa yang pernah 
terlewat dari hadits Sufyan Ats-Tsauri dari Abu Ishag kecuali tatkala aku 
bergantung kepada Israil, karena ia membawa yang lebih sempurna.” Abu Isa 
berkata, “Dan Zuhair dibanding Abu Ishag tidak demikian sebab 
pendengarannya terhadap hadits darinya datang terakhir.” Ibnu Abi Hatim di 
dalam Al “lal (1/43) berkata, “Aku mendengar Abu Zur'ah berkata mengenai 
hadtis Israil dari Ishag, dari Abu Ubaidah dari Abdullah bahwasanya Nabi 
SAW pernah ber-istinja' dengan dua buah batu, lalu membuang kotoran. Abu 
Zur'ah berkata, “Mereka berbeda pendapat mengenai isnad ini, di antara 


Sunan Ad-Daraguthni — 


7 oto. .و و و ووو‎ 20 Ta, o É 3... 


تابعه pa‏ ا إِسْحَاق» نا يوؤسف بن DAN‏ 


a a‏ عرشت ترما مح رول الله 8ه قال: 


Hb قال:‎ E Kawa أخجار. قال: فاه‎ Da AA أن‎ gb 


الروئة وقال: Gi‏ ركس a Go ae‏ على ۸ إسحاق في 
تماد هذا احَديْث By HE‏ في مَوْضع AN‏ 


mereka ada yang mengatakan, dari Abu Ishag, dari Al Aswad, dari Abdullah. 
Ada lagi yang mengatakan, dari Abu Ishag, dari Abdurrahman bin Yazid, dari 
Abdullah. Ada lagi yang mengatakan, dari Abu Ishag, dari Algamah, dari 
Abdullah. Yang shahih menurutku adalah hadits Abu Ubaidah, wallahu a'lam. 
sedangkan Israil adalah yang paling hafal di antara mereka.” Al Hakim di 
dalam Ma 'rifatu "Ulum Al Hadits (109) berkata, “Ali (bin Al Madini] berkata, 
“Zuhair dan Israil pernah mengatakan, dari Abu Ishag bahwa ia pernah berkata, 
“Bukan Abu Ubaidah yang menceritakan kepada kami akan tetapi 
Abdurrahman bin Al Aswad, dari ayahnya, dari Nabi SAW mengenai 707 
dengan tiga butir batu. Ibnu Asy-Syazkuni berkata, “Aku tidak pernah sekali 
pun mendengar fadlis yang lebih aneh dari ini dan lebih tersembunyi.” Abu 
Ubaidah berkata, “Ia tidak menyampaikan kepadaku, melainkan Abdurrahman, 
dari fulan, dari fulan. Ia tidak mengatakan, “Telah menyampaikan kepadaku 
sehingga hadits tersebut boleh dan berlaku.” Berdasarkan hal itu, maka hadits 
ini adalah hadits Muththarib dan terdapat perbedaan terhadap Abu Ishag As- 
Sabi'i serta tadlis. Ada pun Al Bukhari, maka ia telah mengeluarkan hadits 
sebagaimana telah terdahulu, dari jalur Zuhair, dari Abu Ishag, dari 
Abdurrahman bin Al Aswad, dari ayahnya, dari Ibnu Mas'ud. Ini merupakan 
riwayat yang bersambung. Sedangkan riwayat Israil terdapat Ingitha' 
(keterputusan jalur periwayatan) sebab Abu Ubaidah tidak pernah mendengar 
dari ayahnya. Demikian dikatakan An-Nasa'i, At-Tirmidzi sebagaimana 
terdahulu, Abu Hatim, Ibnu Hibban dan selain mereka. Al Hafizh berkata di 
dalam Hadyu As-Sari (349) berkata, “Dengan Abu Ishag tidak meriwayatkan 
hadits Abu Ubaidah tersebut maka otomatis menguatkan hadits Abdurrahman 
bin Al Aswad yang diriwayatkan Zuhair bin Mu'awiyah.” Ini menunjukkan 
bahwa Abu Ishag sebelumnya pernah meriwayatkan hadits dari Abu Ubaidah 
dari ayahnya, kemudian kembali meriwayatkan dari Abdurahman bin Al 
Aswad dari ayahnya. Zuhair di-mutaba'ah oleh Yusuf bin Abu Ishag, dari 
ayahnya. Dikeluarkan Al Bukhari secara Mu'allag. Dan juga di-mutaba'ah 
oleh Syarik An-Nakha'i dari Abu Ishaq sebagaimana terdapat di dalam A/ 
Mu jam Al Kabir karya Ath-Thabrani, juga Laits bin Abu Salim darinya pada 
Musnad Ahmad serta oleh Zakariyya bin Abu Zaidah darinya dalam Al Mu jam 
Al Kabir karya Ath-Thabrani juga. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


Abu Usamah Ibrahim bin Utsman” memutaba 'ah-nya, dari 
Abu Ishag, Yusuf bin Ya'gub bin Ishag bin Buhlul mengabarkan 
kepada kami, kakekku mengabarkan kepada kami, ayahku 
mengabarkan kepada kami, dari Abu Syaibah, dari Abu Ishag, dari 
Algamah, dari Abdullah, ia menuturkan, “Pada suatu hari aku keluar 
bersama Rasulullah SAW. Lalu beliau menyuruhku untuk 
membawakan kepadanya tiga buah batu. Kemudian aku membawakan 
kepadanya dua buah batu dan sebuah kotoran (tahi kering). Lalu 
beliau membuang kotoran itu seraya bersabda, “Sesungguhnya ini 
najis. Ambilkan untukku yang lainnya?” Ada perbedaan redaksi pada 
Abu Ishag dalam isnad hadits ini. Aku telah menjelaskan perbedaan 
tersebut di bagian lain. 


z o- ot. 30322? ره و وهو د رن‎ 
e لل‎ 
e- o fso که اي ب ع‎ 
Gd شام‎ non] ja, FE KINA 
146. Ja'far bin Muhaminad bin Nushair mengabarkan kepada 
kami, Al Hasan bin Ali bin Syabib mengabarkan kepada kami, 
Hisyam bin Ammar mengabarkan kepada kami, Isma’il bin Ayyasy 
mengabarkan kepada kami, Yahya bin Abu Amr As-Saibani 
mengabarkan kepada kami, dari Abdullah bin Fairuz Ad-Dailami, dari 
Abdullah bin Mas’ud, ia mengatakan, “Rasulullah SAW melarang 
kami beristinja dengan tulang atau kotoran (tahi kering) atau tanah 
kering.”'” Isnad orang Syam tidak valid. 


Abbu Syaibah, Ibrahim bin Utsman, seorang yang ditinggakan haditsnya. 
Demikian dikatakan Al Hafizh di dalam At-Tagrib (1/39). 

HR. Abu Daud (39): Al Baihagi )1/109), di dalam sanadnya terdapat Yahya bin 
Abu Amr As-Siyani. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


٧‏ - ٿا عبد ا لملك بن أ حَمَدَ الدقاق» ا يوئس بن عبد الأعلى» تا ابن 
o‏ ص 0 203 29 لا سو of‏ ه o‏ > . 7 020 £ 
وعم حدلني موسى بن علي» عن ابيه» عن عبد الله بن مسعود: ان 
-z Ja í ۶‏ ع مره - a3 of [oz oÉ “7 To‏ سر كك 30 2 
اي ف تھی أن نستلحي بعَظم حَائلٍ أ SERU‏ 
لا شت AG‏ متخ ابن میرد ولا ب 
Abdul Malik bin Ahmad Ad-Daggag mengabarkan‏ .147 
kepada kami, Yunus bin Abdul A'la mengabarkan kepada kami, Ibnu‏ 
Wahb mengabarkan kepada kami, Musa bin Ali mengabarkan‏ 
kepadaku, dari ayahnya, dari Abdullah bin Mas'ud: “Bahwa Nabi‏ 
SAW melarang kami beristinja dengan tulang kering atau kotoran‏ 
(tahi kering) atau tanah kering.”'' Mendengarnya Ali bin Rabah dari‏ 
Ibnu Mas'ud tidak valid dan tidak shahih.‏ 


. 2 


a o TG.‏ وم رت o‏ 3 مه z‏ م .3 30 s Iu‏ تم م 
٨‏ - خدنني جعفر بن محمد بن نصير ٿا الحسن بن علي» تا ابو 


s0. 5‏ 30 سا fo ANS‏ مه هام ه ° o Dan‏ 
هم 3 £ هو لو ل P‏ سه رو ا . o-‏ 7 0- - ه 
مُوْسَى بن أب إِسْحَاق SU‏ عَبْد الله بن عبد PEN‏ 
Éo P‏ 20 2 أي A Pa a‏ هام 0 با سل 

JI‏ من أَصْحَاب BD‏ من الأنصار Ga‏ عر رَسُؤل AI‏ اه 
هی أن يُستطيب Ia‏ بعَظم أو رَوْث أو جلد. هَذا PP ME‏ ثابت 
Pa ra o- AS o- 5, of‏ 60 02 1 0 
Ja'far bin Muhammad bin Nushair menceritakan‏ .148 
kepadaku, Al Hasan bin Ali mengabarkan kepada kami, Abu Thahir‏ 
dan Amr bin Sawwad mengabarkan kepada kami, keduanya‏ 


mengatakan: Ibnu Wahb mengabarkan kepada kami, dari Amr bin Al 
Harits, dari Musa bin Abu Ishag Al Anshari, dari Abdullah bin 


148 


HR. Al Baihagi (1/110), ia berkata, “Ali bin Rabah tidak terbukti mendengar 
dari Ibnu Mas'ud. Di dalam sanadnya terdapat Musa bin Ali bin Rabah, 
seorang yang jujur, terkadang berbuat keliru. Sedangkan Ali bin Rabah tidak 
pernah mendengar dari Abdullah bin Mas'ud, sehingga di dalam sanadnya 
terdapat sisi keterputusan. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


Abdurrahman, dari seorang laki-laki sahabat Nabi SAW golongan 
Anshar, ia memberitahunya dari Rasulullah SAW: “Bahwa beliau 
melarang seseorang beristinja dengan tulang atau kotoran (tahi kering) 
ataupun kulit”? Ini juga isnad yang tidak valid. Abdullah bin 
Abdurrahman adalah seorang yang majhul (tidak diketahui 
kredibilitasnya). 


ېوه بر داس ه و - .05 ره وور ځا PAN‏ هور 30 


JA ا ا‎ ١8 
كاسب» الم‎ o لازي : قوب بن خد‎ ERA 
حازم الأشْحَعي.‎ a القان عن ا عن‎ NG بن‎ JA رجا . عن‎ 
ES 1 A و‎ € PAP 3 : 20-13 و‎ Ga 
يستنجى بروث أو بعظم» وقال:‎ GB ا إن النبي‎ 
صحيح.‎ SE يطهرَان.‎ [AA 

149. Abu Muhammad bin Sha'id dan Abu Sahl bin Ziyad 
mengabarkan kepada kami, keduanya mengatakan: Ibrahim Al Harbi 
menceritakan kepada kami, Ya'qub bin Kasib menceritakan kepadaku 
{h}, Abu Sahl bin Ziyad menceritakan kepada kami, Al Husain bin Al 
Abbas Ar-Razi mengabarkan kepada kami, Ya'gub bin Humaid bin 
Kasib mengabarkan kepada kami, Salamah bin Raja' mengabarkan 
kepada kami, dari Al Hasan bin Furat Al Oazzaz, dari ayahnya, dari 
Abu Hazim Al Asyja'i, dari Abu Hurairah, ia mengatakan, 


“Sesungguhnya Nabi SAW melarang beristinja dengan kotoran (tahi 
kering) ataupun tulang. Dan beliau bersabda, “Keduanya tidak dapat 


149 


HR. Al Baihaqi (1/110-111), Ibnu Al Oaththan menilainya ma Jul seraya 
berkata, “ //lat-nya adalah karena kondisi Musa bin Abu Ishaq tidak diketahui. 
Ia berkata, Ibnu Abi Hatim menyebutnya namun tidak dikenal sesuatu pun 
tentang dirinya. Jadi, ia baginya masih majhul (tidak diketahui kredibilitasnya). 
Abdullah bin Abdurrahman juga seorang yang majhul.” Ibnu Al Oaththan 
berkata lagi, “Kualitas hadits tersebut juga mursal sebab berasal dari orang 
yang tidak diketahui namanya padahal termasuk orang yang disebut melihat 
atau mendengar. sekali pun tidak seorang Tabi'i pun yang meriwayatkan 
darinya menyaksikan salah satu dari mereka sebagai sahabat Nabi.” 


Sunan Ad-Daraguthni — 


menyucikan’ ”'” Isnad shahih. 


?3 عاك .هو Cam o ro EF‏ کار NG‏ اس اع AN‏ - 7 
٠۰‏ - نا علي HUM‏ الهيثم العَسکري» ٿا علي بن حَربء نا 
- مع s04 d3 col o‏ 


سه 2 o D o o Ga Z‏ سه of‏ 
عتيق بن يعقوب الزبيري» نا أبي بن العباس بن سهل بن سعد» عن أبيه) 


عن in‏ سَهْل بن سَعْد: أن ال ه8 سكل عن ELLY‏ فقال: Yf‏ 
Aisah BG SAE Img‏ حجان bakal)‏ حجر Arial‏ اسا 
É a A‏ 11 1 | 
حسن. 


150. Ali bin Ahmad bin Al Haitsam Al Askari mengabarkan 
kepada kami, Ali bin Harb mengabarkan kepada kami, Atik bin 
Ya'gub Az-Zubairi mengabarkan kepada kami, Ubay bin Al Abbas 
bin Sahl bin Sa'd mengabarkan kepada kami, dari ayahnya, dari 
kakeknya, yakni Sahl bin Sa'd: Bahwa Nabi SAW ditanya tentang 
istinja, beliau pun bersabda, “Tidak bisakah setiap orang dari kalian 
mendapatkan tiga buah batu? Dua batu untuk mengelap dan satu batu 
untuk membersihkan.” Isnadnya hasan. 


50 HR. Ibnu Al Jauzi di dalam At-Tahgig (1/125) dan Ibnu Adi di dalam Al Kamil 


yang menilainya ma Jul karena ada Salamah bin Raja". Ia berkata, “Hadits- 
haditsnya hanya berupa hadits-hadits tunggal dan gharib. Ia berbicara tentang 
suatu kaum namun tidak ada mutaba'ah atasnya.” Menurutku, Ya'gub bin 
Humaid bin Kasib, seorang yang jujur, barangkali berbuat keliru, 4t-Tagrib 
(2/275). Al Bukhari berkata, “Kami tidak melihat selain yang baik-baik. Ia 
pada dasarnya seorang yang jujur.” Yahya bin Yahya berkata, “Tidak ada apa- 
apanya” An-Nasa'i berkata, “Lemah, dan syaikhnya, Al hasan bin Al Farrat Al 
Oazzaz adalah seorang jujur tertuduh.” Hal ini dinyatakan oleh Al Hafizh di 
dalam At-Tagrib (1/170). Ibnu Ma'in berkata, “Tsigah. Ibnu Hibban 
menyebutnya di dalam kitabnya At-Tsigat.” Abu Hatim berkata, “Perawi hadits 
munkar.” 

HR. Al Baihaqi (1/114). Ibnu Hajar di dalam 4t-Talkhish (1/122) berkata, “Al 
Hazimi berkata, “Tidak diriwayatkan dari jalur ini.” Al Ugaili berkata, 
“Haditsnya tidak satu pun yang di-mutaba'ah. yakni hadits Abi bin Al Abbas. 
Ibnu Ma'in, Ahmad dan ulama selain keduanya melemahkannya. Sedangkan 
Al Bukhari mengeluarkan sebuah haditsnya dalam perkara yang bukan 
muhkam'.” 


151 


— Sunan Ad-Daraguthni 


روه 3 257 د و ر ok‏ لاور ٤‏ 320 داو 


هس ده وکا رش اش 


o‏ اور لاو وو سا م همه 


AS aa ú gA‏ مبشر بن Esa ag‏ الْحَجَّاجٌ : بر cb)‏ عن 


هشام بن Aj‏ عَنْ أيه عَنْ عائشة ل بن مالك 
8.3 


Sa‏ رَسُول الله 8 فسَأََهُ عن اعوط فَأمَرَهُ: أ Kei‏ القبلة 
gi NG‏ وَل Maja‏ لامش لع واد ينلد Jab‏ 


ليس GS‏ رحب أ اة op‏ ُو ثلاث Aj NE‏ لم يوه غير 


Ma‏ مروك الْحَدِيْث. 


151. Abu Ja'far Muhammad bin Sulaiman An-Nu'mani 
mengabarkan kepada kami, Abu Utbah Ahmad bin Al Faraj 
mengabarkan kepada kami, Bagiyyah mengabarkan kepada kami, 
Mubassyir bin Ubaid menceritakan kepadaku, Al Hajjaj bin Arthah 
menceritakan kepadaku, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya dari 
Aisyah RA, ia menuturkan, “Suragah bin Malik Al Mudlaji melintas 
di dekat Rasulullah SAW, lalu ia bertanya kepada beliau tentang 
buang hajat, maka beliau pun menyuruhnya untuk menyampingi kiblat 
dan tidak menghadap ke arahnya ataupun membelakanginya, serta 
tidak berada di arah hembusan angin (yang menuju khalayak umum), 
dan agar beristinja dengan tiga buah batu yang tidak terdapat kotoran 
padanya, atau tiga buah ranting, atau dengan tiga buah kepalan tanah 
kering.” Tidak ada yang meriwayatkannya selain Mubasysyir bin 


82 Isnadnya sangat lemah. HR. Al Baihaqi (1/111), di dalam sanadnya terdapat 


Ahmad bin Al Faraj yang dilemahkan oleh Muhammad Al Ka'iy. Ibnu Adi 
berkata, “Tidak dapat dijadikan hujjah. Ia termasuk Thabagah pertengahan.” 
Ibnu Abi Hatim berkata, “Posisinya jujur.” Dan syaikhnya adalah Bagiyyah, ` 
biografinya sudah disebutkan sebelumnya, sedangkan Al Hajjaj bin Arda'ah: 
Ahmad berkata, “Ia termasuk kalangan Huffazh.” Ibnu Ma'in berkata, “Tidak 
kuat. Ia seorang yang jujur lagi Mudallis (meriwayatkan hadits secara 
mu'an'an).” An-Nasa'i berkata, “Tidak kuat.” Ad-Daraguthni dan selainnya 
berkata, “Tidak dapat dijadikan hujjah.” Al Hafizh di dalam At-Tagrib berkata, 
“Jujur, banyak keliru dan suka melakukan tadlis.” Dan perawi darinya adalah 
Mubasysyar bin Ubaid; Ahmad berkata, “Ta meletakkan (memalsukan) hadits.” 
Al Bukhari berkata, “Perawi hadits munkar.” Berdasarkan hal ini, maka hadits 
ini statusnya Maudhu' (Palsu). 


Sunan Ad-Daraguthni — 


Ubaid, dan ia matrukul hadits (orang yang haditsnya ditinggalkan). 


Tu SPA sdi تا عبد الباقى 8 قانع» نا احّمد بد‎ - ٢ 


عاصم» H‏ زمعة بن صالح» عن سلمة بن وهرام» عن ارس J$‏ ابن 
عباس قال: قال رَسُؤل BB‏ إذا SA Las‏ حَاجَتَهُ ah‏ فليستنج A,‏ 
alah‏ أو بثلاثّة Pa‏ بثلآث NA A‏ 
Abdul Bagi bin Nafi’ mengabarkan kepada kami, Ahmad‏ .152 
bin Al Hasan Al Mudhari mengabarkan kepada kami, Abu Ashim‏ 
mengabarkan kepada kami, Zam'ah bin Shalih mengabarkan kepada‏ 
kami, dari Salamah dan Wahram, dari Thawus, dari Ibnu Abbas, ia‏ 
berkata, “Rasulullah SAW bersabda, “Apabila seseorang di antara‏ 
kalian buang hajat, maka hendaklah ia beristinja dengan tiga buah‏ 
ranting, atau tiga buah batu, atau tiga buah kepalan tanah‏ 
سو kering‏ 
an‏ ا HAN‏ وم Ta Ge e - . ova “el l‏ 
قال رَمْعَة فحَدَنْت به اش طاوس فقال: SA‏ أبي» عن ابن AE‏ بهذا 
Sor Tae‏ 6 30 7000 ا T E T‏ ° 
سواء. لم يسنده غير المضري» وهو كذاب متروك وغيره يرويه عن أبي 
” سه رور 7 0 اه هم r 0, 7 log 117 o‏ 
عاصم» عن زمعة» عن سلمة بن وهرام» عن طاوس مرسلا ليس فيه عن 
ho. Der z‏ 


Ja. PANI mo Be o‏ مه Po‏ 0330,2 ره 
ابن عباس. و كذلك رواه عبد الرزاق وابن وهب ووكيع وغيرهم عن 


So da. ol‏ ورم o‏ خا مان . هم ٢ o‏ .3 ًه 
زمعة. ورواه ابن عيينة» عن سلمة بن وهرام» عن طاوس قوله. وقد 


BA عن قول رَمْعَة أله عَن اللي قل‎ an IL 


Zam'ah mengatakan: Thawus menceritakannya, lalu ia 
mengatakan, “Ayahku mengabarkan ini kepadaku dari Ibnu Abbas 


18 Isnadnya sangat lemah. HR. Al Baihaqi (1/111) dari jalur Abdurrazzag, dari 


Zam'ah, dari Salamah bin Wahram. Ia berkata, “Aku Mendengar Thawus 
berkata...” Lalu ia menyebutkannya secara mursal. Dan diriwayatkan oleh 
Ibnu Al Jauzi di dalam At-Tahgig (1/117) secara Musnad. Dan juga di dalam Al 
‘lal karyanya (1/230). Di dalam sanadnya terdapat Ahmad bin Al Husain Al 
Mughri, seorang pendusta berprilaku dajjal. Demikian dikatakan Ibnu Hibban. 
Ibnu Adi berkata, “Ia sering mencuri hadits.” 


— Sunan Ad-Daraguthni 


sama seperti itu.” Tidak ada yang menyandarkannya selain Al 
Mudhari, sementara ia adalah seorang pendusta dan matruk 
(riwayatnya ditinggalkan). Yang lainnya meriwayatkan hadits ini dari 
Abu Ashim, dari Zam'ah, dari Salamah bin Wahram, dari Thawus 
secara mursal, di dalam sanadnya tidak terdapat (redaksi) “dari Ibnu 
Abbas”. Demikian juga yang diriwayatkan oleh Abdurrazzag, Wahb, 
Waki’ dan yang lainnya dari Zam'ah. Ibnu Uyainah juga 
meriwayatkan Salamah bin Wahram, dari Thawus tentang ucapan itu. 
Aku telah menanyakan kepada Salamah tentang ucapan Zama'ah yang 
menyatakan bahwa itu dari Nabi SAW, namun ia tidak 
mengetahuinya. 


ka á‏ 2 سال ل 30 هس وس 


É - ١١+‏ محمد بن Jkh‏ الفارسيء تا اِسُحَاقُ بن HA‏ بن عَبَاد 


NN 


ا عبد SS‏ عن aaj‏ بن glio‏ عَنْ سَلْمَة بن وَهْرَام قال: سمعت 
طاوسا قال: قال رَسُوْل الله 8: إذا أئى SH‏ فليكرمن قبلة الله 
فلا يستقبلها pakan NG‏ ثم II‏ بثلاثة أحجارء أو ثلاثة gei‏ 
a P 4 Ba ٢ ٢ A‏ 0 1 
أو لت حَثيات من ثُرَابء ثم ليقل: الْحَمْدُ لله الذي أخْرَجَ عَني ما 
Wi o 0.0‏ د0 7 Pena‏ - وو ° 

153. Muhammad bin Isma'il Al Farisi mengabarkan kepada 

kami, Ishag bin Ibrahim bin Abbad mengabarkan kepada kami, 
Abdurrazzag mengabarkan kepada kami, dari Zam'ah bin Shalih, dari 
Salamah bin Wahram, ia berkata, “Aku mendengar Thawus 
mengatakan, “Rasulullah SAW bersabda, “Apabila seseorang dari 
kalian buang hajat, maka hendaklah ia memuliakan kiblat Allah, 
sehingga janganlah ia mengahadap ke arahnya dan tidak pula | 
membelakanginya. Kemudian hendaklah ia beristinja dengan tiga 
buah batu, atau tiga buah ranting, atau tiga buah gumpalan tanah 
kering. Kemudian hendaklah ia mengucapkan, “Alhamdu lillaahil 
ladzii akhraja “annii maa yu diiinii wa amsaka ‘alayya maa 
yanfa 'unii [Segala puji bagi Allah yang telah mengeluarkan dariku 
apa-apa yang menyakitiku, dan menahan padaku apa-apa yang 


Sunan Ad-Daraguthni — [121] 


bermanfaat bagiku) ۹ 


رل تاه با ,وو - rd‏ 79 © وير r EE PEE YG‏ روي د 
Je IU - 4‏ بنْ زيا نا إِبرَاهيم بن اِسُحَاق الحربي نا هارون 
patah 4 .0 207 So‏ اود او - ag‏ ر 0 اه 
بن کرو ت اا ريه نا زمعة بن gilo‏ عن سلمة بن وهرام وابن 


۶ 
-03 


طاوس» عَنْ طارُس عن الَِيَ Napa BB‏ 

154. Abu Sahl bin Ziyad mengabarkan kepada kami, Ibrahim 

bin Ishag Al Harbi mengabarkan kepada kami, Harun bin Ma'ruf 

mengabarkan kepada kami, Ibnu Wahb mengabarkan kepada kami, 

Zam'ah bin Shalih mengabarkan kepada kami, dari Salamah bin 

Wahram dan Ibnu Thawus, dari Thawus, dari Nabi SAW, riwayat ini 
secara mursal. 


E MAS PAR YAA ا‎ lis ن‎ ah ا‎ - ٠٥ 
P Ja 2 á - 31 .. روم‎ o b z م همهم‎ 

155. Muhammad bin Makhlad mengabarkan kepada kami, 
Muhammad bin Isma'il Al Hassani dan Waki” mengabarkan kepada 


kami, dari Zam'ah, dari Salamah bin Wahram, dari Thawus, dari Nabi 
SAW, riwayat ini. 


7 هوم 0 9 9 ۳ ا و o‏ ت 2 4 در 

۹ - نا إسماعيل بن مُحَمّد الصفار وَحَمِرَة بن محمد قالا: Was‏ 

r r 38 SP ه و‎ 25 7 l 4 ليت‎ A #2 . r E ° «٠ ê 20 

إسماعيل بن إسحاق» L‏ علي» L‏ سفيان» نا سلمة بن و u‏ س 

A 4 Pa‏ 4 329 سه Ag 3 Ra ٣٢٢٢ 3 Sool‏ # 7 ا 

طاو سا قول نحوه ولم يرفعه. قال علي: قلت لسفيان: کان Ara j‏ 
و 0-7 واه ره وو 


Ag يعني لم‎ AA سَلمَة عَنْهُ فلم‎ ECE قال: نَعَم.‎ KS 


156. Isma'il bin Muhammad bin Ash-Shaffar dan Hamzah bin 
Muhammad mengabarkan kepada kami, keduanya mengatakan: 
Isma'il bin Ishag menceritakan kepada kami, Ali mengabarkan kepada 


۱٩١ HR. Al Baihaqi (1/111). 


[122] — Sunan Ad-Daraguthni 


kami, Sufyan mengabarkan kepada kami, Salamah bin Wahram 
mengabarkan kepada kami, bahwa ia mendengar Thawus mengatakan 
seperti itu dan tidak memarfu'kannya. Ali mengatakan, “Aku 
tanyakan kepada Sufyan, “apakah Zam'ah memarfu 'kannya?” Ia 
menjawab, “Ya.” Lalu aku tanyakan kepada Salamah tentang hal itu, 
namun ia tidak mengatahuinya. Maksudnya tidak memarfu 'kannya. 


18. Bab Siwak 


۷ - ٿا Oni‏ بِْ أَحْمَدَ الدَقَاق» نا مُحَمّدُ ِن A Ka‏ 
الأنطاكي» نا او ip‏ 5415 نا پل بن Oya‏ عن وب عن 
He‏ عن ابن عباس قال: في ) السواك عشر ر Jia‏ فرص للب 
a SA‏ وة للشَيْطَانِ رم KI‏ 1 لق Lai‏ 


Ng a; وهو من‎ Sean gis wi Bg a JAN بالحفر»‎ 
Sema Iya AKEN قال‎ me في‎ 
157. Utama bin Ahmad Ad-Daggag mengabarkan kepada 
kami, Muhammad bin Ahmad bin Al Walid bin Burd Al Anthaki 
mengabarkan kepada kami, Musa bin Daud mengabarkan kepada 
kami, Mu'alla bin Maimun mengabarkan kepada kami, dari Ayyub, 
dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, “Ada sepuluh perkara 
di dalam siwak: Mendatangkan keridhaan Rabb Ta 'ala, mendatangkan 
kemurkaan syetan, mendatangkan kesenangan bagi malaikat, baik 
untuk gusi, mencegah gigi berlubang, menjernihkan pandangan, 
mewangikan mulut, mengurangi lendir (dahak), dan itu termasuk 
Sunnah, serta menambahkan pahala kebaikan.” Syaikh Abu AI 
Hasan mengatakan, “Mu'alla bin Maimun lemah dan matruk 
(riwayatnya ditinggalkan).” 


۶۶  Isnadnya sangat lemah. HR. Ibnu Al Jauzi (1/335); Adz-Dzahabi di dalam 47: 


Thibb An-Nabawi (31), Al Kahhal di dalam Al Ahkam An-Nabawiyyah Fi Ash- 
Shina'ah Ath-Thibbiyyah (2/116), di dalam sanadnya terdapat Ma'la bin 
Maimun. An-Nasa'i berkata, “Ia ditinggalkan.” Abu Hatim berkata, “Ia 
seorang yang lemah haditsnya.” Ibnu Adi berkata, “Hadits-haditsnya munkar.” 


Sunan Ad-Daraguthni — 


19. Bab Menghadap ke Arah Kiblat Ketika Buang Hajat 


0 IR VA نا ابو بكر‎ - ١8 
2253 29, 3 غه‎ 


Ke‏ عَن الْحَسَنِ بن IPS‏ عَنْ مَرْوَانَ AAN‏ قال: cal,‏ ابن عمر 
dm, ci‏ مستقبل akal‏ نم جَلسَ cG In‏ فة فقلت: Ul‏ عَبْد a‏ 
Mia ai‏ فقال: akh kak‏ القضّاء. فإذا 


SE GS mi بنرك يدبن هَذَا‎ hat ري‎ at 


158. Abu Bakar An-Naisaburi mengabarkan kepada kami, 
Muhammad bin Yahya mengabarkan kepada kami, Shafwan bin Isa 
mengabarkan kepada kami, dari Al Hasan bin Dzakwan, dari Marwan 
Al Ashfar, ia menuturkan, “Aku melihat Ibnu Umar merundukkan 
untanya menghadap ke arah kiblat, lalu ia duduk buang air kecil ke 
arahnya. Maka aku berkata, “(Wahai) Abu Abdirrahman, bukankah ini 
dilarang?” Ia menjawab, “Tentu. Hanya saja yang dilarang itu adalah 
yang dilakukan di tanah terbuka. Apabila diantara kamu dan kiblat ada 
sesuatu yang menutupi, maka tidak apa-apa'.””* Ini adalah riwayat 
shahih. Semua perawinya tsigah. 


s0 2 هسم 3 -35 هو و ا‎ -709 S5. J3 o 


104 - ا IG PA Dip‏ نا مُحَمَدُ بن شؤكرء 5 نا يعقوب بن 
SIA A EA (DB‏ حَدَننَا ايو الأزْهَرِء نا Oak‏ 


: بن إبراهيم ب بن سعد د ا أبي» عن ابن إسحاق» of a‏ بن عن 


A ak) PE أن‎ CETE das كان‎ T مجاهد» عن جابر‎ 
بام ول‎ ap قذ رأة قبل‎ di Gal p Una tea 


it es وقال ابن شُوکر: ان‎ E akah ja 


N 


156 


HR. Ibnu Khuzaimah (60); Abu Daud (11); Al Hakim (1/154), ia menilainya 
shahih berdasarkan persyaratan Al Bukhari dan disetujui oleh Adz-Dzahabi; Al 
Baihaqi (1/92); Ibnu Syahin di dalam 4n-Nasikh Wal Mansukh (88). 


— Sunan Ad-Daraquthni 


٠‏ م 


نستدبرها. 


159. Ya'gub bin Ibrahim Al Bazzaz mengabarkan kepada 
kami, Muhammad bin Syaukar mengabarkan kepada kami, Ya'gub bin 
Ibrahim mengabarkan kepada kami ,(ط)‎ Abu Bakar An-Naisaburi 
menceritakan kepada kami, Abu Al Azhar menceritakan kepada kami, 
Ya'gub bin Ibrahim bin Sa'd mengabarkan kepada kami, ayahku 
mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Ishag, Aban bin Shalih 
menceritakan kepadaku, dari Mujahid, dari Jabir, ia mengatakan, 
“Rasulullah SAW telah melarang kami membelakangi atau 
menghadap ke arah kiblat dengan kemaluan kami ketika buang air 
kecil. Kemudian aku pernah melihat, setahun sebelum wafat, beliau 
buang air kecil dengan menghadap ke arah kiblat.”'” Semua 
perawinya tsigah. Ibnu Syaukar menyebutkan (dengan redaksi): 
“(melarang) kami menghadap ke arah kiblat atau membelakanginya.” 


HA KU - (1.‏ مُحّمد محمد بن KA‏ الآدمي» حَدَنِيْ السّري 
إن عاص at ja‏ يولس عن أب A‏ عن NE‏ 
sid‏ عن بن مالك عن عَائْشَة قالت: لبي g‏ أن tas‏ 
Lag akah glais Lol ya‏ ا مر ابي 8# بِمَوْضع SIS‏ 
ااه فة بن خالد وعراك: حلة ين أي lah‏ 


160. Abu Bakar Ahmad bin Muhammad bin Isma’il Al Adami 
mengabarkan kepada kami, As-Sari bin Ashim Abu Sahl mengabarkan 
kepadaku, Isa bin Yunus menceritakan kepada kami, dari Abu 
Awanah, dari Khalid Al Hadzdza', dari Irak bin Malik, dari Aisyah, ia 
menuturkan, “Disebutkan kepada Nabi SAW, bahwa sejumlah orang 
tidak suka menghadap ke arah kiblat ketika buang air besar atau air 
kecil, maka Nabi SAW memerintahkan agar tempat buang hajatnya 
diletakkan menghadap ke arah kiblat.”'8 Antara Khalid dan Irak 


Isnadnya hasan. HR. Ibnu Khuzaimah (58): Abu Daud (13): At-Tirmidzi (9):‏ ”ذا 


Ibnu Majah (325), Al Hakim (1/154); Ibnu Syahin (88). 
Isnadnya lemah. HR. Ibnu Majah (324) dari jalur Hammad bin Salamah, dari 
Khalid Al Hadzdza', dari Khalid bin Abu Ash-Shalt, dari Irak secara mursal; 


158 


Sunan Ad-Daraguthni — 


terdapat Khalid bin Abu Ash-Shalt. 


ü EES b- رن‎ 33% X 


YAN‏ - نا عبد الله نْ مُحَمّد gi‏ سَعيْد NG SI‏ بنْ مُحَمّد 
حجاج بن a‏ ا الاسم 5 ah‏ > عَنْ الد الْحَذَاء قال: كانُوا عند 
je‏ بن عَبْد الْعَريْر ال اقلت Mang TA‏ مد کت رغلا 


هی و 


وعراك 5 مالك عند فقال Ds‏ قا عَائشَة: بلغ Ja‏ الله مي أن 


AE‏ 2 هس 


رما ټک وه Siim “ab‏ ولت aka) Sl‏ وَهَذَا Al‏ تا بعه يحيى 
Ne ja‏ 
Abdullah bin Muhammad bin Sa id Al Jammal‏ .161 
mengabarkan kepada kami, Al Abbas bin Muhammad mengabarkan‏ 
kepada kami, Hajjaj bin Nushair mengabarkan kepada kami, Al Qasim‏ 
bin Muthayyab mengabarkan kepada kami, dari Khalid Al Hadzdza',‏ 
ia mengatakan, “Ketika mereka sedang di dekat Umar bin Abdul Aziz,‏ 
ia berkata, “Aku tidak menghadap ke arah kiblat ketika buang hajat‏ 
semenjak dewasa.” Saat itu Irak bin Malik berada di sana, Irak pun‏ 
berkata, “Aisyah mengatakan, “Ketika sampai kepada Rasulullah‏ 
SAW bahwa ada sejumlah orang yang tidak menyukainya, maka‏ 
beliau memerintahkan agar tempat buang hajatnya dirubah‏ 
mengahadap ke arah kiblat?” Riwayat ini seperti itu. Yahya bin‏ 
Mathar me-mutaba 'ah-nya dari jalur Khalid.‏ 


Al Baihaqi (1/93) dari jalur Khalid Al Hadzdza”, dari seorang laki-laki dari 
Irak. 

HR. Al Baihaqi (1/92) dari jalur Ali bin Ashim, dari Khalid Al Hadzdza”, dari 
Khalid bin Abu Ash-Shalt. Al Qasim bin Muthayyab seorang perawi yang 
Layyin, At-Tagrib (2/120). Perawi darinya adalah Hajjaj bin Nushair Al 
Fasathithi, seorang yang lemah. Ia menerima talgin, At-Tagrib (1/154). 


159 


— Sunan Ad-Daraguthni 


o2 of دض‎ Titan سب‎ RE Too o7 J So BN T 
بقوم يکرهُوان أن يُستقبلوا القبلة بعائط أو بول‎ BB سَمعَ رَسُول الله‎ 


162. Al Abbas bin Al Abbas bin Al Mughirah mengabarkan 
kepada kami, pamanku mengabarkan kepada kami, Hisyam bin 
Bahram mengabarkan kepada kami, Yahya bin Mathar mengabarkan 
kepada kami, Khalid bin Al Hadzdza' mengabarkan kepada kami, dari 
Irak bin Malik, dari Aisyah, ia mengatakan, “Rasulullah SAW 
mendengar beberapa orang tidak menyukai menghadap ke arah kiblat 
ketika buang hajat besar atau hajat kecil. Maka beliau merubah tempat 
buang hajatnya ke arah kiblat.” 
وَيَحْبَى بن‎ PN عوائة والقاسم‎ YP هَكذا رَوَاهُ‎ aoi هذا القول‎ 
مَطرء عَنْ الد الحذاءء عَنْ عرَاك. وَرَوَاهُ علي بن عَاصم وَحَمَادُ بن‎ 


برد رر لر س 


Al‏ عَنْ الد الحذاء عَنْ خالد بن أبئ الصّلتء عَنْ عراك. وَتَابَعَهُمًا 
عَبْدُ MY‏ الثقفي» إلا أله قال: عَنْ رَجُل. 


Perkataan ini lebih shahih. Demikian juga yang diriwayatkan 
oleh Abu Awanah, Al Oashim bin Muthayyab dan Yahya bin Mathar 
dari Khalid Al Hadzdza' dari Irak. Diriwayatkan juga oleh Ali bin 
Ashim dan Hammad bin Salamah dari Khalid Al Hadzdza', dari 
Khalid bin Ash-Shalt, dari Irak. Dan dimutaba'ah oleh riwayat Abdul 
Wahhab Ats-Tsagafi, hanya saja ia menyebutkan: “dari seorang laki- 
laki.” 
بُنْ عبد الله نا‎ OB ٿا عبد الله بن مُحَمّد بن عبد العزيْزء نا‎ - ۳٣ 
عَاصمء عَنْ حالد الْحَذاءء عَنْ الد بْن أبي الصّلت قال: كنت‎ ip على‎ 


علد jab‏ بن عبد IJAN‏ في حلافته» وَعنْدَهُ عرَّاكُ بن NG‏ فقال SAS‏ 
ما استقبلت القبلة ولا pasal‏ نها ببول ولا غائط مذ كذا وكذا. فقال 


160 Lihat keterangan yang lalu. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


o A 2 o 016. -‏ 47 ۷ روو 2 2 e. 2, Tez‏ 
2 را GA TPA AA zob‏ ار ام برع او z‏ 0 دض په PR‏ 
ذلك» امر بممعدته فاستقبل بها القبلة. هدا Lu) hapi‏ وزاد فيه خالد 


بن أبي) الصّلتء yag‏ الصّوّاب. 

163. Abdullah bin Muhammad bin Abdul Aziz mengabarkan 
kepada kami, Harun bin Abdullah mengabarkan kepada kami, Ali bin 
Ashim mengabarkan kepada kami, dari Khalid Al Hadzdza', dari 
Khalid bin Abu Ash-Shalt, ia menuturkan, “Ketika aku sedang di 
tempat Umar bin Abdul Aziz pada masa pemerintahannya, saat itu di 
sana ada juga Irak bin Malik. Umar mengatakan, “Aku tidak pernah 
menghadap ke arah kiblat dan tidak pula membelakanginya ketika 
buang air kecil atau buang air besar semenjak anu sekian dan sekian.” 
Maka Irak mengatakan, “Aisyah telah menceritakan kepadaku, ia 
mengatakan, “Ketika ucapan orang-orang tentang hal itu sampai 
kepada Rasulullah SAW, beliau memerintahkan agar tempat buang 
hajatnya dirubah, sehingga menghadap ke arah kiblat'.””' Ini isnad 


۱١١٥ Telah disinggung sebelumnya pada nomor (161), Khalid bin Abu Ash-Shalt 


adalah pegawai yang pernah diberi mandat oleh khalifah Umar bin Abdul Aziz. 
Al Bukhari berkata, “Khalid bin Abu Ash-Shalt, dari Irak merupakan hadits 
mursal. Ibnu Hibban menyebutnya di dalam kitab Ats-Tsigat (6/252). Al 
Bukhari berkata di dalam At-Tarikh, “Musa mengatakan bahwa Hammad 
adalah putra Salamah, dari Khalid Al Hadzdza”, dari Khalid bin Abu Ash- 
Shalt. Ia berkata, “Kami berada di sisi Umar bin Abdul Aziz, lalu Irak bin 
Malik berkata, “Aku mendengar Aisyah RA berkata, “Nabi SAW bersabda, 
'Rubahlah tempat dudukku (tempat buang air) ke arah kiblat.” Ia berkata, 
“Abu Musa berkata, “Wuhaib menceritakan kepada kami, dari Khalid, dari 
seorang laki-laki bahwa Irak menyampaikan dari Amrah, dari Aisyah.” Ibnu 
Bukair berkata, “Bakar menyampaikan kepadaku, dari Ja'far bin Rabi'ah, dari 
Urwah bahwa Aisyah RA pernah mengingkari ucapan mereka “tidak 
menghadap kiblat”. Dan ini adalah lebih shahih. Menurutku [Ibnu Hajar), “Al 
Khalal menyebutkan dari Abu Abdullah bahwasanya ia berkata, "Ia Seorang 
yang tidak terkenal.” Ibrahim bin Al Harits berkata, “Imam Ahmad 
mengingkari ucapan orang yang mengatakan, “Dari Irak, aku mendengar 
Aisyah RA.' Ia berkata, “Dari mana Irak mendengar ucapan Aisyah?” Abu 
Thalib berkata, dari Ahmad . Ia hanya Irak, dari Urwah, dari Aisyah padahal 
Irak tidak pernah mendengar darinya (Aisyah). Abu Muhammd bin Hazm 
berkata, “Tidak diketahui identitasnya.’ Abdul Haq berkata, “Lemah.” Ibnu 
Mufawwaz mengomentari ucapan Ibnu Hazm tersebut seraya berkata, “Ia 
terkenal sering meriwayatkan, dikenal sebagai pembawa ilmu akan tetapi 
haditsnya Ma lul.” At-Tirmidzi di dalam Al lal Al Kabir berkata, “Aku 


— Sunan Ad-Daraguthni 


yang paling tepat. Khalid bin Abu Ash-Shalt menambahkan, “Itulah 
yang benar.” 


8 نا یح‎ ap بشر بن‎ VGA بن عبد الله بن‎ Ana نا‎ - ٤ 


Pa? 9‏ ما سه 30 سه ھ) o‏ 


إمْحَاقَ» نا حَمَّادُ GE ii‏ (ح) وتا jin‏ بن مُحَمَّد الواسطي» ú‏ 
نت وغو تا عَنْ حَمّاد ن سَلمَة عَنْ خالد 


dg بن مالك عن عَائشّة‎ Wp ¿ عن‎ sean | عن خخالد بن اي‎ lidi 


Jag IE di‏ الله : استقبلوا بمَقعدتي a‏ وَقال بن 
إِسْحَاقَ: حرج الي 2 وَهُمْ يذكرون كراهية استقبال aka‏ بالف وج 
aja SB GG‏ حولوا مَفَعَدَتيْ إِلَى aah‏ وَهَذَا مثلهُ. 

164. Muhammad bin Abdullah bin Ibrahim mengabarkan 

kepada kami, Bisyr bin Musa mengabarkan kepada kami, Yahya bin 
Ishag mengabarkan kepada kami, Hammad bin Salamah mengabarkan 
kepada kami (h), Ja'far bin Muhammad Al Wasithi mengabarkan 
kepada kami, Musa bin Ishag mengabarkan kepada kami, Abu Bakar 
dan Waki' mengabarkan kepada kami, dari Hammad bin Salamah, 
dari Khalid Al Hadzdza', dari Khalid bin Abu Ash-Shalt, dari Irak bin 
Malik, dari Aisyah, riwayat ini, yang mana Aisyah mengatakan, 
“Maka Rasulullah SAW bersabda, “Hadapkanlah tempat buang 


hajatku ke arah kiblat.” Yahya bin Ishaq mengatakan, “Nabi SAW 
keluar, saat itu mereka menyebutkan ketidak-sukaan menghadap ke 


bertanya kepada Muhammad mengenai hadits ini, lantas ia menjawab, “Hadits 
muththarib.' Yang shahih dari Aisyah RA, lalu ucapannya. Abu Hatim ` 
kemudian menyebutkan seperti ucapan Al Bukhari. Dan bahwa yang tepat 
adalah Irak, dari Urwah, dari Aisyah, lalu ucapannya... Siapa yang 
mengatakan, “Dari Irak, aku mendengar Aisyah secara marfu', maka berarti ia 
telah keliru secara sanad maupun matan.” At-Tahdzib (1720). Berdasarkan hal 
itu, maka hadits tersebut adalah lemah sanadnya, mungathi' lagi munkar, di 
dalam sanadnya terdapat banyak ‘lat’ (cacat), di antaranya, Terputus antara 
Irak dan Aisyah RA, Tidak jelasnya identitas Khalid bin Abu Ash-Shalt, 
Perbedaan mengenai siapa Khalid Al Hadzdza', Perbedaan juga tentang siapa 
Hammad bin Salamah serta matannya yang munkar. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


arah kiblat dengan kemaluan mereka, maka Nabi SAW bersabda, 
“Mereka telah melakukannya? Ubahlah tempat buah hajatku ke arah 
kiblat ”'? Dan riwayat ini seperti itu. 


روس سه 3 30 8-3 وه ےم 2 


É KAU إمْحَاق»‎ SA جَعَْرٌ بْنْ‎ EA - ٥ 
BS K عَنْ عائشة:‎ e عَنْ‎ Jan عَنْ‎ G الثقفي» » عَنْ‎ 
ذَللكَ.‎ Nya لَه أن الس‎ id مرل إلى‎ A 


165. Ja’far bin Muhammad menceritakan kepada kami, Musa 
bin Ishaq mengabarkan kepada kami, Abu Bakar mengabarkan kepada 
kami, Atsh-Tsaqafi menceritakan kepada kami, dari Khalid, dari 
seorang laki-laki, dari Irak, dari Aisyah: “Bahwa Rasulullah SAW 
memerintahkan agar tempat buang hajatnya dirubah, sehingga dirubah 
menghadap ke arah kiblat. Yaitu ketika sampai kepada beliau, bahwa 
P REPRES tidak menyukai hal itu.” 


روه سم ې JL‏ و 

IU NG yi‏ دند ارو 
AA up‏ حي لد عن ابن عُمَرَ قال: eni‏ لي هه في 
ani‏ هما ES‏ له وذ لبي فق في Tank‏ عَلَى JA gd‏ 


P . او يا و‎ bo 


166. Al Husain bin Isma'il dan Muhammad bin Utsaman bin 
Ja'far Al Ahwal menceritakan kepada kami, keduanya mengatakan: 
Muhammad bin Isma'il Al Ahmasi mengabarkan kepada kami, Umar 
bin Syabib mengabarkan kepada kami, dari Isa Al Hannath, dari Asy- 
Sya'bi, dari Ibnu Umar, ia menuturkan, “Aku datang kepada Nabi 
SAW untuk suatu keperluan. Ketika aku masuk ke tempat beliau, 


12 Telah disinggung sebelumnya pada nomor (160). Lihat, komentar-komentar 


terdahulu 
HR. Al Baihagi (1/92). Lihat, komentar sebelumnya dan ucapan Al Bukhari 
mengenai hal tersebut. 


163 


— Sunan Ad-Daraguthni 


ternyata beliau sedang di Harj'“ di atas dua bata dengan menghadap 
ke arah kiblat.” Isa bin Abu Isa Al Hannath adalah seorang yang 
lemah. 


DI MLS — ya‏ سل مه عند pln‏ ها 


3 0 - o z 6 97 با‎ z ا‎ Pa هم و ورم‎ og? o 
أبو المئذر إسماعيل بن عمر» نا ورقای عن سعد بن سعيد» عن عمر بن‎ 
a LS JON 6 ` 2. Tt ر‎ SA Pas 9 
لا تُستقبلوا القبلة ولا‎ BD ات عن ابي يرب قال: قال رَسُول‎ 

0 84 ان‎ ola. سر مه‎ H7 ELO 

Gypa‏ بعائط ولا بول» شرقوا أو غربوا. 

167. Al Husain bin Isma'il mengabarkan kepada kami, 
Muhammad bin Abdurrahim Sha'igah mengabarkan kepada kami, 
Abu Al Mundzir Isma'il bin Umar mengabarkan kepada kami, Warga' 
mengabarkan kepada kami, dari Sa'd bin Sa'id, dari Umar bin Tsabit, 
dari Abu Ayyub, ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, “Janganlah 
kalian menghadap ke arah kiblat dan jangan pula membelakanginya 
ketika buang air besar dan kecil, melainkan menghadaplah ke arah 


timur atau ke arah barat” 


2 2 B- 3 303 


٨‏ نا اِسْمَاعيْل بن مُحَمّد الصّفارء ا العباس بْنْ مُحَمَّد الدوري. نا 


o 0 E EE 1 7237 2309% -.3‏ ت S4 o‏ ر 
ag‏ بن داود» تًا حاتم بن إسماعيل» عن عيسى بن أبي عيسى قال: 


rr CL 223 ۰ r ےه‎ lols o el 3 0 © د‎ 05, 2 s: 
كو‎ 


lols o mn 5 Cia‏ ما NENEM “Tebu an‏ 8 2 2 2 ږو 
قالا؟ قلت: قال أبو هريْرَة: لا تستقبلوا القبلة ولا an‏ وقال نَاۀ 
م 0 ar‏ رغ f 2 Ja BO,‏ ره ó gak “3 ١ r r‏ 1 


Harj adalah sebuah tempat. 

Isnadnya sangat lemah. Isa bin Abu Qais Al Hannath (Al Khabbath atau Al 
Habbath, dilemahkan oleh Ahmad dan ulama lainnya. An-Nasa'i berkata, “Ia 
ditinggalkan.” Ahmad berkata, “Tidak ada apa-apanya.” Ibnu Hibban berkata, 
“Pemahaman dan hafalannya buruk, sering keliru, suka salah fatal sehingga 
pantas ditinggalkan karena seringnya.” 

HR. Al Bukhari (1/109), Ahmad (5/421), Ibnu Khuzaimah (57); Al Baihagi 
(1/91), Al Humaidi (5/419); Abu Awanah (1/199) dan ulama selain mereka. 


166 


Sunan Ad-Daraguthni — 


2 s 5 s s 3 ja 
spen من عباده‎ Lal إن لله تَعالى‎ BERA! A أبي شريرَة‎ 
وما موتكم هذه التي‎ AE ولا‎ ARA Masa 
م ره 23 واد‎ E o fso وي م‎ AA NA تو‎ 
BARA عيسئ. بن هيسر 6 وهو‎ 
168. Isma'il bin Muhammad Ash-Shaffar mengabarkan kepada 
kami, Al Abbas bin Muhammad Ad-Duri mengabarkan kepada kami, 
Musa bin Daud mengabarkan kepada kami, Hatim bin Isma'il 
mengabarkan kepada kami, dari Isa bin Abu Isa, ia mengatakan, “Aku 
katakan kepada Asy-Sya'bi, “Aku heran dengan ucapan Abu Hurairah 
dan Nafi” dari Ibnu Umar.” Asy-Sya'bi bertanya, “Apa yang mereka 
berdua katakan?” Aku jawab, “Abu Hurairah mengatakan, "Janganlah 
kalian menghadap ke arah kiblat dan jangan pula membelakanginya 
(ketika buang hajat).' Sedangkan Nafi mengatakan dari Ibnu Umar, 
“Aku pernah melihat Nabi SAW pergi buang hajat dengan menghadap 
ke arah kiblat.” Asy-Sya'bi berkata, “Ucapan Abu Hurairah itu adalah 
apabila dilakukan di tanah terbuka: Sesungguhnya Allah memiliki 
para makhluk di antara para hamba-Nya yang melakukan shalat di 
tanah terbuka, maka janganlah kalian menghadap ke arah mereka dan 
jangan pula membelakangi mereka (ketika buang hajat). Adapun 
rumah-rumah yang kalian jadikan tempat buang hajat, tidak ada 
kiblatnya’.”'® Isa bin Abu Isa adalah Al Hannath, yaitu Isa bin 
Maisarah adalah seorang yang lemah. 


سر ند روه 303 ,720 20 350 30320 ره Tt eU‏ 
Op 303,72? r‏ 3 موسي 7 هام .2 رو بير اس 


نا LSN‏ بن عرَقَة نا an‏ يى بن سَعيْد الأَنْصّاري» عَنْ Jawa‏ 


4 


° رو هه A‏ رلا - e‏ خا ې کرو 2 هابر ,209 223 
EU‏ بن حبان» عن عمه واسع بن حبان قال: سمعت ابن عمر 


5 sfo? 2- 9 Tata o ت‎ 2 E or 7 
SARA اظن‎ S عَلَى بيْت حَفْصّة في سَاعَة‎ EN Su ول‎ 


167 


Isnadnya sangat lemah. HR. Ibnu Majah (323). Isa bin Abu Isa seorang perawi 
yang ditinggalkan. Biografinya telah disinggung pada hadits nomor 166. 


(132) — Sunan Ad-Daraguthni 


في تلك aé‏ فاطلغت» فإذا أا برَسُول ES BAN‏ مستقبإ 
4 دوه 

169. Ya'gub bin Ibrahim Al Bazzaz dan Ahmad bin Abdullah 

Al Wakil menceritakan kepada kami, keduanya mengatakan: Al 
Hasan bin Arafah mengabarkan kepada kami, Husyaim mengabarkan 
kepada kami, dari Yahya bin Sa'id Al Anshari, dari Muhammad bin 
Yahya bin Habban, dari pamannya, yakni Wasi’ bin Habban, ia 
mengatakan, “Aku mendengar Umar mengatakan, “Pada suatu saat, 
aku naik ke atas atap rumah Hafshah. Aku kira tidak seorang pun yang 
keluar pada saat itu. Kemudian aku mengamati, ternyata Rasulullah 


SAW sedang berada di atas dua bata (buang hajat) dengan menghadap 
ke arah Baitul ۷1 ووڼلېه‎ ۴" 


20. Bab Seputar Istinja 


r 303 هور و رن‎ X Sor Pt 


KG EA - ٠‏ الله ن JASA‏ بْنِ عبد Gi Ual UP‏ هشاې ا 
Oa jl‏ عَبْدُ الله بن يَحْبَى anta E‏ حل أنه 
عَنْ عَائِشَة قالت: بال Su‏ الله ف Kb‏ عم ah‏ بکوز من eú‏ فقال 
I‏ الله : إن لم أؤمر أن uda Gy‏ بل Lk‏ كانتا اه 


لا ب به» رد به أ AA pa E‏ عن اب | DA‏ دتو 
ص تَفرَ بو يعقو 8 ڪن ابن ابي 


اة من La‏ 


170. Abdullah bin Muhammad bin Abdul Aziz menceritakan 
kepada kami, Khalaf bin Hisyam mengabarkan kepada kami, Abu : 
Ya'gub Abdullah bin Yahya At-Tauam mengabarkan kepada kami, 
dari Abdullah bin Abu Mulaikah, dari ibunya, dari Aisyah, ia 
menuturkan, “Rasulullah SAW buang air kecil, lalu Umar 


168 


HR. Al Bukhari di dalam Al Wudhu `, nomor (12/14): Muslim di dalam Ath- 
Thaharah (61/62), Abu Daud (12): Ibnu Khuzaimah (59), At-Tirmidzi (11), 
An-Nasa 'i dan Al Baihaqi (1/92) serta para pengarang lainnya. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


membawakan setimba air. Lalu Rasulullah SAW bersabda, 
“Sesungguhnya aku tidak diperintahkan untuk berwudhu setiap kali 
buang air kecil. Seandainya aku melakukannya, tentu akan menjadi 
Sunnah? "19? Sanadnya tidak bermasalah. Abu Ya'gub At-Tauam 
meriwayatkan sendirian dari Ibnu Mulaikah. Sejumlah perawi yang 
memarfu 'kannya meriwayatkan darinya. 


ك بن ابي Aa‏ مُحَمَّدُ بْنْ Ban‏ 

r e l- z a Dr e . eta ° „of سا 0 وره‎ 

ag Ta id وه‎ id ّپ" £ . وي‎ . Fa سا‎ r 

WA‏ قال: ني ابو أيوب 1 بن عبد الله Par‏ 0 مالك 

KY‏ صَاريون» عن Ter‏ الله 5 في هده الآية 5 Jen‏ يبو أن 

2f 2 ا‎ P Gi Haa 1-27 U MAYA [< ګر‎ ase رصهو د و‎ Če ser. 

يتطهروا والله عيب المطهرير ل: يا نصارء ود الله قد نی 
fo 2,‏ 


Wagé يا رَسؤل الله‎ AJE فما طُهُورٌكُمْ هَذا؟‎ aal في‎ a 
مَعَ ذلك من‎ E رَسُوْلَ الله‎ JB AS لما وشل‎ 

Em ب أن‎ A WAN من‎ Ei ذا‎ p TAR SAN AG A 

DAN‏ فقال: GA‏ ذاكَ aku‏ تة بن ابي eS‏ ليس بقوي. 


171. Ahmad bin Muhammad bin Abu Syaibah menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Mas'adah menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Utbah bin Abu 
Hakim mengabarkan kepadaku, dari Thalhah bin Nafi', bahwa ia 
menyampaikan kepadanya, ia mengatakan, “Abu Ayyub, Jabir bin 
Abdullah dan Anas bin Malik menceritakan kepadaku dari Rasulullah 
SAW tentang ayat ini: “Di dalamnya ada orang-orang yang ingin 
membersihkan diri, dan Allah menyukai orang-orang yang bersih.” 


HR. Abu Daud (42): Ibnu Majah (327): Ahmad (6/95): Abu Ya'la‏ "ا 
meriwayatkannya dari Ibnu Abi Malikah, dari ayahnya, dari Aisyah, Al‏ 
Majma' (1/241); Adz-Dzahabi di dalam Al Mizan (9662). Pada biografinya‏ 
terhadap Yahya bin At-Tau'am, ia berkata, “Dilemahkan oleh Ibnu Ma'in dan‏ 
Ibnu Hajar di dalam kitab Lisannya (6/994): Al Baihagi (1/113).‏ 


— Sunan Ad-Daraguthni 


(Os. At-Taubah )91: 108) lalu beliau bersabda, “Wahai sekalian kaum 
Anshar! Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mendatangkan kebaikan 
pada kalian dalam hal bersuci. Lalu, bagaimana bersucinya kalian? 
Mereka menjawab, “Wahai Rasulullah!, kami berwudhu untuk shalat 
dan mandi karena junub.” Rasulullah SAW bertanya lagi, “Ada yang 
lainnya selain itu?” Mereka menjawab, “Tidak ada. Hanya saja apabila 
seseorang dari kami telah selesai buang hajat, ia suka beristinja 
dengan air.” Maka beliau pun bersabda, “Itu dia. Hendaklah kalian 
melakukan itu”? Utbah bin Abu Hakim tidak kuat 
(periwayatannya). 


21. Bab Air Bekas Minum 


8... ومر‎ 70 o Ine 0 z 3 اب‎ Ra م٥۵ روه و‎ z 
بن إِبراهيم الصفغَاني»‎ Hah بن اِسْمَاعَيْلِ الفارسي» نا‎ Kasan نا‎ -5 


ا عبد الرّرّاقء عن SA‏ بن AA SIS AAA‏ عن ابي 
سوه سم o- o‏ ها AE‏ رر وه > سل fá, 2z‏ ره NS‏ پر و 
عن حابر بن عبد الله: أن رَسول Sua‏ أفضّلت السباع. 


172. Muhammad bin Isma'il Al Farisi mengabarkan kepada 
kami, Ishag bin Ibrahim Ash-Shan'ani mengabarkan kepada kami, 
Abdurrazzag mengabarkan kepada kami, dari Ibrahim bin 
Muhammad, dari Daud bin Al Hushain, dari ayahnya, dari Jabir bin 
Abdullah: Bahwa Rasulullah SAW berwudhu dengan air sisa minum 
binatang buas.'”! 


70 HR. Ibnu Majah (355): Al Baihaqi (1/105); Al Hakim (1/155); Al Ourthubi di 


dalam kitab Tafsirnya (8/260); Ibnu Al Jarud di dalam Al Muntaga (40). 
Dinilai shahih oleh An-Nawawi di dalam Al Majmu’ (2/99), dinilai hasan oleh 
Az-Zaila'i di dalam Nashb Ar-Rayah. Menurutku, mengenai Utbah bin Abu 
Hakim, Abu Hatim bertaka, “Layak.” Ibnu Ma'in berkata, “Lemah.” ` 
Terkadang mengatakan, “Tsigah.” Ahmad menilainya Layyin, yakni sedang- 
sedang saja dalam tingkatan hadits. Ibnu Adi berkata, “Aku berharap tidak apa- 
apa.” An-Nasa'i berkata, “Lemah.” Terkadang ia mengatakan, “Tidak kuat.”, 
Al Mizan (5469). Ibnu At-Turkumani berkata, “Dalam sanadnya terdapat Utbah 
bin Abu Hakim yang dilemahkan oleh Ibnu Ma'in dan An-Nasa'i. Ibrahim bin 
Ya'qub As-Suddi berkata, “Haditsnya tidak terpuji.” Al Bushiri di dalam 4z- 
Zawa'id (1/28) berkata, “Isnad ini lemah. Utbah bin Abu Hakim seorang yang 
lemah sedangkan Thalhah tidak bertemu dengan Abu Ayyub.” 

V! HR. Ibnu Al Jauzi di dalam At-Tahgig (1/67), di dalam sanadnya terdapat 


Sunan Ad-Daraguthni — 


وس 30 23 اوم £ -o‏ پر o‏ رم ممه ,29 30 هو و 0- مه £ o‏ 
إبراهيم هو ابن أبي يحبى ضعيف. وتابعه إبراهيم بن إسماعيل بن ابي 
حَبيبة ولَيْسَ بالقوي في الحّدیث. 

Ibrahim adalah Ibnu Abi Yahya, ia lemah. Di-mmutaba ah oleh 


riwayat Ibrahim bin Isma'il bin Abu Habibah, namun ia pun tidak kuat 
dalam periwayatan hadits. 


٣‏ - نا ابو بكر den‏ الرَبيعُ بْنْ CO‏ نا الشافعي» نا 
Ka‏ بن سالم عن ابن ابي kan‏ عَنْ دَاوْدَ بن wadi‏ عَنْ ah‏ عَنْ 
TN INN 25 Tant 7‏ 3 ورد اوه 2 و Na a‏ 
حابر قال: قيْل: يا رَسؤل الله KASI cakal Ca Cot‏ قال: وَبمَا 
AG) KN RU kadi‏ ِن JAAN‏ 
ن ابي حَبيبّة. 

173. Abu Bakar An-Naisaburi menceritakan kepada kami, Ar- 

Rabi’ bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, Asy-Syafi'i 
mengabarkan kepada kami, Sa'id bin Salim mengabarkan kepada 
kami, dari Ibnu Abi Habibah, dari Daud bin Al Hushain, dari ayahnya, 
dari Jabir, ia mengatakan, “Dikatakan kepada Rasulullah, “Apa boleh 


kami berwudhu dengan air sisa minum keledai?” Beliau menjawab, 
“Bahkan dengan air sisa minum binatang buas'.”'? Ibnu Abi Habibah 


Ibrahim bin Abu Yahya. Ibrahim bin Ar'arah berkata, “Aku mendengar Yahya 
bin Sa'id berkata, “Aku bertanya kepada Malik mengenainya, apakah ia tsigah 
dalam hadits? Ia menjawab, “Tidak, demikian pula dalam agamanya”.” Al 
Mundziri berkata, “Ia ditinggalkan oleh Ibnu Al Mubarak dan banyak orang.” 
Abbas meriwayatkan dari Ibnu Ma'in, “Pendusta, Rafidhi (penganut aliran 
Syi'ah ekstrem).” An-Nasa'i berkata, “Ditinggalkan. Dan syaikhnya, Daud bin 
Al Hushain dinilai tsigah oleh Yahya bin Ma'in dan ulama selainnya. Abu 
Zur'ah berkata, “Tidak ada apa-apanya.” 

Lihat keterangan yang lalu. Di dalam sanadnya terdapat Ibrahim bin Isma'il bin 
Abu Habibah. Al Bukhari berkata, “Ia banyak meriwayatkan hadits-hadits 
munkar.” An-Nasa'i berkata, “Lemah.” Ahmad berkata, “Tsigah.” Ibnu Ma'in 
terkadang berkata, “Haditsnya layak.” Dan terkadang berkata, “Tidak ada apa- 
apanya.” Diriwayatkan oleh Al Baihagi (1/249) (1/250) dari dua jalur 
terdahulu. Dikeluarkan juga oleh Ath-Thabari di dalam Tahdzib Al Atsar 
(2/718-720) dari jalur Hannad bin As-Sari, ia berkata, “Abu Al Ahwash 


172 


— Sunan Ad-Daraguthni 


lemah juga, yakni Ibrahim bin Isma'il] bin Abu Habibah. 


٣ ”, 


3 عر ` هوو 


D - ¥‏ أبو Je‏ بن زياد نا إبراهيم الْحَربي قال: ag‏ 


الشافعي» عن سعيد Taa PAS a‏ عن داو ب بن لع 

بهذا تحوة. 

174. Abu Sahl bin Ziyad menceritakan kepada kami, Ibrahim 

Al Harbi mengabarkan kepada kami, ia mengatakan: Asy-Syafi'i 

menceritakan dari Sa'id bin Salim, dari Ibnu Abi Habibah, dari Daud 
bin Al Hushain riwayat ini seperti itu.” 


kama Bab - ٥‏ بن LA‏ بن ريد الحئائي» نا مُحَمَّدُ KA‏ بن 
Bi TEDE‏ عَتَابٍ» ٢ H‏ كامل» ا يوسف بن حالد السّمتي» عن 


JB أن رَسُوْلَ الله‎ ngah oG بن‎ Sea 
P DA Yah me ee 


175. Muhammad bin Ahmad bin Zaid Al Hinna'i 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ahmad bin Daud bin Abu 
Attab mengabarkan kepada kami, Abu Kamil mengabarkan kepada 


menceritakan kepada kami, dari Hushain, dari Ikrimah, ia berkata, “Umar 
pernah melewati sebuah telaga dan hendak berwudhu”, lalu para pemilik telaga 
berkata kepadanya, “Banyak binatang-binatang buas dan anjing-anjing yang 
sering mengeluarkan air liur.” Maka berkata Umar, “Ia mengeluarkan air liur di 
dalam perutnya.” Kemudian ia berwudhu' dan isnadnya shahih. Dan juga dari 
jalur Humaid bin Mi'dah As-Sami, ia berkata, “Yazid bin Zurai'i menceritakan 
kepada kami, ia berkata, “Aban bin Jum'ah berkata, ia berkata, Ikrimah. 
menceritakan kepada kami... kemudian ia mengemukakan seperti itu akan 
tetapi di dalamnya disebutkan bahwa Umar meminum air telaga itu.” Juga 
diriwayatkan dari jalur Sufyan, dari Habib bin Abu Tsabit, dari Maimun bin 
Syabib, dari Umar seperti yang pertama. Di dalam sanadnya terdapat ingitha' 
(keterputusan jalur sanad), kemudian ia mengemukakan seperti itu juga dari 
jalur Isma'il bin Ibrahim, dari Ayyub, dari Ikrimah darinya. Dan isnadnya 
Shahih. Juga diriwayatkan oleh Abdurrazzag di dalam Mushannaf-nya (1/67). 

Lihat keterangan yang lalu. Di dalam sanadnya terdapat Ibnu Abi Habibah dan 
Daran bin Al Hushain. Biografinya telah disebutkan pada hadits sebelumnya. 


173 


Sunan Ad-Daraguthni — 


kami, Yusuf bin Khalid As-Samti mengabarkan kepada kami, dari 
Adh-Dhahhak bin Abbad, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, bahwa 
Rasulullah SAW bersabda, “Harga (hasil penjualan) anjing adalah 
buruk (haram), dan (hasil penjualan) itu lebih buruk daripada 
(anjing) itu sendiri.” Yusuf As-Samti lemah. 


Was - 5‏ ال KA HIS‏ أَحْمَدُ بن م مَنْصُوْرِء نا أبو ja‏ 


z 5 - 
-073 0 É عه ه‎ o 19 


0 - مع کم á‏ را وور ه e eae‏ صن ان رر يو و2 
نا عيسى بن المسيب» حدثني ابو زرعة» عن أبي هريرة قال: كان رسول 
y‏ مسر سه ا Ora. 5 la? ar oslos? ef‏ اډ Denga‏ 
الله SB‏ دار قوم من KARI ma‏ دار» فشق ذلك عليهم» فقالوا: 
To ri -‏ > سل و ag ii‏ ان سي ےھ Jz é bn nT ze‏ وه که 
یا رَسول الله تأتي IS‏ فلان ولا تأتي دَارَنا. فقال التي g‏ لأن في 


3 رر هو 


ر ري ۶ ۰ي DED‏ ډار و ي LN‏ لگ معد 3 
S‏ كلبا. قالوا: فإن في دارهم Nyen‏ فقال EP a‏ الستور سبع. 
IA‏ به عيسى EA‏ أبئ رُرْعَة وَهُوَ صَالح الْحَدِيْثْ. 


176. Al Husain bin Isma'il menceritakan kepada kami, Ahmad 
bin Manshur mengabarkan kepada kami, Abu An-Nadhr mengabarkan 
kepada kami, Isa bin Al Musayyab mengabarkan kepada kami, Abu 
Zur'ah menceritakan kepadaku, dari Abu Hurairah, ia mengatakan, 
“Rasulullah SAW mendatangi rumah suatu kaum dari golongan 
Anshar. Di bawah mereka terdapat rumah lain, sehingga hal itu sulit 
bagi mereka, maka mereka berkata, “Wahai Rasulllah! Engkau 
mengunjungi fulan tapi tidak mengunjungi rumah kami.” Maka Nabi 
SAW bersabda, “Karena di rumah kalian itu ada anjing.” Mereka 
berkata, “Sesungguhnya di rumah mereka ada kucing.” Nabi SAW 
bersabda, “Kucing adalah binatang buas”.”!”” Isa bin Al Musayyab 


'* HR. Al Baihaqi dari jalur pengarang (1/19): Al Hakim (1/155), di dalam 


sanadnya terdapat Yusuf bin Khalid As-Samti. Al Bukhari berkata, “Mereka 
diam (abstain) mengenainya.” Ibnu Ma'in dan Amr bin Ali berkata, “Yusuf 
sering berdusta.” An-Nasa'i berkata, “Tidak tsigah.” Ia memiliki tarjamah di 
dalam Al Mizan (4/463); At-Tarikh Al Kabir (8/388); Al Majruhin (3/131). 

HR. Al Hakim (1/183), Ath-Thahawi di dalam Al Musykil )3/272(: Ibnu Al 
Jauzi di dalam Al “lal (1/334); Al Baihaqi (1/149); Al Ugaili 
mengemukakannya dalam tarjamah Isa bin Al Musayyab dalam Adh-Dhu 'afa" 
dan Adz-Dzahabi juga mengemukakannya di dalam Al Mizan (3/323): Ibnu 
Abi Hatim dalam اه‎ ‘lal (1/44), dinilai shahih oleh Al Hakim dan ditolak oleh 


175 


— Sunan Ad-Daraguthni 


meriwayatkannya sendirian dari Abu Zur'ah, ia haditsnya layak 
diterima. 


JAM AN - ۷‏ نا زياد نر Un‏ محمد بن رع 
Ed‏ وتا JAN A‏ نا سَلْمُ بِنْ a‏ نا وكيم جمیعاء عن عيسى 


< ررغ عر أبي هُرَيْرَةَ قال: قال ل الله‎ 7 ga a بن‎ 
رر رر کو‎ 
وكيع: الهر سبع.‎ Jú, a 
177. Al Husain bin Isma'il mengabarkan kepada kami, Ziyad 
biin Ayyub mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Rabi'ah 
mengabarkan kepada kami. Dan Al Husain bin Isma'il mengabarkan 
kepada kami, Salm bin Junadah mengabarkan kepada kami, Waki' 
mengabarkan kepada kami, semuanya dari Isa bin Al Musayyab, dari 
Abu Zur'ah, dari Abu Hurairah, ia berkata, “Rasulullah SAW 
bersabda, “Kucing adalah binatang buas'.” Waki’ menyebutkan 
(dengan redaksi): “Al Hirr (Kucing) adalah binatang buas.””* 


22. Bab Jilatan Anjing Pada Bejana 


20 07 4 مر بي Ba‏ سی 


a‏ دوا اول ال 


9 ب © 


ija ِنْ زا نا الأعمش» ا أَبُو صَالح و وأو‎ AA نا عبد‎ aa 
عد‎ ASI Sh عن أب هُرَيْرَةَ قال: قال رَسُوْل الله يك: إذا‎ 


Adz-Dzahabi dalam At-Talkhish. Yahya bin Ma'in berkata, “Isa bukan apa- 
apa.” Al Ugaili berkata, “Tidak ada mutaba'ah terhadap hadits ini kecuali ` 
orang yang sepertinya atau lebih rendah darinya.” Ibnu Hibban berkata, “Ia 
suka membolak-balik berita dan tidak mengetahui, kerap keliru dan tidak 
paham hingga keluar dari batasan untuk dapat dijadikan hujjah.” Al Hafizh 
berkata di dalam Ta'jil Al Manfa'ah (338), “Al Hakim berspekulasi di dalam 
Mustadrak-nya dengan mengeluarkan haditsnya lalu menjadikannya padits 
shahih.” 

HR. Ahmad (2/444); Al Ugaili (331); Al Baihaqi (1/251-252), di dalam 
sanadnya juga terdapat Isa. Biografinya telah dikemukakan pada hadits 
terdahulu. 


176 


Sunan Ad-Daraquthni — 


فليغسلة سبع x aa‏ صحيح. 
Abdullah bin Muhammad bin Abdul Aziz menceritakan‏ .178 
kepada kami, Abbas bin Al Walid An-Narsi mengabarkan kepada‏ 
kami, Abdul Wahid bin Ziyad mengabarkan kepada kami, Al A'masy‏ 
mengabarkan kepada kami, Abu Shalih dan Abu Razin mengabarkan‏ 
kepada kami, dari Abu Hurairah, ia berkata, “Rasulullah SAW‏ 
bersabda, Vika seekor anjing menjilat pada bejana seseorang di‏ 
antara kalian, maka hendaklah ia mencucinya tujuh kali? ”"' Shahih.‏ 


EA - 8‏ أبو بكر التيسابوري» نا محمد بْنْ يخ تا إسماعيل بن 


خَليل» ٿا علي ٿن gga‏ عن GAMES‏ عن ابي صَالح وبي tni)‏ عَنْ 
۶ م ا الله : p‏ ول US‏ في SA ú‏ 
هفك BEN Ki‏ حَسَنْ HIS Wg‏ 
Lg‏ 


179. Abu Bakar An-Naisaburi menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Yahya mengabarkan kepada kami, Isma'il bin Khalil 
mengabarkan kepada kami, Ali bin Mushir mengabarkan kepada kami, 
dari Al A'masy, dari Abu Shalih dan Abu Razin, dari Abu Hurairah, 
ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, “Jika seekor anjing menjilat 
pada bejana seseorang di antara kalian, maka hendaklah ia 


menumpahkan (isinya) dan mencucinya tujuh kali? ۹ Isnadnya 
۱٨ HR. An-Nasa'i (1/52-53); Ibnu Majah (366) dari hadits Ibnu Umar dan dari 
jalurnya (363) dari hadits Abu Hurairah, hadits bab ini, dan dari jalur Al A'raj, 
dari Abu Hurairah (364), Abu Awanah (1/207, 209). 

HR. Muslim di dalam Ath-Thaharah (89), Al Baihaqi (1/18): An-Nasa'i (1/53), 
ia berkata, “Aku tidak mengetahui seorang pun yang me-mutaba'ah Ali bin 
Mahr terhadap ucapannya, Ibnu Khuzaimah (98): Abu Awanah (1/18): Ibnu 
Adi mengeluarkan di dalam Al Kamil (3/1261) dari Al Husain bin Ali Al 
Karabisi, Ishag Al Azrag menceritakan kepada kami, Abdul Malik 
menceritakan kepada kami, dari Atha', dari Abu Hurairah, ia berkata, 
“Rasulullah SAW bersabda, “Jika ada anjing menjilat pada bejana seseorang 
di antara kalian, maka hendaklah ia menumpahkannya dan mencucinya tiga 
kali.” Kemudian merwiayatkannya dari Amr bin Syaibah, Ishaq Al Azrag 
menceritakan kepada kami secara mauguf. Ia berkata, “Tidak ada yang 


178 


— Sunan Ad-Daraguthni 


shahih hasan dan semua perawinya tsigah. 


ó‏ 2 مو 


E‏ الْمَحَاملي» Lau Sa‏ تا eé‏ نا حماد بن 


o و‎ or 6 ق‎ ۹ 

UNI في الكلب يلغ في‎ BA عن ابي‎ daa ونت عن‎ 35 
Ke pa قال: نوراق وه 1 ات . صحيح‎ 
180. Al Mahamili menceritakan kepada kami, Hajjaj bin As- 
Sya'ir mengabarkan kepada kami, Arim mengabarkan kepada kami, 
Hammad bin Zaid mengabarkan kepada kami, dari Ayyub, dari 
Muhammad, dari Abu Hurairah: Tentang anjing yang menjilat pada 
bejana, ia mengatakan, “Ditumpahkan dan dicuci tujuh "زي‎ 

Shahih mauguf. 


2 15 ېوه ر سه Jo 209 2 Z e37‏ ََ‫ ° م هس g‏ وير 
Bab - NAN‏ بو بكر Ng GI‏ بُ سان بن ريد ا MG‏ 


Sa عن‎ a عنِ‎ KAN عن‎ Hata IH بن ۸ الهلالي»‎ 
sos? UI yaa lols o رو ور ار‎ 
طهر إِنَاء‎ E DERRITE, 00 


MIL سَيْعَ مرات» الأولى‎ Jaa فيه‎ SI إذا ولع‎ Sa 


menjadikannya marfu' selain Al Karabisi. Tidak aku dapati hadits munkar 
yang diriwayatkan Al Karabisi selain hadtis ini. Imam Ahmad 
menyudutkannya dalam masalah lafazh dengan Al Our'an, sedangkan dalam 
hadits, menurutku tidak apa-apa.” Ibnu Al Jauzi mengeluarkan di dalam Al 
‘lal (1/332-333), ia berkata, “Hadits ini tidak shahih. Tidak ada yang 
menjadikannya marfu’ dari Ishaq selain Al Karabisi. Ia termasuk orang yang 
haditsnya tidak dapat dijadikan hujjah. Asal hadits ini adalah hadits mauguf, 
diriwayatkan oleh Abdul Wahhab, dari Adh-Dhahhak, dair Isma'il bin. 
“Ayyasy, dari Hisyam bin Urwah, dari Abu Az-Zinad, dari Al A'raj, dari Abu 
Hurairah RA, dari Nabi SAW mengenai anjing yang bila menjilati bejana, 
apakah dicuci tiga kali, lima atau tujuh kali? Abdul Wahhab menyendiri 
dengan hal ini. Al Ugaili berkata, “Abdul Wahhab ditinggalkan haditsnya.” 
Ibnu Hibban berkata, “Tidak dapat dijadikan hujjah. Sedangkan Isma'il bin 
“Ayyasy adalah lemah sebagaiman terdahulu.” Menurutku, “Hadits ini akan 
dipaparkan nanti oleh pengarang pada nomor (191), dan diriwayatkan pula oleh 
Al Baihaqi (1/240); Ath-Thahawi di dalam A! Musykil (1/23). 


٥۶ Isnadnya hasan mauguf. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


181. Abu Bakar An-Naisaburi menceritakan kepada kami, 
Yazid bin Sinan bin Yazid mengabarkan kepada kami, Khalid bin 
Yahya Al Hilali mengabarkan kepada kami, Sa'id -yakni Ibnu Abi 
Arubah- menceritakan kepada kami, dari Oatadah, dari Al Hasan, dari 
Abu Hurairah. Dan Yunus dari Al Hasan, dari Abu Hurairah, dari 
Nabi SAW, beliau bersabda, “Sucinya bejana seseorang di antara 
kalian apabila dijilat anjing adalah dicuci tujuh kali, dimana yang 
pertamanya (dicampur) dengan tanah” 


o م وم ه ۶ م‎ z 


Je. c 7‏ وو z Le.‏ 4 و 2 
ا حر بن ص نا Ja‏ بِنْ بک تا EGI‏ 
2 ° 0 0- سه د o‏ مه AN‏ ا ` 72 و z‏ 
عن ابن سيرين» عن أبي هُرَيْرَةَ قال: قال رَسُؤل الله 58: Dab‏ إِنَاء 

7 3 4 # دور رق‎ I eat 4 a. o, e ké e -£ 
بالتّراب.‎ SAN gi Dp سبع‎ alay أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن‎ 


NAN‏ نا ابن صاعد» 


AN‏ على ابن سيرين في مرضه ولم يسمع منه. 
Ibnu Sha'id mengabarkan kepada kami, Bahr bin Nashr‏ .182 
mengabarkan kepada kami, Bisyr bin Bakr mengabarkan kepada kami,‏ 
Al Auza'i mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Sirin, dari Abu‏ 
Hurairah, ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, “Sucinya bejana‏ 
seseorang di antara kalian apabila dijilat anjing adalah dengan‏ 
mencucinya tujuh kali, dimana yang pertamanya (dicampur) dengan‏ 
tanah”! Al Auza'i pernah datang ke tempat Ibnu Sirin ketika sakit,‏ 
namun ia tidak mendengar darinya.‏ 


ګند هک ,08 ٢ Ge... . Pe ON.‏ 
Kd - ۳٣‏ النَيِسَابُوْري» ا بكار بن 3 وَحَمَّادُ ip‏ الحَسّن 


a? 


d i S E olé نا ابو‎ NG 


z‏ بير .3016 و هو سر ]ا 


5 نا محمد بن سيرين» عن ابي هريره 
قال: قال رَسُوْل الله 8: Sb‏ الإناء إذا ولغ الکلب فيه يُْسَل سَبْعَ 


ره 2 7 - ° 26 رو ذه روه ?28 Bo‏ 8 بم so‏ 
مات INI‏ بالتُراب. وَالْهرَة مَرَة أو مركين. قر UB‏ هَذا صّحيْح. 


- 


° HR. Al Bukhari di dalam Al Wudhu ' (23) tanpa menyebutkan “tanah”: Muslim 


di dalam Ath-Thaharah, hadits nomor (61): Ibnu Khuzaimah (91-95) dan Abu 
: Daud (71). 
۱١ HR. Al Baihaqi (1/240). 


— Sunan Ad-Daraguthni 


183. Abu Bakar An-Naisaburi menceritakan kepada kami, 
Bakkar bin Outaibah dan Hammad bin Al Hasan mengabarkan kepada 
kami, keduanya mengatakan: Abu Ashim mengabarkan kepada kami, 
Ourrah bin Khalid mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Sirin 
mengabarkan kepada kami, dari Abu Hurairah, ia berkata, “Rasulullah 
SAW bersabda, “Sucinya bejana apabila dijilat anjing adalah dicuci 
tujuh kali, dimana cucian yang pertama (dicampur) dengan tanah. 
Sedangkan (yang dijilat) kucing (adalah dicuci) sekali atau dua 
kali? ?”** Qurrah ragu (dalam mengungkapkan redaksinya). Riwayat 
ini shahih. 


را وس توه دست 05 ۸ه 4 2z‏ .315 ه z‏ وس 7 2°03 وو 
GAS - ٤‏ أبو بكر النيسَابوري» نا محمد بن يَحَيَىء نا موسى بن 


2 
٨ 
ك‎ -9 


an‏ نا 5 أن مُحَمّدَ ن سيْريْنَ ol RAS‏ هريرة 


| 
ان بی الله ف قال: إذا ولغ a AWE HAN | Sa‏ 
رات السَّابِعَة a Ny SA‏ 


184. Abu Bakar An-Naisaburi menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Yahya mengabarkan kepada kami, Musa bin Isma'il 
mengabarkan kepada kami, Aban mengabarkan kepada kami, Oatadah 
mengabarkan kepada kami, bahwa Muhammad bin Sirin mengabarkan 
kepadanya, bahwa Abu Hurairah meneritakan kepadanya, bahwa 
Nabiyullah SAW bersabda, “Apabila anjing menjilat pada bejana, 
maka cucilah tujuh kali (dicampur) dengan tanah.” Riwayat ini 


82 HR. Al Baihaqi (1/247); Al Hakim (1/160); Ibnu Al Jauzi di dalam At-Tahgig 


(1/81), Ath-Thahawi di dalam Asy-Syahr, hal 1; dan dalam Al Musykil (3/267). 
Ia berkata, “Shahih lagi muttashil.” 

HR. Abu Daud (73) dari jalur Musa bin Isma'il. Abu Daud berkata, “Ada pun 
Abu Shalih, Abu Razin, Al A'raj, Tsabit Al Ahnaf, Hammam bin Munabbih : 
dan Abu As-Suddi Abdurrahman, mereka semua meriwayatkannya dari Abu 
Hurairah RA dan tidak menyebut 'tanah'; Abu Awanah (1/208); Al Baihagi 
(1/241), ia berkata, “Tidak ada Tsigah yang meriwayatkannya selain Ibnu 
Sirin, dari Abu Hurairah. Yang meriwayatkannya selain Hisyam, dari Qatadah, 
dari Ibnu Sirin sebagaimana telah disinggung sebelumnya. Terdapat hadits 
yang valid dari Nabi SAW yang diriwayatkan Abdullah bin Mughaffal yang 
menyebut “tanah.” Menurutku, Bahkan diriwayatkan oleh Abu Rafi’ dari Abu 
Hurairah juga sebagaimana yang akan datang pada nomor (187). Ia juga ada 
pada Al Baihagi (1/241) akan tetapi ia berkata, “Ini adalah hadits gharib, bila 


183 


Sunan Ad-Daraguthni — 


Shahih. 


an عبد المُلك» عن 3 بإستاده‎ 
185. Abu Bakar menceritakan kepada kami, Ahmad bin 
Manshur mengabarkan kepada kami, Abu Ghassan mengabarkan 
kepada kami, Al Hakam bin Abdul Malik mengabarkan kepada kami, 
dari Qatadah, dengan isnadnya, seperti itu. 


PAN‏ تع هام 1 ۰ 290 - r‏ و و هو ,8 Pd‏ 7 دو 
NAN‏ - خدتا ابو ب > ا إبراهيم بْنْ هَانئ نا محمد بن بکار نا سعید 
8 شر عن 5315 بإستاده Oi‏ الا اه قال: الأولى In AAL‏ 


s r 


186. Abu Bakar Abdullah menceritakan kepada kami, Ibrahim 
bin Hani’ mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Bakkar 
mengabarkan kepada kami, Sa'id bin Basyir mengabarkan kepada 
kami, dari Qatadah, dengan isnadnya, serupa itu, hanya saja ia 
menyebutkan (dengan redaksi): “(Cucian) yang pertama (dicampur) 
dengan tanah.” Riwayat ini shahih. 


epla بن ستان» نا مُعَاذ بن‎ az نا‎ SAI بو بكر‎ es - NAV 
$ Tr ابي‎ We gil أب‎ We عَنْ خلاس»‎ 3S أبي» عر‎ a 
NI مات‎ > AMA ANI في‎ IS Ap BE: 0 


هذا ص صحيح. 


dihafal Mu'adz, maka itu baik.” Menurutku, Al hasan meriwayatkan dari Abu 
Hurairah sebagaimana yang akan datang. Mengenai pendengarannya darinya 
masih diperbincangkan. Yang paling kuat, bahwa ia tidak pernah mendengar 
darinya. 

٥٩٩ HR. Al Baihaqi (1/241); Al Hakim (1/160). 


— Sunan Ad-Daraguthni 


187. Abu Bakar An-Naisaburi menceritakan kepada kami, 
Yazid bin Sinan mengabarkan kepada kami, Mu'adz bin Hisyam 
mengabarkan kepada kami, ayahku mengabarkan kepadaku, dari 
Oatadah, dari Khilas, dari Abu Rafi”, dari Abu Hurairah, dari Nabi 
SAW, beliau bersabda, “Apabila anjing menjilat pada bejana, maka 
cucilah tujuh kali, yang pertamnya (dicampur) dengan tanah.” 
Riwayat ini shahih. 


Cas - YAA‏ بو بكر KEN gga‏ الرَحْمَ بن بر بن ا لحکې 
م 307 e‏ سه سو 


ا بَهْرُ بن taat‏ نا aR‏ عَنْ أبي PA‏ قال: ane‏ مُطرفاء عَنْ عبد الله 


P RAN دور لا كك 228 ره اص‎ A وة‎ e 
بقثل الكلاب» ثم قال: ما لهم ولها.‎ ME الله‎ dm بن مغفل: ان‎ 
ASI إذا وَل‎ ii وفي كلب‎ aal فرص في كلب‎ 
Mo ? ۵ و‎ Tan, Tan Mar "پو ورس‎ " > PTUN 

الإناء فاغسلوه سبع Aga‏ والثامتة عفروه في التراب. صحيح. 

188. Abu Bakar An-Naisaburi menceritakan kepada kami, 
Abdurrahman bin Bisyr bin Al Hakam mengabarkan kepada kami, 
Bahz bin Asad mengabarkan kepada kami, Syu'bah mengabarkan 
kepada kami, dari Abu At-Tayyah, ia mengatakan, “Aku mendengar 
Mutharrif dari Abdullah bin Mughaffal, bahwa Rasulullah SAW 
memerintahkan untuk membunuh anjing, kemudian ia bertanya, 
“Mengapa mereka (disuruh membunuh) dan mengapa anjing-anjing 
itu (disuruh dibunuh)?” Maka beliau memberikan rukhshah pada 
anjing pemburu dan anjing penjaga ternak, dan beliau bersabda, 


“Apabila anjing menjilat pada bejana, maka cucilah tujuh kali, dan 
yang kedelapan gosoklah dengan tanah”. Shahih. 


' HR. Al Baihaqi (1/241), telah disyaratkan sebelumnya pada hadits nomor 


(184). 

HR. Muslim di dalam Ath-Thaharah, hadits nomor (93): Abu Awanah (1/208); 
Al Baihagi (1/241-242; Ad-Darimi (1/204); An-Nasa'i (1/54), Abu Daud (74): 
Ibnu Majah (365), Ibnu Al Jauzi ddi dalam At-Tahgig (1/73). Ia berkata, “Al 
Bukhari sendirian yang mengeluarkannya namun beliau keliru dalam hal itu, 
tetapi ia merupakan hadits-hadits yang diriwayatkan secara sendirian oleh 
Salim. 


186 


Sunan Ad-Daraguthni — 


E AAA ره الحنّائي؛‎ G3 أحمة‎ aa ks NINA 
2 57 -0 a r NAN وو اوو‎ z 3 Pake 
الجارود. عن إسرائيل» عن ابي‎ L ce pol لمروزي» نا الخضر بن‎ 
عن علي قال: قال رَسُوْل الله هه: إذا ولغ الكلب‎ Hah عن‎ Si 
هر ه ئي ار ړل © رو و ور ډو‎ S8... موو‎ se اي‎ -$ AA 
في إناء أحدكم فلیعسله سبع مرات» إحداهن بالبطحاء. الجارود هو ابن‎ 
Bo Jo. دور ډار‎ £ 
189. Muhammad bin Ahmad bin Zaid Al Hinna'i 
mengabarkan kepada kami, Mahmud bin Muhammad Al Marwazi 
mengabarkan kepada kami, Al Khadhir bin Ashram mengabarkan 
kepada kami, Al Jarud mengabarkan kepada kami, dari Israil, dari Abu 
Ishaq, dari Hubairah, dari Ali, ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, 
‘Apabila anjing menjilat pada bejana salah seorang di antara kalian, 
maka hendaklah ia mencucinya tujuh kali, dimana salah satunya 
(dicampur) dengan tanah'”'"' Al Jarud adalah Ibnu Abi Yazid, ia 
matruk (haditsnya ditinggalkan). 


TEBA A إن لعن كا الج بن على‎ ar عماج‎ IA 
‫َّ 8, 3 0 . 
BIS نا إسماعيل بن عيّاشء عَنْ هشام بن‎ A بن‎ AAN X5 تا‎ 
EARE عن‎ ajh عَنْ أبئ‎ GA عَنْ أب الزئادء عن‎ 
ii 4 3 1 s , 3 و م ې سا‎ 4 ۹ 2 ý a 
حمسا أو سبْعا.‎ DA يلغ في‎ 
190. Ja'far bin Muhammad bin Nushair menceritakan kepada 
kami, Al Hasan bin Ali Al Ma'muri mengabarkan kepada kami, Abdul 
Wahhab bin Adh-Dhahhak mengabarkan kepada kami, Isma'il bin 
Ayyasy mengabarkan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah, dari Abu 
Az- Zinad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW: Tentang 
anjing yang menjilat pada bejana: Bahwa bejana itu dicuci tiga kali 


157 HR. Ibnu Al Jauzi di dalam At-Tahgig (1/73), di dalam sanadnya terdapat Ibnu 
Abi Yazid, ditulis oleh Abu Usamah, dilemahkan oleh Ali. Yahya berkata, 
“Tidak ada apa-apanya.” Abu Daud berkata “Tidak tsiqah.” An-Nasa'i berkata, 
“Orang yang ditinggalkan.” Abu Hatim berkata, “Pendusta.” (1914). 


— Sunan Ad-Daraguthni 


188 


atau lima kali atau tujuh kali. 


E اِسُحَاق نا‎ NA بِنْ قانع نا‎ HB AL Kis - ۱۹۱ 


الُوَكَاب 5 SEL‏ تا إِسْمَاعيْل بن عياش بهذا الإستادء عن الي فة 
ال LA‏ ا ا رما مد ا NA‏ اا 
عَنْ إِسْمَاعيْلَ ph‏ مروك الْحَديثء ويره ay‏ عَنْ Jeu‏ بهذا 
الإستاد: فاغسلوه سبْعا. وَهُوَ AAN‏ 

191. Abdul Bagi bin Qani’ menceritakan kepada kami, Al 
Husain bin Ishag mengabarkan kepada kami, Abdul Wahhab bin Adh- 
Dhahhak mengabarkan kepada kami, Isma'il bin Ayyasy mengabarkan 
kepada kami dengan isnad ini dari Nabi SAW, beliau bersabda, 
“Dicuci tiga kali, atau lima kali, atau tujuh kali.”'*? Abdul Wahhab 
bin Adh-Dhahhak meriwayatkan sendirian dari Isma'il. Ia seorang 
yang matrukul hadits (haditsnya ditinggalkan). Yang lainnya 


meriwayatkannya dari Isma'il dengan isnad ini (dengan redaksi): 
“maka cucilah tujuh kali.” Ini yang benar. 


NAN‏ ا محمد بن Jah‏ الفارسيٌ» نا أَحْمَدُ بن عبد الوَهّاب بن 


r z 


ند نا a)‏ نا Jl‏ قال: وََنَا به ۶ tu‏ الد بن عرو 


£ ٢ 8 á 2 هم‎ aa be se. ے‎ | 18۹ ° 2 
ع ال وي قال:‎ SENI ا أب" نا إسماعيا ب“ عاش بهذا‎ | 
لتر یوي د‎ ne د‎ aaa 
فاغسلوه سبع مَرٌات. وَهَذا هر الصحيح.‎ 
r s Pd 
192. Muhammad bin Isma'il Al Farisi mengabarkan kepada : 
18 HR. Ibnu Al Jauzi di dalam At-Tahgig (1/74) dari jalur pengarang sendiri: Ath- 
Thahawi (1/23), Juga disebutkan oleh Al Baihagi (1/24). Ia berkata, “Ini benar- 
benar lemah.” Di dalam sanadnya terdapat Abul Wahhab bin Adh-Dhahhak. 
An-Nasa'i dan ulama lainnya berkata, “Ia ditinggalkan.” Al Bukhari berkata, 
“Ia memiliki hal yang aneh-aneh.” Ibnu Hibban berkata, “Ia pernah mencuri 
hadits.” 4I Mizan (6/531) dan Syaikhnya Ibnu Ayyasy adalah seorang yang 
lemah. Pembicaraan seputar hadits ini terdapat pada hadits nomor 79). 


189 Lihat keterangan yang lalu. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


kami, Ahmad bin Abdul Wahhab bin Najdah mengabarkan kepada 
kami, ayahku mengabarkan kepada kami, Isma'il mengabarkan kepada 
kami, ia mengatakan: Dan ayahku menceritakannya kepada kami, 
Ahmad bin Khalid bin Amr Al Himshi mengabarkan kepada kami, 
ayahku mengabarkan kepada kami, Isma'il bin Ayyasy mengabarkan 
kepada kami dengan isnad ini dari Nabi SAW, beliau bersabda, “maka 
cucilah tujuh kali.” Inilah riwayat yang shahih. 


٣‏ - نا أبو بكر قال: IE Ain‏ بن حَرْب» نا أسبّاط ep‏ مُحَمّد. 
ونا أبو بكر WK‏ نا سَعْدان ig‏ صر ننا إِسْحَاق 3333 قالا: تا 
عبد الملك» عن ce las‏ عن 

5 AG : sole Tss 5. ےگ‎ . 0 P of 

cai al‏ م اغسلة ثلاث مرات. هذا موقوف ولم يروه K‏ غير عبد 
sah‏ 1 هاس ۲ 4 re A‏ 3 1 7 1 
الملك» عن cellas‏ والله أعلم. 

193. Abu Bakar menceritakan kepada kami, ia mengatakan: 

Ali bin Harb menceritakan kepada kami, Asbath bin Muhammad 
menceritakan kepada kami. Dan Abu Bakar An-Naisaburi 
menceritakan kepada kami, Sa'dan bin Nushr mengabarkan kepada 
kami, Ishag Al Azrag menceritakan kepada kami, keduanya 
mengatakan: Abdul Malik mengabarkan kepada kami, dari “Atha', 
dari Abu Hurairah, ia mengatakan, “Apabila anjing menjilat pada 
bejana, maka tumpahkanlah, kemudian cucilah tiga kali.””! Riwayat 


ini mauguf. Tidak ada yang meriwayatkannya selain Abdul Malik dari 
“Atha'. Wallahu a'lam. 


بي IA‏ قال: إذا ولع ASI‏ في الإناء 


P 


3 
| 


l ar. روه واو 8ه‎ z 2 کے سو بر ه ۸ وو ەە‎ r 
اِسُحَاقَ نا‎ SI بن توح الحنديسابوري» ئا‎ kasa حَدَننَا‎ - ۱۹٤ 
كان إِذا ولغ‎ ai ابن فضَيْلِء عَنْ عَبْد المَلك, عَنْ عَطَاءء عَنْ أبي هُرَيْرَة:‎ 


r 


٥١ Lihat takhrij terdahulu, Ahmad bin Abdul Wahhab bin Najdah, tidak apa-apa. 
Ad-Daraguthni mengatakan hal itu sebagaimana disebutkan di dalam At- 
Tahdzib (1/58). Al Hafizh berkata, di dalam At-Tagrib, “Jujur.” 


١١ Isnadnya hasan mauguf. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


کو 


الْكَلْبْ في الإناء أَهْرَاقَهُ وَعْسَلَهُ ثلاث مَرّات. 


194. Muhammad bin Nuh Al Jundaisaburi menceritakan 
kepada kami, Harun bin Ishag mengabarkan kepada kami, Ibnu 
Fudhail mengabarkan kepada kami, dari Abdul Malik, dari ‘Atha’, 
dari Abu Hurairah: Bahwa apabila seekor anjing menjilat pada bejana, 
ja menumpahkannya dan mencucinya tiga kali. 


23. Bab Air Bekas Minum Kucing 


tka ا بو‎ paia النَيِسَابُوْرِي نا أَحْمَدُ بْنْ‎ Li - yao 
عَنْ عَبْد ره ِن يد عَنْ‎ de CaN AI بن‎ gini عن‎ adi ٿا‎ 
کان رَسُول آل تنه‎ NG أيه عن غو أن الي ع عاقش‎ 
KORG بفضلها.‎ Cp نم‎ Ls الإناء‎ EK Sid به‎ 


روم | م 


يعقوب هذا 


ور كه ره ۶1 ل s0. TI‏ در سوه إلا 8ه ده 
هو أبو يوسف القاضي وعبد ربه هو عبد الله بن سعيد 
“يلثم 8 رور ره ص 

المقبري وهو ضعيف. 

195. Abu Bakar An-Naisaburi menceritakan kepada kami, 
Ahmad bin Manshur mengabarkan kepada kami, Abu Shalih 
mengabarkan kepada kami, Al-Laits mengabarkan kepada kami, dari 
Ya'gub bin Ibrahim Al Anshari, dari Abd Rabbih bin Sa'id, dari 
ayahnya, dari Urwah bin Az-Zubair, dari Aisyah, bahwa ia 
menuturkan, “Ada seekor kucing yang melintas di dekat Rasulullah 
SAW, lalu beliau memiringkan bejana untuknya, lalu kucing itu 
minum (dari bejana itu), kemudian beliau berwudhu dengan air sisa 
minumnya.” ? Abu Bakar mengatakan, “Ya'qub ini adalah Abu ' 


192 


5 Lihat keterangan yang lalu. 


HR. Ibnu Al Jauzi di dalam At-Tahgig (1/80) dengan sanad lemah. Di dalam 
sanadnya terdapat Al Wagidi. Akan datang pembahasannya pada nomor (215). 
Ia seorang yang ditingggalkan riwayatnya. Sudah disebutkan biografinya 
sebelum ini. Juga diriwayatkan oleh Ath-Thahawi dan Al Baihagi (1/247) dari 
jalur lain, Ibnu Syahin di dalam An-Nasikh Wal Mansukh (125). Menurutku, di 
dalam sanadnya terdapat Ya'qub bin Ibrahim Al Qadhi. Al Fallasa berkata, 


Sunan Ad-Daragutini — 


Yusuf Al Qadhi. Abdu Rabbih adalah Abdullah bin Sa'id Al Magburi, 
ia lemah. 


Kana KM is - 5‏ محمد بن بنجي انا وهب إن 
e‏ 2 اي سه 5.3 وور e‏ ورم 

جریر» (H‏ عن محمد عن اى هريرة: في سۇر Ela Fa‏ 
رل @ م کم وړ ل æ‏ ” 3 ©. 

Pp الإنَاء مره أو مركين.‎ Jean 

. 196. Abu Bakar An-Naisaburi menceritakan kepada kami, 

Muhammad bin Yahya mengabarkan kepada kami, Wahb bin Jarir 

mengabarkan kepada kami, Hisyam mengabarkan kepada kami, dari 

Muhammad, dari Abu Hurairah: Tentang air sisa minum kucing: 
“Ditumpahkan dan bejananya dicuci sekali atau dua kali.” Mauguf. 


AA - ۷‏ بابک نا ا مُحَمدُ بن يَحْبَىء تا عبد الرّزّاقء تا هشام بن 


197. Abu Bakar menceritakan kepada kami, Muhammad bin 
Yahya mengabarkan kepada kami, Abdurrazzaq mengabarkan kepada 
kami, Hisyam bin Hassan mengabarkan kepada kami, dari 
Muhammad, dari Abu Hurairah, ia mengatakan, “Apabila seekor 


anjing menjilat pada bejana, maka .هه‎ 8577 dan cucilah satu 
kali.” 95 


“Jujur, banyak berbuat keliru.” Al Bukhari berkata, “Mereka meninggalkan 
haditsnya.” Abu Hatim berkata, “Haditsnya ditulis dan para syaikhnya adalah 
Abdu Rabbih, Abdullah bin Sa'id Al Magburi.” Ibnu Ma'in berkata, “Tidak 
ada apa-apanya.” Terkadang ia mengatakan, “Tidak tsigah.” Al Fallas berkata, 
“Haditsnya munkar, ditinggalkan.” Ahmad suatu kali berkata, “Bukan 
demikian.” Terkadang ia berkata, “Ditinggalkan.” Juga diriwayatkan oleh Ath- 
Thabrani di dalam A! Mu'jam Ash-Shaghir (1/227) dalam sebuah kisah, 
isnadnya lemah. 

HR. Al Baihagi (1/248), akan dibahas pada nomor (203). 


195 Isnadnya hasan mauguf. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


8 م‎ Ja ر تن ھ‎ 3 z د رس‎ abr 


۸ - حدنا ابو ب > ا Lahan‏ بْنْ یحی LEE‏ الرّزّاقء نا Hana‏ 


a‏ | سم 2 9 ...7 ےھ 
ع اوت عن ابن ڼ سيرين» عن أبي a‏ قال في الْهرّ يلغ في الإناء 
قال: اغسلَه aiy‏ 


198. Abu Bakar menceritakan kepada kami, Muhammad bin 
Yahya mengabarkan kepada kami, Abdurrazzag mengabarkan kepada 
kami, Ma'mar mengabarkan kepada kami, dari Ayyub, dari Ibnu Sirin, 
dari Abu Hurairah, ia mengatakan tentang kucing yang menjilat pada 
bejana, “Cucilah (bejananya) satu kali dan tumpahkanlah (airnya). 


aa - sad Kasi IH a A WA = ٩ 


Fa في‎ Jé 7 3 عَنْ كه عَنْ عاي عَنْ‎ adi ابن‎ es 
aa تع‎ aa قال‎ yi 3 إذا ار‎ 


199. Abu Bakar menceritakan kepada kami, Ibrahim Al Harbi 
mengabarkan kepada kami. Dan Ja'far bin Muhammad Al Wasithi 
menceritakan kepada kami, Musa bin Ishag mengabarkan kepada 
kami, keduanya mengatakan: Abu Bakar bin Abu Syaibah 
mengabarkan kepada kami, Isma'il bin Ulayyah mengabarkan kepada 
kami, dari Laits, dari “Atha', dari Abu Hurairah, ia mengatakan 
tentang, kucing yang menjilat pada bejana, “(Bejananya) dicuci tujuh 
kali.” 


03. fse? 


BRA ولا يصح عَنْ اي‎ Oya وَهَذَا‎ TS 


1% Lihat keterangan yang lalu. 

۱۶ HR. Al Baihaqi (1/248), ia berkata, “Hanya saja Ibnu Juraij dan ulama lainnya 
meriwayatkannya dari Atha' dari ucapannya, dan diriwayatkan dari jalur lain 
dari Abu Hurairah.” Menurutku, mengenai Laits bin Abu Sulaim, Ahmad 
berkata, “Haditsnya muththarib, akan tetapi banyak orang meriwayatkan hadits 
darinya.” Yahya dan An-Nasa'i berkata, “lemah.” Ibnu Ma'in berkata, “Tidak 
apa-apa.” Ibnu Hibban berkata, “Pada masa akhir usianya, ia sudah berubah 
(pikun).” Akan dibahas dari jalur lain, dari Laits juga pada nomor (207). 


Sunan Ad-Daraguthni — [151] 


Laits bin Abu Salim bukan seorang hafizh (penghafal hadits), 


dan riwayat ini mauguf, serta tidak benar dari Abu Hurairah. Riwayat 
ini lebih menyerupai ucapan dari “Atha'. 


٠-ے‏ قال Pe‏ قال: و ونا حَعْفَرُ بن Jama‏ لُرَاسطِيْ É‏ 
ومن بن KA 5 In‏ ئا وکیې é‏ الْحَسَنِ بن IP‏ قال: 
سمغت عَطاء يمول في الهر يلغ في CE‏ قال: aab‏ سبح مَرّات. 


200. Ja'far mengatakan: Musa mengabarkan kepada kami. Ia 
juga mengatakan: Ja'far bin Muhammad Al Wasithi menceritakan 
kepada kami, Musa bin Ishag menceritakan kepada kami, Abu Bakar 
menceritakan kepada kami, Waki” mengabarkan kepada kami, dari Al 
Hasan bin Ali, ia mengatakan, “Aku mendengar “Atha' mengatakan 
tentang seekor kucing yang menjilat pada bejana, “(Bejananya) dicuci 
tujuh kali”. 


r - 0 و‎ . r 
هشَامُ عَنْ 3 عن سعيد بن‎ 5 GA نا‎ KH وشا‎ - ۱ 
BO الْمُسَيُب قال: و‎ 


201. Abu Bakar menceritakan kepada Tki Ghundar 
mengabarkan kepada kami, Hisyam menceritakan kepada kami, dari 
Oatadah, dari Sa'id bin Al Musayyab, ia mengatakan, “(Bejananya) 
dicuci dua kali atau tiga kali.”'” 


NS بْنْ‎ IK ئا حَمّادُ بْنُ الْحَسَنِ‎ Vena ا ابو کر‎ - ۰ Y 
ال:‎ ERA محمد ٿن سټرنن عن‎ ole BU gat ا أب‎ 
سبع مرات»‎ Jawi إذا وَلَعْ فيه الكلب»‎ AN A الله‎ Jan قال‎ 


198 Isnadnya hasan dari ucapan Atha’. 
1% Isnadnya hasan dari Sa'id bin Al Musayyab. 


(152) — Sunan Ad-Daraguthni 


ea batin aa JA 


r 


202. Abu Bakar An-Naisaburi mengabarkan kepada kami, 
Hammad bin Al Hasan dan Bakkar bin Qutaibah mengabarkan kepada 
kami, keduanya mengatakan: Abu Ashim mengabarkan kepada kami, 
Qurrah bin Khalid mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Sirin 
mengabarkan kepada kami, dari Abu Hurairah, ia berkata, “Rasulullah 
SAW bersabda, ‘Sucinya bejana yang dijilat anjing adalah dicuci 
tujuh kali, (cucian) yang pertama (dicampur) dengan tanah. (adapun 
yang dijilat) kucing adalah (dicuci) sekali atau dua kali’ 2° 
عاصم مَرْفوعاء وَرَوَى غَيْرُةُ عَنْ‎ A قال أبو بکر: كذا رَوَاهُ‎ a قر‎ 

Cat‏ ا مده TF‏ لل ال لا 
قرة: ولغ الكلب مرفوعاء وولوغ الهر مَوقوفا. 

Ourrah ragu (dalam menyebutkan “sekali” atau “dua kali”). 
Abu Bakar mengatakan, “Demikian yang diriwayatkan oleh Abu 
Ashim secara marfu'. Yang lainnya meriwayatkan dari Ourrah tentang 
jilatan anjing secara marfu’ dan jilatan kucing secara mauguf.” 


r . . 6م‎ 0 “3 . e e -9 z 2 م‎ © Pa 7. 
بِنْ هَانئ‎ MANA بن يُوْسْف السلمي‎ KU Cia - ۳٣ 
00 و‎ o 047 . z ق ه‎ aa .. . . Pa OA 
SAP قر عَنْ مُحَمّد بن سيرين» عن أبي‎ AL قالاً: ا ملم بن‎ 
5. وکو م دص‎ or ریو‎ of *م رت‎ ٠ 1 ده‎ AG 2 3 
الإا قال: اغسلة مرَة أو مَرَكيْنِ. وكذلك رووا‎ SA في‎ 
9 ta. ولو‎ o با‎ bs 3... 
هريرة موقوفا.‎ BEG sa عن‎ 
203. Abu Bakar menceritakan kepada kami, Ahmad bin Yusuf 
As-Sulami dan Ibrahim bin Hani' mengabarkan kepada kami, 
keduanya mengatakan: Ourrah mengabarkan kepada kami, dari 
Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah tentang kucing yang ` 
menjilat pada bejana, ia mengatakan, “Cucilah (bejananya) sekali atau 
dua kali." Demikian juga yang diriwayatkan oleh Ayyub dari 
Muhammad, dari Abu Hurairah secara mauguf. 


20 HR. Al Baihagi (1/247), takhrijnya telah disebutkan pada nomor (182). 
201 Takhrijnya telah disebutkan dari jalur lain pada nomor (1916). 


Sunan Ad-Daraguthni — [153] 


É مم‎ 
٣ م‎ 


Le... PAN‏ 2ه ara H aa z 8 es-‏ ےرل 
Kis - ٤‏ اب بكر SAS‏ ا علان بن ekal‏ تا ابن أب 


g’ 


5 


o fao شه‎ e # دمع وم ورو ه‎ o A ٤ شهدم سار هس ووغه ل‎ 
مريم» نا يحيى بن ايوب أخبرني خير بن نعيمء عن أبي الزبير» عن أبي‎ 
کي م پر‎ CN MN PA سا‎ ۹۸ NI ena Fe. z 
الإناء من الهر كما يعْسّل من الكلب.‎ Je صالح عن ابي هريرة قال:‎ 
204. Abu Bakar An-Naisaburi menceritakan kepada kami, 
“Allan bin Al Mughirah mengabarkan kepada kami, Ibnu Abi Maryam 
mengabarkan kepada kami, Yahya bin Ayyub mengabarkan kepada 
kami, Khair bin Nu'aim mengabarkan kepadaku, dari Abu Az-Zubair, 
dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, ia mengatakan, “Bejana (yang 
dijilat) kucing dicuci sebagaimana (yang dijilat) anjing.” 


ocu, ož so A Z22023 o fos 2 


هه wono 0٩7‏ سی à er I‏ ...0 
هذا موقوف ولا يثبت عن آبي هريره. ويحبى بن ايوب في an‏ احاديثه 
اضطراب. 


Riwayat ini mauguf dan tidak valid dari Abu Hurairah. Pada 
sebagian haditsnya, Yahya bin Ayyub mudhtharib (kacau). 


3.0 وم‎ z -i ره وهه‎ z È . 2 كش .هم عدت‎ > PAN 
نأ سعيك ي“‎ A Ol نا ب“‎ ١ ب“ محمد‎ Gas ٢٥ 
مي بن‎ CA لمصري» ررح إن‎ p علي بن‎ ۱ 
r 4 


A Ng‏ عن ان gin‏ عن عنرو بن داي عن أب 
صَالح عَنْ IS J IG EA A‏ الله 8: JA‏ الإناء Gel iya‏ 
JA US‏ من الْكَلْب. HI‏ هَذَا مرفوعاء وَالْمَحْفُوْظُ من قول أب 
MEN, SA‏ عَنْهُ. 

205. Ali bin Muhammad Al Mishri menceritakan kepada kami, 


22 HR. Al Baihaqi (1/248) dari jalur Sa'id bin Umar, yaitu yang akan datang 


setelah ini. Ta berkata, “Demikianlah diriwayatkan oleh Ibnu Ugair secara 
mauguf. Dan diriwayatkan juga dari Ruh bin Al Faraj, dari Ibnu Ugair secara 
marfu', ia bukan apa-apa. Demikian juga dikatakan mengenai Yahya bin 
Ayyub. Juga diirwayatkan oleh Ibnu Al Jauzi di dalam At-Tahgig (1/81) dari 
jalur Ruh bin Al Faraj. Menurutku, Yahya bin Ayyub seperti dikatakan oleh 
Ibnu Adi, “Ia menurutku seorang yang jujur.” Ibnu Ma'in berkata, “Haditsnya 
layak.” Ahmad berkata, “Hafalannya buruk.” Abu Hatim berkata, “Tidak dapat 
dijadikan hujjah.” An-Nasa'i berkata, “Tidak kuat.” 


— Sunan Ad-Daraguthni 


Rauh bin Al Faraj mengabarkan kepada kami, Sa'id bin Uraif 
mengabarkan kepada kami, Yahya bin Ayyub mengabarkan kepada 
kami, dari Ibnu Juraij, dari Amr bin Dinar, dari Abu Shalih, dari Abu 
Hurairah, ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, “Bejana (yang 
dijilat) kucing dicuci sebagaimana (yang dijilat) anjing 2 Ini tidak 
pasti marfu'. Sedangkan yang terpelihara adalah bahwa ini ucapan 
Abu Hurairah, namun diperselisihkan bahwa ini darinya. 


a AN نا الصاغاني» تا ابن‎ LS D - 5 
B3 
206. Al Mahamili menceritakan kepada kami, Ash-Shaghani 


mengabarkan kepada kami, Ibnu Ufair mengabarkan kepada kami 
dengan isnadnya seperti itu secara mauguf. 


٧‏ - حدتا بو بکر ال لنيِسَابُوْرِي» نا أبو AII‏ ا علي ii‏ صم نا 


ليث ; gi A5‏ عن ahi‏ عَنْ أب هُرَيْرَةَ قال: اذا 0 


الإناء غسل سبع مَرّات. Oya‏ لا PR EDE CA‏ 


207. Abu Bakar An-Naisaburi menceritakan kepada kami, Abu 
Al Azhar mengabarkan kepada kami, Ali bin Ashim mengabarkan 
kepada kami, Laits bin Abu Sulaim mengabarkan kepada kami, dari 
“Atha', dari Abu Hurairah, ia mengatakan, “Apabila kucing menjilat 
pada bejana, maka (bejananya) dicuci tujuh kali.” Riwayat ini 
mauguf dan tidak valid. Laits adalah seorang yang hafalannya buruk. 


ny‏ تا راهيم AN Ad‏ بي a‏ نا 


23 HR. Al Baihaqi (1/248); Ibnu Al Jauzi di dalam At-Tahgig (1/81). Menurutku, 


“Ruh bin Al Faraj seorang yang jujur. 
Takhrijnya telah disebutkan pada nomor (195) dan juga telah dibicarakan dari 
Laits bin Abu Sulaim. 


Sunan Ad-Daraguthni — [155] 


208. Abu Bakar mengabarkan kepada kami, Ibrahim Al Harbi 
mengabarkan kepada kami, Abu Bakar, yakni Ibnu Abi Syaibah 
mengabarkan kepada kami, Ibnu Ulayyah mengabarkan kepada kami, 
dari Laits, riwayat ini, seperti itu. 


سا zef es BA elo‏ م0 موه e- 8202 Æ „óp‏ وره 
٩۹٩‏ - نا ابو بک نا ابو AJI‏ ا عبد الرزاق» Yana Vi‏ وان (BIP‏ 
INA . -‏ ده ده كوم س ده هس " تم Ii‏ اص وې .۶7 ٢‏ 7 
عن ابن طاوس» عن أبيه: ah‏ كان يجعل الهر مثل الكلب» يعسل سبعا. 
“NI‏ قا INI BR‏ و mn‏ اا کی رد يا يي ړ 8 
3e DA‏ 
Abu Bakar mengabarkan kepada kami, Abu Al Azhar‏ .209 
mengabarkan kepada kami, Abdurrazzag mengabarkan kepada kami,‏ 
Ma'mar dan Ibnu Juraij memberitahukan kepada kami, dari Ibnu‏ 
Thawus, dari ayahnya: Bahwa ia memandang (jilatan) kucing seperti‏ 
(jilatan) anjing, sehingga (masing-masing) dicuci tujuh kali, dan ia‏ 
mengatakan: Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami, ia berkata, “Aku‏ 
katakan kepada “Atha', “(Bagaimana dengan) kucing?” Ia menjawab,‏ 
“Setara dengan anjing atau lebih buruk darinya'.”$‏ 


٠‏ - تا ابو UK‏ هلال بن العلا NE‏ وَعَبْدُ الله بِنْ جَعْفر (ح) 
z Ce... P‏ ر و me [YA‏ 5 روس Sa Pa‏ 3 
ونا ابو e‏ ٿا سليمَان ii‏ شُعَيْبء نا علي بِنْ مَعْبَد قالوًا: نا عبيد الله بن 
عَمْرو عَنْ عبد الْكَريْم عَنْ مُجَاهد أله قال في الائاء يلغ فيه OA‏ 
قال: اغسلهُ سبع مَرّات. 

210. Abu Bakar mengabarkan kepada kami, Hilal bin Al “Ala' 
mengabarkan kepada kami, ayahku dan Abdullah Ja'far menceritakan 
kepada kami (h) Abu Bakar menceritakan kepada kami, Sulaiman bin 
Syu'aib mengabarkan kepada kami, Ali bin Ma'bad mengabarkan 


kepada kami, mereka mengatakan: Ubaidullah bin Amr mengabarkan 
kepada kami, dari Abdul Karim, dari Mujahid, bahwa ia mengatakan 


2085 Isnadnya lemah. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


tentang bejana yang dijilat kucing, “Cucilah tujuh kali.” 


YA‏ تال JA GIA‏ نا ا زياد د ات ته 
له و کر Ata‏ زرو 


حَارنَة بن مُحَمَّد عَنْ عَمْرَة عَنْ عَائشة i‏ قَالت: کت لوصا ابا ور سول 
الله له من إِنَاء KONANG PERAE cy‏ 


211. Al Husain bin Isma'il mengabarkan kepada kami, Ziyad 
bin Ayyub mengabarkan kepada kami, Ibnu Abi Zaidah mengabarkan 
kepada kami, Haritsah bin Muhammad mengabarkan kepada kami, 
dari Amrah, dari Aisyah, ia menuturkan, “Aku dan Rasulullah SAW 
berwudhu dari satu bejana yang sebelumnya telah terkena (jilatan) 
kucing.” 


بإ علوم وم 2o‏ و D 7z‏ مدت م ه 
۲ — ا الْحُسَيْنُ JA ii‏ نا محمد بن إذريس ۸ حاتم SI‏ 
H‏ روو . £ . 
ah‏ عون تا فی بن AN‏ عن NK AA‏ 
. و 2 - : 
اق عَنْ GAS‏ عر عائشة IG‏ كنت UE‏ واي قي من إنَاء 
Gi 1 1 gee ae PLB‏ 
a SAN‏ ذلك. 
Al Husain bin Isma'il mengabarkan kepada kami,‏ .212 
Muhammad bin Idris Abu Hatim Ar-Razi mengabarkan kepada kami,‏ 
Amr bin Aun mengabarkan kepada kami, Qais bin Ar-Rabi'‏ 
mengabarkan kepada kami, dari Al Haitsam, yakni Ash-Sharraf, dari‏ 
Haritsah, dari Amrah, dari Aisyah, ia mengatakan, “Aku dan Nabi‏ 


SAW mandi dari sebuah bejana yang sebelumnya telah terkena 
(jilatan) kucing.” 


Lihat keterangan yang lalu. 

27 HR. Ibnu Syahin di dalam An-Nasikh Wal Mansukh (125-126), Ibnu Majah 
(368), Abdurrazzag (356), di dalam sanadnya terdapat Haritsah bin 
Muhammad, dianggap lemah oleh Ahmad dan Ibnu Ma'in. An-Nasa'i berkata, 
“Ditinggalkan.” Al Bukhari berkata, “Hadits munkar, tidak dianggap oleh 
Ahmad, Al Mizan (1659). | 

Lihat keterangan yang lalu. Di dalamnnya juga terdapat Haritsah, seorang 
perawi yang lemah; Dikeluarkan juga oleh Ibnu Syahin di dalam An-Nasikh 


208 


Sunan Ad-Daraquthni — 


۳٣‏ - ا A‏ اِسْمَاعْل نا 1 ٿا مُحَمَّدُ بِنْ إذريس أب حاتم نا 
و سا ° U o‏ و ٩ Ag‏ 1 2 
LAS‏ عَبْد الله بن أب جَعْفر Maan GEN‏ وه حَبى) 


عَنْ مَنْصُوْرِ ابن صفيّةَ عَنْ AN‏ عَنْ عَائشة سء Lal AMER)‏ 
a‏ أهل البيّت. يعني الهر. 


213. Al Husain bin Isma'il mengabarkan kepada kami, 
Muhammad bin Idris Abu Hatim mengabarkan kepada kami, 
Muhammad bin Abdullah bin Abu Ja'far Ar-Razi mengabarkan 
kepada kami, Sulaiman bin Musafi' Al Hajabi mengabarkan kepada 
kami, dari Manshur bin Shafiyyah, dari ibunya, dari Aisyah RA, 
bahwa Nabi SAW bersabda, “Sesungguhnya (kucing) itu tidaklah 
najis sebagaimana penghuni rumah (lainnya).”” Maksudnya adalah 
kucing. 


٤‏ - نا الْحُسَيْن ْنَا WANG NN PETA‏ عَنْ 
ala oi 36‏ أن كارح الله عن AA‏ أن ره كلت من هرس 

Bang‏ ع تو دح دن 
فأكلت عائشة منهاء وقالت: رايت رَسُوْل لل برضا بقضلهًا. ر aa)‏ 


r z 


ءا مه © ےر در © ع م مار Joo‏ بي هي IN,‏ 
در دا مال ورواه عنه هشام بن عروة وَوَقفَهُ عَلى 
عائشة. 


214. Al Husain mengabarkan kepada kami, Ar-Ramadi 
menceritakan kepada kami, Yahya bin Bukair mengabarkan kepada 
kami, Ad-Darawardi mengabarkan kepada kami, dari Daud bin Shalih 


(125-126) dari jalur Suraij bin Yunus dan Ziyad bin Ayyub, dari Ibnu Abi 
Za'idah, dari Kharijah, dari Umrah, dari Aisyah secara marfu'. Dan isnadnya 
hasan. Dan dari jalur Muhammad bin Ubaidullah dan Harun bin Abdullah, dari 
Abu Zaid, dari Kharijah, dari Aisyah RA seperti itu secara marfu'. Abu Zaid Al 
Mihzami seorang perawi yang tidak diketahui. 

2? HR. Ibnu Al Jauzi dalam At-Tahgig (1/80), Al Baihagi (1/246), di dalam 
sanadnya terdapat Sulaiman bin Musafi' Al Hajabi. Adz-Dzahabi di dalam Al 
Mizan (3/511) berkata, “Dari Manshur bin Shafiyyah, tidak dikenal dan sering 
membawa berita munkar.” 


— Sunan Ad-Daraguthni 


bin Dinar, dari ibunya, dari Aisyah: “Bahwa seekor kucing makan dari 
bubur, lalu Aisyah makan darinya, dan ia mengatakan, “Aku pernah 


melihat Rasulullah SAW berwudhu dengan (air) sisa (minum)nya'.””'* 


Ad-Darawardi memarfu 'kannya dari Daud bin Shalih. Hisyam bin 
Urwah juga meriwayatkannya darinya dan ia memaugufkannya pada 
Aisyah. 


NE ٿا عب‎ jab بن‎ as نا م‎ Gb بن‎ PR ISI Bis - ٥ 
P عن عَائْشَة‎ r بن بي 8 عن ی عن‎ Nas op الحميد‎ 
سد أن رف‎ a قال:‎ BTA 
PA 8 و اه کان يصغي‎ As . ka isé عن‎ ap عن‎ 
Giai D De ey 

215. Al Husain bin Muhammad bin Ishag menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Umar mengabarkan kepada kami, 
Abdul Hamid bin Imran bin Abu Anas mengabarkan kepada kami, 
dari ayahnya, dari Urwah, dari Aisyah, dari Nabi SAW. Dan ia 
mengatakan: Abdullah bin Abu Yahya mengabarkan kepada kami, 
dari Sa'id bin Abu Hind, dari Urwah, dari Aisyah RA, dari Nabi 
SAW: “Bahwa beliau memiringkan bejana ke arah kucing sehingga 


kucing itu dapat minum (darinya), kemudian beliau berwudhu dengan 
(air sisa) minumnya.” 


"۳ AN JAAN 53 نا أَحْمَدُ‎ JAN 53 اه‎ 


a‏ تا الحسين» كا يُوسف بن مُوْسَىء كا E‏ بن عيسی كا 


210 HR. Al Baihaqi (1/246-247); Abu Daud (76). 

211 Takhrijnya telah dikemukakan pada nomor (195), dari jalur Abdullah bin Abu 
Sa'id Al Magburi, dari ayahnya, dari Urwah, dari Aisyah. Diriwayatkan juga 
oleh Ibnu Al Jauzi dari jalur pengarang di sini (1/80), di dalam sanadnya 
terdapat Muhammad bin Umar, yaitu Al Wagidi, seorang yang ditinggalkan 
haditsnya. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


Olah a‏ بن عبد الله بن ابي idb‏ عَنْ حُمَيْدَة بت é‏ عَنْ 
TN‏ بت ma AS‏ وكات تحت ابن أب AK ui of YAH‏ 


eJ v - é’ 


الألصاري وَل D yn ja aan‏ هره OI‏ مه Keh‏ 
Saya‏ شَربت. قال: فرآني cd) basi‏ قال: أَتَعْحبيْنَ با 
ta 2‏ قالت: قلت: wen‏ نم قال: إن ja‏ الله قي قال: cL Gó‏ 

á‏ إِنْهَا م ANA Ki ya ANY‏ افات. 


216. Al Husain bin Isma” il mengabarkan kepada kami, Ahmad 
bin Isma'il As-Sahmi mengabarkan kepada kami, Malik mengabarkan 
kepada kami. Dan Al Husain mengabarkan kepada kami, Yusuf bin 
Musa mengabarkan kepada kami, Ishag bin Isa mengabarkan kepada 
kami, Malik mengabarkan kepada kami, dari Ishag bin Abdullah bin 
Abu Thalhah, dari Humaidah binti Ubaid, dari Kabsyah binti Ka'b bin 
Malik yang diperistri oleh Ibnu Abi Qatadah: “Bahwa Abu Qatadah 
Al Anshari masuk, lalu Kabsyah menyediakan air wudhu untuknya, 
kemudian datanglah seekor kucing yang hendak minum dari air 
tersebut, maka Abu Qatadah memiringkan bejanannya sehingga 
kucing itu bisa minum darinya. Kemudian ia melihatnya tengah 
memandang ke arahnya (dengan heran), maka ia berkata, “Apa engkau 
merasa heran wahai putri saudaraku?” “Ya.” jawabku. Kemudian ia 
mengatakan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, “Sesungguhnya 
(kucing) itu tidaklah najis. Ia termasuk binatang-binatang yang biasa 
mengitari kalian? 7 


? HR. At-Tirmidzi (92); Malik di dalam AI Muwaththa' (1/22); Abu Daud (75); 
Ahmad (5/303/309); Ibnu Al Jauzi di dalam At-Tahgig (1/79), Ad-Darimi 
(736), An-Nasa'i (1/55), Ibnu Majah (367), Al Hakim (1/159-160); Al Baihaqi 
(1/245), Al Baghawi (286), Ibnu Hibban (121-mawarid), dianggap shahih oleh 
Al Hakim, ia berkata, “Ia termasuk hadits yang dinilai shahih oleh Malik dan 
dijadikannya hujjah di dalam 47 Muwaththa', disetujui oleh Adz-Dzahabi dan 
dianggap shahih oleh Al Bukhari, Al Ugaili, An-Nawawi, Al Baihagi dan 
ulama selain mereka. Al Hafizh di dalam At-Talkhish (1/54) berkata, “Ibnu 
Mandah menilainya ma'lul sebab Humaidah dan bibinya, Kabsyah, termasuk 
orang-orang yang tidak diketahui identitasnya, dan keduanya tidak dikenal 
kecuali dari hadits ini saja. Al Hafizh berkata, “Ada pun ucapannya “dan 
keduanya tidak dikenal kecuali dari hadits ini saja”, maka perlu ditanggapi 


— Sunan Ad-Daraguthni 


۷ - نا الحسين بن إِسْمَاعيْلء نا الحسين بن محمد نا مَسْعَدَة بن 
o Saz pub SR‏ و "و وکا -2 و > 31 وه A‏ . 
ليسع» عن جعفر بن محمد» عن أبيه: أن عليا سكل عن سور الستورء 
E A kaag‏ 

فقال: هي من السَبَاع ولا Kg‏ 

217. Al Husain bin Isma'il mengabarkan kepada kami, Al 
Husain bin Muhammad mengabarkan kepada kami, Mas'adah bin Al 


Yasa’ mengabarkan kepada kami, dari Ja'far bin Muhammad, dari 
ayahnya: Bahwa Ali ditanya tentang bekas kucing, ia pun menjawab, 


“Kucing itu termasuk binatang buas. Tidak apa-apa (tidak najis)?” 


24. Bab Membaca Basmalah Ketika Wudhu 


مر ره د« هو 7 مو 4 تس . 2 ها مني Z‏ 


A YG الصفار‎ Aan ین مخلد وإسماعيل بن‎ SALA ٨ 
بن منصور» نا عبد الرزاق» نا معمر» عَنْ ثٌابت ,38 عن ألم قال:‎ 
EE فقال اَي‎ dalang أُصْحَابُ رَسُول الله 8 وضوء فلم‎ ks 


si 


۶ وځ و‎ na Ao. وا نر د سه ممه‎ “3 LP 
ماء. تي به فرأيت النبي ف وضع يده في الاثاء الذي فيه الما ثم‎ 


bahwa Humaidah punya satu hadits lain mengenai menjawab bersin, 
diriwayatkan oleh Abu Daud. Keduanya juga memiliki hadits lain yang 
diriwayatkan oleh Abu Nu'aim di dalam Al Ma'rifah. Sedangkan bibinya, 
maka Humaidah meriwayatkan darinya bersama Ishaq, anak Yahya, seorang 
perawi tsiqah menurut Ibnu Ma'in. Sementara Kabsyah, ada yang mengatakan, 
ia seorang shahabiah. Jika ini valid, maka tidak masalah ketidak tahuan akan 
identitasnya tersebut, wallahu a'lam. Ibnu Dagig Al led berkata, “Barangkali 
ulama yang menilainya shahih, berpedoman pada takhrij Malik. Setiap orang ' 
yang ia keluarkan riwayatnya adalah perawi Tsigah menurut Ibnu Ma'in. Bisa 
jadi sebagaimana berita yang shahih darinya, jika ditempuh cara ini dalam 
penshahihannya -yakni takhrij Malik-. Jika tidak, maka pendapat yang 
dipegang adalah ucapan Ibnu Mandah.” [dari 4t-Talkhish). 

2 HR. Al Baihaqi (1/247); Ibnu Abi Syaibah di dalam Mushannaf.nya (1/31-32), 
dari Ar-Rakin bin Ar-Rabi', dari bibinya (sebelah ayah), dari Al hasan, ia 
berkata, “Dan dari Abu Sa'id Al Jabiri, dari Ali. Al Bukhari menyebutkannya 
di dalam At-Tarikh Al Kabir (4/57) dari Waki’ dan Ali bin Hasyim, dari Abu 
Adh-Dhahhak. Menurutku, Mus'idah bin Al Yasa? Al Bahili. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


K 7‏ ع هذه 3 ANN ek BA‏ مع هو D o-‏ ا وزو 
قال: توضئوا پسم الله. فرايت الماء يفور من بين اصابغه والقوم 
e re‏ 8 | عع بير 


Upi‏ حَتَّى فرَغوًا من آخرهم. قال ثابت: قلت لأئس: كم راهم 
NAS‏ قال: نخوا من سبعین رجلا. 

218. Muhammad bin Makhlad dan Isma'il bin Muhammad 
Ash-Shaffar mengabarkan kepada kami, keduanya mengatakan: 
Ahmad bin Manshur mengabarkan kepada kami, Abdurrazzag 
mengabarkan kepada kami, Ma'mar mengabarkan kepada kami, dari 
Tsabit dan Qatadah, dari Anas, ia mengatakan, “Para sahabat 
Rasulullah SAW mencari air wudhu, namun mereka tidak 
menemukan, maka Nabi SAW bersabda, “Bawakanlah air ke sini.” 
Lalu dibawakanlah air kepada beliau, dan aku lihat Nabi SAW 
meletakkan tangannya di dalam bejana yang berisi air itu, kemudian 
beliau bersabda, 'Berwudhulah kalian dengan menyebut nama Allah.” 
Lalu aku melihat air memancar dari antara jari-jari beliau, maka 
orang-orang pun berwudhu hingga semuanya selesai.” Tsabit 
mengatakan, “Aku tanyakan kepada Anas, “Berapa banyak mereka?” 


Ia menjawab, “Sekitar tujuh puluh orang?.”2!4 


YNA‏ كا ا صاعده كا مود بن GTASA‏ يزيد الظفريء ذا وب 
نن اکا عَنْ يى بن أبئ کر عن أبي aa‏ عَنْ ابي A‏ قال: 


2 ۷ و ا هو‎ Kb LA NG 7 ٢ دز و و‎ TT 

قال رَسُول الله 8: ما توضا مَنْ لم يذكر اسم الله وما ke‏ مَنْ لم 
لل ee b,‏ م 30ro. o‏ شاه 23 ar f‏ مده اوقد ره ځو سام 
dg‏ وَمَا آمَنَ بي من لَمْ يُحبّني» وما حي dija‏ يحب Ja‏ 

219. Ibnu Sha'id mengabarkan kepada kami, Mahmud bin 
Muhammad Abu Yazid Azh-Zhafari mengabarkan kepada kami, 
Ayyub bin An-Najjar mengabarkan kepada kami, dari Yahya bin Abu 
Katsir, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, ia berkata, “Rasulullah 
SAW bersabda, “Tidaklah berwudhu orang yang tidak menyebut nama 


28 HR. Ibnu Khuzaimah (144): An-Nasa'i (1/62-63); Abu Ya'la (2/148) dari 
Muhammad bin Mahdi, dari Abdurrazzag, Al Hafizh di dalam Nata'ij Al Afkar 
(1/33), dari jalur Muhammad bin Yahya dan Abdurrahman bin Bisyr dari 
Abdurrazzag. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


Allah, tidaklah shalat orang yang tidak berwudhu, tidaklah beriman 
kepadaku orang yang tidak mencintaiku, dan tidaklah mencintaiku 


5 
orang yang tidak mencincai kaum Anshar”. 22! 


KAMI GAN - ٠‏ الاس بْنِ مُجَاهد de iai‏ نا أَحْمَدُ 


ó 03 o معي‎ 


بن منصورء د نا بو هاس نا كثيرٌ بْنْ رید ا ريح بْنْ عبد PEN‏ بن ابي 


حدق القع حت وق ل ليل ور رسن لم بكر 


اسم الله عليه. 


220. Ahmad bin Musa bin Al Abbas bin Mujahid Al Mugri' 
menceritakan kepada kami, Ahmad bin Manshur mengabarkan kepada 
kami, Abu Amir mengabarkan kepada kami, Katsir bin Zaid 
mengabarkan kepada kami, Rubaih bin Abdurrahman bin Abu Sa'id 
mengabarkan kepada kami, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi 


215 HR. Al Baihaqi (1/44) pada bagian pertamanya, Ibnu Al Jauzi di dalam At- 
Tahgig (1/141) pada bagian pertamanya juga, diriwayatkan oleh Adz-Dzahabi 
di dalam Al Mizan (8370) pada bagian pertamanya, Al Lisan (6/7). Al Hafizh di 
dalam Nata 'j Al Afkar (1/226) berkata, “Ini adalah hadits gharib, diriwayatkan 
sendirian oleh Azh-Zhafri sedangkan para perawinya dari Abu Ayub 
selanjutnya, semuanya dikeluarkan di dalam kitab Ash-Shahih. Akan tetapi Ad- 
Daraguthni berkata mengenai Azh-Zhafri, “Tidak kuat.” Yahya bin .Ma'in 
berkata, “Aku mendengar Ayyub bin An-Najjar berkata, “Aku belum pernah 
mendengar dari Yahya bin Abu Katsir kecuali satu hadits, yaitu hadits “Adam 
dan Musa saling mengadu argumentasi.” Berdasarkan hal ini, maka di dalam 
sanad tersebut terdapat ingitha' (keterputusan), jika sanad Azh-Zhafri tidak 
ditambahi dengan sanad yang lain.” Al Baihagi berkata seperti itu setelah 
meriwayatkan hadits tersebut juga. Azh-Zhafri adalah Mahmud bin 
Muhammad Azh-Zhafri. Ad-Daraguthni berkata, “Tidak kuat.” Namun 
pendapat ini perlu diberi catatan, Al Mizan (8370), Al Baihaqi juga 
mengeluarkan (1/43) dari jalur Abi Tsigal Al Mirri, dari Riyah bin. 
Abdurrahman bin Abu Sufyan, ia berkata, “Nenekku bercerita kepadaku dari 
ayahnya bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, “Tidak ada shalat bagi 
orang yang tidak berwudhu, dan tidak ada wuhdu bagi orang yang tidak 
menyebut nama Allah padanya dan tidak beriman orang yang tidak menyukai 
kaum Anshar.” Kemudian berkata, “Ada yang mengatakan nama Abu Tsigal 
adalah Tsumamah bin Wa'il. Ada pula yang mengatakan, “Tsumamah bin 
Ma'in sedangkan nenek Rabah bernama Asma” binti Sa'id bin Zaid bin Amr 
bin Nufail. Akan dibahas tentangnya secara terperinci pada hadits nomor 
(222/224). 


Sunan Ad-Daraguthni — 


SAW, beliau bersabda, “Tidak ada wudhu bagi yang tidak menyebut 
nama Allah padanya.” 


210 HR. Ibnu Majah (397): Ad-Darimi (691): Ahmad (2/41): Al Hakim (1/147); Al 
Baihaqi (1/43), Ibnu Abi Syaibah di dalam Mushannafnya (1/2-3); Abu Ya'la 
(2/324); Ibnu As-Sunni di “Amal Al Yaum Wa Allailah' (26): Ibnu Al Jauzi di 
dalam At-Tahgig (1/137) dan di dalam Al “Hal karyanya (1/337), Ibnu Adi 
(3/1024); Abu Ubaid di dalam Ath-Thuhur (55), Al Hafizh di dalam 4n-Nata 'ij 
(1/230). Al Baihagi berkata, “Seperti Ahmad bin Hanbal membaca basmalah 
dalam wudhu seraya berkata, “Aku tidak mengetahui hadits yang valid dalam 
hal ini, yang paling kuat adalah hadits Katsir bin Zaid dari Rubaih. Sedangkan 
Rubaih adalah seorang yang tidak dikenal. Abu Sa'id At-Tirmidzi 
menyampaikan kepadaku, dari Muhammad bin Isma'il Al Bukhari bahwa ia 
berkata, “Tidak ada dalam bab ini, menurut saya yang lebih baik dari hadits 
Rabah bin Abdurrahman.” Abu Isa berkata, “Hadits ini diriwayatkan dari 
Hammad bin Salamah, dari Shadagah, maula Abu Az-Zubair, dari Abu Tsigal, 
dari Abu Bakar bin Huwaithib, dari nabi SAW. Ini hadits mursal. Syaikh 
berkata, “Abu sangat tidak dikenal.” Ketika mengomentari ucapan Imam 
Ahmad, Ibnu At-Turkumani berkata, “Sesungguhnya Rubaih tidak dikenal." 
Menurutku, yang meriwayatkan darinya adalah Fulaih bin Sulaiman, Abdul 
Aziz Ad-Darawardi dan Katsir bin Abdulah bin Umar. Hal itu disebutkan oleh 
Al Bazzar di dalam kitab Ath-Thaharah dari kitab-kitab Sunan. Abu Zur'ah 
berkata, Ia Syaikh yang disebut Al Mizzi di dalam kitabnya.' Ibnu Adi berkata, 
“Aku berharap tidak apa-apa” Al Hakim mengeluarkannya dalam 4! Mustadrak 
dan perawi ini mengeluarkannya dari batasan ketidatahuan. Kemudian untuk 
membantah pendapat Al Baihagi, ia berkata, “Abu Tsigal sangat tidak 
dikenal.” Menurutku, Al Bazzar menyebutkan bahwa ia tekenal.” Ibnu Al 
Oaththan berkata, sejumlah ulama meriwayatkan darinya, di antaranya Ibnu 
Harmalah, Sulaiman bin Bilal, Shadagah bin Az-Zubair, Ad-Darawardi, Al 
hasan bin Abu Ja'far, Abdullah bin Abdul Azi. Hal itu dikatakan oleh Abu 
Hatim'.” Al Hafizh di dalam An-Nata'j (1/231) berkata, “Mengenai hadits ini 
diperselisihkan di mana terkadang disertai dengan penambahan pada sanadnya, 
Abdurrahman bin Harmalah, dari Abu Tsigal Al Mirri, dari Rabah bin 
Abdurrahman, dari neneknya, dari ayahnya, Sa'id bin Zaid meriwayatkannya 
secara marfu’ dengan lafazh, “Tidak ada wudhu bagi orang yang tidak 
menyebut nama Allah padanya.” Juga meriwayatkannya dari Abdurrahman, 
dari para sahabatnya dari jalur berikut: 

-  Wuhaib bin Khalid, HR. Ibnu Abi Syaibah (1/3), Ahmad (6/382); Al 
Ugaili (1/177); Aht-Thahawi di dalam Asy-Syarh (1/26-27), Ad- 
Daraguthni (225), Al Baihaqi (1/43): Asy-Syasyi di dalam musnadnya 
(228). 

- Ibnu Abi Fudaik, diriwayatkan oleh Ad-Daraguthni (223) dan Al Baihaqi 
(1/43). 

- Sulaiman bin Bilal, diriwayatkan oleh Abu Ubaid Al Qasim bin Sallam di 
dalam Ath-Thuhur (54), Ath-Thahawi (1/27) dan Al Hakim (4/60). 

-  Bisyr bin Al Mifdhal, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (25) dan Ad- 
Daraguthni (224). 


— Sunan Ad-Daraguthni 


0-3 و و‎ 353. 3 z 3 AN Ka z کے‎ 


A E حدنا‎ - 5١ 


ق نا محمد بن عبيد الله بن 


- 


وو و P‏ 


asaji‏ تا اب بد نا حارئة بن محمد نا a‏ بْنِ الْعَلآء 


که وی وم ومع 


نا بو Pa ani Peka aa‏ 
أبي ارال عَنْ cêgah‏ عَنْ عائشة قالت: کان رکشل الله 8 إذا مس 


$20 د لو لو 


طهر يسمى الله. وقال و بدر: کان ع م إلى yo‏ سن الله ىم 
KA 2 9‏ على يدیه. 

221. Utsman bin Ahmad Ad-Daggag menceritakan kepada 

kami, Muhammad bin Ubaidullah bin Al Munadi mengabarkan 


kepada kami, Abu Badr mengabarkan kepada kami, Haritsar bin 
Muhammad mengabarkan kepada kami. Dan Ahmad bin Ali bin Al 


- Ya'qub bin Abdurrahman, diriwayatkan oleh Ad-Daraguthni (226). 
- Yazid bin Iyadh, diriwayatkan oleh Ahmad (4/70) dan Ibnu Majah (398). 
- Al hasan bin Ja'far, diriwayatkan oleh Ath-Thayalisi di dalam musnadnya 
(242-243). 
Sekelompok perawi bertentangan dengan mereka di mana mereka 
meriwayatkannya dari Abdurrahman bin Harmalah, dari Abu Tsigal, dari 
Rabah bin Abdurrahman, dari neneknya dari nabi Muhammad SAW tanpa 
menyebut “ayahnya.” Ad-Daraguthni di dalam Al flal sebagaimana dalam 
Talkhish Al Habir (1/58), “diperselisihkan, Wuhaib bin Bisyr Al Mifdhal dan 
banyak ulama lain lagi yang mengatakan seperti ini. Hafsh bin Maisarah, Abu 
Ma'syar dan ishag Ishaq bin Hazim dari Ibnu Harmalah, dari Abu Tsigal, dari 
Rabah, dari neneknya hahwa ia telah mendengar, namun tidak menyebutkan 
ayahhnya.” Menurutku, Hafizh, ayah dari nenek Rabah dalam musand (4/70) 
(4/382) Ad-Daraguthni berkata mengenai Al 'Jlal sebagaimana dinukil oleh Al 
Hafizh di dalam At-Talkhis (1/85), “Dan diriwayatkan juga oleh Al Mawardi 
dari Abu Tsigal, dari Rabah, dari Ibnu Tsauban secara mursal.” Dikeluarkan 
juga oleh Ath-Thahawi dalam Asy-Syarh (1/27) secara bersambung dari jalur 
Ad-Darawardi, dari Ibnu Harmalah dari Abu 'Tsigal, dari Rabah bin. 
Abdurrahman, dari Ibnu Tsauban, dari Abu Hurairah secara marfu'. Ad- 
Daraguthni juga mengatakan dalam Al 'Ilal sebagaimana disebutkan di dalam 
At-Talkhish (1/85). Juga diriwayatkan oleh Shadagah, maula Alu Az-Zubair, 
dari Abu Tsigal, dari Abu Bakar bin Huwathib secara mursal. Abu Bakar bin 
Huwaithib adalah Rabah yang disebutkan sebelumnya. Hal ini dikatakan oleh 
At-Tirmidzi.” Riwayat Shadagah dikeluarkan oleh Ad-Dulabi di dalam Al 
Kuna (1/120) dari jalur Hammad bin Salamah, dari shadagah, dan ia memang 
membenarkan hal ini. Ad-Daraguthni mengatakan mengenainya, ia seorang 
perawi yang tidak diketahui.” 


Sunan Ad-Daraguthni — 


‘Ala’ mengabarkan kepada kami, Abu Ubaidah bin Abu As-Safal 
mengabarkan kepada kami, Abu Ghassan mengabarkan kepada kami, 
Ja'far Al Ahmad mengabarkan kepada kami, dari Haritsah bin Abu 
Ar-Rijal, dari Amrah, dari Aisyah, ia mengatakan, “Adalah Rasulullah 
SAW, apabila beliau menyentuh air wudhunya, beliau menyebut nama 
Allah.” Abu Badr menyebutkan: “(Apabila) beliau hendak berwudhu, 
maka beliau menyebut nama Allah, kemudian menuangkan air ke 
tangannya.”7 


A رم‎ sala iso ef, . 3 637 eb v. P3 

٢‏ - - ابو بكر Ii BAN KS‏ فُدَيْك وَيَحْبَى 
وو 2 2 Pa T$ se‏ وو So Tae PAN ta‏ 
بن صاعدء نا سَلمّة بن شبيب» ٿا ابن أبئ فدَيِْكء ا عبد الرّحْمّن بن 


D هم‎ Lo s sst "s. So. MAT 
حرملة» عن أبي تفال المري. أنه قال: سمعت رَبَاحَ بن عبد الرحمن بن‎ 
N AK Ks 2 دو دنو ه رن هو ه‎ fre a که ورو‎ 3 

ف قال: لا صلاة لمَنْ لا وضوء له ولا وضء لمن لم يُذكر اسم الله 


r 
0 0. 9 دا‎ 


2 4 سر وه و‎ oœ o 03. ` و‎ oa, DA hire 
تعالى عليه ولا يؤمن بالله من لم يؤمن بي» ولا يؤمن بي من يحب‎ 

"و ساس Jo o e 20-5 4 E‏ 
NAN‏ قال ابن ضاعد: يقال: إن Kata úti‏ بن X‏ بن $ عمرو بن 


222. Abu Bakar An-Naisaburi mengabarkan kepada kami, Abu 
Al Azhar mengabarkan kepada kami, Ibnu Abi Fudaik mengabarkan 


27 HR. Ibnu Adi (2/616); Al Bazzar (261, Kasyf); Ibnu Abi Syaibah di dalam 
Mushannafnya (1/3): Ibnu Al Jauzi di dalam At-Tahgig (1/143); Al Hafizh di 
dalam An-Nata'j (1/231). Ia menyebutkan, “Hadits ini gharib 
(langka/janggal), diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abu Kuraib dari Yahya 
bin Zakariyya. Dikeluarkan juga oleh Ahmad, Ishag dan Ibnu Abi Syaibah di 
dalam Musnad-Musnad mereka dari berbagai jalur dari Haritsah.” Saya 
katakan: Sayd tidak melihatnya pada riwayat Ibnu Majah, Ahmad maupun 
Ishaq, dam dia (Al Hafizh) tidak menyandarkannya pada mereka di dalam Al 
Matpalib. Begitu pula Al Haitsami di dalam Al Majma’ tidak 
menyandarkannya Ahmad. Sedangkan Haritsah bin Muhammad bin Abu Ar- 
Rijal lemah. Al Bukhari mengatakan, “Haditsnya munkar.” Abu Hatim 
mengatakan, “Ia lemah. Haditsnya munkar.” Biografinya telah dikemukakan 
sebelumnya. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


kepada kami. Dan Yahya bin Sha'id mengabarkan kepada kami, 
Salamah bin Syabib mengabarkan kepada kami, Ibnu Abi Fudaik 
mengabarkan kepada kami, Abdurrahman bin Harmalah mengabarkan 
kepada kami, dari Abu Tsifal Al Murri, bahwa ia mengatakan: Aku 
mendengar Rabah bin Abdurrahman bin Abu Sufyan bin Huwathib 
mengatakan: Nenekku mengabarkan kepadaku, dari ayahnya, bahwa 
Rasulullah SAW bersabda, “Tidak ada shalat bagi yang tidak 
mempunyai wudhu, tidak ada wudhu bagi yang tidak menyebut nama 
Allah Ta'ala padanya (saat berwudhu), tidak beriman kepada Allah 
orang yang tidak beriman kepadaku, dan tidak beriman kepadaku 
orang yang tidak mencintai kaum Anshar.”'* Ibnu Sha'id 
mengatakan, “Bahwa ayahnya adalah Sa'id bin Zaid bin Amr bin 
Nufail.” 


ATEEN Dk صت‎ o CO هين که 2 3 لم دهعم مع‎ 
قالا: تا هَارُوْن‎ USG المَحاملي وَمُحَمَدُ بْنْ القاسم بن‎ Giaa - ۳ 
1 1 ٢ مو‎ ۰ Eies o Z »ھت ه مايه‎ 
بإستاده مثلة.‎ a "at اِسُحَاقَ تا ابن‎ ip 
223. Al Mahamili dan Muhammad bin Al Qasim bin Zakariya 
menceritakan kepada kami, keduanya mengatakan: Harun bin Ishag 
mengabarkan kepada kami, Ibnu Abi Fudaik mengabarkan kepada 
kami dengan isnadnya, seperti itu.?'? 


سک Ca‏ تس م ه Ca...‏ ?20,2 8 يام وم وهم سم 
Ku - ٤‏ حامد UYA Gi dawa‏ الحضرمي» ٿا نر بن عَلي» 


ٿا بر من naka‏ عن يد a Gi ah‏ عن راج 
ن عبد PN‏ بن ابي سفيان بن حويْطبء P A AN‏ 


A‏ رَسُوْلَ الله ل 6 صلا إلا ayan NG ayan‏ لمَنْ لم 


e2 با‎ 


,2 هسم y‏ ےم os. or.‏ 3 وه و e‏ ”035 ادو . 
يذكر اسم الله تعالى عليه ولا يؤمن بالله من لا يؤمن بي» ولا يؤمن بي 
سو ام 3 ځ2هو -ے ر 
مر لا يحب الألصار. 


28 


HR. Al Baihagi (1/43). Lihat komentar atas hadits ini pada nomor (220).‏ د 


Lihat takhrij sebelumnya. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


224. Abu Hamid Muhammad bin Harun Al Hadhrami 
menceritakan kepada kami, Nashr bin Ali mengabarkan kepada kami, 
Bisyr bin Al Mufadhdhal mengabarkan kepada kami, dari 
Abdurrahman bin Harmalah, dari Abu Tsifal, dari Rabah bin 
Abdurrahman bin Abu Sufyan bin Huwathib, bahwa ia mendengar 
neneknya menyampaikan dari ayahnya, bahwa Rasulullah SAW 
bersabda, “Tidak ada shalat kecuali dengan wudhu, tidak ada wudhu 
bagi yang tidak menyebut nama Allah Ta'ala padanya (saat 
berwudhu). Dan tidak beriman kepada Allah orang yang tidak 
beriman kepadaku, dan tidak beriman kepadaku orang yang tidak 
mencintai kaum Anshar.”? 


e ana 


A Ia‏ بم امود 


aii قال:‎ áf بْنْ حرملة‎ pai ا عَبْدُ‎ Kay 


رياح بْنَ عبد A‏ إن أب سيان بن pa Ee Si lag‏ 
ها ممعت Se‏ سمت رَسُوْلَ الله هه يقول: لآ صّلاة لمَنْ لا 
و WA PAGA K‏ لَمْ Sih‏ اسم الله عَلَيْه. KOMEN‏ 

225. Muhammad bin Makhlad menceritakan kepada kami, 

Ibnu Zanjawaih Abu Bakar mengabarkan kepada kami, Affan 
mengabarkan kepada kami, Wuhaib mengabarkan kepada kami, 
Abdurrahman bin Harmalah mengabarkan kepada kami, ia 
mengatakan, bahwa ia mendengar Abu Tsifal mengatakan: Aku 
mendengar Rabah bin Abdurrahman bin Abu Sufyan bin Huwathib 
mengatakan: Nenekku menceritakan kepadaku, bahwa ia mendengar 
ayahnya mengatakan, “Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, 
“Tidak ada shalat bagi yang tidak mempunyai wudhu, dan tidak ada 


wudhu bagi yang tidak menyebut nama Allah padanya (saat 
berwudhu)”. Al hadits. 


20 Lihat komentar atas hadits ini pada nomor (220). 


21 Lihat komentar sebelumnya. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


0 
کم .3 م $7 امه 


Ps a sal. É e e z ۷ 5‏ وو 
5 - حدنا ابن مخلد نا ابن Ay)‏ نا أصبغ بن الفرج» نا ابن 


sr و هود رورت‎ 5 Lo. وح‎ -e ó ووه رو د له‎ Lai ه‎ 
وهب أخبرني يعقوب بن عبد الرحمن: أن عبد الرحمن بن حرملة حدنه»‎ 
ها سا ل سه .- اه ولا - سام اه‎ PH o fel 
سمعت‎ Gi عن جدته»‎ PI KE عن ابي ثفال المرّي» عن رباح بن‎ 
كك‎ Y, م دوو و دس اه 3 ۶ هم‎ e- 3 E کر ر‎ 
88 بن ريد بن ععرو بڼ ل یقول؛ ت رسول الله‎ Den آباها‎ 
لا صلاة لمَنْ لا وضوء له ولا 203 لمن لم يذكر امم الله.‎ Ji 
226. Ibnu Makhlad menceritakan kepada kami, Ibnu 
Zanjawaih mengabarkan kepada kami, Ashbagh bin Al Faraj 
mengabarkan kepada kami, Ibnu Wahb mengabarkan kepada kami, 
Ya'gub bin Abdurrahman mengabarkan kepadaku, bahwa 
Abdurrahman bin Harmalah menceritakan kepadanya, dari Abu Tsifal 
Al Murri, dari Rabah bin Abdurrahman, dari neneknya, bahwa ia 
mendengar ayahnya, yakni Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail, 
mengatakan, “Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Tidak ada 
shalat bagi yang tidak mempunyai wudhu, dan tidak ada wudhu bagi 
yang tidak menyebut nama Allah? 7 


SA Kg MAU cala GI GAS - ٧‏ نا jin‏ بن 


ak بإستاده‎ aka 5> عن ابن‎ Kai 
227. Ibnu Makhlad menceritakan kepada kami, Ibrhaim Al 
Harbi mengabarkan kepada kami, Musaddad mengabarkan kepada 


kami, Bisyr bin Al Mufadhdhal mengabarkan kepada kami, dari Ibnu 
Harmalah dengan isnadnya, seperti itu.? 


Gi - ٠‏ الْحَسَنُ KA‏ بن ابي p LAN SAN‏ ا 
سیه له 2 


يَحْبَى بن هَاشم. 57 محمد بِنْ عبد الله بْن UGM‏ محمد بن غالب. 


222 Lihat komentar sebelumnya. 
23 Lihat komentar sebelumnya. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


e > © 9 م م‎ | A 


a 


يَحَيَى بن هَاشې Ou‏ عَن شتتی عن عند ال ا 
aga Jan‏ ور و sa cai pa‏ 


٠ و‎ 3 


dia‏ لْمَاء a‏ وأن محمدا 


سو برو رر و 


عبده A‏ فإذا قال ذلك فحت WA AB‏ السّمّاء. یحیی بن هاشم 


2 a - 

228. Al Hasan bin Ahmad bin Abu Asy-Syauk menceritakan 
kepada kami, Al Hasan bin Makram mengabarkan kepada kami, 
Yahya bin Hasyim mengabarkan kepada kami, Muhammad bin 
Abdullah bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Muhammad bin 
Ghalib mengabarkan kepada kami. Dan Utsman bin Ahmad Ad- 
Daggag mengabarkan kepada kami, Ishag bin Ibrahim bin Sunain 
mengabarkan kepada kami, keduanya mengatakan: Yahya bin Hasyim 
mengabarkan kepada kami, Al A'masy menceritakan kepada kami, 
dari Syagig, dari Abdullah, ia mengatakan, “Aku mendengar 
Rasulullah SAW bersabda, “Apabila seseorang di antara kalian 
bersuci, maka hendaklah ia menyebut nama Allah, karena hal itu 
dapat menyucikan semua tubuhnya. Namun bila ia tidak menyebut 
nama Allah ketika bersucinya, maka tidak ada yang suci darinya 
kecuali yang dilalui oleh air. Dan bila telah selesai bersuci, 
hendaklah ia bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hag selain 
-llah dan bahwa Muhammad adalah hamba-Nya dan utusan-Nya 
[yakni mengucapkan Asyhadu allaa ilaaha illallaah wa asyhadu 
anna muhammadan “abuduhu wa rasuuluh). Bila ia mengucapkan 
itu, maka akan dibukakanlah untuknya pintu-pintu langit”? Yahya 


24 Isnadnya lemah. HR. Al Baihaqi (1/44). Ia mengatakan, “Ini lemah. Aku tidak 
mengetahui perawi lain yang meriwayatkan dari Al A'masy selain yahya bin 
Hasyim. Sedangkan Yahya bin Hasyim riwayatnya ditinggalkan. Ia juga telah 
meriwayatkannya dari Ibnu Umar dari jalur lainnya.” Saya katakan: Yahya bin 
Hasyim As-Simsar dinilai dusta oleh Ibnu Ma'in. Sementara An-Nasa'i dan 
yang lainnya mengatakan, “Ia, riwayatnya ditinggalkan.” Ibnu Adi 


— Sunan Ad-Daraguthni 


bin Hasyim lemah. 


Panau ن ملد ا ايو بكر‎ daiman Ul - ٩ 


و وم 3 lele b2‏ 3% وو کے 


سو تحر نور سر اباد عن 


زرو 


رر وش a‏ مُجَاهد Dad‏ قال: قال Ng‏ الله 
ف مه ترا S3,‏ اه الله Pa a jabat‏ ومن وا pn‏ 
ملم الله لم AN bat‏ م الؤضوء. 


229. Muhammad bin Makhlad menceritakan kepada kami, 
Abu Bakar Muhammad bin Abdullah Az-Zuhairi mengabarkan kepada 
kami, Mirdas bin Muhammad bin Abdullah bin Abu Burdah 
mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Aban mengabarkan 
kepada kami, dari Ayyub bin A'idz Ath-Tha'i, dari Mujahid, dari Abu 
Hurairah, ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa 
berwudhu dan menyebut nama Allah, maka ia telah menyucikan 
semua tubuhnya. Dan barangsiapa berwudhu tanpa menyebut nama 
Allah, maka ia tidak menyucikan kecuali bagian wudhunya'. 725 


. 
Yr‏ ې ا أَسَْد .3 5.3 .3036 
. - 


خمد بن Kasa‏ بن زباد نا kama‏ بْنْ غالب نا هشام 


وو ےر هوم 


بن بهرام» ا عبد الله ن KA‏ > عن عَاصِم بن مُحَمّد عن افع» GP‏ 


mengatakan, “Di Baghdad ia pernah memalsukan hadits dan mencuri hadits.” 
Al Mizan (9643). Disebutkan oleh Al Hafizh di dalam An-Nata 'j (1/236). 

25 Isnadnya lemah. HR. Al Baihaqi (1/45): Ibnu Al Jauzi di dalam At-Tahgig 
(1/142); Al Hafizh di dalam Nataij Al Afkar (1/227), semuanya meriwayatkan ' 
dari jalur pengarang. Al Hafizh mengatakan, “Ini hadits gharib (langka). 
Midras meriwayatkannya sendirian. Ia dari anaknya Abu Musa Al Asy'ari. 
Dinilai lemah oleh sejumlah ahli hadits dan disinggung oleh Ibnu Hibban di 
dalam Ats-Tsigat, ia mengatakan, “Ia meriwayatkan yang langka dan sendirian. 
Namun perawi lainnya (dalam sanad ini) adalah orang-orang tsigah.” Saya 
katakan: Midras bin Muhammad bin Abdullah, menurut Adz-Dzahabi di dalam 
Al Mizan (8414), “Aku tidak mengenalnya. Khabarnya munkar mengenai 
membaca basmalah ketika berwudhu.” Saya katakan, “Mungkin yang 
dimaksud adalah khabar ini.” 


Sunan Ad-Daraguthni — 


at‏ قال: قال رَسُوْل الله : ayy Sada g‏ کان 
طَهُوْراً لحَسٌده. قَال: SS, Gen‏ الله عَلَى Apa)‏ کان 
AN isih‏ 


230. Ahmad bin Muhammad bin Ziyad menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Ghalib mengabarkan kepada kami, Hisyam bin 
Bahram mengabarkan kepada kami, Abdullah bin Hakim 
mengabarkan kepada kami, dari Ashim bin Muhammad, dari Nafi', 
dari Ibnu Umar, ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa 
berwudhu lalu menyebut nama Allah pada wudhunya, maka akan 
menjadi penyuci bagi tubuhnya.” Beliau juga bersabda, “Dan 
barangsiapa berwudhu tanpa menyebut Allah pada wudhunya, maka 
hanya menjadi penyuci bagi anggota wudhunya’. 5:220 


25. Bab Berwudhu Dengan Rendaman/Perasan Sari Buah 


Pt 2‏ .3 عد 


PE SN oui dio - yri‏ نا آر بو القاسم شی ب شد 
ani BH da‏ ۹ وَاضحء نا eU‏ بن اسماعل aa‏ عن 
الأوڙاعي؛ عن بى إن أب كثثرء عكرمقه عَنِ ابن عباس قال: قال 
رَسُوْل IN BA‏ وَضُوْء SS‏ جد الْمَاءِ 


231. Utsman bin Ahmad Ad-Daggag menceritakan kepada 
kami, Abu Al Oasim Yahya bin Abdul Bagi mengabarkan kepada 
kami, Al Musayyab bin Wadhih mengabarkan kepada kami, 
Mubasysyir bin Isma'il Al Halabi mengabarkan kepada kami, dari Al 


28 Isnadnya lemah. HR. Al Baihaqi (1/44), ia mengatakan, “Ini juga lemah. Abu 
Bakar Ad-Dahiri tidak tsigah menurut para ahli hadits. Ia juga meriwayatkan 
dari jalur lainnya dari Abu Hurairah secara marfu'.” Al Hafidz menyebutnya di 
dalam An-Nata'ij (1/236, 237) dan menilainya lemah. Saya katakan: Abu 
Bakar Ad-Dahiri adalah Abdullah bin Hakim, menurut Ibnu Ma'in, “Bukan 
tsigah.” Demikian juga yang dikatakan oleh An-Nasa'i, sementara Ahmad 
mengatakan, “Ia tidak dianggap. Dinilai dusta oleh Al Jurjani.” 47 7 
(4276). Al Hafizh mengatakan di dalam An-Nata 'ij, “Haditsnya ditinggalkan.” 


— Sunan Ad-Daraguthni 


Auza'i, dari Yahya bin Abu Katsir, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia 
mengatakan, “Rasulullah SAW bersabda, “Perasan/rendaman sari 


9 5 


buah adalah air wudhu bagi yang tidak menemukan air'. 
Ta ل‎ PE Tin D ھ‎ ES 3 pe 3 و كم وى دو لات سو داب اه‎ 
كذا قال: ووهم فيه المسيب بن‎ Sama قال ابو محمد: يعني الذي لا‎ 
سم‎ ... a څ تا‎ á ود رک‎ a سا داو مر ماو سه‎ ore, . 
وقد الف‎ e 8 واضح في موضعين في ذكر ابن عباس وقي ذكر النبي‎ 

Abu Muhammad mengatakan, “Maksudnya adalah (perasan 
sari buah) yang tidak memabukkan.” Ia juga mengatakan, “Al 
Musayyab bin Wadhih mengira-ngira di dua tempat ketika 


menyebutkan Ibnu Abbas dan ketika menyebutkan Nabi SAW. Ada 
perbedaan riwayat pada Al Musayyab. 


: اه‎ e ره‎ rd ez - . b PA A 
فحدثنا به محمد بن المظفرء نا محمد بنْ مُحَمّد بن سَليْمَانء نا‎ - ٢ 


| والمحفوظ‎ BD إلى‎ E بهذا الإستاد مَوْقَوْفَا غَيْرَ‎ TN 
; ره توو وو و ا‎ gaga 
Sma ولا إلى ابن عَباس.‎ BA NP من قول عكرمّة غير‎ 


ضعیف. 


. 


232. Muhammad bin Al Muzhaffar menceritakannya kepada 
kami, Muhammad bin Muhammad bin Sulaiman mengabarkan kepada 
kami, Al Musayyab mengabarkan kepada kami, dengan isnad ini 
secara mauguf, tidak marfu' kepada Nabi SAW. Sedangkan riwayat 
yang terpelihara bahwa itu adalah dari ucapan Ikrimah, tidak marfu’ 
kepada Nabi SAW dan tidak pula kepada Ibnu Abbas. Al Musayyab 
lemah. 


27 Isnadnya lemah. HR. Al Baihaqi (1/12), dan dari jalur pengarang (diriwayatkan 

. juga) oleh Ibnu Al Jauzi di dalam Al “lal (1/357) dan di dalam 4-9 
(1/54). Saya katakan: Al Musayyab bin Wadhih As-Sulami, menurut Abu 
Hatim, “Jujur namun sering keliru. Bila dikatakan darinya maka tidak 
diterima.” Ibnu Adi mengatakan, “An-Nasa'i penah mengemukakan pendapat 
tentangnya, ia mengatakan, “Orang-orang memberitahu kami tentangnya?.” As- 
Sulami mengatakan, “Aku pernah menanyakan tentangnya kepada Ad- 
Daraguthni, ia mengatakan, “Lemah.” Al Mizan (8548). 


Sunan Ad-Daraguthni — 


5 
وک 503.09 و رن 58 


۳ - أَحْمَدُ مُحَمّد بن زيا AU‏ الْحَرْبِي» ا SE‏ 


مع ... z‏ 55 د كرك من # E pÍ oso £ œ asos‏ 
بن taya‏ تا هقل» عن الأوراعي» عن يُحَبَى بن أبي كثير قال: قال 
عكرمة: KI‏ وَضُوء لمن d‏ جحد SP‏ 

233. Ahmad bin Muhammad bin Ziyad menceritakan kepada 

kami, Ibrahim bin Al Harbi mengabarkan kepada kami, Al Hakam bin 
Musa mengabarkan kepada kami, Higl mengabarkan kepada kami, 
dari Al Auza'i, dari Yahya bin Abu Katsir, ia berkata, “Ikrimah 
mengatakan, “Rendaman/perasan sari buah adalah air wudhu bagi 


yang tidak menemukan (air) lainnya'.””?* 


« نا عبد الله حَمَدَ بن حتبَا‎ NANA بن ملد‎ KA WA - NY 
أبي كثير» عَنْ‎ e بن مُسلم» ا الأَوْرَاعي‎ AI ٿا ابي نا‎ 
کا هم‎ TERAS د ا‎ a درف د وه اغ‎ VA TA 
قال الأوؤزاعي: إن كان‎ Lagi وَضْوْء إذا لَمْ يُحد‎ KDI عكرمة قال:‎ 
. E ا‎ . - y ده‎ E EE 
الله: قال أبي: كل شىء تحول عن اسم‎ ab به. قال‎ Cap مىكرا قلا‎ 
.. PN at . r 0 ” rona 2 * ۰ . z ai 
KA b به يمم حب إلي من أن‎ ap يُعْحبني أن‎ Y Gji 
234. Muhammad bin Makhlad Al Aththar menceritakan 
kepada kami, Abdullah bin Ahmad bin Hanfal mengabarkan kepada 
kami, ayahku mengabarkan kepada kami, Al Walid bin Muslim 
mengabarkan kepada kami, Al Auza'i mengabarkan kepada kami, dari 
Yahya bin Abu Katsir, dari Ikrimah, ia mengatakan, 
“Rendaman/perasan sari buah adalah (air) wudhu bila tidak 
menemukan (air) lainnya”? Al Auza'i mengatakan, “Bila 
memabukkan maka tidak boleh berwudhu dengannya.” Abdullah 


28 Isnadnya hasan. Al Higl bin Ziyad seorang perawi Tsigah sedangkan Al 
Hakam bin Musa bin Abu Zuhair adalah seorang yang jujur, At-Tagrib, (1467). 

2? Isnadnya hasan. Disebutkan oleh Al Haitsami di dalam Al Majma' (1/215). Ia 
berkata, “Diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan semua perawinya tsigah.” Dan 
disebutkan oleh Al Baihagi di dalam sunannya (1/12). Yahya bin Abu Katsir, 
banyak sekali meriwayatkan hadits mursal dan melakukan tadlis. Ia telah 
menerima hadits itu secara mu'an'an akan tetapi sebelumnya telah berterus 
terang telah meriwayatkan hadits. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


mengatakan, “Ayahku berkata, “Segala sesuatu yang namanya 
berubah dari sebutan air, maka aku tidak suka air itu digunakan untuk 
wudhu, bertayammum lebih aku sukai daripada berwudhu dengan 
perasan sari buah”.” 


سن ل 0-3 H‏ 


٣٥‏ - حدنا 1 Je‏ بن زياد Ma YA Bi (H‏ میې نا 


AJA JE NATA JA يى عن عكرمة‎ MA 


235. Abu Sahl bin Ziyad menceritakan kepada kami, Ibrahim 
Al Harbi mengabarkan kepada kami, Abu Nu'aim mengabarkan 
kepada kami, Syaiban mengabarkan kepada kami, dari Yahya, dari 
Ikrimah, ia mengatakan, “(Boleh) berwudhu dengan rendaman/ 
perasan sari buah bila tidak menemukan air,” 


Pa‏ ره دو وه و l tauge © 3. 2.2 3 b‏ هرم 
PO R Yr‏ وير 
۰ °- 02 

nga‏ هی مشن لرل حد فت 

236. Ja'far bin Muhammad Al Wasithi mengabarkan kepada 

kami, Musa bin Ishag mengabarkan kepada kami, Abu Bakar bin Abu 
Syaibah mengabarkan kepada kami, Yahya bin Sa'id mengabarkan 
kepada kami, dari Ali bin Al Mubarak, dari Yahya bin Abu Katsir, 


dari Ikrimah, ia mengatakan, “Rendaman/perasan sari buah adalah 
(sarana) wudhu bagi yang tidak menemukan air.” 


MU - ۳٧‏ سَهْلٍ بْنْ زياد نا SAI‏ الحَربِي» تا 
JEg Ge naa Pia‏ عَنِ JAM‏ لا 
KI Gy A‏ | 
kepada kami, Ibrahim‏ د Abu Sahl bin Ziyad‏ .237 


230 


0 Isnadnya hasan. 


Isnadnya hasan. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


Al Harbi mengabarkan kepada kami, Abdullah bin Umar 
mengabarkan kepada kami, Abu Tumailah mengabarkan kepada kami, 
dari Isa bin Ubaid, ia mengatakan, “Aku mendengar Ikrimah ditanya 
tentang seseorang yang tidak mendapatkan air (untuk berwudhu), ia 
mengatakan, “Hendaknya berwudhu dengan rendaman/perasan sari 
buah.” 


Jea A - 7١‏ بن زیا نا SANA‏ الْحَرْبي» نا محمد بِنْ ستانه 
AAA NE Yo Pd‏ ارو کان s‏ را و P‏ $ 
MU‏ بكر الحتفي» نا عَبْدُ الله بْنْ NG YAA‏ عَنْ DSe‏ عَنِ ابن 
28 هه وکا وك Tg‏ اخ "لر وم رجح esol‏ 
عباس قال: النبيذ وضوء لمن يجد الماء. ابن محرر موك الحديث. 
Abu Sahl bin Ziyad menceritakan kepada kami, Ibrahim‏ .238 
Al Harbi mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Sinan‏ 
mengabarkan kepada kami, Abu Bakar Al Hanafi mengabarkan‏ 
kepada kami, Abdullah bin Muharrar mengabarkan kepada kami, dari‏ 
Qatadah, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia mengatakan,‏ 
“Rendaman'perasan sari buah adalah (air) wudhu bagi yang tidak‏ 
menemukan air. Ibnu Muharrar matrukul hadits (haditsnya‏ 
ditinggalkan).‏ 


Pd 


e ATE ا عَبْدُ الباقى بِنْ‎ - ٩ 
عَنْ عكرمّة» عن ابن‎ of عَبْدُ الله بن رُشِيْد نا أَبْوْ عَبَيْدَةَ مَحَاعة» عَنْ‎ 


Cob, ې ` 9 . 8 . ق هد م ےت ص‎ 7 2 r 


s 
و‎ 
° 
8, کے‎ 
l تک د‎ 
. فليتو به‎ 
ص م‎ 


r 


22 Isnadnya hasan. Isa bin Ubaid bin Malik Al Kindi, seorang yang jujur, At- 


Tagrib (5325). 

Isnadnya lemah: Di dalam sanadnya terdapat Abdullah bin Muharrar. As- 
Sakhawi berkata, “Ia perawi hadits munkar.” An-Nasa'i berkata, “Haditsnya 
ditinggalkan.” Biografinya ada di dalam Al Majruhin (2/22): Al Jarh wa At- 
Ta dil (5/176); At-Tarikh Al Kabir (5/212); Ash-Shaghir (67); Al Mizan 
(2/500); Lisan Al Mizan (7/269); Adh-Dhu'afa" karya An-Nasa'i (348): Al 
Kasyif (2/110); At-Tagrib (1/445). 


233 


— Sunan Ad-Daraguthni 


239. Abdul Bagi bin Qani’ mengabarkan kepada kami, As-Sari 
bin Sahl Al Jundaisaburi mengabarkan kepada kami, Abdullah bin 
Rusyaid mengabarkan kepada kami, Abu Ubaidah Maja'ah 
mengabarkan kepada kami, dari Aban, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, 
ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, “Jika seseorang di antara 
kalian tidak menemukan air dan ia (hanya) menemukan 
rendaman/perasan sari buah, maka hendaklah ia berwudhu 
dengannya" 4 
الحَديثء وَمَحَاعة ضَعيْف» والمَحفوظ أله‎ BP ابن أب عَيّاش‎ ya أبان‎ 

f e jas Z- : sat 
رأى عكرمة غير مرفوع.‎ 

Aban adalah Ibnu Abi Ayyasy, ia matrukul hadits (haditsnya 
ditinggalkan) dan Maja'ah lemah. Adapun yang terpelihara adalah 
pendapat Ikrimah, bahwa riwayat itu tidak marfu’. 


E 5 b2 م 8 ے تك ههو و‎ È Lon o PAN 
yi اب الحَسَنٍ المصري علي بن مُحَمّد الواعظ نا‎ Kab ٠ 
,و وعم‎ oo م‎ Cle {39 ٤ 0-3 لام رو روو کرم ...2 موم‎ 
روح بن الفرّجء نا يحيى بن بكيرء نا ابن لهيعة» حدني قيس بن‎ EA 
7 ó á b- همي ه و‎ 7 D r Ge ° r Pd b z d~. 
P دض النبي‎ Haj عن ابن مو‎ tak عن ابن‎ tra الحجاج؛ عن‎ 
| Sb DA به وَقال:‎ Ko AA لحن‎ ad 
240. Abu Al Hasan Al Mishri menceritakan kepada kami, Ali 
bin Muhammad Al Wa'idz mengabarkan kepada kami, Abu Az- 
Zinba' Rauh bin Al Faraj mengabarkan kepada kami, Yahya bin 
Bukair mengabarkan kepada kami, Ibnu Lahi'ah mengabarkan kepada 
kami, Qais bin Al Hajjaj mengabarkan kepadaku, dari Hanasy, dari 
Ibnu Abbas, dari Ibnu Mas'ud: Bahwa ia menyiapkan air wudhu Nabi 
SAW pada malam peristiwa jin yang berupa rendaman/perasan sari ` 
buah, lalu beliau berwudhu dengannya, dan beliau bersabda, “(Ini 
234 Isnadnya sangat lemah. HR. Ibnu Al Jauzi di dalam At-Tahgig (1/55) dari jalur 
pengarang dan di dalam Al “lal (1/307). Al Baihaqi menyiratkan hal itu (1/12), 
di dalam sanadnya terdapat Aban bin Abu “Ayyasy. Yahya bin Ma'in seorang 
yang ditinggalkan haditsnya. Terkadang ia mengatakan, “Lemah.” An-Nasa'i 


berkata, “Ditinggalkan haditsnya.” Ahmad berkata, “Ditinggalkan haditsnya”: 
Al Mizan (15) dan kelompok lemah. Al Mizan (68-70). 


Sunan Ad-Daraguthni — 


adalah) minuman dan sarana bersuci %35 


o - 8.» An ema Kh °‏ سه 3 هرا م ano‏ اور هره عاد ابت لا Ja‏ 
ابن لهيعّة لا يحتّج بحديثه» وقيل: إن ابن مسعود لم Ba‏ 
TE 22 f tor‏ ° 8 رمع E o‏ ° ره h‏ 8 
ليلة الج كذلك رَوَاهُ علقمة بن قيس وأبو عبيدة بن عبد الله وَغيْرُهُمًا 
عَنْهُ a‏ قال: ما شهدت ليلة الجر 


Hadits Ibnu Lahi'ah tidak dapat dijadikan argumen. Ada yang 
mengatakan, bahwa Ibnu Mas'ud tidak ikut bersama Nabi SAW pada 
malam jin. Demikian juga yang diriwayatkan oleh Algamah bin Oais, 
Abu Ubaidah bin Abdullah dan yang lainnya darinya, bahwa ia 
mengatakan, “Aku tidak menyaksikan malam jin.” 


s 


۱ - نا بو الْحُسَينِ بِنْ قانې نا الْحُسَيْنُ بْنْ اِسْحَاق ا ER‏ 
A)‏ لصف IH‏ عِثمَانَ بن سعيد 1 H (mara‏ ابن ag‏ عن سن بن 


Cb‏ عَنْ حَتشٍ» عَنِ KAP PEN‏ اه حرج مَعَ لبي 
نک ا 0 A rr‏ 4 5 08 5 و A‏ 8 “ 9 .. $4 
8 ليلة الح فقال له رسول الله 8: Naah‏ مَاء يا ابْنَ مَسُعُوْد؟ٍ فقال: 


á 


Loco -‏ .0 70 هي و 7 á‏ مځ 30 صم Tuo fg‏ 
معي نبيد في إداوة. فقال da‏ الله :32 صب علي منه. فتوضاً وقال: 
هو شراب وطهور. 

241. Abu Al Husain bin Qani’ mengabarkan kepada kami, Al 


25 Isnadnya lemah. HR. Ahmad (1/398); Ath-Thabrani di dalam Al Kabir (10/77), 
Ibnu Majah (385): Ibnu Al Jauzi di dalam At-Tahgig (1/52), semuanya 
meriwayatkannya dari Ibnu Lahi'ah. Di dalam sanadnya terdapat Ibnu Lahi'ah, 
ia lemah. Biografinya telah dibahas sebelumnya. Lihat pula Adh-Dhu 'afa ` Ash- 
Shaghir karya Al Bukhari (190), Al Kabir (5/182); Al Majruhin (2/11), Al 
Kasyif (2/109); Al Mizan (2/475); At-Tahdzib (5/373); At-Tagrib (1/444). 
Hanasy adalah Husain bin Qais, menurut Ahmad, “Haditsnya ditinggalkan.” 
Abu Zur'ah dan Ibnu Ma'in mengatakan, “Ia lemah.” Al Bukhari mengatakan, 
“Haditsnya tidak boleh ditulis.” An-Nasa'i mengatakan, “Bukan seorang yang 
tsiqah.” Biografinya dicantumkan di dalam Al Kabir (2/393); Adh-Dhu 'afa' wa 
Al Matrukin (34), Ash-Shaghir (80): Al Majruhin (1/242); Al Kasyif (1/172); Al 
Mizan (1/546); At-Tagrib (1/178); At-Tahdzib (2/364). Lain dari itu, peristiwa 
ini diingkari oleh Ibnu Mas'ud sebagaimana yang tercantum pada riwayat 
Muslim (450) yang akan dikemukakan berikutnya. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


Husain bin Ishag mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Al 
Mushaffa mengabarkan kepada kami, Utsman bin Sa'id Al Himshi 
mengabarkan kepada kami, Ibnu Lahi'ah mengabarkan kepada kami, 
dari Oais bin Al Hajjaj, dari Hanasy, dari Ibnu Abbas, dari Ibnu 
Mas'ud: Bahwa ia keluar bersama Nabi SAW pada malam jin, lalu 
Rasulullah SAW bertanya kepadanya, “Apakah engkau membawa air 
wahai Ibnu Mas'ud?” Ia menjawab, “Aku hanya membawa 
rendaman/perasan sari buah di dalam kantong air.” Rasulullah SAW 
pun bersabda, “Tuangkanlah kepadaku darinya.’ Lalu beliau 
berwudhu, dan beliau bersabda, “Ini adalah minuman dan alat 
bersuci”. 236 | 


Pa‏ روم 


ترد به GA‏ لَهيْعَة AG‏ ضَعيْفْ الْحَديْث. 


Ibnu Lahi'ah meriwayatkannya sendirian. Ia lemah. 


z a Ta So ho 5 20 2, z - كمه رن موو‎ 
ا‎ e 


A‏ و 


اود بن gl‏ هده عن عامرء عن TE‏ بن قيس قال: di‏ عبد الله 
- 30 0 مَسْعُود: أَشَهِدَ رَسُول الله و اح م : ERA‏ 3 
ل aia‏ مسعود 


242. Abu Muhammad bin Sha'id HDS kepada kami, 
Abu Al Asy’ats mengabarkan kepada kami, Bisyr bin Al Mufadhdhal 
mengabarkan kepada kami, Daud bin Abu Hind mengabarkan kepada 
kami, dari Amir bin Alqamah bin Qais, ia mengatakan, “Aku tanyakan 
kepada Abdullah bin Mas'ud, “Apakah ada orang lain dari kalian yang 
ikut menyaksikan Rasulullah SAW pada malam beliau didatangi oleh 
para jin?” Ia menjawab, “Tidak ada”.”?7 Ini shahih dari Ibnu Mas'ud. 


236 Isnadnya lemah. Lihat takhrij sebelumnya. 


21 HR. Muslim dalam Ash-Shalah (150), Abu Daud (39): Ahmad (1/280-AI Fath): 
Ibnu Khuzaimah (82), semuanya dari jalur Daud bin Abu Hind, dari Amir. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


لے این غين تر غد الب د Ge‏ قا ل 


243. Ibnu Mani' mengabarkan kepada kami, Ali bin Al 06 
mengabarkan kepada kami, Syu'bah mengabarkan kepada kami, dari 
Amr bin Murrah, ia mengatakan, “Aku tanyakan kepada Abu 
Ubaidah, “Apakah Abdullah bin Mas'ud ikut hadir pada malam jin?” 
Ia menjawab, “Tidak”.”28 
3ك مح 3 عَباد‎ e “i 3 و أن‎ ne 4 is; 


» 
A r Pa 


REF KIY of مُسعواد:‎ 0 $ Aah ع عن ابي‎ NG 
به. لا‎ D قالً: َعَمْ.‎ al din al لا قَالَ:‎ ye Gu ud 


يثبت من وجهين SEN,‏ 


Dibacakan kepada Al Qasim bin Mani’ dan aku 
mendengarkan: Muhammad bin Abbad Al Makai menceritakan 
kepada kalian, Abu Sa'id maula Bani Hasyim mengabarkan kepada 
kami, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami, dari Ali bin 
Zaid, dari Abu Rafi”, dari Ibnu Mas'ud: “Bahwa pada malam jin, Nabi 
SAW bertanya kepadanya, “Apakah engkau membawa air?” Ia 
menjawab, “Tidak.” Beliau bertanya lagi, “Apa engkau membawa 
rendaman/perasan sari buah?” Aku kira ia menjawab, “Ya,” lalu 
beliau berwudhu dengannya.”? Riwayat ini tidak valid karena dua 


238 Lihat keterangan yang lalu. Dari jalur Abu Ubaidah. 

23? Isnadnya lemah. HR. Ahmad (1/455); Diriwayatkan pula oleh Ibnu Al Jauzi di 
dalam At-Tahgig (1/53) dan di dalam Al ‘lal (1/356) dari jalur Abu Sa'id dari 
Hammad bin Salamah. Saya katakan: Di dalam sanadnya terdapat Ali bin Zaid 
bin Jad'ah, ia lemah, At-Tagrib (2/37), At-Tahdzib (7/322); At-Tarikh Al Kabir 
(6/2389); Al Jarh (6/1021); Al Mizan (3/5844); Al Kasyif (2/3972). Sedangkan 
Abu Rafi” adalah Nufai' bin Rafi” Ash-Shaigh, ia tsiqah, valid dan masyhur 
dengan julukannya, At-Tagrib (7208), ia mengalami masa jahiliyah, dan 
meriwayatkan dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Ibnu Mas'ud, Zaid bin 
Tsabit dan lain-lain. Lihat At-Tahdzib (1/472). Ibnu Abdil Barr mengatakan di 
dalam Al Isti'ab, “Ta meriwayatkan dari Abu Bakar Ash-Shiddig dan Abdullah 
bin Mas'ud. Adapun orang-orang yang meriwayatkan darinya adalah Falas bin 


— Sunan Ad-Daraguthni 


alasan yang telah aku sebutkan. 


CAS - ٤‏ القاضي ابو طاهر مُحَمَّدُ Ja yi MI‏ نا Mama‏ بن 
رور z = o‏ بر ورل ول سا Yo o z o% z‏ > © كيرد 4 
عبدوس بن كامل» تا محمد بن عباد» ا أبو سعيد مولى بني هاشې نا 
US‏ مله بهذا SY‏ ره 
Al Qadhi Abu Thahir Muhammad bin Ahmad bin Nashr‏ .244 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdus bin Kamil‏ 
mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Abbad mengabarkan‏ 
kepada kami, Abu Sa'id maula Bani Hasyim mengabarkan kepada‏ 
kami, Hammad bin Salamah mengabarkan kepada kami, dengan isnad‏ 
ini, riwayat yang serupa itu.‏ 
علي بن زيد ضعيف © وأبو رافع لم ثبت سماعه من ابن مسعود» ولیس 


هَذَا الْحَدِيث في Sian‏ حَمّاد بن سَلمّة» وقد رَوَاهُ Cai‏ عبد العزير بن 


6 


a 


YP 0 o ٤‏ رد ع كه رم Z‏ و 

أبي رزمة ولیس هو أيضا بقوي. 

Ali bin Zaid lemah. Mendengarnya Abu Rafi’ dari Ibnu 
Mas’ud tidak valid. Hadits ini tidak terdapat dalam karya-karya 


Hammad bin Salamah. Telah diriwayatkan juga oleh Abdul Aziz bin 
Abu Rizmah, namun ia juga tidak kuat. | 


Kabah SA SA is - ٥٠‏ بن alika‏ قالا: ئا أَحْمَدُ بن 


سه oa‏ بض قاب Leo, o fso o sh aor‏ 1 سرت ۸ وبر arie‏ سه سر لاا ه 


Eee ز پوت حالص لخ اواو اځ ني‎ o > ۸ o مړل‎ o fo, o- 
ua قال رسول‎ JU ريد» عن ابي رافع» عن عبد الله بن مَسعود‎ 


4 


Amr Al Hijri, Al Hasan Al Bashri, Qatadah, Tsabit Al Banani dan Ali bin Zaid, 
namun tidak ada orang Madinah yang meriwayatkan darinya.” Ia juga 
mengatakan, “Mayoritas riwayatnya dari Umar dan Abu Hurairah. Orang yang 
kredibilitasnya seperti itu, tidak tertolak kemungkinan mendengarnya dari 
semua sahabat. Ya Allah, kecuali bahwa Ad-Daraguthni mensyaratkan 
bersambung dan kepastian mendengarnya, walaupun hanya satu kali.” 


Sunan Ad-Daraguthni — 


کر ړا 


di Sad‏ مَاء؟ IS Jó‏ قال: : فدعي ب په فتوضا. 


245. Abu Bakar An-Naisaburi dan Muhammad bin Makhlad 
menceritakan kepada kami, keduanya mengatakan: Ahmad bin 
Manshur Zaj mengabarkan kepada kami, Abdul Aziz bin Abu Rizmah 
mengabarkan kepada kami, Hammad bin Salamah mengabarkan 
kepada kami, dari Ali bin Zaid, dari Abu Rafi”, dari Abdullah bin 
Mas'ud, ia mengatakan, “Pada malam jin, Rasulullah SAW bertanya, 
“Apakah engkau membawa air?’ Ta menjawab, “Tidak. Aku (hanya) 
membawa rendaman/perasan sari buah” Lalu beliau memintanya, 
kemudian berwudhu (dengannya).” 0 


A 


Up Na Na ٢ - Yay‏ م 
لهاشمي. er N YA‏ عبد الله Ana ea‏ مُعَاوِيَة عن PI‏ 


لو ند ميقا Ga‏ ره و كنت مَعَ لي ليله 


° 
هوم هو 


الجن فأ اهم قرا ana eae‏ قال لئ I‏ الله ف في بَعْض Jali‏ 
00 يا ابن an‏ قلت: Y‏ والله يا رَسُوْل الل a SI‏ 
A3‏ قال IA‏ الله 8#: كمرة طيبَة ومَاء il Sab‏ الله 


BS 3‏ بْنْ بيد الله SAI a‏ عَلى الثقات. 


246. Muhammad bin Ahmad bin Al hasan menceritakan 
kepada kami, Al Fadhl bin Shalih Al Hasyimi mengabarkan kepada 
kami, Al Husain bin Ubaidullah Al Ijli mengabarkan kepada kami, 
Abu Mu'awiyah mengabarkan kepada kami, dari Al A'masy, dari Abu 
Wail, ia berkata, “Aku mendengar Ibnu Mas'ud mengatakan, “Aku 
bersama Nabi SAW pada malam jin. Lalu beliau mendatangi mereka, 


240 Isnadnya lemah: Lihat takhrij terdahulu. Dan jalur ini adalah mutaba'ah 


terhadap Abdurrahman bin Abdullah, Abu Sa'id, Maula Bani Hasyim, seorang 
yang jujur, terkadang berbuat keliru, 4t-Tagrib (3932) dan Abdul Aziz bin Abu 
Ruzmah yang namanya Ghazwan Al Yasykuri adalah perawi Tsigah, At-Tagrib 
(4108) akan tetapi masih tersisa dalam isnad Ali bin Zaid bin Jud'an, seorang 
yang lemah sebagaimana telah dikemukakan pada hadits terdahulu. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


kemudian membacakan Al Our'an kepada mereka. Lalu pada sebagian 
malam Rasulullah SAW bertanya kepadaku, “Apakah ada air padamu 
wahai Ibnu Mas'ud?” Aku jawab, “Tidak. Demi Allah wahai 
Rasulullah, kecuali kantong air yang berisi rendaman/perasan sari 
buah.' Maka Rasululah SAW bersabda, “Rendaman/perasan kurma 
yang baik dan air penyuci.” Lalu Rasulullah SAW berwudhu 
dengannya”! Al Husain bin Ubaidullah memalsukan beberapa 
hadits dari orang-orang tsigah. 


ر مق مو Daf‏ ار m3‏ دو ډوو 


الح فة اوس ن ابي GEL‏ عن ابي TSA]‏ عن أبي 
aa‏ وأبي PI‏ عن ابن dana‏ قال: مَرَ بي ول لله يتك JG‏ 
ا FE‏ من مَاء. a) ka Sis cana UT, Gik E‏ الجن قال: 
فلا أف غت عليه ن ودای اذا هو بيده فقلت: يا رسول الله أخطات 


Dis ة وَمَاءِ‎ 
247. Utsman bin Ahmad Ad-Daggag'” mengabarkan kepada 
kami, Muhammad bin Isa bin Hayyan mengabarkan kepada kami, Al 
Hasan bin Outaibah menceritakan kepada kami, Yunus bin Abu Ishag 
mengabarkan kepada kami, dari Abu Ishag, dari Abu Ubaidah dan 
Abu Al Ahwash, dari Ibnu Mas'ud, ia menuturkan, “Rasulullah SAW 
berjalan bersamaku, lalu beliau berkata, “Ambilkan air dalam kantong 
air.” Lalu beliau beranjak, dan aku bersama beliau.” Kemudian 
dituturkan kisahnya pada malam jin, ia mengatakan, “Ketika aku 
menuangkan air kepada beliau dari kantong air itu, ternyata isinya 
rendaman/perasan sari buah. Maka aku berkata, “Wahai Rasululalh, 
aku salah membawa rendaman/perasan sari buah.” Beliau pun 
21 Isnadnya lemah lagi maudhu' (palsu). HR. Ibnu Al Jauzi di dalam At-Tahgig 
(1/53): Al lal (1/356), keduanya dari jalur pengarang. Di dalam sanadnya 
terdapat Al Husain bin Ubaidullah Al “Ijli. Ibnu Adi berkata, “Ia lebih mirip 
orang yang memalsukan hadits.” Al Mizan (2021). 


Di dalam Tarikh Baghdad (11/303), “Utsman bin Ahmad Ad-Daggag, 
demikian seperti tersebut di dalam 4 “lal karya Ibnu Al Jauzi. 


242 


Sunan Ad-Daraguthni — 


bersabda, “Kurma yang manis dan air yang sejuk (tawar). 23243 


قر به | Sua TS‏ 
7 رو بن عي فان. 

Al Hasan bin 75 menka senditan dari Yunus, 

dari Abu Ishaq. Al Hasan bin Gutaibah dan Muhammad bin Isa lemah. 


ت 


A AL إن‎ Sewa نا‎ » JA مُحَمَدُ بن أَحْمَدَ بن‎ (SAH ٨ 
بن سلا عَنْ‎ AU s AIA u aa a 
را رو س‎ r sá 2 EE ° o 1 o É . : 


rasa‏ زي د 


الله بن Sa‏ رل دعاني ل الله ده adi ai‏ بوصو دنه 
Ga Gp Sh‏ بذ فوا رسول الله 0 


248. Muhammad bin Ahmad bin Al Hasan menceritakan 
kepada kami, Ishaq bin Ibrahim bin Abu Hassan mengabarkan kepada 
kami, Hisyam bin Khalid Al Azraq mengabarkan kepada kami, Al 
Walid mengabarkan kepada kami, Mu'awiyah bin Sallam 
mengabarkan kepada kami, dari saudaranya, yakni Zaid, dari 
kakeknya, yakni Abu Sallam, dari Fulan bin Ghailan Ats-Tsagafi, 
bahwa ia mendengar Abdullah bin Mas'ud mengatakan, “Pada malam 
jin, Rasulullah SAW menyuruhku membawakan air wudhu. Lalu aku 
membawakan sebuah kantong air, ternyata isinya rendaman/perasan 
sari buah. Lalu Rasululalh SAW berwudhu (dengannya). 


43 Isnadnya lemah. HR. Ibnu Al Jauzi di dalam Al ه1‎ (1/356-357), di dalam At- 


Tahgig (1/53); Al Khatib di dalam Tarikhnya (2/398). Semuanya dari 
Muhammad bin “Isa; juga pada Al Khatib (2/398). “Utsman bin Ahmad Ad- 
Daggag, di dalam sanadnya terdapat Al hasan bin Gutaibah. Abu Hatim 
berkata, “Lemah.” Al Ugaili berkata, “Banyak keliru.” Adz-Dzahabi berkata, 
“Binasa.” Ibnu Adi berkata, “Aku berharap tidak apa-apa.” Adz-Dzahabi 
mengemukakan haditsnya mengenai bab ini, Al Mizan (1933) dan Muhammad 
bin Isa bin Hibban, menurut Al Hakim “Ditinggalkan haditsnya.” Di tempat 
lain mengatakan, “Ia seorang yang lalai.” Sedangkan Al Bargai 
menguatkannya, Al Mizan (8034). 


24 Isnadnya lemah. HR. Ibnu Al Jauzi di dalam At-Tahgig 91/54) dan 


— Sunan Ad-Daraguthni 


و رر و 2 م 030 - to- JL oo‏ 


الرّحُل التقفي الذي PNY‏ اب مَسْعُوْد dyan‏ فيل اسه عَمْرُو J55‏ 


PEP 
هاور‎ y 


عَبْدُ الله بْنُ عَمْرو D o‏ 


Orang Ats-Tsagafi yang meriwayatkannya dari Ibnu Mas'ud 
tidak diketahui identitasnya. Ada yang mengatakan bahwa namanya 
adalah Amr, ada juga yang mengatakan Abdullah bin Amr bin 
Ghailan. 


وه 


لوو ان ادو سو وور د دس 


T قلت لأبئ الْعاليّة:‎ dea PPU نا موان بن مُعَاوِيَة‎ yan 
فذ كرت له‎ N قال:‎ AS به مِنْ‎ JA KG ع و‎ 


و الو رم 


ية الجن Sa „Jú‏ هذه Ls) Ka‏ کان ذلك ربیب و 


249. Abu Bakar Asy-Syafi’i i Wa kepada kami, 
Muhammad bin Syadzan mengabarkan kepada kami, Mu'alla bin 
Manshur mengabarkan kepada kami, Marwan bin Mu'awiyah 
mengabarkan kepada kami, Abu Khaldah mengabarkan kepada kami, 
ia mengatakan, “Aku tanyakan kepada Ali Al Aliyah, “Seseorang yang 
tidak membawa air namun ia mempunyai rendaman/perasan sari buah, 
apa boleh ia mandi junub dengannya?” Ia menjawab, “Tidak boleh.' 
Kemudian aku sampaikan kepadanya tentang malam jin, maka ia pun 
berkata, “Rendaman/perasan sari buah kalian ini buruk. Sedangkan 
yang itu (dalam peristiwa malam jin) adalah dari anggur kering dan 


air 33245 


diriwayatkan juga oleh Abu Nu'aim di dalam Dala il An-Nubuwwah dari jalur 
Ath-Thabrani dengan sanadnya kepada Mu'awiyah dari Amr bin Ghailan. Hal ' 
ini dikatakan oleh Az-Zaila'i di dalam Nashb Ar-Rayah (1/142), di dalam 
sanadnya terdapat fulan bin Ghailan Ats-Tsagafi. Adz-Dzahabi memuat 
biografinya di dalam Al Mizan dan menyebut ucapan Ad-Daraguthni, 
“Haditsnya tidak shahih.” (6781) sedangkan Abu Sallam Mamthur Al Habasyi 
seorang yang tidak diketahui identitasnya, At-Tagrib (2417). 

Disebutkan oleh Ibnu Al Jauzi di dalam At-Tahgig (1/57), ia berkata, “Tidak 
valid darinya.” Dikeluarkan juga oleh Abu Daud (87) dari jalur Abdurrahman, 
dari Abu Khaldah tanpa ucapan, “Kemudian aku sampaikan kepadanya..”: 
Dikeluarkan juga oleh Al Baihagi (1/12-13) dari jalur An-Nadhr, dari Abu 


Sunan Ad-Daraguthni — 


245 


Ts‏ > تا أبو معَاوية 


Yg عن ځا و 2 إسحاق» عن نرت عن علي‎ dya an 
وه‎ 3 


کان IN‏ بِالْوْضُوء من II‏ تفرد به KO Pa‏ حح 


250. Abu Bakar Asy-Syafi’i mengabarkan kepada kami, 
Muhammad bin Syadzan mengabarkan kepada kami, Mu’alla 
mengabarkan kepada kami, Abu Mu'awiyah mengabarkan kepada 
kami {h}, Ja'far bin Muhammad Al Washiti mengabarkan kepada 
kami, Musa bin Ishag mengabarkan kepada kami, Abu Bakar 
mengabarkan kepada kami, Abu Mu'awiyah mengabarkan kepada 
kami, dari Hajjaj, dari Abu Ishag, dari Al Harits, dari Ali, ia 
mengatakan, “Ia memandang tidak apa-apa berwudhu dengan perasan 
sari buah.”9 Hajjaj bin Arthah meriwayatkan sendirian. Haditsnya 
tidak dapat dijadikan hujjah. 


won, 2 - ه و‎ 3572 2 H 


١‏ - نا ابو بكر الشافعي» امد ادن مل 


عَنْ ابي اٍسُحَاقَ GÍ‏ عَنْ مَزِيْدَة بن جابرء عن علي (ح) وٿا 3 
eja‏ ا إبراهيم 5 نا عبد الله 0 نا وكيع» عن 2 لیل 
PASI‏ عَنْ مُرِيْدَةَ بْنِ جاب عن علي عليه SN‏ قال: GEN‏ 
بِالْوْضُوْء LB‏ 


2 r یی‎ 


Khaldah, juz kedua darinya namun aku tidak menemukan hal yang menafikan 
validitasnya, wallahu a'lam. 

Isnadnya lemah: Disebutkan oleh Al Baihaqi (1/12): Ibnu Al Jauzi di dalam 4t- 
Tahgig (1/56), di dalam sanadnya terdapat Hajjaj bin Artha'ah, seorang yang 
jujur, banyak keliru dan suka melakukan tadlis, At-Tagrib (1/152). Pendapat Al 
Harits Al A'war dinilai pendusta oleh Asy-Sya'bi dan dituduh penganut syi'ah 
Rafidhah, haditsnya lemah, At-Tagrib (1/141). 


246 


— Sunan Ad-Daraguthni 


251. Abu Bakar Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, 
Muhammad bin Syadzan mengabarkan kepada kami, Muw'alla 
mengabarkan kepada kami, Husyaim mengabarkan kepada kami, dari 
Abu Ishaq Al Kufi, dari Mazidah bin Jabir, dari Ali {h} Abu Sahl 
menceritakan kepada kami, Ibrahim Al Harbi mengabarkan kepada 
kami, Abdullah bin Umar mengabarkan kepada kami, Waki’ 
mengabarkan kepada kami, dari Abu Laila Al Khurasani, dari 
Mazidah bin Jabir, dari Ali AS, ia mengatakan, “Tidak apa-apa 
berwudhu dengan rendaman/perasan sari buah.” 


26. Bab Anjuran Membaca Basmalah ketika Mengawali Bersuci 


| ا علي بن مُسلې تا‎ OG بِنْ‎ Kawa حامد‎ ji Ga - Yoy 
ن مرن ت ای علد اف خن ازن لي ةي‎ RAN 


عن اييه» عن ابي هريره قال: قال Jaan‏ الله : Y‏ صّلاة لمَنْ لا وضوء 


2 0 . ols 
ولا وُضُوْءَ لمَنْ لَمْ يذ كر اسم الله عَلَيْه.‎ 7 
252. Abu Hamid Muhammad bin Harun menceritakan kepada 
kami, Ali bin Muslim mengabarkan kepada kami, Ibnu Abi Fudaik 
mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Musa bin Abu Abdillah 
mengabarkan kepada kami, dari Ya'gub bin Salamah Al-Laitsi, dari 
ayahnya, dari Abu Hurairah, ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, 
“Tidak ada shalat bagi yang tidak mempunyai wudhu, dan tidak ada 
wudhu bagi yang tidak menyebut nama Allah padanya (saat 
berwudhu). 
24 Isnadnya lemah: Disebutkan oleh Al Baihagi (1/12): Ibnu Al Jauzi di dalam At- 
Tahqiq (1/56), di dalam sanadnya terdapat Mazidah bin Jabir. Abu Zur'ah - 
berkata, “Bukan apa-apa.” Disebutkan juga oleh Ibnu Hibban di dalam Ats- 
Tsigat (1/515). Tautsig (penilaian kuat) dari Ibnu Hibban tidak dianggap sebab 
ia menilai kuat orang-orang yang tidak diketahui identitasnya. Hal ini 
mengikuti kaidahnya yang dijelaskannya pada awal bukunya. Abdullah bin 
Maisarah adalah Abu Ishag Al Kufi atau Abu Laila Al Khurasani, seorang 
yang lemah, At-Tagrib (3663). 
Isnadnya mungathi' (terputus). HR. Abu Daud (101), Ibnu Majah (399); A1 


Baihaqi (1/41); Al Hakim (1/146), semuanya dari jalur Musa bin Muhammad 
Al Makhzumi, dari Ya'gub bin Salamah. Tertulis di Al Hakim, Ya'gub bin 


248 


Sunan Ad-Daraguthni — 


KTA بإستاده‎ PFA الم‎ pam 

253. Ahmad bin Kamil mengabarkan kepada kami, Musa bin 
Harun mengabarkan kepada kami, Qutaibah mengabarkan kepada 
kami, Muhammad bin Musa Al Makhzumi mengabarkan kepada kami 
dengan isnadnya, seperti itu. 


27. Bab Wudhu Rasulullah SAW 


EATEN 


٤‏ ٿا مُحَمَّدُ بن القاسم بن زَكريًا المُحَاربي» نَا عَبّادُ بْنْ يَعْقَوْبَ» نا 
A‏ الفضل »عن ژبه SEA‏ عرق عن عيد الله بن 
AS‏ قال: دعا رَسُول الله هه بماء فتوضاً به مرّة مرة م قال: هذا 
PERDA A‏ رم 4 pan £ 2 Sa‏ ا داو ا 
وظيفة الوضوء الذي لا يقبل الله صلاة إلا به. تم دعا بماء فتوضا مرنين 
٩ 20 1 fó 2207 3, 2 E A a? 7‏ و San Ai‏ ?2 رص 7 
مركين ثم قال: هذا وضوء مَنْ Lai‏ به كان له اجره er‏ ثم مکث 
A NE eh nm - sc... aa‏ بو لا رلا وس SG 03 3. 0 s kaan‏ - 
سَاعق ثم دَعَا بمَاء Co‏ ثلانا ثلاثا ٿم قال: هذا وضوئي ووضوء GA‏ 
Muhammad bin Al Oasim bin Zakariya Al Muharibi‏ .254 
mengabarkan kepada kami, Abbad bin Ya'gub mengabarkan kepada‏ 
kami, Muhammad bin Al Fadhl mengabarkan kepada kami, dari Zaid‏ 
Al “Ammi, dari Mu'awiyah bin Ourrah, dari Abdullah bin Umar, ia‏ 
menuturkan, “Rasulullah SAW meminta air, lalu beliau berwudhu satu‏ 
kali-satu kali, lalu bersabda, “Ini kewajiban wudhu yang mana Allah‏ 


Abu Salamah, dan dibenarkan oleh Adz-Dzahabi di dalam At-Talkhish. 
Menurutku, dan inilah yang menjadikan Al Hakim berkata, “Muslim 
menjadikan Ya'gub bin Abu Salamah Al Majisyun sebagai hujjah akan tetapi 
mereka semua mengucapkan, “Ya'qub bin Salamah Al Laitsi.” Al Bukhari 
berkata di dalam At-Tarikh Al Kabir, “Tidak diketahui bahwa Salamah pernah 
mendengar dari Ab Hurairah, demikian juga Ya'gub dari ayahnya, (2/2/76). Al 
Hafizh di dalam At-Tagrib (2/375), Ya'gub bin Salamah Al-Laitsi seorang 
perawi yang tidak diketahui kondisinya. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


tidak akan menerima suatu shalat kecuali dengannya.” Kemudian 
beliau meminta air lagi lalu berwudhu dua kali-kali, lalu bersabda, “Ini 
wudhu, orang yang berwudhu dengannya pahalanya dua kali. 
Kemudian diam sejenak, lalu beliau meminta air lagi, lalu berwudhu 
tiga kali-tiga kali dan bersabda, Inilah wudhuku dan wudhunya para 


5 49 
nabi sebelumku ?” 


3 .39 هو و 


ن on‏ عن سلا أبئ َد الله عَن زد Pi UR Gah‏ 

- 3 ورم - ó‏ 2 تل 7 320 

255. Muhammad bin Al Qasim menceritakan kepada kami, 

Isma'il bin Musa As-suddi mengabarkan kepada kami, Zafir bin 

Sulaiman mengabarkan kepada kami, dari Sallam Abu Abdillah, dari 

Zaid Al “Ammi, dari Mu'awiyah bin Ourrah, dari Ibnu Umar, dari 
Nabi SAW, serupa itu. " 


28  Isnadnya lemah dan mungathi'. HR. Al Baihaqi (1/80) dari jalur Sallam bin 


Ath-Thawil, dari Zaid. Al Hakim menyiratkannya (1/150) dan menyebutnya 
sebagai mursal. Di dalam sanadnya terdapat Muhammad bin Al Fadhl bin 
Athiyyah, mereka mendustakannya. At-Tagrib (2/201) sedangkan syaikhnya, 
Zaid Al ‘Ammi, menurut Ibnu Ma'in, “Haditsnya layak.” Terkadang ia berkata, 
“Tidak apa-apa.” Terkadang lagi berkata, “Lemah, tapi ditulis haditsnya.” Al 
Mizan, 3003). Al Hafizh berkata di dalam At-Tagrib (2137), “Lemah. Dan 
syaikhnya Mu'awiyah bin Ourrah seorang perawi Tsigah.” At-Tagrib (6793), 
di dalam At-Tahdzib, Abu Hatim berkata, “Tidak pernah bertemu Umar.” 
(10/217). Dan Abbad bin Ya'qub Ar-Rawajini, seorang yang jujur dan 
beraliran syi'ah Rafidhah, haditsnya di Al Bukhari digandeng. Ibnu Hibban - 
berlebih-lebihan serhingga berkata, “Ia berhak untuk ditinggalkan.” ۸-7 agrib 
(3164). Dan Abbad inilah yang pernah dikatakan imam para imam, Ibnu 
Khuzaimah tentangnya, “Telah menceritakan kepada kami seorang Tsigah di 
dalam riwayatnya namun tertuduh (memiliki cacat) dalam hal agamanya, 
Abbad bin Ya'qub. At-Tahdzib (5/109). 

Lihat keterangan yang lalu. Dan isnadnya lemah lagi terputus. Di dalam 
sanadnya terdapat Sallam Abu Abdillah, yaitu Sallam Ath-Thawil, yaitu 
Sallam bin Salim, seorang yang riwayatnya ditinggalkan. At-Tagrib (2710). 
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud Ath-Thayalisi (1924) dari Sallam. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


250 


- -9A وبي‎ 3 293 


SAS - ٤٢٤‏ الحسين بن إسماعيل» نا يوسف بن موسىء» نا قبيصة بن 


عُقَبق نا سّلامٌ الطويّل Kp)‏ ا af KA Ii BESI‏ تنا الْحُسَيْنْ 
إن محمد بن الصتاع؛ کا عاف ا سم إن ملي عن زي SEAN‏ 
ga‏ عن ابن عم Bp‏ بذَلكَ. 

256. Al Husain bin Isma'il menceritakan kepada kami, Yusuf 

bin Musa mengabarkan kepada kami, Oabishah bin Uqbah 
mengabarkan kepada kami, Sallam Ath-Thawil mengabarkan kepada 
kami {h}, Al Husain bin Isma'il juga menceritakan kepada kami, Al 
Husain bin Muhammad bin Ash-Shabbah menceritakan kepada kami, 
Syababah menceritakan kepada kami, Sallam bin Salm menceritakan 


kepada kami, dari Zaid Al “Ammi, dari Mu'awiyah bin Ourrah, dari 
Ibnu Umar, dari Nabi SAW, riwayat itu." 


2 وم so Po‏ و br‏ و z‏ وى 3 30 D o.‏ 3 مه 

٧‏ - ا إسماعيل بن محمد الصفارء نا العباس بن الفضل بن رشيد 
r K 0 Ten 9 PP 2 -2-0 É 0 o- PAN‏ 2 ت o‏ 
ples BA)‏ بِنْ أَحْمَدَء تًا الحَسَنْ بن سفيّان قالا: ا المسيب بن 
واضح نا حفص بن b paa W‏ عن عبد الله بن E‏ عن ابن JU PS‏ 
y OT NP f r‏ دب Ng TR 4 E sa ai ap y‏ 4 ر A‏ 40 
Coy‏ رسول الله هه مرة مرة وقال: هذا وضوء من لا يقبل الله منه 


و 
Ba‏ سر ts‏ 077 0707 
Ta‏ - 


يي ايد Ne‏ عت وه" ره - و ۸ 
الصلاة إلا به. ثم توضاً مرئين A‏ وقال: هذا وضوء مَنْ يضاعف الله 
zop ar‏ ریه ngk ma,‏ پا لس ني فرقم tang. o‏ 
له Fa‏ مرئين. نم وا ثلانا UX‏ وقال: هدا وضوئي ووضوء 
"وو رور o‏ دم o sae 220 3 b ۱ UN o‏ ر ° سو درد 
المرسلين من قبلي. تفرد به المسيب بن واضح عن حفص بن ميسرة. 
CAN‏ معي 
Isma'il bin Muhammad Ash-Shaffar mengabarkan kepada‏ .257 


kami, Al Abbas bin Al Fadhl bin Rusyaid mengabarkan kepada kami. 
Dan Da'laj bin Ahmad mengabarkan kepada kami, Al Hasan bin 


251 Lihat keterangan yang lalu. Dan isnadnya lemah lagi terputus. Sallam bin 


Salim adalah Sallam Ath-Thawil. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


Sufyan mengabarkan kepada kami, keduanya mengatakan: Al 
Musayyab bin Wadhih mengabarkan kepada kami, Hafsh bin 
Maisarah mengabarkan kepada kami, dari Abdullah bin Dinar, dari 
Ibnu Umar, ia menuturkan, “Rasulullah SAW berwudhu satu kali-satu 
kali lalu bersabda, “Inilah wudhunya orang yang Allah tidak akan 
menerima shalat darinya kecuali dengannya” Kemudian beliau 
berwudhu dua kali-dua kali lalu bersabda, “Inilah wudhunya orang 
yang Allah lipatkan pahala baginya dua kali lipat” Kemudian beliau 
berwudhu tiga kali-tiga kali lalu bersabda, “Inilah wudhuku dan 
wudhu para rasul sebelumku'”? Al Musayyab bin Wadhih 
meriwayatkan sendirian dari Hafsh bin Maisarah. Al Musayyab 
lemah. 


° 0 IG. 3 A 


Pa Pe الله رن‎ KEN أن الس‎ aa محمد بن‎ Da — YOA 


رهم سا م £ r o slo zZz o‏ . بوه و 2 هو AN o-‏ 
حَتْبّل AS‏ أبي» ٿا الأَسْوَدُ بن هاس نا ابو إسرائيل» عن ريد KE‏ 


© سم سم 


ب © ka a 2, r 2. 0 r sat‏ #3 قا [d‏ کس تچ r‏ 
عَنْ ٽافع» عَن BN PE‏ قال: من توضا مرة واحدة فتلك 
NA‏ ب‫ ° ۰ KK A 4 0-04, 8 220 22 r | 3 K 0 a‏ مب هامس fg‏ 
وظيفة الوضوء التي لا بد منهاء ومن وض تين فله كفلان» ومن توضا 


r r 
یی یې س‎ 0 


r م مع‎ 
ثلاثا فذلك وضوئي ووضوء الألبياء قبلي.‎ 
258. Muhammad bin Ahmad bin Al Hasan menceritakan 

kepada kami, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal mengabarkan kepada 
kami, ayahku menceritakan kepadaku, Al Aswad bin Amir 
mengabarkan kepada kami, Abu Israil mengabarkan kepada kami, dari 
Zaid Al “Ammi, dari Nafi”, dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, beliau 
bersabda, “Barangsiapa berwudhu satu kali-satu kali, maka itulah 
kewajiban wudhu yang harus dipenuhi. Barangsiapa berwudhu dua 
kali-dua kali maka baginya dua jaminan, dan barangsiapa berwudhu: 
liga kali-tiga kali, maka itulah wudhuku dan wudhu para nabi 


232 Isnadnya lemah. HR. Al Baihaqi (1/80): Ibnu Al Jauzi di dalam At-Tahgig 


(1/162-163), di dalam sanadnya terdapat Al Musayyab bin Wadhih, seorang 
yang jujur, banyak berbuat keliru. Bila dikatakan mengenainya, maka ia tidak 
diterima. Demikian dikatakan Abu Hatim. Biografinya telah dimuat pada 
bahasan terdahulu, pada hadits nomor (231), yaitu seorang yang lemah, yang 
menyendiri dari Hafsh bin Maisarah. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


sebelumku.” 


AS - ٩‏ علي ن مُحَمَّد المصري» تا يحي ُنْ عُثمَانَ بن صالح» 


م 
v‏ © سیا 


ا jelang‏ إن Kalu‏ إن on‏ كا عبد a‏ الشيمائي» عن زه 


° ost... - Z3 هو و‎ s 0 
کب‎ PP seb عَنْ يبد بل‎ Uk عن‎ deyi yi 
ر‎ 8. 


ارو الله g‏ دَعَا بِمَاء Wong‏ مره مره وقال: lid‏ وظيفة ASA‏ 


م ká 070 > oh. fa Pa AI D Is... . on‏ 
وَوْضوء من لم E ba‏ له صّلاة. ثم وض yA sih‏ فقال: هَذَا 
روه ا ع الله ك كفلين مس الأخر. تم بوا تلاا SU‏ 

MS SALA ووو‎ a َالَ:‎ 

259. Ali bin Muhammad Al Mishri menceritakan kepada kami, 

Yahya bin Utsman bin Shalih mengabarkan kepada kami, Isma'il bin 
Maslamah bin Ga'nab mengabarkan kepada kami, Abdullah bin 
Aradah Asy-Syaibani mengabarkan kepada kami, dari Zaid bin Al 
Hawari, dari Mu'awiyah bin Ourrah, dari Ubaid bin Umair, dari Ubay 
bin Ka'b: Bahwa Rasulullah SAW meminta air lalu berwudhu satu 
kali-satu kali lalu bersabda, “Inilah kewajiban wudhu dan wudhunya 
orang yang jika tidak berwudhu (dengannya) maka tidak akan 


diterima shalat darinya.” Kemudian beliau berwudhu dua kali-dua 
kali lalu bersabda, “Ini wudhu, yang jika seseorang berwudhu 


253 Isnadnya lemah. HR. Ahmad (2/98), dari jalur Al Aswad bin Amir, dari Abu 


Israil. Al Haitsami menyebutkannya di dalam Al Majma’ (1/230) dan 
menisbatkannya kepada Ahmad. Ia berkata, “Di dalam sanadnya terdapat Zaid 
Al “Ammi, seorang yang lemah. Namun ia telah dinilai kuat. Sedangkan para 
perawi lainnya adalah para perawi kitab Ash-Shahih.” Ini adalah sikap keliru 
darinya, semoga Allah merahmatinya dengan rahmat yang luas dan membalas 
jasanya dari kita dengan setiap kebaikan. Dalam hadits ini terdapat Abu Israil 
Al Mala'i, yaitu Isma'il bin Abu Ishag, seorang yang jujur, buruk hafalannya. 
Ia dituduh berlebih-lebihan dalam Tasyayyu' (menisbatkan diri kepada Syi'ah). 
At-Tagrib (1/69). Dalam hal ini, Al Hafizh telah keliru dalam At-Talkhish 
dengan menjulukinya sebagai Abu Isma'il Al Mala'i, At-Talkhish (1/75), 
diikuti oleh Asy-Syaukani di dalam Nail Al Authar (2/87). Syaikhnya, Zaid Al 
Ammi adalah seorang yang lemah. Biografinya telah disebutkan pada hadits 
nomor (254). 


— Sunan Ad-Daraguthni 


(dengannya), maka Allah 'Azza wa Jalla akan memberinya pahala 
dua kali lipat.” Kemudian beliau berwudhu tiga kali-tiga kali lalu 
bersabda, “Inilah wudhuku dan wudhunya para rasul sebelumku.”””** 


ا 10 X‏ مع ور 


GAS - ٠‏ عبد الله بن مُحَمّد بن عبد العزيز» نا عبد الله بن عَمَرَ 


o f ° ره ره 0-3 ا‎ o É 0 oz ړل یر ره 2 سه‎ 2 TER 
الخطابي» نا الذراوردي» عن عمرو بن أبي عمرو» عن عبيد الله بن ابي‎ 
fa عاد‎ omi 7, نات‎ 


ا D‏ همي ركه از بعد هت اا سار و 7 و ó ٩‏ 
ta)‏ عر AI‏ قال: رايت رسول الله BB‏ يتوضا ثلانا ثلانا ورايته يتوضا 


260. Abdullah bin Muhammad bin Abdul Aziz menceritakan 
kepada kami, Abdullah bin Umar Al Khaththabi mengabarkan kepada 
kami, Ad-Darawardi mengabarkan kepada kami, dari Amr bin Abu 
Amr, dari Ubaidullah bin Abu Rafi”, dari ayahnya, ia mengatakan, 
“Aku melihat Rasulullah SAW berwudhu tiga kali-tiga kali, dan aku 
juga pernah melihat beliau berwudhu satu kali-satu kali.”?”” 


o و‎ 


2 Ge o 6 o bz PAN 
مُحَمَدُ بِنْ القاسم بن زكرياء نا اِسْمَاعيل ابن بنت‎ Kab - 1: 
1 2 gi ۰ 7 .. 7 ې‎ E o LoL و ره هو‎ 23 
ka السدّي» ئا شري عَنْ ثابت يعني الثمالي قال: قلت لابي جعفر:‎ 


Ta E و‎ A 070 - سرو ره‎ Ta. "5. fó 2 2 كك‎ Yo. SE. 
"JB SUN توضا مره مره ومرتین مرن وثلانا‎ tg جابر ان رسول الله‎ 
- 

261. Muhammad biin Al Qasim bin Zakariya menceritakan 
kepada kami, Isma'il bin Binti As-Suddi mengabarkan kepada kami, 
Syarik mengabarkan kepada kami, dari Tsabit, yakni Ats-Tsumali, ia 


24  Isnadnya lemah. HR. Ibnu Majah (420): Ibnu Al Jauzi di dalam At-Tahgig 
(1/162), di dalam sanadnya terdapat Isma'il bin Salamah bin Qa'nab, seorang 
jujur, namun kerap berbuat keliru, 4t-Tagrib (490) dan Syaikhnya, Abdullah 
bin Aradah Asy-Syaibani. Yahya berkata, “Bukan apa-apa.” Al Bukhari 
berkata, “Haditsnya munkar.” Ibnu Hibban berkata, “Tidak boleh 
menjadikannya hujjah.” Al Hafizh berkata di dalam At-Taqrib (3485), 
“Lemah.” Dan syaikhnya Zaid Al Ammi telah disebutkan biografinya pada 
bagian terdahulu, ia seorang yang lemah. 

25 Isnadnya shahih. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


mengatakan, “Aku tanyakan kepada Abu Ja'far, “Apakah Jabir 
menyampaikan kepadamu bahwa Rasulullah SAW berwudhu satu 
kali-satu kali, dua kali-dua kali, dan tiga kali-tiga kali?” Ia menjawab, 
“Ya? 6 


وم 20 وی ز - همه همو و 1-3 ه 


PA "T s- Ae aa 
نا إبراهيم بن حماد نا العباس بن يزيد نا سفيان بن عيينة» عن‎ ٢ 
عن عند رنه‎ Na عَمْرِو بن ى بن عار عن اي عن عبد الله‎ 
pa or or 2 Sa ه‎ ag E الات‎ Tao ور ر‎ 0 pa e 
وجهه ثلانا ويديه مرئين‎ Ka Su الذي أرى النداء: أن رَسُول الله‎ 


Sendiri TE قال ان‎ GE ap dl 
NAN وَلَيْسَ هُوَ الذي أرى‎ da 
262. Ibrahim bin Hammad mengabarkan kepada kami, Al 
Abbas bin Yazid mengabarkan kepada kami, Sufyan bin Uyainah 
mengabarkan kepada kami, dari Amr bin Yahya bin Umarah, dari 
ayahnya, dari Abdullah bin Zaid, dari Abd Rabbih yang memimpikan 
adzan: “Bahwa Rasulullah SAW berwudhu, yang mana beliau 
membasuh mukanya tiga kali, kedua tangannya dua kali dan kedua 
kakinya dua kali.” Demikian juga yang dikatakan Ibnu Uyainah, 
namun yang dimaksudnya adalah Abdullah bin Zaid bin Ashim Al 
Mazini, bukan Abdullah yang mendapat mimpi tentang adzan. 


PAN‏ و É 2 ٤ ° y o Jo NG‏ وره Jo‏ ,074 وم 
Wd - ۳‏ محمد بن عبد الله بن زكرياء نا أحمد بن شعيبء آنا 
P PA - - -‏ 


و رجح ۸ وبي ره بره 


` o سه‎ ofo, a- o د سو ره‎ z 
محمد بن منْصُوا نا سُفيانء عَنْ عمرو بن يحيى» عن أبيه» عن عبد الله‎ 
رد وروح سه‎ Ég 22 سل‎ “ ng of 7 ې‎ am هع‎ ٧-٧ 07 0 
ففسل وَجْهَه ثلاثا‎ Su بن ريد الذي أرى الندَاء قال: رأيت النبي‎ 
لیس‎ L ٣۸ 2 2r اوه‎ ore Tas Tg وره‎ Or سس‎ 
ويديه مرئين وغسل رحليه مرثين ومسح براسه مرثين.‎ 


286 Tsnadnya lemah. HR. Ibnu Majah (410) dari jalur Syarik, dari Tsabit. Di dalam 


sanadnya terdapat Tsabit At-Tsumali, yaitu Ibnu Abi Shafiyyah, berasal dari 
Kufah, lemah dan pengikut syi'ah Rafidhah, At-Tagrib (820). 

Isnadnya shahih. Dan Abdullah bin Zaid bin Abdu Rabbih Al Madani, tukang 
adzan. At-Tahdzib (5/224). 


257 


— Sunan Ad-Daraguthni 


263. Muhammad bin Abdullah bin Zakariyah menceritakan 
kepada kami, Ahmad bin Syu'aib mengabarkan kepada kami, 
Muhammad bin Manshur mengabarkan kepada kami, Sufyan bin Amr 
bin Yahya mengabarkan kepada kami, dari ayahnya, dari Abdulah bin 
Zaid yang memimpikan tentang adzan, ia menuturkan, “Aku melihat 
Nabi SAW berwudhu, yang mana beliau membasuh mukanya tiga 
kali, kedua tangannya dua kali, dan kedua kakinya satu kali, serta 


mengusap kepalanya dua kali.” 


ana Yaa.‏ د و و 


A ney وقال: : ومسح برأسه‎ Eyi ابن عة بهذا‎ ú 

264. Ja far bin Muhammad Al Wasithi mengabarkan kepada 

kami, Musa bin Ishag mengabarkan kepada kami, Abu Bakar 

mengabarkan kepada kami, Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami, 

dengan isnad ini, dan ia menyebutkan (dalam redaksinya): “serta 
mengusap kepalanya dan kedua kakinya dua kali.” 


To aa‏ ام ا و رن مھ 30 رم rd‏ دس 29 و او 


٥‏ حدنا د ادو dana‏ د سر 


07 ۶1 هو na. & Ag H‏ 8 7 2 هو ھ هي se‏ 07 ل 070 
منصور» نا سفيّان iga‏ أن BA‏ عسل وهه ep ga, UX‏ 
7 تين. 

265. Da'laj bin Ahmad menceritakan kepada kami, 


Muhammad bin Ali bin Zaid mengabarkan kepada kami, Sa'id bin 
Manshur mengabarkan kepada kami, Sufyan mengabarkan kepada 


288 Isnadnya shahih. HR. An-Nasa'i (138): Al Baihaqi (1/63), keduanya dari jalur . 


Sufyan bin Amr. Al Baihagi berkata, “Malik, Wahab dan Sulaiman bin Bilal, 
Khalid Al Wasithi dan selain mereka bertentangan dengannya. Mereka semua 
meriwayatkannya dari Amr bin Yahya dalam masalah menyapu rambut sekali 
saja, hanya saja ia berkata, “Mengusap ke depan dan ke belakang.” Ibnu Abdil 
Barr berkata, “Tidak disebut di dalamnya salah satu dari dua kali itu selain 
Ibnu Uyainah, namun ia keliru. Aku mengiranya, wallah a'lam telah 
menafsirkan ucapannya dengan mengusap ke depan dan ke belakang, lalu 
menjadikannya dua kali.” 


259 Lihat keterangan yang lalu. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


kami, riwayat ini: Bahwa Nabi SAW membasuh wajahnya tiga kali 
dan kedua tangannya dua kali-dua kali. 


دمع وو مف م ده 


a‏ م ددر 


TIA‏ سو ده 


Sei عَنْ عَمْرِو بْنِ يى ن عُمَارَةَ ن أب‎ Oni 
ئى إلى عبد الله بن ربد وَهُو ابن عاصم‎ a ان عَمْرَو بن ابي حن‎ 
كان‎ S صَّاحبُ رَسُول الله هق فَقَالَ: هَل تسنتطيغ أن تُرِيني‎ kg gi 
فَدعَا لَه بتر ما فأكفاً التّوْرَ عَلی يده‎ . pere AT رَسُوْلَ الله ميك‎ 
فلي ينيك ل در‎ TA هد افق الأ رات لك‎ JS d 


a Ona در‎ 
A 320 2 


واستنشق a‏ باب سر ثلاث A‏ < عل وجهه لاٹ مَرات» م 
عسل كل يد مركن o‏ إلى yA aa‏ فَمَسَحَّ برأسه Jl‏ 
بوتا رافك عدر Bean‏ 


266. Ibnu Sha'id menceritakan kepada kami, Muhammad bin 
Ya'qub bin Abdul Wahhab bin Yahya bin Abbad bin Abdullah bin 
Az-Zubair mengabarkan kepada kami di Madinah, Muhammad bin 
Fulaih bin Sulaiman mengabarkan kepadaku, dari Amr bin Yahya bin 
Umarah bin Abu Hasan Al Mazini, dari ayahnya: Bahwa Amr bin Abu 
Hasan Al Mazini datang kepada Abdullah bin Zaid, yakni Ibnu Ashim 
Al Mazini, sahabat Rasulullah SAW, lalu ia berkata, “Bisakah engkau 
memperlihatkan kepadaku bagaimana Rasulullah SAW berwudhu?” 
“Ya,” jawabnya, lalu ia meminta baskom air, lalu memiringkan 
baskom itu ke tangan kanannya, lalu membasuh tangan kanannya tiga 
kali dengan menuangkan air baskom ke tangannya. Kemudian 
membasuh kedua tangannya tiga kali. Kemudian memasukkan kedua 


260 Lihat keterangan yang lalu. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


tangannya ke dalam baskom lalu menciduk air lalu berkumur dan ber- 
istinsyag kemudian mengeluarkannya, sebanyak tiga kali cidukan. 
Kemudian membasuh wajahnya tiga kali, membasuh setiap tangannya 
hingga sikut masing-masing dua kali, mengambil air lagi lalu 
mengusap kepalanya dari depan ke belakang, kemudian membasuh 


261 


kedua kakinya hingga mata kaki. 


is - ۷‏ ابو بكر النَيُسَابوري)» تا يونس بن عبد AE e JEN‏ الله 
Joe‏ مه ana‏ و - .2 Ca Tapi‏ 1 م هاس 000 
بن وهب» اخبرني يونس» عن ابن شهاب» عن عطاء بن du‏ آنه co pl‏ 


0 2 fe کر 20 مي مه‎ A Na ٤# "را‎ ۴ rons £ 
ASA بن عفان دعا يوما‎ Ola أن‎ opal Ola dp Ola أن‎ 


ری rz a? 5 2. Mia a 2 Pn‏ ال A 2 A NA‏ م ورو 
فتَوَضأ فعَسّل کفيه ثلاث مرات» ثم تمضمض واستنثر» ثم غسل وجهه 
| ار 


لات مَرّاتء 5 عسل يَدَهُ TB‏ المرقق LM‏ مَرَات»ء ثم غسل يده 
Gad)‏ مثل ذلك تم مَسَحَ برأسه؛ تم عسل air,‏ اليمتى إلى KI‏ 


2 y Tio id سي که‎ TI AA تا دي تما ار کو ول‎ 7 7٧ 
& مثل ذلك» ثم قال: رایت رفول الله‎ Spa ثلاث مرات» ثم غسّل‎ 
0, ۸ ۸ 8 ې و . 7ه 2 - ,2 م‎ Ta 2 م 20 ۰۸ يه‎ Éb 23 
من توت ٽو وضوئي‎ BAN توضا نحو وضوئي هَذا ثُمّ قال رَسُول‎ 
سو‎ ‫َ TA Pia Pa r e. 2 r 3 اخ و ار و رس ره‎ Dra Tea 

هذا تم قام IR YES) ASP‏ فيْهمًا نَفسَه Sera‏ 


- 


PNG, 


3 0 3 3 ام‎ 2 r 
ما‎ Ah شهاب: وكان علماؤتا يقؤلون: هذا الوضوء‎ LA IG دئبه.‎ 


. er 


267. Abu Bakar An-Naisaburi menceritakan kepada kami, 
Yunus bin Abdul A'la mengabarkan kepada kami, Abdullah bin Wahb 
mengabarkan kepada kami, Yunus mengabarkan kepadaku, dari Ibnu . 
Syihab, dari “Atha' bin Yazid, bahwa ia mengabarkan kepadanya, 
bahwa Humran maula Utsman mengabarkan kepadanya: Bahwa pada 
suatu hari Utsman bin Affan meminta air wudhu, lalu ia berwudhu, ia 


26 Isnadnya shahih. HR. Al Bukhari (4/39); Muslim di dalam Ath-Thaharah (18); 


At-Tirmidzi (47); An-Nasa'i (1/80); Ibnu Majah (434) dan Abu Daud (118). 
Semuanya dari Amr bin Yahya, dari ayahnya. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


membasuh kedua telapak tangannya (yakni tangan hinga pergelangan) 
tiga kali, kemudian berkumur dan beristintsar, kemudian membasuh 
wajahnya tiga kali, kemudian membasauh tangan kanannya hingga 
sikut tiga kali, (kemudian) membasuh tangan kirinya juga seperti itu, 
mengusap kepalanya, membasuh kaki kanannya hingga mata kaki tiga 
kali, membasuh kaki kirinya juga seperti itu, kemudian ia mengatakan, 
“Aku melihat Rasulullah SAW berwudhu seperti wudhuku ini, lalu 
Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa yang berwudhu seperti 
wudhuku ini, kemudian ia berdiri melakukan shalat dua raka'at, yang 
mana selama itu ia tidak berbicara kepada dirinya, maka Allah akan 
mengampuni dosanya yang telah lalu'”” Ibnu Syihab mengatakan, 
“Para ulama kami menyatakan bahwa wudhu ini adalah wudhu paling 
sempurna yang dilakukan seseorang untuk melaksanakan shalat.” 


راي هو و 


ie - ٨‏ ابو جَعْفر أَحْمَدُ A ip‏ بن البُهلولء تا عَبَادُ بن 


Pa‏ و ويم 5-3 e‏ 07 5 ه z‏ هاا .8 ه 


aa رنه ان هم‎ aa 
,وو‎ ono OA و راق ع ع‎ A مچ رو و د سر‎ LA or 9 
المَاء على مرفقيْه. ابن‎ OST CoA بن عبد الله قال: کان رَسُوْل الله ويك إذا‎ 
Boa عقيل‎ 
268. Abu Ja'far Ahmad bin Ishaq bin Al Buhlul menceritakan 

kepada kami, Abbad bin Ya'qub mengabarkan kepada kami, Al Qasim 
bin Muhammad bin Abdullah bin Agil mengabarkan kepada kami, 
dari kakeknya, dari Jabir bin Abdullah, ia mengatakan, “Adalah 


Rasulullah SAW, apabila berwudhu, beliau mengalirkan air ke bagian 
sikutnya.”?8? Ibnu Agil tidak kuat. 


262  Sanadnya Shahih. HR. Al Bukhari (1/51): Muslim di dalam Ath-Thaharah (3); 


Ibnu Khuzaimah di dalam Shahihnya (3), Al Baihaqi (1/48), Ahmad (1/59), 
Abu Awanah (1/239) dari sejumlah jalur, dari Ibnu Syihab. 

Sanadnya lemah. HR. Al Baihaqi (1/56); Ibnu Al Jauzi di dalam At-Tahgig 
(1/147). Keduanya dari jalur pengarang. Di dalam sanadnya terdapat Al Oasim 
bin Muhammad bin Abdullah bin Ugaili. Ahmad berkata, “Bukan apa-apa.” 
Abu Zur'ah berkata, “Hadits-haditsnya munkar.” Abu Hatim berkata, 
“Ditinggalkan.” A! Mizan (6837). Sedangkan sang kakek adalah Abdullah bin 
Muhammad bin Ugail, seorang yang jujur, haditsnya layyin. Ada yang 
mengatakan, “Ia berubah di akhir usianya.” At-Tagrib (1/448). 


263 


— Sunan Ad-Daraguthni 


z - 
B.J 2o 22072 7 - ردبد # غو و‎ 


3 و E Ul‏ اخ 23 
Was - 8‏ عثمان بن أحمد الدقاق» نا أبو قلابةء نا معمر بن 


o Éo Ia. 0 E 0 or ۰‏ اه S pa‏ او و ع 
بن a aa‏ أبي» عن KE‏ الله عن أبي رافع: أن 
ت تت ya‏ سه l‏ مد هك 24r, ae‏ رهاس رک 7 ول مر ع ا أل 
النبي 5ة کان د Lo‏ حرك WANG‏ معمر :و ابوه ضعيفان ولا يصح 


هدا. 


269. Utsman bin Ahmad Ad-Daggag menceritakan kepada 
kami, Abu Oilabah mengabarkan kepada kami, Ma'mar bin 
Muhammad bin Ubaidullah bin Abu Rafi’ mengabarkan kepada kami, 
ayahku mengabarkan kepadaku, dari Ubaidullah, dari Abu Rafi”: 
“Bahwa apabila Nabi SAW berwudhu, beliau menggerakkan 
cincinnya.””4 Ma'mar dan ayahnya lemah, dan tidak shahih 
meriwayatkan ini. 


UANG سعد بن‎ ig الحسين بْنْ إِسْمَاعيْلء نا عَبَيْدُ الله‎ GAS - ٠ 
2... e- -0 وس‎ ° bz . > suga ه ت ° و‎ ° É ړا ب‎ ٢ 
عن مُعَاذ‎ GA بن‎ kara عَمّىء ٿا أبي» عن مُحَمّد بن إِسْحَاق» عن‎ 


3 و 0 > ه 207 تم 8 co o‏ 
بن عَبْد ga‏ بن OGE‏ بن عَبَيْد الله بن jawa‏ التيمي» عن WAS‏ 
وځ Aage‏ و الخ ر . - | ے سم سم 3 
مَولَى oni‏ بن عفان أله AI daa‏ سّمعٌ عُثْمَانَ iji‏ عفان قال: هَلَمُوا 
Gu‏ وره" روه با ya‏ 22 س” رورو PS‏ نې e‏ وه Ge‏ 
توضا لكم وضوء رسول الله َب Gay jan‏ ويديه إلى المرفقين حتى 


ء 


- هع .ار کر یسه oi Ye or GG, 2 Mema‏ سم 2 7 
مس أطراف Goo‏ ثم مسح Aa‏ يديه على اذنیه ولحيته» ثم 


- 
.. Ed 


264 


Isnadnya lemah. HR. Ibnu Majah (449); Al Baihaqi (1/57). Di dalam sanadnya 
terdapat Ma'mar bin Muhammad bin Ubaidullah bin Abu Rafi’, menurut Al 
Bukhari, “Haditsnya munkar.” Yahya bin Ma'in mengatakan, “Tidak tsigah.” - 
Al Mizan (5/8693). Ayahnya, yaitu Muhammad bin Ubaidullah bin Rafi 
lemah, A4t-Tagrib (2/187). Dikeluarkan juga oleh Ibnu Al Jauzi di dalam Al 
‘lal (1/328) dari jalur Amr bin Khalid Al Wasithi dari zaid bin Ali, dari 
ayahnya, dari kakeknya, dari Ali bin Abu Thalib: “Bahwa Rasulullah SAW, 
apabila beliau masuk ke kamar kecil, beliau menanggalkan cincinnya. Dan 
apabila berwudhu beliau memindahkannya ke tangan kirinya.” Setelah 
mengemukakan ini Ibnu Al Jauzi mengatakan, “Hadits ini tidak shahih. Yahya 
mengatakan, Amr pendusta. Ia tidak dianggap.” Sementara Ibnu Rahawaih 
mengatakan, “Ia memalsukan hadits”.” 


Sunan Ad-Daraguthni — 


د و 
Al Husain bin Isma'il menceritakan kepada kami,‏ .270 
Ubaidullah bin Sa'd bin Ibrahim mengabarkan kepada kami, pamanku‏ 
mengabarkan kepada kami, ayahku mengabarkan kepada kami, dari‏ 
Muhammad bin Ishag, dari Muhammad bin Ibrahim, dari Mu'adz bin‏ 
Abdurrahman bin Utsman bin Ubaidullah bin Ma'mar At-Taimi, dari‏ 
Humran maula Utsman bin Affan, bahwa ia menyampaikan‏ 
kepadanya: Bahwa ia mendengar Utsman bin Affan berkata,‏ 
“Kemarilah! aku akan tunjukkan wudhunya Rasulullah SAW kepada‏ 
kalian.” Lalu ia membasuh wajahnya dan kedua tangannya sampai‏ 
sikut hingga mengusap kedua lengan atasnya, kemudian mengusap‏ 
kepalanya, lalu mengusapkan kedua tangannya pada kedua telinganya‏ 
dan janggutnya, lalu membasuh kedua kakinya.”‏ 


28. Bab Riwayat-Riwayat Tentang Anjuran Berkumur dan 
Beristinsyag, serta Mengawali Wudhu dengan Keduanya 


١‏ - حَدَئنَا أبو بكر بن ابی داو تتا الْحُسَيْنُ بن علي بْن مهران ا 
Kay a‏ نا عَبْدُ الله بْنُ DANA NAN‏ عن سماد إن 
es” 25 NEE 2 Ag 8 3 2 E‏ إلا yan‏ ېي 
مُرْسی عن الزهري» عَنْ BNP‏ عَنْ عائشة: أن رَسُول الله KB‏ قال: 
الْمَضْمَضَةِ والاستنشاق من الوؤضؤء الذي لا بد منه. 
Abu Bakar bin Abu Daud menceritakan kepada kami, Al‏ .271 
Husain bin Ali bin Mihran menceritakan kepada kami, Isham bin‏ 
Yusuf mengabarkan kepada kami, Abdullah bin Al Mubarak‏ 
mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Sulaiman bin Musa,‏ 
dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah, bahwa Rasulullah SAW‏ 
bersabda, “Berkumur dan beristinsyag termasuk bagian wudhu yang‏ 
harus dikerjakan.”‏ 


265 


Isnadnya hasan. 
266 


Isnadnya lemah. HR. Al Baihagi (1/52), Ibnu Al Jauzi di dalam At-Tahgig 
(1/144) dan di dalam Al “lal (1/337-338), Dikemukakan juga oleh Adz- 
Dzahabi di dalam Al Mizan (2/225). Di dalam sanadnya terdapat Isham bin 


— Sunan Ad-Daraguthni 


yyy‏ ا 3 NG‏ بن pa‏ بن 3 سا بن حاتم 7 ردو 
الحسين المقرئ A‏ قالاً: نا Basa‏ بن حم بن Tlp‏ الرْمذِي ا 


2 ده 1 ے ا 20 7 هم‎ Ja ع‎ . 43 e Be - 
إِسْماعيْل بن بشر الببلخيء تا عصام بن يوْسف بهذا الإستاد تحوه إلا أله‎ 
7 aed و‎ UG داخ لن سو‎ 
الذي لا يتم الوؤضوء إلا بهمًا.‎ BARA Gya قال:‎ 
272. Muhammad bin Al Husain bin Muhammad bin Hatim dan 
Muhammad bin Al Husain Al Mugri menceritakan kepada kami, 
keduanya mengatakan: Muhammad bin Hamm bin Yusuf At-Tirmidzi 
mengabarkan kepada kami, Isma'il bin Bisyr Al Balkhi mengabarkan 
kepada kami, Isham bin Yusuf mengabarkan kepada kami, dengan 
isnad ini, serupa itu, hanya saja ia menyebutkan (dalam redaksinya): 


“Termasuk bagian wudhu yang mana wudhu tidak akan sempurna 
kecuali dengan (melakukan) keduanya.” 


aa‏ المبارك وهم فيه AN‏ ابن جرج عَنْ 

PGA ووهم فيه و‎ : PP ai 

age‏ 7 وه 2 9 تت a‏ سه Es...‏ ”2.1 هر ه 
1 ان بن موسى سلا ع النبي 8 من رشا فليتمه 5 


z fo pp‏ و r‏ 7 .3“ و 34 r P or‏ مھ 
f ES 3,‏ $ : عصاما حك به من له فا اطا عليه واشتبة 


۰ رورو ه 


70 م 0 e a ed e z‏ © سم r‏ شه 
بإسناد حديث ابن جريج» عن ok‏ بن pan‏ عن الزهري» عن 
l0 ۶ 5.” kd 1 5 Za a E‏ مم هو IYA b o‏ 2 
SA‏ عَنْ عائشة» عن النبي EP‏ قال: lash‏ امْرأة كحت بعير إذن وليها 

To ايه‎ 2 r Pa AS 
بَاطل. والله أغلم.‎ GKS 


Yusuf, menurut Ibnu Al Jauzi, “Isham tidak dikenal.” Sedangkan Sulaiman bin 
Musa, menurut Al Bukhari, “Banyak meriwayatkan hadits munkar.” An-Nasa'i 
mengatakan, “Ia salah seorang ahli fikih, namun tidak kuat dalam: 
meriwayatkan hadits.” Ibnu Adi mengatakan, “Ia seorang ahli fikih yang 
meriwayatkan hadits. Banyak orang tsigah yang meriwayatkan darinya.” Ad- 
Daraguthni mengatakan di dalam Al ‘lal, “Ia termasuk orang-orang yang 
tsiqah.” Ia juga dipuji oleh Atha’ dan Az-Zuhri.” At-Tahdzib (4/226). Al 
Hafizh mengatakan di dalam At-Tagrib (2624), “Ia jujur lagi ahli fikih, namun 
ada sedikit kelemahan dalam meriwayatkan hadits, dan hafalannya kacau 
menjelang kematiannya.” 

Lihat keterangan yang lalu. Akan dibahas dari jalur lain dari Ibnu Abbas, (h. 
100). 


267 


Sunan Ad-Daraguthni — 


Isham meriwayatkannya sendirian dari Ibnu Al Mubarak, dan 


ia mengira-ngira. Yang benar dari Ibnu Juraij, dari Sulaiman bin Musa 
secara mursal, dari Nabi SAW: “Barangsiapa berwudhu, maka 
hendaklah ia berkumur dan beristinsyag.” Aku kira Isham 
menceritakannya dari hafalannya, lalu hafalannya kacau, lalu tertukar 
dengan isnad hadits Ibnu Juraij dari Sulaiman bin Musa, dari Az- 
Zuhri, dari Ursah, dari Aisyah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 
“Wanita mana pun yang dinikahi tanpa seizin walinya, maka 
pernikahannya batal.” Wallahu a'lam. 


Kamandi في‎ gaya عَنْ سَليْمَان بن‎ MP حديث ابن‎ Way - yyy 


J 


te 


r, 


ّالا E S 5 GA‏ به و رن و بن مخ 1 H‏ 3 .385 بن ea‏ 


s 
E -03 


| لحسٌاني» IH AS H‏ ابن CP‏ عن SL‏ بن موسى قال: قا 
رل الله : مر Sami Leg‏ يا 11 SR‏ 

273. Adapun hadits Ibnu Juraij dari Sulaiman bin Musa 
ntang berkumur dan beristinsyag, Muhammad bin Makhlad 


menceritakannya kepada kami, Muhammad bin Isma'il Al Hassani 
mengabarkan kepada kami, Waki’ mengabarkan kepada kami, Ibnu 
Juraij mengabarkan kepada kami, dari Sulaiman bin Musa, ia berkata, 
“Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa berwudhu, maka hendaklah 


ia berkumur dan beristinsyag”. 


2 


نا 
J‏ 


268 


5 8 


T 352 3 ia.‏ وى وو و 


in ip نا عاد‎ USG حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بن القاسم بن‎ - ٧٢ 


٠. P NC 30 8.0 -0‏ رمه © و 03 ےم دبا ړن 


Mursal hasan. HR. Al Baihaqi (1/52). Ibnu Juraij adalah Abdul Malik bin 
Abdul Aziz bin Juraij, ia tsigah, ahli fikih dan orang yang memiliki keutamaan, 
namun kadang mentadlis dan meriwayatkan secara mursal, At-Tagrib (4207). 
Ad-Daraguthni mengatakan, “Seburuk-buruknya tadlis adalah 100/503 Ibnu 
Juraij. Sungguh itu tadlis yang buruk. Ia tidak mentadlis kecuali yang 
didengarnya dari orang yang majruh (cacat perangainya).” Lihat Maratib 41 
Maushufin bi At-Tadlis (83). 


— Sunan Ad-Daraguthni 


7 یا -220 aro ۰ 8, fó‏ مه 
سول الله P‏ مَنْ Co‏ فليْمَضْمِض SEE‏ 


274. Muhammad bin Al Oasim bin Zakariya menceritakan 
kepada kami, Abbad bin Ya'gub mengabarkan kepada kami, Isma'il 
bin Ayyasy mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Sulaiman 
bin Musa, ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, “Baransiapa 
berwudhu, maka hendaklah ia berkumur dan beristinsyag” 9 


pt‏ روم و دش ورام 3 اش مع م هر 


SU ab من سه‎ 


ےا ۸ و y‏ 


o هده‎ A- o 0. وور وه‎ 
٣ ٧ j تمض‎ 7 22000 
275. Ja'far bin Ahmad Al Muadzdzin (juru penyeru) 
menceritakan kepada kami, As-Sari bin Yahya mengabarkan kepada 
kami, Oabishah mengabarkan kepada kami, Sufyan mengabarkan 
kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Sulaiman bin Musa, ia berkata, 


“Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa berwudhu, maka hendaklah 
ia berkumur dan beristinsyag”.”“" 


2 30 30 وور es? z‏ و ۶ 
۲۷ نا S‏ الششافعي» تا ا ja‏ بْنْ مُوْسَىء نا Pesan‏ سفيّان 


أنا ابن CA‏ شن KAN‏ الشامي قال: قال I‏ الله له مه 
A‏ 

276. Abu Bakar Asy-Syafi'i menceritakan kepada kami, Bisyr 

bin Musa mengabarkan kepada kami, Al Humaidi mengabarkan 
kepada kami, Sufyan mengabarkan kepada kami, Ibnu Juraij 
mengabarkan kepada kami, dari Sulaiman bin Musa Asy-Syami, ia 
mengatakan bahwa Rasulullah SAW menyabdakan hal yang sama 


Mursal hasan. 

Mursal hasan: Diisyaratkan oleh Al Baihaqi (1/52); dan diriwayatkan oleh Al 
Khathib di dalam Tarikh-nya (7/406) dari jalur Sufyan, dari Ibnu Juraij, 
Sulaimani bin Musa memberitahukan kepadaku, ia berkata, Rasulullah SAW 
bersabda..., Lalu ia menyebutkannya dan memberikan tambahan padanya. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


seperti itu.” 


Cb - ٧‏ علي بن Ja‏ بن طاهرء نا ÉS‏ بْنُ KA‏ حفص 
paka‏ ا EA PIN GAS‏ القضل 3 مُوْسَى PM‏ 
اب ريي عَنْ Na‏ بن مُوْسىء عن SAN‏ عن JE‏ عن عَائشَة 
an‏ قال رَسْوْلْ الله 8: مَنْ Mara Get) Lama ba‏ بن 


r 


a eeh JUAN AS والْدي‎ da لأزْهرٍ هَذَا ضعبف وَهَذَا‎ 

277. Ali bin Al Fadhl bin Thahir menceritakan kepada kami, 
Hammad bin Muhammad bin Hafsh mengabarkan kepada kami di 
Balkh, Muhammad bin Al Azhar Al Jauzajani mengabarkan kepada 
kami, Al Fadhl bin Musa As-Sinani mengabarkan kepada kami, dari 
Ibnu Juraij, dari Sulaiman bin Musa, dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari 
Aisyah, ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa 
berwudhu, maka hendaklah berkumur dan beristinsyag”.””? 
Muhammad bin Al Azhar lemah, dan ini salah, sedangkan yang 
sebelumnya yang mursal lebih shahih, wallahu a'lam. 


Ao 23073 


٨‏ - حَدَنَنا ابو Jaa‏ بن زيا نا d‏ بن العبّاس» ا سويد بن 
سَعيّدء نا القاسم بْنْ غصنء عن JAM‏ بن مُسلمء عن عطاءء عن ابن 
A A‏ ا 
عباس فال قال dia)‏ لله Kanal Eh‏ والاستنشاق سنة» إسْمَاعيل 


Mo > o ۸ Jo 
278. Abu Sahl bin Ziyad menceritakan kepada kami, Al Hasan 


bin Al Abbas mengabarkan kepada kami, Suwaid bin Sa'id 
mengabarkan kepada kami, Al Qasim bin Ghushn mengabarkan 


271 


Lihat keterangan yang lalu. 
272 


Isnadnya lemah. Diisyaratkan oleh Al Baihagi (1/56), di dalam sanadnya 
terdapat Muhammad bin Al Azhar Al Jurjani, Ahmad melarang menulis 
darinya karena ia meriwayatkan dari para pendusta. Muhammad bin Marwan 
dan selainnya, Ibnu Adi berkata, “Tidak terkenal.” 41 Mizan, (4/7194). 


— Sunan Ad-Daraguthni 


kepada kami, dari Isma'il bin Muslim, dari ‘Atha’, dari Ibnu Abbas, ia 
berkata, “Rasulullah SAW bersabda, “Berkumur dan beristinsyag 
adalah Sunnah’ “7? Isma'il bin Muslim lemah. 


۹ - حا القاضي KA DIISI‏ تنا أَحْمَدُ ig‏ المقدامء نا 


03 3a 5 Sor H 


TRES‏ عبد AKA‏ الله بن ابي زياد telaah‏ ٿا عبد الله بن عبيد بن 
ag‏ عن أ لقن عَنْ oni‏ بن عفان ضف قال: دعا eyy Ly‏ 
َم دعا aa‏ کک بيده ع اتی على يده 


sn هذا‎ Gu لله‎ Jag a قال:‎ : Pak ba 


دوه ه مل ووو e‏ سي 77 7 Lan‏ 


ال a‏ کی امه La‏ مرا 
"gn NAD‏ كم قالً: الْحَمْدُ لله الذي وَافقَثُمُوني عَلَى هَذَا. 


279. Al Qadhi Al Husain bin Isma'il menceritakan kepada 
kami, Ahmad bin Al Migdam menceritakan kepada kami, Muhammad 
bin Bakr mengabarkan kepada kami, Ubaidullah bin Abu Ziyad Al 
Oaddah mengabarkan kepada kami, Abdulah bin Ubaid bin Umar 
mengabarkan kepada kami, dari Abu Algamah, dari Utsman bin Affan 
RA, ia menuturkan, “Suatu hari, ia meminta air wudhu, lalu ia: 
memanggil orang-orang dari para sahabat Rasulullah SAW. Lalu ia 


23 Isnadnya lemah. HR. Ibnu Al Jauzi di dalam At-Tahgig (1/146), dari jalur 


pengarang. Ia berkata, “Ini tidak shahih.” Ada pun Isma'il bin Muslim, maka 
Yahya berkata, “Bukan apa-apa.” Ali bin Al Madini, “Tidak ditulis haditsnya.” 
Ibnu Hibban berkata, “Ia meriwayatkan hadits-hadits munkar dari orang-orang 
yang masyhur dan membolak-balikkan sanad-sanad. Sedangkan mengenai 
Suwaid, An-Nasa'i berkata, “Tidak tsiqah.” 


Sunan Ad-Daraguthni — 


menuangkan air dengan tangan kanannya ke tangan kirinya dan 
membasuhnya tiga kali. Kemudian berkumur tiga kali dan 
beristinsyag tiga kali. Lalu membasuh wajahnya tiga kali, lalu 
membasuh kedua tangannya hingga sikut masing-masing tiga kali. 
Kemudian mengusap kepalanya, lalu membasuh kedua kakinya dan 
membersihkannya, lalu mengatakan, “Aku melihat Rasulullah SAW 
berwudhu seperti wudhu yang kalian lihat aku berwudhu. Lalu beliau 
bersabda, “Barangsiapa berwudhu dan membaguskan wudhunya, 
kemudian melaksanakan shalat dua raka'at, maka terhadap dosanya 
adalah seperti saat ia dilahirkan oleh ibunya.” Lalu Utsman berkata, 
“Bukankah begitu wahai fulan?” Orang itu menjawab, “Benar.” 
Sampai-sampai Utsman meminta kesaksikan beberapa sahabat Nabi 
SAW, lalu mengucapkan, “Alhamdulillah, segala puji Allah yang telah 


menjadikan mereka sependapat denganku mengenai hal یوز‎ ۳۹ 


° pe ata AA 


PA عبد‎ SN حدنا خمد بن محمد بن‎ — YA: 


s | rd ۰ 7 z 0 8 A z Wi‏ © رم r‏ وي 
a 8‏ عر بسر بن سعيّد قال: A‏ عُثمَان بِنْ عفان الْمَقَاعدَ فدَعَا 
EA P oo s‏ ر S o 2 of- r L‏ متك ص 
ورجليه لاا ثلاثاء نم مسح براسه» ثم JU‏ رایت اسول الله قي مکذا 
سرت -o ۰ a osz an Da RA ERA T‏ امه د ja‏ 
وتا يا هَولاء أَكَذَلِك؟ قَالوا: نَعَمْ. لتفر منْ أَصْحَاب رَسُول الله Kh‏ 
Ahmad bin Muhammad bin Ziyad menceritakan kepada‏ .280 

kami, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal mengabarkan kepada kami, 


ayahku menceritakan kepadaku, Ibnu Al Asyja'i mengabarkan kepada 
kami, ayahku mengabarkan kepada kami, dari Sufyan, dari Salim Abu 


اوه ع 20 2 در هره رام Pia E gn‏ 
بوضوى فمضمض واستنشق» ثم غسل a‏ ثلاثاء ويديه اا ثلاثاء 


24  Isnadnya hasan. HR. Abu Daud (109) dari jalur Abdullah bin Abu Ziyad Al 


Gaddah, dari Abdullah bin Ubaid bin Umair. Ubaidullah bin Abu Ziyad Al 
Gaddah, tidak kuat. At-Tagrib (4308). An-Nasa'i berkata, “Tidak apa-apa.” Ia 
berkata di dalam tempat lain, “Tidak kuat.” Di tempat lain, “Tidak tsigah.” 
Ibnu Adi berkata, “Orang-orang yang tsiqah meriwayatkan hadits darinya, 
namun aku tidak melihat pada haditsnya sesuatu yang munkar.” Abu Hatim 
berkata, “Tidak kuat dan tidak pula /ayyin. Haditsnya layak dan banyak 
ditulis.” 


— Sunan Ad-Daraguthni 


An-Nadhr, dari Busr bin Sa'id, ia menuturkan, “Utsman bin Affan 
membawakan bangku-bangku, lalu ia minta diambilkan air wudhu, 
lalu berkumur dan beristinsyag, kemudian membasuh wajahnya tiga 
kali, kedua tangannya tiga kali-tiga kali, kedua kakinya tiga kali-tiga 
kali, lalu mengusap kepalanya, kemudian mengatakan, “Aku melihat 
Rasulullah SAW berwudhu seperti demikian. Wahai orang-orang, 
bukankah begitu?’ Mereka menyahut, “Benar.” Kata sejumlah sahabat 
Rasulullah SAW.” 


TA 3. 0‏ اع 


Un e‏ دو 


ofo 


ali. أشن و‎ gai Rn Pap hg 


En $‏ بهذا ANG 363 sy‏ إن A Ey ous‏ 
وقال: ui LG‏ رَسُوْلَ الله Es B‏ توا على هذا miis‏ 
وَكيْعٌ 2 f‏ عَن 2 عَنْ أبي jal)‏ عَنْ أبي نس عَنْ of dus‏ 
Sp BA‏ لا Pa‏ أَحْمَتَ عن الثؤري» عَنْ 
بي النَضْرِء عن ابي ah A‏ مَالكُ بِنْ ابي عامر. PKN,‏ 

ری عن ابي اضر عَنْ Pad‏ بن سعد عَنْ OGE‏ 


Menurutnya ini shahih, kecuali tentang pengakhiran mengusap 
kepala, bagian redaksi ini tidak terpelihara, Ibnu Al Asyja'i 
meriwayatkannya sendirian dari ayahnya dari Sufyan dengan isnad 
ni, dan inilah lafazhnya. Diriwayatkan juga oleh Al Adaniyyan 
Abdullah bin Al Walid, Yazid bin Abu Hakim, Al Firyabi, Abu 


275 Isnadnya lemah. HR. Ahmad (1/62). Ibnu Al Asyja'i adalah Abu Ubaidah bin 


Ubaidullah bin Abdurrahman Al Asyja'i, riwayatnya dapat diterima, At-Tagrib 
(2/449), At-Tahdzib (12/159): Orang-orang yang meriwayatkan darinya adalah: 
Ahamd bin Hanbal, Isa bin Yunus Ath-Tharsusi, Abu Umair Isa bin 
Muhammad Ar-Ramli dan Abu Zuhair Muhammad bin Ishag Al Marwazi. 
Namanya disebutkan oleh Ibnu Hibban di dalam Ats-Tsigat, namun ia 
menyebutnya dengan nama Abbad. Saya katakan: Ini dari perkiraan pengarang 
rahimahullah. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


Ahmad dan Abu Hudzaifah dari At-Tsauri dengan isnad ini, mereka 
semua mengatakan, bahwa Utsman berwudhu tiga kali-tiga kali, lalu 
ia berkata, “Begitulah aku melihat Rasulullah SAW berwudhu.” Tidak 
lebih dari itu yang mereka katakan. Sementara Waki’ menyelisihinya, 
ia meriwayatkannya dari Ats-Tsauri, dari Abu An-Nadhr, dari Abu 
Anas, dari Utsman: Bahwa Nabi SAW berwudhu tiga kali-tiga kali. 
Demikian yang dikatakan Waki’ dan Abu Ahmad dari Ats-Tsauri, dari 
Abu An-Nadhr, dari Abu Anas, yakni malik bin Abu Amir. Yang 
masyhur dari Ats-Tsauri, dari Abu An-Nadhr, dari Busr bin Sa'id, dari 
Utsman. 


2 ت الو 5 و‎ r 2 202293 GA 5 وبر رن‎ Ja ډور‎ PAN 
ړو ر‎ GAN ځه وهن رن غور‎ Æ o 0 o ó o fo 
ا به هق غه ا ه۹ سال د له د یه‎ á وهم‎ fo 
an ISK ثلاثاء ىم قال: اليس‎ UU من أصحاب ابي 5 فتوضأ‎ 
ام‎ Sa 2 8 ,شه‎ 220 fos سرو ررر رو‎ ag ts عع ع‎ yaa Vo... 
الزبيري» عن الثوري.‎ MA قالوا: تعم. وتابعه‎ M3 PB رسول الله‎ 
E عن ي‎ ga عَن ابي‎ do لواب عن‎ 
281. Ibrahim bin Hammad menceritakan kepada kami, Al 
Abbas bin Yazid mengabarkan kepada kami, Waki’ mengabarkan 
kepada kami, Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Abu An-Nadhr, 
dari Abu Anas: Bahwa Utsman berwudhu dengan menggunakan 
bangku-bangku, sementara di hadapannya terdapat banyak sahabat 
Nabi SAW, lalu ia berwudhu tiga kali-tiga kali, lalu mengatakan, 
“Bukankah demikian kalian melihat Rasulullah SAW berwudhu?” 
“Benar,” jawab mereka.” Abu Ahmad Az-Zubairi memutaba 'ahnya, 


dari Atsa-Tsauri. Yang benar adalah dari Ats-Tsauri, dari Abu An- 
Nadhr, dari Busr, dari Utsman. 


276 


Isnadnya shahih. HR. Muslim di dalam Ath-Thaharah (9); Al Baihaqi (1/18), 
keduanya dari Waki', dari Sufyan. 


— Sunan Ad-Daraquthni 


20 3 Jo 45. 3 z 


ون ےم 


و To. ʻi- ٢ ٥ه o z‏ 3 20 ورر 7 Jo‏ سا هه z‏ وه 
المقدام» عن إسرائيل. ونا دعلج بن dar‏ نا موسى بن هارون» نا ابو 


ره of- ag 4 9 É‏ وار هه وان ts lan Tn‏ ار ده Kb‏ 
عن أبي وائل قال: رایت عتمّان بن عفان don‏ ففسل يديه لاتا 
وَغسّل وَجَهَهُ ثلاثاء وَمَضْمَضَ ثلاثاء واستنشق ثلاثاء وَغسّل دَرَاعَيه 
یځ خصضت په SEO eaa ap A‏ عن ان لاح مين ME‏ و 
UN‏ وَمَسَحَ برأسه a‏ ظاهرهمًا وَبَاطتَهمَاء ثم غسّل قدمیه ثلاثا» ثم 


PERDA An وو موف‎ aa هته‎ ea رد وتو ور د ان سد‎ E 
رسول‎ Say ثلاثا حيْنَ غسّل وَحْهَهُ نم قال:‎ ES لل أَصَابعَهُ وَخلل‎ 
فعلت.‎ Gp, الله وي فل كالذي‎ 

282. Muhammad bin Al Oasim bin Zakariya mengabarkan 
kepada kami, Abu Kuraib Mush'ab bin Al Migdam mengabarkan 
kepada kami, dari Israil. Dan Da”laj bin Ahmad mengabarkan kepada 
kami, Musa bin Harun mengabarkan kepada kami, Abu Bakr bin Abu 
Syaibah mengabarkan kepada kami, Abdullah bin Numair 
mengabarkan kepada kami, Israil mengabarkan kepada kami, dari 
Amir bin Syagig, dari Abu Wail, ia menuturkan, “Aku melihat 
Utsman berwudhu. Ia membasuh kedua tangannya (hingga 
pergelangan) tiga kali, membasuh wajahnya tiga kali, berkumur tiga 
kali, ber-istinsyag tiga kali, membasuh sikutnya (yakni tangannya 
hingga sikut) tiga kali, mengusap kepalanya, kedua telinganya bagian 
luar dan dalamnya, kemudian membasuh kedua kakinya tiga kali, lalu 
menyela-nyela jari-jarinya dan menyela-nyela janggutnya tiga kali 
ketika membasuh wajahnya, kemudian mengatakan, “Aku melihat 
Rasulullah SAW melakukan seperti yang kalian lihat aku 


melakukannya?” 


27 Isnadnya lemah. HR. Abu Daud (110): Ibnu Majah (430), At-Tirmidzi (31); 


Ibnu Al Jarud di dalam Al Muntaga (72), Ahmad di dalam Musnadnya (1/58- 
60): Al Hakim (1/149) dan ia menjadikannya sebagai hadits shahih, lalu ia 
mengatakan, “Keduanya (Al Bukhari dan Muslim) berdalih dengan semua 
perawinya selain Amir bin Syagig, namun aku tidak mengetahui adanya cela 
padanya dari segi apa pun.” Lalu Adz-Dzahabi menambahkan, “Ia dinilai 
lemah oleh Ibnu Ma'in.” Saya katakan: Al Hafizh mengatakan, “Haditsnya 


Sunan Ad-Daraguthni — 


Wal‏ سَوَاء Up‏ بِحَْف. قال مُوْسَى بن هَارُوْنَ: وَفِيْ هَذَا الْحَدِيْثْ 
BLN,‏ 155 رَراُ iji ga AE‏ مَهْدِي عَنْ JA‏ بهذا ENI‏ 
og‏ فيه بِالْمَصْمَضّة BEE‏ قبل عسل الوَحه. YP REG‏ غسّان 


یل as la‏ بِالْمَضْمَضَة والاستنشاق قبل 


e ر‎ r 


الوَجه وَهُوَ الصوّاب. 

Lafazh keduanya sama persis huruf demi huruf. Musa bin 

Harun mengatakan, “Dalam hadits ini ada bagian yang menurut kami 
ada asumsi (perkiraan tidak kuat). Karena dimulai dengan membasuh 
muka sebelum berkumur dan istinsyag. Padahal telah diriwayatkan 
oleh Abdurrahman bin Mahdi dari Israil dengan isnad ini, yang di 
dalamnya disebutkan dimulai dengan berkumur dan istinsyag sebelum 
membasuh muka.” Abu Ghassan Malik bin Isma'il memutaba 'ahnya 
dengan riwayat dari Israil, di dalamnya ia menyebutkan dimulai 


dengan berkumur dan istinsyag sebelum membasuh muka. Inilah yang 
benar. 


os سل‎ ١. Da D ه سم‎ Pa 2209 É . re. Pa 2 Pa aa Tri 
غسّانء ا إسرائيل. وا بن أَحْمَدَء نا موسى بن هَارَوْنء نا أبو‎ 


2. 
o z or Pd ره سم‎ 


7 موو‎ -0 ó 
نا عَبْدُ الرّحْمَن بْنْ مهدي ٿا اِسُرائيل عن عامر بن شقيق» عن‎ ai 


lemah.” At-Tagrib (1/387) dan At-Tahdzib (5/69) pada biografi Amir. Saya 
katakan: At-Tirmidzi menshahihkan haditsnya mengenai menyela-nyela (jari), 
sementara di dalam Al ‘al Al Kabir ia mengatakan, “Muhammad (Al Bukhari) 
berkata, “Menurutku, yang paling shahih mengenai menyela-nyela (jari) adalah 
hadits Utsman”.” Saya katakan: Mereka telah berkomentar mengenai ini, lalu 
pengarang mengatakan, “Hasan, dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu 
Hibban, Al Hakim dan lain-lain.” 


— Sunan Ad-Daraguthni 


Gaman Ap‏ و استّنشق ثلاث ,2 غسّل a‏ ناه ,2 غسز ذراعیه دنا 
ومسح راف Rap‏ ظَاهِرَهُمًا Ji, LagibU,‏ لحيته نل وَغسّل قد قذميه 
سر أَصَابمَ فد وقال: رایت رَسُول الله يي Li us Ja‏ 


Penak 


2... 


283. Da'laj bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ahmad bin An-Nashr mengabarkan kepada kami, 
Abu Ghassan mengabarkan kepada kami, Israil mengabarkan kepada 
kami. Dan Da'laj bin Ahmad mengabarkan kepada kami Musa bin 
Harun mengabarkan kepada kami, Abu Khaitsamah mengabarkan 
kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi mengabarkan kepada kami, 
Israil mengabarkan kepada kami, dari Amir bin Syagig, dari Syagig 
bin Salamah, ia menuturkan, “Aku melihat Utsman bin Affan 
berwudhu. Ia membasuh telapak tangannya (tangan hingga 
pergelangan) tiga kali, berkumur dan -ber-istinsyag tiga kali, 
membasuh wajahnya tiga kali, membasuh sikutnya (yakni tangan 
hingga sikutnya) tiga kali, mengusap kepala, kedua telinganya bagian 
luar dan dalamnya dan menyela-nyela janggutnya tiga kali, membasuh 
kedua kakinya dan menyela-nyela jari-jari kakinya tiga kali, lalu 
mengatakan, “Aku melihat Rasulullah SAW melakukan seperti yang 
aku lakukan”.””8 Keduanya saling mendekati. 


29. Bab Mengusap Kepala dengan Air Sisa Membasuh Tangan 


Sor IH YA نا امو و يد ين‎ Gh i د یا الحُسيْنْ‎ YAS 
داوف ا سا عَنْ عبد الله ئي محمد أن قل عن الربيّع بت معوذ:‎ 


Aa Jl ب‎ Kal aah WAT اَي‎ of 


284. Al Husain bin Isma’ 1 menceritakan kepada kami, Zaid 
bin Akhzam mengabarkan kepada kami, Abdullah bin Daud 
mengabarkan kepada kami, Sufyan mengabarkan kepada kami, dari 


28 Lihat keterangan yang lalu. Isnadnya lemah juga. 


Sunan Ad-Daraguthni — [211] 


Abdullah bini Muhammad bin Agil, dari Ar-Rubayyi” binti 
Mu'awwidz: Bahwa Nabi SAW berwudhu dan mengusap kepalanya 
dengan basahan dari kedua tangannya.” 


2 2 0 £ اع رج ۸ه ۸ ے هم‎ 2 olosa zs KR ER ع‎ z 
نا محمد بن هارون ابو حامد» نا محمد بن ي 5 الازدي» نا‎ YAO 
ə SA 0 S o 0 م‎ o z P AEE Doi Ng T r رواو لا د اقا‎ 
عبد الله بن داود: سمعت سفيان بن سعيد» عن عبد الله بن محمد بن‎ 


- - 
سا‎ nd 


ts. LI ym 8 ناك ےه‎ Os R, 8.3 o 2ه‎ - Oo. 

عقيل عن الربيع بئت معوذ قالت: كان النبى ية ياتيتا فيتوضاء ذ 
EE NA‏ و 
P‏ رو - ې , 0 A - o--‏ رس 2 2 م a‏ کی ر ا Ao y Sor‏ 
رأسه Lag‏ فضل في يديه من الما ومسح Ji‏ ووصف عبد الله بن 
RE‏ ل ال م وري ر 2 خي ليا وني او o‏ و D‏ 
55 قال: بيديه من PGA‏ رأسه إلى مقدمه ثم رَد يديه من مقدم رأسه 


ا 
Muhammad bin Harun Abu Hamid mengabarkan kepada‏ .285 
kami, Muhammad bin Yahya Al Azdi mengabarkan kepada kami,‏ 
Abdullah bin Daud menceritakan kepada kami: Aku mendengar‏ 
Sufyan bin Sa’id, dari Abdullah bin Muhammad bin Aqil, dari Ar-‏ 
Rubayyi' binti Mu'awwidz, ia mengatakan, “Nabi SAW mendatangi‏ 
kami, lalu beliau berwudhu, kemudian mengusap kepalanya dengan‏ 
sisa air di kedua tangannya. Beliau mengusap seperti ini,” seraya‏ 
Abdullah bin Daud memperagakannya dengan kedua tangannya dari‏ 
belakang kepala ke arah depan, lalu mengembalikan tangannya dari‏ 
bagian depan kepalanya ke bagian belakangnya.”‏ 


30. Bab Riwayat-Riwayat yang Menyebutkan Tentang Bolehnya 
Mendahulukan Membasuh Tangan Kiri Sebelum Tangan Kanan 


- 
ر 


BAL — YAN‏ ابن صاعت ثا عبد الجار بن العلا شا عررات» نا 


279 


Isnadnya hasan. HR. Abu Daud (130). Abdullah bin Muhammad bin Uqail, 
seorang yang jujur, haditsnya layyin. At-Tagrib (1/447). 

Isnadnya hasan. Lihat keterangan yang lalu. HR. Ibnu Al Jauzi di dalam At- 
Tahgig (1/163), dari beberapa jalur Sufyan, dari Abdullah bin Muhammad bin 
Ugail. 


280 


— Sunan Ad-Daraguthni 


ap es Abd ap زياد فال اء وکل‎ gen LAA 
sú; علي به < دعا‎ bb AWAN ا‎ sa jah فقالً:‎ A 
بالشّمّال قبل اليمين.‎ hó 


z 


286. Ibnu Sha'id menceritakan kepada kami, Abdul Jabbar bin 
Al “Ala' mengabarkan kepada kami, Marwan menceritakan kepada 
kami, Isma'il mengabarkan kepada kami, dari Ziyad, ia menuturkan, 
“Seorang laki-laki datang kepada Ali bin Abu Thalib, lalu ia 
menanyakan tentang wudhu, maka Ali menjawab, “Aku memulai 
dengan yang kanan atau yang kiri?” Lalu Ali memicingkan alisnya, 
kemudian ia minta diambilkan air, lalu ia memulai dengan yang kiri 
sebelum yang kanan.”?! 


z‏ مهو وو أ ° دس Le 220 z‏ كو 
NAN‏ نا Masa‏ بن القاسم بْن Esa LA Ke SG‏ 
.3038 د هو z‏ ه 20 هه o í‏ - کي ,2 ۴ م ọ‏ 2 وو 
Ea‏ د ص r ti got‏ غو م هاه 14 0 5 nu‏ 
قال: سال رجحل عليا: last‏ بالشمال قبل يميني في الوضواء؟ boh‏ به 
1 و r 3 r‏ و مم r r‏ م 
علي کد ثم دَعَا بِمَاى TAG‏ بشماله قبل يمينه. 


287. Muhammad bin Al Qasim bin Zakariya menceritakan 
kepada kami, Isma'il bin Binti As-Suddi mengabarkan kepada kami, 
Ali bin Mushir mengabarkan kepada kami, dari Isma'il bin Abu 
Khalid, dari Ziyad maula Bani Makhzum, ia menuturkan, “Seorang 
laki-laki bertanya kepada Ali, “Apa aku memulai dengan yang kiri 
sebelum tangan kananku dalam berwudhu?” Maka Ali RA 
memicingkan alisnya, kemudian ia minta diambilkan air, lalu ia 
memulai dengan yang kirinya sebelum yang kanannya. 282 


21 Isnadnya hasan. HR. Al Baihaqi, (1/87). 


282 Lihat keterangan yang lalu. 


Sunan Ad-Daraguthni — [213] 


Ga - YAA‏ أَحْمَدُ بْنُ عبد الله ن محمد DN JS‏ عرف 
نا هشیم عَنْ إِسْمَاعيْل ; ناي خالد» عن زياد مول GIA E‏ قال: 


z 
وا‎ o آا روم‎ 


3 لعل sako‏ إن LI‏ خد کون الو هه سا 


بمياسره. 


ese 


z 
کم سک‎ 


فبدا 

288. Ahmad bin Abdullah bin Muhammad Al Wakil 
menceritakan kepada kami, Al Hasan bin Arafah mengabarkan kepada . 
kami, Husyaim mengabarkan kepada kami, dari Isma'il bin Abu 
Khalid, dari Ziyad maula Bani Makhzum, ia menuturkan, “Dikatakan 
kepada Ali RA, bahwa Abu Hurairah memulai dengan bagian-bagian 
kanannya dalam wudhu. Maka Ali pun berwudhu, lalu ia memulai 
dengan bagian-bagian kirinya.” 


YAA‏ نا YA‏ ن Kain‏ الواسطي» نا مُوْسَى بن اِسُحَاق نا أبو بک 
مت لاه yng‏ مل طن کرو في ل ل : قال 
علي عَلَيْهِ HI f3 atu UE‏ وضوئي باي أ أعضائي KON‏ 

289. Ja'far bin Muhammad Al Wasithi mengabarkan kepada 

kami, Musa bin Ishag mengabarkan kepada kami, Abu Bakar 
mengabarkan kepada kami, Mu'tamir bin Sulaiman mengabarkan 
kepada kami, dari Auf, dari Abdullah bin Amr bin Hind, ia 
mengatakan, “Ali AS berkata, “Aku tidak peduli apabila aku 


menyempurnakan wudhuku, dengan bagian mana saja aku memulai 
anggota wudhuku.”284 


283 


Lihat keterangan yang lalu. 
284 


Isnadnya lemah: Disebutkan oleh Ibnu Al Jauzi di dalam At-Tahgig (1/163), 
disyaratkan juga oleh Al Baihaqi (1/87), di dalam sanadnya terdapat Abdullah 
bin Amr bin Hind, seorang yang jujur, At-Tagrib (3517). Ibnu Abdil Barr di 
dalam At-Tamhid berkata, “Abdullah bin Amr bin Hind tidak pernah 
mendengar dari Ali.” 


— Sunan Ad-Daraguthni 


ومع كح ما - 


Ng SP بن أيوب» عن‎ oa 


290. Muhammad bin Al Qasim menceritakan kepada kami, 
Isma’il bin Musa mengabarkan kepada kami, Mu'tamir dan Khalaf bin 
Ayyub mengabarkan kepada kami, dari Auf, riwayat ini. 


Ci - ١‏ حَعْفَرُ بن محمد تا مُوْسَىء تا او بک تا حفص بُ 
و E‏ د دو ار dan‏ 
ag‏ عن Jen‏ إن Al‏ خالد» عن زياد قال: قال علي: ما أب 


3 1 2. 


DE قبل اليمين ! إذا‎ JUL la 
291. Ja'far bin Muhammad غد‎ kepada kami, Musa 
mengabarkan kepada kami, Abu Bakar mengabarkan kepada kami, 
Hafsh bin Ghiyats mengabarkan kepada kami, dari Isma'il bin Abu 
Khalid, dari Ziyad, ia mengatakan, “Ali berkata, “Aku tidak peduli 


walaupun aku memulai dengan yang kiri sebelum yang kanan ketika 
berwudhu? .”26 


5 - نا جَعْفرٌ نا مُوْسَىء تا ابو بک تا نا حفص بن غياث» عن ابن 


or 9‏ مه و 


ae قال عَبْدُ الله:‎ : pam ag Kn 

[MA r 0 To hs 07‏ م مه 

Una TAS |‏ قبل Da‏ هذا JA‏ ولا شه 

292. Ja'far mengabarkan kepada kami, Musa mengabarkan 

kepada kami, Abu Bakar mengabarkan kepada kami, Hafsh bin 

Ghiyats mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Sulaiman bin 

Musa, dari Mujahid, ia mengatakan, “Abdullah berkata, “Tidak apa- ` 

apa engkau memulai dengan kedua kakinya sebelum kedua 
tanganmu'.” Riwayat ini mursal dan tidak valid.”*” 


285 


Lihat keterangan yang lalu. 
286 


Lihat keterangan yang lalu. 

27 Mursal. Dikemukakan oleh Al Baihaqi (1/87), ia berkata, “Ad-Daraguthni 
berkata, “Ini hadits mursal dan tidak valid. Ini karena Mujahid, tidak bertemu 
dengan Abdullah bin Mas'ud?.” 


Sunan Ad-Daraguthni — [215] 


د É‏ ور ۸1 Peas o a Cug Fig PS Na o- o‏ رر نت مز اق sorn‏ ره 
۳٣‏ - نا Kai‏ بن عبد الله الوکيل نا الحسن بن عرفة» نا هشيم» عن 
عبد ARE a ii SAN GAS‏ عَنْ 
a‏ موه لم Jana‏ رما تنا اسو فال الا 
pagi‏ 1 ” 
Ahmad bin Abdullah Al Wakil mengabarkan kepada‏ .293 
kami, Al Hasan bin Arafah mengabarkan kepada kami, Husyaim‏ 
mengabarkan kepada kami dari Abdurrahman Al Mas'udi, Salamah‏ 
bin Kuhail menceritakan kepadaku, dari Abu Al Ubaidaian, dari‏ 
Abdullah bin Mas'ud: Bahwa ia ditanya tentang seseorang yang‏ 
berwudhu yang memulai dengan bagian-bagian kirinya, maka ia‏ 
menjawab, “Tidak apa-apa.”?? Shahih.‏ 


31. Bab Tata Cara Wudhu Rasulullah SAW 


© و م‎ Pd 2 ož مه هوه‎ . 38 ze 0 z D b Pd 

d NU كا شُعَيْب بن أيوب»‎ Jaba اا مُحَمُدُ بن مَحْمُود‎ - ٤ 
e PE Ss ۰ 0 مرم ?322 ډو م‎ 8 EE o É ره‎ 8 5. 2 
ونا الحسن بن سعيد بن الحسن بن‎ Ca الحماني» عن أبي‎ 


r o os ابا .© 2 ” 9 ر‎ r A E EE S E مه‎ , ۶1 9 
aa ا ابو‎ tea DES في‎ ONG وسف المروروذي قال:‎ 

r ۰‏ وه MAA‏ 7 0 - 9 ير سم © ا 07 o‏ © .7 
لُقاضي» ا ابو حنيفة» عَنْ حالد بن aaile‏ عَنْ عبد حير عن علي هنه: 


ې و د fa‏ کار ore‏ 5 وه اب پس nc z‏ كيدا 0 are‏ م ورو 
أله Sg‏ ففسل يديه ثلاثا» ومضمض واستنشق ثلاثاء وغسل وجهه 
RENE PA‏ مه benak‏ دو A‏ دور ni NG A AG‏ دل 
ثلاثاء وذرَاعَيّه ثلاثاء وَمَسَحَ برأسه ثلاثاء وسل رجليه ثلاثاء ثم قال: من 
a Sa s is 9 S ag - ٠ P ó -É‏ ا کې 2 
NA‏ يَنْظرَ إلى وضوء رَسُول الله RB‏ كاملا BA‏ إلى هَذا. وقال 


r 07‏ تي مه Ken y 4 0 r‏ سد ts e‏ 
شعيب: هكذا رايت رسول الله و يتوضا. 


28 Isnadnya shahih. HR. Al Baihaqi (1/87), dari jalur Al Mas'udi, dari Ibnu Bahr, 


ia berkata, “Para syaikh kami dari Hilal memberitakan kepada kami, Ibnu 
Mas'ud ditanyai mengenai perawi tersebut, maka ia menyebutkannya, 
kemudian mengemukakan riwayat Abu Al Ubaidiyyin. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


294. Muhammad bin Mahmud Al Wasithi mengabarkan 
kepada kami, Syu'aib bin Ayyub mengabarkan kepada kami, Abu 
Yahya Al Himmani mengabarkan kepada kami, dari Abu Hanifah {h}, 
Al Hasan bin Sa'id bin Al Hasan bin Yusuf Al Marwarudzi 
menceritakan kepada kami, ia mengatakan: Aku temukan di dalam 
kitab kakekku: Abu Yusuf Al Qadhi mengabarkan kepada kami, Abu 
Hanifah mengabarkan kepada kami, dari Khalid bin Algamah, dari 
Abd Khair, dari Ali RA: Bahwa ia berwudhu, lalu membasuh kedua 
tangannya (hingga pergelangan) tiga kali, berkumur dan ber-istinsyag 
tiga kali, membasuh wajahnya tiga kali, kedua sikutnya (yakni tangan 
hingga sikutnya) tiga kali, membasuh kepalanya tiga kali, membasuh 
kedua kakinya tiga kali, kemudian berkata, “Barangsiapa yang ingin 
melihat wudhunya Rasulullah SAW dengan sempurna, maka 
hendaklah ia melihat wudhu ini.” Syu'aib menyebutkan (dalam 
redaksinya): “Begitulah aku melihat Rasulullah SAW berwudhu. 22? 


EA هه ماو عط تارك‎ BE له‎ RK Dea AS 
LO حنيفة» عن خالد بن علقمة قال فيه: ومسح را‎ “pl رواه‎ IK 
2 2 دور 5 ه٥ هم داو کر پا وو‎ xi . a? 1r و ا‎ 
حَمَاعة من الحفاظ الثقات منهم زَائدَة بن قدَامة وسفيّان الثؤري‎ AN 


4 
0ے رعو EA o‏ و لک لا “oA‏ و و 


2 مه هم روو مھم ۶ ر م‎ “ » ٠ A 
وشعبة وأبو عَوَائةِ رَشَرِيِكُ وأبو الأشهب حعفر بن الحارث وَهَارون بن‎ 
و او‎ b رر‎ 2 garat SIWA MA هه‎ b2 2 30 ارو و‎ 
د وحعفر بن محمد وحجاج بن أرطاة وابان بن تغلب وعلي بن‎ 
Sa و ا« رر م 6ع هد 20 زار رھ هه 2 عاو كف "ا‎ ° 7 
CA TAS صالح بن حيي وحازم بن إبراهيم وحسن بن صالح‎ 
z بر ني‎ 96 2s. هم‎ bo سه يې .0 22 در رم‎ ea . زرو دمه مهم‎ 
belas مر إلا أن‎ Kl فقالوا: فيه وَمَسَحَ‎ a NE َروَوهُ عَنْ‎ 
تت‎ PEE e وم رر‎ [YA 07 و رو ° ر ورم اخ‎ 
فيه ولا تلم أحَدا‎ (AI جَعَل مَكان عبد حير عَمْرا ذا مر‎ gin من‎ 
۹ err lle- > وم وا‎ ret E nan 7 . م‎ Aa . 


z err 4 


أب حَنيْفة فيْمَا رَوَى MS‏ مَنْ رَوَى هذا الحَديْث فقذ حالف في حكم 
Tad s Z CE né 8 3 - .” 3 0: - 8 o. D ::‏ 1 
المح GS‏ روي عن علي 5ه عن النبي قي فقال: إن السنة في 
روه م 20 z at ls‏ رل ...3 ,29 30 وم ٤‏ واس هم روه 
الوضوء مسح AI‏ مره واحدة. ورواه اٍبراهيم بن أبي يحيى وابو 


289 HR. Al Baihagi (1/63). 


Sunan Ad-Daraguthni — 


Demikian yang diriwayatkan oleh Abu Hanifah dari Khalid bin 
Algamah, ia menyebutkan di dalamnya: “dan mengusap kepalanya 
tiga kali.” Sejumlah penghafal hadits yang tsigah menyelisihi riwayat 
ini, di antara mereka: Zaidah bin Oudamah, Sufyan Ats-Tsauri, 
Syu'bah, Abu Awanah, Syarik, Abu Al Asyhab Ja'far bin Al Harits, 
Harun bin Sa'd, Ja'far bin Muhammad, Hajjaj bin Arthah, Aban bin 
Taghlib, Ali bin Shalih bin Huyay, Hazim bin Ibrahim, Hasan bin 
Shalih dan Ja'far Al Ahmad, mereka meriwayatkannya dari Khalid bin 
Algamah, dan mereka semua menyebutkan: “dan mengusap kepalanya 
satu kali” hanya saja Hajjaj, salah seorang mereka, menyebutkan 
“Amr Dza Murr” pada posisi “Abd Khair”, ia mengira seperti itu. 
Kami tidak mengetahui seorang pun dari mereka yang menyebutkan 
dalam haditsnya, bahwa beliau mengusap kepalanya tiga kali, kecuali 
Abu Hanifah. Di samping apa yang diriwayatkan oleh Abu Hanifah 
ini menyelishi apa yang diriwayatkan oleh perawi lainnya tentang 
hadits ini, ia pun telah menyelisihi hukum mengusap kepala yang 
diriwayatkan dari Ali RA, dari Nabi SAW, yang mana beliau telah 
bersabda, “Sesungguhnya Sunnah dalam wudhu adalah mengusap 
kepala satu kali.” Diriwayatkan oleh Ibrahim bin Abu Yahya dan Abu 
Yusuf dari Al Hajjaj, dari Khalid, dari Abd Khair, dari Ali. 


4 2103 07 z s” © PA 2 Za WANG 
بن‎ A عن‎ AGA حدتتاه الفارسي» تتا إِسْحَاق» ا عبد‎ - ٥ 
° هوس‎ £ z ور‎ o y o أ س اه‎ 
أحمد بنْ ستان‎ A بحي عن جاع ونا بن عبد الله بن‎ 
: ý brz 3 ٣ Nat naa 1 1 


د 17 د رب sS‏ 
2 مه نا حسين بن غ 02 A‏ روه ووو 
é 5 27‏ م = Ry‏ ن j ۸ ٢ 2 jd‏ 


97, لو و‎ o ۹ و‎ A P 


سم وس موو £ سه fe‏ ل 


ji HI Ji Ne EP A قال: جَلْس علي‎ 


P 


— Sunan Ad-Daraquthni 


بطهور» SE A‏ بإناء فيه 0 jah a) das ib,‏ مه 


eres r 


yi‏ فأكفاً على يده نی ai‏ نه Ist‏ بيده PA‏ الإئاء 
A e‏ 


لی في الإناء تمض وره PEREN‏ سنق ور ده لير فمل ذلك لت 
of‏ ر 


< مات‎ AS 423 Ta AWI في‎ HA م اذل يده‎ ha 


d Yi‏ إلى مق ملت مز كم عسل له SA‏ إلى 
gahi‏ تلات aa‏ م أذحل RSE AI‏ الا 
را ما at‏ من الْمَاءِ نم مَسَحَها بيده لی G‏ مسح Ka‏ يده 
كلَيِهِمَا A Le ip‏ عَلَى قَدَمه ٠‏ اتی eja‏ 
کو ولځ ند A ata‏ نه 


es یس م‎ r 


SA‏ ثلاث GS i Ha‏ بيده الى Jai 3 AA‏ يده 


` طَهوْرُ بي الله‎ Lia نه كال:‎ QAS بكفه‎ ag Pa 
TTE نب الله‎ jab إلى‎ dat أن‎ tadi 


على بَمْض الكلمة والشیی ومعتاه -r‏ 1 صحيح. 

295. Al Farisi menceritakan kepada kami, Ishag menceritakan 
kepada kami, Abdurrazzag mengabarkan kepada kami, dari Ibrahim 
bin Muhammad, dari Hajjaj. Dan Ali bin Abdullah bin Mubasysyir - 
menceritakan kepada kami, Ahmad bin Sinan Al Oaththan 
mengabarkan kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi menceritakan 
kepada kami. Dan Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Sa'dan 
menceritakan kepada kami di Wasith, Syu'aib bin Ayyub 
mengabarkan kepada kami, Husain bin Ali Al Ju'fi menceritakan 
kepada kami. Dan Ya'gub bin Ibrahim Al Bazzaz menceritakan 
kepada kami, Ja'far bin Muhammad bin Al Fudhail Ar-Rasi 


Sunan Ad-Daraguthni — 


menceritakan kepada kami, Abu Al Walid dan Yahya bin Abu Bukair 
mengabarkan kepada kami, mereka mengatakan: Zaidah mengabarkan 
kepada kami, Khalid bin Algamah mengabarkan kepada kami, Abd 
Khair menceritakan kepadaku, ia menuturkan, “Ali RA duduk di 
tempat terbuka setelah selesai shalat Subuh, lalu ia mengatakan 
kepada pelayannya, “Ambilkan aku air wudhu.” Lalu pelayan itu 
membawakan bejana berisi air dan mangkuk, sementara kami melihat 
kepadanya. Lalu Ali mengambil bejana dengan tangan kanannya, lalu 
menuangkan ke tangan kirinya, kemudian membasuh kedua telapak 
tangannya, kemudian mengambil air dari bejana dengan tangan 
kanannya lalu menuangkannya ke tangan kirinya, lalu membasuh 
telapak tangannya. Ia melakukan itu hinga tiga kali.” Abd Khair 
mengatakan, “Semua itu dilakukan tanpa memasukkan tangannya ke 
dalam bejana sehingga selesai membasuh kedua telapak tangannya 
tiga kali. Kemudian (setelah itu) ia memasukkan tangan kanannya ke 
dalam bejana, lalu berkumur dan beristinsyag lalu beristinstsar?” 
dengan tangan kirinya. Ia melakukan itu tiga kali. Kemudian 
memasukkan tangan kanannya ke dalam bejana, lalu membasuh 
wajahnya tiga kali, lalu membasuh tangan kanannya hinga sikut tiga 
kali, lalu membasuh tangan kirinya hingga sikut tiga kali. Kemudian 
memasukkan tangan kanannya ke dalam bejana hingga tenggelam di 
dalam air lalu mengangkatnya sambil membawa air (yang menempel 
di tangannya), lalu mengusapnya dengan tangan kirinya, lalu 
mengusap kepalanya dengan kedua tangannya satu kali. Kemudian 
tangan kanannya menyiramkan air ke kaki kanannya tiga kali lalu 
membasuhnya dengan tangan kirinya tiga kali, lalu tangan kanannya 
menyiramkan air ke kaki kirinya tiga kali lalu tangan kirinya 
membasuhnya tiga kali. Kemudian memasukkan tangan kanannya ke 
dalam bejana, lalu menciduknya dengan telapak tangannya, lalu 
meminumnya, kemudian berkata, “Inilah cara bersucinya Nabiyullah 
SAW. Barangsiapa yang ingin melihat cara bersucinya Nabiyullah 
SAW, maka inilah cara bersuci beliau'.”?! Sebagian lainnya 
menambahkan tambahan redaksi dan lainnya yang maknanya 


2% Jstintsar: Mengeluarkan air dari hidung. 


21 Isnadnya hasan. HR. Abu Daud (111), At-Tirmidzi (49), ia berkata, “Hasan 
Shahih: An-Nasa'i dan Ad-Darimi (1/190); Ahmad (1/135/139/154), Ibnu Al 
Jarud di dalam 47 Muntaga (68); Al Baihaqi (1/74), semua dari jalur Za'idah, 
dari Khalid bin Algamah. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


mendekati lagi shahih. 


32. Bab Memperbaharui Air untuk Mengusap Kepala 


٤ 


5 - نا YK‏ مُحَمّد بْنِ سَعيّْد تا م مُحَمَّدُ FE gi KA‏ 
asa Gani‏ قد Sman UE‏ شمو 
aa‏ ٿن عة عن عند حي عن علي أن 
رَسُوْلَ الله Ar‏ لن لاما IE,‏ لرأسه مَاء جَديْداً. 


مر 


296. Ahmad bin Muhammad bin Sa'id mengabarkan kepada 
kami, Muhammad bin Ahmad bin Al Hasan Al Oathwani 
mengabarkan kepada kami, Hasan bin Saif bin Umairah mengabarkan 
kepada kami, saudaraku, yakni Ali bin Saif mengabarkan kepadaku, 
dari ayahnya, dari Aban bin Taghlib, dari Khalid bin Algamah, dari 
Abd Khair: “Bahwa Rasulullah SAW berwudhu tiga kali-tiga kali, dan 
mengambil air baru untuk (mengusap) kepalanya.” 


33. Bab Tiga Kali Mengusap Kepala 


Cik — ۷‏ الْحْسَيْنُ بْنْ JAN‏ نا مُحَمَدُ ana PRA‏ ن Gap Ge‏ 
0 0 م ده و 


السلمي» ا ايوب 3 سليْمَانَ بْنِ بلآل» AS‏ أَبوْ بک عَنْ OGE‏ بن 
بلآل» عن Dah‏ إن PA PDA‏ عبد الله إن تفر إن al‏ 
ERTER ban Daan oa desa‏ 
Bi cg‏ 0 واحدة Tn TN aman UE Png da‏ وَغسّل 
مهه e Fee UN‏ كل واحدة منْهُمَا هه Lagi‏ تلان يدنا ومسح برأسه 


s s 
بر روه‎ okb KAL 3 


Jas كل وَاحدة منْهُمَاء د تو قال رايت‎ OS US db, وَغسّل‎ AS 


2? Isnadnya hasan. 


Sunan Ad-Daraquthni — (221) 


الله و Lag‏ هَكَذَاء Pu da‏ ضعيف. 


297. Al Husain bin Isma'il menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Isma'il bin Yusuf Al Sulami mengabarkan kepada 
kami, Ayyub bin Sulaiman bin Bilal mengabarkan kepada kami, Abu 
Bakar menceritakan kepadaku, dari Sulaiman bin Bilal dari Ishag bin 
Yahya, dari Mu'awiyah bin Abdullah bin Ja'far bin Abu Thalib, dari 
ayahnya, yakni Abdullah bin Ja'far, dari Utsman bin Affan: Bahwa ia 
berwudhu, lalu membasuh kedua tangannya masing-masing tiga kali, 
ber-istintsar tiga kali, berkumur tiga kali, membasuh wajahnya tiga 
kali, membasuh kedua sikutnya (yakni tangannya hingga sikut) 
masing-masing tiga kali, mengusap kepalanya tig akali, membasuh 
kedua kakinya masing-masing tiga kali, kemudian mengatakan, “Aku 
melihat Rasulullah SAW berwudhu seperti ini.” Ishaq bin Yahya 
lemah. 


TA ل‎ a 


رايت PANG D Ola‏ واستنشق مش ما AS Ng Ti‏ ول 
EN‏ لاء وسل ذرَاعَيْه نا تلآثاء وَمَسَحَ براسه UE‏ 0 3 


57 2 


لدا Ae ASE‏ رایت رَسُول الله Jas Wb‏ هَذا. 


298. Da'laj bin Ahmad mengabarkan kepada kami, Musa bin 
Harun mengabarkan kepada kami, ayahku mengabarkan kepada kami, 
Yahya bin Adam mengabarkan kepada kami, Israil mengabarkan 
kepada kami, dari Amir bin Syaqiq bin Jamrah, dari Syaqiq bin 
Salamah, ia menuturkan, “Aku melihat Utsman berwudhu, ia 
28 ISnadnya lemah. HR. Al Baihaqi (1/63) dari jalur Muhammad bin Isma'il At- 
Tirmidzi, dari Ayyub. Di dalam sanadnya terdapat Mu'awiyah bin Abdullah 
bin Ja'far, ia riwayatnya dapat diterima, At-Tagrib (6788) dan At-Tahdzib 
(1/213): “Orang-orang yang meriwayatkan darinya: Anaknya, yaitu Abdullah 
Al A'raj, Yazid bin Al Had, Az-Zuhri, Ibrahim bin Muhammad, Ishag bin 
Yahya bin Thalhah, Al Hasan bin Zaid bin Al Hasan bin Ali dan lain-lain.” 
Sedangkan orang yang meriwayatkan darinya (pada riwayat ini) adalah Ishag 
bin Yahya, ia lemah, At-Tagrib (390). 


(222) — Sunan Ad-Daraguthni 


berkumur dan beristinsyag tiga kali, membasuh wajahnya tiga kali dan 
menyela-nyela janggutnya tiga kali, membasuh kedua sikutnya (yakni 
tangan hingga sikutnya) masing-masing tiga kali, mengusap kepalanya 
tiga kali, membasuh kedua kakinya masing-masing tiga kali, 
kemudian mengatakan, “Aku melihat Rasulullah SAW melakukan 


ini 4وو‎ 


03 ۸ ۸ 39% 03 م 


3 نا یوسف بن موسی»‎ SA القاضي الحسين بن‎ GS - yaa 


á 2 0o%‏ ۶1 سه e -9 2 o‏ مت قو O E‏ ورو دي 
ابو عاصم النبيل» عن عبد الرحمن بن وردان» اخبرني ابو Pr‏ ان 
Joo 77 08 De‏ 


خفران اخره: Or‏ دعا kaya‏ فل يدنه لان ورغ 
لاتا وذراعيه لاا ومسح براسه ثلاثاء وغسل ado j‏ لاتا وقال: 
Na ne Sia‏ ستل Es.‏ رصم 7- co...‏ © .2 2 مول غو 
زیت رسول الله ka‏ يتوضا هكذا وقال: من توضا أقل من ذلك أجرأة. 
Al Qadhi Al Husain bin Isma'il menceritakan kepada‏ .299 
kami, Yusuf bin Musa mengabarkan kepada kami, Abu Ashim An-‏ 
Nabil mengabarkan kepada kami, dari Abdurrahman bin Wardan, Abu‏ 
Salamah mengabarkan kepadaku, Humran mengabarkan kepadanya:‏ 
Bahwa Utsman RA minta diambilkan air wudhu, lalu membasuh‏ 
kedua tangannya tiga kali, wajahnya tiga kali, kedua sikutnya (yakni‏ 
tangan hingga sikutnya) tiga kali, mengusap kepalanya tiga kali,‏ 
membasuh kedua kakinya tiga kali, lalu ia mengatakan, “Aku melihat‏ 
Rasulullah SAW berwudhu seperti itu, dan beliau bersabda,‏ 
“Barangsiapa berwudhu kurang dari itu, maka sudah‏ 


mencukupinya' ۹ 


294 


Isnadnya lemah. HR. Abu Daud (110), At-Tirmidzi (31), Ibnu Majah (430), 

Ad-Darimi (710), Ahmad (1/370; Ibnu Khuzaimah (151/152/157), Ibnu Abi 
Syaibah (1/13); “Abd bin Humaid (62), semuanya dari jalur Israil, dari Amir. 
Di dalam sanadnya terdapat Amir bin Syagig, seorang yang lemah, biografinya 
baru saja dikemukakan. 
Isnadnya lemah. HR. Abu Daud (107): Al Baihagi (1/62), di dalam sanadnya 
terdapat Abdurrahman bin Wirdan, Maqbul, At-Tagrib (4052), At-Tahdzib 
(6/293): Marwan bin Mu'awiyah, Muhammad bin Mahzam Asy-Syi'ab, Abu 
Ashim.” 


295 


Sunan Ad-Daraguthni — 


Na سن‎ e e 


- ټ مر 


(ALAN‏ 7 یا Pe aay‏ قال: yi‏ ا 
Ka SJ‏ قال: رات I‏ الله ف أت بمَاء hg‏ عند 


SE وذراعيه‎ KOG وک نا وَغسّل وجهة‎ GS ˆ AA eji 


بر بس یو م يی سا Be‏ 


AW‏ ومسح برأسه ثلاثاء وَغسّل GS ah Ga‏ نم قال: .کنا وضوء 
E EOP‏ حيبت أن aka ji‏ 


300. Al Husain bin Isma'il menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Abdullah Al Makhzumi mengabarkan kepada kami, 
Shafwan bin Isa mengabarkan kepada kami, dari Muhammad bin 
Abdullah bin Abu Maryam, dari Ibnu Darah maula Utsman, ia 
menuturkan, “Aku masuk ke tempatnya —yakni ke rumah Utsman-, 
lalu ia mendengarku ketika aku berkumur, ia berseru, ‘Wahai 
Muhammad.” Aku pun menyahutnya, ‘Labbaik.’ Ia berkata, ‘Maukah 
aku ceritakan kepadamu tentang wudhunya Rasulullah SAW?’ Aku 
jawab, “Tentu.” Ia menuturkan, “Aku melihat Rasulullah SAW 
dibawakan air setelah beliau duduk di bangku, lalu berkumur tiga kali, 
beristintsar tiga kali, membasuh wajahnya tiga kali, kedua sikutnya 
(yakni tangan hingga sikut) masing-masing tiga kali, mengusap 
kepalanya tiga kali, membasuh kedua kakinya masing-masing tiga 
kali.” Lalu ia mengatakan, “Begitulah wudhunya Rasulullah SAW. 
Aku ingin memperlihatkannya kepada kalian'.”””” 


26 Isnadnya lemah. HR. Ahmad (1/61): Al Baihaqi (1/62): Ibnu Al Jauzi di dalam 


At-Tahgig (1/149), di dalam sanadnya terdapat Ibnu Durrah. Al Hafizh di 
dalam At-Talkhish (1/84) berkata, “Tidak diketahui kondisinya.” 


— Sunan Ad-Daraguthni 


r, 


AA‏ ب NA‏ جخ د تاغل اا ن مدا لحضرمي 


تمکق نا E‏ بن T‏ لان Ito IH rd > ji‏ 0 عبد لحار 5 ابن 


Pd . 


Aap TN 2 r á وان اي وو‎ e سه 2ه‎ z Toni 
عُثمَان بن عفان: اله وض بالمقاعد وَالْمَقَاعَدُ‎ A البَيْلمَاني؛‎ 
AA ni 259 - 2 5 e 4 ف ای‎ 8 9 
کفيه ثلاثا ثلاثاء‎ JAR على الجتائز عند المَسْحِد‎ da حَيّث‎ Wal, 


EEN,‏ کنا alah‏ دنا وغل UX a‏ ويديه لي المرققين 
لد mag‏ رشت A EE A‏ 


0: z Cr or ... ې و‎ 27 AN NN 2 er s 1 AA Es. 
وقال: لم‎ a يَعْتَذْرٌ‎ KAS فلمًا فرغ‎ GP يتوضا يرد عليه حتّى‎ 
Ban 5 رق‎ ya ره ار ي ه رم هو 03" لا‎ BE LE 0 سوه‎ 
عليك إلا آلني سمعت رسول الله هه يقول: من توضاً‎ ON يمنعني‎ 

2 ر و رر و څې دس € : 1 


و 1 ba r‏ ر وده څک سر AEE‏ 
أن لا إلهَ إلا الله sag‏ لا شريك له وأن 
و ری “© ووو نيام او ےو و ° Pa‏ 
محمدا عېده ورسوله» غفر له ما بين الوضوءين. 


301. Al Husain bin Isma'il menceritakan kepada kami, Syu'aib 
bin Muhammad Al Hadhrami mengabarkan kepada kami di Makkah, 
Ar-Rabi? bin Sulaiman Al Hadhrami mengabarkan kepada kami, 
Shalih bin Abdul Jabar mengabarkan kepada kami, Ibnu Al Bailamani 
menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari Utsman bin Affan: 
Bahwa ia berwudhu dengan bangku, yang di Madinah biasa digunakan 
shalat jenazah di masjid. Lalu ia membasuh kedua telapak tangannya 
masing-masing tiga kali, ber-istintsar tiga kali, berkumur tiga kali, 
membasuh wajahnya tiga kali, kedua tangannya hinga sikut tiga kali, 
mengusap kepalanya tiga kali, membasuh kedua kakinya tiga kali. 
Lalu seseorang mengucapkan salam kepadanya ketika ia berwudhu, 
namun ia tidak membalasnya hingga selesai, setelah selesai ia. 
meminta maaf kepadanya, dan mengatakan, “Tidak ada yang 
menghalangiku untuk membalas salammu, kecuali karena aku telah 
mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa yang berwudhu 
seperti ini dan tidak berbicara, lalu mengucapkan, ‘Asyhadu allaa 
ilaaha illallahu wahdah laa syariika lah wa anna muhammadan 
'abduhu wa rasuuluh’ [Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan 
yang hag selain Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya, dan bahwa 


Sunan Ad-Daraguthni — [225] 


Muhammad adalah hamba-Nya dan utusan-Nya|, maka diampuni 


(dosanya) di antara dua wudhu.” 


٢‏ - حَدَتَنَا Kasan‏ بن القاسم بن زكريّء MU‏ كريب» نا مسهر بن 
عبد الْمَلك بن سل عر al‏ عر عبد حي عن علي Rp Ha‏ 
عم ع مم E L Wa‏ اح راه او روه" روه S‏ 
لاا CU‏ ومسح براسه واذنيه تلاا وقال: هكذا وضوء رسول الله 
É Jz,‏ په 3 í 1 pe‏ 1 
3 احببت أن ری 5 

302. Muhammad bin Al Qasim bin Zakariya menceritakan 
kepada kami, Abu Kuraib mengabarkan kepada kami, Mushir bin 
Abdul Malik bin Sal’ mengabarkan kepada kami, dari ayahnya, dari 
Abd Khair, dari Ali RA: Bahwa ia berwudhu tiga kali-tiga kali dan 
mengusap kepala serta kedua telinganya tiga kali, dan ia mengatakan, 
“Begitulah wudhunya Rasulullah SAW. Aku ingin memperlihatkan 


nya kepada وهڼلوا‎ ۹ 


GIS Eat - ۳‏ بن إسْمَاعيْلَ KRU‏ مُحَمَّد الْحَضْرَمِيَ أب 


Édi بن عبد‎ It IH CA الربيع بن لان‎ G محمد‎ 
NG صَيْح‎ HA da Layan) 


o Jo 3G. و‎ 1 


r 


27 Isnadnya lemah sekali. HR. Abu Ya’la sebagaimana yang tercantum di dalam 


Al Mathalib (1/28), Al Majma’ (1/239). Di dalam sanadnya terdapat 
Abdurrahman Al Bailamani, ia lemah, dan orang yang meriwayatkan darinya 
juga lemah. Al Haitsami mengatakan di dalam 47 Majma’, “Saya katakan: 
Muhammad bin Abdurrahman Al Bailamani meriwayatkan dari ayahnya.” Ia 
termasuk orang yang mana tanah telah mengeluarkan relung hatinya. Ia 
meriwayatkan dari ayahnya melalui catatan yang hampir mencapai dua ratus 
hadits yang semuanya palsu.” Al Majruhin (2/264). Al Bukahri mengatakan, 
“Haditsnya munkar.” At-Tarikh Al Kabir (1/163). Sedangkan ayahnya lemah, 
At-Tagrib (3831). Adapun Shalih bin Abdul Jabbar, menurut Ibnu Al Oaththan, 
“Aku tidak mengetahuinya kecuali pada hadits ini. Ia tidak diketahui 
kredibilitasnya.” 

Isnadnya lemah: Di dalam sanadnya terdapat Mishar bin Abdul Malik bin 
Sala”, haditsnya layyin. At-Tagrib (2/249). 


— Sunan Ad-Daraguthni 


298 


بر ریو مر سم - اس .5 ...9 8 - 
2 


Dari JAE نلا‎ Ah وَمَسَحَ‎ KK 


33 رر و 


أن لا له إلا لله وان Lena‏ َد KE AG yang‏ عفر له ما يه 


وبين الوضوءين. 
Al Husain bin Isma'il menceritakan kepada kami, Syu'aib‏ .303 
bin Muhammad Al Hadhrami Abu Muhammad mengabarkan kepada‏ 
kami, Ar-Rabi” bin Sulaiman Al Hadhrami mengabarkan kepada‏ 
kami, Shalih bin Abdul Jabbar Al Hadhrami dan Abul Hamid bin‏ 
Shubaih mengabarkan kepada kami, keduanya mengatakan:‏ 
Muhammad bin Abdurrahman bin Al Bailamani mengabarkan kepada‏ 
kami, dari ayahnya, dari Ibnu Umar, ia berkata, “Rasulullah SAW‏ 
bersabda, “Barangsiapa berwudhu, lalu ia membasuh kedua telapak‏ 
tangannya tiga kali, berisintintsar tiga kali, berkumur tiga kali,‏ 
membasuh wajahnya dan kedua tangannya masing-masing tiga kali,‏ 
mengusap kepalanya tiga kali, membasuh kedua kakinya masing-‏ 
masing tiga kali, lalu mengucapkan, “Asyhadu allaa ilaaha illallahu‏ 
wa anna muhammadan ‘abduhu wa rasuuluh’ [Aku bersaksi bahwa‏ 
tidak ada sesembahan yang hag selain Allah, dan bahwa Muhammad‏ 
adalah hamba-Nya dan utusan-Nya), sebelum berbicara, maka akan‏ 
diampuni dosanya di antara dua wudhu?”‏ 


GAS Gi - ٤‏ بنْ JAAN‏ ا أَحْمَدُ بن مُحَمّد بن يَحْبَى بن 
سيب كا ريد بن PEP HR API‏ بن سعيد 
oni of a‏ بْنَ عفان حرج في تقر من أصحابه 


aa &‏ على a eeii‏ بوضوء Ja‏ يديه KONG‏ وَتّمَضمضَ 
NENG‏ واستنشق Ks AS‏ وَحهَه Si‏ وذراعیه د ومسح برأسه 


29 Isnadnya lemah sekali. Lihat, takhrij hadits nomor 101. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


مره واحدة FE)‏ رجليه ON DB‏ ثم قال: هَكَدَا il,‏ رَسُوْل الله 


يا هک تعن رلك القند لا اريك کر عزنا در 


304. Al Husain bin Isma'il menceritakan kepada kami, Ahmad 
bin Muhammad bin Yahya bin Sa'id mengabarkan kepada kami, Zaid 
bin Al Hubab mengabarkan kepada kami, Umar bin Abdurrahman bin 
Sa'id Al Makhzumi mengabarkan kepadaku, kakekku mengabarkan 
kepadaku: Bahwa Utsman bin Affan keluar bersama sejumlah 
sahabatnya, hingga ia duduk di atas bangku, lalu minta diambilkan air 
wudhu, lalu membasuh kedua tangannya tiga kali, berkumur tiga kali, 
beristinsyag tiga kali, membasuh wajahnya tiga kali, kedua sikutnya 
(yakni tangan hingga sikut) tiga kali, mengusap kepalanya satu kali, 
dan membasuh kedua kakinya masing-masing tiga kali, kemudian 
mengatakan, “Beginilah aku melihat Rasulullah SAW berwudhu. 
Sebenarnya aku telah mempunyai wudhu, tapi aku ingin 
memperlihatkan kepada kalian bagaimana Nabi SAW berwudhu.” 


Bb - ٥‏ مُحَمّدُ ji‏ جَعْفر الْمَطيري» ên JEN‏ حَرْبء نا ريد بن 

لْحَاب نا انه ري ابت ا عن 
0 ورو سی 3 به 0707 وره 

PP مريين‎ BA ا ر‎ ai 

305. Muhammad bin Ja'far Al Mathiri menceritakan kepada 

kami, Ali bin Harb mengabarkan kepada kami, Zaid bin Al Hubab 

mengabarkan kepada kami, Abdurrahman bin Tsabit bin Tsauban 


mengabarkan kepada kami, dari Abdullah bin Al Fadhl, dari Al A'raj, 
dari Abu Hurairah: Bahwa Nabi SAW berwudhu dua kali-dua kali." 


300 Isnadnya hasan. 


201 Isnadnya hasan. HR. Al Baihaqi (1/79), Abu Daud (136): At-Tirmidzi (43); 
Ibnu Al Jarud (43), Ahmad (4/38/39/44). Semuanya dari Abdurrahman bin 
Tsabit. Di dalam sanadnya terdapat Abdurrahman bin Tsabit bin Tsauban, 
seorang yang jujur lagi sering berbuat keliru, dituduh menolak takdir dan 
berubah (hafalannya) di akhir usianya. At-Tagrib (3832). 


— Sunan Ad-Daraguthni 


ر معي 3 Sana E b2‏ ك 


٠‏ - ٿا علي ٿن darad A‏ نا يلف بن بريد نن 


e3 o 30 مم‎ 


کامل املا نا paia iji Kala‏ ٿا فيح بِنْ ad‏ عَنْ عَبْد الله gi‏ 


دون 


E بي بكر عَنْ عبٌاد ن تميې عَنْ عَبْد الله بن رَيْد: أن اللي‎ 
306. Ali bin Muhammad bin Ahmad Al Mishri mengabarkan 
kepada kami, Yusuf bin yazid bin Kamil mengabarkan kepada kami 
secara dikte, Sa'id bin Manshur mengabarkan kepada kami, Fulaih bin 
Sulaiman mengabarkan kepada kami, dari Abdullah bin Abu Bakar, 
dari Abbad bin Tamim, dari Abdullah bin Zaid: Bahwa Nabi SAW 
berwudhu dua kali-dua kali.” 


TEA 18 -‏ ° عد 7 > 8 J0‏ ه ° 
H‏ د وځ و و ت fe‏ 0 3 .35 
Spa‏ درد ار JA‏ 28 


نْ عبيْد الله ن ابي رافې عَنْ el‏ عبد الله بن ابي راف عن ابي راف 
“JG‏ کان الي 8# إذا Cai‏ وُضُوءهُ للصّلاة Ip‏ حَاتمَهُ في إصبعه. 


307. Al Qasim bin Isma'il Abu Ubaid menceritakan kepada 
kami, Ali bin Shal bin Al Mughirah mengabarkan kepada kami, 
Ma'mar bin Muhammad bin Ubaidullah bin Abu Rafi” mengabarkan 
kepada kami, ayahku, yakni Muhammad bin Ubaidullah bin Abu Rafi? 
mengabarkan kepadaku, dari ayahnya, yakni Ubaidullah bin Abu 
Rafi’, dari Abu Rafi’, ia mengatakan, “Adalah Nabi SAW, apabila 
berwudhu untuk shalat, beliau menggerakkan cincin di jarinya.” 


3” Isnadnya shahih. HR. Al Bukhari di dalam Al Wudhu', nomor (128): Al 
Baihagi (1/79) dari jalur Fulaih bin Sulaiman. 
203  Isnadnya lemah. Lihat takhrij hadits nomor 269. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


34. Bab Kadar Air yang Dianjurkan untuk Wudhu dan Mandi 


Kar‏ ع .3035 له و OLX. o2? o É o‏ .30 وو 
بن لامي ل ا و "توك و اد قل One ae‏ مه نط اع لماه An‏ 
علي» ئا بشر بن المفضل» نا أبو رَيحَائق عن سفيئة مولى آم سلمة قال: 
كان رَسُول الله وي يوضئة المد ويخسلة الصاغ. 
Muhammad bin Manshur bin Abu Al Jahm menceritakan‏ .308 
kepada kami, Abu Hafsh Amr bin Ali mengabarkan kepada kami,‏ 
Bisyr bin Al Mufadhdhal mengabarkan kepada kami, Abu Raihanah‏ 
mengabarkan kepada kami, dari Safinah maula Ummu Salamah, ia‏ 
mengatakan, “Rasulullah SAW berwudhu dengan satu mudd dan‏ 


mandi dengan satu sha?” 


z Ie ه شا رو په 302 وار‎ ٤ o 3 o وقد‎ 35- Fa 
حدثني محمد بن منصور بن أبي الجهم» : عمرو بن علي» نا‎ - ۹ 
عن عائشة‎ A بشت‎ na عن‎ KAN عن‎ al NENG مُعَاذ ن هشام»‎ 
بحو المد ويتسل بنځو الصّاع.‎ CP قالت: کان رَسُوْل الله 8ه‎ 
309. Muhammad bin Manshur bin Abu Al Jahm menceritakan 
kepada kami, Amr bin Ali menceritakan kepada kami, Mu'adz bin 
Hisyam mengabarkan kepada kami, ayahku menceritakan kepadaku, 
dari Qatadah, dari Shafiyyah binti Syaibah, dari Aisyah, ia 
mengatakan, “Rasulullah SAW berwudhu dengan sekitar satu mudd 


dan mandi dengan sekitar satu sha.” 


Ii - ۰‏ مُحَمّد بن زياد وعَلي بن BPI DAN‏ قالا: 
دس و ریو 7 a‏ 
نا SIA‏ غالب» نا أبو عاضم موامى بن نطر الختفي؛ كا عبده : 


s م‎ 


Isnadnya shahih. HR. Muslim di dalam Al Haidh (5352), At-Tirmidzi (56); 
An-Nasa'i dan Ibnu Majah (267), Ad-Darimi (1/186), semuanya dari jalur Abu 
Raihanah. 

Isnadnya shahih. HR. Abu Daud (92): Ibnu Majah (268): Al Baihagi (1/195), 
semuanya dari jalur Qatadah dari Shafiyyah. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


z 
Æ o م‎ 


Ka‏ جَرير بن Ai‏ عَنْ نس بن 
P‏ £ د É Za, 2 d 1 E “Ag fs WA Ze‏ 
مَالك: أن النبي و كان Legi‏ برطلينٍ ويفتسل بالصاع ثمانية أرطال. 


Pd 


28l‏ 2023 ور o‏ رور ره ۸1 کر ه 
تفرد به موسى بن نصر وهو ضعيف الحديث. 
Ahmad bin Muhammad bin Ziyad dan Ali bin Al Husain‏ .310 
As-Sawwag menceritakan kepada kami, keduanya mengatakan:‏ 
Muhammad bin Ghalib mengabarkan kepada kami, Abu Ashim Musa‏ 
bin Nashr Al Hanafi mengabarkan kepada kami, Abdah bin Sulaiman‏ 
mengabarkan kepada kami, dari Isma'il bin Abu Khalid, dari Jarir bin‏ 
Yazid, dari Anas bin Malik: “Bahwa Nabi SAW berwudhu dengan‏ 
dua rithl dan mandi dengan satu sha' delapan rithl”” Musa bin‏ 
Nashr meriwayatkannya sendirian, sementara ia lemah dalam‏ 
meriwayatkan hadits.‏ 


35. Bab Sunnah-Sunnah Seputar Kepala dan Tubuh 


O r - 2 aa “9 ت ° وم‎ A To - ۰ 5. 2 

۱ - نا محمد بن SAS‏ محمد بن Jala‏ الحساني» نا AS‏ 
IG‏ قاع ور nasa D‏ .0 و ره - o‏ شه 0 
عن ز كرياء عن مصعب بن شيبة» عن طلق بن حبيب» عن ابن الزبير» عن 
yun ` a - 1 7 o ran = -‏ 4 ې 2 : á 57 srr‏ 3 . 
عائشة قالت: قال رسول الله 88: عَشْرَةَ Ga‏ الفطرَة: قص الشارب» 
د اسو 20 4 وھ 0 0 © eco = «٠ Be,‏ 4 7 
وإعفاء اللحية» BIANG‏ والاستنشاق celah‏ وقص الأظفارء وغسل 
sZ ٠۶ s1- ۳ kd ara D‏ سه 5 و A Wb‏ 7 - ا ó‏ 7 7 
(AI‏ وتف day‏ وحلق wi‏ وانتقاض الماء. قال زكريا: JG‏ 

3 هور Wi AK qo A‏ ر #1 وے l2‏ رد و ۸ 
مصعب : ونسيت العاشرة» إلا أن OS‏ المضمضة. رواه خارجة» عن 


30 3 70 3 


PER Pa T2 09 2‏ 
الإإستنجاء بالماى du‏ به مصعب بن 


٠‏ زكريّاء وقال: وائتقاص المَاء يعني 
Lor. 2 ° ng In "Pn‏ 7 هه 2 ع او ar‏ سو ° مه aro‏ 
شيبة» وخالفة أبو بشر وسليمان gedi‏ فروياه عَنْ طلق بن حَبيْب قوله 


3 


- 
0,0. ~20, 


غير مرفوع. 


306 Sanadnya lemah. HR. Al Baghawi di dalam Asy-Syarh (2/50), di dalam 
sanadnya terdapat Musa bin Nashr Al Hanafi. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


311. Muhammad bin Makhlad mengabarkan kepada kami, 
Muhammad bin Isma'il Al Hasani menceritakan kepada kami, Waki” 
mengabarkan kepada kami, dari Waki’, dari Zakariya, dari Mush'ab 
bin Syaibah, dari Thalg bin Habib, dari Ibnu Az-Zubair, dari Aisyah, 
ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, “Sepuluh perkara dari fitrah: 
Memotong kumis, membiarkan tumbuh jenggot, bersiwak, 
beristinsyag dengan air, memotong kuku, mencuci sela-sela jari, 
mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, dan istinja dengan 
air.” Zakariya mengatakan, “Mush'ab berkata, “Aku lupa yang 
kesepuluh. Mungkin berkumur”.”?” Diriwayatkan j juga oleh Kharijah 
dari Zakariya, dan ia mengatakan: “intigash al maa ` adalah beristinja 
dengan air.” Mush'ab bin Syaibah meriwayatkannya sendirian. 
Sementara Abu Bisyr dan Sulaiman At-Taimi menyelisihinya, 
keduanya meriwayatkannya dari Thalg bin Habib ucapannya yang 
tidak marfu’. 


36. Bab Wajibnya Membasuh Kedua Kaki dan Kedua Tumit 


ig OKE a - ٢‏ أَحْمَدَ GAN‏ راهيم بن UA‏ يحيى 


Pena 
8 - > ېره‎ 


wk a‏ لقم من ر 


312. Utsman bin Ahmad Ad-Daggag menceritakan kepada 
kami, Ibrahim bin Al Haitsam mengabarkan kepada kami, Yahya bin 
Bukair mengabarkan kepada kami, Al-Laits menceritakan kepada 
kami, dari Haiwah bin Syuraih, dari Ugbah bin Muslim, dari Abdullah 
bin Al Harits bin Jaz' Az-Zubaidi, ia mengatakan, “Aku mendengar 
Rasulullah SAW bersabda, “Celaka bagi orang yang tidak membasuh 
tungkai (tumit) dan telapak kakinyanya, (karena akan mendapatkan 


307 


Isandnya shahih. HR. Muslim dalam kitab Bersuci, hadits nomor (56), Abu 
Daud (53); At-Tirmidzi (2757), Ibnu Majah (293): Abu Awanah (1/190), 
semuanya dari jalur Waki’, dari Zakariyya bin Abu Za'idah. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


. D pF 0 
siksa) neraka”. 


۳٣‏ - - عُثْمَانُ YG‏ أَحْمَدَ حُمَدَ DA PPU BEN‏ الوَاسطي» تا 
الُحَارت بْنْ Upah‏ عُمَرُ بن فيس عن ابن شهّاب» عَنْ غُرْوَة عَنْ 


و Es PA z pA‏ ور رو ام ع 
عائشة قالت: كان رسول الله ويك يتوضاً E‏ 


0 JU لا يحلل الله قال بها‎ Saki لوا ن‎ dn 
AD للأعقاب من‎ 


313. Utsaman bin Ahmad Ad-Daqqaq menceritakan kepada 
kami, Ali bin Ibrahim Al Wasithi mengabarkan kepada kami, Al 
Harits bin Manshur mengabarkan kepada kami, Umar bin Qais 
mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Urwah, dari Aisyah, 
ia menuturkan, “Rasulullah SAW berwudhu dan menyela-nyela jari- 
jemarinya serta menggosok kedua tumitnya, beliau bersabda, “Sela- 
selahilah jari-jari kalian (sehingga) Allah tidak menyela-nyelahinya 
dengan api. Celaka bagi orang yang tidak membasuh tungkai (tumit) 
karena akan mendapatkan siksa neraka’ 9 


Ai موه‎ JEN SIA SA بن‎ gini ES - ٤ 


7 قال: قال‎ ag عن مُجَاهِد عَنْ ابي‎ eS عَطَاءه عن‎ yi Oya 
JAN A ya ia : الله‎ 


314. Ya'gub bin Ibrahim Al Bazzaz menceritakan kepada 
kami, Ali bin Muslim mengabarkan kepada kami, Yahya bin Maimun 


38 Isnadnya shahih. HR. Ahmad (4/191); Ibnu Khuzaimah (163): Diriwayatkan 
juga oleh At-Tirmidzi (41), Al Baihagi (1/70): Ibnu Abdul Hakim di dalam 
Futuh Mishr (299). Semuanya dari beberapa jalur dari Haiwah bin Syuraih, 
dari Uqbah bin Masil; dan Ath-Thabrani secara marfu' dan mauguf 
sebagaimana disebutkan di dalam Al Majma' (1/240). 

Isnadnya lemah: Di dalam sanadnya terdapat Umar bin Oais, dikenal sebagai 
Sundul. Al Bukhari berkata, “Haditsnya munkar.”. Ditinggalkan oleh Ahmad 
dan An-Nasa'1.” Yahya berkata, “Tidak tsiqah.” Ahmad berkata juga, “Hadits- 
haditsnya batil.” Al Mizan (4/6187). 


309 


Sunan Ad-Daraguthni — 


bin “Atha' mengabarkan kepada kami, dari Laits, dari Mujahid, dari 
Abu Hurairah, ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, “Sela-selahilah 
Jari-jari kalian sehingga Allah “Azza wa Jalla tidak menyela- 
nyelahinya dengan api pada hari kiamat kelak.” ۹ 


هام بْنُ عَبْد الْمَلك éig‏ بُ YG Ah Da, IE‏ نا 
da‏ نا GG‏ بن عبد الله بن بي Ab‏ عن Ni ii d‏ 
ús i a r‏ رفاعة Sg‏ قال: كان رفاعة ومالك بن راف siwi‏ 
ET EN ETR‏ أو رَسُوْل الله 
حالس وحن حو إذ دحل عليه رَخُل فاستقبل لقب وصلى. لم 
قَضَى SE‏ جَاءَ Ae pE‏ رَسُوْل الله 8 وَعَلَى SIB agih‏ رَسُوْلَ 
له Gi kai JEN J at S SG NAN G‏ 
رمن صله Y‏ ری ما a ke EN‏ عَلَى اللي يفل 
E‏ دنت مر اون up IS‏ الو اقل 
ری مَا عبْت Pa‏ مِنْ صّلاتي. Nda‏ الله EN GÍ‏ 
ia SK‏ الْوْضُوءَ a US‏ الله قیفسل d Sg‏ 
ora dh‏ وما l‏ لَه Kan SBN Ah‏ كفيْه على 


1° Isnadnya lemah: Di dalam sanadnya terdapat Yahya bin Maimun At-Tammar. 


Al Fallas berkata, “Aku menulis darinya padahal ia seorang pendusta.” Ahmad 
berkata, “Telah kami bakar hadits-haditsnya.” An-Nasa'i berkata, “Tidak 
tsigah.” Al Mizan (6/9640). 


— Sunan Ad-Daraguthni 


3 ره s7 72 aE bo‏ 4 92 یه a‏ 2 د o A‏ م راو 
سر ور 2 دا TKA sg‏ و دا کا ربا راق بدو DIK EL‏ کر KKS‏ 
يستوی قائما حتے يقيم صلبه isba‏ لو ماحذه» نم يكبر فيسجد 


فيمَكنْ وَحَهَهُ. قال هَمَامٌ: Lay‏ قال: ag‏ في الأرض > تطمئن 


ag f 4 PN YAN MAR 2‏ ا روه و 2 
مفاصله وتسترخي» ثم يکبر فسوي قاعدا على مقعدته ويقيم صلبَه. 
y SE‏ مکو P £ ss‏ = - 2 ار 2 سم - A‏ و 
pp‏ الصلاة هکذا اربع ركعات حتى فرغ ثم قال: لا تتم صلاة 

أحدكم حتى يفعل ذلك. 

315. Al Qadhi Al Husain bin Isma'il menceritakan kepada 

kami, Yusuf bin Musa mengabarkan kepada kami, Hisyam bin Abdul 
Malik dan Al Hajjaj bin Al Minhal mengabarkan kepada kami, 
lafazhnya dari Abu Al Walid, keduanya mengatakan: Hammam 
mengabarkan kepada kami, Ishag bin Abdullah bin Abu Thalhah 
mengabarkan kepada kami, dari Ali bin Yahya bin Khallad, dari 
ayahnya, dari pamannya, yakni Rifa'ah bin Rafi’, ia mengatakan, 
“Rifa'ah dan malik bin Rafi” dua saudara dari warga Badr. Ia 
menuturkan, “Ketika kami sedang duduk di dekat Rasulullah SAW, - 
atau ketika Rasulullah SAW sedang duduk sementara kami berada di 
sekitar beliau,- tiba-tiba seorang laki-laki masuk, lalu menghadap 
kiblat, kemudian shalat. Selesai shalat ia menghampiri lalu 
mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW dan orang-orang, maka 
Rasulullah SAW menjawab, “Wa “alaik. Kembalilah lalu shalatlah, 
karena sesungguhnya engkau belum shalat.” Lalu orang itu shalat lagi, 
dan kami memperhatikan shalatnya, kami tidak tahu apa 
kekurangannya. Selesai shalat, ia menghampiri lalu mengucapkan 
salam kepada Nabi SAW dan orang-orang, maka Nabi SAW 
menjawab, “Wa ‘alaik. Kembalilah lalu shalatlah, karena 
sesungguhnya engkau belum shalat?” Hammam mengatakan, “Aku ` 
tidak tahu (tidak ingat), apakah beliau menyuruhnya dua kali atau tiga 
kali, lalu orang itu berkata, “Entahlah. Aku tidak tahu aib pada dirku 
dalam shalatku.' Maka Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya 
tidaklah sempurna shalatnya seseorang dari kalian sehingga ia 
menyempurnakan wudhu sebagaimana yang telah diperintahkan 
Allah. Yaitu membasuh wajah dan kedua tangannya hingga sikut, 


Sunan Ad-Daraguthni — 


mengusap kepala dan kedua kakinya hingga mata kaki, kemudian 
bertakbir, memanjatkan pujian kepada-Nya, lalu membaca Ummul 
Qur'an (Surah Al Faatihah) dan ayat lainnya yang diizinkan dan 
terasa mudah, kemudian bertakbir lalu ruku dan meletakkan kedua 
telapak tangannya di atas kedua lututnya hingga persendiannya 
thuma'ninah (tenang) dan mengendur, lalu mengucapkan, 
Sami'allaahu liman hamidah’ sampai berdiri tegak hingga 
meluruskan tulang punggungnya dan setiap tulang kembali kepada 
posisinya semula. Kemudian bertakbir dan sujud hingga meletakkan 
wajahnya”” Hammam mengatakan, “Mungkin beliau mengatakan, 
“dahinya di tanah, hinga persendiannya thuma 'ninah dan mengendur. 
Kemudian bertakbir sampai duduk tegak di atas pinggulnya dan 
menegakkan tulang punggungnya.” Selanjutnya beliau merincikan 
demikian untuk keempat raka'at hingga selesai, lalu bersabda, 
“Tidaklah sempurna shalat seseorang dari kalian sehingga ia 
melakukan demikian’ 3" 


A A 2 3030 PAN‏ و وور دور در و وم ومر 


WAN‏ — حدينا eta‏ وسر د ره بن عيينة» 


PA‏ ره 


حَدَنَِيْ عَبْدُ الله نْ مُحَمّد ji‏ عقيل: ا 


ها 3 وو 


بئت a‏ وُضُوْء رَسُوْل الله ګت فقالت: AN‏ کان Sl‏ 


A 
. | 


AAA za LAS,‏ قال: Ya‏ ا eU A‏ فقالت: : في 
tg 2 ag‏ َ‫ روه Lo ya‏ ا مه 7 
هذا كنت KACA g>‏ لرسول الله ينذأ jak‏ یدنه قبل أن 


Se 4 


ts. -‏ 2ه وره 


Uas‏ نلا ثم Ja Ce‏ ره Gawang 7 LN‏ ثلاثاء 


8 5 L AE WEH 
FE برأسه مُقبلاً وَمُذبرل‎ pani AN ثَلاناء ْم بفسل‎ GE 


39 ےم 


Eu Pa وقذ اني ابْنُ عَم لك ني | ابن عباس»‎ eju ne 


Isnadnya hasan. HR. Al Hakim (1/243); Al Baihaqi (2/380); Abu Daud Ath- 
Thayalisi (1372): Abu Daud (857/861); Ath-Thahawi di dalam Syarh Ma'ani 
Al Atsar (1/137); An-Nasa'i (1/161/170/193/194); Ahmad (4/2); Ibnu Al Jarud 
(203/204), Ibnu Hazm di dalam Al Muhalla (3/256-257), Ad-Darimi (1/305- 
306): Asy-Syafi'i di dalam Al Umm (1/88) dari beberapa jalur, dari Yahya bin 
Khallad disertai adanya perbedaan dalam lafazh-lafazhnya. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


LA 


£ و ره Da ona e‏ وهه خرن بصن ره 7 

أحد في الكتاب إلا غسلتين ومسحتين» فقلت لها: فبأي شىء كان 

s 2 - r ام‎ ‫َ 21 r 
2ه واو روو‎ 2 


Pan 8 Ta 3 P 5‏ و 1 4 ar r‏ 
الإناء؟ قالت: GG‏ مد بالهاشمي أو مد gag‏ قال العباس بن HA‏ هذه 


E 


BEN عن الَبِىّ 48: أَنَّهُ بدا بالوجه قبل الْمَضْمَصَةِ‎ Sis ata 


سه La‏ #ه” ره 40 o‏ وس کې 3G aha Žr‏ رم Data‏ 0 
Ja‏ حدث اهل بدر منهم عثمان وعلي صما انه بدا بالمصمضة 
| - - 


BNN‏ قبل الوّجهء والتاس عليه. 
Ibrahim bin Hammad menceritakan kepada kami, Al‏ .316 

Abbas bin Yazid menceritakan kepada kami, Sufyan bin Uyainah 
mengabarkan kepada kami, Abdullah bin Muhammad bin Agil 
menceritakan kepadaku: Bahwa Ali bin Al Husain mengutusnya 
menemui Ar-Rubayyi” binti Mu'awwidz untuk menanyakan 
kepadanya tentang wudhunya Rasulullah SAW, maka Ar-Rubabayyi' 
berkata, “Beliau pernah mendatangi mereka (kaum wanita), lalu 
disiapkan air wudhu untuknya.” Abdullah mengatakan, “Lalu aku 
mendatanginya, kemudian ia mengeluarkan sebuah bejana, lalu 
berkata, “Dengan ini aku menyiapkan air wudhu untuk Rasulullah 
SAW. Beliau memulai dengan membasuh kedua tangannya tiga kali 
sebelum memasukkannya, lalu berwudhu, beliau membasuh wajahnya 
tiga kali, lalu berkumur tiga kali, beristinsyag tiga kali, lalu membasuh 
kedua tangannya, lalu mengusap kepalanya ke delpan dan ke 
belakang, lalu membasuh kedua kakinya.” Selanjutnya Mu'awwidz 
mengatakan, “Telah datang kepadaku anak seorang pamanmu 
—maksudnya adalah Ibnu Abbas—, lalu aku menyampaikan 
kepadanya, maka ia pun mengatakan, “Aku tidak menemukan di 
dalam Al Kitab kecuali dua kali basuhan dan dua kali usapan”.” Lalu 
aku tanyakan kepadanya, “Seberapa banyak kadar (air dalam) bejana 
itu?” Ja menjawab, “Sekitar satu mudd ukuran Hasyimi atau satu 
seperempat mudd.” Al Abbas bin Yazid mengatakan, “Wanita ini 
telah menceritakan dari Nabi SAW, bahwa beliau memulai dengan 
membasuh wajah sebelum berkumur dan beristinsyag. Sementara 
peserta perang Badar, di antaranya adalah Utsman dan Ali RA telah 
memastikan bahwa beliau mengawali dengan berkumur dan 
beristinsyag sebelum membasuh wajah, dan orang-orang pun 


Sunan Ad-Daraguthni — 


melakukan demikian. 


37. Bab Riwayat-Riwayat Dari Ucapan Nabi SAW Bahwa Kedua 
Telinga Termasuk Kepala 


0 
رر 9 0 3 2 z‏ هم 39 عر اس No 2 b2‏ 
- 


BASE صاعد‎ oi مُحَمّد‎ Da gil حَدَنَا‎ - ۷ 


E E 8۸ -0 ار هو‎ 2 3 PA م هم 30 اوه‎ 4 o z 
1 22 r EFI an 8 عرو‎ ° - en و‎ 
عن ابن عمر: أن رسول الله 25 قال: الأذتان من الرأس.‎ i ريد عن‎ 
ماه : 9 ورن‎ o7 0 S -á a o al TA Æ 
بن زيد» عن هلال بن أسامة‎ DLI كذا قال» وهو وهم والصواب عن‎ 


الْفهْرِي» عن ابن عُمَرَ مَوقُوْفً. هَذَا وَهْمُ kasa NG‏ وما بَعْدهُ AI‏ 


. 


317. Abu Muhammad Yahya bin Muhammad bin Sha'id 
menceritakan kepada kami, Al Jarrah bin Makhlad menceritakan 
kepada kami, Yahya bin Al Uryani Al Harawi mengabarkan kepada 
kami, Hatim bin Isma'il mengabarkan kepada kami, dari Usamah bin 
Zaid, dari Nafi”, dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda, 
“Kedua telinga itu termasuk kepala.” Demikian yang dikatakannya, 


32 Isnadnya hasan. HR. Ahmad (6/358-359), Ibnu Majah (458); Abu Daud (126- 


127), At-Tirmidzi (33/34) dari beberapa jalur dari Abdullah bin Muhammad 
bin Agil. Di dalam sanadnya terdapat Abdullah bin Muhammad bin Agil bin 
Abu Thalib, ia jujur dalam haditsnya, namun di akhir masanya disebutkan, “Ta 
berubah.” At-Taqrib (1/488). 

Isnadnya hasan: HR. Al Khathib (14/161); disebutkan juga di dalam Al 
Muwadhdhah (1/111) dari berbagai jalur dari Al Jarrah bin Makhlad: Yahya 
bin Al Uryan Al Harawi, Hatim menyampaikan kepada kami, Ibnu Al Jauzi di 
dalam At-Tahgig (1/152), dan ia menyebutkan: Ahmad telah mengoreksi 
Usamah, ia mengatakan, “Ia meriwayatkan dari Nafi” hadits-hadits munkar.” 
An-Nasa'i mengatakan, “Ia tidak kuat.” Kami katakan, “Yahya bin Ma'in telah 
mengatakan, “Ia tsigah lagi shalih’.” Mereka mengatakan: Ad-Daraguthni telah 
mengatakan, “Penyandarannya kepada Nabi SAW hanya perkiraan, yang benar 
bahwa ini mauguf pada Ibnu Umar.” Kami katakan: Yang memarfu 'kannya 
menyebutkan tambahan, sedang tambahan dari orang tsigah dapat diterima, 
seorang sahabat kadang meriwayatkan sesuatu secara marfu', kadang 
mengatakannya dalam bentuk fatwa.” Saya katakan: Perkataan Ibnu Al Jauzi 


313 


— Sunan Ad-Daraguthni 


padahal itu hanya perkiraan. Yang benar dari Usamah bin Zaid, dari 
Hilal bin Usamah Al Fihri, dari Ibnu Umar secara mauguf. Ini hanya 
perkiraan, dan tidak shahih, dan juga yang setelahnya. Aku telah 
menjelaskan cacat-cacatnya. 


SUE‏ ِن توح | Sos‏ وَالقاضي E,‏ طاهر مُحَمَّدُ 


»3 ورم z o‏ ° ایك ف بن اله ba‏ ۾ بن حيان IP‏ 
شی هاشم» CA‏ عبد لله قاسم بن یحیی وش لاو كا نا 

Jaa‏ بن عياض عن پى بل سه عن گان عن عن ابن عُمَرَ قال: 

فال ول الله 3 : الأذئان من الرأس. Aang‏ وهم WANG‏ عن PE‏ 
من قوله. Kena San bun‏ 

318. Muhammad bin Nuh Al Jundaisaburi dan Al Qadhi Abu 

Thahir Muhammad bin Ahmad bin Nashr menceritakan kepada kami, 
keduanya mengatakan: Ahmad bin Muhammad bin Al Mustalim bin 
Hayyan maula Bani Hasyim mengabarkan kepada kami, Abu Abdillah 
Al Qasim bin Yahya bin Yunus Al Bazzaz menceritakan kepada kami, 
Isma'il bin Ayyasy mengabarkan kepada kami, dari Yahya bin Sa'id, 
dari Nafi”, dari Ibnu Umar, ia mengatakan, “Rasulullah SAW 
bersabda, “Kedua telinga itu termasuk kepala” Perkiraan yang 


Rahimahullah Ta'ala ini tidak murni terlepas dari kekeliruan, semoga Allah 
memberikan balasan pahala yang banyak kepadanya, sebab tentang Usamah 
bin Zaid Al-Laitsi, Al Hafizh telah menyebutkan di dalam At-Tagrib (317), “Ia 
jujur, namun kerap mengira-ngira.” Jadi ia tidak tsigah sehingga setiap 
tambahannya, atau pernyataan: marfu'nya diterima. Penilaian ini telah 
menyelisihi penilaian sebelumnya. Waki’ juga menyelisihi penilaian tadi, ia ` 
menyebutkan di dalam Al Muwadhdhah (1/111), “Ia meriwayatkannya darinya 
secara marfu', namun Al Khathib mengatakan setelah mengemukakan hadits 
ini, “Inilah yang benar.” Yakni maugufnya hadits ini.” Usamah menguatkan 
marfu'nya riwayat Ubaidullah bin Nafi” dan Yahya bin Sa'id sebagaimana 
yang akan dikemukakan. 

Isnadnya lemah: Di dalam sanadnya terdapat Al Qasim bin Yahya bin Yunus 
Al Bazzaz, ia lemah. Sementara Isma'il bin Ayyasy jujur dalam meriwayatkan 
dari penduduk negerinya namun kacau dalam meriwayatkan dari yang lain, At- 
Tagrib (1/73), maka riwayatnya di sini lemah, karena ia meriwayatkan dari 


314 


Sunan Ad-Daraguthni — 


dimarfu kan. Yang benar adalah dari ucapan Ibnu Umar. Al Qasim bin 
Yahya lemah. 


- 


ور و BA‏ وود LS‏ کي ار و ور و د 


٩۹‏ دنا محمد بن عم بن Sagah‏ المعدل بالرملة) نا عبد الله بن 


Fy 2 2. 


و b2 3 7 2 ۴ 0-3 o bz‏ 0 $ ه 2 2 يم Sor‏ 5- 
محمد بن ي زي» نا محمد بن ابي السري» ننا عبد الرزاق» عن 


d DA Eid ya و‎ 2 a TA aa e - sea مې یا‎ ` or 
الأذئان من‎ BB الله‎ Jpn) قال: قال‎ je عبد الله عن افع» عن ابن‎ 
3222 ووو غه سا روق‎ 


ه1 ا 25„ سه 03 5 Sa‏ 
الراس. كذا قال عبد الرزاق عن عبَيد الله ورفعه أيضًا وهم. ورواه 
BE‏ راهيم قاضى غر عَنِ ان ابي ler‏ عن عبد BÓN‏ عَنِ 


د z‏ سه 074 ` روو PA to. s of‏ م z E ka o.‏ ر 
الثوري» عن عبيد JAN‏ ورفعه أيضا وهم» ووهم في ذكر الثوري» وإنما 
رماع A Jo.‏ رو o y o‏ وځ o‏ ورو aro y‏ 5 ° 
رواه عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر أخحي عبيد الله عن ثافع» عن ابن 

ato. 9307 223 


عمر عنه موقوفا. 
Muhammad bin Umar bin Ayyub Al Mu'addil‏ .319 
menceritakan kepada kami, di Ramlah, Abdullah bin Muhammad bin‏ 
Wuhaib Al Ghazzi mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Abu‏ 
As-Sari mengabarkan kepada kami, Abdurrazzag”? menceritakan‏ 
kepada kami, dari Ubaidullah, dari Nafi’, dari Ibnu Umar, ia‏ 
mengatakan, “Rasulullah SAW bersabda, “Kedua telinga itu termasuk‏ 
kepala” "19 Demikian yang dikatakan oleh Abdurrazzag, dari‏ 
Ubaidullah dan klaim marfu' disini hanya perkiraan belaka.‏ 
Diriwayatkan juga oleh Ishaq bin Ibrahim Qadhi Ghazzah, dari Ibnu‏ 
Abi As-Sari, dari Abdurrazzag, dari Ats-Tsauri, dari Ubaidullah.‏ 
Klaim marfu' disini hanya sebagai perkiraan dan penyebutan Ats-‏ 
Tsauri pun sebagai perkiraan belaka, melainkan yang sebenarnya‏ 
diriwayatkan oleh Abdurrazzag dari Abdullah bin Umar, saudaranya‏ 
Ubaidullah, dari Nafi”, dari Ibnu Umar secara mauguf.‏ 


orang-orang Hijaz. 

Dalam naskah tercetak Ubaidurrazzag, itu kesalahan cetak. 

Isnadnya lemah: Di dalam sanadnya terdapat Muhammad bin Abu As-Sari, ia 
tertuduh memiliki cacat. 


315 
316 


— Sunan Ad-Daraguthni 


سر وين ور ناځ و واو 59 سايم مع ,70 20 هر 


aa الفارسي»‎ Ke 53 حدنا محَمل‎ - a 


S9 ١ غو کې أن ابن عُمَرَ قال:‎ Tandan Haa 


نان 
2 
رور 3 .3035 KN‏ 
الله ر 
- 


LAN‏ موقوف. Wis‏ رواه محمد بن إسحاق» عن افع وعبد 
gt‏ عن al‏ عَن ان BEP at‏ 
Muhammad bin Isma'il Al Farisi he A kepada‏ .320 
kami, Ishag bin Ibrahim mengabarkan kepada kami, Abdurrazzag‏ 
memberitahukan kepada kami, Abdullah bin Umar memberitahukan‏ 
kepada kami, dari Nafi”: Bahwa Ibnu Umar mengatakan, “Kedua‏ 
telinga termasuk kepala.” Mauguf. Demikian juga yang‏ 
diriwayatkan Muhammad bin Ishaq dari Nafi” dan Abdullah bin Nafi’,‏ 
dari ayahnya, dari Ibnu Umar secara mauguf.‏ 


PAN 


- ya > مُحَمّد مُحَمّد الواسطي‎ Gp AKA به‎ Bab - ۱١ 


i اِسُحَاقَ‎ SS DAN 
م وا دم‎ | Ka 


321. Ja'far bin Ana Al Wasithi menceritakannya 
kepada kami, Musa bin Ishag menceritakan kepada kami, Abu Bakar 
menceritakan kepada kami, Abdurrahim bin Sulaiman menceritakan 
kepada kami, dari Ishaq, dari Nafi’, ia mengatakan, “Ibnu Umar 


mengusap kedua telinganya, lalu berkata, “Keduanya termasuk 
» 8 


SA) Bas YAN‏ بن ala‏ نا الا ۾ بن يزيد نا وكيم نا Ie‏ الله 
و KA la’ 1 ra‏ َ‫ 
gbi‏ ای yA gp‏ قم لاله BI‏ ان من الرأس. قال الشيخ: وأ 


سب رم هم ه يی 


الْحَديْث الأول الذي رواه Lu‏ العريّان» عن حاتم» عر 


37 Isnadnya lemah: karena kelemahan Abdullah bin Umar Al Umari. 
Isnadnya lemah juga. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


Pan فهو وهم وَالصَرَابِ‎ EPA AP عَنْ اف عن‎ ali 
و م‎ e 
Wi عَنِ ان عُمر‎ s aid ريد عَنْ هلآل بن أسَامة‎ 
322. Ibrahim bin Hammad menceritakan kepada kami, Al 
Abbas bin Yazid mengabarkan kepada kami, Waki’ menceritakan 
kepada kami, Abdullah bin Nafi” mengabarkan kepada kami, dari 
ayahnya, dari Ibnu Umar, ia mengatakan, “Kedua telinga termasuk 
kepala”? Syaikh (Ad-Daraguthni) mengatakan, “Adapun hadits 
pertama yang diriwayatkan oleh Yahya bin Al Urayyan, dari Hatim, 
dari Usamah bin Zaid, dari Nafi”, dari Ibn Umar secara marfu' adalah 
perkiraan (waham) belaka, sedangkan yang benar adalah dari Usamah 
bin Zaid, dari Hilal bin Usamah Al Fihri, dari Ibnu Umar secara 
mauguf. 


sa 4‏ و 230- هم 


SAS - ۳٣‏ إبراهيم بن حَمادء ا العباس Bg‏ ناو 


هم مه Pa‏ رو مهو ھ 3 رن بر 2 z‏ 03- وو ga...‏ 
بن ريد (ح) وثنا جعفر بن محمد الواسطي» نا موسى بن إسحاق» نا 
و2 5ه 0 Na z [ar‏ ر EERE 0 2 ٠9 BANA KA‏ 
بكر بن أب aga‏ نا يو aah KAA‏ عَن هلال بن أَسَامَة 


Z 3 اظ اښ 4 و‎ o 

الفهري قال: سمعت ابن عُمَرَ AN Jas‏ الا 

323. Ibrahim bin Hammad menceritakan kepada kami, Al 
Abbas bin Yazid mengabarkan kepada kami, Waki' mengabarkan 
kepada kami, Usamah bin Zaid mengabarkan kepada kami (h), Ja'far 
bin Muhammad Al Wasithi mengabarkan kepada kami, Musa bin 
Ishag mengabarkan kepada kami, Abu Bakar bin Abu Syaibah 
mengabarkan kepada kami, Abu Usamah mengabarkan kepada kami, 
dari Usamah bin Zaid, dari Hilal bin Usamah Al Fihri, ia mengatakan, 
“Aku mendengar Ibnu Umar mengatakan, “Kedua telinga termasuk 


kepala?.”?20 


319  Isnadnya lemah: Di dalam sanadnya terdapat Abdullah bin Nafi’, ia lemah, 4z- 


Tagrib (3672). 

Isnadnya lemah: Di dalam sanadnya terdapat Hilal bin Usamah Al Fahri, 
seorang syaikh yang tidak diketahui kredibilitasnya, tidak ada yang 
meriwayatkan darinya selain Usamah bin Zaid, At-Tagrib (7351). 


320 


— Sunan Ad-Daraguthni 


4 نا SA‏ بن obs‏ نا 


هو و A‏ 79 وم Do‏ لاس 5 ےئ مر 29239% 1 anai‏ 000 
مهدي (ح) ونا إبراهيم بن حماد ا عباس بن An‏ نا وكيع قالا: نا 


£ A, o 2 وم 2 هو‎ 

سفيان» عَنْ JL‏ النَضْرء عَنْ سَعيّد ان BR‏ عن ابن عُمَرَ قال: 
مووو 2 و 1 P‏ 7 

الأذنان من الراس. 

324. Ibrahim bin Hammad menceritakan kepada kami, Abu 

Musa mengabarkan kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi 
mengabarkan kepada kami {h}, Ibrahim bin Hammad menceritakan 
kepada kami, Abbas bin Yazid mengabarkan kepada kami, Waki’ 
mengabarkan kepada kami, keduanya mengatakan: Sufyan 
mengabarkan kepada kami, dari Salim Abu An-Nadhr, dari Sa'id bin 


Marjanah, dari Ibnu Umar, ia mengatakan, “Kedua telinga termasuk 
kepala.”??! 


` ; 2 PAN 

٥‏ — حدثنا علي بن عبد الله بن مبشر 
y e 67-7 2 3 e . ag)‏ 5 3 رم ار سن 
13 عبد الله النّحَّاسُ LE‏ عرفةء ا هشيم عَنْ OWE‏ بن عَبْد 

TF 3‏ 2 2 و ور 3210 4 : 
الله Jp‏ بنئ مَخُرُوْم قالً: سَمعْت ابن a AB‏ من الرأس. 
.3 سد ره هو s5.‏ سه د ےم ra‏ . ورمرم soto.‏ 

روي عن زيد العمي؛ عن ابن عمر مرفوعا: 
Ali bin Abdullah bin Mubasysyir menceritakan kepada‏ .325 
kami, Muhammad bin Harb menceritakan kepada kami, Abdul Hakim‏ 
bin Manshur mengabarkan kepada kami, Ghailan bin Abdullah‏ 
mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Umar. Dan Ahmad bin Abdullah |‏ 
An-Nahhas mengabarkan kepada kami, Al Hasan bin Arafah‏ 
mengabarkan kepada kami, Husyaim mengabarkan kepada kami, dari‏ 
Ghailan bin Abdullah maula Bani Makhzum, ia mengatakan, “Aku‏ 
mendengar Ibnu Umar berkata, “Kedua telinga termasuk kepala'.”””‏ 


21 Isnadnya lemah: Ghailan bin Abdullah lemah, At-Tagrib (5387). 
22 Isnadnya lemah: Di dalam sanadnya terdapat Muhammad bin Al Fadhl, yakni 
Nazil Bukhara, ia diklaim berdusta, 4t-Tagrib (2/201). 


Sunan Ad-Daraguthni — 


Diriwayatkan dari Zaid Al Amiyi, dari Mujahid, dari Ibnu Umar 
secara marfu’. 


- 
ود ېوه وده 


z ^je 79 ووو‎ - - 


ار a 9 E.‏ وې o‏ رو 0 2 = MO PA‏ 
العتزي» نا محمد بن الفضل عن ريد عَنْ مُجَاهد عن ابن JU AS‏ 
Aan D s‏ م ن2 2 2 4 ts r‏ ت e.‏ 7 7 2 2 3“ 
ال رشُول E‏ نان من الس محمد بر الل هر ا ع 

JO YA‏ الحديث. 


326. Abu Ubaid Al Oasim bin Isma'il menceritakannya kepada 
kami, Idris bin Al Hakam Al Anazi mengabarkan kepada kami, 
Muhammad bin Al Fadhl mengabarkan kepada kami, dari Zaid, dari 
Mujahid, dari Ibnu Umar, ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, 
‘Kedua telinga termasuk kepala?” Muhammad bin Al Fadhl bin 
Athiyyah matrukul hadits (orang yang haditsnya ditinggalkan). 


2 9 02 03, ت‎ Sor 0 , 07 0 ت‎ PAN ox PANG 
محمد بن عد الله رکا اى‎ SAP ۷ه سنا الو‎ 


هم 7 هم ° مه 8 سه ۳ مره r‏ 32 4 
بمصر» ا امد بن عمرو بن عند الخالق البراره ته at‏ کامل ا غَنْدَرٌ 
r pa - r‏ مه م 
3 .2035 رو 


- ° زرو ya 5 & 2 Ge ° - Tg eta‏ 
بن » عن ابن خُرَيح عن عطای عن ابن عباس: أن النبي BP‏ 
سم o z‏ 2 و 1 4 
قال: دنا 2 الرأس. 
Abu Al Hasan Muhammad bin Abdullah bin Zakariya‏ .327 


3 هرمل وو‎ lemah: HR. Ibnu Al Jauzi di dalam At-Tahgig (1/153). Di dalam 


sanadnya terdapat Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Juraij, ia tsigah faqih lagi 
utama, namun ia menfadlis dan meriwayatkan secara mursal, At-Tagrib (4207), 
ia termasuk golongan peringkat ketiga menurut penilaian Ibnu Hajar, yaitu 
“Orang-orang yang banyak mentadlis sehingga para imam (ahli hadits) tidak 
berdalih dengan hadits-hadits mereka kecuali mereka menyatakan secara nyata 
bahwa mereka mendengar (secara langsung). Di antara mereka ada juga yang 
haditsnya ditolak secara mutlak, dan ada juga yang haditsnya diterima, seperti 
Ibnu Az-Zibair Al Makki.” Disebutkan di dalam At-Tahdzib (6/406): Ibnu 
Juraij mengatakan, “Apabila aku mengatakan: “Atha' berkata” berarti aku 
mendengar (secara langsung), walaupun aku tidak menyatakan “Aku 
mendengar”. Dan di sini ia tidak menyatakan “mendengar.” 


— Sunan Ad-Daraguthni 


An-Naisaburi menceritakan kepada kami di Mesir, Ahmad bin Amr 
bin Abdul Khalig Al Bazzaz mengabarkan kepada kami, Abu Kamil 
menceritakan kepada kami, Ghundar Muhammad bin Ja'far 
mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Atha', dari Ibnu 
Abbas, bahwa Nabi SAW bersabda, “Kedua telinga termasuk 


LB r 


نود ریو سا دنک ن Na Ad‏ 


39 مده راو مر 


بن بذر وهو BI‏ عن ابن QR‏ وَالصّوَاب عن ابن A‏ عن 
E‏ عن ال Kaja‏ فاا حَديْث ga)‏ بن JA‏ 


328. Ayahku menceritakannya kepada kami, Muhammad bin 
Muhammad bin Sulaiman Al Baghandi mengabarkan kepada kami, 
Abu Kamil menceritakan kepada kami, riwayat itu. Abu Kamil 
meriwayatkannya sendirian dari Ghundar, dan ia menduga-duga 
padanya. Ar-Rabi' bin Badr me-mutaba 'ah-nya namun ia matruk, dari 
Ibnu Juraij. Yang benar adalah dari Ibnu Juraij, dari Sulaiman bin 
Musa, dari Nabi SAW, secara mursal. Adapun hadits Ar-Rabi’ bin 
Badr. 


. 


Was - ۹‏ به أحمد بن د هه SP‏ بو الْحَسَنِء 


م 


ji gemen NI EA‏ سَعيْد Yg SA‏ ئا بو يَحْبَى بن أبي 


a عن‎ EA GA A D A MU CO ميس ر‎ 
ه1‎ 5 os z < 

AN قال: قال رسول الله . دنا من‎ SEN 

329. Ahmad bin Muhammad bin Yazid Az-Za'farani Abu Al 


Hasan menceritakannya kepada kami. Dan Muhammad bin Al Husain 


24 Isnadnya lemah: Di dalam sanadnya terdapat Ar-Rabi' bin Badr yang haditsnya 


ditinggalkan, At-Tagrib (1/243), dan yang meriwayatkan darinya adalah Yahya 
bin Gaz'ah yang riwayatnya dapat diterima, At-Tagrib (2/356). 


Sunan Ad-Daraguthni — 


bin Sa'id Al Hamdani menceritakan kepada kami, keduanya 
mengatakan: Abu Yahya bin Abu Maisarah mengabarkan kepada 
kami, Yahya bin Oaza'ah mengabarkan kepada kami, Ar-Rabi' bin 
Badr mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Atha', dari Ibnu 
Abbas, ia mengatakan, “Rasulullah SAW bersabda, “Kedua telinga 
termasuk kepala’ 5 


E ai aa 


AI 3 ME ليد (ح) وَحَدَنْنَا القاضي الْحُسَيْنُ قال: كتب إِلَيْنَا‎ A 


39 ه و رهم مع D a fo‏ 074 - 


ا ع بن شيف قال ا ليع ننه عن ابن gih‏ عطي 
را اا را 


ابن عباس قال P Jua‏ تَمَضْمَضُوا واستنشقواء OEY‏ من 


د 


الرأس. الربيع : 8 بن بذر Oya‏ الْحَديْث. 
Ahmad bin Abdullah bin Muhammad bin An-Nahhas‏ .330 
menceritakan kepada kami, Abu Badr Abbad bin Al Walid‏ 
mengabarkan kepada kami {h}, Al Qadhi Al Husain menceritakan‏ 
kepada kami, ia mengatakan: Abbad bin Al Walid menulis kepada‏ 
kami, Katsir bin Syaiban mengabarkan kepada kami, ia mengatakan:‏ 
Ar-Rabi' bin Badr mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari‏ 
Atha', dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, “Rasulullah SAW bersabda,‏ 
“Berkumurlah kalian dan beristinsyaglah. Kedua telinga itu termasuk‏ 
kepala””?8 Ar-Rabi' bin Badr matrukul hadits (haditsnya‏ 
ditinggalkan).‏ 


4 DANA - 3 2 . . - ون اود ړل صا‎ at 
به‎ Bina جُرَيْجٍ على الصُوَاب‎ NE حَديْث مَنْ روه‎ Uh - rri 


bo - 30 Jo هوس‎ 


i AN‏ حَمّادء ANG‏ يَِيْدَ نا PA S3‏ وَحَدَننَا ابن 
cal‏ تا الْحَسّاني» ا وَكيْمٌ HAN GAS PAN‏ بْنُ OA‏ 


28 Isnadnya lemah: Di dalam sanadnya terdapat Ar-Rabi' bin Badr yang haditsnya 


ditinggalkan, At-Tagrib (1/243). 
Isnadnya lemah lagi mursal: Disebutkan oleh Al Khathib (7/406). 


326 


— Sunan Ad-Daraguthni 


3 30 ص وس Pd‏ 07 و 


ا العباس بن يزيد نا عبد الرَّرَّاقء تا ابن pan SP‏ سليمان بن 


بس رول ا فال ا لس 
Adapun hadits orang yang meriwayatkannya dari Ibnu‏ .331 
Juraij, yang benar adalah: Ibrahim bin Hammad menceritakannya‏ 
kepada kami, Al Abbas bin Yazid menceritakan kepada kami, Waki’‏ 
mengabarkan kepada kami, Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami.‏ 
Dan Ibnu Makhlad mengabarkan kepada kami, Al Hassani‏ 
mengabarkan kepada kami, Waki’ mengabarkan kepada kami, dari‏ 
Ibnu Juraij. Dan Ibrahim bin Hammad menceritakan kepada kami, Al‏ 
Abbas bin Yazid mengabarkan kepada kami, Abdurrazzag‏ 
mengabarkan kepada kami, Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami,‏ 
Sulaiman bin Musa menceritakan kepadaku, bahwa Rasulullah SAW‏ 
bersabda, “Kedua telinga itu termasuk kepala.” ۳٧‏ 


osos ب‎ » 303 1 Ery °? وداه‎ So Lo. PANG 

jinn Gl - ٢‏ ن أَحْمَدَ OP‏ نا السري بن يُحبىء ا أبو عم 
ت 3 r 3 . r‏ - 

ata)‏ قالا: ٿا a‏ بْنِ مُؤْسىء عن الي 


332. Ja’far bin Ahmad Al Muadzdzin menceritakan kepada 
kami, As-Sari bin Yahya mengabarkan kepada kami, Abu Nu’aim dan 
Qabishah mengabarkan kepada kami, keduanya mengatakan: Sufyan 
mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Sulaiman bin Musa, 
dari Nabi SAW, seperti itu. 


P 
- 


۳ - ٿا علي بن عبد الله بن P‏ مُحَمَّدُ بن حَرب الواسطي» تا 


صلَة بن ON‏ عن ابن ريج عَنْ OGE‏ بن ea‏ عن الي هف 
قال الادتاق هن الاس 


333. Ali bin Abdullah bin Mubasysyir mengabarkan kepada 
kami, Muhammad bin Harb Al Wasithi mengabarkan kepada kami, 


27 Lihat keterangan yang lalu. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


Shilah bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari 
Sulaiman bin Musa, dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Kedua telinga 
termasuk kepala. 


HAJI KEN بن ابي طالب‎ SV KE ok نا‎ - ٤ 

ap gi‏ عن O‏ بن مُوْسى» عن ابی 4# مثلة. 

334. Utsman bin Ahmad mengabarkan kepada kami, Yahya 

bin .Abu Thalib mengabarkan kepada kami, Abdul Wahhab 

mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Sulaiman bin Musa, 
dari Nabi SAW, seperti itu. 


P :‏ 
PAN‏ 3 372 وب ره پر دخ اک bo‏ 5 


۳٥‏ حَدئنًا ابن مبشرء نا محمد بن حرْب ٿا 
ابن MP‏ عن Ok‏ » مُرْسَی عن الى هريرة) عن لی "JB a‏ 
ts - ES‏ د ړم .308 2 ol o.,‏ سه £ lols o‏ - 
الآدئان من الراس وهم علي. بن ,عاص في ea‏ 
2 دب Ter ey‏ .3 م ° o‏ 

SP Peru ابی‎ 

335. Ibnu Mubasysyir menceritakan kepada kami, Muhammad 

bin Harb mengabarkan kepada kami, Ali bin Ashim menceritakan 
kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Sulaiman bin Musa, dari Abu 
Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Kedua telinga termasuk 


kepala”? Ali bin Ashim menduga ucapan ini dari Abu Hurairah dari 
Nabi SAW. Riwayat yang sebelumnya lebih shahih, dari Ibnu Juraij. 


رت 3 ويم م رت o‏ 


595 تا علي 8 له 7 بن طاهر الب > نا حماد بن محمد بن 
7 زو : Ng‏ اف داو sa 2 2 ba a‏ م* 3% وور 
حفص kara ega‏ بن AN‏ الجورّجاني» نا الفضل بن موسى 


3 Lihat keterangan yang lalu. HR. Al Khathib (7/406) dari jalur Sufyan dari Ibnu 


Juraij. 
Lihat keterangan yang lalu. 
Isnadnya lemah lagi terputus. 


329 
330 


— Sunan Ad-Daraguthni 


السيتاني» عن ابن ig‏ عن 3 لمان بن مُرْسَی عن 7 عن الركريه عن 
HA‏ عن عَائسَة فال IP‏ الله #ه: من توت فَيْمَضْمضْ 
OSN, SE,‏ من اراس كذا قال» 00 zel‏ 


336. Ali bin Al Fadhl bin Thahil Al Balkhi menceritakan 
kepada kami, Hammad bin Muhammad bin Hafsh mengabarkan 
kepada kami di Balkh, Muhammad bin Al Azhar Al Jauzajani 
mengabarkan kepada kami, Al Fadhl bin Musa As-Sinani 
mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Sulaiman bin Musa, 
dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah, ia mengatakan, “Rasulullah 
SAW bersabda, “Barangsiapa berwudhu, maka hendaklah ia 
berkumur dan beristinsyag. Kedua telinga itu termasuk kepala” 
Demikian yang dikatakannya, namun riwayat yang mursal lebih 
Shahih. 


ghh a‏ > عن a a h a‏ ابو 


مد ji‏ بن مُحَمَّد بْنِ صاعد» د نناا con a‏ 
2o0 ۸ 230397 3‏ 


Pa HI (H ka TN‏ عَنْ shs‏ عن ابن 
of‏ وسن 87 2 o,‏ موس موي 

AN من‎ au 
337. Diriwayatkan dari Jabir Al Ju'fi, dari Atha', namun 
diperselisihkan, Abu Muhammad Yahya bin Muhammad bin Sha'id 
menceritakan kepada kami, Ahmad bin Bakar Abu Sa'id menceritakan 
kepada kami di Balis, Muhammad bin Mush'ab Al Ourgusa'i. 
mengabarkan kepada kami, Israil mengabarkan kepada kami, dari 
Jabir, dari “Atha, dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Rasulullah SAW 


bersabda, “Apabila seseorang di antara kalian berwudhu, maka 
hendaklah ia berkumur dan beristinsyag. Kedua telinga itu termasuk 


31 Isnadnya lemah: Takhrijnya telah dikemukakan pada hadits no. 271, dari 


Abdullah bin Al Mubarak dari Ibnu Juraij. Sedangkan Muhammad bin Al 
Azhar lemah. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


kepala” ana 


Aa o ساك مع رر‎ Pa o o وم دو رن‎ 3-05 bs 
ین سعيد» نا علي ین ع بن الجن‎ Aaa اجدننا امد بن‎ > ٨ 
Ye. 1 ساد ھ ده‎ 


aa LA 74 Ka Zz 2 3‏ لك سه ...0 
سُمه > نا حسن بن علي الصفار» نا مصعب بن المقدام» عن حسن بن 


صَالح» عن جاب عن عَطای عن ابن عا عن التبي هة مثله سوا إلا 
نه قال: SSS‏ 

338. Ahmad bin Muhammad bin Sa'id menceritakan kepada 

kami, Ali bin Umar bin Al Hasan At-Tamimi mengabarkan kepada 
kami, Hasan bin Ali Ash-Shaffar mengabarkan kepada kami, Mush'ab 
bin Al Migdam mengabarkan kepada kami, dari Hasan bin Shalih, dari 


Jabir, dari Atha', dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW, seperti itu. Hanya 
saja ia menyebutkan: “dan beristintsar.” 33 


2 Io 320 


Kis - ۳۹‏ علي بن الفضل بن طاهر بن BU A‏ دان 
الْعَائِذِيُ pi Aa) ED «SÉS ii ji‏ وکان 
SG‏ صالحاء نا عَلي بن بوس LE ep E OG oi pA‏ 
sh‏ عن ابن عباس قال: قال رَسُوْل الله 3 الْمَضْمَصَةٍ SNN‏ 
ir‏ وء الذئ لا يتم agi YPP‏ والأذئان مِنَ الرّأس. حابر 
تياف وقد La‏ غك SEN‏ نن عبد ال أب نې عن 
SAN‏ بن Ola‏ عَنْ جابر» عَنْ عَطَاء وهو KB‏ بالصّوّاب. 

339. Ali bin Al Fadhl bin Thahir bin Al Balkhi a 


332 Isnadnya lemah: HR. Ibnu Al Jauzi di dalam At-Tahqiq (1/155) dari jalur 
pengarang. Di dalam sanadnya terdapat Jabir Al Ju'fi, yaitu Yazid bin Al 
Harits, ia lemah dan menganut faham Rafidhah, 4t-Tagrib (1/123). Sedangkan 
Muhammad bin Mush'ab Al Ourgusa'i jujur namun banyak keliru, At-Tagrib 
(6321). 


33 Lihat keterangan yang lalu. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


kepada kami, Ahmad bin Hamdan Al A'idzi Abu Al Hasan Al 
Anthaki mengabarkan kepada kami, Al Husain bin Al Junaid Ad- 
Damaghani seorang yang shalih mengabarkan kepada kami, Ali bin 
Yunus mengabarkan kepada kami, dari Ibrahim bin Thahman, dari 
Jabir, dari Atha', dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, “Rasulullah SAW 
bersabda, “Berkumur dan beristinsyag termasuk wudhu, yang mana 
wudhu tidak akan sempurna kecuali dengan (melakukan) keduanya. 
Dan kedua telinga itu termasuk kepala” Jabir lemah, ia 
diperselisihkan. Al Hakam bin Abdullah Abu Muthi' menilainya 
mursal, dari Ibrahim bin Thahman, dari Jabir, dari Atha', ini lebih 
mendekati yang benar. 


رھ 30 Pa‏ ا ا ام وه 


۰ - حَدَننَا به مُحَمَّدُ بْنْ القاسم بْنِ ESS‏ نا عباد بن يعقوب» نا 


A gak‏ عن AAL‏ بن OLÉ‏ عَنْ حاير عَنْ J6 Alah‏ قال 
رَسول الله ه: إن الْمَضْمَضَةَ ولا GGE‏ مِنْ وظيفة الوضوء Yu‏ 5 


سرد ير ره Jo‏ 


يتم 
الوضوء إلا بهماء JANG ta SNG‏ . ورواه عمر بن rad‏ لمكا عن 


Jen AS اښ‎ $ shs 


1 340. Muhammad bin Al Oasim bin Zakariya menceritakannya 
kepada kami, Abbad bin Ya'gub mengabarkan kepada kami, Abu 
Muthi' Al Khurasani mengabarkan kepada kami, dari Ibrahim bin 
Thahman, dari Jabir, dari Atha', ia mengatakan, “Rasulullah SAW 
bersabda, “Sesungguhnya berkumur dan beristinsyag itu termasuk 
kewajiban wudhu, yang mana wudhu tidak akan sempurna kecuali 
dengan keduanya. Dan kedua telinga itu termasuk kepala'. و‎ 
Diriwayatkan juga oleh Umar bin Oais Al Makki dari Atha', dari Ibnu 
Abbas secara mauguf. : 


334 Isnadnya lemah juga: Didalam sanadnya terdapat Jabir Al Ju'fi. Biographinya 


telah dikemukakan, ia lemah. Sedangkan Al Husain bin Al Junaid Ad- 
Damaghani tidak ada masalah, 4t-Tagrib (1316). 

Isnadnya lemah juga: HR. Ibnu Al Jauzi di dalam At-Tahgig (1/144). Di dalam 
sanadnya terdapat Jabir Al Ju'fi, ia lemah. 


335 


Sunan Ad-Daraguthni — [251] 


واختلف عنه. 


. 341. Abu Bakar bin Abu Hamid Al Khashib menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Ishag Al Wasithi mengabarkan kepada 
kami, Abu Manshur mengabarkan kepada kami, Umar bin Qais 
mengabarkan kepada kami, dari Atha’, dari Ibnu Abbas, ia 
mengatakan, “Kedua telinga itu termasuk kepala dalam wudhu, dan 
termasuk wajah dalam ihram.” Umar bin Qais lemah. Diriwayatkan 
juga dari Isma'il bin Muslim dari Atha', dari Ibnu Abbas, namun 
diperselisihkan. 


Bis - ٢‏ ابو سَهْل بن زياد نا الحسن بن العيّاس» نا سويد بن 
r 1 r A a A 3 we”‏ 
سَيْد نا القاسمُ بنْ غصن» عن إِسْمَاعيْل بن مُسلم عَنْ عَطای عن ابن 
Es 2 4 s 7‏ 5 و شک ۶ 9 ٩‏ 
| 


ت مش سا EA‏ ني سخ 22,20,72 2 معدم با 2 
عباس قال: قال D‏ الله 8: الْمَضْمَضة EX BEN‏ والأذئان 
8 د سم ê iê‏ 37 م ار سا A had San 3. aa‏ 
منّ الرّأس. إسماعيل بن ملم ضَعيْف» والقاسم ثِنْ غصن مثلة. aib‏ 
E‏ د به fe. P 8 e 3 PA o‏ . 
علي بن هاش فرواه عن إِسْمَاعيل بن مُسْلمٍ المکي» عن عطاء» عن ابي 

رورو ع 2 s.‏ 

هريرة ولا يصح Kai‏ 

342. Abu Sahl bin Ziyad menceritakan kepada kami, Al Hasan 

bin Al Abbas mengabarkan kepada kami, Suwaid bin Sa'id 
mengabarkan kepada kami, Al Oasim bin Ghushn mengabarkan 


kepada kami, dari Isma'il bin Muslim, dari Atha', dari Ibnu Abbas, ia 
mengatakan, “Rasulullah SAW bersabda, “Berkumur dan beristinsyag 


336 Isnadnya lemah: Di dalam sanadnya terdapat Umar bin Qais, riwayatnya 


ditinggalkan, At-Tagrib (2/62). Biographinya telah dikemukakan. 


[252] — Sunan Ad-Daraguthni 


adalah Sunnah. Dan kedua telinga itu termasuk kepala” Isma'il 
bin Muslim lemah. Al Qasim bin Ghushn juga sama. Ali bin Hasyim 
menyelisihinya, yang mana ia meriwayatkannya dari Isma'il bin 
Muslim Al Makki, dari Atha', dari Abu Hurairah, dan tidak shahih 


و مھ b-‏ مي 2 B8.‏ 


نند درو د زو Te‏ 
وَحَدَننَا بو E KAA‏ من کتابه PNG‏ نا محمد بن 


r‏ صم 


o $a,” 


غالب gi‏ حَرْبء نا إِسْحَاقُ بِنْ كغبء س 
بن للم CB‏ عن عطي عن أب MUERA‏ قال DB Ip‏ 
ترا Saat‏ فَيْمَضْمضْ ANG Gaj,‏ من الرأس. ah‏ 


Ola gi yan‏ عَنِ ابن عَبَّاسِ. 
Dibacakan kepada Abu Muhammad bin Sha'id Yahya bin‏ .343 
Muhammad dan aku mendengarkan. Dan Abu Al Hasan Abdush‏ 
Shamad bin Ali menceritakan kepada kami dari kitabnya, keduanya‏ 
mengatakan: Muhammad bin Ghalib bin Harb mengabarkan kepada‏ 
kami, Ishag bin Ka'b mengabarkan kepada kami, Ali bin Hasyim‏ 
mengabarkan kepada kami, dari Isma'il bin Muslim Al Makki, dari‏ 
Atha', dari Abu Hurairah, ia mengatakan, “Rasulullah SAW bersabda,‏ 
“Apabila seseorang di antara kalian berwudhu, maka hendaklah ia‏ 
berkumur dan beristinsyag. Dan kedua telinga itu termasuk‏ 
kepala.” Diriwayatkan juga dari Maimun bin Mihran, dari Ibnu‏ 
Abbas.‏ 


٣ ا ابو پس‎ AAN Mata الْحُسَيْن بن‎ Ip مُحَمَّدُ‎ MA ٤٤ 


337 Isnadnya lemah: Takhrijnya telah dikemukakan pada hadits no. 278. 

338 Isnadnya lemah: Di dalam sanadnya terdapat Isma'il bin Muslim, ia lemah. 
Yahya mengatakan, “Ia bukan apa-apa (tidak dianggap).” Ali bin Al Madini 
mengatakan, “Haditsnya tidak boleh ditulis.” Ibnu Hibban mengatakan, “Ia 
meriwayatkan riwayat-riwayat munkar dari orang-orang terkenal dan 
membolak-balikan sanad.” 


Sunan Ad-Daraguthni — [253] 


e 35.7 a -39 


A‏ په 


344. Muhammad bin Al Husain bin Sa'id Al Hamdani 
menceritakan kepada kami, Abu Yahya bin Abu Maisarah 
mengabarkan kepada kami, Khallad bin Yahya mengabarkan kepada 
kami, Muhammad bin Ziyad mengabarkan kepada kami, dari Maimun 
bin Mihran, dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi SAW bersabda, “Kedua 
telinga itu termasuk kepala.” 


pa to‏ لست Baa Sl and Wa‏ محمد بن 


Kean نا علي بن عياش‎ Sg 


345. Al Hasan bin Al Khadhir menceritakan kepada kami, 
Ishag bin Ibrahim mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Auf 
mengabarkan kepada kami, Ali bin Ayyasy mengabarkan kepada 
kami, Muhammad bin Ziyad menceritakan kepada kami, seperti itu. 


KM En) - ٩٤‏ الشافعي» ا از A‏ نا مُحَمُدُ بْنْ مالې ا 


م رت همه هو و r‏ مخ ووو .”| .030 Irre‏ 


مُحَمّدُ بن زياد بهذا Aan‏ ون زياد هَذا مَْرُوْكُ الْحَديْث. ورواه 

يوسف بن Opa‏ عن ابن عباس B3‏ 

346. Abu Bakar Asy-Syafi'i menceritakan kepada kami, Ibnu 

Yasin menceritakan kepada kami, Muhammad bin Malij menceritakan 

kepada kami, Muhammad bin Ziyad menceritakan kepada kami, 

riwayat ini, seperti itu. Muhammad bin Ziyad matrukul hadits 

(haditsnya ditinggalkan). Diriwayatkan juga oleh Yusuf bin Mihram 
dari Ibnu Abbas secara mauguf. 


- Jo وي‎ 79 PAN 


ala al Was ٧‏ ا اعباس بن يزيد ِد نا وكيع» نا 


3? Isnadnya lemah: Di dalam sanadnya terdapat Muhammad bin Ziyad, ia lemah. 
340 Isnadnya lemah: Lihat keterangan yang lalu. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


بن dah‏ عن علي gi‏ ريد عن De TAN‏ عن ان عباس قال: 


SA 2 وروي عن‎ ANG من‎ SY 

347. Ibrahim bin Hammad menceritakan kepada Kanal) Al 

Abbas bin Yazid mengabarkan kepada kami, Waki’ mengabarkan 

kepada kami, Hammad bin Salamah mengabarkan kepada kami, dari 

Ali bin Zaid, dari Yusuf bin Mihran, dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, 

“Kedua telinga itu termasuk kepala.” Diriwayatkan juga dari Abu 
Hurairah. 


z PAN‏ اعد a Ee‏ 02 وعم ل و 


٤٨‏ - حدنا les‏ بن أَحْمَّدَ ا Kawa‏ بن ايوب SE‏ نا عمرو بن 
an‏ نا a ١‏ عَنْ عبد a HI‏ عن سيد بن اليب 
عَنْ أبي قال: قال رسول FOE TE‏ واستنشقوا asi‏ 


من الرّأس. DIE SANG gadi HI AR‏ ضَعيفان. 
Da'laj bin Ahmad menceritakan kepada kami,‏ .348 
Muhammad bin Ayyub Ar-Razi mengabarkan kepada kami, Amr bin‏ 
Al Hushain mengabarkan kepada kami, Ibnu Ulatsah mengabarkan‏ 
kepada kami, dari Abdul Karim Al Jazari, dari Sa'id bin Al‏ 
Musayyab, dari Abu Hurairah, ia mengatakan, “Rasulullah SAW‏ 
bersabda, “Berkumurlah kalian dan beristinsyaglah. Kedua telinga itu‏ 

termasuk kepala'.””” Amr bin Al Hushain dan Ibnu Ulatsah lemah. 


LI A ren 


U 


نا إسحاق بن إبراهيمء نا عبد 


Je y, 207‏ 3 رن 


TT SN 


Isnadnya lemah: Di dalam sanadnya terdapat Ali bin Zaid bin Abdullah bin 
Abu Mulaikah, ia lemah, At-Tagrib (4750), dan gurunya adalah Yusuf Mbu 
Mahran, haditsnya lemah, Af-Tagrib (11/424). 

Isnadnya lemah; HR. Ibnu Majah (445) dari jalur Amr bin Ma'in dari Ibnu 
Ulatsah. Di dalam sanadnya terdapat Amr bin Al Hushain, riwayatnya 
ditinggalkan, At-Taqrib (2/68). Sedangkan Ibnu Ulatsah lemah. 


342 


Sunan Ad-Daraguthni — [255] 


Bp AI الرأس.‎ iy DAN 

349. Muhammad bin Isma'il Al Farisi menceritakan kepada 

kami, Ishaq bin Ibrahim mengabarkan kepada kami, Abdurrazzaq 

mengabarkan kepada kami, Abdullah bin Muharrar mengabarkan 

kepada kami, dari Yazid bin Al Ashamm, dari Abu Hurairah, ia 

mengatakan, “Kedua telinga itu termasuk kepala.” Ibnu Muharrar 
matruk (haditsnya ditinggalkan). 


ځیه P3 Naa 03”... 2 2 C E ۰ o‏ 
وکح دا محمد بن إِسْمَاعيْل الفارسي» نا pra‏ بن القلانسي» ا 
و 2 .3 . ص همه Sg‏ م 8 ر y, se‏ هوو M‏ ° 


3.3 - م 3038 03 


ابت تا القاسمٌ pi‏ عَاصمء نا AA‏ بِنْ A Jina‏ 
عَنْ udh‏ عن أب UEA‏ قال رَسُوْلَ الله 8ه: الأذئان مِنَ الرأس. 


هه 


,م ير È‏ .م .. سه سي یراو teses‏ له را ره oÉ‏ وور 
البختري بن عبيد ضعيف ,1 ه مجهول» وروي عن أبي موسى 
co‏ و : 

الأشعري. 

350. Muhammad bin Isma'il Al Farisi menceritakan kepada 

kami, Ja'far bin Al Oalanisi menceritakan kepada kami, Sulaiman bin 
Abdurrahman menceritakan kepada kami, Al Bakhtari menceritakan 
kepada kami. Dan Abdullah bin Ahmad bin Tsabit menceritakan 
kepada kami, Al Oasim bin Ashim menceritakan kepada kami, Sa'id 
bin Syurahbil menceritakan kepada kami, Al Bakhtari bin Ubaid 
menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, ia 
mengatakan, “Rasulullah SAW bersabda, “Kedua telinga itu termasuk 


kepala”””“ Al Bakhtari bin Ubaid lemah, sedang ayahnya majhul. 
Diriwayatkan juga dari Abu Musa Al Asy'ari. 


3 Isnadnya lemah: Di dalam sanadnya terdapat Abdullah bin Muharrar Al Jazari, 


riwayatnya ditinggalkan, At-Tagrib (1/445). 

Isnadnya lemah: HR. Adz-Dzahabi di dalam AI Mizan (1/1133). Al Bakhtari 
bin Ubaid dinilai lemah oleh Abu Hatim, dan yang lainnya meninggalkan 
riwayatnya. 


344 


— Sunan Ad-Daraguthni 


paa - ملد ٿا ابو حاتم الرّازي» نا علي بن‎ (gi مُحَمَّدُ‎ an - ١ 
عن الْحَسَنِء عَنْ‎ eil بو سو ٿا‎ VA AL ِن‎ 
من الرأس. رَفعَهُ علي بن حعفر‎ ON ي شرت عن شي ا قل‎ 


عر عبد Éo 0o29-‏ و دوو رم 
عبد الرحيّمٍ id JI Ia Aa,‏ يسْمَعْ من أبي مُوْسى. 
Muhammad bin Makhlad menceritakan kepada kami,‏ .351 
Abu Hatim Ar-Razi mengabarkan kepada kami, Ali bin Ja'far bin‏ 
Ziyad Al Ahmad mengabarkan kepada kami, Abdurrahim bin‏ 
Sulaiman menceritakan kepada kami, Asy'ats menceritakan kepada‏ 
kami, dari Al Hasan, dari Abu Musa, dari Nabi SAW, beliau bersabda,‏ 
“Kedua telinga itu termasuk kepala”? Ali bin Ja'far me-marfu -‏ 
kannya dari Abdurrahim. Yang benar adalah mauguf. Al Hasan tidak‏ 
mendengar dari Abu Musa.‏ 


Yoy‏ اا ق د مُحَمّد الوس لي نا ئا مُوْسَى بِنْ إسْحَاق» نا عَبْدُ عبد 
الله بن ابي Th Lan Va‏ ابن لانت ala‏ عَنِ 
a‏ »> عن أبِي مُوْسَى قال: لدان من sa A‏ َابَعه HA‏ 


مُوْسَى EG AAN‏ عَنْ عبْد AI‏ وروي عن أبي | أُمَامَة ابَاهلي. 
Ja'far bin Muhammad Al Wasithi menceritakan kepada‏ .352 

kami, Musa bin Ishag menceritakan kepada kami, Abdullah bin Abu 
Syaibah menceritakan kepada kami, Abdurrahim, yakni Ibnu 
Sulaiman menceritakan kepada kami, dari Asy'ats, dari Al Hasan, dari 
Abu Musa, ia mengatakan, “Kedua telinga itu termasuk kepala.” 
Mauguf. Ibrahim bin Musa Al Farra' dan yang lainnya . 
memutaba ahnya dari Abdurrahim. Diriwayatkan juga dari Abu 


48 Isnadnya lemah lagi terputus: Di dalam sanadnya terdapat Al Asy'ats bin 


Sawwar, ia lemah. Saya katakan: Al Hasan Al Bashri tidak mendengar dari 
Abu Hurairah. Lihat /lal Al Hadits karya Ali bin Al Madini. 

Isnadnya lemah lagi terputus: Di dalam sanadnya terdapat Al Asy'ats bin 
Sawwar, ia lemah. Sementara Al Hasan tidak mendengar dari Abu Musa Al 
Asy'ari RA. 


346 


Sunan Ad-Daraguthni — 


Umamah Al Bahili. 


HK gi حامد الح‎ ! 0 e 


o 5. - LOG 


50 ا ڪن ل 2 قال:‎ AAN عن شهر بن حوشب»‎ Teng 
- 2 = 2. وان‎ e من الرأس.‎ 


2 ورو و وي سوه 


353. Abu Muhammad bin 512:10 dan Abu Hamid Al Hadhrami 
Muhammad bin Harun menceritakan kepada kami, keduanya 
mengatakan: Muhammad bin Ziyad Az-Ziyadi menceritakan kepada 
kami, Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami, dari Sinan bin 
Rabi'ah, dari Syahr bin Hausyab, dari Abu Umamah, dari Nabi SAW, 
beliau bersabda, “Kedua telinga itu termasuk kepala””” Beliau juga 
mengusap dua saluran air mata, dan bahwa Nabi SAW mengusap 
kepalanya satu kali. Syahr bin Hausyab tidak kuat. Sulaiman bin Harb 
menilainya mauguf pada Hammad. Ia seorang yang tsigah lagi valid. 


20 دم م‎ or 20 345. و‎ De 


SESAT KA تًا‎ A بْنْ‎ PEN عَبْدُ‎ CAK - ٤ 


4 ع تن 203 o‏ 


ejs‏ ننا حَمَّادُ بْنُ ريد عَنْ ستان بن AR‏ عَنْ شَهْر بن حَوْشَبء عَنْ 
da‏ عن الي ا AH) َ sei‏ 


354. Abdul Ghafir bin Salamah menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Auf mengabarkan kepada kami, Al Haitsam bin Jamil 


si Isnadnya lemah: HR. At-Tirmidzi (37); Abu Daud (134); Ibnu Majah (444): Al 
Baihaqi (1/66), Ahmad (5/268/285); Ibnu Al Jauzi di dalam At-Tahgig (1/151), 
semuanya meriwayatkan dari jalur Hammad bin Zaid dari Sinan. Di dalam 
sanadnya terdapat Syahr bin Hausab, ia jujur namun sering meriwayatkan 
secara mursal dan mengira-ngira, At-Tagrib (1/355). Sementara Sinan bin 
Rabi'ah jujur namun mengandung kelemahan, At-Tagrib (1/334). 


— Sunan Ad-Daraguthni 


mengabarkan kepada kami, Hammad bin Zaid mengabarkan kepada 
kami, dari Sinan bin Rabi'ah, dari Syahr bin Hausyab, dari Abu 
Umamah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Kedua telinga termasuk 
kepala.” 


ip بنْ شاذان» نا معلى‎ Kan أو بكر الشافعي» نا‎ Kis - ٥ 


ه٤ ه6 # پل‎ - E م 0 رمه روغ‎ Pe o سرت سو‎ z بره‎ os 
أ‎ ED ابي اما عَن اشبي‎ a حَعَاق عن‎ U gah 


í j 1 3 r kite o fo 
OES ER 


355. Abu Bakar Asy-Syafi'i menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Syadzan mengabarkan kepada kami, Mu'alla bin 
Manshur mengabarkan kepada kami, Hammad mengabarkan kepada 
kami, dari Sinan, dari Syahr, dari Abu Umamah, dari Nabi SA Watau 
dari Abu Umamah, ia mengatakan (atau beliau bersabda), “Kedua 
telinga itu termasuk kepala.” (mengungkapkan ini) dengan ragu. 


É Ta‏ مدع 30o‏ 5 تع م 223 رر و هو او 


55 - احمد سلتا ۸7 i‏ تنا ابو عمر ومحمد بن 
بي بر قالاً: نا حَمَادُ بْنْ زَيْد بهذا لاساد عَن BA‏ قال: : الأذنان 
iya‏ الرأس. Yp salah‏ عن حَمّاد di HA,‏ وهو ثقة 
حَافظ. 


356. Ahmad bin Sulaiman menceritakan kepada kami, Abu 
Muslim menceritakan kepada kami, Abu Umar dan Muhammad bin 
Abu Bakar menceritakan kepada kami, keduanya mengatakan: 
Hammad bin Zaid mengabarkan kepada kami, dengan isnad ini, dari 
Nabi SAW, beliau bersabda, “Kedua telinga itu termasuk kepala.” 
Mereka menyandarkannya dari Hammad, sementara Sulaiman bin 
Harb, seorang yang tsiqah lagi hafizh (penghafal hadits), 
menyelisihinya. 


48 Isnadnya lemah. 
34  Isnadnya lemah. 
380 Lihat keterangan yang lalu. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


لق سوه z 07, 3 3 e- 2. y,‏ 383 3 39 203 
نا عبد الله بن جعفر بن خشيش» نا يوسف بن موسى 

z Fa E n l ۶‏ .3.8 1 2 
القطان. ٿا ên OM‏ حَرْب» ٿا حَمَادُ بن ريد عن ستان بن ربيعة» عن 
sá Z- fe e- A e 07,‏ ده حجړ م e Lo...‏ ا ya‏ ا 


AS‏ ا ا 2 20 "يږ يي و : ts‏ م اسم 
کان إا SU pala Eng‏ بالْمَاء. قال أَبوْ أمَامَة: NI‏ مِنَ الرأس. قال 


سَليمَان بنْ حرب: oa‏ من اراس G$‏ هو قول WAN wi‏ فمن قال 
غير هذا فَقَدْ JAG‏ أو كلمّة قَالَهًا co‏ أئ ash‏ خالفة a s‏ 
سَلمّة رَوَاهُ عَنْ ستان بن رَبيْعَة» عَنْ أنّس: أن ال هه كان إذا توضاً 
Yuk‏ مَاقَيْهِ ialah‏ ولح يذ كر N‏ 
Abdullah bin Ja'far bin Husyaisy menceritakan kepada‏ .357 
kami, Yusuf bin Musa Al Oaththan mengabarkan kepada kami,‏ 
Sulaiman bin Harb mengabarkan kepada kami, Hammad bin Zaid‏ 
mengabarkan kepada kami, dari Sinan bin Rabi'ah, dari Syahr bin‏ 
Hausyab, dari Abu Umamah: Bahwa ia mengabarkan tentang tata cara‏ 
wudhu Rasulullah SAW, lalu ia mengatakan, “Apabila berwudhu,‏ 
beliau mengusap saluran air matanya dengan air.” Abu Umamah‏ 
mengatakan, “Kedua telinga itu termasuk kepala.” Sulaiman bin Harb‏ 
mengatakan, “Kedua telinga itu termasuk kepala.””' Ini adalah ucapan‏ 
Abu Umamah. Barangsiapa yang mengatakan selain ini, berarti ia‏ 
telah mengganti.” Atau ucapan senada lainnya yang diucapkan‏ 
Sulaiman, yakni salah. Hammad bin Salamah menyelishinya, ia‏ 
meriwayatkannya dari Sinan bin Rabi'ah, dari Anas, bahwa apabila‏ 
Nabi SAW berwudhu, beliau membasuh saluran air matanya dengan‏ 
kedua jarinya dan tidak menyebutkan tentang kedua telinga.‏ 


ales Wis‏ بْنُ أَحْمَدَ قال: Gi gaya E‏ هَارُوْنَ عن هَڌا الْحَدیْت 


. 
LA a 


$ H LORA ه‎ sen د سه به‎ ۸٥ TEA 
ضعيف, والحديْث في‎ AI فقال: ليس بشىء» فيه شَهرٌ بن حَوْشب.‎ 


21 Isnadnya lemah: HR. Abu Daud (134) dari jalur Sulaiman bin Harb dari 


Hammad; Al Baihaqi (1/66). 


— Sunan Ad-Daraguthni 


وهو هم هوه tea‏ 


رفعه شك. وقال ابن أبي حَاتم: قال أبي: ستان RR Gi‏ 
ne‏ ب الحذيت: 

Da'laj bin Ahmad mengatakan, “Aku tanyakan kepada Musa 

bin Harun tentang hadits ini, ia pun menjawab, “Bukan apa-apa. Di 
dalamnya terdapat Syahr bin Hausyab. Syahr itu lemah, dan hadits 
yang dimarfu'kannya mengandung keraguan?.” Ibnu Abi Hatim 


mengatakan, “Ayahku mengatakan, “Sinan bin Rabi'ah Abu Rabi'ah 
haditsnya kacau”.” 


Kis - ٨‏ عبد aa AS‏ نا أب حُمَيْد الحمئصي KA‏ بْنْ 
وم مه Lao‏ 


مُحَمّد بن FR‏ تا ابو شوه با او ان أبي رم عن دار إن 
aa‏ قال: قال Jaya‏ الله $ : الأذئان من ANG‏ هَذَا "AAN, Japa‏ 


.... Lok Ca ul له وا‎ ” 2 
KA بن‎ KG ع و 9ه رلا تمي‎ dal و‎ 
-, 
358. Abdul Ghafir bin Salamah menceritakan kepada kami, 
Abu Humaid Al Himshi Ahmad bin Muhammad bin Al Mughirah 
mengabarkan kepada kami, Abu Haiwah mengabarkan kepada kami, 
Abu Bakar bin Abu Maryam mengabarkan kepada kami, dari Rasyid 
bin Sa'd, ia mengatakan, “Rasulullah SAW bersabda, “Kedua telinga 
itu termasuk kepala'”””? Ini mursal, dan diriwayatkan juga darinya 
secara muttashil (bersambung) dari Abu Umamah dari Nabi SAW, 
namun tidak shahih. Abu Bakar bin Abu Maryam lemah. 


35 Isnadnya lemah lagi terputus: Di dalam sanadnya terdapat Abu Bakar bin Abu 
` Maryam, dinilai lemah oleh Ahmad dan yang lainnya karena banyak keliru, 
namun ia salah seorang penampung ilmu. Ibnu Hibban mengatakan, 
“Hafalannya buruk, bila meriwayatkan sendirian tidak dapat dijadikan 
argumen.” Al Mizan (6/1006). Al Hafizh mengatakan di dalam At-Tagrib (2/3, 
7), “Ia lemah. Rumahnya pernah kemalingan, lalu hafalannya kacau.” 
Sementara Rasyid bin Sa'd tsigah namun sering meriwayatkan secara mursal, 
At-Tagrib (1859), ia seroang tabi'i dan meriwayatkan secara mursal. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


مج هوه ga‏ هوه څ ر É‏ ور ۰ 23 asin‏ 2 
٩‏ - حدننا أبو بكر MU gka‏ بن عيْسَى الحشاب» نا 
f 1 2 Kana 2 1 z 2,2693). Y 90‏ 


۹ . 2 م Lv...‏ 6 
عبد الله بن يوسف» نا عيسى AN‏ عن أبي بكر بن 
z‏ د . هاس e- e-‏ راګن Ba‏ ل وښ رس E‏ د د سر P‏ 
سَمعْت Gp ASN)‏ سَعّْد عَنْ أبي TAI‏ قال: قال رَسُوْل الله RB‏ الأذتان 


بي مریم JU‏ 


o- ca. ود د‎ po r 

من الرأس. وأبو بكر بن أبي مريم ضعيف. 

359. Abu Bakar An-Naisaburi menceritakan kepada kami, 

Ahmad bin Isa Al Khasysyab mengabarkan kepada kami, Abdullah 

bin Yusuf mengabarkan kepada kami, Isa bin Yunus mengabarkan 

kepada kami, dari Abu Bakar bin Abu Maryam, ia mengatakan: Aku 

mendengar Rasyid bin Sa'd, dari Abu Umamah, ia mengatakan, 

“Rasulullah SAW bersabda, “Kedua telinga itu termasuk kepala’. 33 
Abu Bakar bin Abu Maryam lemah. 


r s 

سا د هم 3 هوم و .35 وم 220 . Get z‏ د وم سه ٢‏ 
Sua Pi‏ » نا العباس بن عبد الله 
o% radha‏ ر هد ب . روو So‏ ۰ 


4 ف ٤‏ : 4 : 2 ره 
الترقفي» MUA‏ حابر GA‏ جَعْفرُ ga‏ عن القاسمء عن ابي 


5 9 7 2 1 g 

KAN‏ عن رَسُول الله ق قال: الأذئان a‏ عفر تن رز 
JA‏ و ك. 

360. Ibnu Mubasysyir menceritakan kepada kami, Muhammad 

bin Harb mengabarkan kepada kami. Dan Ahmad bin Salman 
menceritakan kepada kami, Yahya bin Ja'far Abu Thalib 
mengabarkan kepada kami, keduanya mengatakan: Ali bin Ashim 
mengabarkan kepada kami, Ja'far bin Az-Zubair menceritakan kepada 
kami. Dan Abu Isa Muhammad bin Ahmad bin Oathan menceritakan 
kepada kami, Al Abbas bin Abdulah At-Turgufi mengabarkan kepada 
kami, Abu Jabir mengabarkan kepada kami, Ja'far bin Az-Zubair 


388 Lihat keterangan yang lalu: Marfu'. Isnadnya lemah, karena kelemahan Abu 


Bakar bin Abu Maryam. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


mengabarkan kepadaku, dari Al Oasim, dari Abu Umamah, dari 
Rasulullah SAW, beliau bersabda, “Kedua telinga itu termasuk 
kepala.” Ja'far bin Az-Zubair matruk (haditsnya ditinggalkan). 


۱ - وروي عَنْ أَنس بن مالك تا عَبْدُ الصّمّد بن عَلي» کک 


لف بن سم سر دس لت ARESA‏ 
Vu‏ عَبْدُ الْحَکې عَنْ ya‏ مَالكه af‏ رفول sa‏ 
AA a Ai‏ 


361. Diriwayatkan ê dari Anas bin Malik: Abdush Shamad 
bin Ali mengabarkan kepada kami, Al Hasan bin Khalaf bin Sulaiman 
Al Jurjani mengabarkan kepada kami, Ishaq bin Ibrahim Al Jurjani 
mengabarkan kepada kami, Affan bin Sayyar mengabarkan kepada 
kami, Abdul Hakim mengabarkan kepada kami, dari Anas bin Malik, 
bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Kedua telinga itu termasuk 
kepala.”*55 Abdul Hakim tidak dapat dijadikan argumen. 


030 v 


ema وَفِيْ إستاده رحل‎ Ap وروي عَنْ عُثْمَانَ بن عفان من‎ - ٢ 


ت 


رَوَاهُ عَنْ all‏ عَنْ عُثْمَانَ.» حَدَثنَا ا( Jalani Kuan‏ ا حم و 
o3 o‏ 4 سه 3 وو r 2 - BG.‏ ره مر .5 
ھک وحدننا جعفر بن م a‏ سی بن 

ه وة بن 


H $‏ مە 30 2- z‏ وه 8 sei‏ 
إسحاق» نا ابو KA‏ ئا ag‏ بن هَارُون نا الجريري» عن عروة 
0 3 رَحَلٍ و Kai i‏ عَنْ cah‏ عن PAPA : JG GA‏ أن 


362. Diriwayatkan juga dari Utsman bin Affan, dari 
ucapannya. Di dalam isnadnya terdapat seorang laki-laki yang majhul 


C: e5 


254 Isnadnya lemah: Di dalam sanadnya terdapat Ja'far bin Az-Zubair, haditsnya 


ditinggalkan, namun ia seorang yang shalih, At-Tagrib (1/130). 
Isnadnya lemah: Di dalam sanadnya terdapat Abdul Hakim bin Abdullah, ia 
lemah, At-Tagrib (3761). 


355 


Sunan Ad-Daraguthni — 


(tidak diketahui identitasnya), ia meriwayatkannya dari ayahnya, dari 
Utsman. Al Husain bin Isma'il menceritakan kepada kami, Ahmad bin 
Manshur menceritakan kepada kami, Yazid mengabarkan kepada 
kami. Dan Ja'far bin Muhamad Al Wasithi menceritakan kepada 
kami, Musa bin Ishag mengabarkan kepada kami, Abu Bakar 
mengabarkan kepada kami, Yazid bin Harun mengabarkan kepada 
kami, Al Jurairi mengabarkan kepada kami, dari Urwah bin Oabishah, 
dari seorang laki-laki golongan Anshar, dari ayahnya, dari Utsman, ia 


mengatakan, “Ketahuilah bahwa kedua telinga itu termasuk 
6 


العزيزء ا لانن ڪا ا الَأ خي Gap‏ قالت: 353 
عَائشَةٍ عن HH AN‏ من AU, ANG‏ کان Ih‏ الله هه 
ana‏ 1 
يمسح أذنيه ظَاهِرَهُمًا رات اذا ouj Gyi‏ ضعيف. 


363. Diriwayatkan juga dari Aisyah RA: Abdullah bin 
Muhammad bin Abdul Aziz menceritakan kepada kami, Thalut bin 
Abbad mengabarkan kepada kami, Al Yaman Abu Hudzaifah 
mengabarkan kepada kami, dari Amrah, ia mengatakan, “Aku 
tanyakan kepada Aisyah tentang kedua telinga, ia pun menjawab, 
“Termasuk kepala.” Dan ia mengatakan, “Rasulullah SAW mengusap 
kedua telinganya bagian luar dan bagian dalamnya ketika beliau 
wudhu.”??7 Al Yaman lemah. 


Ci - ٤‏ علي بن عَبْد Na‏ ا أَحْمَدُ ِن ستان» ا عبد 
.3 مه r‏ د ld b Jeo 320 Pe‏ ,0-3 3 وو 
AA [KAG SANA‏ دن لكل ana‏ 


(H san وس هوم‎ 


E SD a aa بن علي الجعفي.‎ janan الات ٿا‎ 


356 [snadnya lemah: Di dalam sanadnya terdapat seseorang yang tidak diketahui, 


yaitu gurunya Urwah bin Oabishah, demikian juga ayahnya. 
Isnadnya lemah: Di dalam sanadnya terdapat Al Yaman Abu Hudzifah, yaitu 
Ibnu Al Mughirah Al Bashri, ia lemah, 4t-Tagrib (2/379). 


357 


— Sunan Ad-Daraguthni 


Yi‏ بن محمد بن ad‏ أبو الوليد وخی ali‏ ير قَالَوا: نا 
زائدة 0 Sa‏ قَالَ: لس an Ji‏ ما صلی 
Ja pi‏ لعلآمه: انتني بطَهُْرِء فَناهُ Ba‏ فيه مَاء 
اكد 037 a g‏ فأحذ بیمینه الإناء sah;‏ على Sa oa‏ 
نم سل a‏ 3 أذ بيده Eii‏ الإئاء gi‏ على بده Sa‏ 
ea ya‏ فتلا كات وات pir‏ کل ذلك لا JEN‏ يده في 
الاثاء GLS S‏ ثلاث مَرّات. A a ye‏ الإناء فَمَضْمَضَ 
و استتشق 9 بيده Ja Si‏ ذلك ثلاث Jsf ` Na‏ يده Aii‏ 
في الإناء فَعَسّل kag‏ ثلاث SM Sa 5: AA‏ مَرّات إلى 
المرقق» نم Jab‏ يده Sad‏ ثلث رات إلى المرفق» i‏ أذحل يده 
کش Ip‏ ترما الماك نم رنه نا حمل من الحا له 
NG‏ يد Bp‏ صح رات نه کلټونا م كم متها بيده 
Pa‏ على قدمه Pd‏ ثلاث cap‏ ثم og GES‏ الْيِسْرَى ثلاث 
Ker: -‏ بيده SI KS Ld‏ ثلث رات نم Ge‏ 
oa‏ ده Spa‏ ثلاث مات تم اذل يد Pa‏ الإناء ap‏ 6 بکفه 
فشرب» ” ثم قال هَذا: al‏ لله ف HA‏ أذ يقر إلى 
طُهُرْرِ رَسُوْل الله فك AK pakani 3G D UP‏ والشىء 
SP SI,‏ 
kepada‏ ل Ali bin Abdullah bin Mubasysyir‏ .364 
kami, Ahmad bin Sinan mengabarkan kepada kami, Abdurrahman bin‏ 


Mahdi mengabarkan kepada kami. Dan Ahmad bin Muhammad bin 
Sa'dan menceritakan kepada kami, Syu'aib bin Ayyub mengabarkan 


Sunan Ad-Daraguthni — 


kepada kami, Husain bin Ali Al Ju'fi mengabarkan kepada kami. Dan 
Ya'qub bin Ibrahim Al Bazzaz menceritakan kepada kami, Ja'far bin 
Muhammad bin Fudhail mengabarkan kepada kami, Abu Al Walid 
dan yahya bin Abu Bakr mengabarkan kepada kami, mereka 
mengatakan: Zaidah mengabarkan kepada kami, Khalid bin Algamah 
mengabarkan kepada kami, Abd Khair menceritakan kepadaku, ia 
menuturkan, “Ali RA duduk di tempat terbuka setelah selesai shalat 
Subuh, lalu ia mengatakan kepada pelayannya, “Ambilkan aku air 
wudhu.” Lalu pelayan itu membawakan bejana berisi air dan 
mangkuk, sementara kami melihatnya. Lalu Ali mengambil bejana 
dengan tangan kanannya, lalu menuangkan ke tangan kirinya, 
kemudian membasuh kedua telapak tangannya, kemudian mengambil 
air dari bejana dengan tangan kanannya lalu menuangkannya ke 
tangan kirinya, lalu membasuh telapak tangannya. Ia melakukan itu 
hingga tiga kali.” Abd Khair mengatakan, “Semua itu dilakuka tanpa 
memasukkan tangannya ke dalam bejana sehingga selesai membasuh 
kedua telapak tangannya tiga kali. Kemudian (setelah itu) ia 
memasukkan tangan kanannya ke dalam bejana, lalu berkumur dan 
beristinsyag lalu beristinstsar””? dengan tangan kirinya. Ia melakukan 
itu tiga kali. Kemudian memasukkan tangan kanannya ke dalam 
bejana, lalu membasuh wajahnya tiga kali, lalu membasuh tangan 
kanannya hingga sikut tiga kali, lalu membasuh tangan kirinya hingga 
sikut tiga kali. Kemudian memasukkan tangan kanannya ke dalam 
bejana hingga tenggelam di dalam air lalu mengangkatnya sambil 
membawa air (yang menempel di tangannya), lalu mengusapnya 
dengan tangan kirinya, lalu mengusap kepalanya dengan kedua 
tangannya satu kali. Kemudian tangan kanannya menyiramkan air ke 
kaki kanannya tiga kali lalu membasuhnya dengan tangan kirinya tiga 
kali, lalu tangan kanannya menyiramkan air ke kaki kirinya tiga kali 
lalu tangan kirinya membasuhnya tiga kali. Kemudian memasukkan 
tangan kanannya ke dalam bejana, lalu menciduknya dengan telapak 
tangannya, lalu meminumnya, kemudian berkata, “Ini cara bersucinya 
Nabiyullah SAW. Barangsiapa yang ingin melihat cara bersucinya 
Nabiyullah SAW, maka inilah cara bersuci beliau'.”? Sebagian 


358 


Istintsar: mengeluarkan air dari hidung. 
359 


Isnadnya shahih: HR. Abu Daud (111, 112): Ibnu Majah (427): Ad-Darimi 
(1/701); dan An-Nasa'i dari berbagai jalur dari Khalid bin Algamah. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


lainnya menambahkan tambahan redaksi dan lainnya yang maknanya 
saling mendekati. 


e كاه هم ءاس و رن و هم‎ oL 


PN بِنْ عبد‎ kana PU صاعدء‎ P - ٥ 


23e 35. 3.‏ مه مو 0-3 ره ماس مو 238 رم 


as‏ ن علي 
الوراق ومحمد بن en PER‏ واللفظ لابن زنجويه MBAH‏ 


على Kli‏ 35 ا ايوب بن عَبْد الله بو الد القرَشي قَال: رایت الخ 
A5 :‏ ا e yoy‏ بکوز من ماي ab‏ في تور Jeh‏ 
ديه ثلاث مَرات» وَمَضْمَضَ ثلاث Na‏ واستنشق ثلاث IE NP‏ 
حْهَهُ لات مَرات» وَعْسَل يديه إلى sedya)‏ ثلاث 2 وَمَسَحَ راس 
Jis g 25‏ لحيتة AU Nu J55‏ 
س 33 مالك أن مارو رول الله . 


365. Abu Muhammad bin Sha’ib menceritakan له‎ kami, 
Abu Yahya Muhammad bin Abdurrrahim, yakni sahabatnya As-Sari, 
Muhammad bin Abdul Malik bin Zanjuwaih, Muhammad bin Ali Al 
Warrag dan Muhammad bin Al Husain bin Abu Al Hunain 
mengabarkan kepada kami, lafazhnya dari Ibnu Zanjuwaih, mereka 
mengatakan: Mu'alla bin Asad mengabarkan kepada kami, Ayyub bin 
Abdullah Abu Khalid Al Gurasyi mengabarkan kepada kami, ia 
menuturkan, “Aku melihat Al Hasan bin Abu Al Hasan meminta air 
wudhu, lalu dibawakanlah sewadah air. Lalu ia menuangkannya ke 
dalam bejana, kemudian membasuh kedua tangannya tiga kali, 
berkumur tiga kali, ber-istinsyag tiga kali, membasuh wajahnya tiga ' 
kali, membasuh kedua tangannya hingga sikut tiga kali, mengusap 
kepalanya dan mengusap kedua telinganya serta menyela-nyela 
janggutnya, dan membasuh kedua kakinya hingga mata kaki, lalu ia 
mengatakan, “Anas bin Malik menceritakan kepadaku bahwa ini 
adalah cara wudhunya Rasulullah )هک‎ 3® 


v‏ ورو 


260 Isnadnya lemah. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


Ja ۸ o + 


مر o‏ ره د 30 3 رت o‏ 3 ره حر وو ا 2 
5 — حخدني جعفر بن محمد بن نصيرء نا المعمري» نا محرز بن 


z e 3 0... lira ٠ D - - D D PA “o 
بْنْ الد عن ابن عقيل قال: حدشي الربيع بنت معوذ‎ kana عون تتا‎ 


نه و 2 در Ga‏ سور 3-6 Zes‏ 


قالت: رایت رسؤل الله هت نوت paka Tema‏ راسه ومؤخره وصدغيه» 
2 - 5 - 0 2 
YA 5‏ إصبعيه Si JIE‏ ظَاهرَهُمَا وَبَاطْتَهُمًا. 
Ja'far bin Muhammad bin Nushair menceritakan‏ .366 
kepadaku, Al Ma'muri mengabarkan kepada kami, Muhriz bin Aun‏ 
mengabarkan kepada kami, Muslim bin Khalid menceritakan kepada‏ 
kami, dari Ibnu Agil, ia mengatakan: Ar-Rubayyi' binti Mu'awwidz‏ 
menceritakan kepadaku, ia menuturkan, “Aku melihat Rasulullah‏ 
SAW berwudhu, lalu beliau mengusap bagian depan kepalanya dan‏ 
bagian belakangnya serta tengkuknya, kemudian memasukkan kedua‏ 
jari telunjuknya lalu mengusap kedua telinganya, bagian luar dan‏ 
bagian dalamnya. ”?!‏ 


Kama gi Gis - ٧‏ بن صاعد GA‏ بُنْدَارٌ KEN‏ الْوَهّاب 


و 
& 


r . EES r = ma y ` “e که‎ ٢م‎ 4 aaa 
ذلك. قال ابن صاعد:‎ Jo وَبَاطتهماء ثم قال: رأيت رسول الله ف‎ 
ai © 6 Na o o .. رو‎ 2 <6 a رر‎ 

ISA‏ يُقول AA‏ يرويه عَنْ أ > عن ابن مسعود من فعله. 


367. Abu Muhammad bin Sha'id menceritakan kepada kami 
secara dikte, Bundar mengabarkan kepada kami, Abdul Wahhab Ats- 
Tsagafi mengabarkan kepada kami, Humaid mengabarkan kepada 
kami, dari Anas: Bahwa ia berwudhu, lalu mengusap kedua telinganya 
bagian luar dan bagian dalamnya, lalu berkata, “Aku melihat 
Rasulullah SAW melakukan begitu.” Ibnu Sha'id mengatakan, 
“Demikianlah yang dikatakan Ats-Tsagafi dan yang lainnya, ia 
meriwayatkannya dari Anas, dari Ibnu Mas'ud, dari perbuatannya.” 


31 Isnadnya hasan: HR. Abu Daud (126, 131): At-Tirmidzi (33, 34): Ahmad 


(6/358, 359), Ibnu Al Jauzi di dalam At-Tahgig (1/156) dari berbagai jalur dari 
Ibnu Ugail. 


22 Isnadnya hasan. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


٨‏ د KA Gan‏ بن عبد الل الو کیل ا الج بے عرقق ا شش 
سه ورو سر PEE BA Sg A‏ دد 8ل در رر rE TA SA‏ 
عن حميد الطويل قال: رات انس بن مالك ts‏ فمسح أذنيه ظاهرهما 
-2 رور ا Ee‏ و oi‏ 
وباطتهماء سم قال: إن ابن مسعود كان يامر بالاذنین. 

368. Ahmad bin Abdullah Al Wakil menceritakan kepada 

kami, Al Hasan bin Arafah mengabarkan kepada kami, Husyaim 
mengabarkan kepada kami, dari Humaid Ath-Thawil, ia menuturkan, 
“Aku melihat Anas bin Malik berwudhu, lalu ia mengusap kedua 
telinganya bagian luar dan bagian dalamnya,” lalu mengatakan, 
“Sesungguhnya Ibnu Mas'ud memerintahkan (untuk mengusap) kedua 


وو و 


telinga”. 


م i‏ .وديم Je‏ ره 03 92 .35 390 سمه 


۳۹ — حا ابن صاعد نا اد منصور» ومحمد بن عوف وا 
A ah‏ عَبْدُ الله بن مُحَمّد بن النّاصح BAG Jan‏ 
TAA 0.3 Se‏ 7 2 رمام 30 پا م موه ...0 ډو c eeo ) ٥٠‏ 
بن دحيم قالوا: نا هشَامٌ بْنْ عَمّارِ نا A‏ الحَميْد بن أبي Ga‏ ا 
الأ 2 rd kz . Ka‏ .5 پر s r AE H KO‏ ان 
وزاعي؛ حدبي عبد الراحد بن na‏ دي اف عن ا ععر: ان 
لي كان إذا Ko‏ عَرَكَ عارضيّه NAN Gani‏ شبك KE‏ بأصابعه مر" 
DAS‏ که . aa r‏ كه .2 er‏ "ار ه - 30t‏ 
تحتها. وقال ابن f‏ حاتم: قال أبي : روى هذا الحديث الوليد» عن 
o °‏ رہ فر ga‏ هام وم Zá‏ صا یې موي E S‏ 
ASI‏ عن عبد الواحد» عَنْ يزيد لرقاشي )338 قالا: كان النبي 
سل pa‏ رور هن 3 روو 39 ool o 2 n20,‏ 
Ki‏ مرسلا وهو الصواب. ورواه أبو المغيرة عن الأوزاعي موقوفا. 
Ibnu Sha'id menceritakan kepada kami, Ahmad bin‏ .369 
Manshur, Muhammad bin Auf dan Abu Umamah Ath-Tharsusi :‏ 
mengabarkan kepada kami. Dan Abdullah bin Muhammad bin An-‏ 
Nashih menceritakan kepada kami di Mesir, Ibrahim bin Duhaim‏ 
mengabarkan kepada kami, mereka mengatakan: Hisyam bin Ammar‏ 


mengabarkan kepada kami, Abdul Hamid bin Abu Al Isyrin 
mengabarkan kepada kami, Al Auza'i mengabarkan kepada kami, 


363 Lihat keterangan yang lalu. HR. Al Baihaqi (1/64). 


Sunan Ad-Daraguthni — 


Abdul Wahib bin Qais menceritakan kepadaku, Nafi” menceritakan 
kepadaku, dari Ibnu Umar: “Bahwa apabila Nabi SAW berwudhu, 
beliau menggosok kedua pipinya dan menyela-nyela janggutnya 
dengan jari-jari tangannya dari bawah.” Ibnu Abi Hatim 
mengatakan, “Ayahku mengatakan, “Hadits ini diriwayatkan oleh Al 
Walid, dari Al Auza'i, dari Abdul Wahid, dari Yazid Ar-Ragasyi dan 
Qatadah, keduanya mengatakan, “Nabi SAW melakukannya.” Mursal. 
Ini yang benar. Diriwayatkan juga oleh Abu Al Mughirah dari Al 
Auza'i secara mauguf. 


هج z 8, áz ana .. e‏ ...8 ډوو 
giaa - Yy.‏ به إِسْمَاعِيل بن مُحَمَّد الصّفارٌ AU‏ هَانئء نا 


ار الس نا MAHA‏ تا عبد AI‏ بن a‏ عن تافع: أن ابن p‏ 
کان اٍذا En‏ فذ كر Pi‏ قول ابن أبي العشرين» إلا أله لم Sa‏ 
الصوّاب. . 

370. Isma’il bin Muhammad Ash-Shaffar menceritakannya 
kepadaku, Ibrahim bin Hani’ mengabarkan kepada kami, Abu Al 
Mughirah mengabarkan kepada kami, Al Auza'i mengabarkan kepada 
kami, Abdul Wahid bin Oais mengabarkan kepada kami, dari Nafi”: 
“Bahwa apabila Ibnu Umar berwudhu,” Jalu ia menyebutkan seperti 


ucapan Ibnu Abi Al Isyrin, hanya saja ia tidak memarfu 'kannya. Inilah 
yang benar. 


ES - ۷۱‏ الج daa WK ea‏ ن یحی ألأ Ly‏ 
GMN Ki‏ عَنْ افې عَن اښ عُمَر: اه 


3 
9 
pa r 


Isnadnya lemah: HR. Ibnu Majah (432) dari jalur Al Auza’i dari Abdul Wahid; 
Diriwayatkan juga oleh Al Baihaqi (1/55) dari jalur Duhaim. Abdul Wahid bin 
Qais jujur namun sering mengira-ngira dan meriwayatkan secara mursal, At- 
Taqrib (4262). Abdul Hamid bin Al Isyrin juru tulisnya Al Auza’i, tidak 
meriwayatkan dari selainnya, ia jujur namun kadang kaliru. Abu Hatim 
mengatakan, “Dulunya ia juru tulis kantor dan tidak sebagai pengkaji hadits.” 
At-Taqrib (3769). 

35 Isnadnya hasan: HR. Al Baihaqi (1/55) 


— Sunan Ad-Daraquthni 


2 
ساد اڅ وم 4 


کان إذا pena‏ رَأْسَهُ رقع a‏ وَمَسَحَ AAA‏ رأسه. 

371. Al Husain bin Isma'il menceritakan kepadaku, Sa'id bin 

Yahya Al Umawi menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan 
kepadaku, Yahya bin Sa'id Al Anshari mengabarkan kepada kami, 
dari Nafi”, dari Ibnu Umar: Bahwa apabila ia mengusap kepalanya, 
maka ia mengangkat tutup kepalanya lalu mengusap bagian depan 


kepalanya.” 


38. Bab Riwayat-Riwayat Tentang Keutamaan Wudhu dan 
Cakupan Air Wudhu pada Kaki 


- 
S nh‏ رن هو واو 


Ci - ٢‏ مُحَمّدُ بن القاسم بن زكريّاء US MU‏ عُثمَان بن 
2 سعيد ROWA‏ عن رجحل يقال A]‏ حفص عن ابن ud Ei‏ عن KIWA‏ بن 
o2 ER‏ 2 2 نه يئ مر rel‏ عو ,3 هك l,‏ ده تك 
Ci‏ عَنْ حابر بن عبد الله قال: J VA‏ الله هته إذا Uy‏ 
ba‏ أن تسل EL‏ 

372. Muhammad bin Al Oasim bin Zakariya menceritakan 
kepada kami, Abu Kuraib mengabarkan kepada kami, Utsman bin 
Sa'id Az-Zayyat mengabarkan kepada kami, dari seorang laki-laki 
yang biasa dipanggil Hafhs, dari Ibnu Abi Laila, dari Atha' bin Abu 
Rabah, dari Jabir bin Abdullah, ia mengatakan, “Rasulullah SAW 


menyuruh kami apabila kami berwudhu untuk shalat agar mencuci 
kaki-laki kami.” 


3 Ø -0 


۳٣‏ - حَدَتَنَا الحسين بن إسماعیل» ا ngi‏ بن مُوْسَى القطان» نا أب 


AI‏ وا ana UI mes‏ كمد 1 الوب Un‏ ار الله 


Jor r 


U‏ عبد 


LAB‏ رتا A‏ ل دی مه أن عه الله اد 


s r z 


26 Isnadnya hasan: HR. Al Baihagi (1/61) dari jalur pengarang. 
367 Isnadnya lemah karena kelemahan Abdurrahman bin Abu Laila. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


JAE ئا بو الود ا عكرمّة بْنْ عَمَا نا شَدَادٌ‎ eiad h 
BB gh قال: قال‎ BTA تقراً من طحاب‎ ant ah, 


Sas‏ م وو واا رد ققلو نر aa Sea‏ ناه اس او سه مي 
عَبَسَة: بأي شىء تدعي أنك ربع الإسلام؟ فذکر الحديث بطوله» قال 


هو ° ۶٨ PI‏ و تر y Tes.‏ ٤ه‏ و - IE SEA ° PH‏ همه 
عمرو بن عَبْسَة: قلت: يا Jung‏ الله أخبرنى عن الوضوء. قال: ú‏ منكم 


0 ے و وو و r 3.3 Sio...‏ ول F da‏ اسو قر بس اخ 
من رحل يقرب وضوءه ثم يمضمض ويستنشق وينثر إلا خحرت خطايا 


فيه وَحيّاشيّمه aa‏ الما تم Jana‏ وَخْهَه na us‏ كي إلا رت 
ia‏ وَخهه من أطراف لخيته مع الاب م Ji‏ تنه إلى a‏ إلا 
رت حَطَايَا ديه من أنامله új a‏ م مسح برأسه إلا شت Ulas‏ 
رأسه من أَطْرَاف aa‏ الَا 4 Jani‏ قَدَمَيْهِ إلى a‏ كنا امه 


se á 


5 . . - - s A rA 
الما د يقوم‎ & dal رجليه من أطرّاف‎ Ulas الا حت‎ IS الله‎ 
s ٠. - و‎ 0 Ps . A 7 
SPAN ثم يركع رَكعَتَيْنِ إلا‎ alal بِمَا هُوَ‎ ale َيَسْمَدُ الله هك ويشئ‎ 
7 ۷ p 7 ton 5. 
يوم ولدنه مه.‎ LA من دنوبه‎ 
373. Al Husain bin Isma'il menceritakan kepada kami, Yusuf 
bin Musa Al Oaththan Abu Al Walid mengabarkan kepada kami. Dan 
Da'laj bin Ahmad mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Ayyub 
Ar-Razi menceritakan kepada kami, Abu Al Walid Ath-Thayalisi 
mengabarkan kepada kami. Dan Abu Sahl Ahmad bin Muhammad bin 
Abdulah bin Ziyad menceritakan kepada kami, Abdul Karim bin Al 
Haitsam mengabarkan kepada kami, Abu Al Walid mengabarkan 
kepada kami, Ikrimah bin Ammar mengabarkan kepada kami, 
Syaddad Abu Ammar yang pernah berjumpa dengan sejumlah sahabat 
Nabi SAW mengabarkan kepada kami, ia mengatakan: Abu Umamah 
bertanya kepada Amr bin Abasah, “Dengan apa engkau mengaku 
bahwa engkau seperempat Islam?” Maka ia pun menceritakan hadits 
yang panjang. Amr bin Abasah menuturkan, “Aku katakan kepada 
Rasulullah SAW, “Wahai Rasulullah, beritahulah aku tentang wudhu.” 
Beliau bersabda, “(Tidaklah) seseorang di antara kalian mendekati air 


— Sunan Ad-Daraguthni 


wudhunya, lalu berkumur dan beristinsyag serta beristintsar, kecuali 
keluarlah kesalahan-kesalahan (dosa-dosa) mulut dan hidungnya 
bersama air. Lalu membasuh wajahnya sebagaimana yang 
diperintahkan Allah ‘Azza wa jalla, kecuali keluarlah kesalahan- 
kesalahan wajahnya dari ujung-ujung janggutnya bersama air. Lalu 
membasuh kedua tangannya hingga sikut, kecuali keluarlah 
kesalahan-kesalahan kedua tangannya dari jari-jarinya bersama air. 
Lalu mengusap kepalanya, kecuali keluarlah kesalahan-kesalahan 
kepalanya dari ujung-ujung rambutnya bersama air. Lalu membasuh 
kedua kakinya hingga mata kaki sebagaimana yang diperintahkan 
Allah “Azza wa Jalla, kecuali keluarlah kesalahan-kesalahan kedua 
kakinya dari ujung-ujung jarinya bersama air. Kemudian berdiri 
memanjatkan puja dan puji kepada Allah ‘Azza wa Jalla dengan 
pujian yang sesuai dengan-Nya, lalu shalat dua raka'at, kecuali 
statusnya dari dosa-dosanya adalah sebagaimana pada saat 


dilahirkan oleh ibunya? 8 


5. ره ےم‎ -2e 


glis a - ٤‏ بن KA‏ مُوْسى OB‏ ٿا ريد بن عبد الله 
بن يزيد بن مَيُمُون بن مهران أبو مُحَمَّد ا عكرمة بن JS‏ بهذا الإستاد 
HN MEA an‏ صَحيحً. 
Da’laj bin Ahmad menceritakan kepada kami, Musa bin‏ .374 

Harun mengabarkan kepada kami, Yazid bin Abdullah bin Yazid bin 
Maimun bin Mihran Abu Muhammad mengabarkan kepada kami, 


Ikrimah bin Ammar mengabarkan kepada kami, dengan isnad ini, 
seperti itu. Inilah isnad yang valid lagi shahih. 


Bi BU AN غه‎ JA ea CE 
BSE نا عَبْدُ الواحد بِنْ زیا نا لَيْثْء نا عَبْدُ‎ ega IP 
قال: رای رَسُوْل الله يق‎ dah 


38 Isnadnya shahih: HR. Muslim dalam kitab Para Musafir (294); Al Baihaqi 


(1/81), Abu Awanah (1/245) dari berbagai jalur dari Ikrimah bin Ammar. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


a7 ۵ Sua a Se aj MA Li 000 PR 
لم‎ A مثل مضع‎ GAN أَحَدهمْ مل وضع‎ sal ji Lai 
2 صره‎ P - + ۾ د ے 2 2 م وو‎ A 
للأَعْقَاب من النّار. فکان أَحَدُهُمْ‎ Jag adya Jas JG الما‎ ana 
المَاء أَعَادَ الوضوء.‎ aas رأى مَوْضعا لَمْ‎ op data 
375. Abu Al Qasim Abdullah bin Muhammad bin Abdul Aziz 
mengabarkan kepada kami, Abbas bin Al Walid An-Narsi 
mengabarkan kepada kami, Abdul Wahid bin Ziyad mengabarkan 
kepada kami, Laits mengabarkan kepada kami, Abdurrahman bin 
Sabith mengabarkan kepada kami, dari Umamah atau dari saudaranya 
Abu Umamah, ia menuturkan, “Rasulullah SAW melihat suatu kaum 
yang mana pada tumit salah seorang di antara mereka ada sebesar 
uang dirham atau sebesar kuku yang belum terkena air, maka 
segeralah beliau bersabda, ‘Celaka bagi orang yang tidak membasuh 
tungkai (tumit) karena akan mendapatkan siksa neraka.” Lalu 
seseorang dari mereka memperhatikan, bila mendapati bagian yang 
belum terkena air, maka ia mengulangi wudhunya.” 


o D) سنا © م‎ e م‎ © z 2 . z 0 2 سم‎ © Pt - 

Kas - ۳۷٦‏ ۸ بکر Se‏ ا بن عبد PI‏ بن وهب» 
NG 2010100 l o2, z‏ ا pam Pan‏ 
نا CAS‏ ا جَرِير بن حازم اه سمِعٌ 23 بن دعَامَة تقول نا اص A‏ 
مَالك: أن Wang‏ حَاء إلى رَسُوْل الله يه قد CP‏ وكرّكَ على Se‏ 

کو" ANAA‏ روه" د y‏ 3 ۹ ° ماع 03 21 سم ا 
الظفر» فقال له رَسول الله : por‏ فأحسن وضوءك. تفرد به جرير بن 
حازم عن 3 وهو ثقة. 
Abu Bakar An-Naisaburi menceritakan kepada kami,‏ .376 
Ahmad bin Abdurrahman bin Wahb mengabarkan kepada kami,‏ 
pamanku mengabarkan kepada kami, Jarir bin Hazim mengabarkan‏ 


kepada kami, bahwa ia mendengar Qatadah bin Di'amah mengatakan: 
Anas bin Malik menceritakan kepada kami: Bahwa seorang laki-laki 


Isnadnya lemah: HR. Al Baihagi (1/84) dari jalur Abdullah bin Abdul 
Wahab,dari Abdul Wahid. Di dalam sanadnya terdapat Laits bin Abu Sulaim, 
ia jujur namun hafalannya sangat kacau sehingga haditsnya tidak dapat 
dibedakan, maka riwayatnya ditinggalkan, At- Tagrib (2/138). 


— Sunan Ad-Daraguthni 


datang kepada Rasulullah SAW, lalu ia berwudhu dengan melewatkan 
seukuran kuku pada kakinya, maka Rasulullah SAW bersabda, 
“Kembalilah dan perbaikilah wudhumu' 370 Jarir meriwayatkannya 
sendirian dari Qatadah, namun ia tsiqah. 


P ° ۸ ok 8. 2 # 3 هم 3 رن‎ KI 
a محمد بن صاعد إملاءء حدنا أ زيد‎ 7 Ga ۷ 
م ري م‎ 


3 
SO. 


PA بن‎ ERD ستاك‎ aa 
إن‎ Lah تا‎ ga بن ماعل ا عند الكرنم ن‎ EA رحلا‎ 
كا‎ die TAB الْمَحَاملي» تا‎ HS Ci فخاء رخل.‎ 


1 ه 


wi‏ بُ هرام نا المغيرة بن سقلاب» عن الوازع بن ثافې عَنْ 


سالم» عَنٍ ان عْمَرَ عن أب بكر وَعْمَرَ ڪچ عن BD‏ قال: ا 
eka -‏ م naa‏ ےک 5 lock -0 = Pa‏ ول 

رځُل CPU‏ وبق على jab‏ قدمه مثل ظفر إِبْهَامه لَمْ UJI Kang‏ 
فقال لۀ الي #: ارحع فأتم وضوءك. ففعل. وَالْمَعْنَى متقارب. الوازع 


377. Abu Muhammad bin Sha’in menceritakan kepada kami 


30 Isnadnya lemah: HR. Abu Daud (173); Abu Awanah (1/253); Ibnu Majah 


(665); Ahmad di dalam Zawaid Al Musnad (2/146); Ibnu Al Jauzi di dalam At- 
Tahgig (1/156); Dikeluarkan juga oleh Al Baihagi (1/70) dari berbagai jalur : 
dari Ibnu Wahb dari Jarir. Abu Daud mengatakan, “Hadits ini tidak dikenal, 
dan tidak ada yang meriwayatkannya dari Jarir bin Hazim selain Ibnu Wahb - 
yakni dengan isnad ini-.” Saya katakan: Jarir bin Hazim meriwayatkannya 
sendirian, ia seorang yang tsiqah sebagaimana yang dikatakan oleh Ad- 
Daraguthni, dan dikatakan juga oleh Al Hafizh di dalam At-Tagrib (913), ia 
menambahkan, “Namun di dalam haditsnya dari Qatadah ada kelemahan. Lagi 
pula ia kerap mengira-ngira apabila menyampaikan hadits dari hafalannya. Ia 
termasuk golongan keenam. Wafat pada tahun 70 setelah hafalannya kacau, 
namun ia tidak menyampaikan hadits setelah hafalannya kacau.” 


Sunan Ad-Daraguthni — 


secara dikte, Abu Farwah Yazid bin Muhammad bin Yazid bin Sinan 
menceritakan kepada kami, Al Mughirah bin Siglab mengabarkan 
kepada kami, Al Wazi' bin Nafi” menceritakan kepada kami. Dan Al 
Husain bin Isma'il menceritakan kepada kami, Abdul Karim bin Al 
Haitsam mengabarkan kepada kami, Mush'ab bin Sa'id mengabarkan 
kepada kami, Al Mughirah bin Siglab Al Harrani mengabarkan 
kepada kami, dari Al Wazi’ bin Nafi” Al Ugaili, dari Salim, dari Ibnu 
Umar, dari Umar, dari Abu Bakar, ia menuturkan, “Ketika aku sedang 
duduk di dekat Nabi SAW, seorang laki-laki datang.” Al Husain Al 
Mahamili menceritakan kepada kami, Al Fadhl bin Sahl mengabarkan 
kepada kami, Al Harits bin Bahram mengabarkan kepada kami, Al 
Mughirah bin Siglab mengabarkan kepada kami, dari Al Wazi” bin 
Nafi”, dari Salim, dari Ibnu Umar, dari Abu Bakar dan Umar RA, dari 
Nabi SAW, ia mengatakan, “Seorang laki-laki datang lalu berwudhu, 
namun pada kakinya terdapat (tersisa) seukuran kuku ibu jarinya yang 
belum terkena air, maka Nabi SAW bersabda, “Kembalilah lalu 
sempurnakan wudhumu.”” Lalu orang itu pun melakukannya.” 
Maknanya saling mendekati. Al Wazi’ bin Nafi” haditsnya lemah. 


LA ٨‏ ن مُحَمّد الْوَاسطي» نا مُوْسَى بن اِسُحَاقَ نا أبو 
بَكْرء ٿا عَبْدُ Aak ka SA‏ عَنْ عَطاي عن عُبَيّد بن 
ne‏ أن as‏ بْنَ الْحَطاب رای Nan‏ في رجله لمْعَة لم Ghas‏ المَاء 
US Chat uin‏ له tato jab‏ بهذا الْوْضُوء abi‏ الصّلاة؟ agal‏ أن 
A‏ دي ١ Í‏ 

Jaka‏ اللمعة وَيعيّدَ الصلاة. 

378. Ja'far bin Muhammad Al Wasithi menceritakan kepada 

kami, Musa bin Ishag menceritakan kepada kami, Abu Bakar 
mengabarkan kepada kami, Abdurrahim bin Sulaiman mengabarkan 


kepada kami, dari Hajjaj, dari Atha', dari Ubaid bin Umair: Bahwa 
Umar bin Khaththab melihat seorang laki-laki yang di kakinya tampak 


2 Isnadnya lemah: Di dalam sanadnya terdapat Al Wazi’ bin Nafi’. Al Bukhari 


mengatakan, “Haditsnya munkar.” Ahmad dan Ibnu Ma'in mengatakan, “Tidak 
tsiqah.” An-Nasa'i mengatakan, “Riwayatnya ditinggalkan.” Ibnu Adi 
mengatakan, “Umumnya yang diriwayatkan oleh Al Wazi’ tidak terpelihara.” 


— Sunan Ad-Daraguthni 


bagian yang mengkilat karena belum terkena air saat bersuci, maka 
Umar RA berkata, “Dengan inikah engkau menghadiri shalat?” Lalu 
ia menyuruhnya untuk membasuh bagian yang mengkilat itu dan 


mengulangi shalat.?72 


WAH - ۹‏ | حمد بن عبد الله JI‏ ال من بن عَرفق نا aah‏ 
عن الحجاج وَعَبّد MU‏ عن عَطاء عن عبد بن عُمَيْر اللي أن Ab‏ 
6 - 2 وا اځ ار Ta Aa an solte?‏ یو 
D‏ أبهذا الوضوء Kab‏ الصّلاة؟ قال: DAN‏ الْمُوْميْنَ BN‏ شدي 
وما معي ما يُذفئني. فرق له بَعْدَ مَا هَمّ به. قال: فقال لَۀ: اغسل ما 
pen £ . -2o 2 Saz‏ سګرزر كع م هاس 

ترركت من قدمك واعد الصلاة. وامر له بخميصة. 

379. Ahmad bin Abdullah Al Wakil menceritakan kepada 

kami, Al Hasan bin Arafah mengabarkan kepada kami, Husyaim 
mengabarkan kepada kami, dari Al Hajjaj dan Abdul Malik, dari 
Atha', dari Ubaid bin Umar Al-Laitsi: Bahwa Umar bin Khaththab 
RA melihat seorang laki-laki yang di kakinya terdapat (tersisa) bagian 
yang mengkilat karena belum terkena air (saat berwudhu), maka Umar 
berkata, “Dengan inikah engkau menghadiri shalat?” Ia menjawab, 
“Wahai Amirul Mukminin. Cuaca sangat dingin, sementara aku tidak 
mempunyai sesuatu untuk menghangatkan badan.” Maka Umar pun 
merasa kasihan terhadapnya, padahal sebelumnya hampir marah, lalu 


Umar berkata, “Basulah bagian kakimu yang engkau lewatkan dan 
ulangilah shalat.” Lalu Umar memerintahkan agar ia diberi selimut.” 


372 Isnadnya lemah: Di dalam sanadnya tedapat Al Hajjaj bin Arthah, ia jujur 


namun banyak salah dan mentadlis, At-Tagrib (1/152), dan meriwayatkan 
secara mu'an'an. 

Isnadnya hasan: Abdul Malik adalah Ibnu Abi Sulaiman Al Arzami, ia jujur 
namun kerap mengira-ngira, At-Tagrib (4198). 


373 


Sunan Ad-Daraguthni — 


dl‏ بُنْ صَالح» نا ِسُحَاقُ بن Ipa‏ عن العَلاء بن زياد IP‏ من 
# و سم د اهم ا Ja‏ هو و -2E‏ هع اک انام KAN E‏ 
أَصْحَاب رَسُوْل الله Bb‏ مَرضي: أن Sah‏ الله يه حرج عليهم ذات يوم 
e - + 3 . r . 2‏ 3 وو Pa‏ 
وقد Jama? sel‏ 3 وقد بق بقيت لمعة من جسدهة لم 2 يصبها الماىء فقلتا: يا رسو 
4“ .. بره دوو هو ور و Ti 5 AN NE‏ کې 
الله هذه لمعة لم يصبها المّاء. فكان له شعر وارد. فقال بشعره هكذا 
Ibnu Mubasysyir menceritakan kepada kami, Ahmad bin‏ .380 
Sinan mengabarkan kepada kami, Yazid bin Harun menceritakan‏ 
kepada kami, Abdussalam bin Shalih mengabarkan kepada kami,‏ 
Ishaq bin Suwaid mengabarkan kepada kami, dari Al ‘Ala’ bin Ziyad,‏ 
dari seorang laki-laki di antara para sahabat Rasulullah SAW yang‏ 
sedang sakit: Pada suatu hari, Rasulullah SAW keluar kepada mereka‏ 
setelah mandi, sementara ada bagian yang mengkilat pada tubuhnya‏ 
yang tidak terkena air, lalu kami berkata, “Wahai Rasulullah, bagian‏ 
ini belum terkena air.” Beliau memang mempunyai rambut yang‏ 


panjang, lalu beliau menjawab dengan gerakan rambutnya seperti ini, 
seraya mengisyaratkan ke tempat sebelumnya.” 


SIA وَعَيْرهُ منَ الثقات‎ a Ca isa بْنُ صَالح هَدَا‎ IN A 
Map عَنْ إسحاق» عن الْعَلاء‎ 
Abdussalam bin Shalih ini adalah Bashri, ia tidak kuat, 


sedangkan yang lainnya termasuk tsigah. Ia meriwayatkannya dari 
Ishag, dari Al “Ala' secara mursal. 


١‏ - حدقا LA‏ بن راهيم وَأَْمَدُ بن عَبْد الله الوکبل قالا: ا 


28 Isnadnya lemah: HR. Ibnu Al Jauzi di dalam Al ‘lal (1/346). Di dalam 
sanadnya terdapat Abdussalam bin Shalih, ia jujur namun banyak memiliki 
riwayat munkar dan menganut faham syi'ah. Sementara Al Ugaili mengatakan 
secara berlebihan, “Ia pendusta.” At-Taqrib (1/507). 


— Sunan Ad-Daraguthni 


nd‏ إن غرفي dapa Kya gi tua Saki‏ نا الْعَلاء بن 
زياد sa‏ أن ول الله ق اعْمَسَلَ من الحتابة فرأى على عاتقه 


LN pal Ff an هذا‎ HEG Ff فقال بشعره‎ AA g ad 
381. Ya'gub bin Ibrahim dan Ahmad bin Abdullah Al Wakil 
menceritakan kepada kami, keduanya mengatakan: Al Hasan bin 
Arafah mengabarkan kepada kami, Husyaim mengabarkan kepada 
kami, dari Ishag bin Suwaid Al Adawi, Al “Ala' bin Ziyad Al Adawi 
mengabarkan kepada kami: Bahwa Rasulullah SAW mandi junub, lalu 
melihat bagian yang belum terkena air di bahunya sebesar ini. Lalu 
beliau mengatakan dengan isyarat rambutnya yang basah. 375 [ni 
mursal, dan ini yang benar. 


. 


39. Bab Mengeringkan (Mengelap/Menganduki) Air Wudhu 


١‏ - حا HERE GIA KA‏ بن عبد AON‏ اذ 
Ae. 30- o is. 3‏ 


مي حدني زيد بن an‏ اش شهّاب» عَنْ 
عرو عن ei e ba‏ کان لرَسُوْل الله 3 حرفة BAE‏ بها بَعْدَ 


\~ ھا 


382. Abu Bakar An-Naisaburi menceritakan kepada kami, 
Yunus bin Abdul A'la mengabarkan kepada kami, Abdullah bin Wahb 
mengabarkan kepada kami, Zaid bin Al Hubab mengabarkan 
kepadaku, dari Abu Mu'adz, dari Ibnu Syihab, dari Urwah, dari 
Aisyah RA, ia mengatakan, “Rasulullah SAW mempunyai anduk 
untuk mengeringkan setelah berwudhu.” ; 


375 Isnadnya lemah lagi mursal: HR. Ibnu Al Jauzi di dalam Al “lal (1/346) dari 


hadits Aisyah seperti itu. Di dalam sanadnya terdapat Atha' bin Ajlan, ia 
pendusta. Akan dikemukakan riwayatnya yang di dalam sanadnya juga terdapat 
Ishag bin Sa'id Al Adawi, ia jujur namun dibicarakan di dalam An-Nashb, At- 
Tagrib (1/59). Sementara Al ‘Ala’ bin Ziyad seorang tabi'in, ia meriwayatkan 
secara mursal. 

Isnadnya lemah: HR. At-Tirmidzi (53), Al Hakim (1/154; Dikeluarkan juga 


Sunan Ad-Daraguthni — 


376 


کو م 0.3“ 222 مهي e‏ 


BIA بْنْ ارقم وَهُوَ‎ Sa 


Abu Mu'adz adalah Sulaiman bin Arqam, haditsnya 
ditinggalkan. 


DA a Kama تا‎ Jiran حدم الک و بن‎ FAT 


D a Pa 


od 


کا قو و Co‏ رَسولَ الله #8 فأحذت من وضوئه Ea‏ في 


an 


383. Al Husain bin Isma'il menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Hassan Al Azrag mengabarkan kepada kami, 
Anbasah bin Sa'id Al Umawi mengabarkan kepada kami, Ibnu Al 
Mubarak mengabarkan kepada kami, dari Umar bin Abu Salamah, 
dari ayahnya, dari Jabir, ia mengatakan, “Rasulullah SAW berwudhu, 
lalu aku mengambil air bekas wudhunya, kemudian aku tuangkan ke 
sumurku.”?77 


40. Bab Menyiramkan Air Pada Kemaluan Setelah Wudhu 


0 B3 Je Y, 202 Ai 


4 - حا عبد الله بن LIA‏ بن عَبْد CAD JAN‏ قرَاءة Ala‏ ونا 
a gaf‏ كامل بن طَلْحَة بو يَحَْى الْحَحْدَري» نا ابن Bag‏ 


ft. Z203 o إن د‎ J 
عن أسَامّة بْنِ ريد‎ N o i ESE É عَنِ ابن شِهَاب»‎ Me عقيل بْنُ‎ 


oleh Al Baihaqi (1/158); Ibnu Al Jauzi di dalam Al “Tal (1/253), semuanya 
meriwayatkan dari jalur Ibnu Wahb. Di dalam sanadnya terdapat Sulaiman bin 
Arqam Abu Mu'adz Al Bashri yang riwayatnya ditinggalkan, At-Tagrib 
(1/322). Al Hakim mengira-ngira lalu menyebutnya Al Fudhail bin Maisarah, 
dan At-Tirmidzi menjelaskannya lalu menyebutnya Sulaiman bin Argam. 
Hadits ini memiliki riwayat penguatnya yang mengantarkannya kepada tingkat 
hasan insya Allah. Wallahu a'la wa a'lam. 

Isnadnya hasan mauguf. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


377 


PREE أن حبْرل‎ MJ عَنْ أيه ريد بن حَارئّة»‎ 
> "و وه 2 مرم‎ 00 8 PAN a ۴ 0 "و وي‎ NS 4 Tn 2 
حفنة من‎ isi فلما فرع من الوضوء‎ pg الوضوء‎ AA can) اوحي‎ 
AR المَاء َتَضَحَ بها‎ 
384. Abdullah bin Muhammad bin Abdul Aziz Al Baghawi 
menceritakan kepada kami dengan cara dibacakan dan aku 
mendengarkan, Kamil bin Thalhah Abu Yahya Al Jahdari 
menceritakan kepada kalian, Ibnu Lahi'ah mengabarkan kepada kami, 
Ugail bin Khalid mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari 
Urwah bin Az-Zubair, dari Usamah bin Zaid, dari ayahnya, yakni Zaid 
bin Haritsah, dari Nabi SAW: “Bahwa Jibril AS mendatanginya ketika 
pertama kali menyampaikan wahyu kepadanya, lalu Jibril 
memperlihatkan wudhu dan shalat. Setelah selesai wudhu, ia 
mengambil seciduk air lalu menyiramkannya ke kemaluannya.””78 


کنن سو سه AN‏ ې 


Ehh - ٥‏ مُحَمَّدُ بْنْ أَحْمَدَ بن SN‏ الكاتب» نا حَمدَان بن علي 
z‏ سه ۸ ه2 سر Ie‏ م 5 ل PA 5 M‏ - ° - : 0 
نا هيشم بن خارحة» نا رشدين» عن عقيل وقرة» عن ابن شهاب» عن 
BN TE ٥‏ و sa‏ موه BT NNE‏ رصم Ya‏ ست هر 

DE لما ئرل على النبي‎ E Jigar أن‎ aa بن‎ GLI غروة» عن‎ 
o LA کا‎ . 9 P e. ے‎ 9,7 ۰ Te s وه‎ 14 

385. Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim Al Katib 

menceritakan kepada kami, Hamdan bin Ali mengabarkan kepada 
kami, Haitsam bin Kharijah mengabarkan kepada kami, Risydin 
mengabarkan kepada kami, dari Ugail dan Ourrah mengabarkan 
kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Urwah, dari Usamah bin Zaid: 


Bahwa ketika Jibril AS turun kepada Nabi SAW, ia memperlihatkan - 
wudhu. Setelah wudhu ia mengambil seciduk air lalu 


38 Isnadnya lemah: HR. Ahmad (4/161); Ibnu Majah (462): Al Baihaqi (1/616; 
Ibnu Al Jauzi di dalam Al Tlal (1/354), semuanya meriwayatkan dari jalu Ibnu 
Lahi'ah. Di dalam sanadnya terdapat Ibnu Lahi'ah, pembahasan tentangnya 
telah dikemukakan lebih dari sekali. Risydin menguatkannya sebagaimana 
yang akan dikemukakan. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


memercikkannya pada kemaluan.” 


` 41. Bab Wajibnya Mandi Karena Bertemunya Dua Kemaluan 
Walaupun Tidak Ejakulasi (Mengeluarkan Sperma) 


Kanak KA Was - 5‏ مُحَمِّدُ بْنْ عبد الله بن مَيْمُونَء نا 


mIRE الاسم‎ PE AAS Lagi بن مُسلې نا‎ A 


uf las He وجب‎ Ia الان‎ A جاور‎ p قالت:‎ Sa عن‎ 
Ce ورول لله‎ 

386. Abu Bakar An-Naisaburi menceritakan Kia kami, 
Muhammad bin Abdullah bin Maimun mengabarkan kepada kami, Al 
Walid bin Muslim mengabarkan kepada kami, Al Auza'i 
mengabarkan kepada kami, Abdurrahman bin Al Qasim mengabarkan 
kepadaku, dari ayahnya, dari Aisyah, ia mengatakan, “Jika kemaluan 


bertemu dengan kemaluan, maka wajiblah mandi. Aku dan Rasulullah 
SAW melakukannya, lalu kami mandi.” 


3° Isnadnya lemah: HR. Ahmad (5/203); Ibnu Al Jauzi di dalam Al ‘lal (1/354), 
keduanya meriwayatkan dari jalur Risydin. Di dalam sanadnya terdapat 
Risydin bin Sa'd Al Mahri Al Mishri, ia lemah. Abu Hatim menilainya kuat 
dengan riwayat Ibnu Lahi'ah. Ibnu Yunus mengatakan, “Ia seorang yang shalih 
dalam menjalankan agamanya, lalu terlanda kelengahan orang-orang shalih 
hingga hafalan haditsnya kacau, 41-1069715 (1/251). 

350 Isnadnya shahih: HR. At-Tirmidzi (108): Ahmad (6/68): Ibnu Majah (608): Al 
Khathib (2/231); Ibnu Al Jarud (93), semuanya meriwayatkan dari Al Auza'i: 
Ibnu Syahin (53) dengan sanadnya, lemah karena di dalam sanadnya terdapat 
Ibnu Lahi'ah. Ibnu Hajar mengatakan di dalam At-Talkhish (1/142), “Al 
Bukhari menilainya ma 'lul (mengandung cacat tersembunyi), karena Al Auza'i 
keliru. Diriwayatkan juga oleh yang lainnya dari Abdurrahman bin Al Gasim 
secara musral. Untuk itu Ia berdalih bahwa Abu Az-Zinad mengatakan, “Aku 
tanyakan kepada Al Oasim bin Muhammad, “Apakah engkau mendengar 
sesuatu mengenai topik ini?” Ia menjawab, “Tidak.” Lalu ia menjawab bahwa 
orang yang menilainya shahih kemungkinan menganggap bahwa Al Qasim 
pernah lupa, kemudian teringat kembali, lalu ia menyampaikan hadits ini 
kepada putranya, atau putranya menyampaikan hadits ini kemudian ia lupa. 
Namun jawaban i ini tidak lepas dari catatan. 7 


— Sunan Ad-Daraguthni 


Pt z 


a aa Was ۷‏ ا تا العباس بن الوليد بن aj‏ 


fo امد‎ 


a‏ ها سملت gh‏ الل بحاي 


fe- 


ya‏ فلا Ji‏ الما قالت: UE‏ وَرَسُوَلَ الله 8 فَاغْتَسَلنَا مه 


387. Abu Bakar An-Naisaburi menceritakan kepada kami, Al 
Abbas bin Al Walid bin Mazid mengabarkan kepada kami, ayahku 
mengabarkan kepadaku, ia mengatakan: Aku mendengar Al Auza'i 
-mengatakan-: Abdurrahman bin Al Gasim bin Muhammad bin Abu 
Bakar mengabarkan kepadaku, dari ayahnya, dari Aisyah: Bahwa ia 
ditanya tentang seseorang yang menggauli istrinya namun tidak 
sampai mengeluarkan sperma, Aisyah menjawab, “Aku pernah 
melakukannya dengan Rasulullah SAW, lalu masing-masing kami 
mandi karena hal itu.””?! 


PAN وروا شر إن یکر‎ MA بن ملم والوليد‎ SP kai 


307272 ° 2 رو رھ Lo No‏ و 6ع ۸ ور 
وعمرو بن an‏ و ومحمد بن 
Up a‏ 


Al Walid bin Muslim dan Al Walid bin 606 
memarfu 'kannya. Diriwayatkan juga oleh Bisyr bin Bakar, Abu Al 
Mughirah, Amr bin Abu Salamah, Muhammad bin Katsir Al 
Mishshishi, Muhammad bin Mush'ab dan yang lainnya secara 
mauguf. 


ag jika KA CSS - ۸‏ نا أَحْمَدُ بْنُ Hg oi AP KE‏ 
La‏ عاك عاد aa‏ لياع ا | ال عن حابر 
قال: at‏ كلثوم عن عَائشة: أن Wg‏ سال اللي g‏ عن PD‏ 


31 Lihat keterangan yang lalu. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


o 


يُجَامِعٌ JI dat‏ هَل عليه Gt‏ وعَائشة حَالسَة. فقال رَسُوْلَ الله 
CA :#‏ لأفعل ذلك أا PN He S oia‏ 


388. Abu Bakar An-Naisaburi menceritakan kepada kami, 
Ahmad bin Abdurrahman bin Wahb mengabarkan kepada kami, 
pamanku mengabarkan kepada kami, Iyadh bin Abdullah dan Ibnu 
Lahi'ah menceritakan kepadaku, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir -yakni 
Ibnu Abdullah-, ia mengatakan: Ummu Kultsum mengabarkan 
kepadaku, dari Aisyah: Bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Nabi 
SAW tentang seseorang yang menggauli istrinya namun tidak sampai 
mengeluarkan sperma, apakah ia wajib mandi? Saat itu Aisyah sedang 
duduk (di situ), maka Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya aku 
pernah melakukan itu dengan ini (yakni Aisyah), kemudian kami 
mandi.” 


Pt Cd 


ip إسلحاق‎ É سه رم 5 حْمَدَ الحَنّاطء‎ A — YAA 


Ii 
CERTIS A يل ا الول بن يل‎ 

ع أي نو علق ل dio‏ سول له Bo B‏ الح و قد iya J‏ 
Han ja KK Aa‏ ۾ ابس لَمْ يْصبْهُ h‏ فقيل: D‏ 


Is 2 رم‎ Ises م‎ 


إن 5 الْمَرْضِعَلَمْ hai‏ المَاء؟ CÉ‏ شَعْرَةُ من j‏ ومسحه به» زل 
يعد الصّلاة. 


389. Sa'id bin Muhammad bin Ahmad Al Hannath 
menceritakan kepada kami, Ishag bin Abu Israil menceritakan kepada 
kami, Al Mutawakkil bin Fudhail Abu Ayyub Al Haddad Bashri 


282 Isnadnya hasan: HR. Muslim dalam kitab Bersuci (89): Al Baihaqi (1/164); 


Abu Awanah (1/289), semuanya meriwayatkan dari Ibnu Wahb dari Iyadh bin 
Abdullah tanpa menyebutkan Ibnu Lahi'ah pada riwayat Muslim. Al Baihagi 
menyebutkan: “Iyadh bin Abdullah dan yang lainnya menyampaikan 
kepadaku,” lalu ia menyebut julukan Ibnu Lahi'ah tanpa menyebutkan 
namanya secara langsung. Pembahasan tentang riwayat Ibnu Az-Zubair dan 
mu'an'annya telah dikemukakan, juga komentar Al Hafizh terhadap 
mu'an 'annya di dalam Al Maratib. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


mengabarkan kepada kami, dari Abu Zhilal, dari Anas bin Malik, ia 
menuturkan, “Rasulullah SAW melaksanakan shalat Subuh setelah 
beliau mandi junub, sementara ada bagian sebesar uang dirham yang 
masih kering dan belum terkena air, lalu dikatakan, “Wahai 
Rasulullah, bagian ini belum terkena air.” Beliau pun memeras 
rambutnya yang masih berair lalu mengusapkannya pada bagian 


tersebut, dan beliau tidak mengulangi shalat.” 


Bro Jae راو اه مر‎ . l2 o2 2 3. se”, MEH 

لمتو JS‏ بن فضيل ضعيف. وروي عن عطاء بن عجلان وهو متروك 

ea‏ عن ابن SA‏ عَنْ عائشة. 

Al Mutawakkil bin Fudhail lemah. Diriwayatkan juga dari 

Atha' bin Ajlan, ia matrukul hadits (haditsnya ditinggalkan), dari Abu 
Mulaikah, dari Aisyah. 


صو 3 رنه هاو م مه 


. 5 رماي Pd‏ 
Kao — ٠۰‏ محمد بن القاسم بن زكرياء ا هارون بر 


مع T27 o‏ م وام و 3 PA‏ ده o‏ > ه £ o ° o‏ 
ابن أبى غنيّة» عر عطاء بن عجلان عر عبد الله بن أي" مليكة, ع 
بن ابي a‏ عَنْ عَطاء بن $ do‏ $ 


sd . ۶ H 0 r 0 5 5 5 Pai ng 2r Š -, 1‏ 
عائشة مه قالت: اغتسٌل رَسُوْل الله قي من حتَابة» فرأى aand‏ بجلده لم 
Pat ۶-9 Ki‏ 3 و © ,07 رور r 7 WA‏ ا زود ند 

YAA JP‏ فعصر حصلة من شعر رأسه AMA‏ ذلك الْمّاء. 
Muhammad bin Al Oasim bin Zakariya menceritakan‏ .390 
kepada kami, Harun bin Ishag mengabarkan kepada kami, Ibnu Abi‏ 
Ghaniyyah bin Ajlan mengabarkan kepada kami, dari Abdullah bin‏ 
Abu Mulaikah, dari Aisyah RA, ia menuturkan, “Rasulullah SAW‏ 
mandi karena junub, lalu beliau melihat bagian mengkilat pada‏ 


kulitnya yang belum terkena air, lalu beliau memeras segenggam 
rambut kepalanya dan mengusapkan airnya pada bagian tersebut.” 84 


383 Isnadnya lemah: HR. Ibnu Al Jauzi di dalam Al “lal (1/346). Di dalam 
sanadnya terdapat Fudhal Al Haddad, ia dinilai lemah oleh Ad-Daraguthni dan 
yang lainnya, Al Mizan (4/7056). Abu Zhilal Az-Zhilal Al Gasmali adalah 
Hilal bin Abu Hilal, ia lemah, At-Tagrib (3775). 

Isnadnya lemah: HR. Ibnu Al Jauzi di dalam Al flal (1/346) dari jalur 
pengarang. Di dalam sanadnya terdapat Atha' bin Ajlan, Yahya mengatakan, 
“Ia tidak dianggap, ia pendusta.” Pernah juga mengatakan, “Ia memalsukan 
haditsnya lalu menyampaikan hadits itu.” Al Fals dan As-Sa'di mengatakan, 
“Ia pendusta.” Al Hafizh mengatakan, “Haditsnya ditinggalkan.” At-Tagrib 


384 


Sunan Ad-Daraguthni — 


PAN‏ كو م رص o%‏ بير ه کس Sun‏ ده 5 ا z‏ سات بيو 
۱ - حدننا أبو بكر النيسابوٴري» ٿا علي بن سَهْلء نا عفان نا همام 


B عَنْ ابي رافعء عن ابي هُرَيرَة: أن رَسول الله‎ gadi عَنِ‎ SBU 
Ana ING ا‎ F = me ang 7 at DE T ERA 
Jp) قال: إذا جلس بين شعبها الاربع واجهد نقسه» ومد وحب الفسل‎ 
او لم ينز ل.‎ 

391. Abu Bakar An-Naisaburi menceritakan kepada kami, Ali 

bin Sahl mengabarkan kepada kami, Affan mengabarkan kepada kami, 
Hammam mengabarkan kepada kami, Qatadah mengabarkan kepada 
kami, dari Al Hasan, dari Abu Rafi’, dari Abu Hurairah, bahwa 
Rasulullah SAW bersabda, “Jika telah duduk di antara keempat 
tangannya (yakni kedua tangan dan kedua kaki istri) dan 


menggaulinya, maka wajiblah mandi, baik mengeluarkan sperma 
maupun tidak.” 


-220 É وي‎ 3. PEN 


pia القاسم بن إمْمَاعيْلَء ا رَيْدُ بن حرم نا مُعَاذ بْنْ‎ Bis - ٢ 


SA عن ي رافع» عن بي‎ a عن‎ Jan 5515 اي عن‎ Pan 


PAN 8 á -‏ 25م مهد E on‏ سا A 21A‏ و ران E A‏ اڅ 
عن النبي هه قال: إذا قعَدَ بين IN A‏ وَاجْتَهَدَ فقذ وَجَبَ الَفسْل. 


قال Kari‏ وان لم ينزل. 

392. Al Oasim bin Isma'il menceritakan kepada kami, Zaid bin 
Akhzam mengabarkan kepada kami, Mu'adz bin Hisyam 
mengabarkan kepada kami, ayahku menceritakan kepadaku, dari 
Qatadah dan Mathar, dari Al Hasan, dari Abu Rafi’, dari Abu 
Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Jika telah duduk di 
antara keempat kakinya dan menggaulinya, maka wajiblah mandi. 
Salah satunya (Oatadah atau Mathar) menyebutkan (tambahan): 


وو 9 


“walaupun tidak sampai mengeluarkan sperema'. 


(2212). 
385 Isnadnya shahih: HR. Al Bukhari (1/80): Muslim dalam kitab Haid (87), Ad- 
Darimi (1/214), semuanya meriwayatkan dari jalur Oatadah dari Al Hasan. 
Isnadnya shahih: Lihat keterangan yang lalu. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


PAN‏ ره ھم هدم دو ري 


Kama بْنُ حَرْبء ٿا‎ JEN بْنْ مُحَمَّد بن مُرْشدء‎ AK CAD - ٣ 


e r‏ ف 


ِنْ بش عَنْ US‏ أن أبى' الق عن sah‏ إن Pala‏ 
حَيْب» عَنْ عبد الله gi‏ لر عن عائشة a‏ قال اي 8: الئل 


, . 


من gil‏ من الْجَنَابَقِ cana)‏ َالْحَجَامَقِ 3 متا مصعب بن 


C5‏ يس بالقويّ NG‏ بالحافظ. 

393. Ja'far bin Muhammad bin Mursyid menceritakan kepada 

kami, Ali bin Harb mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Bisyr 
mengabarkan kepada kami, dari Zakariyya bin Abu Zaidah, dari 
Mush'ab bin Syaibah, dari Thalg bin Habib, dari Abdullah bin Az- 
Zubair, dari Aisyah, ia mengatakan, “Nabi SAW bersabda, “Mandi 
karena empat hal: Junub, hari Jum'at, berbekam dan memandikan 
jenazah” 357 Mush'ab bin Syaibah tidak kuat dan bukan hafizh 

(penghafal hadits). 


AA GAS - ٤‏ علي بن إملْمَاعيْل AIN‏ ا حفر بن مح 


ن Aa GAN Jas‏ تر gh‏ لم بغت 2 
عاد عن سرد gi‏ اہ عن عابر إن عبد الله فال ال رول ا 
8: ليس عَلَى الْمَاء a‏ ولا على Ai i‏ ولاً عَلَى IA‏ 

394. Muhammad bin Ali bin Isma’il Al Ubulli menceritakan 


27 Isnadnya lemah: HR. Al Baihaqi (1/300); Ibnu Abi Syaibah di dalam 
Mushannafnya (2/93); Abu Daud (3/172); Al Khathib di dalam Al 
Muwadhdhah (1/132); Ibnu Al Jauzi di dalam Al “lal (1/376); Ibnu Abi Hatim 
di dalam Al “lal (173), semuanya meriwayatkan dari Mush'ab bin Syaibah. Di 
dalam sanadnya terdapat Mush'ab bin Syaibah, menurut Abu Hatim, “Mereka 
tidak memujinya.” Yang lainnya mengatakan, “Ta tsiqah.” Ahmad mengatakan, 
“Hadits-haditsnya munkar.” Adz-Dzahabi menyebutkan haditsnya ini pada 
biografinya (5/8563). Al Hafizh mengatakan, “Haditsnya lemah.” At-Tagrib 
(2/252). 


Sunan Ad-Daraguthni — 


kepada kami, Ja'far bin Muhammad bin Isa Al Askari mengabarkan 
kepada kami, Abu Umar Al Mazini Hafsh bin Umar mengabarkan 
kepada kami, Sulaim bin Hayyan menceritakan kepada kami, dari 
Sa'id bin Mina', dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, “Rasulullah SAW 
bersabda, “Tidak ada junub pada « air, tidak ada junub pada tanah, dan 
tidak ada junub pada pakaian ”” 


© م 


(D JAN GI Es - ٥‏ يُوْسُفْ بِنْ ا 


م 


ai 4 Go . Pa 
il عن اس عن اب عباس قال:‎ NG إذريس» عن ر‎ 
والثوب.‎ OA, MAN Sy 


395. Al Husain bin Isma'il menceritakan kepada kami {h} 
Yusuf bin Musa mengabarkan kepada kami, Ibnu Idris mengabarkan 
kepada kami, dari Zakariya, dari Amir, dari Ibnu Abbas, ia 
mengatakan, “Empat hal yang tidak junub: Manusia, air, tanah dan 
pakaian”??? 


Ly 


H NS بن‎ oui نا ْنَا مُحَمَّدُ بن‎ JM 3 AS h É - ۹ 


رو 3 X‏ مير و 0 


عبد الله 4 ن مي عَنْ هشام بن عُرْوَة عَنْ ahl‏ عَنْ عائشّة AI‏ كان 
BA Aa‏ من aas A‏ م Jin By‏ 
Hah O dn‏ إذا 


e er 


28 Isnadnya lemah: HR. Ahmad (6/330); Ibnu Sa'd di dalam Ath-Thabagat (8/98), 
keduanya meriwayatkan dari Syarik, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dari 
Maimunah secara marfu', termasuk bagian pertama dari riwayat ini. Para 
perawinya tsigah kecuali Syarik Al Qadhi, ia hafalannya buruk, ia pernah 
menyampaikan secara kacau, ia menyebutkan dari Musnad Maimunah dan 
sekali dari Musnad Ibnu Abbas yang tercantum pada riwayat Ahmad (1/337). 
Adapun Hafsh bin Umar Abu Umar Al Mazini, tidak dikenal, sebagaimana 
dinyatakan di dalam Al-Lisan. Sementara Ja'far tidak kuat, demikian yang 
dikatakan oleh An-Nasa'i di dalam Takhrijnya. 

39 Tsnadnya lemah. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


خيل aha)‏ قد قد استبراً Dp Gp‏ بيده ملء atas WE‏ على 
Ty‏ ثم 1 “pub‏ الماء على جسده. 

396. Al Husain bin Isma'il menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Utsman bin Karamah menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Numair mengabarkan kepada kami, dari Hisyam bin 
Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah, ia mengatakan, “Adalah Rasulullah 
SAW, apabila mandi karena junub, beliau memulai dengan mencuci 
kedua tangannya lalu berwudhu seperti wudhunya untuk shalat, 
kemudian mamasukkan tangannya ke dalam bejana, lalu menyela- 
nyela pangkal rambutnya, hingga ketika merasa telah membasahi kulit 
(kepalanya), beliau menciduk air sepenuh kedua telapak tangannya 


tiga kali, lalu menyiramkannya ke kepalanya, lalu mandi dan 
menyiramkan air pada seluruh tubuhnya.” 


So 3029) 


بن AN‏ ليه 


U aga ALI 
مَعَ مي حاتي عَلَى عائشة‎ 53 Da اڪڌ بني تيم ال بن‎ ja 


LG‏ عَائِشَة: کان ya) w PENA‏ للصّلاة» ثم يفيض عَلَى 


امه sat SA‏ وش ai‏ على Ca‏ نيا + من أل الضّفرة. 


397. Al Husain bin Isma'il menceritakan kepada kami, Ya'qub 
bin Ibrahim mengabarkan kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi 
mengabarkan kepada kami, Zaidah bin Qudamah mengabarkan 
kepada kami, dari Shadagah bin Sa'id, Jumai' bin Umair, yakni salah 
seorang Bani Taimullah bin Tsa'labah mengabarkan kepada kami, ia - 
mengatakan: Aku, ibuku dan bibiku masuk ke tempat Aisyah, lalu 
Aisyah menuturkan, “Rasulullah SAW berwudhu seperti wudhunya 
untuk shalat, lalu menyiramkan air di kepalanya tiga kali, sedangkan 
kami (para istri beliau) menyiramkan air di kepala kami sebanyak lima 


r ره 3 وو 7% ه روه د وو‎ 3 PAN 
Va بن إسماعيل» د نا يعقوب بن بن‎ Pee حدنا‎ — YAN 
se Z 
تده‎ 


3% Isnadnya shahih: HR. Al Bukhari dan Muslim dalam kitab Haid (hadits no. 35) 


dari jalur Ibnu Numair dan yang lainnya dari Hisyam. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


kali karena adanya gulungan rambut.” ` 


۴ -A Ja ط‎ 3 0-3 pd 


نا عبيد الله اد 


b2 سه إلا هوه ھ‎ Pt 


A‏ وا9 


r 


IG ayas DA T 3‏ 2 2 لله 8# غسئلاً iya‏ 
aa‏ فَعَسَل يديه مر ين أو نل نم أدْحَلَ يَدَهُ في الما په Ie‏ 


:3 8 و 


Lo y دم‎ daa ولك‎ WAN بشماله) 3 وَلْلكَ بشماله‎ Jin wp 


RAY‏ للصّلاة 0 ال سائر جحسده بملء Pi 4 was‏ من ا 
Jah KAK Yi‏ و 


398. Abdullah bin Muhammad bin Abdul Aziz menceritakan 
kepada kami, Ubaidullah bin Umar mengabarkan kepada kami, Isa bin 
Yunus mengabarkan kepada kami, Al A'masy mengabarkan kepada 
kami, dari Salim bin Abu Al Ja'd, dari Kuraib, dari Ibnu Abbas, 
Maimunah menceritakan kepadaku, ia menuturkan, “Aku 
mendekatkan air mandi junub untuk Rasulullah SAW, lalu beliau 
mencuci kedua tangannya dua kali atau tiga kali, lalu memasukkan 
tangannya ke dalam air, kemudian menyiramkan pada kemaluannya, 
mencuci dengan tangan kirinya lalu menggosokkan dengan tangan 
kirinya ke tanah dengan keras, lalu berwudhu seperti wudhunya untuk 
shalat, lalu membasuh semua tubuhnya dengan cidukan kedua telapak 
tangannya hingga merata, lalu mencuci kedua kakinya. Kemudian aku 
memberinya handuk, namun beliau menolaknya.” 


ا عد كر Ab e‏ 


Isnadnya hasan. 
Isnadnya shahih: HR. Muslim dalam kitab Haid (37): Al Bukhari dalam kitab 
Mandi, keduanya dari jalur Al A'masy. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


392 


Ita فأكفاً الإناء‎ Ea | ir ال‎ Si الله يه‎ Spa a 


م .. 


على يمينه» KONG SE a Ki‏ 2 م اذل يده 2 الإناء فَأَفَاضَ pr‏ 
وجه قال بيده على الحائط Ken ٣‏ ثم م ممضمض واستتشق مش 
ca a Ja‏ ثم أفاض على سائر حَسّده MA‏ 8 تی فة a?‏ 


399. Muhammd bin Makhlad menceritakan kepada kami, Al 
Hassani mengabarkan kepada kami, Waki’ mengabarkan kepada 
kami, Al A'masy mengabarkan kepada kami, dari Salim bin Abu Al 
Ja'd, dari Kuraib, dari Ibnu Abbas, dari pamannya, yakni Maimunah, 
ja menuturkan, “Aku meletakkan air mandi untuk Rasulullah SAW. 
Lalu beliau mandi karena junub. Beliau menuangkan air dengan 
tangan kirinya ke tangan kanannya, lalu mencuci kedua telapak 
tangannya masing-masing tiga kali, kemudian memasukkan tangannya 
ke dalam bejana, lalu menyiramkan air pada kemaluannya, —lalu 
Ibnu Abbas mengatakan dengan tangannya “ke dinding” atau 
“tembok” (yakni menggosokkan tangannya)—, kemudian berkumur 
dan beristinsyag, membasuh wajahnya, kedua sikutnya (yakni tangan 
hingga sikut), kemudian menyiramkan air ke seluruh tubuhnya tg 
merata, lalu mencuci kedua kakinya.” 


223 مع‎ Y 3 074 5 


نا عبيد الله لله بن عمر 


. د رن‎ fo ` Jor PA 


ع An‏ بن وو BANA‏ 


3 3% د و ےم 


القواريري» 6 ora‏ نا ايوب بن موسى» عن سعيد بن 2 سعيد 
Agya‏ عَنْ عبد الله بن رافع» عَنْ عَنْ اَم aal‏ قالت: ارا اشد 
ضَفْرَ رأسي» AG‏ رَسُوْلَ الله 8 فقال: iki WA‏ أن تحتى عَلَى 
رأسك تلات ob‏ حَفنات نُم تقرغ Pera‏ 


r 


33 HR. Muslim, lihat keterangan yang lalu. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


400. Abdullah bin Muhammad bin Abdul Aziz menceritakan 
kepada kami, Ubaidullah bin Umar Al Gawariri menceritakan kepada 
kami, Sufyan menceritakan kepada kami, Ayyub bin Musa 
mengabarkan kepada kami, dari Sa'id bin Abu Sa'id Al Magburi, dari 
Abdullah bin Rafi”, dari Ummu Salamah, ia menuturkan, “Aku ini 
seorang wanita yang berambut tebal, lalu aku bertanya kepada 
Rasulullah SAW, beliau pun bersabda, “Sesungguhnya cukup bagimu 
menyirami kepalanya dengan tiga kali cidukan, kemudian 
menyiramkan air ke seluruh tubuhmu, maka engkau telah suci (dari 
haid)” .” 


42. Bab Riwayat-Riwayat Tentang Berkumur dan Beristinsyaq 
Ketika Mandi Junub 


11 سب ټين متا A‏ مع لر 
GAS‏ عن OGE‏ عَنْ حالد الْحَذَاء عن ان سَيْرِيْنَ قال: سن رَسُوْل الله 
BEN 8‏ في IE‏ 
Muhammad bin Makhlad menceritakan kepada kami,‏ .401 
Muhammad bin Isma'il Al Hassani mengabarkan kepada kami, Waki’‏ 
mengabarkan kepada kami, dari Sufyan, dari Khalid Al Hadzdza', dari‏ 
Ibnu Sirin, ia mengatakan, “Rasulullah SAW menyunnahkan‏ 
(menganjurkan) istinsyag tiga kali dalam mandi junub.””?‏ 


ګن 2o‏ واو هدرم 10 78 
49 ب ا Th‏ امد المُوذن» 5 السري بن یسه نا ابو 


Aan بإستاده‎ ASG هَنّادَ بن المسري-» ا‎ AI GAN 
402. Ja'far bin Ahmad Al Muadzdzin menceritakan kepada 


kami, As-Sari bin Yahya mengabarkan kepada kami, Abu As-Sari, 
yakni Hannad. bin As-Sari mengabarkan kepada kami, Waki’ 


۹۶ Isnadnya shahih: HR. Muslim dalam kitab Haid (hadits no. 58) dari jalur 
Sufyan dari Ayyub. 

Isnadnya lemah lagi mursal: HR. Al Baihagi. Sementara Ibnu Sirin adalah 
seorang tabi'in, ia meriwayatkannya secara mursal. 


395 


— Sunan Ad-Daraguthni 


mengabarkan kepada kami, dengan isnadnya, seperti itu. 


PAN‏ 467 ميم د د .2 سرد 
٠ ‘Y‏ - ن قان AU‏ علي KA gah‏ 
بن اضر بن بحر NP Eh GP LN‏ تا ا HS‏ مُحَمَّد تا 
ووه o abses‏ وور 


Sa LA‏ عَنْ سيان لري عَنْ حَالد eli‏ عَنْ أبي هریرة: 
أن deng Tantan Yan BA‏ للْحب Ka UE‏ 


403. Abdul Bagi bin Qani’ menceritakan kepada kami, Al 
hasan bin Ali Al Ma'muri dan Ahmad bin An-Nadhr bin Bahr Al 
Askari serta yang lainnya mengabarkan kepada kami, mereka 
mengatakan: Barakah bin Muhammad mengabarkan kepada kami, 
Yusuf bin Asbath menceritakan kepada kami, dari Sufyan Ats-Tsauri, 
dari Khalid bin Hadzdza', dari Abu Hurairah: “Bahwa Nabi SAW 
menjadikan berkumur dan beristinsyag tiga kali sebagai kewajiban 
bagi yang junub. 21290 


وه - e‏ راو 


Ika‏ ياطل وَلَمْ Li‏ به غير Tg Sp‏ هَذَا Kah‏ الحَديث. 
Ui‏ حَديْث وكيم الذي كا قبل هذا SA‏ عن ijen gi‏ : أن 
النبي 255 سَنّ BEN‏ في Ha TAN a6 AS ME‏ 


ريو م ەد 


موسى وعیره. 
Ini batil. Tidak ada yang menyampaikannya selain Barakah.‏ 


396 Isnadnya lemah lagi terputus: HR. Adz-Dzahabi di dalam Al Mizan (1/1149); 
Ibnu Al Oaisarani di dalam At-Tadzkirah (1103), Ibnu Al Jauzi di dalam Al 
Maudhu'at (1/1149), kemudian ia mengemukakan hadits ini yang di dalam - 
sanadnya disebutkan: Dari Khalid Al Hadzdza', dari Muhammad, dari Abu 
Hurairah secara marfu'. Al Baihaqi menyebutkan di dalam Al Ma'rifah: 
“Hadits ini adalah perkiraan, diriwayatkan dari Muhammad bin Sirin.” 
Kemudian ia mengemukakan hadits yang lalu. Ini dan Khalid Al Hadzdza' 
tidak mendengar dari Abu Hurairah, karena di antara keduanya ada Ibnu Sirin 
sebagaimana yang disebutkan pada riwayat Adz-Dzahabi, Diriwayatkan juga 
oleh Ibnu Adi di dalam Al Kamil, dan ia mengatakan, “Tidak ada yang 
meriwayatkannya secara maushul selain Barakah. Namun semua yang 
diriwayatkannya batil.” 


Sunan Ad-Daraguthni — 


Padahal Barakah sering memalsukan hadits. Yang benar adalah hadits 
Waki' yang kami cantumkan sebelum ini secara mursal dari Ibnu 
Sirin: Bahwa Nabi SAW menyunnahkan (menganjurkan) istinsyag 
tiga kali dalam mandi junub.” Dan, Ubaidullah bin Musa serta yang 
lainnya me-mutaba'ah Waki’. 


y e r A م‎ 8 2 á - KA 2 مد م‎ © e ta. PA 
الله‎ ag ا‎ KPI بن‎ SAN ان أَحْمَدَ المُوذن»‎ Than Wan - نه‎ 


° هم z‏ وو LAP MR‏ - ° ره صا رژ روان و 

Ja عن ابن سيرين قال: امر‎ celis عن خالد‎ OL As موؤسى» نا‎ ip 

GELANG BN‏ من BS‏ تُلانا. 

404. Ja'far bin Ahmad Al Muadzdzin menceritakan kepada 

kami, As-Sari bin Yahya mengabarkan kepada kami, Ubaidullah bin 

Musa mengabarkan kepada kami, Sufyan mengabarkan kepada kami, 

dari Khalid Al Hadzdza', dari Ibnu Sirin, ia mengatakan, “Rasulullah 
SAW memerintahkan istinsyag tiga kali karena junub.”””* 


AAS PAS 48‏ و غه اه لرل YAN‏ بن نه وبكدنا 
سه ٥۰‏ كارن HENT‏ مهم r‏ ا رع 


الحسين بن إسماعيل» H‏ زياد بن ايوب NG‏ نا هشيم» Ge‏ الحجاج بن 


WH عن ابن عباس قال: إن كان من‎ gah عَنْ غَائشّة بت‎ ab 

Kahtali sf‏ والاستنشاق GEN,‏ الصّلاة. 

405. Ahmad bin Abdullah Al Wakil menceritakan kepada 

kami, Al Hasan bin Arafah mengabarkan kepada kami. Dan Al Husain 

bin Isma'il mengabarkan kepada kami, Ziyad bin Ayyub mengabarkan 

kepada kami, keduanya mengatakan: Husyaim mengabarkan kepada 

kami, dari Al Hajjaj bin Arthah, dari Aisyah binti Ajrad, dari Ibnu 

Abbas, ia mengatakan, “Jika karena junub, maka hendaknya 
mengulangi berkumur dan ber-istinsyag serta mengulangi shalat.” 


37 Lihat takhrij hadits no. 401. 

395 Lihat takhrij hadits no. 403. 

39  Isnadnya lemah: HR. Al Baihaqi (1/179) dari jalur Abu Hanifah, dari Utsman 
bin Rasyid, dari Aisyah binti Ajrad, dari Ibnu Abbas seperti itu, lalu ia 
menilainya lemah, kemudian ia mengisyaratkan kepada riwayat Al Hajjaj. Di 


— Sunan Ad-Daraguthni 


.. 
ا 7 70 2 rr‏ سا 


وقال ابن are‏ اٍذا 3 | BEN Kala‏ إن كان من i‏ 


۸ اْحَافظ:‎ uas الصّلاة. قال‎ IN, GEN (janan Ba 
عَجْرَد لا تَقَوْمُ بها‎ LL إلا هَذَا الحَديث. عَائشة‎ SS لعَائشّة بِنْت‎ 


s 
áa 


حجه. 


Ibnu Arafah mengatakan, “Apabila lupa berkumur dan 
beristinsyag, jika itu (dalam bersuci) karena junub, maka hendaknya ia 
berkumur dan beristinsyag serta mengulangi shalat.” Syaikh Al Hafizh 
(Ad-Daraguthni) mengatakan, “Aisyah binti Ajrad hanya 
meriwayatkan hadits ini. Aisyah binti Ajrad (riwayatnya) tidak dapat 
dijadikan argumen.” 


a T ٩‏ سب ال MU‏ بن الح » نا تيم بْنْ oGs‏ نا ابن 


رس رم 


JP oe عَنْ عَائشة بنت‎ BN بْنِ‎ OGÉ عَنْ فيان عَنْ‎ SA 


ان عَبَاسِ قال: يُعيْدُ في ES‏ ولا به يُعيِدُ في الوضوء. 


406. Al Husain eê kepada kami, Abu Bakar bin 
Shalih mengabarkan kepada kami, Nu'aim bin Hammad mengabarkan 
kepada kami, Ibnu Al Mubarak mengabarkan kepada kami, dari 
Sufyan, dari Utsman bin Rasyid, dari Aisyah binti Ajrad, dari Ibnu 
Abbas, ia mengatakan, “(Jika lupa berkumur dan istinsyag) dalam 
bersuci karena junub maka harus diulang, namun jika dalam wudhu 
maka tidak perlu perlu diulang.” 


ta Ba الْحَسَنُ بن‎ aa ابویک ر‎ Ca = NY 


AP عر‎ Snp aa gi عن نتان‎ das MEE AA 
kik oK إلا أن‎ a لا‎ kE 


dalam sanadnya terdapat Al Hajjaj bin Arthah, ia lemah, jujur, banyak salah 
dan mentadlis, At-Tagrib (1/153). Sedangkan Aisyah binti Ajrad tidak dikenal. 
“00  Isnadnya lemah: Lihat takhrij yang lalu. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


407. Abu Bakar An-Naisaburi menceritakan kepada kami, Al 
Hasan bin Muhammad mengabarkan kepada kami, Asbath 
mengabarkan kepada kami, Abu Hanifah mengabarkan kepada kami, 
dari Utsman bin Rasyid, dari Aisyah binti Ajrad, dari Ibnu Abbas, ia 
mengatakan, “(Jika lupa berkumur dan istinsyag) maka tidak perlu 
diulang, kecuali bila (dalam bersuci karena) junub.”“?! 


e. ۸‏ د حلا اپو کر ا ئا مُحَمَّدُ بن أَحْمَدَ بن الكت 5 ٿا عبد الله بر 


anam عَباس:‎ AN قالت: قال‎ BEN AA نسي‎ wi 
$ ٧ اا‎ dag و مک شق‎ 

408. Abu Bakar menceritakan kepada kami, Muhammad bin 
Ahmad bin Al Junaid mengabarkan kepada kami, Abdullah bin Yazid 
mengabarkan kepada kami, Abu Hanifah mengabarkan kepada kami, 
dari Utsman bin Rasyid, dari Aisyah binti Ajrad tentang orang yang 
junub lalu lupa berkumur dan ber-istinsyag, ia mengatakan, “Ibnu 


Abbas mengatakan, “Hendaknya berkumur dan ber-istinsyag lalu 
mengulangi shalat’? 


روو ear‏ سرو 


٠ a‏ ت EE Bab‏ ْحُسَيْنْ gi‏ إِسْمَاعيْلَ الْمَحَاملي» نا عَبْدُ الله بن أَحْمَدَ بن 


ره سم ge‏ “بير .36 هبر es- e‏ م مير ۸ Bi‏ 
موسی. aa Naa.‏ الله بن Sa US‏ وعلي بن Jama‏ 
المصري قالاً: ا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرو بن عَبْد الحالق قال: Was‏ ديون 


و o‏ قا 


خالد» 3 a | ana‏ عَنْ ابي هُرَيرَةَ قال 
WA‏ ول الله هه Lantan),‏ والاستنشاق. ابم 349 بن pa)‏ 


%1  Isnadnya lemah: HR. Al Baihaqi (1/179), dan ia mengatakan, “Utsman bin 
Rasyid dan Aisyah binti Ajrad tidak diketahui negerinya.” 

Lihat ketarangan yang lalu. Semuanya dari beberapa jalur dan E Vy 
lainnya yang menguatkan, namun semuanya bertumpu pada Aisyah binti 
Ajrad, sedangkan ia tidak dikenal, sebagaimana telah dikemukakan. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


فوصله akang‏ غَيْرُهُمًا. 
Al Husain bin Isma'il Al Mahamili menceritakan kepada‏ .409 
kami, Abdullah bin Ahmad bin Musa mengabarkan kepada kami. Dan‏ 
Muhammad bin Abdullah bin Zakariya An-Naisaburi dan Ali bin‏ 
Muhammad Al Mishri mengabarkan kepada kami, keduanya‏ 
mengatakan: Ahmad bin Amr bin Abdul Khalig mengabarkan kepada‏ 
kami, keduanya (dari kedua jalur tadi) mengatakan: Hudbah bin‏ 
Khalid menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah‏ 
menceritakan kepada kami, dari Ammar bin Abu Ammar, dari Abu‏ 
Hurairah, ia mengatakan, “Rasulullah SAW memerintahkan kami‏ 
untuk berkumur dan beristinsyag””' Daud bin Al Muhabbar‏ 
memutaba'ahnya, lalu menyambungkannya, namun yang lainnya‏ 
memursalkannya.‏ 


Ra 5٠‏ أَحْمَدُ ن يُرْسْفَ ‏ حلا ئا الْحَارِثْ Ip‏ مُحَمّد نا 
دَاود بن KA‏ ا Pap las‏ بن ابي Us‏ عن أبي JP Ga‏ 


سيوع ورم ره 307 o-‏ 


BD‏ مثله. لم سند عن Sala‏ هدق CAS‏ وره صن 
عمار» عن BAHAS BD‏ 


410. Ahmad bin Yusuf bin Khallad menceritakan kepada kami, 
Al Harits bin Muhammad mengabarkan kepada kami, Daud bin Al 
Muhabbar mengabarkan kepada kami, Hammad mengabarkan kepada 
kami, dari Ammar bin Abu Ammar, dari Abu Hurairah, dari Nabi 
SAW, seperti itu. Tidak ada yang menyandarkannya dari Hammad 
selain kedua orang ini, sedangkan yang lainnya meriwayatkannya 
darinya dari Ammar dari Nabi SAW, dan tidak menyebutkan Abu 
Hurairah. . 


403 Isnadnya lemah lagi kacau: HR. Al Baihaqi (1/52), Ibnu Al Jauzi di dalam 4t- 


Tahqiq (1/145), keduanya dari Hadbah Ibnu Khalid. Khalid Daud bin Al 
Muhbir menguatkan, namun riwayatnya ditinggalkan, At-Taqrib (1/234). 
Ibrahim bini Sulaiman Al Khallal menyelisihi keduanya, ia menyebutkan: Dari 
Hammad, dari Ammar bin Abu Ammar, dari Ibnu Abbas. Ia meriwayatkannya 
dari Musnad Ibnu Abbas. Lihat Nashb Ar-Rayah (1/16). 


Sunan Ad-Daraquthni — 


43. Bab Larangan Mandi dengan Air Sisa Mandi Wanita 


sA‏ حاتم 
3 2 2 و ووک 2 ...30 ...8 .30 كدق اهن ده 2 : GoT‏ 
الرازي» نا معلى بن اس نا عبد العزيز بن المختارء ن عاص Si‏ 
سه رو > . Ya aa Mb e-‏ سل + - ai‏ 5 و کنا نو 
عَنْ عبد الله بن سَرْحس: أن رَسُول الله 8 gi‏ أن يَعْتَسل الرحل pai‏ 
ai‏ وَالمَرأة بقضل Ja‏ وَلكن يَسْرَعَان جَميْعًا. حالفه شعبة. 
Abdullah bin Muhammad bin Sa'id Al Magburi‏ .411“ 
menceritakan kepada kami, Abu Hatim Ar-Razi menceritakan kepada‏ 
kami, Mu'alla bin Asad mengabarkan kepada kami, Abul Aziz bin Al‏ 
Mukhtar mengabarkan kepada kami, dari Ashim Al Ahwal, dari‏ 
Abdullah bin Sarjis: “Bahwa Rasulullah SAW melarang laki-laki‏ 
(suami) mandi dengan air sisa wanita (istri), dan melarang wanita‏ 


(istri) mandi dengan air sisa laki-laki (suami), akan tetapi hendaknya 
bersama-sama.” Syu'bah menyelisihinya. 


0 
مع‎ X 0 


GAS - ١‏ عبد الله بن محمد بن ك لمنری تا 


DKI BA - ٢‏ إِسْمَاعيْلء نا الحَسَنْ بن AI‏ نا وهب بن 
lan 2...‏ ...2 ا اه z PEK “UI. o‏ 
R‏ نا شعبة» عن عاصم» عن عبد الله بن سرججس» قال: Ia sg‏ 
Ne‏ ,0 و اوو tsa enot KA‏ ,8 وی 
وسل من فَضْل JE JB‏ وَطَهُوْرِهء JS Jai JAN NG‏ 
وا ل سي ;03 2- won... Tata‏ م EL so‏ ې 

المَرأة ولا طهورها. وهَذا مُوقوف صحيح وهو أولى بالصواب. 

412. Al Husain bin Isma'il menceritakan kepada kami, Al 
Hasan bin Yahya mengabarkan kepada kami, Wahb bin Jarir 
mengabarkan kepada kami, Syu'bah mengabarkan kepada kami, dari 
Ashim bin Abdullah bin Sarjis, ia mengatakan, “Wanita boleh 
berwudhu dan mandi dari air sisa mandi dan wudhu laki-laki, namun 


laki-laki tidak boleh wudhu dengan sisa mandi wanita dan tidak pula 
dengan sisa wudhunya.” Ini mauguf shahih, dan ini yang lebih 


Isnadnya shahih: HR. Al Baihagi (1/192); Ibnu Al Jauzi di dalam At-Tahgig 
(1/47) dari jalur pengarang. 

Lihat keterangan yang lalu. Al Baihagi mengatakan, “Ini mauguf dan lebih 
benar. Telah sampai kepadaku dari Abu Isa At-Tirmidzi dari Muhammad bin 


405 


— Sunan Ad-Daraguthni 


mendekati kebenaran. 


44. Bab Larangan Membaca Al Our'an Bagi Yang Junub dan 


Wanita Haid 
2 سه آم هد اب سيم هوم وره‎ o هوم 30 د هم و رت‎ 
حداننا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز» نا داود بن رشيدء نا‎ - ٤ 


Ga AA D 5 سه چې.‎ MA o - 03 مه‎ NALA KG AN 

إسماعيل بن عياش» عن موسى بن عقبة» عن افع» عن ابن Gah‏ قال: 
Pa Ona Ta NEK EIA , NO Tea EZ‏ .0 و .28 "7 PE a‏ 

قال رسول الله BB‏ لا يقرأ الحَائض ولا LI‏ شيعا Gaya‏ القرآن. 
Abdullah bin Muhammad bin Abdul Aziz menceritakan‏ .413 
kepada kami, Daud bin Rusyaid mengabarkan kepada kami, Isma'il‏ 
bin Ayyasy mengabarkan kepada kami, dari Musa bin Ugbah, dani‏ 
Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda,‏ 
“Wanita haid dan orang junub tidak boleh membaca sesuatu dari Al‏ 


Qur'an’ 2406 


Isma'il Al Bukhari, bahwa ia mengatakan, “Hadits Abdullah bin Sirjis pada 
bab ini yang benar adalah mauguf, barangsiapa memarfu 'kannya maka ia telah 
keliru.” Ibnu At-Turkumah menyebutkan di dalam 4 Jauhar, “Ini seperti yang 
telah lalu. Siapa yang mendahulukan yang marfu’ terhadap yang mauguf, dan 
menjadikan yang mauguf sebagai fatwa, maka tidak bertolak belakang dengan 
yang marfu'. Abdul Aziz bin Mukhtar riwayatnya telah dikeluarkan oleh Asy- 
Syaikhani (Al Bukhari dan Mulim) serta yang lainnya, dinilai tsigah oleh Ibnu 
Ma'in, Abu Hatim dan Abu Zur'ah sehingga tidak masalah bagi yang menilai 
mauguf pada yang dimaugufkannya. Al Baihagi telah melakukan hal semacam 
ini, yaitu ketika memadukan antara batu dengan air dalam istinja.” 

Isnadnya lemah: HR. At-Tirmidzi (131), Ibnu Majah (595), Al Baihaqi (1/87), 
Al Khathib (2/145); Ibnu Al Jauzi di dalam At-Tahgig (1/166); Abdullah bin 
Ahmad di dalam Al “lal (2/300); Ibnu Adi (1/294), (4/1391); Al Ugaili (1/90), 
Adz-Dzahabi di dalam As-Sair (6/118), semuanya meriwayatkan dari Isma'il 
bin Ayyasy. Saya katakan: Isma'il bin Ayyasy jujur dalam meriwayatkan dari - 
penduduk negerinya sendiri namun kacau dalam meriwayatkan dari yang 
lainnya, At-Tagrib (1/73), dan ini termasuk darinya. Ibnu Abi Hatim di dalam 
Al ‘Ilal (1/49) mengatakan, “Aku tanyakan kepada ayahku ...” lalu disebutkan 
haditsnya, Abu Hatim mengatakan, “Ini salah. Yang benar adalah ucapan dari 
Ibnu Umar.” Yakni bahwa ia mengira-ngira sampainya riwayat ini kepada Nabi 
SAW, namun yang benar adalah mauguf (pada Ibnu Umar). Al Baihagi 
mengatakan, “Mengenai ini ada catatan.” Muhammad bin Isma'il mengatakan, 
“Tentang kalian berdua telah sampai kepadaku darinya: Ini diriwayatkan oleh 
Isma'il bin Ayyasy dari Musa bin Ugbah, namun aku tidak mengetahuinya dari 


406 


Sunan Ad-Daraguthni — 


٤‏ - حا SA D‏ لرا Karan‏ بنْ ملد وَآخرون 
LA CNG‏ بن عرفت ANU‏ عیاش عن موسی إن عقي 
Ya'gub bin Ibrahim Al Bazzaz dan Muhammad bin‏ .414 

Makhlad serta yang lainnya menceritakan kepada kami, mereka 
mengatakan: Al Hasan bin Arafah mengabarkan kepada kami, Isma'il 


bin Ayyasy mengabarkan kepada kami, dari Musa bin Ugbah, dari 
Nafi”, dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW.” 


KI بْنْ محمد بن‎ MA EA - ٥ 
o a è P د وراو و روک وسن يد‎ i 2 Panl وس هم‎ 
نا سعيد بن يعقوب الطالقاني» نا إسماعيل بن عياش» عن‎ » ١ إبراهيم‎ 


- 
r 


0 tugu هو و و‎ 35. | z 


نا محمد بن إسحاق بن 


مُوْسَى بن عُقبّة EG‏ الله ن عُمَرَ عَنْ اف عن ابن E‏ عَنِ BU‏ 

مثلة. IA a AE‏ الربيّدي» عَنْ إسْمّاعيل. 

415. Ibrahim bin Muhammad bin Yahya menceritakan kepada 

kami, Muhammad bin Ishag bin Ibrahim Ats-Tsagafi mengabarkan 

kepada kami, Sa'id bin Ya'gub Ath-Thalagani mengabarkan kepada 

kami, Isma'il bin Ayyasy mengabarkan kepada kami, dari Musa bin 

Ugbah dan Ubaidullah bin Umar, dari Nafi”, dari Ibnu Umar, dari 

Nabi SAW, serupa itu.“ Ibrahim bin Al “Ala” Az-Zubaidi 
menguatkannya dari Isma'il. 


hadits lainnya, sementara haditsnya Isma'il dari orang-orang Hijaz dan Irak 
munkar.” Abdullah bin Ahmad mengatakan, “Aku tanyakan kepada ayahku 
tentang hadits...” lalu disebutkan haditsnya, ia melanjutkan, “Ayahku 
mengatakan, “Ini bathil. Aku mengingkarinya pada Isma'il bin Ayyasy.” Yakni 
bahwa ini merupakan perkiraan dari Isma'il bin Ayyasy.” Namun Isma'il bin 
Ayyasy tidak meriwayatkannya sendirian, karena Mughirah bin Abdurrahman 
menguatkannya, sebagaimana yang akan dikemukakan. 

Lihat keterangan yang lalu. 

Lihat keterangan yang lalu. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


407 
408 


e 30 35. ۶ Peran 


BAR) - 5‏ مُحَمَّدُ ن عبد الله بن صالح الأنهري» نا مُحَمَّدُ ii‏ 


جَعفر بن IH terj‏ إبراهيم بن العلا (H‏ إسمَاعيل 0 عياش» عن عبید الله 
3 229 شع هاس ل و Ia 3 4 e 223 ۰ - go‏ ر 
بن E‏ وموسى بن عقبة» عن ثافې عن ابن عمَرَ» عن النبي Du‏ 
Muhammad bin Abdullah: bin Shalih Al Abhuri‏ .416 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ja'far bin Razin‏ 
mengabarkan kepada kami, Ibrahim bin Al “Ala' mengabarkan kepada‏ 
kami, Isma'il bin Ayyasy mengabarkan kepada kami, dari Ubaidullah‏ 
bin Umar dan Musa bin Ugbah, dari Nafi”, dari Ibnu Umar, dari Nabi‏ 
SAW, seperti itu.”‏ 


b y 07 r 3 PIE و و ےم ي س س‎ 35. 3 PANA 
محمد بن حمدويه المروزي» نا عبد الله 0 حماد‎ Was - ۷ 
و‎ € 


جو ځ P 7 . =? oo.‏ زیي يه å na‏ وم 
الآملي» نا عَبْدُ المّلك بن مَسلمة» حذئني المغيرة بن عبد AI‏ عن 


رو سم ° وم LO.‏ `- ° ورت E‏ > روم * ` UP Ny‏ 
P 2 °‏ 2320 . - ام م م 

الحنْب شيعا من AJI a‏ هذا كان بمصرَء وَهذا غريب عن 
وهو ٠‏ 07 وم روم aan‏ ږو م r093 %7 20 o2‏ . 
D‏ ثقة» وروي عن ابي E‏ عن مُوْسَى إن 


وک 


417. Muhammad bin Hamdawaih Al Marwazi menceritakan 
kepada kami, Abdullah bin Hammad Al Amuli mengabarkan kepada 
kami, Abdul Malik bin Maslamah mengabarkan kepada kami, Al 
Mughirah bin Abdurrahman menceritakan kepadaku, dari Musa bin 
Ugbah, dari Nafi”, dari Ibnu Umar, ia berkata, “Rasulullah SAW 
bersabda, “Orang yang junub tidak boleh membaca sesuatu dari Al 
Our'an”.”"0 Saat itu Abdul Malik di Mesir. Ini riwayat gharib 


49 Lihat keterangan yang lalu. 

40 Lihat ketarangan yang lalu. Isnadnya lemah: Ini penguat riwayat Isma'il bin 
Ayyasy, Al Mughirah bin Abdurrahman menguatkannya. Yang meriwayatkan 
dari Al Mughirah adalah Abdul Malik bin Salamah, ia tidak kuat, dan 
haditsnya munkar. Ibnu Hibban mengatakan, “Ia seorang syaikh yang 
meriwayatkan dari orang-orang Madinah banyak riwayat yang diingkari yang 
tidak luput dari pengetahuan orang yang peduli terhadap Sunan.” Abu Hatim 


Sunan Ad-Daraguthni — 


(langka), dari Mughirah bin Abdurrahman, dan ia tsigah. 
Diriwayatkan juga dari Abu Ma'syar, dari Musa bin Uqbah. 


a r 


Bb - ٤٨‏ مُحَمّدُ بِنْ ada‏ مُحَمّدُ بِْ إسمَاعيل الْحَسّانِي» عَنْ 
رل عن بي مَعْشَ عن مُوْسى إن عُقبق عن اف عَنِ ابن TE‏ عَنٍ 
BI‏ قال: SS ai‏ لا يقرَآن من oTi‏ شيناً. 


418. Muhammad bin Makhlad menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Isma'il Al Hassani mengabarkan kepada kami, dari 
seorang laki-laki, dari Abu Ma'syar, dari Musa bin Uqbah, dari Nafi”, 
dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Wanita haid dan 
orang yang junub tidak boleh membaca sesuatu dari Al Qur an." 


۹ - حا An op Ke‏ مُحَمّد الصّفَارُ الا نا 


nye‏ للك H A‏ مس يم 


A E ورو‎ 3 


ني فل كن َم تهنا ته كم قا را ل J‏ 


407, 2 


افرعوا الْقرآنَ ما لَْ a‏ ؛ i op aa sari‏ اسا NG Su‏ 
حرفا وَاحدا. هو ص = عن عَلي. 

419. Abu Bakar An-Naisaburi dan Isma’il bin Muhammad 
Ash-Shaffar menceritakan kepada kami, keduanya mengatakan: 


mengatakan, “Ia haditsnya kacau, tidak kuat.” Haditsnya ini dinilai lemah oleh 
Ibnu Al Jauzi di dalam At-Tahgig karena keberadaan Al Mughirah bin 
Abdurrahman, Abu Ma'syar dan Isma'il bin Ayyasy. Namun Al Hafizh 
membantah penilaian lemah ini di dalam At-Talkhish (1/138), ia mengatakan, 
“(Penilaian) itu tidak tepat —yakni penilaian Ibnu Al Jauzi- mengenai hadits ini, 
karena Mughirah adalah orang tsigah.” 

Isnadnya lemah: Lihat keterangan yang lalu. Di dalam sanadnya terdapat Abu 
Ma'syar, ia lemah, dan orang yang meriwayatkan darinya tidak diketahui. 


411 


— Sunan Ad-Daraguthni 


Muhammad bin Abdul Malik Ad-Dagigi mengabarkan kepada kami, 
Yazid bin Harun mengabarkan kepada kami, Amir bin As-Samth 
mengabarkan kepada kami, Abu Al Gharif Al Hamdani mengabarkan 
kepada kami, ia mengatakan, “Kami bersama Ali di tanah terbuka, 
lalu ia keluar menuju puncak lahan. Demi Allah, aku tidak tahu, 
apakah ia buang hajat kecil atau hajat besar. Kemudian ia minta 
diambilkan setimba air, lalu ia mencuci kedua telapak tangannya, 
mengepalkannya, lalu membaca sebagian ayat Al Our'an dan 
mengatakan, “Bacalah Al Our'an selama kalian tidak junub. Bila 
mengalami junub, maka jangan, walaupun hanya satu huruf.””? Ini 
riwayat shahih dari Ali. 


A D o مه‎ oj 7 P NP AE 
نا العئاس بْنْ محمد تا أبو‎ Gua إسماعيل بن محمد‎ Wi - ٠ 


عم 7 NG 2 a‏ ال U il 0 ya‏ ۸ مَالك )4 pe 2 a5‏ عَبْد املك 
نْ حُسَيْنء حَدَتَني A‏ اِسُحَاقَ السسبيعي» عن الْحَارث» عَنْ عَلي. قال ابو 

PT 2‏ ۾ - 8 7 ا ر è‏ ره 
مَالك: Ga)‏ مُوْسَى الأئصاري» عن عَاصم gi‏ كلب الحَرمي؛ عَنْ 


ووه e‏ . هم y ya wi ea Ma‏ صم ص ك وه 
أبي يردق عن أبي مُوْسَىء GAIS‏ قال: قال رَسُوْل الله 4#: يا علي إلي 
NG a Sin Lan‏ لتفسي» لا ثقرا القرآن. 
r r‏ م ك OE‏ + سی ng 2 2 ho‏ خو An‏ شه دخ “ 
وات SL Dg NG li‏ ولا وات ساجد» ولا صل cala‏ عاقص 
ge zaas NG apa?‏ | لحمار. 
Isma'il bin Muhammad Ash-Shaffar menceritakan kepada‏ .420 

kami, Al Abas bin Muhammad mengabarkan kepada kami, Abu 
Nu'aim An-Nakha'i Abdurrahman bin Hani' mengabarkan kepada 
kami, Abu Malik An-Nakha'i mengabarkan kepada kami dari Abdul 
Malik bin Husain mengabarkan kepada kami, Abu Ishag As-Sabi'i 
menceritakan kepadaku, dari Al Harits dari Ali. Abu Malik 
mengatakan: Dan Musa Al Anshar mengabarkan kepadaku, dari 


42 Isnadnya hasan mauguf. HR. Ahmad secara marfu’ dari Ali; Abu Ya'la dari 


Ali secara marfu’, dan para perawinya tsiqah; Al Majma’ (1/276); Dikeluarkan 
juga oleh Al Baihagi (1/89) dari jalur Al Hasan bin Hasan dari Mahir. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


Ashim bin Kulaib Al Jarmi, dari Abu Burdah, dari Abu Musa. 
Keduanya mengatakan, “Rasulullah SAW berkata, “Wahai Ali! Aku 
rela bagimu apa yang aku rela bagi diriku, dan aku benci bagimu apa 
yang aku benci bagi diriku. Janganlah engkau membaca Al Our'an 
ketika engkau junub, tidak pula ketika engkau ruku, tidak pula ketika 
engkau sujud, dan janganlah engkau shalat ketika engkau 
menguraikan rambutmu, dan janganlah engkau merunduk"?' (ketika 
ruku) seperti merunduknya keledai’ ۹ 


ا مَخلّد SAI HE e‏ ا a‏ عَنْ 
SR Ag‏ عبد الله La‏ قال: 
کل Ia‏ الله 4 يَؤماً Lab‏ نع قَالَ: E Ara‏ أغتّسل. فقلت 


10 مرم هو مه م بير مم‎ - of 


له الت SR‏ : نعم. ab Wu Ob.‏ بْنَ Med‏ فَخَرَّجَ إلى 


ل 


© > 


رَسول الله وك فقال: L ih, aa ka.‏ فقال: نعي 
An ana i ety‏ ۶ & أغتسل. 


421. Ibnu Makhlad Ash-Shaghani menceritakan kepada kami, 
Abu Al Aswad mengabarkan kepada kami, Ibnu Lahi'ah mengabarkan 
kepada kami, dari Abdullah bin Sulaiman, dari Tsa'labah bin Abu Al 
Kanud, dari Abdullah Al Ghafigi, ia mengatakan, “Pada suatu hari 
Rasulullah memakan makanan, lalu berkata, “Tutupi aku agar bisa 
mandi.” Lalu aku tanyakan kepada beliau, “Apakah engkau junub.” 
Beliau menjawab, “Ya.” Lalu aku beritahukan hal itu kepada Umar bin 
Khaththab, maka ia pun menemui Rasulullah SAW lalu berkata, 
“Orang ini menyatakan bahwa engkau makan padahal engkau junub.” 
Beliau pun menjawab, “Benar. Setelah aku berwudhu, aku makan dan 


minum, tapi aku tidak membaca (Al Qur'an) sehingga aku mandi’ ۹ 
413 Yakni menundukkan kepalanya ketika ruku lebih rendah dari punggungnya. 

١٩٩  Isnadnya lemah: HR. Ahmad (1/146) dari jalur Israil bin Yunus dari Abu Ishaq. 
Di dalam sanadnya terdapat Al Harits Al A'war, ia lemah. Sedangkan Abu 
Ishaq As-Sabi'i tsiqah, ahli ibadah, namun hafalannya kacau di masa akhirnya, 
At-Tagrib (2/73). 

Isnadnya lemah: HR. Al Baihaqi (1/89), Dikeluarkan juga oleh Ath-Thabarani 
(19/295) dari jalur Ibnu Lahi'ah. Ibnu Lahi'ah lemah sebagaimana telah 


415 


— Sunan Ad-Daraguthni 


a علي بن مُحَمّد المصري» نا يَحْبَى بن ايوب‎ Gia - ٢ 
3 وبي‎ 3. - 


a‏ ا ابن Ea‏ عَنْ عَبْد الله oG oi‏ عن تعلبة : أن أبي 


Ss‏ عن عبد الله بن مالك العَافقي» Span a i‏ الله قي ل 


ع کے 


E KL رر هو‎ HH o 
ر زا اور‎ bid اا‎ p a لمر بن‎ 
تی أفتسل.‎ NG 


422. Ali bin Muhammad Al Mishri menceritakan kepada kami, 
Yahya bin Ayyub Al Allaf mengabarkan kepada kami, Sa'id bin Ufair 
mengabarkan kepada kami, Ibnu Lahi'ah mengabarkan kepada kami, 
dari Abdullah bin Sulaiman, dari Tsa'labah bin Abu Al kanud, dari 
Abdullah bin Malik Al Ghafigi: Bahwa ia mendengar Rasulullah 
SAW mengatakan kepada Umar bin Khaththab, “Apabila aku telah 
berwudhu dan aku dalam keadaan junub, aku makan dan minum, 
namun tidak melaksanakan shalat dan tidak pula membaca (Al 
Qur'an) sehingga aku mandi.” 


PAN‏ 30 5.3 07 4 وو 


Wd - ۳‏ يحيى بن محمد محمد بن صّاعد نا عبد الله ji‏ عمران 
daan‏ نا Ap OL‏ وشت ڪن ap‏ بي مر عن عند اله نن 
سلمف عن علي قال: کان SL‏ يَحْجْبهُ عَنْ قراءة oral‏ شيء | yı‏ 


© سر سم 


أن AS OK‏ قال سفيان: قال لي د a ENG‏ اح 


423. Yahya bin Muhammad bin Sha'id menceritakan kepada 
kami, Abdullah bin Imran Al Abidi mengabarkan kepada kami, 


Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Mis'ar dan Syu'bah, dari Amr 


dikemukakan lebih dari sekali, biografinya dicantumkan di dalam Adh- 
Dhu'afaa wa Al Matrukin (65), Al Majruhin (2/11); Adh-Dhu 'afa' Ash-Shaghir 
(190). 

Lihat keterangan yang lalu. Isnadnya lemah juga karena kelemahan Ibnu 
Lahi'ah. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


bin Murrah, dari Abdullah bin Salamah, dari Ali, ia mengatakan, 
“Adalah Nabi SAW, tidak ada sesuatu pun yang mengahalangi beliau 
untuk membaca Al Qur'an, kecuali ketika sedang junub.”"' Sufyan 
mengatakan, “Syu'bah mengatakan kepadaku, “Aku belum pernah 
mendapatkan hadits yang lebih bagus dari ini.” 


SNI‏ ابو بكر محمد بن عم إن اراب المقدل بالرملة ولت 
AK Jah ai‏ قالاً: نا SN BR‏ وس التنادي نا 
Hi‏ بن عُثمَانَ السار نا إِسْمَاعيْل بْنْ AE‏ عَنْ رَمْعَةَ بْنِ صالح» 
أن رَسُوْلَ الله 8 نی يقرأ Wasi‏ القرآن وَهُوَ duni‏ صالخ 
TIH‏ پر 7 z‏ هه & ١ Í‏ 
وغيره لا يذكر عن ابن عباس. 
Abu Bakar Muhammad bin Umar bin Ayyub Al‏ .424 
Mu'addal mengabarkan kepada kami di Ramlah dan Al Hasan bin Al‏ 
Hadhir Al Mu'addal mengabarkan kepada kami di Makkah, keduanya‏ 
mengatakan: Ishag bin Ibrahim bin Yunus Al Baghdadi mengabarkan‏ 
kepada kami, Yahya bin Utsman As-Simsar mengabarkan kepada‏ 
kami, Isma'il bin Ayyasy mengabarkan kepada kami, dari Zam'ah bin‏ 
Shalih, dari Salamah bin Wahram, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dari‏ 
Abdullah bin Rawahah: “Bahwa Rasulullah SAW melarang seseorang‏ 
di antara kami untuk membaca Al Our'an apabila dalam keadaan‏ 
junub.” Isnadnya layak, namun yang lainnya tidak menyebutkan:‏ 
dari Ibnu Abbas.‏ 


4? Isnadnya lemah: HR. Abu Daud (229): An-Nasa'i (1/144); At-Tirmidzi (146): 


Ibnu Majah (594): Ahmad (1/84): Ath-Thayalisi (101), Al Baihaqi (1/8988); 
Ibnu Al Jarud (94): Al Hakim (1/162), (4/107), Ibnu Abi Syaibah (1078-1079) 
dari berbagai jalur dari Amr bin Murrah. Di dalam sanadnya terdapat Abdullah 
bin Salamah, ia jujur namun hafalannya berubah, At-Tagrib (3375). 

Isnadnya lemah: Di dalam sanadnya terdapat Isma'il bin Ayyasy, ia jujur 
dalam meriwayatkan dari penduduk negerinya sendiri namun kacau dalam 
meriwayatkan dari yang lainnya, dan ini termasuk di antaranya. Gurunya 
adalah Zam'ah bin Shalih Al Madani, ia lemah, dan haditsnya pada riwayat 
Muslim disertai (riwayat lainnya), At-Tagrib (2040). 


418 


— Sunan Ad-Daraguthni 


0 4 
را ودس 


Cab ٤٥‏ يعقوب 08 IN AN‏ اسو فا 


z gý b- Ja An 2 |‏ په 
إسْماعيل بن عياش» عن aG‏ بن صالې عن سلمّة بن وهرام» عن 
wat‏ 


Na Deo x fa 3 en “GL Le ته رر‎ e e, TA 
الله هه أن يقرا‎ Jagung عکرمة عَنْ عبد الله بن رَوَاحَة قال: نَهَانَا‎ 


القَرآن وهو جنب. 

425. Ya'qub bin Ibrahim Al Bazzaz menceritakan kepada 

kami, Al Hasan bin Arafah mengabarkan kepada kami, Isma'il bin 

Ayyasy mengabarkan kepada kami, dari Zam'ah bin Shalih, dari 

Salamah bin Wahram, dari Ikrimah, dari Abdullah bin Rawahah, ia 

mengatakan, “Rasulullah SAW melarang seseorang dari iami untuk 
membaca Al Qur'an dalam keadaan junub.””? 


Pa 5 K م‎ 3 PE PA 
محمد بن مخخلدء نا العباس ب‎ Was - ٤) 
s 
3 03 وم وم‎ 6 


YG بن أَحْمَدَ الْحَدَادُ نا مُحَمَّدُ بِنْ سُيْمَانَ الوَاسطيء‎ ya بن‎ MAA 
و ا ر‎ 07 5 8 
عَنْ عكرمّة قال:‎ Ah تا رَمْعَة بْنْ صالح عَنْ سَلمَة بن‎ coal ا بو‎ 


4 س P 2 AN‏ 9 م 7 Pai) ٤‏ 24 7۸ 5 2 1 5 8 
کان ان رَوَاحَة مُضطجعا إلى جَنب امرأته» alis‏ إلى جاريّة له في ناحيّة 
r r r‏ .2 4 سم P‏ م 
٢‏ 0 7- و روم è 7 b, o - o 7 É o r T‏ 2 و 7 
الحجرة فوقع عليهاء وفزعت caah‏ فلم تجحده في مضجعه» فقامت 
e se r‏ کوھ سا 8 


° 8 مې هم 222 l o‏ ېه Lo EL‏ م s2‏ 
وخحرجحت» فرانه جاريته» فرجعت إلى البيت») فأحذت الشفرة» ثم 


RES رر و مه د ي‎ a e TU Lea 
حرجحت» وفرغ فقام. فلقيها تحمل الشفرة» فقال: مهيم؟ فقالت؟ مهيم»‎ 


r of, 7 $ WAN .. r DA ٣ 7 ره‎ 8 م٢۰‎ r سک‎ 2 07 r yg > © o; 
لوجات بين كتفيك بهذه الشفرة. قال: واين‎ Oa) حيث‎ NG لو‎ 
` a 2z 0 د‎ e Ore r EA ‫َ 2:۰ Ta r r 0 AN 0 or 
على الجاريّة. فقال: مَا رَأَيْتني» وقد هى رَسُول الله‎ Uh, وا قالث:‎ 
, ES اس وم‎ ARES ره و‎ o 12 Pa وځ روم‎ 19 r a 
رَسُول الله‎ i فاقراً. فقال:‎ da L القرآن وَهُوَ‎ sai أن يقرا‎ 88 


وه Si re soso 2 -7 de”‏ - 3 کے a PE‏ رر 


49 Lihat keterangan yang lalu. Isnadnya lemah juga. 


“Sunan Ad-Daraguthni — 


1 LET KAL + و عرو هل"‎ D غد ره ف قد ا وار اط و "اما‎ Ba 
فقلوبنا به موقتات أن ما قال واقع. يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا‎ 
بالله وكذبت البصر. ثم‎ LE استنقلت بالمش ركيّن المَضاحع. فقالت:‎ 
S3 فضّحك حى رایت تواجذة‎ agek 8 غذًا على رَسُول الله‎ 

426. Muhammad bin Makhlad menceritakan kepada kami, Al 

Abbas bin Muhammad Ad-Duri mengabarkan kepada kami. Dan 
Ibrahim bin Duyais bin Ahmad Al Haddad menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Sulaiman Al Wasithi mengabarkan kepada kami, 
keduanya mengatakan: Abu Nu'aim mengabarkan kepada kami, 
Zam'ah bin Shalih mengabarkan kepada kami, dari Salamah bin 
Wahram, dari Ikrimah, ia mengatakan, “Ibnu Rawahah sedang 
berbaring di sebelah istrinya, lalu ia berdiri menuju ke arah budak 
perempuannya di sujud kamar, lalu menggaulinya. Lalu istrinya 
terkejut karena tidak mendapatinya di sisinya, maka ia keluar lalu 
mendapatinya di atas budak perempuannya, maka ia kembali ke 
rumah, lalu ia mengambil pedang, kemudian keluar. Sementara Ibnu 
Rawahah sudah selesai lalu berdiri, kemudian berjumpa dengan 
istrinya yang tengah membawa pedang, maka ia pun bertanya, “Mau 
apa?” Ia menjawab, “Mau apa? Bila aku melihatmu lagi seperti yang 
telah aku lihat, pasti aku akan melukaimu dengan pedang ini di antara 
kedua bahumu.' Ibnu Rawahah bertanya lagi, “Memangnya dimana 
engkau melihatku?” Ia menjawab, “Aku melihatmu di atas budak 
perempuan.” Ibnu Rawahah berkata, “Engkau tidak melihatku. 
Rasulullah SAW telah melarang seseorang dari kami untuk membaca 
Al Our'an dalam keadaan junub.” Istinya berkata, “Kalau begitu, 
cobalah engkau baca.” Ibnu Rawahah berkata, “Rasulullah datang 
kepada kami membacakan kitab-Nya, tampak setelah sebagaimana 
terbitnya fajar. Beliau datang dengan membaca petunjuk kebutaan hati 
kami. Kami meyakininya bahwa apa yang diucapkannya benar-benar 
akan terjadi. Bila malam datang lambungnya jauh dari tempat 
tidurnya, sementara orang-orang musyrik tengah lelap di tempat 
tidurnya.” Istinya berkata, “Aku beriman kepada Allah, dan aku 
mendustakan penglihatanku.' Kemudian (keesokan harinya, atau di 
lain waktu) Ibnu Rawahah menemui Rasulullah SAW lalu 
memberitahukan hal tersebut, maka beliau pun tertawa hingga tampak 


— Sunan Ad-Daraguthni 


gigi geraham Rasulullah SAW. ° 


Mama EK - ۷‏ بن ملد تا Ni‏ حلف نا ابن عَمَار 
koya)‏ 5 نا عمر بن dj)‏ عن زَمْعَة بن D‏ عن zi:‏ بن وهرام» 


لاص اس 
ساد ورو 


عن da Ss‏ عن ابن عباس قال: دحل A‏ لله بن رواحت فذاکر نحوه» 
وقال: Aya Ol‏ الله که ; A‏ أن اسا E‏ 
Muhammad bin Makhlad menceritakan kepada kami, Al‏ .427 
Haitsam bin Khalaf menceritakan kepada kami, Ibnu Ammar Al‏ 
Maushili mengabarkan kepada kami, Umar bin Ruzaig menceritakan‏ 
kepada kami, dari Zam'ah bin Shalih, dari Salamah bin Wahram, dari‏ 
Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, “Abdullah bin Rawahah‏ 
masuk.” Lalu dikemukakan (riwayat) serupa itu, dan ia menyebutkan‏ 
(dalam redaksinya), “Sesungguhnya Rasulullah SAW telah melarang‏ 
seseorang untuk membaca (Al Qur'an) dalam keadaan junub.””'‏ 


۸ - حا امد بن مُحَمِّد بن ot‏ نا أَحْمَدُ بْنْ علي الا TE‏ 
الشغثاء عَلِي بن الْحَسَنِ الواسطي» تا فلم مانأ اده تی S‏ 


وو و 


Ca NG a NG anih Ta y عن جابر قال:‎ AN أبي‎ 

Ae 2 0 A القرآن. یحی‎ 

428. Ahmad bin Muhammad bin Ziyad menceritakan kepada 

kami, Ahmad bin Ali Al Abbar mengabarkan kepada kami, Abu Asy- 

Sya'tsa' Ali bin Al Hasan Al Wasithi mengabarkan kepada kami, 

Sulaiman Abu Khalid mengabarkan kepada kami, dari Yahya, dari ` 

Abu Az-Zubair, dari Jabir, ia mengatakan, “Wanita haid, orang yang 

junub dan juga wanita yang sedang nifas tidak boleh membaca Al 
Qur’ an.” Yahya adalah Ibnu Abi Unaisah, ia lemah. 

420 


421 
422 


Isnadnya lemah karena kelemahan Zam'ah bin Shalih. 

Lihat keterangan yang lalu. 

Isnadnya lemah: Di dalam sanadnya terdapat Yahya bin Abu Unaisah, ia 
lemah, At-Tagrib (2/343). Gurunya adalah Abu Az-Zubair, ia mudallis dan 


Sunan Ad-Daraguthni — 


45. Bab Larangan Menyentuh Al Our'an Bagi Yang Berhadats 


z 


a‏ امد مكلو SI‏ سَنْ بن أبي AN‏ نا عَبْدُ 
اراق ارتا مَعْمٌَ عَنْ عبد الله بن أب بكر عَنْ أ 
b 1 52‏ سل NA” 2 . e2:‏ یه E ۹ Ti.‏ 
کتاب التي هة لعَمْرو بن حَرْم: ألا تمس القرآن إلا على طهر. مرْسّل 


333 الوه 


وروانه نقات. 


429. Muhammad bin Makhlad menceritakan kepada kami, Al 
Hasan bin Abu Ar-Rabi’ mengabarkan kepada kami, Abdurrazzaq 
mengabarkan kepada kami, Ma’mar mengabarkan kepada kami, dari 
Abdullah bin Abu Bakar, dari ayahnya, ia mengatakan, “Dalam surat 
Nabi SAW untuk Amr bin Hazm (disebutkan): Tidak boleh menyentuh 
Al Qur'an kecuali orang yang telah suci” Mursal, dan para 
perawinya tsigah. 


2 


Gia - ۰‏ ابن مَخلد٬‏ ٿا aaa‏ بن اريم ٿا ابن اِريس نا dana‏ 


۶ 


Se‏ و ا 


e. la هول مس . ...6 . .. . سه‎ . 
کان في‎ JAR RP ِنُ عُمَارَة‎ 
مثله سواء.‎ In ن حَرْم حين بَعَنْهُ إلى‎ gga) کتاب رَسُول الله وي‎ 
430. Ibnu Makhlad menceritakan kepada kami, Humaid bin 
Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, Ibnu Idris mengabarkan kepada 
kami, Muhammad bin Umarah mengabarkan kepada kami, dari Abu 


Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm, ia mengatakan, “Dalam 
surat Rasulullah SAW untuk Amr bin Hazm ketika beliau 


meriwayatkan secara mu 'an'an, Dikeluarkan juga oleh Abu Nu'aim di dalam 
Al Hilyah (4/22) dari hadits Jabir secara marfu' dan isnadnya lemah. 

Isnadnya shahih mursal: HR. Malik di dalam Al Muwaththa" (177) dari jalur 
Yahya bin Malik dari Abdullah. Ibnu Abdil Barr mengatakan, “Tidak ada 
perbedaan pendapat terhadap Malik yang meriwayatkan hadtis ini secara 
mursal. Ia meriwayatkan secara musnad dengan cara yang baik, yaitu kitab 
yang masyhur di kalangan para pencari hadits, dikenal oleh para ahli ilmu, 
sehingga dengan ketenarannnya tidak dipermasalahkan isnadnya.” 


— Sunan Ad-Daraguthni 


423 


424 


mengutusnya ke Najran,” (disebutkan) sama seperti itu.” 


E i o نا سَعيْدُ ان‎ JAMAN لحُسَيْنْ بن‎ In 
UE an قال‎ Ap سياد أن‎ gih بن‎ É بر عاص‎ 


MAL TA مَس‎ Y UD قال‎ JU ييه‎ a 


431. Al Husain bin Isma'il menceritakan kepada kami, 06 
bin Muhammad bin Tsawwab mengabarkan kepada kami, Abu Ashim 
menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij menceritakan kepada kami, 
dari Sulaiman bin Musa, ia mengatakan: Aku mendengar Salim 
menyampaikan hadits dari ayahnya, ia berkata, “Nabi SAW bersabda, 
“Tidak boleh menyentuh Al Qur`an kecuali orang yang telah suci”. و‎ 


Cab - ٢‏ مُحَمَّدُ بن baa‏ ا ابن Cs Wa‏ عَبْدُ الرّرّاقء كا 
دک هوت EEIE‏ عن أينهما: أذ الب 
sis‏ فيه: ولا سر القن Si‏ طاهرًا. 


432. Muhammad bin Makhlad menceritakan kepada kami, 
Ibnu Zanjuwaih mengabarkan kepada kami, Abdurrazzag 
menceritakan kepada kami, Ma'mar mengabarkan kepada kami, dari 
Abdullah dan Muhammad keduanya putra Abu Bakar bin Hazm, dari 
ayah mereka: Bahwa Nabi SAW mengirim sebuah surat, di dalamnya 
(disebutkan): “Dan tidak boleh menyentuh Al Qur'an kecuali orang 
yang telah suci.” 8 


424 


a Lihat keterangan yang lalu. 
4 


Isnadnya lemah: HR. Al Baihaqi (1/88) dari jalur pengarang; Dikeluarkan juga 
oleh Ath-Thabarani di dalam Ash-Shaghir (2/139) dari jalur Yahya bin 
Abdullah dari Sa'id bin Muhammad bin Tawwab. Ia mengatakan, “Tidak ada 
yang meriwayatkannya dari Sulaiman bin Musa kecuali Ibnu Juraij, dan tidak 
ada yang meriwayatkan darinya selain Abu Ashim, sementara Sa'id bin 
Muhammad meriwayatkannya sendirian.” 

426 Lihat takhrij hadits no. 429; HR. An-Nasa'i (2/251); Abu Daud di dalam 
Marasilnya (hal. 13). 


Sunan Ad-Daraquthni — 


o 


. 30 315. و‎ Pd 2 و َه ما ره‎ PA 
5, D بكر النيسابوري» نا محمد بن یحی‎ OA - err 
بن موسىء نا‎ SA قالاً: نا‎ oú ا إبراهيم بن‎ JA ia Adi 
بن‎ SK GA | a 033 بن‎ BA jam بن‎ P 
EE محمد بن عَمُرو بن حَرم» عن ابه عن حَدّه: أن رَسُول الله‎ 
فيه: لآ يمس القرآن إلا طَاهرٌ.‎ NG كتاباء‎ adi إلى آهل‎ 
433. Abu Bakar An-Naisaburi menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Yahya mengabarkan kepada kami {h} Al Husain bin 
Isma'il menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Hani' mengabarkan 
kepada kami, keduanya mengatakan: Al Hakam bin Musa 
mengabarkan kepada kami, Yahya bin Hamzah mengabarkan kepada 
kami, dari Sulaiman bin Daud, Az-Zuhri menceritakan kepadaku, dari 
Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm, dari ayahnya, dari 
kakeknya: Bahwa Rasulullah mengirim sebuah surat kepada warga 


Yaman, yang mana di dalamnya (disebutkan): “Tidak boleh 
menyentuh Al Qur'an kecuali orang yang telah suci?” 


نز Pama Sa ata‏ ٿا حَعْفْرٌ بِنْ ابي oni‏ الطيالسي» 
PA‏ ني Jen‏ بن SA‏ المنْقري» قال: an‏ أبي» اسو ga‏ 
gi a Jaa T‏ بلآل» عَنْ حَكيم بن حزام: of‏ 
ای 4# قال له: لا مَس الْقرآن إلا وأئت عَلَى ae‏ 


434. Muhammad bin Makhlad menceritakan kepada kami, 
Ja’far bin Abu Utsman Ath-Thayalisi mengabarkan kepada kami, 
Isma'il bin Ibrahim Al Minqari menceritakan kepadaku, ia 


47 Isnadnya lemah: HR. Ibnu Al Jauzi di dalam At-Tahgig (1/165); Al Baihaqi 
(1/309). Di dalam sanadnya terdapat Sulaiman bin Argam, yaitu yang 
disebutkan di dalam isnadnya dengan “Sulaiman bin Daud” ini perkirakan dari 
salah seorang perawi hadits ini. Sulaiman bin Arqam lemah, At-Tagrib (1/322). 
Abu Daud mengatakan, “Al Hakam bin Musa —yakni lalu ia menybutnya Musa 
bin Daud- telah mengira demikian, padahal sebenarnya adalah Sulaiman bin 
Argam.” 


[312] — Sunan Ad-Daraguthni 


mengatakan: Aku mendengar ayahku —mengatakan-: Suwaid Abu 
Hatim mengabarkan kepada kami, Mathar Al Warrag mengabarkan 
kepada kami, dari Hassan bin Bilal, dari Hakim bin Hizam: Bahwa 
Nabi SAW bersabda kepadanya, “Janganlah engkau menyentuh Al 
Qur'an kecuali engkau dalam keadaan suci.” 
بلآل من عائشة‎ ip حَسَان‎ pena جَعْفرا يِقول:‎ maan قال لا ابن مَخلّد:‎ 
له: سمع مَطر من حسان؟ فقال: نعم.‎ JS وعمار»‎ 
Ibnu Makhlad mengatakan kepada kami: Aku mendengar 
Ja'far mengatakan: Hassan bin Bilal mendengar dari Aisyah dan 
Ammar. Lalu ditanyakan kepadanya, “(Apakah) Mathar bin Hassan 
mendengar dari Hassan?” Ia menjawab, “Ya.” 


KAN محمد بن عَبْد الله بن غيّلانء نا الحسن بن‎ Eh - ٣٥٠ 


Ui,‏ أَحْمَدُ بن مُحَمّد بن اسمَاعيل AN‏ مُحَمَّدُ بن عبد الله 
Si‏ قالاً: نا إِسْحَاق الأزرق» نا القاسم بن عُثمَان البصري» عن انس 
2 ك # م 6 - 
بن مالك قَالَ: ep‏ عُمَرُ ali‏ اليف Sushi‏ 
رک او اد رق افق و و f G e‏ اله اس 
صبوا. فاتاهما عمر وعندهما رجحل من المهاحرين يقال حباب» 
ee r z 3. P‏ اسم و . 9 و عه 
وَكَانُوا يَقَرَعِْنَ Gad)‏ فقال: أغطونئ الكتاب الذي عندكم فأقرؤة. 
a2 ..‏ 


وکان ab‏ يقرا الكتاب. فقالت له UM EN‏ رخس ولا YES‏ 
RAN NIL‏ 9 1 یا es RA; si Eá Sai A‏ 
المطهرون» فقم فاغتسل أو تو . فقام عمر فتو )نم Al‏ ب 
سن وځري ee A‏ رت 8 

435. Muhammad bin Abdullah bin Ghailan menceritakan 


“8 Isnadnya lemah: HR. Al Hakim (3/485); Ath-Thabrani di dalam Al Kabir 
(3/230), (9/33), keduanya dari jalur Suwaid Abu Hatim. Dishahihkan oleh Al 
Hakim dan diakui oleh Adz-Dzahabi. Saya katakan: Suwaid Abu Hatim adalah 
Al Hannath, ia jujur namun hafalannya buruk dan banyak kesalahan. Ibnu 
Hibban mengecapnya dengan cap yang buruk, 4t-Tagrib (1/340). Sedangkan 
Mathar Al Warraq jujur namun banyak salah, At-Tagrib (6721). 


Sunan Ad-Daraguthni — [313] 


kepada kami, Al Hasan bin Al Junaid mengabarkan kepada kami. Dan 
Ahmad bin Muhammad bin Isma'il Al Adami menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Ubaidullah Al Munadi mengabarkan kepada 
kami, keduanya mengatakan: Ishag Al Azrag mengabarkan kepada 
kami, Al Qasim bin Utsman Al Bashri mengabarkan kepada kami, 
dari Anas bin Malik, ia menuturkan, “Umar keluar sambil mengalungi 
pedang, lalu dikatakan kepadanya, “Sesungguhnya iparmu dan 
saudarimu telah murtad (yakni keluar dari agama jahiliyah dan 
memeluk Islam).' Maka Umar pun mendatangi keduanya, saat itu di 
sana sedang ada seorang laki-laki dari golongan Muhajirin yang 
bernama Khabbab, mereka sedang membaca surah Thaahaa, lalu 
Umar berkata, “Berikan kepadaku kitab yang ditangan kalian itu untuk 
aku baca.” Umar memang dapat membaca kitab (tulisan). Lalu 
saudarinya berkata, “Sesungguhnya engkau ini najis. Dan tidak boleh 
ada yang menyentuhnya (yakni Al Our'an) kecuali orang-orang yang 
suci. Pergi mandilah atau berwudhu.” Maka Umar pun wudhu, lalu 
mengambil kitab itu, kemudian membaca surah Thaahaa.””? Al 
Oasim bin Utsman tidak kuat. 


رصم ور aba YA)‏ قالاً: ا 


Lp‏ الدذوري» H‏ ال 8 Ai 3 Ni AG kk,‏ عن 


إبراهيم» عر Hae‏ قال: & a‏ سَلْمَانَ الفارسي في سف فقضى 
حَاحَتَهُ ah pah mi A ia‏ فقال: سلوني 


Ha ا‎ Uh ولم‎ aa ما ما‎ cb fa Aal في لست‎ 
aan لةه‎ cý 


436. Ali bin Abdullah bin Mubasysyir dan Muhammad bin 
Khalid menceritakan kepada kami, keduanya mengatakan: Abbas Ad- 
Duri mengabarkan kepada kami, Al Hasan bin Ar-Rabi' mengabarkan 
kepada kami, Abu Al Ahwash menceritakan kepada kami, dari Al 


“2 Isnadnya lemah: HR. Al Baihaqi (1/88) dari jalur Muhammad bin Amr Al 


Bakhtari dari Muhammad bin Abdullah Al Munadi. Di dalam sanadnya 
terdapat Al Oasim bin Utsman, ia tidak kuat. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


A'masy, dari Ibrahim, dari Algamah, ia menuturkan, “Kami bersama 
Salman Al Farisi dalam suatu perjalanan, lalu ia buang hajat, lalu 
kami katakan kepadanya, “Berwudhulah sehingga kami bisa 
menanyakan kepadamu tentang suatu ayat dari Al Qur'an.” Ia 
menjawab, “Tanyakanlah kepadaku, karena aku tidak menyentuhnya.” 
Lalu ia pun membacakan kepada kami apa yang kami kehendaki, 
padahal tidak ada air antara kami dan dia (yakni tidak berwudhu 
terlebih dahulu).”' Semua perawinya tsiqah, namun diselisihi oleh 
sejumlah perawi. 


CAK - ٢٧٤‏ مُحَمِّدُ بن salad‏ ا الْحَسّانِي» نا وكيم نا الأَعْمَش عَنْ 


ng‏ و gb‏ ا 
ea)‏ عن عبد GAP‏ من بن یرید قال: كنا مع سلمان TPS‏ فقضی 
(Aman‏ > كم حا uu: SB‏ عبد الله op‏ لعلا أن سنالك عَنْ 


u cb ر فقراً‎ E n LSI آيات. فقال:‎ 


bý ai a 

437. Muhammad bin Makhlad menceritakan TERA kami, Al 
Hassani mengabarkan kepada kami, Waki’ mengabarkan kepada 
kami, Al A'masy mengabarkan kepada kami, dari Ibrahim, dari 
Abdurrahman bin Yazid, ia menuturkan, “Kami sedang bersama 
Salman, lalu ia keluar untuk menunaikan hajat, lalu ia datang kembali, 
maka aku katakan, “Wahai Abu Abdillah, sebaiknya engkau 
berwudhu, mungkin kami akan menanyakan kepadamu tentang 
sejumlah ayat.” Ia menjawab, “Aku tidak menyentuhnya. Karena tidak 
boleh menyentuh Al Our'an kecuali orang-orang yang suci.” Lalu ia 
membacakan kepada kami apa yang kami kehendaki.””! Semua 
perawinya tsigah. 


230 Isnadnya shahih: HR. Al Baihaqi (1/88) dari jalur Waki’ dari Al A'masy dari 


Ibrahim dari Abdurrahman bin Yazdi. Ia mengatakan, “Kami bersama 
Sulaiman” lalu dikemukakan, yakni yang berikutnya. 
Isnadnya shahih: HR. Al Baihagi (1/88) dari jalur pengarang. 


Sunan Ad-Daraguthni — [315] 


kaa Nasa Was - +8‏ بُنْ مَحْلْد تا الصاغاني» ا شجَاعٌ بن AI‏ د 
الأعمش. و 3 na‏ 3 يط SPA AG‏ نا ابن jeni‏ 


E A CAN angi 
ئ أب‎ HA حاب‎ An فَقَضَى‎ JLN قال: کا مَقَۀُ في سف‎ 
اھ ای ا فقال: سنوي فا‎ di الله عا‎ a 
DE عَلَيْنَا قبل أن‎ An المطهرون.‎ YES HE 

E A 


438. Muhammad bin Makhlad menceritakan kepada kami, 
Ash-Shaghani mengabarkan kepada kami, Syuja’ bin Al Walid 
menceritakan kepada kami, Al A'masy menceritakan kepada kami. 
Dan Muhammad bin Makhlad menceritakan kepada kami, Ibrahim Al 
Harbi mengabarkan kepada kami, Ibnu Numair mengabarkan kepada 
kami, Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Al A'masy 
menceritakan kepada kami, dari Ibrahim, dari Abdurrahman bin 
Yazid, dari Salman, ia menuturkan, “Kami bersamanya dalam suatu 
perjalanan, lalu ia pergi untuk buang hajat, lalu datang kembali, maka 
aku katakan, “Wahai Abu Abdillah, berwudhulah, mungkin kami akan 
menanyakan kepada tentang suatu ayat dari Al Qur'an.” Ia pun 
berkata, “Tanyakanlah kepadaku, karena aku tidak menyentuhnya. 
Sesungguhnya tidak boleh menyentuhnya kecuali orang-orang yang 
suci.” Lalu kami menanyakan kepadanya, maka ia pun 
membacakannya kepada kami tenpa berwudhu.” 2 Maknanya saling 
mendekati. Semuanya shahih. 


401 4 z 3 3603 مود‎ 


٩‏ — حدنا محمد بن Ai PAGI sala‏ نتا نا عبد الله بن 
صالح» » AU‏ الأخوص» قال: & aer drg‏ 
RS,‏ قال: nya‏ الأَعْمّش» عَنْ 


“32  Isnadnya shahih: Lihat keterangan yang lalu. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


إبراهیم عن عبد الرحمن بن NI‏ عن سَلمَان بتحوه. وَهَذا مثلۀ. 
Muhammad bin Makhlad menceritakan kepada kami,‏ .439 
Ibrahim Al Harbi mengabarkan kepada kami, Abdullah bin Shalih‏ 
menceritakan kepada kami, Abu Al Ahwash mengabarkan kepada‏ 
kami, ia mengatakan: Dan Utsman menceritakan kepada kami, Jarir‏ 
mengabarkan kepada kami, Ahmad bin Umar mengabarkan kepada‏ 
kami, Waki’ menceritakan kepada kami, ia mengatakan: Dan‏ 
Abdullah bin Umar menceritakan kepada kami, Ibnu Fudhail‏ 
menceritakan kepada kami, dari Al A'masy, dari Ibrahim, dari‏ 
Abdurrahman bin Yazid, dari Salman, serupa itu, dan riwayat ini‏ 
seperti itu pula.‏ 


Te H تل‎ ip م بْنْ ملد نا محمد‎ PAN tea EN DU 


uka ga Opa‏ أله قرا يقد WS ea‏ صحاح. 

440. Muhammad bin “Makhlad menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Isma'il mengabarkan kepada kami, Waki' 
mengabarkan kepada kami, Sufyan mengabarkan kepada kami, dari 
Abu Ishaq, dari Yazid bin Mu'awiyah Al Absi, dari Algamah dan Al 
Aswad, dari Salman: “Bahwa ia membaca (Al Qur'an) setelah 
berhadats.””? Semuanya shahih. 


46. Bab Riwayat-Riwayat Tentang Sucinya Mani dan Hukumnya 
dalam Kondisi Basah dan Kering 


Kata بن إِسْحَاقَ اْحَرْبِي» ا‎ a ا‎ baa محمد بن‎ Wa - 44٠ 


هوم fo a-‏ دو و 


بن یحی بن Tas : AS‏ بن يوسف > H BN‏ شَرِيك» uv‏ 


r 


محمد ن عبد الرّحْمَنِء عَنْ عَطَاءِه عَنٍ gil‏ عباس قال: سُل BD‏ 


43 Lihat keterangan yang lalu. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


US SN, BELI Aja هو‎ US قال:‎ DI Hai عن المني‎ 
DA S بحرقة‎ Sa 

441. Muhammad bin Makhlad menceritakan kepada kami, 
Ibrahim bin Ishag Al Harbi mengabarkan kepada kami, Sa'id bin 
Yahya bin Al Azhar mengabarkan kepada kami, Ishag bin Yusuf Al 
Azrag mengabarkan kepada kami, Syarik mengabarkan kepada kami, - 
dari Muhammad bin Abdurrahman, dari Atha', dari Ibnu Abbas, ia 
menuturkan, “Nabi SAW ditanya tentang mani yang mengenai 
pakaian, beliau pun bersabda, “Sesungguhnya itu sama dengan lendir 
ingus dan air ludah. Dan cukup bagimu untuk mengusapnya dengan 
lap (sobekan kain) atau idzkhir (rumput jeruk/tumbuh-tumbuhan) ۹ 


ra z 2 
1. Je, t- و‎ 


AN عن شيك عن شحد إن عند‎ ani KNA 
ر‎ 00 pau St 0 هوو‎ 23 


Tidak ada yang memarfu'kannya (mengangkatnya hingga 
sampai kepada Nabi SAW) selain Ishag Al Azrag dari Syarik, dari 
Muhammad bin Abdurrahman, yakni Ibnu Abi Laila. Ia tsigah dan 
terdapat sesuatu dalam hafalannya (hafalannya buruk). 


oa ابن أب‎ US agih مل ا‎ ji Land D - 1 


PANA YANA الثؤب»‎ Har A في‎ AE عَنْ عَطَاءء عن ابن‎ 
عَنْكَ بإذحرة.‎ Haa والبرّاق.‎ ASI 
442. Muhammad bin Makhlad menceritakan kepada kami, Al 


Hassani mengabarkan kepada kami, Waki' mengabarkan kepada 
kami, Ibnu Abi Laila mengabarkan kepada kami, dari Atha', dari Ibnu 


44 TIsnadnya lemah: HR. Al Baihaqi (2/418); Ibnu Al Jauzi di dalam At-Tahgig 
(1/106) dari jalur pengarang. Di dalam sanadnya terdapat Muhammad bin 
Abdurrahman bin Abu Laila, iajujur namun hafalannya buruk sekali, At-Tagrib 
(2/184), dan yang meriwayatkan darinya adalah Syarik yaitu Al Qadhi, ia jujur 
namun banyak salah, hafalannya berubah semenjak menjabat sebagai gadhi. Ia 
seorang yang adil, utama, ahi ibadah, dan tegas terhadap ahli bid'ah, 4t-Tagrib 
(1.351). 


— Sunan Ad-Daraguthni 


Abbas, tentang mani yang mengenai pakaian, ia mengatakan, 
“Sesungguhnya itu sama dengan ingus dan air ludah. Hilangkanlah 


darimu dengan idzkhir.” 5ڈ‎ 


Was ٣‏ مُحَمَّدُ مُحَمَّدُ بن Aka‏ ; ا ea Jantan‏ ا الُحْميْدِيئُ 


IH‏ بشر بن 


بن بک DA HUA‏ 
قا a‏ الم من نوب IP‏ الله هة إذا كان يابساء iL‏ 
إذا كان رطباً. 


443. Muhammad bin Makhlad menceritakan kepada kami, 
Abu Isma’il At-Tirmidzi mengabarkan kepada kami, Al Humaidi 
mengabarkan kepada kami, Bisyr bin Bakr mengabarkan kepada kami, 
Al Auza'i mengabarkan kepada kami, dari Yahya bin Sa'id, dari 
Amrah, dari Aisyah, ia mengatakan, “Aku mengerik mani dari pakaian 
Rasulullah SAW apabila kering, dan aku mencucinya apabila 
basah.” 


که هوم و و z‏ روم هو و 


٤٤٤‏ ت عذنا al aa‏ ی إن ep‏ پد وله إن اي 
o H Ce‏ عن عُمُرو بن Wp o‏ عن لمان بن ng‏ عن 
عائشة HSE‏ : إن CAS‏ 4 من ثوب Ipa)‏ الله يي فأغسلةُ. صحيح. 
Ibrahim bin Hammad send rain kepada kami Ali bin‏ .444 | 
Harb mengabarkan kepada kami, Zaid bin Abu Az-Zarga'‏ 


mengabarkan kepada kami, Sufyan mengabarkan kepada kami, dari 
Amr bin Maimun, dari Sulaiman bin Yasar, dari Aisyah, ia 


435 Tsnadnya shahih mauguf: Waki’ bin Al Azrag menyelisihi maugufnya, dan itu 


yang benar sebagaimana yang diisyaratkan oleh Al Baihagi, ia mengatakan, 
“Dikeluarkan juga oleh Waki’ dari Ibnu Abi Laila secara mauguf pada Ibnu 
Abbas, dan itu yang benar.” Tampaknya kesalahan dari Syarik atau Ibnu Abi 
Laila yang memarfu 'kannya. Wallahu a'lam. 

Isnadnya shahih: HR. Ibnu Al Jauzi di dalam At-Tahgig (1/107); Abu Aa 
(1/203), keduanya dari jalur Al Auza’i. Al Bazzar menilainya ma 'lul (ada cacat 
tersembunyi) pada mursalnya. 


436 


Sunan Ad-Daraguthni — 


mengatakan, “Aku membuangnya dari pakaian Rasulullah SAW lalu 
aku mencucinya.” Shahih. 


سر فا هوم 


Cik - ٥‏ ان صاعدء نا بو ANI‏ نا بتر بْنْ adakah‏ ا ععرو 


e20 45. 


Opa 5‏ بن A Oa‏ عن سماد سا عَنْ aasi‏ أن a”‏ ' 
يا كان اذا Vol‏ و مني A E PAN‏ الصَّلاة “ati uh,‏ إلى 


بُقعه من Ja A‏ في ay‏ أبه. . صحيح. 
Ibnu Sha'id menceritakan Kana kami, Abu Al Asy'ats‏ .445 
mengabarkan kepada kami, Bisyr bin Al Mufadhdhal mengabarkan‏ 
kepada kami, Amr bin Maimun bin Mihran mengabarkan kepada‏ 
kami, dari Sulaiman bin Yasar, dari Aisyah: Bahwa Rasulullah,‏ 
apabila pakaiannya terkena mani, beliau mencucinya, kemudian beliau‏ 
pergi shalat dan aku masih melihat dengan jelas bekasnya pada‏ 
pakaiannya yang telah dicuci itu.” 8 Shahih.‏ 


٠‏ - حلا KA a OA‏ لاط ا 
ښْ ابي إسرائيل» حَدٌ ayah WAH Aa Jra 5 PAN: Bas‏ 
هو وه سو دنه و دد 


AN YG 1‏ حتابة NG‏ يب Je‏ الرّحُلَ. لا ينبت هَدَا م 


القاوص ah SY‏ بها ححة. 


446. Abu Utsman Sa'id bin Muhammad bin Ahmad Al 
Hannath menceritakan kepada kami, Ishag bin Abu Israil 
mengabarkan kepada kami, Al Mutawakkil bin Al Fudhail 


“7  Isnadnya shahih: HR. Muslim dalam kitab Bersuci (hadits no. 108): Abu 
Awanah (1/203), keduanya meriwayatkan dari jalur Amr bin Maimun. 

“88 Isnadnya shahih: HR. Al Bukhari dan Muslim dalam kitab Bersuci (hadits no. 
108) dari jalur Muhammad bin Bisyr dari Ibnu Maimun, Dikeluarkan juga oleh 
para penyusun kitab Sunan selain An-nasa'i, dan dikeluarkan juga oleh Ibnu Al 
Jauzi di dalam At-Tahgig (1/108). 


— Sunan Ad-Daraguthni 


menceritakan kepada kami, dari Ummu Al Oalush Amrah Al 
Ghadhiriyyah, dari Aisyah, bahwa ia menuturkan, “Rasulullah SAW 
tidak memandang adanya junub pada pakaian, tidak pula ada junub 
pada tanah, dan tidaklah laki-laki menyebabkan junub sesama 
lelaki.””” Ini tidak valid. Ummu Al Oalush tidak valid sehingga tidak 
bisa dijadikan argumen. 


47. Bab Apa Yang Harus Dilakukan Orang Yang Junub Apabila 
Hendak Tidur, Makan, atau Minum? 


5 و مد‎ Ga e ٧ 
عرو عَنْ عَائشة: أن ول الله‎ Un عن ابي‎ WA یونس عن عن‎ 


& کان اذا KAWA‏ جتابة 3 af s6‏ يتام ورا و للصّلاة فإذا ni‏ 
أن يأكل» Te. Sa‏ 


447. Ibnu Mani? menceritakan kepada kani Utsman bin Abu 
Syaibah mengabarkan kepada kami, Thalhah bin Yahya mengabarkan 
kepada kami, dari Yunus, dari Az-Zuhri, dari Abu Salamah atau 
Urwah, dari Aisyah: Bahwa apabila Rasulullah SAW mengalami 
junub dan hendak tidur, maka beliau berwudhu seperti wudhu untuk 
shalat, dan bila beliau hendak makan, maka beliau mencuci kedua 
tangannya lalu makan.” Shahih. 


v^ ` 


1 بو بكر Jee i e KA‏ الصائغ» نا 
ai‏ بن المنذرء Kas‏ ضر عن يوئس» عن . عن ابن شهاب» عن 
عُرْوَةَ وبي dala‏ زرو قالت: كان 7 ول الله 8 إذا اراد أن يام 


وهو ُنب Ca‏ وْضُوْءهٌ Wal‏ للصٌلاق وَإِذا E bari‏ يديه اکل 


439 Isnadnya lemah karena kelemahan Ummu Al Oalush. 
40 Tsnadnya shahih: An-Nasa'i (1/147). 


Sunan Ad-Daraguthni — [321] 


448. Abu Bakar An-Naisaburi menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Isma'il Ash-Shaigh mengabarkan kepada kami, 
Ibrahim bin Al Mundzir mengabarkan kepada kami, Abu Dhamrah 
menceritakan kepada kami, dari Yunus, dari Ibnu Syihab, dari Urwah 
dan Abu Salamah, dari Aisyah, ia mengatakan, “Adalah Rasulullah 
SAW, apabila hendak tidur sementara beliau junub, beliau berwudhu 
seperti wudhunya untuk shalat. Dan bila beliau hendak makan, beliau 
mencuci kedua tangannya lalu makan.”“' Shahih. 


z 
22 PAN 


کر o‏ رسي ; Lot o%‏ ار وی رو و á‏ وور 
۹ - حدننا أبو بكرء ا أبو الأزهرء ES‏ عبد SI‏ أنا ابن 


سو ا b rz PE aaa P‏ 8 اس هه PE‏ 
8 كان إذا أَرَادَ أن يتام وَهُوَ Serap SI‏ للصّلاة J3‏ أن يتا 


P 


دس D RA‏ براي روم ومو T2 l a‏ 6 دورد د ER‏ 5 
وكان إذا ارد أن يطعم وهو جنب غسل كفيه (jamang‏ فاه طعم. 
م ه سا 
Te‏ 


449. Abu Bakar menceritakan kepada kami, Abu Al Azhar 
mengabarkan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, 
Ibnu Al Mubarak mengabarkan kepada kami, dari Yunus, dari Az- 
Zuhri, dari Abu Salamah, dari Aisyah: Bahwa apabila Nabi SAW 
hendak tidur sementara beliau dalam keadaan junub, beliau berwudhu 
sebelum tidur seperti wudhu untuk shalat. Dan bila hendak makan 
sementara beliau dalam keadaan junub, beliau mencuci kedua 
tangannya dan berkumur, kemudian makan.” “2 Shahih. 


48. Bab Penghapusan Hukum: Air (mandi) Karena Air (Mani) 


8 د مر ځ PA‏ و .38 


gil Kis - go.‏ الطاهر بن بحر تا مُوْسى PRN‏ وحدتا محمد 


“I Lihat keterangan yang lalu. 


42 Isnadnya hasan: HR. Ibnu Majah (593). 


(322) — Sunan Ad-Daraguthni 


r‏ کرم 


20 - هم 


f bos e- 8.1‏ هت سه <o ٤‏ سه رو 
الحلبي. عن Jama‏ ابي OS‏ عن ابي حارم عن سهل 
اه مك موو 0 ah TE‏ 2 . 5 و 2 ور - Te‏ 
HA‏ أبي بن كعب: أن Gi‏ التي كانوا يفتون. أن الماء من الماءء 


$s 


r 


2:3 . ۰ 3 ٩ 53 Pa 8۶ ٢ 2:5 ` 6 
7 رخصها رسول الله وق في بَدء الإسلام ثم‎ Kam, 5S 
بالاغتسال بعد. ص صحيح.‎ 
450. Abu Ath-Thahir bin Bahir menceritakan kepada kami, 
Musa bin Harun mengabarkan kepada kami. Dan Muhammad bin 
Yahya bin Midras mengabarkan kepada kami, Abu Daud” 
mengabarkan kepada kami, keduanya mengatakan: Muhammad bin 
Mihran mengabarkan kepada kami, Mubasysyir Al Halabi 
mengabarkan kepada kami, dari Muhammad Abu Ghassan, dari Abu 
Hazim, dari Sahl bin Sa'd: Ubayy bin Ka'b menceritakan kepadaku: 
“Bahwa fatwa yang pernah mereka sampaikan, yaitu bahwa air 
(mandi) karena air (mani), adalah sebagai rukhshah yang diberikan 
oleh Rasulullah SAW di awal masa Islam. Kemudian setelah itu 
beliau memerintahkan kami untuk mandi.” Shahih. 


143 Yaitu Imam Abu Daud As-Sijistani pengarang kitab Sunan (yakni Sunan Abi 


Daud). 

Isnadnya shahih: HR. Abu Daud (215); Dikeluarkan juga oleh Ibnu 
Khuzaimah (225): Abu Daud (214); Ahmad (5/115); At-Tirmidzi (110), Ibnu 
Syahin di dalam An-Nasikh (49): Ibnu Majah (609), semuanya meriwayatkan 
dari jalur Yunus bin Yazid dari Az-Zuhri dari Sahl bin Sa'd dari Ubay bin 
Ka'b. Al Hafizh mengatakan di dalam At-Talkhish (1/143), “Musa bin Harun 
dan Ad-Daraguthni menyatakan bahwa Az-Zuhri tidak mendengarnya dari 
Sahl. Ibnu Khuzaimah mengatakan, “Orang ini tidak menyebut Az-Zuhri.' 
Yakni Abu Hazim —dengan mengisyaratkan kepada apa yang diriwayatkan 
oleh Abu Daud (214) dari Az-Zuhri: Seseorang yang aku rela terhadapnya 
menyampaikan kepadaku, bahwa Sahl bin Sa'd mengabarkan keapdanya, : 
bahwa Ubay bin Kab ...dst- yaitu Abu Hazim, kemudian ia 
mengemukakannya dari jalur Abu Hazim dari Sahl dari Ubay. Pada riwayat 
Ibnu Khuzaimah dari jalur Ma'mar, dari Az-Zuhri: Sahl mengabarkan 
kepadaku. Ini menolak perkataan yang menyatakan bahwa ia tidak 
mendengarnya darinya, namun Ibnu Khuzaimah mengatakan, “Aku khawatir 
bahwa ini kesalahan redaksi dari Muhammad bin Ja'far yang meriwayatkannya 
dari Ma'mar.” Saya katakan: Hadits-hadits para perawi Bashrah dari Ma'mar 
seringkali mengandung perkiraan, namun dalam kitab Ibnu Syahin dari jalur 
Mu'alla bin Manshur dari Ibnu Al Mubarak dari Yunus dari Az-Zuhri 


444 


Sunan Ad-Daraguthni — [323] 


BAN لكي‎ o 
ه هی د-- هه و‎ ga. اوه و دورد‎ BN ل ا‎ Sa 
E قال:‎ SA نا الحسين بن عمران» حدني‎ cô ja “Tu عبدان»‎ 


P 
وو‎ 


۰ z و*‎ 1٠ £ Be LA AL ع‎ P T ER 
بالاحر من‎ lik عروة عن الذي يجامع ولا رل فقال: قول التاس ان‎ 
سي و‎ 2 Ja y, 103 - £ 22 2 o- فل ع‎ y 03. af 
ذلك‎ Jay الله وي كان‎ Ja) عائشة: أن‎ gg BO مر رَسُول‎ 
4 ó مکار‎ . A هس‎ WA A si SAP or Tel 7 ng 2 Ar l- 
وامر الناس‎ Md ثم اغتسل بعد‎ Sa z ولا يعتسل» وذلك قبل‎ 
ده‎ 
| bu 


r . 


451. Muhammad bin Makhlad menceritakan kepada kami, 
Hamzah bin Al Abbas Al Marwazi mengabarkan kepada kami, Abdan 
mengabarkan kepada kami, Abu Hamzah mengabarkan kepada kami, 
Al Husain bin Imran mengabarkan kepada kami, Az-Zuhri 
menceritakan kepadaku, ia menuturkan, “Aku tanyakan kepada Urwan 
tentang seseorang yang bersetubuh namun tidak mengeluarkan sperma 
(tidak ejakulasi), ia pun menjawab, “Pendapat orang-orang adalah 
yang terakhir dari perintah Rasulullah SAW. Aisyah menceritakan 
kepadaku, bahwa Rasulullah SAW pernah melakukan itu dan tidak 
mandi, hal itu terjadi sebelum penaklukkan kota Makkah. Kemudian 


setelah itu beliau mandi dan memerintahkan orang-orang untuk 


mandi” 445و‎ 


(disebutkan): Sahl [yakni riwayat yang ditunjukkan tadi] menyampaikan 

kepadaku. Demikian juga yang dikeluarkan oleh Bagi bin Makhlad di dalam 
Musnadnya dari Abu Kuraib dari Ibnu Al Mubarak. Ibnu Hibban mengatakan, 
“Kemungkinannya Az-Zuhri mendengarnya dari seseorang dari Sahl, 
kemudian ia berjumpa langsung dengan Sahl lalu ia menyampaikanya dan ia 
mendengarnya langsung dari Sahl, kemudian dipastikan oleh Abu Hazim. 
Sementara itu, Ibnu Abi Syaibah meriwayatkannya dari jalur Syu'bah dari Saif 
bin Wahb dari Abu Harb bin Abu Al Aswad dari Umairah bini Bitsrabi dari 
Ubay bin Ka'b seperti itu. 
Isnadnya hasan: HR. Ibnu Syahin di dalam An-Nasikh wa Al Mansukh (54). Di 
dalam sanadnya terdapat Al Husain bin Imran, ia jujur namun tertuduh 
(memiliki cacat), At-Tagrib (1343). Dr. Al Hafnawi peneliti kitab An-Nasikh 
karya Ibnu Syahin telah keliru menduga sehingga ia menyebutnya “Al Hasan 
bin Imran”. Di situ dicantumkan cuplikan ucapan Al Hafizh yang menilai 
lemah terhadap haditsnya. 


445 


— Sunan Ad-Daraguthni 


49. Bab Najisnya Air Kencing, Perintah untuk Bersuci darinya, 
dan Hukum Air Kencing Hewan yang Boleh Dimakan Dagingnya 


Fa‏ دنم A‏ لر ده Uye‏ اد ISI‏ .هم en,‏ سه 
Lila - ٢‏ أحمد بن علي بن العلاء» نا محمد بن شوكر بن رافع 


7 تاه و tur”‏ د 20 وم وم b- o ۰ á lor‏ 
الطوسي» نا أبو اِسُحَاقَ الضرير إبراهيم بن زكرياء نا ثابت بن Ola‏ 
ده ار هم ° "و دلت سه e bs‏ 7 سي e‏ 
بن زي عن سعيد بن المسيب» عن عمار بن ياسر قال: انی 


علي رَسُؤْل BB‏ وأا على بغر اذلو مَاء في رکوة لي» فقال: یا عَمَارُ 
57 م ر ده sE o £ EEE z‏ له صړ إن م 1ھ مر مر 
ما تصتع؟ قلت: يا رسول الله بابي وأمى» أغسل وبي من نخامة 
sa al‏ يا عجان لما متسل PARI‏ 
والبوؤل» والقئء» وَالدّمء والمَني. يا عَمَّارٌ مَا EE PA BEE‏ 
وَالمّاء الذي في ركوتك الا سواء. 

452. Ahmad bin Ali bin Al ‘Ala’ menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Syaukar bin Rafi” Ath-Thusi mengabarkan kepada 
kami, Abu Ishag Adh-Dharir (orang yang buta) Ibrahim bin Zakariya 
mengabarkan kepada kami, Tsabit bin Hammad mengabarkan kepada 
kami, dari Ali bin Zaid, dari Sa'id bin Al Musayyab, dari Ammar bin 
Yasir, ia menuturkan, “Rasulullah SAW datang kepadaku, saat itu aku 
sedang di pinggir sumur mengambil air dengan cidukan air, lalu beliau 
bertanya, “Wahai Ammar! Apa yang sedang kau lakukan?” Aku 
menjawab, “Wahai Rasulullah! Demi ayah dan ibuku tebusannya, aku 
sedang mencuci pakaianku karena terkena dahak (lendir).” Beliau 
berkata, “Wahai Ammr! Sesungguhnya pakaian itu dicuci karena lima 
hal, (Yaitu terkena): kotoran (tahi), kencing, muntahan, darah dan. 
mani. Wahai Amar! dahakmu, air matamu dan air yang ada di 


cidukmu itu semuanya sama (yakni tidak najis)” 6 


46 Tsnadnya lemah: HR. Ibnu Al Jauzi di dalam Al “lal (1/331) dan di dalam 4t- 
Tahqiq (1/109); Al Bazzar (1/131); Al Baihaqi menilainya mu'allag (1/14): 
Disebutkan juga oleh Ibnu Adi dan oleh Adz-Dzahabi di dalam Al Mizan 
(1/363); Al Ugaili (1/176); Abu Nu'aim di dalam Tarikh Ashbahan (2/309), 
Abu Ya'la sebagaimana juga di dalam 4 Mathalib (23), Ibnu Iraq di dalam 
Tanzih Asy-Syari'ah (2/73), Ath-Thabarani di dalam Al Ausath dan Al Kabir 


Sunan Ad-Daraguthni — 


لم يروه غير ثابت بن A Mb‏ ضَعيْفٌ جد Lag Ha‏ ضعيفان. 
Tidak ada yang meriwayatkannya selain Tsabit Bin Hammad,‏ 
ia sangat lemah, sedangkan Ibrahim dan Tsabit keduanya lemah.‏ 


AS + tor‏ اد بن محمد إن زياف ٿا أَحْمَّدُ بْنْ علي Si‏ نا 
علي بن الْحَعْد عن ابي jin‏ الا زي د aa‏ ام وار ار 
رَسُوْلَ BS‏ رهوا م من eh Jp‏ 4 عذاب jal‏ منْهُ. الخ 
Na‏ 

453. Ahmad bin Muhammad bin Ziyad menceritakan kepada 

kami, Ahmad bin Ali Al Abbar mengabarkan kepada kami, Ali bin Al 
Ja'd mengabarkan kepada kami, dari Abu Ja'far Ar-Razi, dari 
Oatadah, dari Anas, ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, 
“Bersucilah kalian dari air kencing, sesungguhnya kebanyakan adzab 


kubur itu karena air kencing”! Riwayat yang terpelihara adalah 
yang mursal. 


A رو‎ Ng ام‎ SP 


KA is - ٤‏ الآدمي أَحْمَدُ ده اد ا عَبْدُ الله 
[WAN] - ož so‏ سرت 3 Jo‏ 3 وس o‏ 


PEEM‏ يحي بن ابي S‏ ٿا ya‏ بن مُصْعب عَنْ 
Hip yi Sa‏ ع بي الْحَهْبٍ ءَ عن IA‏ فالا قال ومول الله 3 
لا باس بول مَا pi Da E E gfu‏ بن IP eA‏ 
عن Ijah‏ عن مُحَارب بن دثار عن حابر. 
Abu Bakar Al Adami Ahmad bin Muhammad bin Isma'il‏ .454 


sebagaimana di dalam Al Majma' (1/283). Di dalam sanadnya terdapat Tsabit 
bin Hammad, ia dituduh memalsukan hadits. Sedangkan Ibrahim bin Zakariya 
lemah, Ali bin Zaid juga haditsnya lemah. 

Isnadnya hasan: HR. Al Hakim (1/183) dari jalur Abu Awanah dari Al 
A'masy, dari Abu shalih, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 
“Kebanyakan adzab kubur (adalah akibat) dari kencing.” 


— Sunan Ad-Daraquthni 


447 


menceritakan kepada kami, Abdullah bin Ayyub Al Makhzumi 
mengabarkan kepada kami, Yahya bin Abu Bukair mengabarkan 
kepada kami, Sawwar bin Mush'ab mengabarkan kepada kami, dari 
Mutharrif bin Tharif, dari Abu Al Jahm, dari Al Bara', ia berkata, 
“Rasulullah SAW bersabda, “Tidak apa-apa (yakni tidak najis) air 
kencingnya hewan yang dagingnya boleh dimakan”.”“$ Sawwar 
lemah. Yahya bin Al “Ala' menyelisihinya, ia meriwayatkannya dari 
Mutharrif, dari Muharib bin Ditsar, dari Jabir. 


ox Pt‏ 7 وم وير 


UAN سَعيّدُ بن عُثْمَانَ‎ USG سَهْل بن زياد‎ yi Cin - ٥ 
تا يح ن العلا عَنْ مُطَرّفء عن مُحارب بن‎ ranil عَمْرُو بن‎ 
ببوله.‎ AE دئار عَنْ جاب عن الب 4# قال: ما أكل‎ 


455. Abu Sahl bin Ziyad menceritakan kepada kami, ia 
mengatakan: Sa'id bin Utsman Al Ahwazi mengabarkan kepada kami, 
Amr bin Al Hushain mengabarkan kepada kami, Yahya bin Al ‘Ala’ 
mengabarkan kepada kami, dari Mutharrif, dari Muharib bin Ditsar, 
dari Jabir, dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Hewan yang boleh 
dimakan dagingnya, maka air kencingnya tidak apa-apa (yakni tidak 
najis)””” 


> .5 3 وم 


لا يثبت. عَمَرُو بن الحصين Lu‏ بن العلاء ضعيفان» وسوار بن 
مُصقب IE Cal‏ الف عَنْهُ فقيل as‏ ما أكل لَحْمهُ فلا Gi‏ 


“$ Isnadnya lemah: HR. Al Baihaqi (1/252) dari jalur Abdullah bin Raja” dari 


Sawwar, Dikeluarkan oleh Ibnu Al Jauzi di dalam At-Tahgig (1/101) dari jalur 
pengarang. Di dalam sanadnya terdapat Sawwar bin Mush'ab, yang mana 
Ahmad, Yahya bin Ma'in dan An-Nasa'i mengatakan, “Sawwar haditsnya ' 
ditinggalkan, dan kredibilitasnya diperdebatkan.” Saya katakan: Yahya bin Al 
“Ala' menyelisihinya, ia meriwayatkannya dari Muthraf bn Thuraif, dari 
Muharib, dari Jabir secara marfu’. Sebagaimana yang akan dikemukakan. 
Isnadnya lemah: HR. Al Baihaqi (1/252); Ibnu Adi (7/257); Ibnu Al Jauzi di 
dalam At-Tahgig (1/101), semuanya meriwayatkan dari Amr bin Ma'in. Di 
dalam sanadnya terdapat amr bin Al Hushain, ia haditsnya ditinggalkan, At- 
Tagrib (2/68). Gurunya adalah Yahya bin Al “Ala', ia dituduh memalsukan 
hadits, 41-1020715 (2/355). Ahmad mengatakan, “Ia pendusta, memalsukan 
hadits.” Al Falas mengatakan, “Haditsnya ditinggalkan.” 


Sunan Ad-Daraguthni — 


449 


سور 

Tidak valid. Amr bin Al Hushain dan Yahya bin Al “Ala 

lemah. Sawwar bin Musha'b juga matruk (haditsnya ditinggalkan). 

Ada perbedaan riwayat darinya, di antaranya dikemukakan darinya: 

“Hewan yang boleh dimakan dagingnya, maka bekas minumnya tidak 
apa-apa (yakni tidak najis).” 


Cia - ٩‏ به É‏ ن ji GEN‏ سيد AG UAN‏ بن 
ا .3 o‏ 30 .5 


نر الرّازِي» نا عبد الله بن رَجَاى نا Kah‏ بِنْ سوا عَنْ ah‏ عَنْ 
TA 3‏ عن NA‏ قال: قال ل الله Zh‏ : ما أكل لَحْمُهُ ee‏ 


َك 223 زرو ور لځ هد - - 


BA ag بسؤره. كذا يسميه عبد الله بن رجاء: لطن‎ 
نم هو سَوَارٌ بن مصعب.‎ 
456. Muhammad bin Al Husain bin Sa'id Al Hamdani 
menceritakannya kepada kami, Ibrahim bin Nashr Ar-Razi 
mengabarkan kepada kami, Abdullah bin Raja' mengabarkan kepada 
kami, Mush'ab bin Sawwar mengabarkan kepada kami, dari 
Mutharrif, dari Abu Al Jahm, dari Al Bara', ia berkata, “Rasulullah 
SAW bersabda, “Hewan yang boleh dimakan dagingnya, maka bekas 
minumnya tidak apa-apa (yakni tidak najis)”. Demikian Abdullah 
bin Raja' menyebutnya: Mush'ab bin Sawwar, lalu membalik 
namanya, padahal sebenarnya adalah Sawwar bin Mush'ab. 


S5 so v 


Bas ٧‏ أبو ; ر بْنْ ابي 5515 iya‏ حفظه؛ IH‏ د بن خالد نا 


روان بن cang) 7 Pa‏ عن J‏ بن خالد» GAN Jê‏ عن 
E‏ زک فر بان لت 
Abu Bakar bin Abu Daud menceritakan kepada kami dari‏ .457 


450 Isnadnya lemah: HR. Al Baihaqi (1/252) dari jalur Asid bin Ashim, dari 


Abdullah bin Raja’. Telah dikemukakan sebelumnya. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


hafalannya, Mahmud bin Khalid mengabarkan kepada kami, Marwan 
bin Muhammad mengabarkan kepada kami, Ibnu Lahi'ah 
mengabarkan kepada kami, dari Ugail bin Khalid, dari Az-Zuhri, dari 
Abdullah bin Abu Qatadah, dari ayahnya, ia mengatakan, “Hewan 
yang boleh dimakan dagingnya, maka kotorannya tidak apa-apa (tidak 
najis). 


SB AL Via - ۸٨‏ بِنْ قان نا عَبْدُ الله بن ji kara‏ صالح 
AN‏ مع الصبّاح ان ee ma Ji‏ ار و سه 
ana‏ ° مه سو وا اس Dara -9 è o‏ € رو 
السمان» عن ابن عون» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريره: أن رسول 
الله 3 قال: NE‏ من الْبَوْلء AG OB‏ عذاب القبْر منْهُ. الصُوَابُ 
Na‏ 
Abdul Bagi bin Qani’ menceritakan kepada kami,‏ .458 
Abdullah bin Muhammad bin Shalih As-Samargandi mengabarkan‏ 
kepada kami, Muhammad bin Ash-Shabbah As-Samman Al Bashri‏ 
mengabarkan kepada kami, Azhar bin Sa'd As-Samman mengabarkan‏ 
kepada kami, dari Ibnu Aun, dari Muhammad bin Sirin, dari Abu‏ 
Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Bersucilah kalian dari‏ 
air kencing, sesungguhnya kebanyakan adzab kubur karena air‏ 
kencing”? Yang benar bahwa riwayat ini mursal.‏ 


٩‏ - حَدَتَنَا بو علي dal‏ تا asa‏ بن علي الوَرّاق» تا عفان وَهُوَ 


na‏ 4 ما وو د ` م2 ٤ے‏ و z 0 5 Gak “ia‏ ه في 

قال: قال Jy)‏ الله RB‏ أکثر عذاب القبر في البول. صحيح. 

459. Abu Ali Ash-Shaffar menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ali Al Warrag mengabarkan kepada kami, Affan, 


٩۶١ Isnadnya lemah: Di dalam sanadnya terdapat Abdullah bin Lahi'ah, ia lemah. 
Pembahasan tentang hal ini telah dikemukakan lebih dari sekali. 

Isnadnya hasan: HR. Al Hakim (1/183) dari jalur Ibnu Awanah, dari Al 
A'masy, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, seperti itu. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


452 


yakni Ibnu Muslim mengabarkan kepada kami, Abu Awanah 
mengabarkan kepada kami, dari Al A'masy, dari Abu Shalih, dari Abu 
Hurairah, ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, “Kebanyakan adzab 
kubur adalah karena air kencing' .”*** Shahih. 


z Pe - | و ى‎ 2g . o 03.0 ٤ سوم‎ 

9 سالب ه 2 aan PA Wae 4 03 o‏ 2 ۰ 
إسحاق بن منصوره نا إسرائيل» عن ابي يحيى » aga a‏ عن ابن 
NGA‏ 


SAR SS قال: عَامّة عذاب‎ RB Pa ESY عباس‎ 
0 Ta 

460. Ahmad bin Amr bin Utsman menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Isa Al Aththar mengabarkan kepada kami, Ishag bin 
Manshur mengabarkan kepada kami, Israil mengabarkan kepada kami, 
dari Abu Yahya, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas, ia mengangkatnya 
kepada Nabi SAW, beliau bersabda, “Umumnya adzab kubur itu 


karena air kencing, maka bersucilah kalian dari air kencing.” 
Riwayat ini tidak ada masalah. 


50. Bab Hukum Air Kencing Bayi Laki-Laki dan Bayi Perempuan 
yang Belum Mengkonsumsi Makanan 


.. A or La و‎ e e Pa e y o- ھر ہے‎ 
caah قراءة عليه وأنا‎ JAN بن عبد‎ SA ابرا عَبْدُ الله بْنْ‎ - ٤٤١٤ 


43 Isnadnya shahih: HR. Al Hakim (1/183) dari jalur Muhammad bin Ya'qub, 


dari Muhammad bin Ali Al Warrag, ia mengatakan, “Hadits ini shahih menurut 
syarat Asy-Syaikhani (Al Bukhari dan Muslim), aku tidak menemukan cacat 
padanya, namun keduanya tidak mengeluarkannya.” 

Isnadnya hasan: HR. Al Hakim (1/183/184) dari jalur Muhammad bin Rafi’, 
dari Ishag bin Manshur dan Israil; Dikeluarkan juga oleh Ath-Thabarani 
(11/79-84, Ahmad bin Mani” sebagaimana disebutkan di dalam Al Mathalib 
(50): Al Bazzar (1/129). Di dalam sanadnya terdapat Abu Yahya Al Oattat, ia 
haditsnya lemah, A4t-Tagrib (2/489). Ahmad mengatakan, “Israil meriwayatkan 
darinya banyak sekali hadits-hadits munkar.” An-Nasa'i mengatakan, “Ia tidak 
kuat.” Ibnu Adi mengatakan, “Haditsnya boleh ditulis apa adanya.” Ad-Darimi 
mengatakan dari Ibnu Ma'in, “Ia tsiqah.” 


454 


— Sunan Ad-Daraguthni 


- 


d géi é béi. شهاب‎ mE: graai ثنا دَاود بن عمرو‎ 


£ تا و o-‏ 3 و و 1 A‏ 
Abi‏ وحدنا ا بن إسماعيل وأحمد بن مُحَمَّد بن يزيد 
روه و و 2 مير ره هس ° 


0 نر دس‎ aa 


ارا 2 عن : عا عن fó Ka‏ ال ابن A Pa 3 pe‏ 


وو 


315 J8, ره‎ ag ada پل با‎ MA 4 BADAN 


ن عَطْرو: NG‏ له S‏ يَطْعَم الطْعَامَ قلا a‏ 


461. Abdullah bin Muhammad bin Abdul Aziz mengabarkan 
kepada kami dengan cara dibacakan kepadanya dan aku 
mendengarkan, Daud bin Amr Al Musayyibi mengabarkan kepada 
kami, Abu Syihab Al Hannath mengabarkan kepada kami, dari Al 
Hajjaj bin Arthah. Dan Al Husain bin Isma'il dan Ahmad bin 
Muhammad bin Yazid Az-Za'farani menceritakan kepada kami, 
keduanya mengatakan: Muhammad bin Juwan bin Syu'bah 
mengabarkan kepada kami, Al Hasan bin Muhammad bin Abu Al 
Qasim An-Nakha'i mengabarkan kepada kami, Abu Syihab Abd 
Rabbih bin Nafi” mengabarkan kepada kami, dari Al Hajjaj bin 
Arthah, dari Atha', dari Aisyah, ia menuturkan, “Ibnu Az-Zubair 
kencing di pangkuan Nabi SAW, lalu aku mengangkatnya dengan 
perlahan, maka beliau bersabda, “Sesungguhnya ia belum 
mengkonsumsi makanan, maka kencingnya tidak apa-apa.” Daud bin 
Amr menyebutkan (dalam redaksinya): “Beliau bersabda, 
“Biarkanlah, karena sesungguhnya ia belum mengkonsumsi makanan, 
sehingga kencingnya tidak mengotori” ۹5 


a 5 re... 8 چم‎ Te ro داس و‎ o ورم‎ PAN 
AE بن إِسْمَاعيْل الآدَمِي أب بک نا‎ Aan أَحْمَدُ ن‎ WA - ٢ 


45 Isnadnya lemah: Di dalamnya terdapat Al Hajjaj bin Arthah, ia jujur namun 


banyak salah dan mentadlis, At-Tagrib (1/153) dan yang meriwayatkan darinya 
adalah Syihab Al Hannath, ia jujur namun tertuduh, At-Tagrib (2038). 


Sunan Ad-Daraguthni — [331] 


د رل تا مُعَاذْ o Eea Sa‏ 7 عن أب 


0ه دنل وین ka‏ وز فلم دز ود په »7 َال 
Gab Bp AMANGAN 2915‏ الطُعَامَ غسلاً حَميْعًا. 


462. Ahmad bin Muhammad bin Isma'il Al Adami Abu Bakar 
menceritakan kepada kami, Abdullah bin Al Haitsam Al Abdi 
mengabarkan kepada kami, Mu'adz bin Hisyam mengabarkan kepada 
kami, ayahku menceritakan kepada kami, dari Oatadah, dari Abu Harb 
bin Abu Al Aswad, dari Abu Al Aswad Ad-Dili, dari Ali RA, bahwa 
Nabi SAW bersabda tentang kencingnya bayi yang masih menyusu, 
“Kencingnya bayi laki-laki diperciki, sedangkan kencingnya bayi 
perempuan dicuci.” Qatadah mengatakan, “Ini apabila keduanya 
belum mengkonsumsi makanan, namun bila keduanya telah 
mengkonsumsi makanan, maka keduanya harus dicuci.” 


s. 


Pa Ba - €۳‏ الْمَحَاملي» IH‏ نا ابن الصبّاح» H‏ ان ا sa‏ بن 


بهذا لاساد Aa‏ تابعه عبد عَبْدُ asa)‏ عن هشام» وَوَقَفَهُ ابن al‏ 


. 
‫َ 


عَرُوبة عن 386 Es,‏ | 21 بن E E Ga‏ محمد بن عبد 


الْمَلك Aa‏ بو جَعْض تا ; ئا عَبْدُ الصّمّد بن عبد SJ‏ تا (laa‏ 
صاحبُ AA‏ عَنْ BBB‏ عن اين أ يي Ñi‏ عَنْ ah‏ عن عَلي: 

of‏ رو J‏ الله P‏ قال: - ٣۳٢ 200 T‏ .3 مسا 0 الجا قال 

رسول الله Rn:‏ م ينضح وبو حارية JAN‏ 

4% Isnadnya shahih: HR. At-Tirmidzi (610): Ibnu Majah (525): Ahmad (1/137); 
Al Baihaqi (3/415); Ibnu Hibban (247, Mawarid), Ibnu Khuzaimah (284), 
semuanya meriwayatkan dari Mu'adz bin Hisyam dari ayahnya. Al Hafizh 
mengatakan di dalam At-Talkhish (1/14), “Isnadnya shahih, hanya saja 
diperselisihkan tentang marfu' dan maugufnya serta maushul dan mursalnya. 
Al Bukhari menguatkan keshahihannya, demikian juga Ad-Daraguthni. 
Sementara Al Bazzar mengatakan, “Hisyam meriwayatkannya sendirian dari 


ayahnya.’ Hal ini pernah juga dilakukan dari hadits segolongan sahabat, dan 
isnad yang paling baik adalah hadits Ali.” 


— Sunan Ad-Daraguthni 


A - 5 5 Pa e ra Pa PJ z 
غسل بولهمًا.‎ Gab لم ر يَطْعَمّاء فإذا‎ Ú هذا‎ TAH 


463. Al Oadhi Al Mahamili menceritakan kepada kami, Ibnu 
Ash-Shabbah mengabarkan kepada kami, Affan mengabarkan kepada 
kami, Mu'adz bin Hisyam mengabarkan kepada kami, dengan isnad 
ini, seperti itu. Abdush Shamad memutaba'ah, dari Hisyam, 
sedangkan Ibnu Abi Arubah memaugufkannya (menyatakannya 
mauguf) pada Qatadah. Dan Al Husain bin Isma'il menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Abdul Malik Ad-Dagigi Abu Ja'far 
menceritakan kepada kami, Abdush Shamad bin Abdul Warits 
mengabarkan kepada kami, Hisyam sahabatnya Ad-Dastawa'i 
mengabarkan kepada kami, dari Qatadah, dari ayahnya, dari Ali, 
bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Kencingnya bayi laki-laki 
diperciki, sedangkan kencingnya bayi perempuan dicuci”! Qatadah 
mengatakan, “Ini apabila keduanya belum menkonsumsi makanan, 
namun bila keduanya telah mengkonsumsi makanan, maka kencing 
mereka harus dicuci.” 


r 9 y 07 9 و 0م‎ P e ` 07 03 P PAN 
محمد‎ gi وَأَحْمَد بن عبد الله‎ pira gi علي بن عد الله‎ Gi - ٤٢ 
مهو 3 و 30 مه | سر پر وو‎ A Na 30 وم‎ 2 5 0 2 
عَبْدْ الرَحمَنِ بن مَهّدي» ٿا يى بن‎ E الو کیل قالا: نا عمرو بن عَلي»‎ 
ed ٠. D . {2 د‎ ۴ Loe ° 2 . سو‎ 01 
LIS قال:‎ eg A الطائي»‎ tile ip مُحل‎ Pa IP 


r r 


úi ققاك. قأوليه‎ i قال:‎ AN رَسُوْل الله‎ as 


و يعني SR‏ بحسن | IG a‏ عَلَى صلاره» 


.22 َّ‫ کل 3 ماه 3 1 Ta‏ هم اك r‏ وي 03 ld ٨‏ 
فعا بمَاء فرشة عليه وقال: هكذا يصتم» يرش من الذكر KA‏ منّ 
A‏ 

464. Ali bin Abdullah bin Mubasysyir dan Ahmad bin 
Abdullah bin Muhammad Al Wakil menceritakan kepada kami, 


keduanya mengatakan: Amr bin Ali mengabarkan kepada kami, 
Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, Yahya bin Al 


457 Isnadnya shahih: Lihat keterangan yang lalu. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


Walid mengabarkan kepada kami, Muhill bin Khalifah Ath-Tha'i 
menceritakan kepada kami, Abu As-Samh menceritakan kepadaku, ia 
menuturkan, “Aku melayani Rasulullah SAW. Ketika beliau hendak 
mandi, beliau berkata, “Tutupkanlah kainmu padaku.’ Maka aku pun 
menutupkan kainku pada beliau dan membentangkan pakaian, yakni 
aku menutupi beliau. Lalu datanglah Hasan atau Husain kemudian 
kencing di dada beliau, maka beliau minta diambilkan air, lalu 
memercikinya, dan beliau bersabda, “Begitulah yang dilakukan 
terhadap (kencing) bayi laki-laki, sedangkan (kencing) bayi 
perempuan dicuci’ ۹ 


5 JANG ند‎ a EN إن‎ ayah حدقا محمد بن‎ e 


الواقدي» نا är jÚ:‏ ُنْ عبد الله بن nÉ‏ بن ريد Hg‏ عن اود 


بن a‏ عَنْ عكرمّة» عَنِ اب عَباسِ قال: ul‏ ال هت أ salon‏ 


زا نو هفرص کو 


465. Muhammad bin Amr bin Al Bakhtari menceritakan 
kepada kami, Ahmad bin Al Khalil mengabarkan kepada kami, Al 
Wagidi mengabarkan kepada kami, Kharijah bin Abdullah bin 
Sulaiman bin Zaid bin Tsabit mengabarkan kepada kami, dari Daud 
bin Al Hushain, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia menuturkan, “Nabi 
SAW atau kulit beliau terkena kencing bayi laki-laki yang masih 
kecil, lalu beliau menuangkan air padanya sekadar air kencingnya.””? 


“8 Isnadnya hasan: HR. Abu Daud (376): An-Nasa'i: Ibnu Majah (613): Al 


Baihagi (2/415), semuanya meriwayatkan dari Abdurrahman bin Mahdi dari 
Yahya bin Al Walid. 

Isanadnya lemah lagi munkar: Di dalam sanadnya terdapat Al Wagidi, ia 
lemah. Sedangkan gurunya adalah Kharijah bin Abdullah bin Sulaimah bin 
Zaid, ia jujur namun sering mengira-ngira, At-Tagrib (1616). Gurunya adalah 
Daud bin Al Hushain, ia tsiqah kecuali terhadap Ikrimah, dan ia dituduh 
menganut faham khawarij, At-Tagrib (1785). Ali bin Al madini mengatakan, 
“Apa yang diriwayatkannya dari Ikrimah adalah munkar.” Ibnu Uyainah 
mengatakan, “Kami menghindari hadits Daud.” At-Tahdzib (3/181). 


459 


— Sunan Ad-Daraguthni 


م وم 


a — 75‏ ا i‏ إسْمَاعيل الفارسي» 5 Su)‏ بن A‏ نا 


3 رن و هو و 


ANA SP a‏ إن متمد KE SIB‏ عباس 
SOR 53 eco‏ 5-9 سر زو نه 
في بول الصّبي قال: ta dl an‏ من SA‏ قال: كذلك Spa) Lo‏ 
3 مه ° 70 30 23 #3 وم پر 

الله Sip BB‏ حُسَيْنِ بن علي (ES‏ إبراهيم هو ابن أبي ga‏ ضعيف. 
Muhammad bin Isma'il Al Farisi menceritakan kepada‏ .466 

kami, Ishag bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Abdurrazzag 
mengabarkan kepada kami, dari Ibrahim bin Muhammad, dari Daud, 
dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, tentang kencingnya bayi laki-laki, ia 
mengatakan, “Disiramkan air padanya sebanyak air kencingnya.” Ia 
juga mengatakan, “Begitulah yang dilakukan Rasulullah SAW 


terhadap kencingnya Husain bin Ali RA.” [brahim adalah Ibnu Abi 
Yahya, ia lemah. 


51. Bab Riwayat-Riwayat yang Menyatakan bahwa Tidur Sambil 
Duduk Tidak Membatalkan Wudhu 


Aj‏ ې - gi‏ مي وو نس إن 


o‏ هو 2 هه د دا 


a رسول‎ ask قال: & تأي‎ Ta (3315 IH a Pa oké 

467. Dibacakan kepada Abu Al Qasim bin Mani' dan aku 
mendengarkan: Thalut bin Abbad menceritakan kepada kalian, Abu 
Hilal mengabarkan kepada kami, Qatadah mengabarkan kepada kami, 
dari Anas, ia mengatakan, “Kami mendatangi masjid Rasulullah 


SAW, lalu kami tidur, dan kami tidak memperbaharui .مهوم‎ 
Shahih. | 


460 Isnadnya lemah lagi munkar: Di dalam sanadnya terdapat Ibrahim bin 


Muhammad bin Abu Yahya Al Aslami Abu Ishaq Al Madini, ia riwayatnya 
ditinggalkan, At-Tagrib (1/43). Gurunya adalah Daud bin Al Hushain, 
biografinya telah dikemukakan pada hadits yang lalu. 
Isnadnya shahih mauguf: Lihat takhrij hadits berikut. 


461 


Sunan Ad-Daraguthni — 


سل ۶۵٢٢‏ يْ وهم د رش و رن هو و و 


٤٨‏ - ابرا عبد الله بن مُحَمّد بن عَبْد AN‏ نا مُحَمَّدُ Aa Ap‏ نا 


3 ob 


و و Ii‏ سم Pe‏ رورو ه É A if A s- E‏ د ےم r‏ 
ابن المبارك اتا مَعْمَرٌ عن قَادَق عَنْ أنس قال: LA Aa‏ أُصْحَاب 
ta A EAR- DAA po M 03 -‏ هو a? Le TE UN -É‏ 
رسول الله هة يرقظون للصلاة» حتى AN A‏ لأحدهم غطيطاء ثم 


3 2 o 2 2 2 č D, 2 - 2 
عنْدَنا وهم جلوس. صحيح.‎ ia يصلون ولا يتوضئون. قال ابن الْمُبارِكِ‎ 
468. Abdullah bin Muhammad bin Abdul Aziz mengabarkan 
kepada kami, Muhammad bin Humaid mengabarkan kepada kami, 
Ibnu. Al Mubarak mengabarkan kepada kami, Ma'mar mengabarkan 
kepada kami, dari Qatadah, dari Anas, ia menuturkan, “Aku pernah 
menyaksikan para sahabat Rasulullah SAW dibangunkan untuk shalat, 
sampai-sampai aku mendengar dengkuran salah seorang mereka, 
kemudian mereka shalat dan tidak berwudhu lagi.” Ibnu Al Mubarak 
mengatakan, “Menurut kami, bahwa mereka itu (tidur sambil) 
duduk.” Shahih. 


H aU بن اِسْماعيل نا أبو هشام الرفاعي»‎ aran 1 ji حا‎ - ٩ 


سه ...8 os - 0 rah ang 0. Seno.‏ با سا 
هشام الدستوائي» عن قتادة» عن A‏ قال: کان dya) SA‏ الله P‏ 
be TAN l o ۸ or‏ د هده و. Los o D‏ و ناخ Ca‏ 
ينتظرون العشاء حتى يخفقوا برعوسهم» ثم يقومون يصلون ولا 
Al Husain bin Isma'il menceritakan kepada kami, Abu‏ .469 
Hisyam Ar-Rifa'i menceritakan kepada kami, Waki’ mengabarkan‏ 
kepada kami, Hisyam Ad-Dastawa'i mengabarkan kepada kami, dari‏ 
Oatadah, dari Anas, ia menuturkan, “Para sahabat Rasulullah SAW‏ 
biasa menanti pelaksanaan shalat Isya, sampai-sampai mereka‏ 


menundukkan kepala (karena tidur sambil duduk), kemudian mereka 
berdiri melaksanakan shalat dan tidak berwudhu lagi.” Shahih. 


“22 Isnadnya shahih: HR. Al Baihaqi (1/120) dari jalur Al Qasim Al Baghawi dari 


Muhammad bin Humaid. 
Isnadnya shahih: HR. Muslim dalam kitab Haid (hadits no. 125); Abu Daud 
(200) dari jalur Qatadah dari Anas. 


463 


— Sunan Ad-Daraguthni 


52. Bab Menyucikan Tanah dari Air Kencing 


ور 8 رقو ؟ ر H a #8 o‏ 


بشرء نا عبد ١‏ 


0 3 سا 


ey سر شه‎ ag 
5 حدنا علي بن عبد الله بن‎ - ٠ 


لر روك a‏ رورو 7 مه AN‏ ;6 ۰ 3 07 3 ها كر ws o‏ 
هشيم» عن حميد وعبد العزيز بن صهيب» عن أنئس بن DG‏ 


من عرينة قدموا على رَسُول الله R3‏ المديتة By‏ فقال لهم سول 


الله dB‏ شم رجتم إلى إبل الصّدقة فشرش م Kan‏ 


z 


a‏ د SE -2 z ga A NG Teka‏ دن EA Se‏ وم م لغ 
ففعَلوًا ذلك فَصّحُواء فأقبلوا على الرعاة فقتلوهم واستاقوا NP‏ رَسُول الله 
P NA r Y kar‏ إن 74 و 8 4 2 P #7 0 {ír ©, 1 y‏ 1 0 


sioa G نو ۸ ا‎ osb LLL 0213 نځه‎ or EE 
فقطع أيديهم وارجلهم» وسمل اعینهم» وتركوا بالحرة حتى ماتوا.‎ 

470. Ali bin Abullah bin Mubasysyir menceritakan kepada 
kami, Abdul Hamid bn Bayan mengabarkan kepada kami, Husyaim 
mengabarkan kepada kami, dari Humaid dan Abdul aziz bn Suhaib, 
dari Anas bin Malik: Bahwa beberapa orang dari Urainah datang 
menghadap Rasulullah SAW (di) Madinah, lalu mereka merasa tidak 
betah (berada di Madinah), maka Rasulullah SAW bersabda, “Jika 
mau, kalian dapat keluar menuju unta-unta zakat dan meminum susu 
serta air kencingnya.” Maka mereka pun melakukannya sehingga 
menjadi sehat kembali, lalu mereka menghampiri para 
penggembala(nya) lalu membunuh mereka kemudian mencuri unta- 
unta Rasulullah dan murtad dari Islam. Maka Rasulullah SAW 
mengirim (tentara) untuk mengejar mereka, lalu mereka pun 
ditangkap, kemudian kaki dan tangan mereka dipotong, dan mata 


mereka diangkat dengan besi panas (hingga buta), lalu dibiarkan di 
Harrah hingga meninggal.” 


44 Isnadnya shahih: HR. Al Bukhari (233, 3018): Muslim (1671), Abu Daud 
(4364, 4366): An-Nasa'i di dalam Al Mujtaba (1024, 4027), Ahmad (3/170, 
177, 205, 287): Ibnu Khuzaimah (115); Ath-Thayalisi (2002), Ibnu Syahin di 
dalam An-Nasikh wal Al Mansukh (552), Abdurrazzag (17132); Ibnu Majah 
(2578), Abu Ya'la (2882) dari berbagai jalur dari Anas. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


عَنْ غد الله قال: 0 بال في لحد 7 na‏ 8 


03 > 


بمکانه UR‏ عله Ja‏ من ماب KAN JGS‏ بي: يا رَسُوْل الله 


ساس سر © 


G PEAY َمل يعَمَلوم.‎ GS حب ْم‎ aah 
و‎ NG E 


471. Abdul Wahhab bin Isa bin Abu Hayyah menceritakan 
kepada kami, Abu Hisyam Ar-Rifa’i Muhammad bin Yazid 
mengabarkan kepada kami, Abu Bakar bin Ayyasy mengabarkan 
kepada kami, Sam'an bin Malik mengabarkan kepada kami, dari Abu 
Wail, dari Abdullah, ia menuturkan, “Seorang badui datang lalu 
kencing di masjid, maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk 
menuangkan setimba air pada bekas kencingnya. Lalu orang badui itu 
berkata, “Wahai Rasulllah! Ada orang yang mencintai suatu kaum 
namun tidak melakukan perbuatan seperti mereka.” Rasulullah SAW 
bersabda, “Seseorang itu akan bersama orang yang dicintainya”. 
Sam'an majhul (tidak diketahui kredibilitasnya). 


5 303 ۸ هع 101 


VY‏ ا بو عبد الله JAAN ASI‏ نا يوسف بن موسى» 
ا ا KA‏ س تا SI jah‏ 
شَقيْق عَنْ عَبْد الله قال: ae Ka‏ بي إلى AB BD‏ كي فقال: یا 


45 Isnadnya lemah: HR. Ibnu Al Jauzi di dalam At-Tahgig (1/78) dengan isnad 


pengarang, Dikeluarkan juga oleh Ibnu Al Jauzi di dalam Al “lal (1/333) dari 
jalur Ibnu Uyainah dari Yahya bin Sa'id dari Anas secara marfu' seperti itu 
lalu ia menilainya lemah. Di dalam sanadnya terdapat Sam'an bin Malik, ia 
tidak dikenal, Ibnu Abi Hatim menyebutkan di dalam Al هاا‎ bahwa ia 
mendengar Abu Zur'ah mengatakan tentang hadits ini, “Ini munkar, tidak kuat. 
Ibnu Al Jauzi menilainya lemah di dalam At-Tahgig karena keberadaan Sam'an 
dan Abu Hisyam Ar-Rifa'i, namun yang terakhir keliru.” 


— Sunan Ad-Daraguthni 


مُحَمِّدُ مى السّاعة؟ osef JG‏ لَهَا؟ قال: لآ والذي بعك 
G A GG‏ ادت لها من 1 AS‏ صَلاة NG‏ صِيَام» Ci 8: Si‏ الله 
ورول KENAN Jé E‏ َه وله في 
CA “le A ame‏ فأقاموة. قال ل الله Ha‏ 3323( عسی أن 


كرد من اقل ال ُصبوا على يله AI‏ کد فال وق JI‏ 


s2 


ARA المَالكي.‎ 
472. Abu Abdillah Al Husain bin Isma'il menceritakan kepada 
kami, Yusuf bin Musa menceritakan kepada kami, Ahmad bin 
Abdullah mengabarkan kepada kami, Abu Bakar bin Ayyasy 
mengabarkan kepada kami, Al Mu'alla Al Maliki mengabarkan 
kepada kami, dari Syagig, dari Abdullah, ia menuturkan, “Seorang 
baduy datang kepada Nabi SAW, ia seorang yang sudah tua renta, lalu 
berkata, “Wahai Muhammad, kapan terjadinya kiamat?” Belaiu balik 
bertanya, “Apa yang telah engkau persiapkan untuknya? Ia 
menjawab, “Tidak. Demi Dzat yang telah mengutusmu dengan 
kebenaran. Aku tidak menyiapkan untuknya yang berupa besarnya 
shalat dan tidak pula besarnya puasa, kecuali bahwa aku mencintai 
Allah dan Rasul-Nya.' Beliau bersabda, “Sesungguhnya engkau akan 
bersama orang yang engkau cintai Kemudian orang tua itu pergi, 
lalu ia kencing di masjid kemudian dilihat oleh orang-orang, mereka 
pun hendak menghukumnya, lalu Rasulullah SAW bersabda, 
“Biarkanlah dia. Barangkali ia termasuk penghuni surga. 
Siramkanlah air pada bekas kencingnya'.”** Demikian yang 
disebutkan oleh Yusuf Al Mu'alla Al Maliki. Al Mu'alla majhul 
(tidak diketahui kredibilitasnya). 


Was - ٣‏ محمد ين ما د ا ابو داد | ې gema‏ نا موسى بن 


- 3 و و a‏ 20 0-3 و 


Labu نا جَرِير بْنْ حَازِمٍ قال: سمغت عَبْدَ المَلك بن عمير‎ dialah 


4% Isnadnya lemah. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


° 7 © هس 


عَنْ عبد الله بن Jika‏ بن مرن قال: R3 IA‏ من UB‏ 
المَسْجد JG BAKU‏ فیها هاه فقال اي : para‏ ما بال عَلَيْهِ مِنَ 


PY تابعي»‎ J الله بن‎ A s% على مكانه‎ Yan aa AA 
daa 
473. Muhammad bin Makhlad menceritakan kepada kami, 
Abu Daud As-Sijistani” menceritakan kepada kami, Musa bin 
Isma'il mengabarkan kepada kami, Jarir bin Hazim mengabarkan 
kepada kami, ia mengatakan: Aku mendengar Abdul Malik bin Umair 
menyampaikan hadits dari Abdullah bin Ma'gil bin Mugarrin, ia 
menuturkan, “Seorang badui berdiri di salah satu sudut masjid, lalu ia 
menyingkap kainnya lalu kencing, maka Nabi SAW bersabda, 
“Ambillah bagian tanah yang dikencinginya lalu buanglah, lalu 
tuangkanlah air pada bekasnya’.*%® Abdullah bin Ma'gil adalah 
seorang tabi'i. (Maka) riwayat ini mursal. 


53, Bab Hal-Hal yang Membatalkan Wudhu dan Penjelasan 
Keterangan Tentang Menyentuh dan Mencium 


o2 ae ورو‎ 


Ci - ٤‏ علي بن عَبْد عبد الله بن Pa‏ وأو age‏ الله أَحْمَدُ : بن مرق 
بن عُشْمَانَ بواسط És: NG‏ حْمَدُ 6 سان Ui, olah‏ بو s:‏ 


5 قالا: نّا‎ YES e ا‎ PA ji Ng 


ته رمني د ور د بي التحؤد. PAD‏ 
A‏ بن IS‏ قال: قال سول لله 2 J8‏ الْحَسَانِي: رخص 


467 Abu Daud pengarang kitab Sunan, rahimahullah Ta'ala. 


“68 Isnadnya lemah lagi mursal: HR. Abu Daud (381); Ibnu Al Jauzi di dalam At- 
Tahgig (1/77) dari jalur pengarang. Abdullah bin Mughaffal adalah seorang 
tabi'in, ia meriwayatkan secara mursal, ia seorang yang tsigah, At-Tagrib 
(1/453). Ahmad bin Hanbal mengatakan, “Ini hadits munkar. Abu Daud 
mengatakan, “Hadits ini telah diriwayatkan secara marfu', namun tidak 
Shahih.” 


— Sunan Ad-Daraguthni 


رَسُوْلَ الله 8 في gah‏ على الْحْمَيْنِ للْمُسَافر تلان إل من حاب 
£ 


22 . د o aa‏ مده £- . oi La. for iS‏ وو 
ولكن من غائط أو بول أو ريح. لم يقل في هذا الحديث: أو ريخ غير 


474. Ali bin Abdullah bin Mubasysyir dan Abu Ubaidullah 
Ahmad bin Amr bin Utsman menceritakan kepada kami di Wasith, 
keduanya mengatakan Ahmad bin Sinan Al Oaththan menceritakan 
kepada kami. Dan Abu Ath-Thayyib Yazid bin Al Hasan bin Yazid Al 
Bazzaz menceritakan kepada kami, Muhammad bin Isma'il Al 
Hassani mengabarkan kepada kami, keduanya mengatakan: Waki’ 
menceritakan kepada kami, Mis'ar mengabarkan kepada kami, dari 
Ashim bin Abu An-Najud, dari Zirr bin Hubaisy, dari Shafwan bin 
Assal, ia mengatakan, “Rasulullah SAW bersabda —Al Hassani 
menyebutkan: Rasulullah SAW memberi rukhshah— tentang 
mengusap khuff, “Bagi musafir selama tiga hari, kecuali karena 
Junub, tapi tidak karena buang air besar, atau buang air kecil, atau 
buang angin (kentut)? Dalam hadits ini, tidak ada yang 
menyebutkan redaksi “atau buang angin” selain Waki’ dari Mis'ar. 


0 de 0 7 2 رور‎ ost 


Saad Gi - ٥٠‏ بن العباس بن الْمُغْرَةَ الحوهَري» تًا إسحاق بن 


سَ ابر مهو )229 07 ورو 


a‏ نا Ga‏ بْنُ حالد DES‏ عَنْ عَبْد الله عُمَرَ عَنْ عيْد 
لله بن عَم عن القاسم» عَنْ عائشة قالت: سل رَسُوْلَ Ku‏ 
IS SY, Mg dang JI‏ قال: EN 83 a‏ أن قد 
Ih dng YG AI‏ قال: لآ غسل AS ale‏ سُيْم: أعَلّى المرأة 
رى ذلك غسل؟ قال: َع إن JI‏ شقائق النّسَاء. 


469 


Isnadnya hasan: HR. Ahmad (4/239-240); At-Tirmidzi (96); An-Nasa'i (1/71); 
Ibnu Majah (478); Ibnu Hibban (186, Mawarid); Ibnu Khuzaimah (192), 
semuanya meriwayatkan dari Ashim bin Abu An-Najud, yaitu Ibnu Bahdalah, 
ia jujur namun sering mengira-ngira, haditsnya di dalam Ash-Shahihain disertai 
penguat, Af-Tagrib (1/383). Segolongan perawi menguatkan riwayat ini dan 
yang meriwayatkannya darinya lebih dari empat puluh orang. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


475. Al Abbas bin Al Abbas bin Al Mughirah Al Jauhari, 
Ishag bin Ibrahim Lu'lu' mengabarkan kepada kami, Hammad bin 
Khalid Al Khayyath mengabarkan kepada kami, dari Abdullah bin 
Umar, dari Ubaidullah bin Umar, dari Al Oasim, dari Aisyah, ia 
menuturkan, “Rasulullah SAW ditanya tentang seseorang yang 
mendapati basah namun tidak ingat kalau ia bermimpi, beliau 
menjawab, “Ja harus mandi.” (Lalu beliau ditanya) tentang seseorang 
yang bermimpi namun tidak mendapati basah, beliau menjawab, “Ja 
tidak wajib mandi.” Lalu Ummu Sulaim berkata, “Apakah wanita yang 
bermimpi begitu wajib mandi?” Beliau menjawab, “Ya. Sesungguhnya 
laki-laki itu saudara kandung wanita” 0 


3. y و‎ os e Soe 1 غه ور‎ 


YA EL - 5‏ عبد الله ن مُحَمّد SSP‏ ننا ننا عبد الله بن 


۴ 


a 


aie بو عَوائة» عَنْ‎ É obs ii يَحَى‎ A : ن حجاج‎ kawa 


سه 3 وم 


Paan 
Tag Jy É قال: سمحت غَائشَة‎ EP الله بن‎ CA 


Ke‏ من kai‏ من ّ ME‏ وغل يوم cana)‏ وَعْسْلٌ ١‏ المت 
ر EE 00 ve qÚ‏ 

476. Ahmad bin Abdullah bin Muhammad Al Wakil 
menceritakan kepada kami, Abdullah bin Muhammad bin Hajjaj bin 
Al Minhal menceritakan kepada kami, Yahya bin Hammad 
menceritakan kepada kami, Abu Awanah menceritakan kepada kami, 
dari Abdullah bin Abu As-Safar, dari Mush'ab bin Syaibah, dari Thalg 
bin Habib, ia mengatakan: Aku mendengar Abdullah bin Az-Zubair 
mengatakan: Aku mendengar Aisyah berkata, “Rasulullah SAW 


bersabda, “Mandi dilakukan karena lima hal: Karena junub, mandi 
pada hari Jum'at, setelah memandikan jenazah dan mandi karena 


40 lIsnadnya lemah: HR. Ahmad (6/256); Abu Daud (236), keduanya 


meriwayatkan dari Hammad bin Khalid. Di dalam sanadnya terdapat Abdullah 
bin Umar bin Hafsh bin Ashim, ia lemah, seorang ahli ibadah, At-Tagrib 
(3500). Ia meriwayatkannya sendirian, dan asal hadits ini terdapat di dalam 
Ash-Shahih dari Ummu Sulaim. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


terkena air dari pemandian?” Mush'ab bin Syaibah lemah. 


YES SAS - ٧‏ بن Ke‏ الْمَحَاملي وَعَبْدُ الله بن حَعْمْر بن 

an ا جَرِيْرٌ عن عَبّْد‎ uap Hi Ula ئا‎ YG yaris 

MP AN‏ وکل i‏ کان قاعداً عند 

لبي Jan sbo B3‏ فقال: يا Sa‏ ال ما تقول في Hi JS‏ من 

نز لآ حل له َم بذع شيعا بث حل من ات Ae T Yy‏ مھا 
s la 2z‏ 


Jab : سو اسا فصا قال:‎ Lo y JG gu BY 
الآية. فقال‎ C يق اليل‎ Wi JÉ طَرَفي‎ sakadi 35) هذه الآية:‎ Is الله‎ 


مُعَاذْ بنْ جبل: هي لَه jatah P‏ عَامّة؟ فقال: بل 
3 ه ٣٢٣ ۰٠‏ بب م ها سا 
2 عامة. صحيح. 


477. Al Husain bin Isma'il Al Mahamilik dan Abdullah bin 
Ja'far bin Khusyaisy menceritakan kepada kami, keduanya 
mengatakan: Yusuf bin Musa mengabarkan kepada kami, Jarir 
mengabarkan kepada kami, dari Abdul Malik bin Umair, dari 
Abdurrahman bin Abu Laila, dari Mu'adz bin Jabal: Bahwa ia sedang 
duduk di dekat Nabi SAW, lalu seorang laki-laki datang kemudian 
berkata, “Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu tentang seorang 
laki-laki yang mencumbui seorang wanita yang tidak halal baginya, 
dan tidak ada yang dilewatkannya yang biasa dilakukan seorang laki- 
laki terhadap istrinya, hanya saja ia tidak menyetubuhinya?” Beliau 
menjawab, “Berwudhulah dengan wudhu yang baik, lalu 
laksanakanlah shalat.” Lalu Allah menurunkan ayat ini: “Dan 
dirikanlah shalat itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan 


471 Isnadnya lemah: HR. Al Baihaqi (1/300); Ibnu Al Jauzi di dalam Al ‘Ial 


(1/376), takhrijnay telah dikemukakan pada hadits no. 393) dengan lafazh: Al 
Ghuslu min arba' (mandi dari empat hal). Porosnya bertumpu pada Musha'b 
bin Syaibah, ia haditsnya lemah, A4t-Tagrib (2/252). 


Sunan Ad-Daraguthni — 


pada bahagian permulaan daripada malam”? Mu'adz bin Jabal 
menanyakan, “Apakah itu khusus bagi orang tersebut atau berlaku 
umum untuk semua kaum muslimin?” Beliau menjawab, “Melainkan 
untuk semua kaum muslimin.” Shahih. 


و رځھ هو و 


سه ره 2 Sa 2 = a.‏ 
LE EA - ٨‏ البَاقى بِنْ قانع نا JAWA‏ بن الفضل» تا محمد بن 
D - 0‏ - وم روه د z‏ 2 ررر مه سه څ دمع o‏ 
le o 2 o2 ° £ ۰ - o £‏ ره هم دو لر ورو g‏ -2 
أبي» عن ابن أحي الزهري» عن عروة» عَنْ عائشة قالت: لا ku‏ الصلاة 


ts. 


S. Jz ` 2 MEH Bear -‏ و ا 5 2 رو ,و Oia‏ 
من القبلة. کان رسول الله هه يقبل gan‏ نسائه ويصلى ولا يتوضا. 
خالفة منصور بن راذان في إستاده. 


478. Abdul Bagi bin Qani’ menceritakan kepada kami, Isma'il 
bin Al Fadhl mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Isa bin 
Yazid Ath-Tharasusi mengabarkan kepada kami, Sulaiman bin Umar 
bin Sayyar Madini mengabarkan kepada kami, ayahku menceritakan 
kepadaku, dari putra saudaraku Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah, ia 
mengatakan, “Tidak perlu mengulangi shalat karena mencium. 
Rasulullah SAW pernah mencium sebagian istrinya lalu beliau shalat 
dan tidak berwudhu lagi.””“ Manshur bin Zadzan menyelisihinya 


“2 Yaitu ayat: “Dan dirikanlah shalat itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) 


dan pada bagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan- 
perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang 
buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat.” (Os. Huud (11): 114). 
Isnadnya lemah lagi terputus: HR. Ahmad (5/244); Al Hakim (1/135) dan ia 
menilainya shahih, Dikeluarkan juga oleh At-Tirmidzi (3113), Al Baihaqi 
(1/125); Al Wahidi di dalam Asbab An-Nuzul (181): Ibnu Al Jauzi di dalam At- 
Tahgig (1/172); Ath-Thabrani (20/277); Ath-Thabari di dalam kitab Tafsirnya 
(12/81), Ibnu Al Jauzi di dalam Zad Al Masir (4/166), semuanya meriwayatkan 
dari Abdul Malik bin Umair dari Abdurrahman bin Abu Laila. At-Tirmidzi 
mengatakan, “Hadits ini isnadnya tidak bersambung. Abdurrahman bin Abu 
Laila tidak mendengar dari Mu'adz, dan Mu'adz bin Jabal telah meninggal 
pada masa khilafah Umar, dan ketika Umar terbunuh, Abdurrahman bin Abu 
Laila masih kecil dan berusia enam tahun. Ia meriwayatkan dari Umar.” 
Isnadnya lemah: Di dalam sanadnya terdapat Umar bin Sayyar, ia tidak kuat. 
Al Ugaili mengatakan, “Haditsnya tidak ada penguatnya.” A! Mizan (4/6134). 
Ibnu At-Turkuman mengatakan di dalam Al Jauhar (1/126), “Al Baihagi 
menyebutkan di dalam Al Khilafiyyat, bahwa mayoritas perawinya hingga 


473 


474 


— Sunan Ad-Daraguthni 


dalam isnadnya. 


EA 


aj : Ip Sae GA A Gas - 8 


Bo 3G. 35 o zA 


a Yi‏ شب تا سد بن بب وخا سين بن 


Jeki‏ حدر حَدَنيْ LA‏ بن عَبْد JA‏ ز AU YA‏ ۽ التنّيسي» 
a A D‏ ء عَن E PAN‏ 
as‏ قالت: قد کات کی الله Eh‏ َرَج إلى الصّلآة وَمَا 
ور fo‏ 
يتوضا. 
Abu Bakar An-Naisaburi menceritakan kepada kami, Al‏ .479 
Abbas bin Al Walid bin Mazid mengabarkan kepada kami,‏ 
Muhammad bin Syu'aib mengabarkan kepadaku, Sa'id bin Basyir‏ 
menceritakan kepada kami. Dan Al Husain bin Isma'il menceritakan‏ 
kepada kami, Al Hasan bin Abdul Aziz Al Jarawi menceritakan‏ 
kepadaku, Abu Hafsh At-Tannisi mengabarkan kepada kami, Sa'id‏ 
bin Basyir mengabarkan kepada kami, Manshur menceritakan‏ 
kepadaku, dari Az-Zuhri, dari Abu Salamah, dari Aisyah, ia‏ 
mengatakan, “Nabiyullah SAW pernah menciumku ketika hendak‏ 
pergi shalat, dan beliau tidak berwudhu lagi.”‏ 


. 


LA KA fa - ٨٠.‏ وين أن AE Jek‏ ين 
سَلْمٍ بْنِ مهران» DAT‏ اغ نز aga‏ كرولا ود معي 
ٿن ييه ANGE G ggah‏ بهذا T AYI‏ تفرد به 
سَعيْدُ ان بش عَنْ pala‏ عَنِ SA‏ ابع عليه ولس بقوي 


putra saudara Az-Zuhri tidak dikenal. Namun sebenarnya tidak demikian, 
bahkan sebagian besar dari mereka dikenal.” 

Isnadnya lemah: Di dalam sanadnya terdapat Sa'id bin Basyir, ia lemah, At- 
Tagrib (2283). Ia meriwayatkannya sendirian dari Manshur dari Az-Zuhri. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


٢ u 
M 


في الْحَدِيْثْ AB PN AA‏ ۸م بي ل عَائشة: | 
لي ف كان ph EE‏ صائمٌ. وَكَذَلكَ روه SG BI‏ 
pala Ae‏ مَْمرٌ gl bila JAE‏ ذنب. وقال مالك KAN g‏ 
akah‏ الوْضُْء. ولو کان ما روه سعد بن PA‏ عن gya‏ 
WFS)‏ عَنْ أب dal‏ عَنْ GG‏ صّحيْحاء لَمَا کان Ty)‏ 0۸ 


کو کو چا 


EN. 4‏ و 
بخلافه. والله اعلم. 
Abu Bakar An-Naisaburi, Al Husain bin Isma'il dan Ali‏ .480 
biin Salm bin Mihran menceritakan kepada kami, mereka‏ 
mengatakan: Ibrahim bin Hani' mengabarkan kepada kami,‏ 
Muhammad bin Bakkar mengabarkan kepada kami, Sa'id bin Basyir‏ 
mengabarkan kepada kami, dari Manshur bin Zadzan, dari Az-Zuhri‏ 
dengan isnad ini, serupa itu, namun tidak ada yang me-mutaba 'ah-nya‏ 
dan ia tidak kuat dalam periwayatan hadits ini. Riwayat yang‏ 
terpelihara dari Az-Zuhri, dari Abu Salamah, dari Aisyah adalah:‏ 
“Bahwa Nabi SAW pernah mencium (istrinya) padahal beliau sedang‏ 
berpuasa.” Demikian juga yang diriwayatkan oleh para huffazh‏ 
(penghafal hadits) yang tsigah dari Az-Zuhri, di antaranya adalah‏ 
Ma'mar, Ugail dan Ibnu Abi Dzi'b. Malik mengatakan: Dari Az-‏ 
Zuhri, “Mencium mengharuskan wudhu.” Seandainya apa yang‏ 
diriwayatkan Sa'id bin Basyir, dari Manshur, dari Az-Zuhri, dari Abu‏ 
Salamah, dari Aisyah shahih, tentu Az-Zuhri tidak akan memberikan‏ 
fatwa yang menyelesihinya. Wallahu a'lam.‏ 


IAI FA - ١‏ بن ge‏ نا أَحْمَدُ بن Gu‏ تا مالك 
عن ابن شهاب» AT‏ كان Ja‏ قبلة الرّجل امرائة الوضوء. 
Al Husain bin Isma'il menceritakan kepada kami, Ahmad‏ .481 


bin Isma'il mengabarkan kepada kami, Malik menceritakan kepada 
kami, dari Ibnu Syihab, bahwa ia mengatakan, “Laki-laki yang 


— Sunan Ad-Daraguthni 


»476 


mencium istrinya harus berwudhu. 


Var A GN Na SAN‏ ئا حاحب aka ip‏ نا وكيم 
E‏ عر عائشة JG‏ قل رسول الله 8 “ang‏ 
si ls oa oo f 2. 31 ada‏ ر 

نسائه ثم صلی ولم يتوضا. ثم ضحكت. 

482. Abu Bakar An-Naisaburi menceritakan kepada kami, 

Hajib bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, Waki’ mengabarkan 
kepada kami, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah, ia 
mengatakan, “Rasulullah SAW mencium salah seorang istrinya, lalu 
beliau shalat dan tidak berwudhu lagi. Kemudian istrinya tertawa.” 77 


aan Send Na‏ ركني , بهذا الإستاد: 
BI‏ کان JE‏ وُو صّائم. وَحَاحب Sd‏ له Ls) DS‏ 
کان SSI‏ من حفظه. 


Hajib meriwayatkannya sendirian dari Waki’, dan ia telah 
keliru menduga. Yang benar dari Waki’ dengan isnad ini adalah: 
“Bahwa Nabi SAW mencium padahal beliau sedang berpuasa.” Hajib 
tidak mempunyai kitab catatan, ia menyampaikan hadits dari 
hafalannya. | 


SESI Gis - ۳‏ بْنْ إِسْمَاعيْلَ ا علي بن عبد PA‏ 


2 


الورّاق» تًا 

.30 2 شاه 30 دور ره of‏ 

عَاصم بن عَلي نا A‏ و هشام بن عروة» عن أب 

عائشة: اها GAN‏ قول Aa GA‏ ار ó‏ كَانَ 1 
1 وم فيه ږس ts e ee‏ 


لا ya‏ ولس 
KAN en AB‏ 
Al Husain bin Isma'il menceritakan kepada kami, Ali bin‏ .483 


4% Isnadnya shahih: HR. Malik (65); Dikeluarkan juga dari Abdullah bin Mas'ud. 


47 Isnadnya hasan: Ditakhrij oleh pengarang di dalam 4 ‘lal. Di dalam sanadnya 
terdapat Hajib bin Sulaiman, ia jujur namun tertuduh, At-Tagrib (1007). 


Sunan Ad-Daraguthni — 


Abdul Aziz Al Warrag mengabarkan kepada kami, Ashim bin Ali 
mengabarkan kepada kami, Abu Uwais mengabarkan kepada kami, 
Hisyam bin Urwah menceritakan kepadaku, dari ayahnya, dari 
Aisyah: Bahwa telah sampai kepadanya ucapan Ibnu Umar yang 
menyatakan, bahwa ciuman mengharuskan wudhu, maka Aisyah 
berkata, “Rasulullah SAW pernah mencium (salah seorang istrinya) 
padahal beliau sedang berpuasa, dan beliau tidak berwudhu "روما‎ 


AN a manis: 
3 المصفى»‎ LAU داوق كال‎ AB وَذْكرَهُ‎ 


9 ot... 


مُحَمَّد عَنْ هشام بن عُرْوَة عَنْ MN‏ عن ie G‏ 


s 3 s E 
نا‎ 


Aku tidak tahu apakah ada yang menyampaikan hadits ini dari 
Ashim bin Ali seperti ini selain Ali bin Abdul Aziz. Disebutkan pula 
oleh Ibnu Abi Daud, ia mengatakan: Ibnu Al Mushaffa menceritakan 
kepada kami, Bagiyyah menceritakan kepada kami, dari Abdul Malik 
bin Muhammad, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah, 
bahwa Nabi SAW bersabda, “Ciuman tidak mengharuskan wudhu.” 


م هكد كوه 2 هه ر روه AI‏ 3 مھ« ra ° o?‏ 
GI - ٤‏ بو بكر Pai‏ ننا العباس بن الوليد بن MP‏ 


| ور و ودس ې ورو د ap uas‏ مغ الخ زر 
خبرني محمد بن شُعَيْب بن ye‏ عن Pc‏ 


. 


Ot e‏ رجلا َال ښالت 
عَائِشَةَ عَنِ A JE JEN‏ ۀ بَعْد الوضءء فَقَالَتْ: کان رسول الله 8 


478 


Isnadnya hasan. 
479 


Isnadnya lemah: HR. Adz-Dzahabi di dalam Al Mizan (3/5244), Diriwayatkan 
juga oleh Ishag bin Rahawaih di dalam Musnadnya (4/77) dari jalur Bagiyyah 
bin Al Walid, dari Abdul Malik bin Muhammad. Abdul Malik bin Muhammad 
lemah. Ishag mengatakan setelah mengemukakan riwayatnya pada hadits ini, 
“Aku khawatir ia keliru, karena Al Walid bin Ugbah mudallis dan 
meriwayatkan secara mu 'an'an.” Namun terkesampingkan dari pengungkapan 
hadits ini oleh Ishaq. 


— Sunan Ad-Daraquthni 


2 a e r ADERS er Pa و ع مله کو وي موه‎ at 
ذلك ما کان إل‎ id الؤضوء. فقلت لَهَا:‎ Kai بَعْضً نسّائه ولا‎ Jeh 
د له سكسو‎ aka تك قا ته مز نو ته قث ع و‎ 
هَكذا قال فيه أن رحلا قال: سألت عائشة. وَذَكَرَهُ‎ AS منك. قال:‎ 
o - z Da o EA . و مر وم مه و ره ھم‎ f مع‎ 
نا هشَامٌ بْنُ‎ WEI جعفر بن محمد بن‎ Cia قال:‎ SS ابن ابي‎ 


d 


AENG عر‎ sah عن‎ SP نا محمد بن جابر» عن هشام بن‎ 
عن که بهذا.‎ 
484. Abu Bakar An-Naisaburi menceritakan kepada kami, Al 
Abbas bin Al Walid bin Mazid menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Syu'aib mengabarkan kepadaku, Syaiban bin 
Abdurrahman mengabarkan kepada kami, dari Al Hasan bin Dinar, 
dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, yakni Urwan bin Az-Zubair: 
Bahwa seorang laki-laki mengatakan, “Aku tanyakan kepada Aisyah 
tentang seorang laki-laki yang mencium istrinya setelah berwudhu. 
Aisyah menjawab, “Rasulullah SAW pernah mencium salah seorang 
istrinya dan beliau tidak mengulangi wudhu.” Lalu aku katakan 
kepadanya, “Walaupun itu pernah dilakukan, mungkin hanya 
kepadamu.” Aisyah diam.”“?? Demikian, ia juga menyebutkan dalam 
redaksi hadits ini: Bahwa seorang laki-laki menuturkan, “Aku 
bertanya kepada Aisyah” Ibnu Abi Daud juga mengemukakannya, ia 
menyebutkan: Ja'far bin Muhammad bin Al Marzuban menceritakan 
kepada kami, Hisyam bin Ubaidullah menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Jabir menceritakan kepada kami, dari Hisyam bin 
Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah, dari Nabi SAW, hadits ini. 


رو ۹ 
dan‏ الله 


مځ ۹ک ګنم ... 2 o- H e 357 Pa‏ ؟ وه 8 
SAS - ٥‏ عثمّان بن أَحْمَّدَ الدقاق» نا Mawa‏ بن الحسين الحتيني 
و 2 2 o‏ : < ر 1 
ئا جَنْدَل بن والقء MALU‏ ثِنْ ajak‏ عَنْ NG‏ عَنْ عَطَاء e‏ 
a i‏ 7 "17 ۷ وي E. PRENE‏ 5 
عائشة قالت: ربما قبلني رسول الله ه8 ثم يصلى ولا يتوضاً. غالب هو 
.ير 03 


3 ابن عبيد الله‎ 
485. Utsman bin Ahmad Ad-Daggag menceritakan kepada 


59 Isnadnya hasan. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


kami, Muhammad bin Al Husain Al Hunaini mengabarkan kepada 
kami, Jandal bin Walig mengabarkan kepada kami, Ubaidullah bin 
Amr menceritakan kepada kami, dari Ghalib, dari Atha', dari Aisyah, 
ia mengatakan, “Rasanya Rasulullah SAW menciumku, lalu shalat 
dan tidak berwudhu lagi.” Ghalib adalah Ibnu Ubaidullah, ia matruk 
(haditsnya ditinggalkan). 


PAK غالا‎ MA كد كا مان بن أ عا لاق‎ KAN 

تلطه الله إن هدرو عن عند الک نم A‏ عن غطاء»: عن 

1 E ga ل پږ یو‎ € “Na, 

عائشة: أن النبي BB‏ كان يقبل ثم يصلي ولا يتوضا. 

486. Utsman bin Ahmad Ad-Daggag menceritakan kepada 

kami, Muhammad bin Ghalib mengabarkan kepada kami, Al Walid 

bin Shalih mengabarkan kepada kami, Ubaidullah bin Amr 

mengabarkan kepada kami, dari Abdul Karim Al Jazari, dari Atha', 

dari Aisyah: “Bahwa Nabi SAW pernah mencium (istrinya) lalu shalat 
dan tidak berwudhu lagi.” 


سا ٥"‏ "رور .2 - شام o” olo,‏ سنا .0 ت و 
يقال: إن UP‏ بْنَ صالح وهم في قوله: عَنْ عبد الكريمء A WI‏ 
ng‏ 7-0 که سی BAT .. 3 ke‏ ص و epr olo D‏ 
حَديْث غالب. وَرَوَاهُ الؤري عَنْ عَبْد الکر عَنْ عَطاء من قؤله» وَهُوَ 
i 08 A SA o Ga sa y ٢‏ 

LAN‏ وإِنّمًا هُوَ حديْث غالب» والله أغلم. 

Dikatakan bahwa Al Walid bin Shalih berasumsi dalam 
ucapannya dari Abdul Karim, padahal sebenarnya itu hadits Ghalib. 
Ats-Tsauri meriwayatkannya dari Abdul Karim, dari Atha', dari 


r 


Isnadnya lemah: HR. Ibnu Al Jauzi di dalam At-Tahgig (1/175) dari jalur‏ اكه 


pengarang. Di dalam sanadnya terdapat Ghalib bin Ubaidullah Al Ugaili Al 
Jazari, menurut Ibnu Ma'in, “Ia tsigah.” At-Tagrib (4/6645). 

Isnadnya shahih: HR. Al Bazzar sebagaimana dicantumkan di dalam Nashb 
Ar-Rayah (1/74), Al Jauhar karya At-Turkuman )1/125( dari Abdul Karim Al 
Jazari. Sementara Abdul Hag Al Isybili mengatakan setelah menyebutkan 
hadits ini dari jalur Al Bazzar, “Aku tidak mengetahui cacat padanya yang 
menjadikannya layak ditinggalkan, dan aku tidak mendapati di dalamnya apa 
yang banyak diucapkan dari ucapan Ibnu Main bahwa hadits Abdul Karim dari 
Atha' adalah hadits yang buruk karena tidak terpelihara. Sebab, kesendirian 
orang yang fsigah dalam meriwayatkan hadits tidak menimbulkan madharat.” 


— Sunan Ad-Daraguthni 


482 


ucapannya, inilah yang benar. Jadi itu adalah hadits Ghalib. Wallahu 
a'lam. 


3 0 ع 3 3-0 و و 


Ba قال» ا أَحْمَدُ بْنْ ستانء ا عبد‎ A GA GAS - ٧ 


و ره 


سيان عن عبد IN‏ الحَرَري عَنْ عَطَاء JG‏ يس ة في a‏ وضوء. 


هذا هو الصواب. 


487. Ibnu Mubasysyir menceritakan kepada kami, ia 
mengatakan: Ahmad bin Sinan mengabarkan kepada kami, 
Abdurrahman mengabarkan kepada kami, Sufyan mengabarkan 
kepada kami, dari Abdul Karim Al Jazari, dari Atha', ia mengatakan, 
“Ciuman tidak mewajibkan wudhu. ”483 Inilah yang benar. 


PAN‏ و ناو se‏ 2.3 ووو مور 


VI Jer مُحَمّدُ بن مُوْسى بن‎ El ٨ 
T Wa مالع ا عل بن قاشم؛ عن أشي (ح)‎ gi ag 

ِسْمَاعبْل نا أبو هشاع الرفاعي (ح) وَحَدَننَا أبو pa Wt) Ke‏ ريه 
an‏ سي محمد a‏ مه 2 


JB gi U D NE h‏ ن ابي 
ثابت» عَنْ عُرْوَة عن عائشة: أذ سول اه 88 فل ai‏ ناته كم 
خَرَج إِلَى الصّلاة E‏ قال عُرْوَة: eia‏ لَهَا: مَنْ هي إلا أنت؟ 
فضّحكت. Jó;‏ ابن مَالج: Yak‏ شر nd‏ نض tar‏ 

قل : مَنْ هي إلا أنت؟ Sa‏ 


488. Muhammad bin Musa bin Sahl bin Barbahari 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Mu'awiyah bin Malij 
mengabarkan kepada kami, Ali bin Hasyim mengabarkan kepada 


483 


Takhrijnya telah dikemukakan pada hadits no. 483 dengan sanad lemah dari 
Aisyah, dan isnad ini shahih dari ucapan Atha’. 


Sunan Ad-Daraguthni — [351] 


kami, dari Al A'masy {h}, Al Husain bin Isma'il menceritakan kepada 
kami, Abu Hisyam Ar-Rifa'i menceritakan kepada kami {h} Abu 
Bakar An-Naisaburi menceritakan kepada kami, Hajib bin Sulaiman 
menceritakan kepada kami {h}, Sa'id bin Muhammad Al Hannath 
menceritakan kepada kami, Yusuf bin Musa menceritakan kepada 
kami, mereka mengatakan: Waki’ bin Al Jarrah menceritakan kepada 
kami, dari Al A'masy, dari Habib bin Abu Tsabit, dari Urwah, dari 
Aisyah: “Bahwa Rasulullah SAW mencium salah seorang istrinya, 
kemudian beliau pergi shalat dan tidak berwudhu lagi.” Urwah 
menuturkan, “Lalu aku katakan kepada Aisyah, “Tentunya istrinya itu 
adalah engkau.” Aisyah pun tertawa.”” Ibnu Malij menyebutkan 


484 


Isnadnya shahih: HR. At-Tirmidzi (86); Abu Daud (179); Ibnu Majah (502); 
Ahmad (6/210); Ibnu Al Jauzi di dalam At-Tahgig (1/172); Ath-Thabari di 
dalam kitab Tafsirnya (5/67) dari berbagai jalur dari Waki’. At-Tirmidzi 
mengatakan, “Aku mendengar Muhammad bin Isma'il -yakni Al Bukhari- 
menilai lemahnya hadits ini, dan ia mengatakan, “Habib bin Abu Tsabit tidak 
mendengar dari Urwah’.”; Dikeluarkan juga oleh Al Baihaqi (1/126) dan ia 
melemahkannya, ia mengatakan, “Ini kembali kepada Urwah Al Mazni, ia 
tidak diketahui kredibilitasnya.” Saya katakan: Dia adalah Urwah Ibnu Az- 
Zubair, sebagaimana dinyatakan pada riwayat Ibnu Majah, sedangkan pada 
riwayat Abu Daud disebutkan dengan nama “Urwah Al Mazni”. Namun 
perawinya, yaitu Abdurrahman bin Maghra', ia jujur tapi diperbincangkan 
mengenai haditsnya dari Al A'masy ini, 4t-Tagrib (1/499), dan para perawi 
darinya tidak dikenal sebagaimana disebutkan (pada no. 180): “Al A'masy 
menyampaikan kepada kami, para sahabat kami mengabarkan kepada kami, 
dari Urwah Al Mazni ... dst.” Dengan demikian Abu Daud tidak 
menyandarkannya, namun Ugbah mengatakan, “Hamzah meriwayatkan hadits 
shahih dari Habib dari Urwah bin Az-Zubair dari Aisyah.” Ini menunjukkan 
bahwa Abu Daud tidak setuju dengan apa yang dikatakan oleh Ats-Tsauri, dan 
ia memunculkan ini karena valid, sedangkan Ats-Tsauri tidak. Lihat Nashb Ar- 
Rayah (1/72). Saya katakan: Habib bin Abu Tsabit adalah seorang yang tsigah 
dan ahli fiqih yang mulia, ia meriwayatkan secara mursal dan mentadlis, At- 
Tagrib (1087) dan At-Tahdzib (2/179): Ia meriwayatkan dari Ibnu Umar, Ibnu 
Abbas, Anas bin Malik, Zaid bin Argam dan lain-lain dari para pembesar 
sahabat. Karena itu, kemungkinan mendengarnya dari Urwah sangat kuat. 
Imam Az-Zaila'i di dalam Nashb Ar-Rayah (1.72) mengatakan, “Abu Umar bin 
Abdil Barr cenderung menganggap hadits ini shahih, ia mengatakan, “Orang- 
orang Kufah menshahihkannya, mereka menilainya valid karena riwayat 
orang-orang tsiqah dari para imam hadits, sementara perjumpaan Habib dengan 
Urwah pun tidak diingkari karena juga meriwayatkan dari yang lebih besar 
daripada Urwah dan yang lebih dulu meninggal daripada Urwah.” Ia juga 
mengatakan di bagian lain, “Tidak diragukan lagi, bahwa ia pernah berjumpa 
dengan Urwah'.” Lain dari itu, Habib tidak meriwayatkannya sendirian dari 
Urwah, akan tetapi dimutaba'ah oleh riwayat lainnya sebagaimana yang akan 


— Sunan Ad-Daraguthni 


(dalam redaksi yang dituturkannya): “Beliau mencium salah seorang 
istrinya kemudian shalat dan tidak berwudhu lagi.” Lalu aku katakan, 
“Siapa istrinya itu, tentu engkau?” Maka Aisyah hanya tertawa. 


ر کو ۾ 2 وه 2 o‏ وس 9 oA or So‏ 
٩‏ - حَدَننَا ایو بكر Gayo!‏ نا غلي ان جرت JA)‏ بن متصور 
Bo‏ رن هاه b2 3 30 3 br z‏ 9 . هس IH‏ 
و in‏ تن ون Ss‏ 


3 ه و ورو 


ل لله نه يصبح صائماء ba‏ للصّلاة DA AA‏ من lem‏ 
لهاك a Liat‏ لها من ON Gp‏ فصحکت. 

489. Abu Bakar An-Naisaburi menceritakan kepada kami, Ali 

bin Harb, Ahmad bin Manshur, Muhammad bin Isykab dan Abbas bin 
Muhammad mengabarkan kepada kami, mereka mengatakan: Abu 
Yahya Al Himmani mengabarkan kepada kami, Al A'masy 
mengabarkan kepada kami, dari Habib bin Abu Tsabit, dari Urwah, 
dari Aisyah, ia menuturkan, “Pada suatu pagi Rasulullah SAW 
berpuasa, kemudian berwudhu untuk shalat, lalu salah seorang istrinya 
menemui beliau, kemudian beliau menciumnya, lalu melaksanakan 


shalat.” Urwah menuturkan, “Lalu aku katakan kepada Aisyah, م‎ 
menurutmu selain dirimu?” Maka ia pun tertawa.” 


r . TAN Ao o-‏ موه و و 


j Nama بن أَحْمَدَ بن الا تا‎ i Ip DE BIS - ۰٠ 
به بن صالح»‎ Kam peng (ح) حا‎ PEG و ا أبُو‎ 
بن موسىء تا ا‎ Jenu بن أبي الحم بالرافقة فقق‎ : Jet بن‎ E ا‎ 


.3 رس 


كر من عاش عَن JB‏ عر خيب عن غروة) » عن عا عائشة قالت: 


dikemukakan. 

485 Lihat keterangan yang lalu. Isnadnya hasan: Abu Yahya Al Hamani adalah 
Abdul Hamid bin Abdurrahman, ia jujur namun sering salah dan dituduh 
sebagai pengikut murji in, At-Tagrib (3763). 


Sunan Ad-Daraguthni — 


IM لفظهمًا‎ - tea ولا‎ la كان لنب هچ تت ل‎ 
490. Utsman bin Ja'far bin Ahmad bin Al-Labban 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al Hajjaj mengabarkan 
kepada kami, Abu Bakar bin Ayyasy mengabarkan kepada kami {h}, 
Al Husain bin Ahmad bin Shalih menceritakan kepada kami, Ali bin 
Isma'il bin Abu An-Najm mengabarkan kepada kami di Rafigah, 
Isma'il bin Musa menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Ayyasy 
mengabarkan kepada kami, dari Al A'masy, dari Habib, dari Urwah, 
dari Aisyah, ia menuturkan, “Nabi SAW berwudhu kemudian 
mencium (istrinya), lalu melaksanakan shalat dan tidak berwudhu 
lagi. ® Lafazh keduanya sama. 


LAN‏ شا Ci SAI S:‏ عَبْدُ GP ALI‏ بر قال: 


o 2‏ 3 . هم 


aa سيد قول:‎ Sa 
کان أَعْلَمَ الاس بِهَذَاء 3 أن‎ GA فَقَالَ: أمَا ٳن سيان‎ ié عَنْ‎ 


ig‏ وم AR‏ و 

حبيبا A]‏ يسمع و عروه A‏ 

491. Abu Bakar An-Naisaburi menceritakan kepada kami, 
Abdurrahman bin Bisyr menceritakan kepada kami, ia mengatakan: 
Aku mendengar Yahya bin Sa'id, ketika disebutkan padanya hadits Al 
A'masy dari Habib, dari Urwah, ia mengatakan, “Sesungguhnya 
Sufyan Ats-Tsauri adalah orang yang paling mengetahui tentang 


hadits ini. Ia menyatakan bahwa Habib tidak mendengar apa pun dari 
Urwah.”87 


D ۹۲‏ محمد بن م cal‏ ئا صَالحٌ أحْمَدَ حم IU‏ 
قال: e can‏ ون کر a tsi ENT‏ عر غروة 


عَنْ عائشة: ai‏ وَإِنْ FA J3‏ على الْحَصيْرء وَفي ba‏ 


“86 Isnadnya terputus: Habib tidak mendengar apa pun dari Urwah. 
7 Komentarnya telah dikemukakan pada hadits no. 488. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


E y اما شه‎ ER اك‎ 
492. Muhammad bin Makhlad etenka kepada kami, 
Shalih bin Ahmad mengabarkan kepada kami, Ali bin Al Madini 
mengabarkan kepada kami, ia mengatakan: Aku mendengar Yahya, 
ketika disebutkan di hadapannya kedua hadits Al A'masy dari Habib, 
dari Urwah, dari Aisyah (yang menyebutkan) bahwa tetap 
melaksanakan shalat walaupun darah menetes pada tikar dan setelah 
ciuman, Yahya mengatakan, “Ceritakanlah dariku, bahwa keduanya 
serupa bukan apa-apa.” 3 


ات ون الي SAN (Jelang ٣‏ هشتام الرفاعي» Kas a a‏ وَكيْعٌ 
(D)‏ ردنا الح سي بن Sa IH en‏ بن Ha‏ الدورقي» :1 


EP‏ موري رم ME‏ لْحُسَيْنُ ji‏ إِسْمَاعِيْلَ عَنْ ريد بن 
حرم Ea‏ أب عاص كُلْهُمْ عن سيان Gaga‏ (ح) Aa EL‏ 
ن YA‏ وُر نن at‏ بن علي اقطان NG‏ ا AJB ji Mama‏ 


Sa‏ دنور سو Dekan‏ روق» عن 


3 وتو 


بر kenakan Sa‏ عَنْ isi‏ قَالَت: کان Tar‏ الله 3 يتوضل د نم ya‏ 
Ben 0‏ 

493. Al Husain bin Isma'il menceritakan kepada kami, Abu 
Hisyam Ar-Rifa'i menceritakan kepada kami, Waki’ menceritakan 
kepada kami {h}, Al Husain bin Isma'il menceritakan kepada kami, 
Ya'gub bin Ibrahim Ad-Dauragi mengabarkan kepada kami, 
Abdurrahman bin Mahdi mengabarkan kepada kami {h}, Al Husain 
bin Isma'il menceritakan kepada kami, dari Zaid bin Akhzam, Abu 
Ashim menceritakan kepada kami, semuanya dari Sufyan Ats-Tsauri 
{h}, Al Husain bin Isma'il dan Umar bin Ahmad bin Ali Al Oaththan 


menceritakan kepada kami, keduanya mengatakan: Muhamamd bin Al 
Walid bin Busri mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Ja'far 


- 


“8 Isnadnya terputus: Lihat no. 490. 


Sunan Ad-Daraquthni — 


Ghundar mengabarkan kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri mengabarkan 
kepada kami, dari Abu Raug, dari Ibrahim At-Taimi, dari Aisyah, ia 
menuturkan, “Rasulullah SAW berwudhu, kemudian mencium 
(itsrinya) setelah berwudhu, lalu melaksanakan shalat dan tidak 
berwudhu lagi.””8? 


هذا (jani IS Sa ASG JB ali ulas‏ نسائه ثُمّ صلى 
عه 2 ya 3 b 2 o ° 7 l-‏ هس EOE: á 2o or‏ ° 
لم ag‏ وقال ابن مَهْدي: إن 8 لها ولم يتوضاً. وقال ابو 
or Bandang Tina Ty sIr, Ja 3 á NA -‏ مه سه ,70 ورم 
عَاصم: كان الپبي 8# يقبل ثم يصلي ولا يتوضاً. ولم يروه عن إبراهيم 


و 
z‏ وهو £ 3o Jo.‏ 


.8 غير أبي رَرق عطيّة بن الحارث» ولا Aa‏ حَدَّثْ به عله غير 
فو ووو ار 24 دس مث ه oP sak‏ ره د سه عت هادم ٤‏ 


دل رو 9 رر ور sos oob‏ 30 غه & 07 وده o‏ 
مه عن حفصة. وكلاهما أرسله. وإبراهيم التيمي لم يشمع هن 
عَائْشَة NG‏ مر حفصة» ولا IÍ‏ زَمَانَهُمَا 

Ini hadits Ghundar. Waki’ menyebutkan (dalam redaksi): 
“Sesungguhnya Nabi SAW mencium salah seorang istrinya lalu 
melaksanakan shalat dan tidak berwudhu lagi.” Ibnu Mahdi 
menyebutkan (dalam redaksinya): “Sesungguhnya Nabi SAW 
menciumnya dan tidak tidak berwudhu lagi.” Abu Ashim 
menyebutkan (dalam redaksinya): “Nabi SAW mencium (istrinya) 
lalu melaksanakan shalat dan tidak berwudhu lagi.” Tidak ada yang 
meriwayatkannya dari Ibrahim At-Taimi selain Abu Raug Athiyyah 
bin Al Harits, dan kami tidak mengetahuinya meriwayatkan hadits ini 
darinya selain Ats-Tsauri dan Abu Hanifah, dan keduanya berbeda, 
yang mana Ats-Tsauri menyandarkannya kepada Aisyah, sementara 
Abu Hanifah menyandarkannya kepada Hafshah, dan keduanya sama- 
sama menyatakan mursal. Ibrahim At-Taimi tidak mendengar dari 
Aisyah dan tidak pula dari Hafshah, serta tidak pernah sezaman 


“89 Isnadnya lemah lagi terputus: HR. Ahmad (6/210); Abu Daud (178): An-Nasa'i 
(1/104); Ibnu Al Jauzi di dalam At-Tahgig (1/174). Abu Daud mengatakan, 
“Ibrahim tidak mendengar dari Aisyah dan Hafshah, 4-7 agrib (1/177), dan ia 
juga tidak pernah berjumpa dengan Abu Dzar. Adapun Athiyyah bin Al Harits, 
ia jujur, At-Tagrib (4630). 


— Sunan Ad-Daraguthni 


dengan keduanya. 


سو 22 Ka SD NG a‏ 3- .و ,- - olo Fe. 2 ٧‏ 0 
وقد روى هذا الحديث معاوية بن هشامء عن الثوري» عن أبي روف» عن 
rE 9‏ هه ه of‏ 07 2 ر Pa | Tata “Ta‏ م r‏ 2 
ai AG‏ عن أبيه» عن عائشّق Jep‏ إستاده واختلف عله في 
bag - - - 2- ra -‏ 


e‏ سم اس 8 P fse?‏ ما زو s DA‏ 3 5 .2 ےت 
لفظه. فقال عُثمَان بن أبي KE‏ بهذا الإستاد: أن التي 8 كان يمل 
- تی في ts POP Tiga 7 , = 8 Sa s; 3 Pa mM .. 5 Za‏ 
rs‏ صائم. وقال عله نر عُثمَان: أن النبي 4 کان Ja‏ ولا يتوضا. 


PE ې‎ 
Hadits ini diriwayatkan juga oleh Mu'awiyah bin Hisyam dari 
Ats-Tsauri, dari Abu Raug, dari Ibrahim At-Taimi, dari ayahnya, dari 
Aisyah, lalu menyambungkan isnadnya, namun lafazhnya berbeda, 
yang mana Utsman bin Abu Syaibah meriwayatkan darinya dengan 
isnad ini: “Bahwa Nabi SAW mencium (istrinya) padahal beliau 
sedang berpuasa.” Sedangkan selain Utsman meriwayatkan darinya 
(dengan redaksi): “Bahwa Nabi SAW mencium (istrinya) dan tidak 
berwudhu lagi.” Wallahu a'lam. 


2 20 و هو م ,02 Da 3 e z‏ 2 | سم 2 

Bab - ٤‏ أبو بكر النيسَابوري» تا الجرجاني» 
26 مه 0 مهي ob 7 -0 WG‏ ۶م LH lan‏ ا تك سك ” 
الثؤري» عن ابي روق» عن إبراهيم we‏ عن عائشة: أن ان & كان 
pua‏ دواد دو وو 8 e‏ و . وره 1 
يقبل بعد الوضوءء نم لا يعي الوضوء. أو قالت: vda‏ 
Abu Bakar An-Naisaburi menceritakan kepada kami, Al‏ .494 
Jurjani menceritakan kepada kami, Abdurrazzag mengabarkan kepada‏ 
kami, dari Ats-Tsauri, dari Abu Raug, dari Ibrahim At-Taimi, dari‏ 
Aisyah: “Bahwa Nabi SAW mencium (istrinya) setelah wudhu, lalu‏ 
tidak mengulangi wudhu.” Atau Aisyah mengatakan, “(lalu) .‏ 

shalat.” 


rd 


ا عبد الرّزّاقَء عن 


“9 Tsnadnya lemah: Lihat keterangan yang lalu. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


D et Rat پر‎ 304 


£40 — سا شر خمد الموّذن» IH‏ السّري بن یحی نا قبيصة» 

تا سفيّانَ بإستاده: ان لی BP‏ كان قبل بعد الوضوء ثم يصلي. مثله. 

495. Ja'far bin Ahmad Al Muadzdzin menceritakan kepada 

kami, As-Sari bin Yahya mengabarkan kepada kami, Oabishah 

mengabarkan kepada kami, Sufyan mengabarkan kepada kami, 

dengan isnadnya: “Bahwa Nabi SAW mencium (istrinya) setelah 
wudhu lalu shalat.” Seperti itu. 


38. 3 


A 6 ي ممع .هال‎ TE ad | ير‎ 7 áb 
وما حديث أبي حنيفة: فحدننا به محمد بن مخلد تا محمد‎ - $471 
s P Cd r 


r 


بن الجَارُود Ola‏ نا يَحْبَى Ija‏ اا ابو حنيفة» عن ابي 
م )رهد لو سه 2% هر ده 2 اور ۴۳۶ 2 Z2 P‏ مه Ja 7? å‏ .. 
رق اهلاني A‏ عن حَفْصَةَ رؤج اي ا عَنْ 
Jan‏ 8: نه كان oga‏ للصلاةء نم JR‏ ولا يُحْدث وضوعا. 
Adapun hadits Abu Hanifah diceritakan oleh Muhammad‏ .496 
bin Makhlad, Muhammad bin Al jarud Al Qaththan menceritakan‏ 
kepada kami, Yahya bin Nashr bin Hajib mengabarkan kepada kami,‏ 
Abu Hanifah”? memberitahukan kepada kami, dari Abu Raug Al‏ 
Hamdani, dari Ibrahim bin Yazid, dari Hafshah istri Nabi SAW, dari‏ 
Rasulullah SAW: “Bahwa beliau berwudhu untuk shalat kemudian‏ 
mencium (istrinya) dan tidak membatalkan wudhunya.”?‏ 


2 8 4 ` سا‎ CE 
Ana حَدَتَنَا عَبْدُ الله ن مُحَمّد بْن عبد الْعَرْ نا عُثمَان بن أبئ‎ - ۷ 


e 
. 


Ti ET ag > سا‎ 8. ® La سه هې‎ D 
كان يقبلها وَهُوَ صائم. كذا قال‎ 88 CI ب عَنْ عائشة: أن‎ 


d 
r 


ig SA ٤ 5 2‏ 2 مه بر atr‏ سه ,270 هس h,‏ 
مُعَاوِيَة بن epla‏ ا سفيّان SA‏ عن ابي روق» عن إبراهيم CA‏ 
ه f‏ 


نا مه 
.| 


5 


491 
492 
493 


Isnadnya lemah: Lihat keterangan yang lalu. 

Yaitu Al Imam Al Hujjah Al Fagih Abu Hanifah An-Nu'man. 

Isnadnya lemah: Lihat keterangan yang lalu dari jalur Abu Hanifah dari Raug. 
Ibrahim juga tidak pernah berjumpa dengan Hafshah sebagaimana yang telah 
dikemukakan oleh Ad-Daraguthni rahimahullah. Sedangkan Abu Hanifah 
lemah dalam masalah hadits. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


z 
aa. e 


ورا Esot‏ 
عثمان بن أبي شيبة. 


497. Abdullah bin Muhammad bin Abdul Aziz menceritakan 
kepada kami, Utsman bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, 
Mu'awiyah bin Hisyam mengabarkan kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri 
mengabarkan kepada kami, dari Abu Raug, dari Ibrahim At-Taimi, 
dari ayahnya, dari Aisyah: “Bahwa Nabi SAW menciumnya padahal 
beliau sedang berpuasa.” Demikian yang dikemukakan oleh Utsman 
bin Abu Syaibah. 


2 ما‎ 2 os م سك‎ P AN 2 o 4 ند‎ 

Kab - ٨‏ الحسين بْنْ إسماعيل» BA‏ أبو الطاهر الدمَشقي أَحْمَدُ 
r 2 -è : 25 ۰. 20 . z 2 r Sa ٠ . . 9‏ 
ښْ بشر بن عبد BA Vla‏ نا عبد الحميد» CGI G‏ نا 
ip wW” r . 07 „4 . va .- 1 BE 9‏ 3 05 وا رهم 
op Ip‏ شی عن زينب» انها سألت عائشة عن الرحل يقبل SA‏ 


kas BB توضا‎ a يجب عَليه الوْضوء؟ فقالت:‎ aah 
"a Iy setni a ري إن واو‎ aa رګا رصن ین‎ Ka ره‎ 
يمضي فيصلي ولا يتوضا. زيتب هذه مجهولة ولا تقوم بها حجة.‎ 
498. Husain bin Isma'il menceritakan kepada kami, Abu Ath- 
Thahir Ad-Dimasygi Ahmad bin Bisyr bin Abdul Wahhab 
menceritakan kepada kami, Hisyam mengabarkan kepada kami, Abdul 
Hamid mengabarkan kepada kami, Al Auza'i menceritakan kepada 
kami, Amr bin Syu'aib mengabarkan kepada kami, dari Zainab: 
Bahwa ia bertanya kepada Aisyah tentang laki-laki yang mencium 
istrinya dan menyentuhnya, apakah ia wajib berwudhu? Aisyah 
menjawab, “Sungguh Nabi SAW telah berwudhu lalu beliau 
menciumku, kemudian pergi melaksanakan shalat dan tidak berwudhu 
lagi.” 98 Zainab ini majhul (tidak diketahui kredibilitasnya) dan tidak 
bisa dijadikan argumen. 


“4 Isnadnya shahih: bersambung. 

45 Isnadnya lemah: HR. Ibnu Majah (503); Ahmad (6/62), Ath-Thabari di dalam 
kitab Tafsirnya (5/67), Ibnu Al Jauzi di dalam At-Tahgig (1/173) dari berbagai 
jalur dari Amr bin Syu'aib. Adapun Zainab As-Sahmiyah tidak diketahui 
kredibilitasnya, 41-1209715 (2/600). 


Sunan Ad-Daraguthni — 


saa‏ - حَدَنَيْ GAS‏ بن apa Ktu JL‏ مُعلَى ين 
سه “ير هو ap a o 3 b Pd‏ 


منصور» E gi E‏ 
AN‏ عَنْ عَائشة: لو كان يملا عله نه صا ولا En‏ قال: 
كان عَطَاءِ Y‏ ری في قبل وؤضوءا. 


499. Al Husain bin Isma'il menceritakan kepada kami, Abu 
Bakar Al Jauhari mengabarkan kepada kami, Mu'alla bin Manshur 
mengabarkan kepada kami, Abbad bin Al Awwam mengabarkan 
kepada kami, dari Hajjaj, dari Amr bin Syu'aib, dari Zainad As- 
Sahmiyyah, dari Aisyah: “Bahwa Nabi SAW menicumnya lalu 
melaksanakan shalat dan tidak berwudhu lagi.” Ia juga mengatakan, 
“Atha' berpendapat bahwa ciuman tidak mengharuskan wudhu.” 


AE Kea الشّافعي‎ KA Kis - ٠ 


500. Abu Bakar Asy-Syafi'i ena kepada kami, 
Muhammad bin Syadzan menceritakan kepada kami, 43 
mengabarkan kepada kami, seperti itu.” 


٥٥‏ - حَدَننَا أ : بكر a a‏ : ر بن مُجَاهد ls a‏ 5 قالاً: ا 


aa‏ الله وَهُوَ Ka ea R‏ مر الا ن سل صن 


“6  Isnadnya lemah: Lihat keterangan yang lalu, dari jalur Al Hajjaj dari Amr bin 


Syu'aib. Al Hajjaj adalah Ibnu Arthah, ia mentadlis dan meriwayatkan secara 
mu'an an. Az-Zaila'i mengatakan di dalam Nashb Ar-Rayah (1/73), “Isnadnya 
bagus.” Namun sebenarnya tidak bagus. 

“97 Lihat keterangan yang lalu. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


ولس بالذى يَرْوِي عَنْهُ زكرا بن ابي زائدَة. 
Abu Bakar An-Naisaburi dan Abu Bakar bin Mujahid Al‏ .501 
Mugri' menceritakan kepada kami, keduanya mengatakan: Sa'dan bin‏ 
Nashr mengabarkan kepada kami, Abu Badr mengabarkan kepada‏ 
kami, dari Abu Salamah Al Juhani, dari Abdullah bin Ghalib, dari‏ 
Atha', dari Aisyah: “Bahwa Nabi SAW mencium salah seorang‏ 
istrinya, lalu (hal itu) tidak membatalkan wudhu.” Ucapan perawi:‏ 
“Abdulalh bin Ghalib” adalah asumsi (perkiraan), karena yang‏ 
dimaksud adalah Ghalib bin Ubaidullah, dan ia matruk (haditsnya‏ 
ditinggalkan). Abu Salamah Al Juhani adalah Khalid bin Salamah, ia‏ 
lemah, dan bukan yang diriwayatkan darinya oleh Zakariyya bin Abu‏ 
Zaidah.‏ 


z‏ رو و 5 ورم 


IH نا عبد الر حمن»‎ 
سفيان» عَنْ عَبْد الكريْم الْحَرَرِي عَنْ عَطاء قال: لَيْس في القبلة وضوء.‎ 
502. Muhamad bin Mubasysyir menceritakan kepada kami, 
Ahmad bin Sinan mengabarkan kepada kami, Abdurrahman 
mengabarkan kepada kami, Sufyan mengabarkan kepada kami, dari 


Abdul karim Al Jazari, dari Atha’, ia mengatakan, “Ciuman tidak 
mewajibkan wudhu.” 


EC NG S م ری هم وهو ور‎ Pt Ip 


٢‏ حدنا محمد بن مبشر نا حمد بن ستان» 


9 LJ . 14 2 2 کو‎ r 89 07 0 -0 £ E 
Jen صالح البخاري» نا حامد بن‎ gi حَدَننَا أَحْمَدُ بْنْ شُعَيْب‎ - ٣ 
ا‎ Cd 14 r r [4 


r 07 097 وم ف وو وهو سم 04 و هم مع عرصم .مر‎ 4 2 -A 
البخاري» نا إسماعيل بن موسی» تا عيسى بن يوئس» عن معمر» عن‎ 
ya 8 سه هه‎ ۸ ۳ la ه‎ Z203 همت سه‎ o o 8 3 

Pe) عن ابي سلمة» عن عروة» عن عائشة قالت: کان النبي‎ SPN 
وهو‎ 3 o HA -2 ضر م‎ to ویو رور هه عع نه‎ 

يقبل وهو صائم» يصلي ولا يتوضا. هذا خطأ من وجوه. 
Ahmad bin Syu'aib bin Shalih Al Bukhari menceritakan‏ .503 


kepada kami, Hamid bin Sahl Al Bukhari mengabarkan kepada kami, 
Isma'il bin Musa mengabarkan kepada kami, Isa bin Yunus 


“8 Isnadnya lemah: Telah dikemukakan pada no. 485. 
4% Telah dikemukakan pada no. 486. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


mengabarkan kepada kami, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Abu 
Salamah, dari Urwah, dari Aisyah, ia mengatakan, “Nabi SAW 
mencium (istrinya) padahal beliau sedang berpuasa, lalu beliau shalat 
dan tidak berwudhu lagi.” Ini salah dari berbagai sisi. 


.مه = NG‏ أحْمَدَ بن w ap‏ عبد الله بن مُحَمّد PJB‏ ا ae‏ 
ٿا gth‏ عن ab PI‏ عر | chas‏ عن ابن عبّاس. GANG‏ 
AN Mg a E‏ اه کان له 
یری في القبلة وضوءا. 

504. Ahmad bin Abdullah bin Muhammad Al Wakil 
menceritakan kepada kami, Al Hasan bin Arafah mengabarkan kepada 
kami, Husyaim menceritakan kepada kami, dari Al Hajjaj bin Arthah, 
dari Atha’, dari Ibnu Abbas. Dan Al A'masy dari Habib bin Abu 


Tsabit, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, bahwa ia tidak 
memandang wajibnya wudhu karena mencium. ”?! 


o AA Pa ” 3. = Pd 3 feo PAN 


o.o‏ - حدننا Pa na‏ جد tan‏ عن 


s. s 3, 33 ا‎ 
وضوء.‎ di P IG AE 
505. Ibnu Mubasysyir keasikan kepada kami, Ahmad bin 
Sinan mengabarkan kepada kami, Abdurrahman mengabarkan kepada 
kami, dari Husyaim, dari Al A'masy, dari Habib bin Tsabit, dari Sa'id 
bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, “Tidak ada kewajiban 
wudhu karena mencium.” Shahih. 


PERANG 23- o ٤£ و \ .م‎ or PANA 


٠٥٠‏ - عبد الله ن ابي داو ا سلَمَة بن شيب وحورة بن 


500 Isnadnya lemah. 
501 Isnadnya lemah karena kelemahan Al Hajjaj bin Arthah. 
502 Isnadnya shahih. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


محمد المنقري (ح) وَحَدَنَنَا LSN‏ بن YAA‏ تا علي ين LA‏ 
3 


سرو و ° 79 20 دم رن ھم o‏ وره چو SN I E Na‏ 
ويعقوب بن إبراهيم ومحمد بن عثمَان بن AS‏ قالوا: نا KAWA JA‏ 


عن غد الله بن سر عن مُحَمد بن يڪ AE SE‏ 
Lo,‏ 1 وک روم سه 2 ر AN A‏ 4 ر 
Tai‏ عن ابي Bp‏ عن عائشة قالت: DA‏ النبي که ذات ليلة 


PAR يد عل فده‎ SP دى‎ Ea من الفراش.‎ 
BAE 0 س م , َ‫ و ا‎ 9 aa tosi E DEA Pe 
من عقوبتك» وبك‎ OER يقول: اعود برضاك من سخطك»‎ Kena 
٨7 2 o 4 8 0 ya ےم‎ 0 a ore ر‎ - 0 D D ° i? 5 ° 
تفسك. هَذَا‎ Se Pa UI مك لا أخصي‎ 
ې‎ : = 7 3 z م‎ | É 3 á 2 کو و . ران‎ 
SA أبي دَاودَ: بمعافاتك من غضبك. تَابعه‎ A) ابن كرامة, وقال‎ kaa) 
سر ها ره‎ Oo. 1 ره‎ A ال رن فى زمر‎ y o3 o2 2013 30 
بن سليمان عن عبيد الله. وخالفهم وهيب ومعتمر وابن بير زور عن‎ 
r ه و‎ - . D ِو‎ ` èz 
هرَيرَة.‎ S عَائشَة» ولم‎ A عُبيْد الله وقالوًا:‎ 
506. Abdullah bin Abu Daud menceritakan kepada kami, 
Salamah bin Syu'aib dan Hautsarah bin Muhammad Al Mingari 
mengabarkan kepada kami {h}, Al Husain bin Isma'il menceritakan 
kepada kami, Ali bin Syu'aib, Ya'gub bin Ibrahim dan Muhammad 
bin Utsman bin Karamah mengabarkan kepada kami, mereka 
mengatakan: Abu Usamah menceritakan kepada kami, dari Ubaidullah 
bin Umar, dari Muhammad bin Yahya bin Habban, dari Abdurrahman 
Al A'raj, dari Abu Hurairah, dari Aisyah, ia menuturkan, “Pada suatu 
malam aku merasa kehilangan Nabi SAW dari tempat tidur, lalu aku 
mencari-cari beliau dengan tanganku, lalu tanganku menyentuh kedua 
kaki beliau yang sedang tegak (sujud), lalu aku mendengar beliau 
mengucapkan, “A'uudzu bi ridhaaka min sakhatika, wa 
bimu'aafatika min “uguubatika, wa bika minka, laa uhshii 
midhataka wa tsanaa'an ‘alaika, anta kamaa atsnaita “ala nafsika 
(Aku berlindung dengan ridha-Mu dari murka-Mu, dan aku 
berlindung dengan keselamatan-Mu dari siksa-Mu, dan aku 
berlindung kepada-Mu dari (siksa)-Mu, aku tidak membatasi pujaan 
dan pujian kepada-Mu. Engkau adalah sebagaimana pujian-Mu 


Sunan Ad-Daraguthni — 


kepada diri-Mu]’ 3% Ini lafazhnya Ibnu karamah, ia juga 
menyebutkan: Ibnu Abi Daud menyebutkan (dalam redaksinya): “bi 
mu'aafatika min ghadhabika [dan aku berlindung dengan 
keselamatan-Mu dari  murka-Mu).”  Abdah bin Sulaiman 
memutaba 'ahnya dari Ubaidullah, namun Suhaib, Mu'tamir dan Ibnu 
Numair menyelisihinya, mereka meriwayatkannya dari Ubaidullah 
dan mereka menyebutkan: Dari Al A'raj, dari Aisyah, dan mereka 
tidak menyebutkan Abu Hurairah. 


0-3 3 د 33 ه‎ - Ss. 3 3o بأ‎ Jor وس سم‎ É 


Ai kp Opa = o.Y‏ بن تكله يعلد ORA‏ کاود (ab) Gi‏ نا 
علي بن IH qib‏ ف عن عامر» عن Bah‏ عَنْ عائشة Par‏ 
NYA LAMA‏ الله يه من ّ Ap ca‏ تسل pae EN‏ 
فَضَمَمَُهُ Kap A‏ 
Abdullah bin Muhammad bin Abdul Aziz mengabarkan‏ .507 
kepada kami, Daud bin Rusyaid mengabarkan kepada kami, Ali bin‏ 
Hasyim mengabarkan kepada kami, Huraits mengabarkan kepada‏ 
kami, dari Amir, dari Masrug, dari Aisyah, ia menuturkan,‏ 
“Rasulullah SAW mandi junub, namun aku belum mandi, lalu beliau‏ 
menghampiriku, lalu aku memeluknya dan menghangatkannya.””0‏ 


r . ni ane ا امد‎ fo Jor 3 PAN 
بن محمد بن زياد‎ a oa ga لفت عذنا‎ 
المصْري تا‎ HA ا حَجَاج بن‎ AI HKI قالاً: ؟ ا عَبْدُ‎ oki 


a‏ عن Wah‏ عَنْ RATE‏ قالت: 
SA‏ رَسُوْلَ الله 8 ذَات all‏ من فراشي» sedih‏ ام إلى اريه KU‏ 


و 


203 Tsnadnya shahih: HR. Muslim dalam kitab Bersuci (hadits no. 222): Ibnu 


Khuzaimah dari jalur Abu Usamah dari Ubaidullah bin Umar. 

Isnadnya hasan: HR. Ibnu Majah (580), At-Tirmidzi (123) dari jalur Huraits 
dari Asy-Sya'bi. At-Tirmidzi mengatakan, “Isnad hadits ini tidak ada 
masalah.” 


504 


— Sunan Ad-Daraguthni 


A X - P ۰ as. £ A‏ م 
فقس اتحسسن الجدر ول لا که كمصابيحكم Lol‏ فإذا هو ساح 
سرو 23 Teen‏ مه زرو رور ر No JK. 8 3 an‏ 
فوضعت يدي على صدر قدميه وهو يقول في سجوده: اللهم إني اعوذ 
e - r 2 £ r 78 e r wy‏ ا a 2 a 2a 7 r‏ 
بعفوك من عقابك» وأعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بك منك لا 

í 1 1 z 7 2 f 2 ا کو‎ 20 Tt 
احصي نناء عليك انت كما اتيت تفسك.‎ 


508. Al Qadhi Al Husain bin Isma’il dan Ahmad bin 
Muhammad bin Ziyad Al Qaththan menceritakan kepada kami, 
keduanya mengatakan: Abdul Karim bin Al Haitsam mengabarkan 
kepada kami, Hajjaj bin Ibrahim Al Mishri mengabarkan kepada 
kami, Al Faraj bin Fadhalah mengabarkan kepada kami, dari Yahya 
bin Sa’id, dari Amrah, dari Aisyah, ia menuturkan, “Pada suatu malam 
aku merasa kehilangan Rasulullah SAW dari tempat tidurku, lalu aku 
bergumam, “Beliau mendatangi budak perempuannya mariyah.” Lalu 
aku berdiri meraba-raba dinding. Saat itu kami tidak memiliki sejenis 
lampu-lampu kalian (sekarang) ini. Ternyata beliau sedang sujud, lalu 
aku meletakkan tanganku di telapak kaki beliau, saat itu dalam 
sujudnya beliau membaca, ‘Allaahumma inni @'uudzu bi “afwika 
min 'igaabika, wa a'uudzu bi ridhaaka min sakhatika, wa a'uudzu 
bika minka, laa uhshii tsanaan ‘alaika, anta kamaa atsnaita “alaa 
nafsika [Ya Allah, sungguh aku berlindung dengan ampunan-Mu dari 
siksa-Mu, aku berlindung dengan ridha-Mu dari murka-Mu, dan aku 
berlindung kepada-Mu dari (siksa)-Mu, aku tidak membatasi pujian 
kepada-Mu. Engkau adalah sebagaimana pujian-Mu kepada diri- 
Mu)” 


PT) 2330, A رو رو‎ Lo... 30 30 ٢ e ia. os لصاح‎ 
الفرج بن فضالة ضعيف. خالفه يزيد بن هَارون ووهيب وغيرهماء رووة‎ 
Map عن عائشة‎ LAGI بن سعيد» عن مُحَمّد بن‎ LP 
Al Faraj bin Fadhalah lemah. Yazid bin Harun, Wuhaib dan 
yang lainnya menyelisihinya, mereka meriwayatkannya dari Yahya 
bin Sa'id, dari Muhammad bin Ibrahim, dari Aisyah, secara mursal. 


505 Isnadnya lemah: HR. Ath-Thabarani di dalam Ash-Shaghir (1/171) dari jalur Ar- 
Rabi’ bin Tsa'lab dari Al Faraj bin Fadhalah. Ia mengatakan, “Tidak ada yang 
meriwayatkannya dari Yahya bin Sa'id selain Faraj bin Fadhalah.” Saya 
katakan: Al Faraj bin Fadhalah lemah, 4t-Tagrib (2/108). 


Sunan Ad-Daraguthni — 


Kas‏ غو 


WA - 8‏ | ُو بكر ال aa JAH SA‏ نرک مَنْصُوْرء نا عَبْدُ SÉ‏ 


٢ > A Pa” ۶ 2 e 2 Wi 
امرأتة وهو‎ JA الز هري عن سال ان ن ابن عُمَرٌ قال: من‎ yama انا‎ 
. ع. صحيح‎ pe AK عاد‎ pe f على‎ 
509. Abu Bakar An-Naisaburi menceritakan kepada kami, 
Ahmad bin Manshur mengabarkan kepada kami, Abdurrazzaq 
mengabarkan kepada kami, Ma'mar mengabarkan kepada kami, dari 
Az-Zuhri, dari Salim, bahwa Ibnu Umar mengatakan, “Barangsiapa 
mencium istrinya setelah ia mempunyai wudhu, maka ia harus 
mengulangi wudhu.” Shahih. 


wen سردا ا عَبْدُ الله بن‎ Na COE ON. 
م‎ D e و رن‎ Jor و‎ 


r 


20 $ شن ريي عن سال عن ان تر نر 
D 3 2... Of‏ - يب سا 
الطاب ١ £ a a :J‏ منها. . صحيح. 
Al Qadhi Al Husain bin Isma'il menceritakan kepada‏ .510 
kami, Abdullah bin Syabib mengabarkan kepada kami, Yahya bin‏ 
Ibrahim bin Abu Qatilah mengabarkan kepada kami, Abdul Aziz bin‏ 
Muhammad menceritakan kepadaku, dari Muhammad bin Abdullah‏ 
bin Amr bin Utsman, dari Az-Zuhri, dari Salim, dari Ibnu Umar bin‏ 
Khaththab, ia mengatakan, “Sesungguhnya ciuman itu termasuk‏ 
sentuhan, maka berwudhulah kalian karenanya.””” Shahih.‏ 


BAN‏ سا AS‏ بن إِسْمَاعيْلء تا نا JAN HA‏ لے 
مالك عن ابن شهاب» عن e‏ سال abl cé‏ اه كان Jas‏ في | is‏ 


506 


Isnadnya shahih: HR. Malik (65) dari jalur Ibni Syihab dari Salim; 
Diriwayatkan juga dari jalur ini oleh Asy-Syafi'i di dalam A! Umm (1/51). 
Isnadnya shahih: HR. Al Baihaqi (1/124) dari jalur Ibrahim bin Hamzah dari 
Abdul Aziz bin Muhammad. 


507 


— Sunan Ad-Daraguthni 


3 A9 ډګرو‎ 


الرّجل IA‏ وجحسه بيده من KAN‏ ومن قبل ayah‏ أو جَسَهَا بيده 


فق وَحَبْ عليه الوضوء. . صحيح. 


511. Al Husain bin Isma'il menceritakan kepada kami, Ahmad 
bin Isma'il Al Madani mengabarkan kepada kami, Malik 
mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Salim, dari 
ayahnya, bahwa ia mengatakan, “Ciuman laki-laki terhadap istrinya 
dan sentuhan tangannya adalah termasuk mulamasah. Barangsiapa 
mencium istrinya atau menyentuhnya dengan tangannya, maka 
wajiblah wudhu atasnya.” Shahih. 


rpi 0 


9 2 تنا جعف بن محم مُحَمّد الْواسطي» نا نا مُوْسى بْنْ إِسْحَاق» Was‏ 


fes ` رواو‎ 


عبد الله AG‏ َيه نا عد بن teen‏ مره عن 


ا عن ابن Ha‏ الك كن ری TB‏ من ان وا 


DA 

512. Ja'far bin Muhammad Al Wasithi menceritakan kepada 

kami, Musa bin Ishaq mengabarkan kepada kami, Abdullah bin Abu 

Syaibah menceritakan kepada kami, Abdah bin Sulaiman 

mengabarkan kepada kami, dari Ubaidullah bin Umar, dari Az-Zuhri, 

dari Salim, dari Ibnu Umar: Bahwa ia memandang ciuman termasuk 
sentuhan dan memerintahkan berwudhu karenanya.” 


HSD Uta - ۳‏ إسْمَاعيْل نا حفص gph Hi‏ ا یحی بن 
سعد عن عَبَيْد الله بن jah‏ عن ثافې $ عن ابْن عُمَرَ قال: في akah‏ 
ا 


513. Al Husain bin Isma’il menceritakan kepada kami, Hafsh 


58 Tsnadnya shahih: Malik di dalam Al Muwaththa' (65). Lihat takhrij hadits no. 


509: Al Baihagi (1/124). 
509 Isnadnya shahih. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


bin Amr mengabarkan kepada kami, Yahya bin Sa'id mengabarkan 
kepada kami, dari Ubaidullah bin Umar, dari Nafi’, dari Ibnu Umar, ia 
mengatakan, “Ciuman mengharuskan wudhu.”®!? Shahih. 


o ° -0 å مه‎ 2 - 0.3... 7. . A 
بن مَهّدي»‎ ya JI ابن مبشرء ٿا خمد بن ستان» نا عبد‎ E - ٤ 
3. وور‎ 


514. Ibnu Mubasysyir menceritakan kepada kami, Ahmad bin 
Sinan mengabarkan kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi 


mengabarkan kepada kami, dari Abdullah bin Umar, dari Nafi”, dari 
Ibnu Umar, ia mengatakan, “Ciuman termasuk sentuhan.” 


any KA is - ٥‏ ابو KI‏ نا رَو نا عَبْدُ الله 

ak ع بإستاده‎ ap 

515. Abu Bakar An-Naisaburi menceritakan kepada kami, Abu 

Al Azhar mengabarkan kepada kami, Rauh mengabarkan kepada 

kami, Abdullah bin Umar mengabarkan kepada kami, dengan 
isnadnya, seperti itu. 


Ca - ٩‏ أَحْمَدُ بْنْ JI a‏ نا الخ بن عرفا 


ا هُسَيِمٌ (ح) AN‏ الْحْسَيْنُ بنْ مال SAPI KU‏ 


و.‌ ع د سا سل يه رهم وم د ره لأس z È‏ مه se‏ 
معلى» تا هشيم (ح) وحدثنا جعفر بن محمد الواسطي» نا موسى بن 
Gu‏ نا عَبْدُ الله بن أبئ an‏ وحفص عن الأعْمّش» عَنْ 
د © م 7 0 oe í 4 Ta aa e‏ ` و 1 e‏ 

إبرَاهِيْمَ عَنْ أبي SAE‏ قال: قال AG‏ الله: القبلة an Gya‏ 


. 
r 


rd 


ا 


510 Isnadnya shahih. 
311 Isnadnya lemah: Di dalam sanadnya terdapat Abdullah bin Umar bin Hafsh, ia 
lemah, ahli ibadah, 4t-Tagrib (3500). 


52 Lihat keterangan yang lalu. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


الوضوء. راد ابن عرفة والمعلى: وَاللمْس ما ذو ن الجمّاع. ص صحيح. 
Ahmad bin Abdullah bin Muhammad Al Wakil‏ .516 
menceritakan kepada kami, Al Hasan bin Arafah mengabarkan kepada‏ 
kami, Husyaim menceritakan kepada kami (h), Al Husain bin Isma'il‏ 
menceritakan kepada kami, Abu Bakar Al Jauhari mengabarkan‏ 
kepada kami, Mu'alla mengabarkan kepada kami, Husyaim‏ 
mengabarkan kepada kami {h}, Ja'far bin Muhammad Al Wasithi‏ 
menceritakan kepada kami, Musa. hin . Ishaq mengabarkan kepada‏ 
kami, Abdullah bin Abu Syaibah mengabarkan kepada kami, Husyaim‏ 
dan Hafsh mengabarkan kepada kami, dari Al A'masy, dari Ibrahim,‏ 
dari Abu Ubaidah, ia mengatakan, “Abdullah berkata, “Ciuman‏ 
termasuk sentuhan, dan itu mengharuskan wudhu?.” Ibnu Arafah dan‏ 
Al Mu'alla menambahkan (dalam redaksinya): “Sentuhan adalah yang‏ 
selain bersetubuh.””'? Shahih.‏ 


م Ab‏ 4 . ۸ه ور ظ وه ره 03 


۷ - حدنا ابو بكر التتسابورئ تا l‏ ین صو تا يريد بن ابي 
7 . 7 و و ګګ ۷ e © > MET Id‏ © م 8 oe‏ 1 
حَكيْمء نا سُفيان agi‏ عن الأَعْمّشء عن GAN‏ عن ابي GA‏ عَنْ 
a‏ الإ ماه 2 1 ُو 1 sa P‏ 1 1 

عبد الله قال: القبلة من اللماس. صحيح. 

517. Abu Bakar An-Naisaburi menceritakan kepada kami, 
Ahmad bin Manshur mengabarkan kepada kami, Yazid bin Abu 
Hakim mengabarkan kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri mengabarkan 


kepada kami, dari Al A'masy, dari Ibrahim, dari Abu Ubaidah, dari 
Abdullah, ia mengatakan, “Ciuman termasuk sentuhan.” Shahih. 


سوس ه م $ z‏ وره هو e?‏ مر مه å‏ .. 0 2 
AR AE - ٨‏ نا أَحْمَدُ بْنُ KEN o‏ الرّحْمنء نا سفيّان» 
s r s‏ ” 
وور عبر 


عن Pe FN‏ عَبَيْدَةء عَنْ عبد الله قال: القبلة من 


Isnadnya shahih: HR. Al Baihaqi (1/124) dari jalur Mu'alla bin Manshur dari 
Husyaim dari Al A'masy. 
Isnadnya hasan: Lihat keterangan yang lalu. Di dalam sanadnya terdapat Yazid 
bin Abi Hakim, ia jujur, At-Tagrib (7731). 


Sunan Ad-Daraguthni — 


اللمّاس. صحيح. 

518. Ibnu Mubasysyir menceritakan kepada kami, Ahmad bin 

Sinan mengabarkan kepada kami, Abdurrahman mengabarkan kepada 

kami, Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Al A'masy, dari 

Ibrahim, dari Abu Ubaidah, dari Abdullah, ia mengatakan, “Ciuman 
termasuk sentuhan.””'5 Shahih. 


r 
A سه غو‎ 


! وه‎ z هو‎ SK. 2 ON. o% elok La : 


عن الأعْمّشء عن D‏ أبئ GB‏ عَنْ عَبْد الله مثلهُ. قال: 

وَحَدَنَنَا ARA‏ عن مَنْصُوْر عَنْ هلال بن A‏ عَبَيْدَة عَنْ عَبْد 

الله dl‏ عَنْ أب IE‏ َحْوَهُ. صَحيْح. 

519. Abu Bakar An-Naisaburi menceritakan kepada kami, Abu 

Al Azhar mengabarkan kepada kami, Rauh mengabarkan kepada 

kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Syu'bah, dari Al 

A'masy, dari Ibrahim, dari Abu Ubaidah, dari Abdullah, seperti itu. 

Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Manshur, dari Hilal bin 

Yisaf, dari Abu Ubaidah, dari Abdullah, seperti itu, atau dari Abu 
Ubaidah, serupa itu." Shahih. 


54. Bab Riwayat-Riwayat Tentang Menyentuh Kemaluan dan 
Dubur, serta Hukumnya 


PAN‏ روو D b2 3 30 y‏ 07 هه روي : برسم مو 
aa - oy.‏ عبد الله بن محمد بن عبد Wa PAN‏ الحكم بن 
r -0‏ الى مات ۰ © Z2 9 r o saf # ui.‏ هده A A‏ 
موسى» نا شعیب بن اِسُحَاقَ أخبرني هشام بن عروة» عن آبيه أن مَرْوَان 
z 3.‏ 9 هس 9 1 رر KA WH si‏ ت wi á á x‏ £ 2 
asas‏ عن بسرة بنت صفوان» وكائت قد صحبت النبي 3 أن النبي 


r 


و ر ی b Be‏ رر fá‏ 
احد م ذكره فلا يصلين حتى يتوضا. 


MN 


51S Isnadnya shahih: Lihat keterangan yang lalu. 


3'6 Lihat keterangan yang lalu. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


520. Abdullah bin Muhammad bin Abdul Aziz menceritakan 
kepada kami, Al Hakam bin Musa menceritakan kepada kami, Syu'aib 
bin Ishag mengabarkan kepada kami, Hisyam bin Urwah 
mengabarkan kepadaku, dari ayahnya, bahwa Marwan menceritakan 
kepadanya, dari Busrah binti Shfwah yang pernah menyertai Nabi 
SAW, bahwa Nabi SAW bersabda, “Apabila seseorang dari kalian 
menyentuh kemaluannya, maka hendaklah ia tidak melaksanakan 
shalat sehingga berwudhu.” 


IE قال. هذا صّحَيِحٌ.‎ Ca Sa ieg عُرْوَة» فسأل‎ UB KE قال:‎ 
بن عبد الله الحزامي وَعَْيْسّة بن عبد الُواحد‎ nj E ربيعة‎ 
9 P as e ه‎ ٤1 o> 8 OE ورو مو ° وم ر‎ 
وحميد بن امود فرووه عن هشام هكذاء عن ابيه» عن مروان» عن‎ 
Sa an سا‎ E 
Namun Urwah mengingkarinya, lalu menanyakan kepada 
Busrah, dan ia pun membenarkannya. Ini shahih. Rabi'ah bin Utsman, 
Al Mundzir bin Abdullah Al Hizami, Ansabah bin Abdul Wahid dan 
Humaid bin Al Aswad memutaba'ahnya, mereka meriwayatkannya 
dari Hisyam demikian, dari ayahnya, dari Marwan, dari Busrah. 
Urwah menuturkan, “Lalu setelah itu aku tanyakan kepada Busrah, 
maka ia pun membenarkannya.” 


٥١١‏ - سنا 1 , Mn aa SN‏ نا | حملا بن 7 KSEI jpa‏ نا 
زي بْنْ ابي RU‏ هشام بن عرو عن ايه عر موان 


> 
s r 


57 Isnadnya shahih: HR. Ahmad (6/406-407); An-Nasa'i (1/216); At-Tirmidzi 
(82): Ibnu Hibban (212, Mawarid), Al Baihagi (1/128), Ibnu Al Jauzi di dalam ' 
At-Tahgig (1/176-177); Ibnu Khuzaimah (33), Al Hakim (1/138): Malik (42): 
Asy-Syafi'i di dalam Musnadnya (12), Ibnu Syahin di dalam An-Nasikh wa Al 
Mansukh (108) dari berbagai jalur dari Hisyam. At-Tirmidzi mengatakan, 
“Hadits ini hasan shahih” Al Bukhari mengatakan, “Ini yang paling shahih 
pada topik ini.” An-Nasa'i mengatakan, “Hisyam bin Urwah tidak mendengar 
hadits ini dari ayahnya. Wallahu a'lam.” Saya katakan: Ucapan An-Nasa'i 
tertolak, karena Hisyam telah menyatakan ia mendengar dari ayahya pada 
riwayat At-Tirmidzi dan Ahmad, dan ia tidak meriwayatkannya sendirian, akan 
tetapi dimutaba 'ah oleh riwayat lainnya sebagaimana yang akan dikemukakan. 


Sunan Ad-Daraguthni — |371 


Tá 


2, DA Ab هاس و‎ a سر‎ ` rs ل‎ a a SD o lo وهم‎ 
الله : من مس فر جه فليتوضاً‎ J yang عن بسرة بنت صفوان قالت: قال‎ 
للصّلاة. صَحيحً.‎ os yong 
521. Abu Bakar An-Naisaburi menceritakan kepada kami, 
Ahmad bin Manshur Ar-Ramadi mengabarkan kepada kami, Yazid 
bin Abu Hakim mengabarkan kepada kami, Sufyan mengabarkan 
kepada kami, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Marwan, dari 
Busrah binti Shfwan, ia mengatakan, “Rasulullah SAW bersabda, 
“Barangsiapa menyentuh kemaluannya, maka hendaklah ia berwudhu 
seperti wudhu untuk shalat.” Shahih. 


2 ° bo يپ‎ 2 -3 Mana aê 5 Da as 
مد بن سعيد الرهاوي. نا العباس بن عبيد‎ Ar الحسن‎ Gas - ۲ 


3 رت ۸ ه 1 رر هر ډو 


. - ه ماه‎ £ ft 7 c 2 22 æ- . y 
Wi الله بن يحبى الرهاوي» نا محمد بن يزيد بن سنان» نا أبي» عن هشام‎ 
3 صحت ا‎ 4 4 Rr LA, شت اه‎ a رو عن ا عن‎ 
او ا کر ر ےو ووو‎ wi H É الى له‎ EE . aa 
وضو‎ Gi قالت: قال رَسُوْل الله 8: إذا مس أحذكم ذکره‎ 

للصّلاة. 

522. Al Hasan bin Ahmad bin Sa'id Ar-Rahawi menceritakan 
kepada kami, Al Abbas bin Ubaidullah bin Yahya Ar-Rahawi 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Yazid bin Sinan 
mengabarkan kepada kami, ayahku mengabarkan kepadaku, dari 
Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Busrah binti Shafwan yang 
pernah menyertai Nabi SAW, ia mengatakan, “Rasulullah SAW 
bersabda, “Apabila seseorang di antara kalian menyentuh 
kemaluannya, maka hendaklah berwudhu seperti wudhu untuk 


shalat.” 


518 


Isnadnya shahih: Lihat keterangan yang lalu. 
519 


Isnadnya lemah: Di dalam sanadnya terdapat Muhammad bin Yazid bin Sinan, 
ia tidak kuat, 4t-Tagrib (4618). Sementara ayahnya, yakni Yazid bin Sinan bin 
Yazid At-Tamimi lemah, 41-7176071 (7755). 


— Sunan Ad-Daraguthni 


AB حُمَدُ بن‎ Nas هب پر اب بن م د الماش تا ا‎ NG ai Na 


رو رم 


z SAN Sa KAN‏ سَعيّد | venus‏ سُفيان عن هشام 
IE ya ah KA pa AAA a‏ من مس 
ا 


523. Muhammad bin Al Hasan bin Muhammad An-Naqqasy 
menceritakan kepada kami, Ahmad bin Al Abbas bin Musa Al Adawi 
mengabarkan kepada kami, Isma'il bin Sa'id Al Kisai mengabarkan 
kepada kami, Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Hisyam bin 
Urwah, dari ayahnya, dari Busrah binti Shafwan, dari Nabi SAW, 
beliau bersabda, “Barangsiapa menyentuh kemaluannya, maka 
hendaklah mengulangi wudhu?” 


2. و‎ Te. 30385. و‎ PAN 


LAH - ON‏ محمد محمد بن مخلد» د oT‏ نا إسحاق 


.2 د 


بن بو ال ا هه بن عمر: 
رسول الله 8# قال: من مس كرَهُ فليتوضا وضو É‏ 


524. Muhammad bin Makhlad menceritakan kepada kami, 
Utsman bin Ma’bad bin Nuh mengabarkan kepada kami, Ishaq bin 
Muhammad Al Farawi mengabarkan kepada kami, Abdullah bin 
Umar mengabarkan kepada kami, dari Nafi”, dari Ibnu Umar, bahwa 
Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa menyentuh kemaluannya, 
maka hendaklah ia berwudhu seperti wudhu untuk shalat.” 4 


Jog” رو‎ 


Pa رو‎ Peau LE بن‎ OK د كلكا‎ A 
ah yi | A VETE: LAN بر بن عَبْد الله‎ ji ع‎ 


JG ig عن ابي هره‎ MA عن سد أن آي سيد‎ AA 


5% Isnadnya shahih: Lihat keterangan yang lalu. 


21 Isnadnya lemah: HR. Ibnu Al Jauzi di dalam At-Tahgig (1/178). Di dalam 
sanadnya terdapat Abdullah bin Umar Al Umari, ia lemah. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


1g Es OSN E بيده إلى فرْجه‎ Sai ai p HP رَسُول‎ 
للصّلاة.‎ ag Sa سر‎ NG حجاب‎ 

525. Utsman bin Ahmad Ad-Daggag menceritakan kesah 

kami, Hasan bin Sallam As-Sawwag mengabarkan kepada kami, 
Abdul Aziz bin Abdullah Al Uwaisi mengabarkan kepada kami, Yazid 
bin Abdul Malik bin Al Mughirah An-Naufali mengabarkan kepada 
kami, dari Sa'id bin Abu Sa'id Al Magburi, dari Abu Hurairah, ia 
mengatakan, “Rasulullah SAW bersabda, “Apabila seseorang di 
antara kalian menyentuhkan tangannya ke kemaluannya sehingga 
tidak ada pelapis dan tidak pula penghalang antara (tangan)nya 


dengan (kemaluan)nya, maka hendaklah ia berwudhu seperti wudhu 
untuk shalat” 2 


دځ م يضم واو 2 روم .م 


LAH‏ - حدنا محمد بن Jt‏ الفارسي» ا ji‏ بن مُحّمد 


موم و Sr‏ . داو 


القلانبي زج KA‏ الله إن da‏ إن اصح jan‏ محمد أن 
ONG‏ عَنْ عبد الصّمّدء SG‏ دا Pa‏ عبد عبد aja JI‏ نا ea‏ 


| و و وو 


ښْ عَياش» H‏ هشام بن عروة» عَنْ al‏ عن CN ga‏ عن ci AN‏ 
(IN pita‏ عَنِ الي شه قال: ٍذا م رال Er Co TE‏ ميت 
Dean‏ 


526. Muhammad bin Isma'il Al Farisi menceritakan kepada 
kami, Ja'far bin Muhammad Al Qalanisi mengabarkan kepada kami 
{h}, Abdullah bin Muhammad bin Nashih menceritakan kepada kami 
di Mesir, Muhammad bin Yazid mengabarkan kepada kami, dari 
Abdush Shamad, keduanya mengatakan: Sulaiman bin Abdurrahman 
menceritakan kepada kami, Isma'il bin Ayyasy mengabarkan kepada 
kami, Hisyam bin Urwah mengabarkan kepada kami, dari ayahnya, 


22 Isnadnya lemah: HR. Ath-Thabarni di dalam 4sh-Shaghir (1/28): Diriwayatkan 


juga oleh Asy-Syafi'i di dalam Musnadnya (91), Ibnu Al Jauzi di dalam At- 
Tahgig (1/178), Ibnu Adi (6/2715), Ibnu Syahin (105) dari berbagai jalur dari 
Yazid. Yazid bin Abdul Malik lemah, At-Tagrib (7779). 


— Sunan Ad-Daraguthni 


dari Marwan, dari Busrah binti Shafwan, dari Nabi SAW, beliau 
bersabda, “Jika seorang laki-laki menyentuh kemaluannya maka 
hendaklah ia berwudhu, dan jika seorang wanita menyentuh 


kemaluannya maka hendaklah ia berwudhu.” 


ېوه ا 


> AN بن إِسْمَاعيْل‎ LAS Bia - ٧ 


Ja ٣ هت‎ - 8. 072 oto. 0713, ° ېره 0 سه ره‎ z Taza 
بقية» نا الزبيدي» عن عمرو بن شعيب» عن أييه عن جده» عن التي هه‎ 
P r - a. P z r Pd r 


07 
3 
- 


نال عا رک مس Pa‏ وا ا 
Al Husain bin Isma'il menceritakan kepada kami, Abu‏ .527 

Utbah Ahmad bin Al Faraj mengabarkan kepada kami, Bagiyyah Az- 
Zubaidi mengabarkan kepada kami, dari Amr bin Syu'aib, dari 
ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Laki-laki 
mana pun yang menyentuh kemaluannya, maka hendaklah ia 


berwudhu. Dan wanita mana pun yang menyentuh kemaluannya, 
maka hendaklah ia berwudhu.” 


7 و 
r‏ کے وعدي و و 


سو« Laci ai z lo 2 o‏ 3 
G - ۸‏ محمد بن مخحلد نا حمزة بن العباس المروزي (ح) 
ما مس 16 واه و موو وس Je 0 Te‏ و ل سه 03 ea‏ 
وحدثنا الحسين بن إسماعيل؛ نا يحبى بن معلى بن IG yai‏ نا 


72 ۸1 230 .0.90 وړ © ره ور 222 ه 


عي أن PAN ga a‏ ٿن ند الله أن مر أن حفص 


ور ش o‏ - ° هم ده کو ه Sa‏ اي to‏ لا سل 
SPA‏ عن هشام بن عروة عن ابية» عن عائشة: أن رسول الله Kh‏ 
3 


و on? ol aa ee‏ دو وعم ې سم ia los,‏ ° 
قال: ويل للذين يمسون فروجهم نم يصلون ولا یتوضئون. قالت عائشة: 
Pe o s o‏ 2- 5 كله r‏ ور BANG ° b z ۳ SA‏ و جم 

بابي وامي» هدا de‏ أفرايت النساء؟ قال: ادا مست إحداكن فرجها 


. 
.ص 


58 Isnadnya lemah karena kelemahan riwayat Isma'il bin Ayyasy dari Hisyam bin 


Urwah. 

Isnadnya hasan: HR. Ibnu Al Jarud di dalam Al Muntaga (19), Dikeluarkan 
juga oleh Ahmad (2/223); Ibnu Al Jauzi di dalam At-Tahgig (1/178); Al 
Baihagi (1/132); Ibnu Syahin di dalam An-Nasikh (105) dari berbagai jalur dari 
Bagiyyah. 


524 


Sunan Ad-Daraguthni — 


Si‏ للصّلاة . عَبْدُ الرّحْمَن GA‏ ضَعيف. 


528. Muhammad bin Makhlad menceritakan kepada kami, 
Hamzah bin Al Abbas Al Marwazi mengabarkan kepada kami {h} Al 
Husain bin Isma'il menceritakan kepada kami, Yahya bin Mu'alla bin 
Manshur mengabarkan kepada kami, keduanya mengatakan: Atig bin 
Ya'gub mengabarkan kepada kami, Abdurrahman bin Abdullah bin 
Umar bin Hafsh Al Umari menceritakan kepadaku, dari Hisyam bin 
Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, 
“Kecelakaanlah bagi mereka yang menyentuh kemaluannya lalu 
mengerjakan shalat tanpa berwudhu lagi.” Aisyah berkata, “Dengan 
ayah dan ibuku sebagai tebusannya! Demikian bagi kaum laki-laki, 
lalu bagimana dengan kaum wanita?” Beliau menjawab, “ika 
seseorang di antara kalian (para wanita) menyentuh kemaluannya, 
maka hendaklah ia berwudhu untuk shalat” Abdurrahman Al 
Umari lemah. 


Ui - ٩‏ أَحْمَدُ بن عَبْد الله بب LIA‏ الوکيل» نا علي بن مُسْلم 


Kia‏ ٿا عَبْدُ الْحَميْد بن ikan‏ عَنْ هشام بن AG‏ عَنْ 


o‏ 3 ےر وهو 


ia‏ صَفُوَانَ HI‏ سمغت رَسُوْلَ الله BB‏ يقول: من فص 
aa‏ أو Bi‏ 
Ahmad bin Abdullah bin Muhammad Al Wakil‏ .529 
menceritakan kepada kami, Ali bin Muslim mengabarkan kepada‏ 
kami, Muhammad bin Bakr menceritakan kepada kami, Abdul Hamid‏ 
bin Ja'far mengabarkan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah, dari‏ 
ayahnya, dari Busrah binti Shafwan, ia mengatakan, “Aku mendengar‏ 
Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa menyentuh kemaluannya,‏ 
atau buah pelirnya, maka hendaklah ia berwudhu” 6‏ 


325 Isnadnya lemah sekali: HR. Ibnu Al Jauzi di dalam At-Tahgig (1/179) dari jalur 


pengarang. Di dalam sanadnya terdapat Abdurrahmah Al Umari, yang mana 
Abu Zur'ah dan Abu Hatim meninggalkan riwayatnya, dan Abu Hatim 
menambahkan, “Ia berdusta.” Juga dinilai dusta oleh Ahmad bin Hanbal dan 
An-Nasa'i. 

Isnadnya shahih: HR. Al Baihagi (1/137) dari jalur pengarang. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


526 


0 ر o “or 0 © z or‏ 2 .. م ot 9 0 3 eo.‏ 
كذا رواه عبد الحميد بن جعفر عن هشام» ووهم في ذكر الانفيين 
SIG‏ ِذرَاحه ذلك في حَدِيْث TA‏ عن ال ك. والمَحفوْظ أن 


30 و 


ذلك من قل عروَة غير Lr‏ كذلك رَوَاهُ الثقات عر“ هشام» منهم 


ده 3 وم 2 ےت e‏ 07 0 . 0 
Sa‏ السختياني وَحَمَاد بن رید وغيرهمًا. 


Demikian juga yang diriwayatkan oleh Abdul Hamid bin Ja'far 
dari Hisyam, namun ia mengira-ngira dalam menyebutkan buah pelir 
serta memasukkannya dalam lafazh hadits Busrah dari Nabi SAW. 
Adapun yang terpelihara, bahwa redaksi itu dari ucapan Urwah dan 
tidak marfu’ seperti itu. Demikian yang diriwayatkan oleh para perawi 
tsigah dari Hisyam, di antaranya adalah oleh Ayyub As-Sakhtiyani, 
Hammad bin Zaid dan yang lainnya. 


Was - ٠‏ بذلك إْرَاهِيمُ بن KA ES obs‏ بن عَبَيْد الله 
ون 2 - Ha 7 - rs‏ 0 5 . 1 وس و rep‏ 3 302 هو Z, a‏ 
o‏ و او 


ِو 2 2 

وَمُحَمَّدُ نِنْ مَحْمُود ae‏ قالوا: تا بو الأشعثء قالا: ا يزيد بن 
ورو 4 ۰ 8 ce. . z‏ هو ده -3% وم . و 
زريع» ا اه Qa‏ عن هشام بن BIP‏ عن ابيهء عن بسره بنت صفوان» 
يم ر > روه" 5 EU‏ و رر يق Maa e‏ 
PH]‏ انيجت رسول الله هه یقول: من مس Moh TE‏ قال: وكان 
La.‏ نل الله ai‏ > .65 5 و PN‏ .8 هه 3 
عروة یقول: إذا مس ah)‏ أ Awan KE 1 ¿ál‏ واللفظ لأبي 
الأشعث. صَحيْح. 

530. Ibrahim bin Hammad menceritakannya kepada kami, 
Ahmad bin Ubaidullah Al Anbari menceritakan kepada kami (ط)‎ Ali ' 
bin Abdullah bin Mubasysyir, Al Husain bin Isma'il dan Muhammad 
bin Mahmud As-Sarraj menceritakan kepada kami, mereka 
mengatakan: Abu Al Asy'ats mengabarkan kepada kami, keduanya 
mengatakan: Yazid bin Zurai' mengabarkan kepada kami, Ayyub 
menceritakan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari 
Busrah binti Shafwan, bahwa ia mendengar Rasulullah SAW 


Sunan Ad-Daraguthni — 


bersabda, “Barangsiapa menyentuh kemaluannya, maka hendaklah ia 
berwudhu.” Ia juga mengatakan, “Urwah menyebutkan (dalam 
redaksinya), “Apabila menyentuh buah pelirnya, atau kemaluannya, 
maka hendaklah ia berwudhu.” Lafazhnya dari Abu Al Asy'ats. 
Shahih. 


9 - 2 
ma‏ .30 إلا .3 دوه سم 3.3 


02 A و‎ 06 E و‎ 3 Pi or . o Pa 
ريد عَنْ هشام بن غروة قال: كان ابي يُقؤل: إذا مس رُفقَيه‎ Ih SES ئا‎ 
1 ش‎ 1 “ 8 . ês b لم م‎ 8 1 2 NE 0 oo ol ef o 
كلهم ثقات.‎ En أو فرْجَهُ فلا يُصَلى حَتّی‎ aii ٢ 
531. Abdullah bin Muhammad bin Abdul Aziz menceritakan 
kepada kami, Khalaf bin Hisyam menceritakan kepada kami, Hammad 
bin Zaid mengabarkan kepada kami, dari Zaid, dari Hisyam bin 
Urwah, ia mengatakan, “Ayahku berkata, “Apabila menyentuh buah 


pelirnya, atau kemaluannya, maka tidak boleh mengerjakan shalat 
sehingga berwudhu (telebih dahulu)'.””? Semua perawinya tsiqah. 


Ka‏ مُحَمّد بن ابي الرحَال نا أب حُمَيْد المصيصي 


فال سمغت aa‏ يقول: قال ابن sep‏ أَعَْرَنِيْ هشامُ بن غُرْوَقَ عَنْ 
بيه عن مَرْوَانَ» عن بِسْرَةَ بت صفوان» وقد كانت صَحبت BB‏ 
Te 2 ۷0‏ و 8 a o . NU‏ : 3 

Ko Sai SA Sa اذا مس‎ Jia 
532. Ahmad bin Muhammad bin Abu Ar-Rijal menceritakan 

kepada kami, Abu Humaid Al Mishshishi mengabarkan kepada kami, 
ia mengatakan: Aku mendengar Hajjaj mengatakan: Ibnu Juraij 
berkata: Hisyam bin Urwah mengabarkan kepadaku, dari ayahnya, 
dari Marwan, dari Busrah binti Shafwan yang pernah menyertai Nabi 
SAW, bahwa Nabi SAW bersabda, “Apabila seseorang di antara 
kalian menyentuh kemaluannya atau buah pelirnya, maka ia tidak 


3?? Isnadnya shahih: HR. Al Baihaqi (1/138) dari jalur pengarang. 


28 Dikeluarkan oleh Al Baihaqi (1/138) dari jalur pengarang. 


— Sunan Ad-Daraquthni 


2529 


boleh melaksanakan shalat sehingga berwudhu (terlebih dahulu). 


1 0 Blah) وس بن يَاسِيْنَ نا‎ 2 Jeca Was - ۳٣ 


8 1 ت با‎ H 
عن أبيه قال:‎ sih بن‎ gd عن‎ car إسْرائيل» نا محمد بن‎ 
۷ 2 قال:‎ agaj ِد‎ Bang D رول اله‎ 


2 مه خخ 2 


SSI‏ قَال: HB‏ يَا رَسُوْل الله ألا أثقل کم oiy‏ قال: لآ 
ولكن اخلط A‏ الطَيْنَ يا أَحَا يمام فأَنْت el‏ به. قال: eha‏ 
Han, 4 ANA‏ 


533. Isma'il bin Yunus bin Yasin menceritakan kepada kami, 
Ishag bin Abu Israil mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Jabir 
mengabarkan kepada kami, dari Oais bin Thalg, dari ayahnya, ia 
menuturkan, “Aku mendatangi Nabi SAW, saat itu mereka (para 
sahabat) sedang membangun pondasi masjid Madinah, mereka sedang 
memindahkan bebatuan, lalu aku berkata, “Wahai Rasulullah! 
Bolehkan aku ikut memindahkan seperti mereka memindahkan?” 
Beliau menjawab, “Tidak. Akan tetapi, campurkanlah tanah (adonan 
tanah) untuk mereka wahai saudara Al Yamamah, karena engkau 
lebih mengetahui tentang hal itu.” maka aku pun mencampur adonan 
(tanah) untuk mereka, dan mereka memindahkannya.” 


T 36. وم‎ 


د بير 3032 سم 


اسان kn Bagi‏ عن أيه ال: wa‏ 
di 43‏ رحا فال صا ته لد pa GÍ JG‏ بَضْعَة منك. 


r 


| 534. Abu Hamid Muhammad bin Harun menceritakan kepada 
kami, Ishaq bin Abu Israil mengabarkan kepada kami, Muhammad bin 


5 Isnadnya shahih: Telah dikemukakan pada no. 520 dari jalur Ibnu Ishaq dari 


Hisyam tanpa kalimat “au untsayaih?” (atau buah pelirnya). 
Isnadnya lemah: HR. Ibnu Al Jauzi di dalam At-Tahgig (1/185) dari jalur 
pengarang. 


530 


Sunan Ad-Daraguthni — 


Jabir mengabarkan kepada kami, dari Oais bin Thalg, dari ayahnya, ia 
mengatakan, “Ketika aku sedang di dekat Rasulullah SAW, seorang 
laki-laki mendatanginya lalu menanyakan tentang menyentuh 
kemaluan, maka beliau bersabda, “Sesungguhnya itu hanya bagian 
dari dirimu? 24 

قال ابْنُ أبي حاتم: سات Uh, a‏ رُرْعَة عَنْ حَديْث مُحَمّد gi‏ حابر 


3S. 303 o‏ ره 


SES ولم‎ a) a به‎ pn لَيْسَ هُوَ‎ db قيس‎ YG dia 


Ibnu Abi Hatim mengatakan, “Aku tanyakan kepada ayahku 
dan Abu Zur'ah tentang hadits Muhammad bin Jabir ini, keduanya 
mengatakan, “Oais bin Thalg termasuk orang yang tidak dapat 
dijadikan argumen.” Keduanya mengesampingkannya (menganggap 
lemah) dan tidak menilainya valid. 


5 و رن هم هو و ...0 


Ni Ja a an حدنا محمد‎ — ofo 
إن بن عَمْرِو بن حمد بن‎ 


bui SP PP gi SA $ من قل‎ < BALA 


o © تي‎ 


اهدي عَنْ Tb‏ بن الْحَطاب 5ه وَعَنْ b‏ الله بن مَوْهب» عَنْ 
عصْمَة PA RS a‏ أن Weng‏ قال: 
يا رَسُوْل الله ني LIKE‏ في D‏ يدي فرحي؟ فقال الي 
8: وأنا gaf‏ ذلك 

535. Muhammad bin Ahmad bin Amr bin Abdul Khaliq 
menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad bin Risydin 


331 Isnadnya lemah: HR. Ibnu Majah (483); Abu Daud (183) dari jalur Muhammad 


bin Jabir, Dikeluarkan juga oleh Abu Daud (182) dari jalur Mulazim bin Amr 
dari Abdullah bin Badr dari Oais, akan dikemukakan nanti, Dikeluarkan juga 
oleh Ibnu Syahin di dalam An-Nasikh wa Al Mansukh (101) dari jalur 
Abdullah bin Muhammad Al Baghawi dan Muhammad bin Harun. Di dalam 
sanadnya terdapat Muhammad bin Jabir As-Suhaimi, ia jujur, buku-bukunya 
hilang lalu hafalannya buruk dan banyak kacau, lalu ia buta. Dinilai kuat oleh 
Abu Hatim pada riwayat Abu Lahi'ah, 4t-Tagrib (5795). 


— Sunan Ad-Daraguthni 


mengabarkan kepada kami, Sa'id bin Ufair mengabarkan kepada 
kami, Al Fadhl bin Al Mukhtar mengabarkan kepada kami, ia 
termasuk orang-orang shalih dan telah dikemukakan tentang 
keutamaannya, dari Ash-Shalt bin Dinar, dari Abu Utsman An-Nahdi, 
dariUmar bin Khaththab RA dan Ubaidullah bin Mauhib, dari Ishmah 
bin Malik Al Khathmi, salah seorang sahabat Nabi SAW: Bahwa 
seorang laki-laki berkata, “Wahai Rasulullah, aku pernah menggaruk 
ketika sedang shalat, lalu tanganku menyentuh kemaluanku.” Nabi 
SAW bersabda, “Aku pun pernah melakukan itu.” 


Jo 32239 إلا وم هو مات‎ 30. Aá 


WA - ٩‏ عبد الله بن محمد بن عبد العزيز» نا محمد بن زياد ب 


Jor AN ره‎ 203 | 


4 
ام و 2 و دی - 21 ااه م 0 
فروه البلدي ابو T3‏ نا ملازمٌ بن عَمْرو Wa‏ الله y‏ بد »> عن 
: 


` 


Maa ME” 2 رم هر‎ NT o i oto. Ar ° DA 
نبي الله‎ al ايهاطلق ان علي قال حرا‎ adhi نيس‎ 


& قدمنا عَلَيْه فَبَايَعْنَاهُ وصليتا can‏ فحاء رَحُل كاه دوي فقال: , 
E, sa 0‏ | م á‏ وي 4# E -r‏ 2 2 
رَسُول الله ما تَرَى في مَس Je‏ ذكره في الصّلاة؟ فقال: Jah‏ هي إلا 


ت 


وم 205 Lo,‏ ووا ده 


e 2r + + 

مضعة منه أو Fanta)‏ كذا قال أبو روْح. 

536. Abdullah bin Muhammad bin Abdul Aziz menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Ziyad bin Farwah Al Baladi Abu Rauh 
mengabarkan kepada kami, Mulazim bin Amr mengabarkan kepada 
kami, Abdullah bin Badr menceritakan kepada kami, dari Oais bin 
Thalg, dari ayahnya Thalg bin Ali, ia menuturkan, “Kami berangkat 
sebagai utusan kepada Nabi SAW. Ketika kami sampai kepada beliau, 
kami berbai'at kepadanya dan shalat bersamanya. Lalu seorang laki- 


532 Isnadnya lemah sekali: HR. Ibnu Al Jauzi di dalam At-Tahgig (1/184) dari jalur - 


pengarang. Di dalam sanadnya juga disebutkan: Dari Ash-Shalt bin Dinar dari 
Ashamah bin Malik Al Khathmi, Dikeluarkan juga oleh Ibnu Syahin di dalam 
An-Nasikh wa Al Mansukh (107) dari jalur Muhammad bin Ishag dari Sa'id bin 
Ufair dari Al Fadhl bin Mukhtar dari Ubaidullah bin Mauhib dari Ashamah. Di 
dalam sanadnya terdapat Al Fadhl bin Mukhtar, yang menurut Ibnu Adi, “Ia 
mempunyai hadits-hadits munkar.” Abu Hatim mengatakatn, “Tidak diketahui 
kredibilitasnya, dan hadits-haditsnya munkar, ia menyampaikan riwayat- 
riwayat yang bathil.” Sementara Ash-Shalt bin Dinar riwayatnya ditinggalkan, 
At-Tagrib (1/370). 


Sunan Ad-Daraguthni — 


laki datang, tampaknya ia seorang badui, lalu berkata, “Wahai 
Rasulullah, bagaimana menurutmu tentang seseorang yang menyentuh 
kemaluannya ketika sedang shalat?” Beliau menjawab, “Itu hanyalah 
merupakan potongan daging darinya.” atau (beliau mengatakan) 
“bagian (darinya) ””" Demikian yang dikemukakan Abu Rauh. 


áz‏ 3 ددم وعم 2 وور ك 


ih - ٧‏ محمد بن هَارون ابو حامد نا بِنْدَارٌ نا عَبْدُ AMAN‏ بن 

ara o PA 3‏ مھ aan To.‏ م o‏ ت o o‏ ° 
الصبّاحء ٿا عب الحميد بن جَعْفض عن يوب بن asa‏ عن قيس بن 
Sa - 2 “ul ofo, a‏ ستل - ه 2 : EA Te‏ دارګ 
طلق» عن أبيه قال: سألنا رَسُول الله قي عن مس الفرجء فقال: بضعة 


1 ož ھر‎ 


منك. ايوب مجهو 


537. Muhammad bin Harun Abu Hamid menceritakan kepada 
kami, Bundar mengabarkan kepada kami, Abdul Malik bin Ash- 
Shabbah mengabarkan kepada kami, Abdul Hamid bin Ja'far 
menceritakan kepada kami, dari Ayyub bin Muhammad, dari Oais bin 
Thalg, dari ayahnya, ia menuturkan, “Kami tanyakan kepada 
Rasulullah SAW tentang menyentuh kemaluan, beliau pun menjawab, 
‘Itu bagian dari dirimu’.”®* Ayyub majhul (tidak diketahui 
kredibilitasnya). 


YAA Ci - ٨‏ الْحَسن LAN‏ ا عَبْدُ الله ii‏ يَحْبَى القاضي 
3 


السرخسي» نا رَجَاء بْنّ مُرَجّی الحَافظ قال: احْتَمَعْنَا في مسجد AAN‏ 


1 س# هسار وير مهم E E‏ 2 | بر e- 30 A‏ ا 0 ور 8 
LA UI‏ بن JAS‏ وَعَلي بن الَديني PA‏ بن مَعيْنِء فتنَاظروا في مَس 


533 Isnadnya hasan: HR. Abu Daud (182): At-Tirmidzi (85); An-Nasa'i (1/101); 


Ibni Hibban (207-209, Mawarid), Al Baihaqi (1/134); Ibnu Syahin di dalam 
An-Nasikh wa Al Mansukh (102), Ath-Thabarani (8242): Ibnu Al Jauzi di 
dalam At-Tahgig (1/183); Ibnu Al Jarud (21) dari berbagai jalur dari Mulazim. 

Isnadnya lemah: HR. Ibnu Al Jauzi di dalam At-Tahgig (1/183) dan di dalam Al 
‘lal (1/262) dari jalur Sa'id bin Yahya dari Abdul Hamid bin Ja'far. Saya 
katakan: Ayyub bin Muhammad Al Ajli haditsnya lemah, Lisan Al Mizan 
(1/545), Adz-Dzahabi mencantumkannya di dalam 47 Mizan (1/1097) dan ia 
menyebutkan haditsnya. Sementara Abdul Hamid bin Ja'far diperbincangkan. 


534 


— Sunan Ad-Daraguthni 


-o نه ورو‎ 2 2 A خي‎ ° ts... = Daan, ES Png 
منْهُ. وقال على بْنّ الْمَديني بقول الكوفيِينَ‎ GE الذكرء فقال يحى:‎ 


oo‏ دهده - م -ó‏ هم . a z 7 . le 3 aa‏ سا 

Mi)‏ قولهې واحتج يحبى بن معين بحديث بسرة بنت صفوان» واحتج 

aa Ha o oz ۸۹ 7 z HEE‏ اخ ير نز حا موس م 

عل إن Sa gadah‏ لس أن علي وقال خی كيف علد إا 
KA aw‏ يي 2 


شه وران NG ye A‏ اه فقال aa‏ 
2 . هاده ° 3 2 عام شك م ه BANA‏ وهس Ao‏ روس £ 


- هرو Se -R - <y‏ 5 و2 CA g‏ مه 97 r ag‏ ° و کو 
NI‏ عَلَى Ci‏ فقال يحيى: مالك عن افع عن ابن عمر: انه 
Es g‏ | سم zZ ana = si‏ ه م 20 o‏ 7 داوم o ts‏ 
Co‏ من مَس الذكر. فقال علي: كان ابن مسعود يقوٌل: لا يتوضأ cala‏ 
-ĝe‏ ورب ورا EEE‏ ره E TER AN‏ 
وَإِنْمَا هو بضعة من حَسَّدكَ. فقال يحيى: عن من قال سفيان عن أبي 
[MA‏ سه ور هو سه . ` a‏ ھر 22 ,230 ار e 3e‏ سرو ۶92 3.. 
فیس عن هزيل» عن عبد الله : وإذا اجتمع ابن مسعود وابن عمر 
NN 3. A‏ د 4 "وه 1 1 
ار 


SAI, أَحْمَدُ: عم‎ GG 30 فابن مسعود أؤلى‎ » al, 


o z ٠ اه ورو 0 ورد ره العامة‎ 3 a وام ك - ۷ فقال:‎ s 
بحدينئه. . : 2 لعيم» مسعر» عن عمير بن سعيد»‎ (ui یحہ‎ 
P إن‎ r تا س بي بو 7 - عن‎ r 


عن عَّمَار : ra‏ قال: AKN ~ 3 ú‏ أثفي» فقال أَحْمَدُ: sés‏ 


واب عُمَرَ استوياء فَمَنْ شَاء أحذ dig‏ وَمَنْ شاء أذ بهذا. 
Muhammad bin Al Hasan An-Naggasy menceritakan‏ .538 
kepada kami, Abdullah bin Yahya Al Qadhi As-Sarakhsi‏ 
mengabarkan kepada kami, Raja' bin Murajja Al Hafizh mengabarkan‏ 
kepada kami, ia mengatakan: Kami berkumpul di masjid Al Khif,‏ 
yaitu aku, Ahmad bin hanbal, Ali bin Al Madini dan Yahya bin ma'in,‏ 
lalu kami berdiskusi tentang menyentuh kemaluan, Yahya‏ 
mengatakan, “Harus berwudhu karenanya.” Ali bin Al Madini |‏ 
berpendapat dengan pendapat ulama Kufah dan menirukan ucapan‏ 
mereka, sementera Yahya bin Ma'in berdalih dengan hadits Busrah‏ 
binti Shafwan dan Ali bin Al Madini berdalih dengan hadits Qais bin‏ 
Thalg. Ia mengatakan kepada Yahya, “Bagaimana bisa engkau‏ 
menirukan isnadnya Busrah dan Marwan yang mursal syarthi, dengan‏ 
nada membantah jawabannya. Yahya mengatakan, “Orang-orang telah‏ 


Sunan Ad-Daraguthni — 


banyak menghujat Oais bin Thalg, sehinga haditsnya tidak dapat 
dijadikan argumen.” Ahmad bin Hanbal berkata, “Kedua perkara itu 
sebagaimana yang telah kalian katakan.” Yahya berkata, dari Malik, 
dari Nafi’, dari Ibnu Umar, bahwa ia menyatakan harus berwudhu 
karena menyentuh kemaluan.” Lalu Ali berkata, “Ibnu Mas'ud 
mengatakan, “Tidak perlu berwudhu karenanya. Karena itu adalah 
bagian dari tubuhmu?.” Yahya bertanya, “Dari Siapa?” Ali menjawab, 
“(Dari) Sufyan, dari Abu Oais, dari Huzail, dari Abdullah, bahwa bila 
bertemu pendapat Ibnu Mas'ud dan Ibnu Umar lalu berseberangan, 
maka pendapat Ibnu Mas'ud lebih utama untuk diikuti.” Ahmad 
mengomentarai, “Benar. Namun haditsnya Abu Oais tidak dapat 
dijadikan argumen.” Lalu ia mengatakan, “Abu Nu'aim menceritakan 
kepadaku, Mis'ar menceritakan kepada kami, dari Umair bin Sa'id, 
dari Ammar bin Yasir, ia mengatakan, “Aku tidak peduli apakah aku 
menyentuhnya atau hidungku.” Ahmad pun berkata, “Ammar dan 
Ibnu Umar sama. Siapa yang mau silakan mengambil itu, dan siapa 
yang mau silakah mengambil yang ini.” 


9 r 
© 07 . 2 رو 3 ` مم و‎ 9 


VI ٿا ابو‎ ad عَبْدُ الله بن مُحَمّد بن عبد‎ Eh - ٩ 


bin‏ دَكَريْ أو Pet el‏ أذني» Up‏ في الصّلآة. 

539. Abdullah bin Abdul Aziz menceritakan kepada kami, Abu 

Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, Isma'il bin Zakariyya 

mengabarkan kepada kami, Hushain mengabarkan kepada kami, dari 

Syagig, ia mengatakan, “Hudzaifah berkata, “Aku tidak peduli apakah 

aku menyentuh kemaluanku atau menyentuh hidungku atau telingaku 
ketika aku sedang shalat?.”?6 


535 Al Hakim (1/138-139). 
96 Isnadnya hasan: Disebutkan oleh Ibnu Syahin di dalam An-Nasikh wa Al 
Mansukh (109). 


— Sunan Ad-Daraguthni 


ETE‏ ا ر s ۰ e ZZ 3 Teng‏ و هم 
قال: قال حذيفة: mama JUNG‏ ذكري في الصّلاة | NA JA‏ 


540. Abu Muhammad bin Sha'id menceritakan kepada kami, 
Abu Hushain Abdullah bin Ahmad bin Yunus menceritakan kepada 
kami, Abtsar mengabarkan kepada kami, dari Hushain, dari Sa'd bin 
Ubaidah, dari Abu Abdirrahman, ia mengatakan, “Hudzaifah berkata, 
“Aku tidak peduli apakah aku menyentuh kemaluanku di dalam shalat 
atau menyentuh telingaku”. 


55. Bab Riwayat-Riwayat Tentang Menyentuh Ketiak 


Aa ena Dana مُحَمَّد‎ HA رَؤْق‎ HA Cab - ١ 
الله قال:‎ Ab سفيّان قال: سَمعُناءُ من عَمْرِو لماع رضي عر‎ 


h Ja‏ عَنْ م مَس Co :J iyi‏ مه 


541. Abu Raug Ahmad bin Muhammad bin Bakr menceritakan 
kepada kami, Ahmad bin Rauh mengabarkan kepada kami, Sufyan 
mengabarkan kepada kami, ia mengatakan, “Kami mendengarnya dari 
Amr, ia menyampaikannya dari Az-Zuhri, dari Ubaidullah, ia 
menuturkan, “Umar ditanya tentang menyentuh ketiak, ia pun 
menjawab, “Berwudhu karenanya.” 


1 تا الحسن بن عرفة» نا خلف‎ al ون بن‎ Bab ٢ 


dk‏ عن ليه وړ اى el‏ عن salad‏ عر ان Ta‏ قال" إذا تو 
لرل SG a Span‏ الو وه قال: ونا شلف ن aale‏ عن بي 


37 


Isnadnya hasan: Lihat keterangan yang lalu. 
538 


Isnadnya lemah lagi terputus: Disebutkan oleh Adz-Dzahabi (1/138). Saya 
katakan: Ubaidullah bin Utbah tidak pernah berjumpa dengan Umar bin 
Khaththab RA. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


isy يس عليه‎ IG Nasa 

542. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Al Hasan 

bin Arafah mengabarkan kepada kami, Khalaf bin Khalifah 

mengabarkan kepada kami, dari Laits bin Abu Sulaim, dari Mujahid, 

dari Ibnu Umar, ia mengatakan, “Apabila seseorang telah berwudhu 

lalu menyentuh ketiaknya, maka ia mengulangi wudhu.” Ia juga 

mengatakan: Khalaf bin Khalifah menceritakan kepada kami, dari 

Abu Sinan, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, “Ia 
tidak perlu mengulangi (wudhu). 


SAN RAS og‏ فاص KANE‏ بن بحن ا عبد 


هدم e‏ ه 3“ 


- . z مع هر‎ .. 0 e . کس‎ -á 
عن ابن شهّاب» عن عبيد‎ OS أخبرني عَمْرُو بن‎ MAA الرزاق»‎ 
4۸ 7 52 as ne و"‎ © 2s ۷ ا . هر‎ Ta 
قال: إذا مس المَرْء إبطه‎ MSI بن‎ AS الله بن عبد الله بن عتبة» عن‎ 


8... 

Mesih 

543. Al Husain bin Isma'il menceritakan kepada kami, Al 

Hasan bin Yahya mengabarkan kepada kami, Abdurrazzag 

mengabarkan kepada kami, Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami, 

Amr bin Dinar mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Syihab, dari 

Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah, dari Umar bin Khaththab, ia 

mengatakan, “Apabila seseorang menyentuh ketiaknya, maka 
hendaklah ia berwudhu.” 


l 92 ian Cenia 5007 & همه‎ yi e- x PENI 
وحدثنا ابو سعيد الأصطخري. حدنا حمدان بن علي نا‎ — ٤ 
o% ه فو هم وعم ده هور‎ A 


٠ 3 14‏ ...2 
مُسْلهُ نا حَمَّادُ بن ريد قال: وذكر مَس الإبط عند gal‏ فقال: LA‏ 


١١ 


33° Isnadnya lemah: HR. Al Baihaqi (1/138) dari jalur pengarang. Saya katakan: Di 
dalam sanadnya terdapat Laits bin Abu Sulaim, ia jujur namun hafalannya 
kacau sekali sehingga tidak dapat dibedakan, maka haditsnya ditinggalkan, At- 
Tagrib (21139). Khalaf bin Khalifah jujur namun di masa akhirnya hafalannya 
kacau dan mengaku bahwa ia melihat Amr bin Huwarits -seorang sahabat-, 
namun diingkari oleh Ibnu Uyainah dan Ahmad, At-Tagrib (1/225). 


540 Isnadnya lemah lagi terputus: Lihat no. 541. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


ت 


ENÉ ga بط‎ 
544. Abu Sa'id Al Ashthakhri menceritakan kepada kami, 
Hamdan bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim mengabarkan 
kepada kami, Hammad bin Zaid mengabarkan kepada kami, ia 
mengatakan, bahwa ketika disinggung tentang menyentuh ketiak di 


hadapan Ayyub, ia mengatakan, “Kebanyakan ketiak perlu dicuci.” 


56. Bab Berwudhu karena Sesuatu yang Keluar dari dalam 
Tubuh, Seperti: Mimisan, Muntah, Bekam, dan Sebagainya 


سي هوه و لاس در هر وم مر „I 20 Jo b2‏ 


Lila - ٥‏ ابو محمد يحبى بن محمد بن صاعدء نا إبراهيم بن منقد 
| £$ كام o‏ 


. ê ° ١ ره‎ ۴ a- -30 و‎ e 4 79% 2 لمن‎ f 
° r brs ۰ ره‎ Tan سه‎ s o fso Pd مم رمام‎ ”. n 
الفضل بن المختار» نا ابن أبي ذئب» عن شعبة مَولى ابن عباس» عن اب‎ 
۶۸1 ره و‎ 6 P دې او 4 اا در وو و‎ ga 9 A | -7 
JIN قال: الوضوء مما يَخْرَجٌ ولیس مما‎ Bb عباس: ان رسول الله‎ 
545. Abu Muhammad Yahya bin Muhammad bin Sha'id 
menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Mungid Al Kahulani 
mengabarkan kepada kami di Mesir, Idris bin Yahya Al Khaulani Abu 
Amr Al Mishri mengabarkan kepada kami, Al Fadhl bin Al Mukhtar 
mengabarkan kepada kami, Ibnu Abi Dzi'b mengabarkan kepada 
kami, dari Syu'bah maula Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, bahwa 
Rasulullah SAW bersabda, “Berwudhu adalah karena sesuatu yang 


keluar (dari tubuh) dan bukan karena sesuatu yang masuk (ke dalam 
tubuh). 


541 Isnadnya lemah. | 

542 Isnadnya lemah lagi munkar: HR. Al Baihaqi (1/166); Ibnu Adi di dalam Al 
Kamil (2/194); Abu Nu'aim di dalam Al Hilyah (8/320); Ibnu Al Jauzi di dalam 
Al ‘Ilal (1/365) dari berbagai jalur dari Al Fadhl bin Al Mukhtar. Saya katakan: 
Di dalam sanadnya terdapat Al Fadhl bin Mukhtar, ia haditsnya ditinggalkan, 
biografinya telah dikemukakan pada no. 535. Syu'bah maula Abdullah bin 
Abbas jujur namun hafalannya buruk, At-Tagrib (1/351). Al Baihaqi 
mengatakan, “Uqbah tidak valid marfu'.” Ibnu Adi mengatakan, “Asal hadits 
ini mauguf.” Saya katakan: Ini cacat lainnya, yaitu riwayatnya mauguf. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


- 
a 


Et سَهْلٍ بِنْ زياد‎ yi i - ٩ 
AB af عَنْ حَُيْد عن أنٌس:‎ Kai MN امان ن‎ 


£ 2 o 3. or ts... 
ن ابي‎ n مَحَاحمه. حَديث رَفَعَهُ‎ Ji ولَمْ برذ عَلَى‎ Vo a dai 
o É رر و‎ 20 0 

Bj‏ ووقفه ابو sa‏ عن الأوزاعي» وهو الصواب. 

..546. Abu Sahl bin Ziyad menceritakan kepada kami, Shalih 

bin Mugatil mengabarkan kepada kami, ayahku menceritakan kepada 
kami, Sulaiman bin Daud Abu Ayyub menceritakan kepada kami, dari 
Humaid, dari Anas: “Bahwa Nabi SAW berbekam, lalu melaksanakan 
shalat dan tidak berwudhu lagi dan tidak lebih dari membasuh bekas 
bekamnya.””8 Ini hadits yang dimarfu'kan oleh Ibnu Abi Al Isyrin 


namun dimaugufkan oleh Abu Al Mughirah dari Al Auza'i, dan inilah 
yang shahih. 


BRA Ci - ٧‏ بْنْ مُحَمَّد بن صاعد دوو 
سه د هو 92 رو ھم 30 . سا ګن 

Nana) NN‏ بن Sp‏ وآ أميّة الطرسمو سي (ح) EI‏ حعفر بِنْ 
بعك ارالك انس وخر IA jaka‏ ٿا هشامٌ بن GE‏ 


7 © سنا 


o ipah | ORIRE CET ا‎ 
م‎ Lani اښ‎ o 
G بأصَابعه من‎ SI UR SAN aki ang عارضيه ښيه‎ 


547. Abu Muhammad Yahya bin Muhammad bin Sha’ id 
menceritakan kepada kami, Ahmad bin Manshur, Muhammad bin Auf 
dan Abu Umayyah Ath-Tharasusi mengabarkan kepada kami {h}, 
Ja’far bin Muhammad bin Nushair menceritakan kepada kami, Al 
543 Isnadnya lemah: HR. Ibnu Al Jauzi di dalam At-Tahgig (1/191); Al Baihaqi 
(1/141), keduanya dari jalur pengarang. Saya katakan: Di dalam sanadnya 
terdapat shalih bin Mugatil, ia tidak kuat, dan ayahnya tidak dikenal, sementara 
Sulaiman bin Daud tidak kuat, demikian yang dikatakan oleh An-Nasa'i. 


Sedangkan Az-Zaila'i mengatakan di dalam Nashb Ar-Rayah (431), “Ia tidak 
diketahui.” 


— Sunan Ad-Daraguthni 


Hasan bin Ali Al Ma'muri mengabarkan kepada kami, mereka 
mengatakan: Hisyam bin Ammar mengabarkan kepada kami, Abdul 
Hamid bin Habib bin Abu Al Isyrin mengabarkan kepada kami, Al 
Auza'i mengabarkan kepada kami, dari Abdul Wahid bin Oais, dari 
Nafi”, dari Ibnu Umar, ia mengatakan, “Adalah Rasulullah SAW, 
apbila berwudhu, beliau menggosok-gosok pipinya dan menyela-nyela 
janggutnya dengan jari-jarinya dari bawa pa 


PENA‏ هوم z 3g b2 se Tie‏ 70 وم 0 - s‏ که 
SAS - ٨‏ إِسْمَاعيل بن Gua KA‏ نا إبراهيم بن هانئ» نا أبو 


r Jo پر‎ É - رھ سر هرم‎ o Bo Ba ع م‎ 5 KS 
SSU UE بأصابعه‎ Kd D عارضيه‎ Wai كان إذا توضا‎ 


Da‏ وهذا هو الصواب. 
Isma'il bin Muhammad Ash-Shaghghar menceritakan‏ .548 
kepada kami, Ibrahim bin Hani' mengabarkan kepada kami, Abu Al‏ 
Mughirah mengabarkan kepada kami, Al Auza'i menceritakan kepada‏ 
kami, dari Abdul Wahid bin Oais, dari Nafi': “Bahwa Ibnu Umar,‏ 
apabila berwudhu kadang menggosok-gosok pipinya dan menyela-‏ 
nyela janggutnya dengan jari-jarinya dari bawah dan kadang‏ 
meninggalkannya (tidak melakukannya).””8 Mauguf, dan inilah yang‏ 
benar.‏ 


4ه — CI P GAS‏ ا داد 5 ah‏ نا عَبْدُ الله : 
كبر بن سيون عن IN‏ عن عبد اواج أن فيه حي ف 
NG.‏ الرّقاشي» عَنْ أئس: أن iyan‏ الله يي کان Y CB‏ عَارضَيه 
بَعْض Ki NEG SAN‏ بأصابعه. 

549. Ja'far menceritakan Tepat kami, AL Ma'muri 
menceritakan kepada kami, Daud bin Rusyaid mengabarkan kepada 


44 Isnadnya lemah: Telah dikemukakan pada no. 369. 
545 Isnadnya lemah lagi mauguf: Lihat no. 370. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


kami, Abdullah bin Katsir bin Maimun mengabarkan kepada kami, 
dari Al Auza'i, dari Abdul Wahid bin Qais, Qatadah dan Yazid Ar- 
Ragasyi mengabarkan kepadaku, dari Anas: “Bahwa apabila 
Rasulullah SAW berwudhu, beliau mengosok-gosok pipinya dan 
menyela-nyela janggutnya dengan jari-jarinya.” 


موه — ا ا A IH‏ ف نا عمران we > P‏ نا إسماعيل 
نن عبد الله بُن سَمَاعَقَ Si‏ عبد الواحد بن قَيْسء عَنْ 
SG‏ وريد الرّقاشي: أن رَسُوْلَ الله E‏ توضاً. مثلُ. وكذلك 
م ai ٤ ed pan‏ 8 0 وه شا 5م ١‏ 
رَوَاهُ AI‏ عن TAG‏ بهذا الإستاد مُرْسّلا أيضًا. 
Ja'far menceritakan kepada kami, Al Ma'muri‏ .550 
menceritakan kepada kami, Imran bin Abu Jamil mengabarkan kepada‏ 
kami, Isma'il bin Abdullah bin Sama'ah mengabarkan kepada kami,‏ 
Al Auza'i menceritakan kepada kami, Abdul Wahid bin Oais‏ 
menceritakan kepadaku, dari Qatadah dan Yazid Ar-Ragasyi: Bahwa‏ 
apabila Rasulullah SAW berwudhu,” seperti itu. Demikian juga yang‏ 
diriwayatkan oleh Al Walid dari Al Auza'i dengan isnad ini secara‏ 
mursal juga.‏ 


ata - . PAN‏ .5 ډک وار وس © D‏ - . ره 
Gia - ١‏ اِسْمَاعيل بن محمد الصفارء تا إِبْرَاهيم بن هانئ» نا آبو 
[á‏ ...3 .20 


ca با‎ Da D 6 رو‎ 2 co, A Kea 
حدثني عبد الواحد بن قيس» عن يزيد الرقاشي»‎ CGI المغيرة» ننا‎ 
: í ioi و واو وم‎ Ia ea 2 
عن الي & نحوه. والمرسل هو الصواب.‎ 

551. Isma’il bin Muhammad Ash-Shaghghar menceritakan 
kepada kami, Ibrahim bin Hani" mengabarkan kepada kami, Abu Al 
Mughirah mengabarkan kepada kami, Al Auza'i menceritakan kepada 


46 Isnadnya hasan: HR. Ibnu Majah (431) dari jalur Abu An-Nazhr dari Yazid 


Ar-Ragasyi. Di dalam sanadnya terdapat Abdul Wahid bin Oais, ia jujur namun 
sering mengira-ngira dan meriwayatkan secara mursal, At-Tagrib (4262). 
Sedangkan Abdullah bin Katsir bin Maimun jujur ahli bacaan, At-Tagrib 
(3562). 

Isnadnya lemah lagi mursal: HR. Al Baihagi (1/55). 


— Sunan Ad-Daraguthni 


547 


kami, Abdul Wahid bin Qais menceritakan kepadaku, dari Yazid Ar- 
Ragasyi, dari Nabi SAW, serupa itu. Riwayat yang mursal adalah 
yang benar. 


ebt AN عن ابن‎ Kala أبي» نا ابن‎ UM محمد بن عَمْرِو بن‎ 
70 37 a Na £ Jan 5 رو‎ 02 o 2 
في صلاته‎ SA إذا رعف‎ BB عن ابن عباس قال: قال رَسُول‎ 
ند‎ Akta روه رقفل‎ Aa يضرف فاسل غه الثم له‎ 
No م موي‎ [o £ 
أرقم متروك.‎ 
552. Muhammad bin Ahmad bin Amr bin Abdul Khaliq 
menceritakan kepada kami, Abu Ulatsah Muhammad bin Amr bin 
Khalid mengabarkan kepada kami, ayahku mengabarkan kepada kami, 
Ibnu Salamah mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Argam, dari 
Atha', dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, “Rasulullah SAW bersabda, 
“Apabila seseorang di antara kalian mimisan dalam shalatnya, maka 
hendaklah ia berbalik lalu mencuci darahnya, kemudian mengulangi 
wudhunya dan menyongsong (melaksanakan) shalatnya” 
Sulaiman bin Argam matruk (haditsnya ditinggalkan). 


Kk - oor‏ ابن الصوافء ا حَامِدٌ ا eja‏ ا علي Gi‏ ثابت» عَنْ 
يم ٍ الضَّمْضَمٍ عَنٍ a‏ ابن عباس قال: sab AGS‏ 
h YAI SN‏ صعدوا NA‏ 

553. Ibnu Ash-Shawwaf E takan kepada m Hamid 


188 Lihat keterangan yang lalu. 


545 Ignadnya lemah: HR. Ibnu Al Jauzi di dalam At-Tahgig (1/190) dari jalur 
pengarang. Di dalam sanadnya terdapat Sulaiman bin Argam, riwayatnya 
ditinggalkan. Ahmad mengatakan, “Tidak boleh meriwayatkan darinya.” Abu 
Daud mengatakan, “Riwayatnya ditinggalkan.” Abbas dan Utsman mengatakan 
dari Ibnu Ma'in, “Ia tidak dianggap.” Al Mizan (2/3427). Al Hafizh 
mengatakan di dalam At-Tagrib (1/321), “Ia lemah.” 


Sunan Ad-Daraguthni — 


mengabarkan kepada kami, Suraij mengabarkan kepada kami, Ali bin 
Tsabit mengabarkan kepada kami, dari Nu'aim bin Adh-Dhamdham, 
dari Adh-Dhahhak, dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, “Laut adalah air 
suci (lagi menyucikan) bagi malaikat. Apabila turun (ke bumi) mereka 
berwudhu, dan apabila naik mereka juga berwudhu.” 


PAN‏ 303 و 


هه — 0 ا 3 5 Hal, JAN‏ اوه 3 YG‏ حدنا يو سف 


39 وه ے 


نْ مُوْسَىء نا جَرِيرٌ عَنْ عاصم بن Maka‏ الأحْوّلء عَنْ عَيْسَى بن 
bb‏ عن مُلم بن سلا عَنْ علي إن لق i‏ قال: ال شال 
الله : إذا فسا أَحَدُكُمْ في | الصّلة Cah San‏ وليعذ AKA‏ 


554. Al Husain bin Isma’il dan SDE yakni Al Qasim, 
menceritakan kepada kami, keduanya mengatakan: Yusuf bin Musa 
menceritakan kepada kami, Jarir mengabarkan kepada kami, dari 
Ashim bin Sulaiman Al Ahwal, dari isa bin Hiththan, dari Muslim bin 
Sallam, dari Ali bin Thalg Al Hanafi, ia mengatakan, “Rasulullah 
SAW bersabda, “Apabila seseorang di antara kalian buang angin 
(kentut) di dalam shalat, maka hendaklah berbalik lalu berwudhu dan 
mengulangi shalatnya.” 


Ss A or PAN‏ 30 بير ئي 


ههه - Gia‏ عَبْدُ الله بْنْ مُحَمّد بْن عبد BA‏ قراءة عَلَيْه عله وا اَي 


أن 335 بن ea aa)‏ نا إسْمَاعِيل بن (ala AE‏ عَبْدُ عَبْدُ الْمَلك بن 


غد لتر نی gih‏ عن ای Upah‏ ميك عن عا 


550 Isnadnya lemah lagi terputus: Saya katakan: Di dalam sanadnya terdapat 


Nu'aim bin Dhamdham, ia lemah. Sedangkan Adh-Dhahhak bin Muzahim 
jujur banyak meriwayatkan secara mursal, At-Tagrib (1/373), dan ia tidak 
pernah berjumpa dengan Ibnu Abbas, maka riwayatnya darinya terputus. 
Isnadnya lemah: HR. Abu Daud (205): Ibnu Hibban (204, Mawarid) dari jalur 
Jarir dari Ashim. Saya katakan: Di dalamnya terdapat Isa bin Hiththan, 
riwayatnya dapat diterima, At-Tagrib (5305), disebutkan oleh Ibnu Hibban di 
dalam Ats-Tsigat (5/213), sedangkan gurunya, yaitu Muslim bin Sallam Al 
Hanafi riwayatnya dapat diterima, At-Tagrib (6652), Ibnu Hibban 
menyebutkannya di dalam Ats-Tsigat (5/395). 


551 


— Sunan Ad-Daraguthni 


اد ول لله ف قال: إذا قَاء أَحَدُكَمْ في ja ED‏ 
Me eh‏ مَصَى من o‏ ما لَمْ يتكلم AA‏ 
aiea IS op‏ 


555. Abdullah bin Muhammad bin Abdul Aziz menceritakan 
kepada kami dengan cara dibacakan kepadanya dan aku mendengar, 
bahwa Daud bin Rusyaid menceritakan kepada mereka, Isma'il bin 
Ayyasy mengabarkan kepada kami, Abdul malik bin Abdul Aziz bin 
Juraij 2 menceritakan kepadaku, dari ayahnya dan dari Abdullah bin 
Abu Mulaikah, dari Aisyah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, 
“Apabila seseorang di antara kalian muntah dalam shalatnya atau. 
gumoh” maka hendaklah ia berbalik lalu berwudhu, kemudian 
melanjutkan shalat yang telah dilaksanakannya selama ia tidak 


berbicara?” Ibnu Juraij mengatakan, “Apabila ia telah berbicara, 


maka hendaknya mengulangi dari awal.” 


Gis - 5‏ أَبوْ عَبْد الله L SL Gp Dee? j‏ كا العاف Wa‏ 
بو س بن 


هرګ با اق ره وم وم 7 
BA‏ نا محمد Jeung A‏ ا Pa‏ ابن جريج» 


552 Pada naskahnya tercetak Jarir, ini kesalahan cetak, yang benar adalah Juraij. 


553 Yakni mengeluarkan sesuatu dari mulut selain muntah. 

54 Isnadnya lemah: HR. Ibnu Al Jauzi di dalam At-Tahgig (1/188); Al Baihaqi 
(1/153); Ibnu Adi (1/293) dan di dalam Al ‘lal karya Ibnu Al Jauzi (1/366); 
Ibnu Majah (1221), semuanya dari Isma'il bin Ayyasy. Saya katakan: Di dalam 
sanadnya terdapat Isma'il bin Ayyasy Al Himshi, iajujur dalam meriwayatkan 
dari penduduk negerinya sendiri namun kacau dari yang lainnya, dan ini 
termasuk di antaranya. Gurunya adalah Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Juraij 
Al Madini, ia tsigah ahli fikih dan orang utama, ia kadang mentadlis dan. 
meriwayatkan secara mursal, At-Tagrib (1/521) serta meriwayatkan secara 
mu'an'an. Sedangkan ayahnya, yakni Abdul Aziz bin Juraij lemah. Al Ajli 
mengatakan, “Ia tidak mendengar dari Aisyah. Khushaib telah keliru sehingga 
menyatakan ia mendengarnya.” At-Tagrib (1/509). Disebutkan di dalam Al 
اه ار‎ karya Ibnu Al Jauzi (1/57), “Aku tanyakan kepada ayahku tentang hadits 
yang diriwayatkan oleh Isma'il bin Ayyasy dari Ibnu Juraij dari Abdullah bin 
Abu Mulaikah dari Aisyah dari Rasulullah SAW ...dst. Ayahku menjawab, “Ini 
salah. Mereka meriwayatkannya dari Abu Juraij dari ayahnya dari Ibnu Abi 
Mulaikah dari Nabi SAW secara mursal.” 


Sunan Ad-Daraguthni — 


واف aan Tai AE‏ كن ro‏ واه ES PE AT ga‏ و ef a‏ 7 - 
عن أبيه قال: قال di‏ الله : د SIA AH‏ في صلاته او قلس 
و ورو 


o 7 نه اع عر ها‎ 00 Ti سه‎ Is A o. م‎ SA. 
فلينصرف» فليتوضاً ولیبن على صلاته ما لم يتكلم. قال ابن جريج:‎ 
PEN MENGES SN JE 


556. Abu Abdillah Al Husain bin Isma'il menceritakan kepada 
kami, Al Abbas bin Abdullah At-Turgufi menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Al Mubarak mengabarkan kepada kami, Isma'il bin 
Ayyasy mengabarkan kepada kami, Ibnu Juraij menceritakan 
kepadaku, dari ayahnya, ia mengatakan, “Rasulullah SAW bersabda, 
“Apabila seseorang di antara kalian muntah dalam shalatnya atau 
gumoh maka hendaklah ia berbalik lalu berwudhu dan melanjutkan 
shalatnya yang telah dilaksanakannya selama ia tidak berbicara?” 
Ibnu Juraij mengatakan: Dan Ibnu Mulaikah menceritakan kepadaku, 
dari Aisyah, dari Nabi SAW, seperti itu. 


30 3G. 3 رتم هه ر پر رر‎ 3 os ia. 


SERA ع :دنا او بكر ا۰ساوريۍ پا تد إن په كا‎ ooy 
so v رو‎ 20 2 KN 3 o 2 . .. r 
بهذين الإستادين جميعًا تحوة.‎ ME نا إسماعيل بن‎ a 
557. Abu Bakar An-Naisaburi menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Yahya mengabarkan kepada kami, Muhammad bin 
Ash-Shabbah mengabarkan kepada kami, Isma'il bin Ayyasy 
mengabarkan kepada kami, dengan kedua istnad ini, serupa itu." 


4 م 397 o7 Jo‏ ° مد ai s‏ 343 يل Ho‏ مع o‏ 
Ula - ٨‏ محمد بن سهل بن الفضيل الكاتب» نا علي بن ريد 
هه z430‏ 


الفرائضي» ٿا الربيع بن تافع» عن إسماعيل بن عياش» عن ابن ga‏ عن 
Ya‏ سیر سه کے کی کن سلوو Be‏ کے و Na LN‏ 
بيه قال: قال رَسؤل BN‏ من قلس أو قاء أو رعف فلينصرف Wo gala‏ 


4 


555 Isnadnya lemah lagi mursal: Lihat keterangan yang lalu. Dikeluarkan oleh Al 


Baihagi (1/143) dari berbagai jalur dari Ibnu Juraij. 


556 Lihat keterangan yang lalu. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


558. Muhammad bin Sahl bin Al Fudhail Al Katib 
menceritakan kepada kami, Ali bin Zaid Al Faraidzi mengabarkan 
kepada kami, Ar-Rabi' bin Nafi” mengabarkan kepada kami, dari 
Isma'il bin Ayyasy, dari Ibnu Juraij, dari ayahnya, ia mengatakan, 
“Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa gumoh atau muntah atau 
mimisan, maka hendaklah ia berwudhu lalu menyempurnakan 
shalatnya” 7 


واه دع 


ريد نا الربيع بن 


559. Muhammad bin Shal menceritakan kepada kami, Ali bin 
Zaid mengabarkan kepada kami, Ar-Rabi' bin Nafi” mengabarkan 
kepada kami, dari Isma'il bin Ayyasy, dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Abi 
Mulaikah, dari Aisyah, dari Nabi SAW, seperti "رور‎ 


هه و و 


BN بن زَيْد الفرائضي»‎ Ie ا نا‎ Je بن‎ Mama Wa - ٠ 
بن ن عيّاش» عن عبّاد بن كير وَعَطَاء بن عَجْلان عَنِ‎ SAN اف‎ 
تد ور سا‎ i ias عن‎ KE نن‎ 
عن ابن أبي‎ PP CERE RATA كذا رَوَاهُ‎ olo 


Ku‏ عن عَائِشَة. وتابعه GÉ‏ بن 3 وهو مروك اه 
SG,‏ ابن حريج Tag BU‏ عن ابن TP‏ عَنْ ابه 7 


560. Muhammad bin Sahl menceritakan kepada kami, Ali bin 
Zaid Al Faraidhi mengabarkan kepada kami, Ar-Rabi' bin Nafi' 


557 


Isnadnya lemah lagi mursal: Lihat keterangan yang lalu. 


Isnadnya lemah: Lihat keterangan yang lalu. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


mengabarkan kepada kami, dari Isma'il bin Ayyasy, dari Abbad bin 
Katsir dan Atha' bin Ajlan, dari Ibnu Abi Mulaikah, dari Aisyah, 
seperti itu. Abbad bin Katsir dan Atha' bin Ajlan lemah. Demikian 
juga yang diriwayatkan oleh Isma'il bin Ayyash, dari Ibnu Juraij, dari 
Ibnu Abi Mulaikah, dari Aisyah. Di-mutaba'ah oleh Sulaiman bin 
Argam, namun ia matrukul hadits (haditsnya ditinggalkan), sedangkan 
para sahabat Ibnu Juraij adalah para penghafal hadits, mereka 
meriwayatkannya dari Ibnu Juraij, dari ayahnya secara mursal. 
Wallahu a'lam. 


ta‏ ع .35 o "52 2 -02 ERRA o‏ وو 20 و 
١‏ - حَدَّننَا مُحَمَدُ ah aka Ep‏ وَالحْسَينْ بن إِسْمَاعيل 


Spn‏ نو دوو و اسان 


بن ارقم عن ai‏ أن رَسُوْل الله قي قال: إذا رعف 


ا في صلاته أو Gadi‏ يون 050770 00 فليتم صله 


561. Muhammad bin Sulaiman An-Nu’mani dan Al Husain bin 
Isma’il Al Qadhi menceritakan kepada kami, keduanya mengatakan: 
Abu Utbah Ahmad bin Al Faraj mengabarkan kepada kami, 
Muhammad bin Himyar mengabarkan kepada kami, Sulaiman bin 
Arqam mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari ayahnya, 
bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Apabila seseorang di antara 
kalian mimisan di dalam shalatnya atau gumoh, maka hendaklah ia 
berbalik lalu berwudhu dan kembali lagi, kemudian melanjutkan 
shalat yang telah dilakukannya selama ia tidak berbicara.” Dan 


Ibnu Juraij menceritakan kepadaku, dari Ibnu Abi Mulaikah, dari 
Aisyah, dari Nabi SAW, seperti itu. 


559 Isnadnya lemah lagi mursal: Saya katakan: Di dalam sanadnya terdapat 


Sulaiman bin Arqam, ia lemah, 4t-Taqrib (1/321), sedangkan Abdul Aziz bin 
Juraij lemah dan meriwayatkan secara mursal. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


- 
AS م‎ 


هص 2ه روه 8 كس م شمشم 530 ر هر sa‏ 30 د و 


30 r م يم‎ 0 os- 602, ساد ووه کرو رس‎ ... EES 5 A 
نا محمد بن‎ SPA أبو بكر‎ BAL هانئ قالا: نا ابو عاصم (ح)‎ 
3 38. و‎ PAN هوس‎ - 


٠‏ کي 207 20 20 402 Cn a‏ .3 8 کا 

يزيد بن طيفور وإبراهيم بن مرزوق قالا: Was‏ محمد بن بد الله 
2 و هم 0 و کو م رر سی وه 2 l‏ ېوه ° - fo 7 th‏ 
الأنصّاري (ح) وحدنا ابو بكر النيَسَابِوْري» نا أبو AN‏ والحسن بن 


0 
اوهد e‏ و 


AG BB Pr < 5‏ 
یحی قالا: حَدَتْنَا عبد DANA NG‏ عَنْ أَبِيّه قال: قال 
s. PA 3 22 2 5 5 3‏ 2 

رَسُول الله 8: إذا قاء أحدكم أو قلس أو وَحَدَ مَذيا yan‏ في NAN‏ 
on?‏ اع a DA IG Lir.‏ سك اک ھا لياه 

Kn ua Susi 

562. Abu Bakar An-Naisaburi menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Yahya dan Ibrahim bin Hani’ menceritakan kepada 
kami, keduanya mengatakan: Abu Ashim mengabarkan kepada kami 
{h}, Abu Bakar An-Naisaburi mengabarkan kepada kami, Muhammad 
bin Yazid bin Thaifur dan Ibrahim bin Marzug mengabarkan kepada 
kami, keduanya mengatakan: Muhammad bin Abdullah Al Anshari 
menceritakan kepada kami {h} Abu Bakar An-Naisaburi 
menceritakan kepada kami, Abu Al Azhar dan Al hasan bin Yahya 
mengabarkan kepada kami, keduanya mengatakan: Abdurrazzag 
menceritakan kepada kami. Mereka semua mengatakan: Dari Ibnu 
Juraij, dari ayahnya, ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, “Apabila 
seseorang di antara kalian mimisan atau gumoh atau mendapati 
madzi di dalam shalatnya, maka hendaklah ia berbalik lalu berwudhu 
dan kembali lagi lalu melanjutkan shalatnya yang telah dilaksankan 


selama ia tidak berbicara” 0 


Page 4‏ هم LJ r‏ داس م هل م م a‏ ا ó r Rog‏ 
ab gi Ju‏ مُحَمَّدَ بن يَحْبَى يَقول: هذا a‏ الصحيح عن 
eo,”‏ ورو D ° - 0-3 0 2-6 09 25 # a KA‏ 7 "۷ 
أبن جريج» وهو مرسل. واما حَديْث ان gape‏ عَن ابن ابي aE‏ عَنْ 

م a‏ ہے 
عائشة الذي يرويه إسماعيل بن عيّاش» فليس بشىء. 


50 Isnadnya lemah lagi mursal: HR. Al Baihaqi (1/143). Saya katakan: Ibnu Juraij 
mentadlis dan meriwayatkan secara mu'an'an, sementara ayahnya lemah 
sebagaimana yang telah dikemukakan, lagi pula ia meriwayatkan hadits secara 
mursal. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


Abu Bakar mengatakan kepada kami, “Aku mendengar 
Muhammad bin yahya mengatakan, “Inilah yang shahih dari Ibnu 
Juraij, yakni mursal. Sedangkan hadits Ibnu Juraij dari Ibnu Mulaikah, 
dari Aisyah, yang diriwayatkan oleh Isma'il bin Ayyasy, tidak 


وو و 


dianggap”. 


8 و .35 و و 2 ...2 


EA - ۳‏ مُحَمَّدُ iji‏ إِسْمَاعِيْلَ الفارسي وَعُثمَان بِنْ أَحْمَدَ dua‏ 
قالاً: MU‏ بن أب طالب نا عَبْدُ | 


“TA 8‏ ومن Ten SAN SANA‏ دط او ruak AD‏ قم Lag GUN‏ 
لِيتم على ما مَضَى GUI‏ ذلك يتوقى أن يتكلم. 

563. Muhammad bin Isma'il Al Farisi dan Utsman bin Ahmad 
Ad-Daggag menceritakan kepada kami, keduanya mengatakan: Yahya 
bin Abu Thalib mengabarkan kepada kami, Abdul Wahhab 
mengabarkan kepada kami, Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami, 
dari ayahnya, dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Barangsiapa 
mendapati mimisan atau muntah, atau madzi atau gumoh, maka 


hendaklah ia berwudhu, kemudian menyempurnakan (shalat) yang 
tersisa, yang mana selama itu ia menahan berbicara.”' 


( 
٥٣ 
۱ .لما‎ 


hg 


PA‏ ورال 350 د ار ئځ 2260 30 رو 


Wus - 464‏ خمد بن محمد لن سَعيْد Sem IA‏ 


3.36. 


D MPA Pa °‏ ےم لا هو EAS‏ 2 و PAR‏ 
مُصْعَب» عن زَيْد بن عَلي» عَنْ ad‏ عَنْ aa‏ قال: قال رَسُوْل BA‏ 


P 


PLT مه‎ » eco nyo ني روم‎ r a ٢ 

القلس حدث. سوار Ba ja‏ ولم يروه عن زيد غيره. 

564. Ahmad bin Muhammad bin Sa'id menceritakan kepada 

kami, Ahmad bin Abdurrahman bin Siraj dan Al Husain bin Ali bin 
Bazi’, keduanya mengatakan: Hafsh Al Farra` mengabarkan kepada 


38 Isnadnya lemah lagi mursal: Di dalam sanadnya terdapat Ibnu Juraij, ia 
mentadlis dan meriwayatkan secara mu'an'an. Sedangkan ayahnya lemah 
sebagaimana yang telah dikemukakan lebih dari sekali, dan ia juga kadang 
meriwayatkan secara mursal. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


kami, Sawwar bin Mush'ab mengabarkan kepada kami, Zaid bin Ali 
menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata, 
“Rasulullah SAW bersabda, “Gumoh adalah hadats’.%* Sawwar 
matruk (haditsnya ditingalkan), dan tidak ada yang meriwayatkan ini 
dari Zaid selainnya. 


SAS - 0‏ يزيد بن ا لحسير: بن يزيد UI‏ محمد بن إسماعي 


. و‎ . . fo, ا‎ - o f z som ب‎ 8 3s." 
الحَسّاني» نا وَكيْعٌ» نا علي بْنْ صالح وَاِسْرائیل عن أبي اِسُحَاقَ عن‎ 
8 
او‎ 


8 


s سر‎ . 3 P س‎ 4 
في بطنه 5 أو قيا‎ SA عاص عَنْ علي ذه قال: إذا وَحَدَ‎ 
فليتوضاء ثم ليبن على صلاته مَا لم يتَكلم.‎ D jali En 
565. Yazid bin Al Husain bin Yazid Al Bazzaz menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Isma'il Al Hassani mengabarkan 
kepada kami, Waki' mengabarkan kepada kami, Ali bin Shalih dan 
Israil mengabarkan kepada kami, dari Abu Ishag, dari Ashim, dari Ali 
RA, ia mengatakan, “Apabila seseorang di antara kalian mendapati 
kembung di dalam perutnya, atau muntah, atau mimisan, maka 
hendaklah ia berbalik dan berwudhu, lalu melanjutkan shalatnya 
selama tidak berbicara.”?6? 


رمم بر وم 


SAI Kit ٩٢‏ ا الرعفرَاني» ا ا 
a‏ بن صَمْرَة SA‏ ن علي 
ضيه قال: 5 É aka; a a ya‏ أو رْعَافا قيا adad‏ 
Eh aik Teu‏ بيد رحل من القوم MANA‏ الْحَديث. 

566. Abu Bakar AD Nai ndhus mene Aak ida kami, Az- 


Za'farani mengabarkan kepada kami, Syababah mengabarkan kepada 
kami, Yunus bin Abu Ishag mengabarkan kepada kami, dari Abu 


26 Isnadnya lemah: HR. Abu Al Jahm didalam Juz nya (95): Ibnu Al Jauzi di 
dalam At-Tahgig (1/191) dari jalur pengarang. Saya katakan: Di dalam 
sanadnya terdapat Sawwar bin Mush'ab, riwayatnya ditinggalkan. 

0 Isnadnya lemah. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


Ishag, dari Ashim bin Dhamrah dan Al Harits, dari Ali RA, ia 
mengatakan, “Apabila seseorang mengimami suatu kaum, lau ia 
mendapati kembung di dalam perutnya, atau mimisan, atau muntah, 
maka hendaklah ia menutupkan bajunya ke hidungnya, dan hendaklah 
ia menarik tangan salah seorang dari kaum itu dan memajukannya 
(untuk menggantikannya).””8 Al Hadits. 


Bis - 7‏ القاضي JA YES‏ أَحْمَدُ بن مَنْصُوْر. قال: 
وا han‏ الح القلانبي» تا مح 35-43 nas‏ ال NG Jas‏ ا حا 004 


pat‏ نا mA‏ عن عَمْرِو CA‏ عَنْ ابي هاش عَنْ 
DL‏ قال: ران اي 8# وقذ سال من ألفي د فقال: 


Ai Paus اف‎ Jaa) مشه قال‎ 


r 


567. Al Qadhi Al Husain bin Isma'il menceritakan kepada 
kami, Ahmad bin Manshur mengabarkan kepada kami. Ia juga 
mengatakan: Muhammad bin Al Fath Al Qalanisi mengabarkan 
kepada kami, Muhammad bin Al Khalil mengabarkan kepada kami, 
keduanya mengatakan: Ishaq bin Manshur mengabarkan kepada kami, 
Huraim mengabarkan kepada kami, dari Amr Al Qurasyi, dari Abu 
Hasyim, dari Zadzan, dari Salman, ia menuturkan, “Nabi SAW 
melihatku saat keluar darah dari hidungku, lalu beliau bersabda, 
‘Perbaharuilah wudhumuw’.””® Al Mahamili menyebutkan (dalam 
redaksinya): “Perbaharuilah apa yang telah membatalkan wudhu.” 


LA ٠ 3 a WA - ٨‏ + ذا محمد بن شه بن 


564 


8 Isnadnya lemah: Lihat keterangan yang lalu. 


Isnadnya lemah dan palsu: HR. Ibnu Al Jauzi di dalam At-Tahgig (1/189). Di 
dalam sanadnya terdapat Amr Al Ourasyi Abu Khalid Al Washiti, ia dinilai 
dusta oleh Ahmad dan Yahya.Waki' mengatakan, “Ia pernah memalsukan 
hadits di dekat kami.” Abu Zur'ah mengatakan, “Ia memalsukan hadits.” 


— Sunan Ad-Daraguthni 


ےت 


هاشم الرمّاني بهذا: أنه ENEE‏ أحدث لڌلك وضوءا. 
Abu Ubaid Al Qasim bin Isma’il menceritakan kepada‏ .568 

kami, Muhammad bin Syu'bah bin Juwan mengabarkan kepada kami, 
Isma'il bin Aban mengabarkan kepada kami, Ja'far Al Ahmad 
mengabarkan kepada kami, dari Abu Khalid, dari Abu Hasyim Ar- 


Rummani menceritakan kepada kami, riwayat ini: Bahwa ia mimisan, 
lalu Nabi SAW berkata kepadanya, “Perbaharuilah wudhu karena hal 


itu 55566 


عرو قرشي ها هُوَ عَمرُو بن Hae‏ عالد الواسطي مروك 
الْحَديْث. قال أَحْمَدُ ep‏ خَلبل وَيَحْبَى بن معين: أَبْوْ حالد الواسطي 
DAS‏ 

Amr Al Ourasyi adalah Amr bin bin Khalid Abu Khalid Al 
Wasithi, ia matrukul hadits (haditsnya ditinggalkan). Ahmad bin 


Hanbal dan Yahya bin Ma'in mengatakan, “Abu Khalid Al Wasithi 
pendusta.” 


Yi GAS Gb - ٩‏ الْحَضِ نا إِسْحَاق A‏ بن يوس تا 
ور اث مم وور 7 329 وماس يي 30r‏ يلا .م IT‏ هم #ه ره 


2 - < a 4 ۰ ا‎ AA A . 

ابن عباس قال: کان رَسُول الله فل إذا رَعَف في صلاته توضاً ثم بَنَى 
Wi‏ سن مسي سا ل an‏ رورو وم Bo Je. r‏ 

569. Al Hasan bin Al Khadhir menceritakan kepada kami, 

Ishag bin Ibrahim bin Yunus mengabarkan kepada kami, Imran bin 
Musa mengabarkan kepada kami, Umar bin Riyah mengabarkan : 
kepada kami, Abdullah bin Thawus mengabarkan kepada kami, dari 


ayahnya, dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, “Adalah Rasulullah SAW, 
apabila mimisan di dalam shalatnya, beliau berwudhu lalu 


566 Lihat keterangan yang lalu. Isnadnya lemah lagi mursal. Abu Hasyim Ar- 
Rumani seorang tabi'in, ia meriwayatkan secara mursal. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


melanjutkan sisa shalatnya.” Umar bin Riyah matruk (haditsnya 
ditinggalkan). 


Bia - ٠‏ ابو Je‏ بِنْ زیا ٿا صَالځ بْنْ مُقاتلِ بْنِ صَّالحء نا أبي» 

ai‏ دو ا ت قرشي بال ai‏ نا حَمَيْدٌ الطويل عن انس 
لم ols‏ 1 2 و رر na... ls‏ 

MIL oi‏ قال: mi‏ رَسول الله KB‏ فصلى ولم يتوضاً ولم يزد على 

Ye‏ مَحَاحمه. 

$70. Abu Sahl bin Ziyad menceritakan kepada kami, Shalih 

bin Mugatil bin Shalih mengabarkan kepada kami, ayahku 

menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Daud Abu Ayyub Al 

Ourasyi menceritakan kepada kami di Riggah, Humaid Ath-Thawil 

mengabarkan kepada kami, dari Anas bin Malik, ia menuturkan, 

“Rasulullah SAW berbekam, lalu melaksanakan shalat dan tidak 
berwudhu lagi, serta tidak lebih dari membasuh bekas bekamnya.””8 


x 


LN 


£ وهو 


Bi - ١‏ محمد بن بن JAAN‏ بن ن SA)‏ الفارسي» نا 


o 
۱ 
e 


> دو - © 


یی أن oii‏ کا لي کا بل Ap‏ أن Pp‏ 5 
مُحَمّد عَنْ عُمَرَ بْنِ عبد BAN‏ قال: قال ai‏ الدّاري: قال Jy‏ الله 
: العو من كل کم سائل. 


571. Muhammad bin Isma'il bin Ishaq Al Farisi menceritakan 
kepada kami, Musa bin Isa bin Al Mundzir mengabarkan kepada 
kami, ayahku mengabarkan kepada kami, Baqiyyah mengabarkan 
kepada kami, dari Yazid bin Khalid, dari Yazid bin Muhammad, dari 
Umar bin Abdul Aziz, ia mengatakan, “Tamim Ad-Dari berkata, 
‘Rasulullah SAW bersabda, ‘(Harus) berwudhu dari setiap darah 


%7” Isnadnya lemah: HR. Ibnu Al Jauzi di dalam At-Tahgig (1/190) dari jalur 


pengarang. Saya katakan: Di dalam sanadnya terdapat Umar bin Rabah Abu 
Hafsh Al Abdi, ia riwayatnya ditinggalkan dan sebagian orang menilainya 
dusta, At-Tagrib (2/55). 

58 Isnadnya lemah: Telah dikemukakan pada hadits no. 546. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


yang mengalir?” 


ممع 2909 or‏ و l 2 á e 2o EE‏ ردو سه ٥‏ 1 30 - 
عمر بن عبد العزيز لم يسمع من تميم الداري ولا را ويزيد بن خالد 


ويزيد بن محم ده IN‏ 

Umar bin Abdul Aziz tidak mendengar dari Tamim Ad-Dari 

dan tidak pernah melihatnya. Sedangkan Yazid bin Khalid dan Yazid 
bin Muhammad majhul (tidak diketahui kredibilitasnya) 


ui محمد بن وح انمندساوري؛ نا محمد بن‎ WAH - ٢ 


لا ,33 3 


الأحْمُسي» ٿا LSN‏ بن علي IG‏ نا مُحَمَّدُ بن الفضل» عَنْ ash‏ عَنْ 
مَيِمُوْن بن pa ara A aa Opa‏ أب GA‏ عَنِ الو PP‏ 
MA 22 2 5 5 P 2‏ وم د p‏ 7 “ س e‏ 3 - , 
قال: 3 في القطرة NG‏ القطركيْن من الدّم وضؤءء إلا أن OMG‏ دما 


سائلا. ختالفة حَجاج بن نصير. 
Muhammad bin Nuh Al Jundaisaburi menceritakan‏ .572 
kepada kami, Muhammad bin Isma'il Al Ahmusi mengabarkan‏ 
kepada kami, Al Hasan bin Ali Ar-Razzaz mengabarkan kepada kami,‏ 
Muhammad bin Al Fadhl mengabarkan kepada kami, dari ayahnya,‏ 
dari Maimun bin Mihran, dari Sa'id bin Al Musayyab, dari Abu‏ 
Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Setetes dan dua tetes‏ 
darah tidak mengharuskan wudhu, kecuali berupa darah yang‏ 
mengalir.” Hajjaj bin Manshur menyelisihinya.‏ 


Isnadnya lemah lagi terputus: HR. Ibnu Al Jauzi di dalam At-Tahgig (1/190); 
Ibnu Adi (1/193), (2/509). Saya katakan: Di dalam sanadnya terdapat Yazid bin 
Khalid dan Yazid bin Muhammad, keduanya lemah. Sedangkan Umar bin 
Abdul Aziz tidak mendengar dari Tamim Ad-Dari dan tidak pernah 
melihatnya. Sementara Bagiyyah mudallis dan meriwayatkan secara mu an an. 
Isnadnya lemah: HR. Ibnu Al Jauzi di dalam At-Tahgig (1/189) dari jalur 
pengarang. Saya katakan: Muhammad bin Al Fadhl bin Athiyah dinilai dusta, 
At-Tagrib (2/201), ayahnya yaitu Al Fadhl bin Athiyyah jujur namun kadang 
mengira-ngira, At-Tagrib (2/11). 


570 


Sunan Ad-Daraquthni — 


KU - - ۳‏ 3 عيْسى بن E‏ الْحَوَاص تا سفيان بن زياد بو 
ó‏ م 220% ږو z‏ 3523 .ع Ta . NAN‏ مسج o fa‏ 
تر روو رس سوب T en Gen‏ 


عن Iyan‏ بن Vip‏ عن بي SAA‏ عن رَسُول الله َي قال: س في 


القطرة EPA,‏ من ¿ الدّم ره > bs‏ ا سَائلاً. محمد بن 


573. Ahmad bin Isa bin Ali Al Khawwash mengabarkan 
kepada kami, Sufyan bin Ziyad Abu Sahl mengabarkan kepada kami, 
Hajjaj bin Nushair mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Al 
Fadhl bin Athiyyah mengabarkan kepada kami, ayahku menceritakan 
kepadaku, dari Maimun bin Mihran, dari Abu Hurairah, dari 
Rasulullah SAW, beliau bersabda, “Setetes dan dua tetes darah tidak 
mengharuskan wudhu, sehingga menjadi darah yang mengalir?” 
Muhammad bin Al Fadhl bin Athiyyah lemah, juga Sufyan bin Ziyad 
dan Hajjaj bin Nushair, keduanya lemah. 


Hp ملاعب‎ Ka قرئ عَلَى‎ :J أَحْمَدُ بن سَلَيْمَانَ‎ Eh - ٤ 
ES F عن حَجَاجٍ‎ GAY A Mu نا عمو بن عَون»‎ ga 
iya :8 الله‎ J2 قَال: قال‎ GS عن أب سَعيْد‎ BE عن عَطَاء بن‎ 
بكر الاهري‎ A SA peri في صلانه‎ GE, 
الْحَدِيْث.‎ JA YAA 3 عبد الله ن‎ 

574. Ahmad bin Sulaiman 011ص‎ kepada bima ia 
mengatakan: Dibacakan kepada Ahmad bin Mula'ib dan aku 


mendengarkan: Amr bin Aun mengabarkan kepada kami, Abu Bakar 
Ad-Dahiri menceritakan kepada kami, dari Hajjaj, dari Az-Zuhri, dari 


۶١ Isnadnya lemah: Lihat keterangan yang lalu. Di dalam sanadnya terdapat 


Muhammad biin Al Fadhl bin Athiyyah, ia pendusta, ayahnya jujur namun 
kadang mengira-ngira, Sufyan jujur, At-Tagrib (2449), gurunya adalah Hajjaj 
bin Nushair, ia lemah, At-Tagrib (1/155). 


— Sunan Ad-Daraguthni 


Atha' bin Yazid, dari Abu SA'id Al Khudri, ia berkata, “Rasulullah: 
SAW bersabda, “Barangsiapa mimisan dalam shalatnya, maka 
hendaklah ia kembali lalu berwudhu, kemudian melanjutkan 
shalatnya”? Abu Bakar Ad-Dahiri Abdullah bin Hakim, ia 
matrukul hadits (haditsnya ditingalkan). 


مع e > e- ek‏ پو PN LAN‏ م ره . 
Baik - ٥‏ أبوؤ بكر عَبْدُ الله بن سَليِمَانَ بن الأشعث, نا عمرو بن 
en -‏ رهد e 0300 lo -o e‏ ده Pa‏ 
عَلي. وَحَدَنْنَا الحُسَيْنُ بن JA‏ وَأَحْمَدُ بِنْ عَبْد الله الوكيل قالاً: نا 
A‏ 07 3 323 ةم - شايع No‏ وور دراو ده 


| عُمَرُ بن شبّة NG‏ ٿا ab‏ بن علي المقدمي» ٿا هشامُ GA‏ عن اَي 
| هام TE in‏ ني حا Lu‏ ني وي لاه as‏ 7 هوم وو و د1 
عَنْ عائشة قالت: قال Jang‏ الله 8: إذا أخدث gag SA‏ في الصّلاة 
Seri Dan‏ 

575. Abu Bakar Abdullah bin Sulaiman bin Al Asy'ats 
menceritakan kepada kami, Amr bin Ali mengabarkan kepada kami. 
Dan Al Husain bin Isma'il dan Ahmad bin Abdullah Al Wakil 
menceritakan kepada kami, keduanya mengatakan: Umar bin Syabbah 
mengabarkan kepada kami, keduanya mengatakan: Umar bin Ali Al 
Muqaddami mengabarkan kepada kami, Hisyam bin Urwah 
mengabarkan kepada kami, dari ayahnya, dari Aisyah, ia berkata, 
“Rasulullah SAW bersabda, “Apabila seseorang di antara kalian 
berhadats di dalam shalat, maka hendaklah ia meletakkan tangannya | 


di hidungnya, kemudian berbalik.” 


52 Isnadnya lemah sekali: HR. Ibnu Al Jauzi di dalam At-Tahgig (1/189) dan di 
dalam Al “lal (1/366); Dikeluarkan juga oleh Ibnu Hibban di dalam Al : 
Majruhin (2/21) pada biographi Abu Bakar Al-Dahiri. Saya katakan: Abu 
Bakar Ad-Dahiri, menurut Ahmad dan Ibnu Al Madini serta yang lainnya, 
“Tidak dianggap.” An-Nasa'i dan Ibnu Ma'in pernah mengatakan, “Tidak 
tsiqah.” Sedangkan Al Hajjaj, bila yang dimaksud adalah Ibnu Arthah, maka ia 
lemah dan juga tidak mendengar dari Az-Zuhri. 

5  Isnadnya hasan: HR. Al Baihaqi (2/254); Ibnu Majah (138): Al Hakim (1/184); 
Ibnu Khuzaimah (1019); Ibnu Hibban (206, Mawarid) dari berbagai jalur dari 
Umar bin Ali Al Mugaddami. Riwayat Al Mugaddami dimutaba'ah 
(dikuatkan) pada riwayat Ibnu Hibban (205) dari Hisyam. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


PNG مرن‎ gi AS من‎ ia ن َال‎ LA حلا‎ - ٠ 


- 
7 3 .30145 رار 30 


؟ را رو ور يره ېوه ه دوه K‏ ,0 سه 2 2 4 

الحسن بن السكين ابو منصورء ثنا محمد بن بشر العبدي» نا هشام بن 
وور ده ده ےم © سر ر 0 ` a “an Ja‏ ور ے ata‏ 
عروة» عن ابيه» عن عائشة: : زستول الله $ قال: إذا SA aasi‏ 


Apa dy a وَهُوَ في الصّلاة‎ 

576. Al Husain bin Isma'il dan Ali bin Muhammad bin Mihran 
menceritakan kepada kami, keduanya mengatakan: Al Hasan bin As- 
Sukain Abu Manshur mengabarkan kepada kami, Muhammad bin 
Bisyr Al Abdi menceritakan kepada kami, Hisyam bin Urwah 
mengabarkan kepada kami, dari ayahnya, dari Aisyah, bahwa 
Rasulullah SAW bersabda, “Apabila seseorang di antara kalian 
berhadats ketika ia sedang shalat, maka hendaklah ia memegang 
hidungnya lalu keluar darinya (dari shalat)” 


۷ - حا ابو کر GA‏ تا ابو حُمَيْد المصّيصي» نا حَجَّاجٌ 
H‏ ابن SA PA‏ هشام بن Sy‏ عن نه عن NYA‏ قالت: قال 
7 3 و ` $ ” 5 a‏ و g D 2 ra‏ و . 

D ga بأئفه نم‎ li أحذكم في صلاته‎ wasi رَسُوْل الله 8: إذا‎ 
577. Abu Bakar An-Naisaburi menceritakan kepada kami, Abu 
Humaid Al Mishshishi mengabarkan kepada kami, Hajjaj 
mengabarkan kepada kami, Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami, 
Hisyam bin Urwah mengabarkan kepadaku, dari ayahnya, dari 
Aisyah, ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, “Apabila seseorang di 


antara kalian berhadats di dalam shalatnya, maka hendaklah ia 
menahan hidungnya, kemudian berbalik” 


5 Isnadnya shahih: Lihat keterangan yang lalu. 


575 Isnadnya shahih: HR. Abu Daud (1114) dari jalur Al Mishshishi. Sedangkan 
Al Hajjaj, bila yang dimaksud adalah Ibnu Arthah, maka ia lemah. Dan saya 
kira, wallahu a'la wa a'lam, bahwa ia adalah Hajjaj bin Muhammad Al 
Mishshishi. | 


— Sunan Ad-Daraquthni 


Kasa WA - ٨‏ بن خلف الختلال؛ نا محمد بن هَارُوْنَ بن حُمَيْد 
As Lansia z EH er oo <‏ 2ه Ca 0 - Ig oa.‏ 
D - Teg‏ 38 كت a 3 yan‏ 3 مال هام ?3 o,‏ 
عن عطاء عن ابن عباس: أن رسول الله BA‏ رخص في ڌم الحبون يني 
الدّمَاميل. وكان عطاء يصَلي وهي في ثوبه. هَذا باطل عن ابن BP‏ 
a‏ ارو ...3 2 د Kn pa‏ کې 
ولعل بقية دلسه عن رجل ضعيف. والله اعلم. 
Muhammad bin Khalaf Al Khallal menceritakan kepada‏ .578 
kami, Muhammad bin Harun bin Humaid mengabarkan kepada kami,‏ 
Abu Al Walid Al Ourasyi mengabarkan kepada kami, Al Walid‏ 
mengabarkan kepada kami {h}, Bagiyyah mengabarkan kepadaku,‏ 
dari Ibnu Juraij, dari Atha', dari Ibnu Abbas: “Bahwa Nabi SAW‏ 
memberikan rukhshah pada darah bisul.” ‘Atha’ pernah‏ 
melaksanakan shalat sementara darah bisul mengenai pakaiannya.‏ 
Tidak benar bahwa riwayat ini dari Ibnu Juraij. Mungkin Bagiyyah‏ 
memanipulasinya (mentadlisnya) dari seorang yang lemah. Wallahu‏ 
a'lam.‏ 


7 مو 3 يې‎ 1 . ? .. PA r 
تا الفضل‎ ai أبو بكر الشافعي» نا عبيد بن شرك تا‎ Gis - °۹ 
KAR 2 r Tg e رو ده‎ ma 7 - o2 وم وه رم‎ 
عن النبي كي قال:‎ ALIS بن موسى» عن هشام بن عروه» عن ابيه» عن‎ 
Bo. ره م‎ ۰ <> kh AS a . روزلا اه‎ A م‎ | 2 
ولينصرف فليتوضاً.‎ aif أحذكم في صلاته فليأخذ على‎ wasi إذا‎ 
579. Abu Bakar Asy-Syafi'i menceritakan kepada kami, Ubaid 
bin Syarik mengabarkan kepada kami, Nu'aim mengabarkan kepada 
kami, Al Fadhl bin Musa mengabarkan kepada kami, dari Hisyam bin 
Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 
“Apabila seseorang di antara kalian berhadats di dalam shalatnya, 


maka hendaklah ia memegang hidungnya lalu berbalik, kemudian 
berwudhu.” 


5 Isnadnya lemah: HR. Ibnu Al Jauzi di dalam At-Tahgig (1/192) dari jalur 
pengarang. 
s7  Isnadnya shahih: Lihat hadits no. 587. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


Pe‏ که و په هې 4 لر ع هس 


NGU باس‎ shu al ana 1 OA. 
MAN بن عَبْد‎ Mama ران (ح) ولا الْحُسَيْنُ بْنْ اِسْمَاعل نا‎ 
ثنيه أبي» نا حسين‎ a نا عَبْدُ الصّمّد بن عبد الوّارث»‎ :Yu Jt 


3.43 e- o ss 


ala‏ عَنْ يى بن PAS Lagi: AS‏ يعيش إن 
Tapi‏ عن بی عن San‏ بن 2 ا عن P‏ الدَّرْدَاء: أن لی 58 


Ji GEA‏ قلقيت OGY‏ في مسجد دمَشْقَ KAN‏ فذکرت لَهُ ذلك فقال: 


3 03 z tu 


صدق› الاخيت له وضو 


580. Ahmad bin Muhammad bin Isma'il Al Adami 
menceritakan kepada kami, Al Abbas bin Yazid Al Bahrani 
mengabarkan kepada kami {h} Al Husain bin Isma'il menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Abdul Malik Al Wasithi mengabarkan 
kepada kami, keduanya mengatakan: Abdush Shamad bin Abdul 
Warits mengabarkan kepada kami, ayahku menceritakannya 
kepadaku, Husain Al Mu'allim mengabarkan kepada kami, dari Yahya 
bin Abu Katsir, Al Auza'i menceritakan kepadaku, Ya'isy bin Al 
Walid menceritakan kepadaku, dari ayahku, dari Ma'dan bin Abu 
Thalhah, dari Abu Darda': “Bahwa Nabi SAW muntah, lalu beliau 
berbuka.” Ia menuturkan, “Lalu aku berjumpa dengan Tsauban di 
Masjid Dimasyg (Damaskus), kemudian aku ceritakan itu kepadanya, 
maka ja pun berkata, “Benar. Aku mengucurkan air wudhu untuk 
beliau?.”373 


8 Isnadnya shahih: HR. Ibnu Asakir di dalam Tarikh Dimasyg (16/112); Ibnu Al 
Jarud (8): Ad-Darimi (2/14); Al Hakim (1/426); Ath-Thahawi (1/347-348); 
Dikeluarkan juga oleh Al Baihagi (1/144); Ahmad (6/443); Abu Daud (3381): 
At-Tirmidzi (87) dari berbagai jalur dari Abdush Shamad. Al Baihagi 
mengatakan, “Isnad hadits ini kacau dan perbedaannya sangat mencolok. 
Wallahu a'lam.” Ibnu Mandah mengatakan, “Isnadnya shahih lagi 
bersambung. Asy-Syaikhani (Al Bukhari dan Muslim) meninggalkannya 
karena perbedaan isnad.” Al Atsram mengatakan, “Saya katakan kepada 
Ahmad, “Mereka menyebutkan kekacauan pada sanad hadits ini.” Ia 
mengatakan, “Husain Al Mu'allilm memperbaikinya”.” At-Tirmidzi 
mengatakan, “Hadits Hasan adalah yang paling shahih pada bab ini.” AT- 
Tirmidzi juga mengatakan, “Lebih dari seorang ahli ilmu dari kalangan sahabat 


— Sunan Ad-Daraguthni 


ده 3 3 ٤ ofp fo‏ ورور مم 


امه - Jae LA BAR‏ نا يوسف بن موسى واحمد بن 


o o £ و‎ 07 


MAN) patin‏ بن مُحَمّد بن عبس TA‏ در بر د 
ea l‏ تنا ta Yi SIP‏ نا لخ لمكتل عن سن 


2 د ره ره سه‎ o É o 
عرو الأزاعي» عن يميش‎ GAP عبد‎ ph أن ابي کش پا أب‎ 


Aa قال:‎ Maa Ani بن الوليد بن هشام دنه أن‎ 
A حَدَنّه ثم ذ كر عَنْ ابي الدَرْدَاءِ وَعَن وان عن الب يق‎ SAN 
581. Al Husain bin Isma'il menceritakan kepada kami, Yusuf 
bin Musa, Ahmad bin Manshur dan Ahmad bin Muhammad bin Isa 
mengabarkan kepada kami, mereka mengatakan: Abu Ma'mar 
Abdullah bin Amr bin Abu Al Hajjaj mengabarkan kepada kami, 
Abdul Warits bin Sa'id menceritakan kepada kami, Husain Al 
Mu'allim mengabarkan kepada kami, dari Yahya bin Abu Katsir, Abu 
Amr Abdurrahman bin Amr Al Auza'i mengabarkan kepada kami, 
dari Ya'isy bin Al Walid bin Hisyam, bahwa ayahnya menceritakan 
kepadanya, ia mengatakan: Ma'dan menceritakan kepadaku, bahwa 
Abu Darda menceritakan kepadanya, kemudian disebutkan dari Abu 
Darda dan dari Tsauban, dari Nabi SAW, seperti itu. 


ul أن‎ KE AA 


ée -om‏ لت gan a‏ ع اھ زه 


Lag ga Si بن مرو‎ GARA IP Va حرم عن‎ Sa 


z 0‏ ډه 


هشتام ia‏ أن dn ad‏ نا dlan‏ بْنْ ابي طَلْحَة أن slah UI‏ 


PEE dent‏ قوله: : أناصييت له وضو 
kepada kami, Ahmad‏ يي Al Husain bin Isma'il‏ .582 


Nabi SAW dan lainnya dari kalangan tabi'in yang meriwayatkan: “Berwudhu 
karena muntah dan mimisan.” Ini adalah ucapan Sufyan Ats-Tsauri, Ibnu Al 
Mubarak, Ahmad dan Ishag. Dan sebagian ahli ilmu mengatakan, “Tidak harus 
wudhu karena muntah dan mimisan.” Ini adalah ucapan Malik dan Asy- 
Syafi'i.” 


59 Lihat keterangan yang lalu. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


bin Manshur mengabarkan kepada kami, Abdullah bin Raja’ 
mengabarkan kepada kami, Harb mengabarkan kepada kami, dari 
Yahya, Abdurrahman bin Amr mengabarkan kepada kami, bahwa 
Ibnu Al Walid Hisyam menceritakan kepadanya, bahwa ayahnya 
menceritakan kepadanya, Ma'dan bin Abu Thalhah mengabarkan 
kepada kami, bahwa Abu Darda mengabarkan kepadanya, kemudian 
dikemukakan seperti itu hingga redaksi: “Aku mengucurkan air 
wudhu untuk beliau.” 


SEE بن‎ MANGA بن‎ AKA مُحَمّد المصري» نا‎ Ip علي‎ Cik - ٣ 
عن الي ف‎ eh Pai نا عَبْدُ الْوَارث» ا حُسَيْنٌ عَنْ‎ jana نا أَبْوْ‎ 
تسو قال كيان صد انا مجك عله ر ضر‎ 
583. Ali bin Muhammad Al Mishri menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ibrahim bin Jannad mengabarkan kepada kami, Abu 
Ma'mar mengabarkan kepada kami, Abdul Warits mengabarkan 
kepada kami, Husain mengabarkan kepada kami, dari Yahya, dengan 
isnadnya, dari Nabi SAW, serupa itu. Tsauban mengatakan, “Benar, 
dan aku mengucurkan air wudhu untuk beliau.” 


SN a A - ٨٤‏ ا عَبْدُ PEN‏ بن 
الْحَارث جَحْدنٌ نا بَقيّةه عَنْ عَبْد الْمَلك بن an‏ عَنْ عَمْرِو بن ديتار 
r‏ . رھ PEET T Pha E‏ 9 م Sa.” b‏ 
ye‏ ابن عَبَاس: ن SA‏ قال: يا رَسُوْلَ WIS a‏ توضات سال. 
اروها بل هه كعد 6ل رس Dean‏ که ره Cena UT‏ 
فقال a IS‏ إذا JS DS‏ من قَرْنك إلى قدمك فلا وضوء 
سه دس رواو ۶ 07 سه ھ مځ اسم 3 

عليك. عبد المّلك هذا ضعيف ولا يصح. 

584. Al Husain bin Muhammad bin Sa'id Al Bazzaz 
menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Al Harits Jahdir 
menceritakan kepada kami, Bagiyyah mengabarkan kepada kami, dari 


580 


Lihat keterangan yang lalu.‏ ې 


Lihat keterangan yang lalu. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


Abdul Malik bin Mihran, dari Amr bin Dinar, dari Ibnu Abbas, bahwa 
seorang laki-laki berkata, “Wahai Rasulullah. Sesungguhnya aku 


setiap kali berwudhu, (beser turut) mengalir.” Maka Rasulullah SAW 
bersabda, “Jika engkau berwudhu lalu (beser) mengalir ke kakinya, 
maka engkau tidak wajib berwudhu.” Abdul Malik lemah, dan tidak 


0-3 


Ii sah 3 0 ma age yi Cik - ٥‏ هاشم 


$ 


الان كا EE r‏ لک الحمصي» عي نا عبادة بن نسي 


N‏ 2 عَبْد NG ALI‏ نا أن" > ا Or‏ قال: كان 


رم مر مھ 9 ار سا 


رمل اله aka]‏ ذاه As tas Ci‏ 
بوضوی la ba‏ يا رَسُوْلَ الله أفريضة الْوْضُوْء من القئاء؟ 
قال: لر كان Taj‏ کک قال: at:‏ رول الله هل 


2 بير هس 


Aan aa هَذا مَكَان إفطَارِي أُمْسِ.‎ Si anih adi 


1 ۰ ن KN‏ و r‏ هو ت 03 35 الحّد بت 

585. Abu Ubaid Al Oasim bin Isma'il menceritakan kepada 

kami, Al Oasim bin Hasyim As-Simsar mengabarkan kepada kami, 
Utbah bin As-Sakan Al Himshi mengabarkan kepada kami, Al Auza'i 
mengabarkan kepada kami, Ubadah bin Nusay dan Hubairah bin 
Abdurrahman mengabarkan kepada kami, keduanya mengatakan: Abu 
Asma Ar-Rahabi mengabarkan kepada kami, Tsauban mengabarkan 
kepada kami, ia menuturkan, “Ketika Rasulullah SAW sedang 
berpuasa selain Ramadhan, beliau pingsan, lalu berusaha muntah 
hinga beliau muntah. Lalu beliau menyuruhku mengambilkan air 
wudhu, lalu beliau berwudhu, lalu beliau berbuka. Kemudian aku 


7 د با 


582 Isnadnya lemah: HR. Al Baihaqi (1/357); Al Ugaili (3/35): Ath-Thabarani di 
dalam Al Kabir. Di dalam sanadnya terdapat Abdul Malik bin Mahran, 
menurut Al Ugaili, “Perawi hadits-hadits munkar.” Al Majma' (1/247). Saya 
katakan: Di dalam sanadnya terdapat Abdul Malik bin Mahran, ia lemah, 
sedangkan Bagiyyah seorang mudallis dan meriwayatkan secara mu 'an'an. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


berkta, “Wahai Rasulullah. Apakah wajib berwudhu karena muntah?” 
Beliau menjawab, “Seandainya wajib, tentu engkau temukan di dalam 
Al Our'an'.” Ia melanjutkan, “Keesokan harinya Rasulullah SAW 
berpuasa, lalu aku mendengar beliau mengatakan, “Ini tempat aku 
berbuka kemarin” Tidak ada yang meriwayatkannya dari Al 
Auza'i selain Utbah bin As-Sakan, sementara ia haditsnya munkar. 


57. Bab Riwayat-Riwayat mengenai Orang yang Tidur Sambil 
Duduk, Berdiri dan Berbaring, serta Thaharah Yang Diharuskan 
padanya 


3 غه 3 .35 .3 رو‎ r 


Ela - ٢‏ مُحَمَّدُ بن عبد الله ن ONE‏ نا A‏ هشام الرّفاعي» نا 
َبْدُ SE‏ بْنُ حَرْبء نا A‏ حالد الدَالآني» Ii BS‏ العَالية 


GA‏ عَنِ ابن عَبّاس: Bol‏ ام ag‏ سَاحدٌ & عط او تفخ 
تم gi‏ فصلى. فقلت: ا وول Bul‏ | نمْت. فقال: إن Ve‏ 
P J r‏ 

يحب إلا عَلَى مَنْ ام م مُضطّجعاء نه إذا E‏ حت مفاصلة. 
Si‏ به ابو الد عَنْقِتادَة wa NG‏ 

586. Muhammad bin Abdullah bin Ghailan menceritakan 
kepada kami, Abu Hisyam Ar-Rifa'i mengabarkan kepada kami, 
Abdus Salam bin Harb mengabarkan kepada kami, Abu Khalid Ad- 
Dalani mengabarkan kepada kami, dari Oatadah, dari Abu Al Aliyah 
Ar-Rayahi, dari Ibnu Abbas: “Bahwa Nabi SAW tidur dalam keadaan 
sujud, hingga terdengar dengkuran atau nafasnya, kemudian beliau 
berdiri lalu melaksanakan shalat. Kemudian aku berkata, “Wahai 
Rasulullah, engkau tadi tertidur.” Beliau bersabda, “Sesungguhnya 
wudhu itu tidak diwajibkan kecuali atas orang yang tidur berbaring, 
karena sesungguhnya, apabila ia tidur berbaring maka mengendurlah 
persendiannya””” Abu Khalid meriwayatkannya sendirian dari 


553 Isnadnya lemah: HR. Ibnu Al Jauzi di dalam At-Tahgig (1/191). Saya katakan: 
Di dalam sanadnya terdapat Utbah bin As-Sakan Al Himshi, haditsnya munkar. 
334 Isnadnya lemah munkar dan terputus: HR. Abu Daud (202): At-Tirmdizi (77): 


— Sunan Ad-Daraguthni 


Oatadah, dan itu tidah shahih. 


دځ و رھ 323a‏ - 


PN jenat محمد بن هارون ابو حَامد نا‎ Wi ٧ 
ora. سه‎ ..a.. É . XY e . vrs fa. 0 3 هوم‎ Ta 
الود بن مطلم؛ عن ابي بکر بن عبد الله بن مريم؛ عن عي بن‎ 


قيس LAS‏ عن مُعَاويَة بن أبئ on‏ ن SD‏ يك قال: الْعينْ وكاء 


Ahmad )1/156(: Ath-Thabarani (12/12748); Ibnu Abi Syaibah di dalam 
Mushannafnya (1/121); Ibnu Al Jauzi di dalam At-Tahgig (1/168); Ibnu Adi di 
dalam Al Kamil 7/2731); Al Baihaqi (1/121) dari jalur pengarang dari jalur 
Abdus Salam bin Harb. Abu Daud Ugbah mengatakan, “Ucapannya, “(Harus) 
berwudhu atas orang yang tidur dengan berbaring.” Adalah hadits munkar, 
tidak ada yang meriwayatkannya selain Yazid Abu Khalid Ad-Dalani dari 
Qatadah. Bagian awalnya diriwayatkan oleh sejumlah perawi dari Ibnu Abbas, 
namun mereka tidak menyebutkan ini sedikit pun.” Ia juga mengatakan, “Nabi 
SAW terpelihara.” Dan Aisyah mengatakan, “Nabi SAW bersabda, “Kedua 
mataku tertidur tapi hatiku tidak tidur'.” Syu'bah mengatakan, “Qatadah 
mendengar dari Abu Al Aliyah empat hadits: Hadits Yunus bin Matta, hadits 
Ibnu Umar tentang shalat,hadits tentang gadhi (hakim) yang tidak macam, dan 
hadits Ibnu Abbas: Beberapa orang yang diridhai menyampaikan kepadaku, di 
antaranya Umar dan menurutku Umar meridhai mereka. Abu Daud 
mengatakan, “Aku menyebutkan hadits Yazid Ad-Dalani kepada Ahmad bin 
Hanbal, lalu ia mempertanyakan kepadaku karena mengagungkannya, lalu 
berkata, “Mengapa Yazid Ad-Dalani masuk kepada para sahabat Qatadah? 
Padahal ia tidak mengusahakan hadits?” At-Tirmizi mengatakan di dalam Al 
‘lal, “Aku tanyakan kepada Muhammad bin Isma'il tentang hadits ini, ia 
menjawab, “Tidak dianggap. Diriwayatkan oleh Sa'id bin Abu Arubah dari 
Qatadah dari Ibnu Abbas, ucapan tersebut namun tidak disebutkan di dalamnya 
“Abu Al “Aliyah”, dan aku tidak mengetahui mendengarnya Abu Khalid dari 
Qatadah. Abu Khalid jujur namun tertudur mengenai sesuatu'.” Berdasarkan 
itu, hadits ini lemah karena kelemahan Abu Khalid Ad-Dalani, ia jujur namun 
banyak salah dan mentadlis, At-Tagrib (2/416), serta meriwayatkan secara 
mu 'an'an. Di samping itu, ia tidak mendengar dari Qatadah, sebagaimana yang 
telah dikemukakan. Disebutkan di dalam At-Tahdzib (12/83), “Ia meriwayatkan ' 
dari Abu Ishaq As-Sabi'i, Qatadah dan Fulaih Al Anzi ... dst.” Selain itu, ada 
cacat ketika pada hadits ini: Bahwa hadits ini tidak pernah didengar oleh 
Oatadah dari Abu Al Aliyah, sebagaimana telah dikemukakan dari Ahmad, 
Abu Daud dan Al Bukhari, juga pada riwayat Al Baihagi.” Cacat keempat: Ini 
bertentangan dengan riwayat yang terdapat di dalam Ash-Shahih. Telah 
dikemukakan dari Anas, bahwa para sahabat menantikan (pelaksanaan shalat) 
Isya hingga mereka menundukkan kepala, kemudian mereka shalat tanpa 
berwudhu lagi (hal. 130). Cacat kelimat: Adanya kekacauan sebagaimana telah 
dikemukakan dari At-Tirmidzi di dalam Al "lal. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


السّه» فإذا AE‏ العَينْ استطلق الوكاء. 

587. Muhammad bin Harun dan Abu Hamid menceritakan 

kepada kami, Isa bin Musawir mengabarkan kepada kami, Al Walid 

bin Muslim mengabarkan kepada kami, dari Abu Bakar bin Abdullah 

bin Abu Maryam, dari Athiyyah bin Oais Al Kilabi, dari Mu'awiyah 

bin Abu Sufyan, bahwa Nabi SAW bersabda, “Mata adalah pengikat 
dubur. Apabila mata tertidur, maka terlepaslah ikatan.” 


3, 5 
LA 
aa” Lo LG. 


Wih - ٨‏ ابو oG tautan‏ بن GE‏ نا بَقيّة» عن ابي بكر بن 
أبئ Kapa‏ بإستاده A‏ 
Abu Hamid menceritakan kepada kami, Sulaiman bin‏ .588 

Umar mengabarkan kepada kami, Bagiyyah mengabarkan kepada 
kami, dari Abu Bakar bin Abu Maryam, dengan isnadnya, seperti 


itu.386 


4 2 - ab aer z 8 ofS, Lo. ٠. 2 Pi 
بن مُحَمد الجنابي»‎ OL المطيري» نا‎ sinar بْنْ‎ dasan DI — ٩ 


ا أَحْمَدُ iyi‏ مُحَمّد بن عمران الدورقي» نا يَحْبَى ii‏ بسطام نا عمر بن 


a . TE RI‏ ره ار هو D‏ ورو efes‏ .0 راو 
هارون» عن يعقوب بن عطای عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» 


. r 


585 Isnadnya lemah: Ath-Thabarani di dalam Al Kabir (19/875); Ibnu Al Jauzi di 
dalam A4t-Tahgig (1/170) dari Al Walid bin Muslim. Saya katakan: Al Walid 
bin Muslim tsigah namun banyak mentadlis dan menyamaratakan, At-Tagrib 
(2/398). Riwayat Al Walid dikuatkan oleh riwayat Bagiyyah sebagaimana yang 
akan dikemukakan. 

556 Lihat keterangan yang lalu: HR. Abu Nu'aim di dalam Al Hilyah (5/154); Al 
Baihagi (1/118), Ath-Thabarni (875). Namun masih terdapat Abu Bakar bin 
Abdullah bin Abu Maryam, ia lemah sebagaiman yang telah dikemukakan. 
Bakar biin Yazid juga menguatkannya pada riwayat Ahmad (4/96), di dalam 
sanadnya juga terdapat Abu Bakar, ia lemah. Disebutkan di dalam Al 11 
karya Ibnu Abi Hatim (1/106), “Aku tanyakan kepada ayahku tentang hadits 
yang diriwayatkan oleh Bagiyyah dari Al Wadhin bin Atha’ dari Mahfuzh dari 
Ibnu A'idz dari Ali dari Nabi SAW, dan tentang hadits Abu Bakar bin 
Abdullah bin Abu Maryam dari Athiyyah bin A'idz dari Ali tentang hadits ini, 
ia menjawab, “Ibnu A'idz dari Ali mursal.” 


— Sunan Ad-Daraguthni 


7 لا ...0 ار وم و و 


أن ول الله ويك قال: من تام جَالساً قلا وْضُوْء ale‏ ومن وضع جنبه 
da‏ الوصو 

589. Muhammad bin Ja’far Al Muthairi menceritakan kepada 

kami, Sulaiman bin Muhammad Al Jannabi mengabarkan kepada 
kami, Ahmad bin Muhammad bin Imran Ad-Dauraqi mengabarkan 
kepada kami, Yahya bin Bistham mengabarkan kepada kami, Umar 
bin Harun mengabarkan kepada kami, dari Ya'gub bin Atha', dari 
Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah 
SAW bersabda, “Barangsiapa tidur sambil duduk, maka tidak wajib 


berwudhu, dan barangsiapa meletakkan lambungnya (yakni 
berbaring), maka ia wajib berwudhu?" 


I i a ANTA) ن بن عْمَرَ‎ OGÉ حَامدء نا‎ MEA - ۰ 


ot... 


عَنِ الوَضيْن بن عَطَاءء عَنْ مَحفوظ : إن GAN aa 1 dada‏ أن عافد 
ادي عن علي بن أ y‏ 5ه َالَ: قال رَسُوْلَ الله : a‏ 
Ba‏ 


; 590. Abu Hamid menceritakan kepada kami, Sulaiman bin 
Umar Al Agtha' mengabarkan kepada kami, Bagiyyah bin Al Walid 
menceritakan kepada kami, dari Al Wadhin bin Atha', dari Mahfuzh 
bin Algamah, dari Abdurrahman bin Aidz Al Azdi, dari Ali bin Abu 
Thalib RA, ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, “Mata adalah 
pengikat dubur. Barangsiapa tidur, maka hendaklah berwudhu’ ۹8 


7  Isnadnya lemah: HR. Ibnu Al Jauzi di dalam At-Tahgig (1/170); Ibnu Adi 

| (6/1231) dari Umar bin Harun. Saya katakan: Umar bin Harun riwayatnya: 
ditinggalkan, At-Taqrib (2/64). 

588 Isnadnya lemah: HR. Abu Daud (203): Ibnu Majah (477); Ahmad (1/111); Ibnu 

` Al Jauzi di dalam 4t-Tahqiq (1/169); Al Hakim di dalam Ma'rifah ‘Ulum Al 
Hadits (133), Al Baihaqi (1/118). Saya katakan: Hadits ini dinilai hasan oleh 
An-Nawawi, Al Mundziri dan Ibnu Ash-Shalah sebagaimana yang disebutkan 
di dalam At-Talkhish (1/118) dan Nashb Ar-Rayah (1/45). Di dalam sanadnya 
terdapat Bagiyyah bin Al Walid, ia mudallis dan meriwaytkan secara 
mu'an'an, namun terkesampingkan karena disebutkan pada riwayat Ahmad 
dan Al Wadhin bin Atha’. Al Hafizh mengatakan di dalam At-Tagrib (1/331), 


Sunan Ad-Daraguthni — 


58. Bab Hadits-Hadits Tentang Tertawa dalam Shalat dan 
Cacatnya 


ANISA KI Was - 0١‏ الكوفي 
سه Je o‏ هس هس 


Gian‏ نا AU ai‏ ن ستغد» U‏ أبي» عن ابي EL‏ حي 
الْحَسَنُ بِنْ ديار عَن الْحَسَنِ بن أبي الْحَسَنٍ galah sali‏ بن سام 
عَنْ أبيْه قال: بيا SAS‏ تُصَلَْ ai‏ رَسُوْل الله هف ! 3 Nan‏ سو 


Spa‏ في alas taji‏ مه Wah‏ 009 الله FB‏ بإعادة 
áf o‏ 


syi‏ كاملا وإعادة الصّلاة سی أولها. 


591. Abu Bakar An-Naisaburi menceritakan PT kami, 
Muhammad bin Ali bin Muhriz Al Kufi mengabarkan kepada kami di 
Mesir, Ya'gub bin Ibrahim bin Sa'd mengabarkan kepada kami, 
ayahku mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Ishag, Al Hasan bin 
Dinar menceritakan kepadaku, dari Al Hasan bin Abu Al Hasan, dari 
Abu Al Malih bin Usamah, dari ayahnya, ia menuturkan, “Ketika 
kami shalat di belakang Rasulullah SAW, tiba-tiba datanglah seorang 
laki-laki buta, lalu terperosok ke dalam lubang, lalu kami tertawa 
karenanya, lalu Rasulullah SAW menyuruh kami untuk mengulangi 
wudhu dengan lengkap dan mengulangi shalat dari awal.””? 


o for ه 2 2 وو - ےم هو سم هو‎ saz 
الح بن عفار ق عن الد الحذاءء عن أبي‎ KA : قال ان اِسُحَاقَ:‎ 


“Ia jujur namun hafalannya buruk dan dituduh beraliran gadariyah.” 
Abdurrahman bin A'idz menurut Ibnu Abi Hatim sebagaimana yang telah 
disebutkan, yaitu di dalam Al “Tlal (106) dan juga di dalam Al Marasil (446). 
Abu Zur'ah mengatakan, “Abdurrahman bin A'idz dari Ali RA mursal.” Telah 
dikemukakan juga ucapan Abu Zur'ah tentang hadits ini, “Tidak kuat.” Dan 
disebutkan di dalam At-Tahdzib (6/204), “Saya katakan: Ia mengatakan dan 
telah dikatakan bahwa ia berjumpa dengan Ali.” 

'?  Isnadnya lemah: HR. Ibnu Al Jauzi di dalam At-Tahgig (1/195) dan di dalam Al 
Tlal (1/369). Saya katakan: Di dalam sanadnya terdapat Al Hasan bin Dinar, ia 
haditsnya ditinggalkan, biografinya disebutkan di dalam 4 Mizan (1/487); At- 
Tarikh Al Kabir (2/292), Al Majruhin (1/321). Sedangkan Al Hasan Al Bashri 
mentadlis dan meriwayatkan secara mu 'an'an. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


f We pad‏ مثل ذلك. ل دار ولت عار ضَعيْفان» 
وَكلاهُمًا قد nda 5 Bab‏ ال سکس ونما روي هذا الحديك PEN‏ 
الْبَصْرِي» i‏ حفص بن ARG MAA ak‏ الْعَاليّة مُرْسّلاً. وكان 
الح كك ما uga‏ سلا عَنٍ JA Jy úi, .8 e‏ بن a‏ 
Us 35 US, 3 ye Mi pa pad a 3 cela) NG‏ 


Jos Joer 


r POPRA Kec Ve. 0: Tm Vit ana e‏ 3 سر 
الحذاء عَنْ حفصة بت a‏ أبي AAN‏ عن BD‏ رواه عنه 
gi 2 À’ 7 As ” 3‏ رورو 7 - 500 ET‏ ره روو وه 52 
Mis‏ سفیان الثوري وهشيم ووهيب وحماد بن سلمة وعيرهم» وود 


اضْطَرَب نن ٍِسُحَاقَ في رواټته عن الْحَسٌن بن ديار لهذا الحديْث» فمرَة 
رَوَاهُ عَنْهُ عن الْحَسَّن البصري» Sah‏ رَوَاهُ عَنْهُ عن SE‏ عن ابي MA‏ 
عن Gi Lal‏ رَوَاهُ عَنْ أبي العَالية مُرْسَلاء عن Wu‏ 
f PN en ae‏ | رو 4 ا به P‏ وو وور E‏ 
روا« عته سعيد بن ابي عروبه ومعمر وابو عوانه وسعيد بن بشير 
n a 2 A .. D) LA r‏ 5 7 
وغيرَهُم. وَنَذکر ARA‏ بذلك بعد هَذا. 
Ibnu Ishag mengatakan: Al Hasan bin Umarah juga‏ 
menceritakan kepadaku, dari Khalid Al Hadzdza', dari Abu Malih,‏ 
dari ayahnya, seperti itu. Al Hasan bin Dinar dan Al Hasan bin‏ 
Umarah lemah, keduanya keliru dalam kedua isnad ini. Sebenarnya‏ 
yang meriwayatkan hadits ini adalah Al Hasan Al Bashri, dari Hafsh‏ 
bin Sulaiman Al Mingari, dari Abu Al Aliyah secara mursal. Al Hasan‏ 
memang banyak meriwayatkan secara mursal dari Nabi SAW.‏ 
Adapun ucapan Al Hasan bin Umarah dari Khalid Al Hadzdza', dari‏ 
Abu Malih, dari ayahnya, ini merupakan perkiraan yang buruk, karena `‏ 
sebenarnya yang meriwayatkannya adalah Khalid Al Hadzdza', dari‏ 
Hafshah binti Sirin, dari Abu Al Aliyah, dari Nabi SAW. Demikian‏ 
juga yang diriwayatkan darinya oleh Sufyan Ats-Tsauri, Wuhaib,‏ 
Hammad bin Salamah dan lain-lainnya. Ibnu Ishag kacau dalam‏ 
meriwayatkannya dari Al Hasan bin Dinar mengenai hadits ini,‏ 
sehingga sekali ia meriwayatkannya darinya, dari Al Hasan Al Bashri,‏ 


Sunan Ad-Daraguthni — 


1 a | 


dan sekali ia meriwayatkannya darinya, dari Qatadah, dari Abu Malih, 
dari ayahnya dan Oatadah. Sebenarnya ia meriwayatkannya dari Abu 
Al Aliyah secara mursal dari Nabi SAW. Demikian juga yang 
diriwayatkan darinya oleh Sa'id bin Abu Arubah, Ma'mar, Abu 
Awanah, Sa'id bin Basyir dan lain-lain. Kami akan mengemukakan 
hadits-hadits mereka setelah ini. 


8 روو 20 3 s‏ . بم مه z‏ 3 .35 30 سا > ه 
٢‏ — حدنًا جعفر بن محمد بن نصيرء نا محمد بن عبد الله بن 


سْلَيِمَانَ الْحَضْرَمِي» نا مُحَمَّدُ بن الْحَارث a ip Kama GA‏ 
عن ابْن DAN A‏ ديار BB‏ عَنْ ابي PA‏ 
فر ل یځو a‏ وص بيك BIN‏ 
SA‏ في حُفرَة كانت في temani‏ فضّحك اس من خلفه AB‏ 
Jp‏ الله ف مَنْ ضّحك أن Kg‏ الوؤضؤء والصّلاة. 

592. Ja'far bin Muhammad bin Nushair menceritakan kepada 

kami, Muhammad bin Abdullah bin Sulaiman Al Hadhrami 
mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Al Harits Al Harrani 
mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Salamah mengabarkan 
kepada kami, dari Ibnu Ishag, dari Al Hasan bin Dinar, dari Oatadah, 
dari Abu Malih, dari ayahnya, ia menuturkan, “Kami shalat di 
belakang Rasulullah SAW, lalu seorang laki-laki buta datang, 
kemudian terperosok ke dalam lubang yang ada di masjid, maka 
orang-orang pun tertawa karenanya, lalu Rasulullah SAW menyuruh 


orang yang tertawa agar mengulangi wudhu dan shalat.” 


رو وير 


gas) الْحَدِیْت. وَرَوَى هَذا الْحَديْث أَيْضًا عَبْدُ‎ DP بن ديار‎ SI 
. £ ° 2 o ٧۷ 410 307 mati 0 A رر‎ 6 Jo 
إن عون خله التصري وهو سروك به عن صدم بن ابي‎ 
عَنْ أبي العَالية وأئس بن مَالك.‎ BS pakah 

Al Hasan bin Dinar matrukul hadits (haditsnya ditinggalkan). 


3% Lihat keterangan yang lalu. Isnadnya lemah: Berkisar pada Al Hasan bin Dinar, 
ia haditsnya ditinggalkan. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


Hadits ini diriwayatkan juga oleh Abdurrahman bin Amr bin Jabalah 
Al Bashri, ia juga matrukul hadits (haditsnya ditinggalkan), dari 
Sallam bin Abu Muthi’, dari Qatadah, dari Abu Al Aliiyah dan Anas 
bin Malik. 


Te. 30 3G. 3 Pt‏ ورھ و و سا 


A ۳‏ به Mama‏ بِنْ salah‏ ا أَحْمَدُ بن عبد الله بن زياد 


و .130365 و ca‏ 


gé‏ 3 ما Apn‏ و د مده 


SN‏ ا a A tatap‏ رود سن & بن 
kh P)‏ 20 وم 


ی حل ئا سام ان شی خر قت عن کی له واي زر 


مالك: أن A‏ في بش فضَحك تاس خلف ai‏ رَسُوْل الله و AG‏ 
ول لذ AB‏ مد أن يه a‏ وص زقال او اس 


CE HO A A‏ ل الله ؤي كان بالتاس» فذحل أَعْمَى 
A e Id‏ ضح اس Ja ali‏ الله . J8,‏ بن 
HD E A calik‏ ن رَسُوْل الله فيا كان يُصلَىْ AI A‏ 
1 المَسمْحدء فَجَاء Ip aa‏ فياه فضَحك Aa‏ رول لله 
a 8‏ توعد انا eh aa‏ نه 


593. Muhammad bin Makhlad menceritakannya kepada kami, 
Ahmad bin Abdullah bin Ziyad Ad-Danaj mengabarkan kepada kami. 
Dan Ali bin Muhammad bin Ubaid Al Hafizh mengabarkan kepada . 
kami, Muhammad bin Nashr Abu Al Ahwash Al Abram menceritakan 
kepada kami. Dan Abu Hurairah Al Anthaki Muhammad bin Ali bin 
Hamzah mengabarkan kepada kami, Abu Umayyah Muhammad bin 
Ibrahim Ath-Tharasusi mengabarkan kepada kami, mereka 
mengatakan: Abdurrahman bin Amr bin Jabalah mengabarkan kepada 
kami, Sallam bin Abu Muthi' mengabarkan kepada kami, dari 
Qatadah, dari Abu Al Aliyah dan Anas bin Malik: “Bahwa seorang 


Sunan Ad-Daraguthni — 


buta terjatuh ke dalam sumur, maka orang-orang di belakang 
Rasulullah SAW (yang sedang shalat) tertawa, lalu Rasulullah SAW 
memerintahkan mereka yang tertawa agar mengulangi wudhu dan 
shalat.” Abu Umayyah menyebutkan (dalam redaksinya): Dari Anas 
dan Abu Al Aliyah: “Bahwa Rasulullah SAW sedang shalat bersama 
orang-orang, lalu seorang buta masuk masjid kemudian terjatuh ke 
dalam sumur, maka orang-orang di belakang Rasulullah SAW 
tertawa.” Ibnu Makhlad menyebutkan (dalam redaksinya): Dari Anas 
dan Abu Al Aliyah: “Bahwa Rasulullah SAW sedang shalat bersama 
orang-orang. Sementara itu, ada sebuah sumur di tengah masjid, lalu 
seorang buta datang kemudian terjatuh ke dalamnya, maka orang- 
orang pun tertawa, lalu Rasulullah SAW menyuruh orang yang 
tertawa agar mengulangi wudhu dan shalat.”” 


قال ابو أميّة: هَذَا حَدیْث pa‏ ار : لم يروه عَنْ 
ارس 0407 


II a د‎ Waja بن حبلة وهو‎ rE غير عبد الرّحْمنِ بن‎ AL 


3 مه‎ 292 kk do. 

ورواه ذاود بن ن SA‏ وَهُوَ مروك د o E‏ 

PY‏ ضعيف asi‏ عن WAH‏ عن سن 

Abu Umayyah mengatakan, “Hadits ini munkar.” Syaikh Abu 

Al Hasan mengatakan, “Tidak ada yang meriwayatkannya dari Sallam 

selain Abdurrahman bin Amr bin Jabalah. Ia matruk (haditsnya 

ditinggalkan) karena sering memalsukan hadits.” Daud bin Al 

Muhabbar meriwayatkannya juga, namun ia juga matruk karena kerap 

memalsukan hadits, ia meriwayatkannya dari Ayyub bin Khuth, ia 
juga lemah, dari Qatadah, dari Anas. 


b7 د‎ 30 20 le 2 30.36. و‎ 


Sa A بنْ ملد ا راهم بن‎ dama به‎ E - ٤ 
کان رَسُوْلَ الله‎ IE پر الجر ٿا ايوب بن وط عن قاد عَن أنس‎ 
A م‎ JE في‎ bp ANG كل ضرير‎ sl ف يصلي بتاء‎ 


°" Lihat keterangan yang lalu. Isnadnya lemah sekali: Di dalam sanadnya terdapat 


Abdurrahman bin Amr bin Jabalah, ia haditsnya ditinggalkan. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


فصر ع فضّحك P‏ نمض ال م pit‏ ول الله ته مَنْ ضّحك أن hg‏ 
AAA‏ والصّلاة. SPA‏ من Ja OT‏ $ روه عن 335 عن أبي 
العالية Mapa‏ 

594. Muhammad bin Makhlad menceritakannya kepada kami, 
Ibrahim bin Muhammad Al Atig mengabarkan kepada kami, Daud bin 
Al Muhabbar mengabarkan kepada kami, Ayyub bin Khuth 
mengabarkan kepada kami, dari Oatadah, dari Anas, ia mengatakan, 
“Rasulullah SAW sedang mengimami kami shalat, lalu datanglah 
seorang laki-laki buta, lalu ia menginjak gundukan tanah sehingga 
terjatuh, maka sebagian orang pun tertawa. Lalu Rasulullah SAW 
memerintahkan agar mereka yang tertawa mengulangi wudhu dan 


shalat.”?”2 Yang benar dari ini ada ungkapan yang menyatakan dari 
Oatadah dari Abu Al Aliyah secara mursal. 


SP a ا لسن‎ (Jala بلك لسا و‎ Ci esio 


PAI‏ ا عَبْدُ 35 a‏ قَادَق عَنْ ابي ad‏ الرياحي: 


أن Í‏ دی في بش BA‏ ل اع نف an‏ 
کان Kas‏ مَم ابي هھ PG‏ ال 8ه من ضّحك منْهُمْ أن aini‏ 
الوضؤء والصلاة. 

595. Al Husain bin Isma'il menyampaikan ini kepada kami, Al 

Hasan bin Abu Ar-Rabi' Al Jurjani mengabarkan kepada kami, 
Abdurrazzag mengabarkan kepada kami, Ma'mar mengabarkan 
kepada kami, dari Oatadah, dari Abu Al Aliyah Ar-Rayahi: “Bahwa. 
seorang buta terjatuh ke dalam sumur, sementara Nabi SAW sedang 


2 Isnadnya lemah sekali: Lihat keterangan yang lalu. Di dalam sanadnya terdapat 


Daud bin Al Muhabbar, menurut Ahmad, “Ia tidak mengetahui apa itu hadits 
(atau bukan).” Ibnu Al Madini mengatakan, “Haditsnya menguap.” Abu 
Zur'ah dan yang lainnya mengatakan, “Ia lemah.” Abu Hatim mengatakan, “Ia 
menghilangkan hadits. Tidak tsigah.” Al Mizan (2/2646). Gurunya adalah 
Ayyub bin Khauth Al Bashri, ia haditsnya ditinggalkan, At-Tagrib (1/90): Adh- 
Dhu'afa (26). 


Sunan Ad-Daraguthni — 


mengimami para sahabatnya, lalu sebagian orang yang sedang shalat 
bersama Nabi SAW itu tertawa, maka Nabi SAW memerintahkan 
mereka yang tertawa agar mengulangi wudhu dan shalat.” 


8... 2.1. هو . و‎ 79 z e ° b .? P id PAN 
بن إِسْحَاقَ الحَرْبي»‎ NA عُثمان بْنْ مُحَمّد بن بشرء نا‎ Ci - 01 


s ... 3 


Ko Tz Pa e v Zarez ox - < z r . EE, . 2‏ ° 
ئا بشر بن آَدَمَ ولف (Aa‏ قالا: نا ابو عوانة» عن قتاده» عن أبي 

YA A e e a. 2‏ اب 2 | هم 4 EPA Ae > Tinta‏ 
العَاليّة: أن رَسُوْل الله وي كان صلي بأصحابه» فجاء ضري SIA‏ في 


ng 
. 


٨ o a? 7 R 55 ` 7; NA ana Pan °‏ و ت 
بس فضّحك ab AAN‏ رسول الله ويك S ili‏ أن يُعيْدُوا KA‏ 


596. Utsman bin Muhammad bin Bisyr menceritakan kepada 
kami, Ibrahim bin Ishag Al Harbi mengabarkan kepada kami, Bisyr 
bin Adam dan Khalaf bin Hisyam mengabarkan kepada kami, 
keduanya mengatakan: Abu Awanah mengabarkan kepada kami, dari 
Oatadah, dari Abu Al Aliyah: “Bahwa Rasulullah SAW sedang shalat 
mengimami para sahabatnya, lalu datanglah seorang buta yang 
kemudian jatuh ke dalam sumur, lalu orang-orang pun tertawa, maka 
Rasulullah SAW memerintahkan mereka yang tertawa agar 
mengulangi wudhu dan shalat.” 


„a 220 $ Kea 3 36 Te. P 2 PA 
بن اِسْمَاعيْل الفارسي وَعُثمَان بِنْ أَحْمَدَ الدقاق‎ Saba حَدَنْنَا‎ - ۷ 


r r 
A 2 Ah سر‎ 


WAH عن سعید» عن‎ (AYI Xx حدنا یحی بن أبي طالب» نا‎ NG 

عَنْ أبئ SA‏ يله تحوهُ. 

597. Muhammad bin Isma'il Al Farisi dan Utsman bin Ahmad 

Ad-Daggag menceritakan kepada kami, keduanya mengatakan: Yahya 

bin Abu Thalib menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab 

menceritakan kepada kami, dari Sa'id, dari Qatadah, dari Abu Al 
Aliyah, dari Nabi SAW, serupa itu. 


593 


= Isnadnya hasan mursal: Lihat keterangan yang lalu. 


Isnadnya hasan mursal: Lihat keterangan yang lalu. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


0 
2 ئي‎ 3 20 1D r 


r‏ ا e . Pd . e‏ و رو او . | س څو 
Gi) - ۹۸‏ عثمَان بن مَحَمّد بن بشرء نا إبرَاهيْم الحربي» نا Gan‏ 


Pu 2, 585 PEL ا م هم‎ E a - e z - o É مع‎ Pd 
عَنْ ابي العاليةء عن النبي وق‎ BB عَنْ‎ kana نا ابن ابي عدي عن‎ 
Nyen, 


598. Utsman bin Muhammad bin Bisyr menceritakan kepada 
kami, Ibrahim Al Harbi mengabarkan kepada kami, Bundar 
mengabarkan kepada kami, Ibnu Abi Adi mengabarkan kepada kami, 
dari Sa'id, dari Oatadah, dari Abu Al Aliyah, dari Nabi SAW, serupa 
itu. 


دځ P3 fraas‏ 70 و DAN z‏ ° . د هه ر ره 
SAS - 8‏ عَثمَان آنا Ga‏ الحَسَن بن عبد العَزِيزء نا أبو 


P 


a‏ بْنِ يَشيْرء BI‏ عَنْ أب AJA‏ مثلة. 
Utsman menceritakan kepada kami, Ibrahim‏ .599 
mengabarkan kepada kami, Al Hasan bin Abdul Aziz mengabarkan‏ 
kepada kami, Abu Hafsh menceritakan kepada kami, dari Sa'id bin‏ 
Basyir, dari Oatadah, dari Abu Al Aliyah, seperti itu.‏ 


نم و 7 ,20 20 يې 303 y,‏ ےو A‏ ره ù‏ .00 
DS ٠‏ عثمان نا اٍبراهيې ننا عير الله نا معتمر» عن سلم يعني 


Aa‏ الال عَنْ 35 قال: بعتا عن BT‏ مثلهُ. وَهَذَا هو 
الصّحيح عن GA Bi‏ عليه معمر gila‏ عَوَانَة وسعيد AP‏ أب عَرُوَيَة 
وَسَعيْدُ بن بشير» فرووه عن NG‏ عَنْ ابي a AI‏ سلم بنْ 


بي الذيّال عن 335 Aga AG‏ حَمْسّة ثقات رَوَوْهُ عَنْ فاده عَنْ 
juh P‏ هسلا h 2 23 3953 ban‏ وَعَبْد BI‏ 
ap” . ٠‏ ع م شع هه lad‏ وه .5 or R‏ 7 ,0 سر 702 )20 
عمرو بن جبلة والحسن بن دينار كلهم متروكون وليس فيهم من يجوز 
r 9‏ ےم A ” a Bae‏ ې < 4 وه 
الاحتجاج بروايته لو لم يكن له Ha‏ فكيف وقد حالف كل واحد 


Sunan Ad-Daraguthni — 


a 


Ui وړو‎ 


É ديتار»‎ LI و‎ ut, SE أَصْحَاب‎ a 


galah al 9‏ عن ی ف َع ملوب آنه ولا قل 


A Aa 35, a ia | si‏ عن الْحَسَنِء عَنْ ابي 
هره ak‏ وَالراوى له عنْهُ عَبْدُ HAN‏ بْنُ الحْصَيْنِ وَهُوَ 


Cah Dik‏ وقذ رَوَاهُ عُمَرُ ِن قيس Sad‏ الْمَعْرُوفُ dala‏ وَهُوَ 
ضعي La‏ الخدت PORE‏ بن KS‏ عن الحسن» عن Nas‏ بن 
5 ”26 و | م 

aU Ba‏ كرذع 

600. Utsman menceritakan kepada kami, Ibrahim 
mengabarkan kepada kami, Ubaidullah menceritakan kepada kami, 
Mu 'tamir mengabarkan kepada kami, dari Salm, yakni Ibnu Abi Adz- 
Dzayyal, dari Oatadah, ia mengatakan, “Telah sampai kepada kami 
dari Nabi SAW, seperti itu.” Inilah yang shahih dari Oatadah, telah 
disepakati oleh Ma'mar, Abu Awanah, Sa'id bin Abu Arubah dan 
Sa'id bin Basyir, mereka meriwayatkannya dari Oatadah, dari Abu Al 
Aliyah. Salm bin Abu Adz-Dzayyal memutaba'ah riwayat mereka itu 
dari Qatadah, namun mursal, sedangkan kelima orang tadi tsiqah, 
mereka meriwayatkannya dari Oatadah, dari Abu Al Aliyah secara 
mursal. Adapun Ayyub bin Khuth, Daud bin Al Muhabbar, 
Abdurrahman bin Amr bin Jabalah dan Al Hasan bin Dinar, semuanya 
matruk (haditsnya ditinggalkan), tidak ada seorang pun dari mereka 
yang riwayatnya boleh dijadikan argumen walaupun tidak ada yang 
menyelisihinya, sementara pada riwayat ini, masing-masing mereka 
diselisihi oleh kelima orang yang tsigah tadi dari para sahabat 
Qatadah. Sedangkan hadits Al Hasan bin Dinar, dari Al Hasan, dari 
Abu Al Malih, dari ayahnya, juga jauh dari kebenaran. Kami tidak 
mengetahui seorang pun yang memutaba'ahnya. Abdul Karim Abu 
Umayyah telah meriwayatkannya dari Al Hasan, dari Abu Hurairah, 
namun Abdul Karim matruk, dan orang yang meriwayatkan hadits ini 
darinya adalah Abdul Aziz bin Al Hushain, ia juga lemah. Hadits ini 
diriwayatkan juga oleh Umar bin Qais Al Makki yang dikenal dengan 
sebutan Sandal, ia juga lemah, kerap mengilangkan hadits, ia 


— Sunan Ad-Daraguthni 


meriwayatkannya dari Amr bin Ubaid, dari Al Hasan, dari Imran bin 
Hushain, dari Nabi SAW. Adapun hadits Abdul Karim: 


Ana aa a‏ د كين 


. 
5-2 


مم 03 


BA نا عبد‎ da ن¿‎ 5 SAN 4 عمران بن مُوْسى بن ايوب‎ 
0 عَنِ اي‎ GA 7. PAI é $ mg عن عبد‎ anii 
NA بن‎ TAA aa sh, قال: إذا قَهْقَهَ أَعَادَ الوضواء‎ 
601. Abu Huraiah Al Anthaki menceritakannya kepada kami, 
Muhammad bin Ali bin Hamzah menceritakan kepada kami, Imran 
bin Musa bin Ayyub mengabarkan kepada kami, Al Haitsam bin Jamil 
mengabarkan kepada kami, Abdul Aziz bin Al Hushain mengabarkan 
kepada kami, dari Abdul Karim, dari Al Hasan, dari Abu Hurairah, 


dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Apabila tertawa, maka mengulangi 
wudhu dan mengulangi shalat.”””8 Adapun hadits Umar bin Qais: 


CSS - ۲‏ به BSI‏ بن KN EA AN‏ عيْسّى بن 
TN Pa NI.‏ 15 رم .م دم K‏ عا مهم وو 
حيان» نا الحسن بن a‏ دك et‏ بن قيس (ح) Kama PI‏ بن 


دوم دود 56.330 


e pa‏ ن امل ا 


o SERBA DA 
الصّلاة 21313 فليعد الوضوء والصّلاة.‎ 


595 Isnadnya lemah sekali lagi terputus: HR. Ibnu Al Jauzi di dalam At-Tahgig 


(1/194) dan di dalam Al "lal (1/368); Al Khathib di dalam Tarikhnya (9/379) 
dari Abdul Aziz bin Hushain. Saya katakan: Abdul Aziz bin Hushain, menurut 
An-Nasa'i, “Haditsnya ditinggalkan.” Yahya mengatakan, “Tidak sama dengan 
falas.” Gurunya adalah Abdul Karim bin Umayyah, menurut Ahmad dan 
Yahya, “Tidak dianggap.” As-Sa'di mengatakan, “Tidak tsiqah.” Cacat lain 
pada hadits ini, bahwa Al Hasan Al Bashri mentadlis dan meriwayatkan secara 
mu 'an'an, dan ia tidak mendengar dari Abu Hurairah. 


- Sunan Ad-Daraguthni — 


602. Al Husain bin Isma'il menceritakannya kepada kami, 
Muhammad bin Isa bin Hayyan menceritakan kepada kami, Al Hasan 
bin Outaibah mengabarkan kepada kami, Umar bin Qais menceritakan 
kepada kami {h}, Muhammad bin Ali bin Isma'il menceritakan 
kepada kami, Sa'id bin Muhammad At-Tarkhumi mengabarkan 
kepada kami, Ibrahim bin Al “Ala' mengabarkan kepada kami, Isma'il 
bin Ayyasy mengabarkan kepada kami, dari Umar bin Oais, dari Amr 
bin Ubaid, dari Al Hasan, dari Imran bin Hushain, ia berkata, “Aku 
mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa tertawa 
terbahak-bahak di dalam shalat, maka hendaklah ia mengulangi 
wudhu dan shalat” ۰ 


رقال aji‏ فة اذا sri) sef JR angi‏ وَالصّلاة. SI)‏ 
بهذا الْحَديْث د يه Lana) Mu‏ يقال له سفيّان ن بن مُحَمّد SIA‏ 
وکان ضعيفا سيء )ء الْحَال في TONA‏ دت به عن عبد الله A‏ 
عن 7 عن GAN‏ عَنْ سُنيْمَانَ ٻنِ ارقم عَنِ الْحَسَنٍ» عَنْ E‏ بن 

الك عن اي E‏ 


Al Hasan bin Qutaibah mengatakan, “Apabila seseorang 
tertawa (ketika shalat), maka ia mengulangi wudhu dan shalat.” Hadits 
ini disampaikan oleh seorang Syaikh kepada warga Al Mishshishah, 
yaitu yang biasa dipanggil Sufyan bin Muhammad Al Fazari, ia 
seorang yang lemah dan bersikap buruk dalam masalah hadits. Ia 
menyampaikannya dari Abdullah bin Wahb, dari Yunus, dari Az- 
Zuhri, dari Sulaiman bin Argam, dari Al Hasan, dari Anas bin Malik, 
dari Nabi SAW, hadits tersebut. 


3% هرم ووو‎ lemah: HR. Ibnu Al Jauzi di dalam اه‎ ‘lal (1/370) dari Umar bin 
Qais; Diriwayatkan juga oleh Ibnu Adi (5/762) dari Amr bin Qais. Saya 
katakan: Amr bin Qais Sandul haditsnya ditinggalkan. Adapun Isma'il bin 
Ayyasy jujur dalam meriwayatkan dari penduduk negerinya sendiri namun 
kacau dari yang lainnya, dan ini termasuk di antaranya. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


Bia - ۳‏ به م مد نر اا بن الح سن Wa‏ امد ين الد 


iya)‏ تا Oka‏ ن بن tan dara‏ حَالات سان بن Jama‏ أن 


pa 


SK‏ وهم في هذا اْحَدنث على ان وَطب إن َم يكن عد عد َلك فيا 


o‏ وهب» عن 
jah‏ - عن 3“ 2 2.3 وره ره هوو 


خحداش Lk‏ 2 بن 1 an‏ : : بن وز 


pb SU RE‏ في حدله عن ان وهب في الإستاد: ألم 
بن مالك ولا ذكر فيه ْنَ Oa yA GAN‏ ن أرق جا 


ابن خي al CAN‏ عتيق قد Mp‏ 7 عَنِ الزهري» عَنْ Ola‏ 


رقم عن DAA JA‏ قا oig‏ ادو نک 
alit‏ كلها DN‏ الع Ca‏ تمع هذا الت من حفص د ايان 


ANEKA ari Ja عن ابي‎ e بت سيرين»‎ Lain e المنقري‎ 
$ 

603. Muhammad bin Ahmad bin Al Hasan menceritakannya 
kepada kami, Ahmad bin Al Husain Ash-Shufi menceritakan kepada 
kami, Sufyan bin Muhammad mengabarkan kepada kami, kondisi 
terbaik Sufyan bin Muhammad adalah mengira-ngira dalam hadits ini, 
terhadap Ibnu Wahb, kalaupun ia tidak terbiasa melakukannya begitu, 
yaitu pada ucapannya: Dari Al Hasan, dari Anas. 57 Karena yang 


lainnya, lebih dari satu orang telah meriwayatkan hadits ini dari Ibnu ' 
Wahb, dari Yunus, dari Az-Zuhri, dari Al Hasan secara mursal, dari 


3 Riwayat Sufyan bin Muhammad Al Fazari, diriwayatkan oleh Ibnu Al Jauzi di 


dalam At-Tahgig (1/194) dan di dalam Al “lal (1/370) dari jalur Ahmad bin Al 
Husain Ash-Shufi: Sufyan bin Muhammad Al Fazari menyampaikan kepada 
kami, ia mengatakan: Ibnu Wahb menyampaikan kepada kami, Yunus bin 
Yazid menyampaikan kepadaku, dari Az-Zuhri, dari Abu Mu'adz, dari Al 
Hasan, dari Anas bin Malik secara marfu’. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


Nabi SAW, di antaranya adalah Khalid bin Khidasy Al Muhallibi, 
Mauhib bin Yazid, Ahmad bin Abdurrahman bin Wahb dan lain-lain, 
tidak seorang pun dari mereka yang di dalam haditsnya yang berasal 
dari Ibnu Wahb menyebutkan di dalam isnadnya: Anas bin Malik, dan 
tidak pula menyebutkan Sulaiman bin Argam di antara Az-Zuhri dan 
Al Hasan, walapun putra saudaranya Az-Zuhri dan Ibnu Abi Atig 
telah meriwayatkannya dari Az-Zuhri dari Sulaiman bin Argam dari 
Al Hasan secara mursal dari Nabi SAW, keempat ungkapan dari Al 
Hasan ini semuanya batil, karena sebenarnya Al Hasan mendengar 
hadits ini dari Hafsh bin Sulaiman Al Mingari, dari Hafshah binti 
Sirin, dari Abu Al Aliyah Ar-Rayahi secara mursal dari Nabi SAW. 


Kuli Bis - ٤‏ النيِسَابُوْرِي» نا مُحَمَّدُ بْنْ عَلي الوَرَاق ا 
G‏ بن حدَاش» نا Ta Na‏ عَنْ هشّام» عَن الْحَسٌن قال: ينا ابي 
فك ikai‏ إذ حَاءَ Je‏ في ajah‏ ضر أو قال: SE‏ فَوَقَعَ في بكر 
b Aye) Yan Uda‏ مَنْ ضَحِكَ أن aa‏ الوضوء والصلاة. PSI‏ 
لحَفْص بن DUS‏ فَقَالَ: أنا CH‏ به الْحَسَنَ عَنْ حَفصّة ا 
SA gp Hal‏ بصي A‏ 


. 


604. Abu Bakar An-Naisaburi menceritakannya kepada kami, 
Muhammad bin Ali Al Warrag mengabarkan kepada kami, Khalid bin 
Khidasy mengabarkan kepada kami, Hammad bin Zaid mengabarkan 
kepada kami, dari Hisyam, dari Al Hasan, ia menuturkan, “Ketika 
Nabi SAW sedang shalat, tiba-tiba seorang laki-laki buta jatuh ke 
dalam sumur, lalu orang-orang pun tertawa, maka beliau 
memerintahkan orang yang tertawa agar mengulangi wudhu dan 
shalat.””* Kemudian aku ceritakan ini kepada Hafsh bin Sulaiman, ia 
pun mengatakan, “Aku menerimanya dari Al Hasan, dari Hafshah.” 
Inilah yang benar dari Al Hasan Al Bashri secara mursal. 


sa Isnadnya hasan mursal. 


— Sunan Ad-Daraquthni 


TA 


مد يس gk‏ 
ps G‏ غين تدا قل قال لئ عَبْدُ gag)‏ 
ora In KAA‏ يدور غل 7 ekas aa‏ قد رَوَاهُ i‏ 


۰ KAA 2 03 


SL‏ فقال: شی NG ip SE‏ عَنْ حفص بن Daka‏ المنقري 
قال: نا ات P y‏ عن ف عن اي aguii‏ فقلت: قد ola)‏ 
إبراهيم مر Ne Dar‏ عبد ae saa Jl‏ شريك» عن a‏ هاشم قال: 


Ao.‏ 043 م 


SL Ui‏ به Al)‏ عَنْ أب I ig agah‏ روه SA‏ مُرْسَلاً. 
فقال: NG‏ في کتاب ابن اي SA‏ عن GN‏ عن aka‏ بن 
ارقي عن LI‏ 


605. Abu Ali Isma'il bin Muhammad Ash-Shaffar 
menceritakan kepada kami, Isma'il bin Ishag Al Oadhi mengabarkan 
kepada kami, Ali bin Al Madini menceritakan kepada kami, ia 
mengatakan; Abdurrahman bin Mahdi mengatakan kepadaku, “Hadits 
ini berotasi pada Abu Al Aliyah.” Lalu aku katakan, “Al Hasan telah 
meriwayatkannya secara mursal.” Ia pun berkata, “Hammad bin Zaid 
menceritakan kepadaku, dari Hafsh bin Sulaiman Al Mingari, ia 
mengatakan, “Aku menerimanya dari Al Hasan, dari Hafshah, dari 
Abu Al Aliyah.” Aku katakan lagi, “Ibrahim juga telah 
meriwayatkannya secara mursal.” Abdurrahman berkata, “Syarik 
menceritakan kepadaku, dari Abu Hasyim, ia mengatakan, “Aku 
menerimanya dari Ibrahim, dari Abu Al Aliyah.” Lalu aku katakan, 
“Az-Zuhri juga telah meriwayatkannya secara mursal.” Ia pun 
berkata, “Aku telah membaca di dalam kitab keponakanku Az-Zuhri: 
Dari Az-Zuhri, dari Sulaiman bin Argam, dari Al Hasan.” 


GL = Ya‏ أ یک A Vega‏ نا يَعُقَوْبُ بن 
o‏ .8 


H Sa‏ ابن AA‏ ابن شهاب» عن م قال: KAYA a‏ بن 


Sunan Ad-Daraquthni — 


o, لځ سر ره - م‎ a FE Lo. £ D ap - - Io 
ضّحك في‎ AB رق عن الحَسّن بن ابي الحَسٌن: أن النبي‎ 

| الصّلاة أن يُعيْدَ الوْضُوْءِ وَالصّلاة. 

606. Abu Bakar An-Naisaburi menceritakan kepada kami, Abu | 

Al Azhar mengabarkan kepada kami, Ya'gub bin Ibrahim | 
mengabarkan kepada kami, Putra saudaranya Ibnu Syihab 
mengabarkan kepada kami, dari pamannya, ia mengatakan: Sulaiman 
bin Argam menceritakan kepadaku, dari Al Hasan bin Abu Al Hasan: 


“Bahwa Nabi SAW memerintahkan orang yang tertawa di dalam 
shalat agar mengulangi wudhu dan shalat.” 


. a. z . ۳ 2 - PERLA Pa ده هم‎ 

ANGAS ٧۷‏ بک نا بو MI ra‏ بالمصيصة: نا مَحَمَد بن 
e r e- © £ >- < r o. 0 5 ZnB tia ee‏ 14 

Tab‏ الوّاقدي قال: A‏ في صحيفة عند آل أبي عتيق» نا ابن شهاب» 


0 وور Sean Nis P - Žo o l‏ ۸ م 8 د A o”.‏ و 
عن سليمان بن أرقي عَن am‏ قال: بيا النبي ka WB‏ إذ جاء 
r‏ ھر mi E Pa‏ کم y Na‏ بب yi‏ 
رَجُل ap‏ في بش فضّحك Ujang‏ القوم» فأمَرَ رَسُوْل الله يك مَنْ ضَحِكَ 
Kp ol |‏ الوضوء والصلاة. 
Abu Bakar menceritakan kepada kami, Abu Al Hasan Al‏ .607 
Bazi'i menceritakan kepada kami di Mishshisah, Muhammad bin‏ 
Umar Al Wagidi mengabarkan kepada kami, ia mengatakan: Aku‏ 
membaca dalam lembaran yang ada pada keluarga Abu Atig: Ibnu‏ 
Syihab mengabarkan kepada kami, dari Sulaiman bin Argam, dari Al |‏ 
Hasan, ia mengatakan, “Ketika Nabi SAW sedang shalat, tiba-tiba‏ 
seorang laki-laki terjauh ke dalam sumur, maka sebagian orang pun‏ 


tertawa, lalu Rasulullah SAW memerintahkan orang yang tertawa agar 
mengulangi wudhu dan shalat.” 


Isnadnya lemah sekali lagi mursal: Saya katakan: Di dalam sanadnya terdapat 
Sulaiman bin Argam, ia haditsnya ditinggalkan, dan disebutkan di dalam At- | 
Tagrib (1/322), “Ia lemah.” 

Isnadnya lemah sekali lagi mursal: Di dalam sanadnya terdapat Sulaiman bin 

Arqam, sementara Al Wagidi lemah. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


Na ea r z P- r r م ه بي هبر‎ o ۰ 2 e z bb, 

Ula - ۸‏ حديث ابن وهب» عن يونس عن الزهري» عن الحسن 
وور ai. f‏ 2 ير و 7 ° سه E 7 2 1 a‏ 
مُرسلا بمختالفة ما رَوَاهُ سفيّان بن محمد عَپه. فحَدننا به أبو بكر 


5 


َه es-‏ د دسم م ره 3 0239- 1 aof e- se‏ م ع صم و 2 
النيسابوري» gaai‏ موهب بن يزيد نا ابن وهب» ١‏ حبر لي يودس» عن 
Sana r Pog 2 E 2 2 2 Ar Can A r - ۹ a‏ 
ان شهاب» عَنِ الحَسَن قال: بَينَا النبي هه يصّليء إذ جَاءۀ رجحل فوقع 


في nga‏ فضحك بَعْضْ “ab ce gäl‏ من Dop‏ أن Kg‏ الوضواء 
NAN‏ 
Adapun hadits Ibnu Wahab dari Yunus, dari Az-Zuhri,‏ .608 
dari Al Hasan secara mursal berbeda dengan hadits yang diriwayatkan‏ 
oleh Sufyan bin Muhammad darinya, yang mana Abu Bakar An-‏ 
Naisaburi menceritakannya kepada kami: Mauhib bin Yazid‏ 
menceritakan kepadaku, Ibnu Wahb mengabarkan kepada kami,‏ 
Yunus mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Syihab, dari Al Hasan, ia‏ 
menuturkan, “Ketika Nabi SAW sedang shalat, tiba-tiba seorang laki-‏ 
laki mendatanginya lalu ia terperosok ke dalam lubang, maka sebagian‏ 
orang pun tertawa, lalu beliau memerintahkan mereka yang tertawa‏ 
agar mengulangi wudhu dan shalat.”!‏ 


o Je 220 4 


و.؟ = WA‏ ربک GG) pm‏ اا بن عبد الحم 


. ° شه 9 د‎ P 3 م مم‎ o, oN A o2 
عن الحسن بن أبي‎ SAI يودس» عن‎ SA وهب نا عمي»‎ 
مَنْ ضحك في الصّلاة أن يعي الوضوء‎ AA الْحَسَن: أن‎ 
وَالصّلاة.‎ 

609. Abu Bakar An-Naisaburi menceritakan kepada kami, 
Ahmad bin Abdurrahman bin Wahb menceritakan kepada kami, 
pamanku menceritakan kepada kami, Yunus mengabarkan kepadaku, 


dari Az-Zuhri, dari Al Hasan bin Abu Al Hasan: “Bahwa Nabi SAW 
memerintahkan orang yang tertawa di dalam shalat agar mengulangi 


” 


01 Isnadnya hasan mursal. 


Sunan Ad-Daraquthni — 


wudhu dan shalat.” ®” 


سار ههد 2 2 res Pd . e 5-3 e‏ د و 2 سه 8 2 r‏ 
OLES SAN - ٠‏ بن مُحَمد بن بشرء AU‏ الحربي» نا حالد 


ل 4 - r‏ 3239 مده مع صر رم - Ae r ot‏ و هن 
بن خداش» ئا ابن وَهبء عن agi‏ عَن BAN‏ عَنِ edi‏ قال: ينا 
E 2 á‏ ا e- E‏ 9 ےر همه رد يا 283 -á‏ د - ° 

النبي 8 يصلي. مثل قول مرومب بن يزيد وهدا هو الصواب عن ابن 
وهب. 

610. Utsman bin Muhammad bin Bisyr menceritakan kepada 

kami, Ibrahim Al Harbi mengabarkan kepada kami, Khalid bin 
Khidasy mengabarkan kepada kami, Ibnu Wahb mengabarkan kepada 
kami, dari Yunus, dari Az-Zuhri, dari Al Hasan, ia menuturkan, 


“Ketika Nabi sedang shalat”? seperti redaksi Mauhib bin Yazid. 
Inilah yang benar dari Ibnu Wahb. 


KA EL - ١‏ الشافعي» ا مُحَمَّدُ بِنْ بر بن مَطَرء نا مُحَمَدُ 
AJ H a ap‏ 5 شُقَيْب بن 1 GA $ ES‏ 
قال: لا ey‏ في GRI‏ والضّحك. َو كان ما رَوَاهُ PAP‏ 
الْحَسَّن عن BI‏ صَيْحا عند JAN‏ بخلافه وضده» وله 
d‏ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ هشَامٌ ig‏ حَسان» عَنِ JA‏ سات BD‏ 
وقذ كبا قبل هَذا. وَرَوَى هَذَا الْحَديْث WN‏ حنيفةء عَنْ مَنْصُورٍ إن 
ARRES‏ عَنْ Ai aa‏ ماسلا Sa‏ وَوَهمْ فيه أب 
حَنيفة على ag ya‏ منْصُوْرُ بن زاذان» عَنْ مُحَمّد ken ji‏ 
IS Jag Sa‏ مَن K‏ في Sa‏ 
Isnadnya hasan mursal. Ahmad bin Abdurrahman bin Wahb jujur namun‏ 2 


berubah di masa akhirnya, At-Tagrib (67). 


603 Isnadnya hasan mursal. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


Jor عار‎ o3 o 0 7 


LA ea‏ به عن PPA NGE jyan‏ جامع وهشيم 


ALN من أب حنيفة‎ dai CA بن بشير»‎ 
611. Abu Bakar Asy-Syafi'i menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Bisyr bin Mathar mengabarkan kepada kami, 
Muhammad bin Ash-Shabbah Al Jarjara'i mengabarkan kepada kami, 
Al Walid mengabarkan kepada kami, Syu'aib bin Abu Hamzah 
menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, ia mengatakan, “Tidak 
mengharuskan wudhu karena tersenyum dan tertawa.” Seandainya 
apa yang diriwayatkan oleh Az-Zuhri dari Al Hasan dari Nabi SAW 
ini shahih menurut Az-Zuhri, tentu ia tidak akan memfatwakan yang 
bertentangan dengannya dan yang sebaliknya, wallahu a'lam. 
Demikian juga yang diriwayatkan oleh Hisyam bin Hassan, dari Al 
Hasan secara mursal dari Nabi SAW. Kami telah mencantumkannya 
sebelumnya, hadits ini diriwayatkan oleh Abu Hanifah dari Manshur 
bin Zadzan, dari Al Hasan, dari Ma'bad Al Juhani secara mursal dari 
Nabi SAW, yang mana Abu Hanifah memperkirakan di dalamnya 
terhadap Manshur, padahal sebenarnya Manshur bin Zadzan 
meriwayatkannya dari Muhammad bin Sirin, dari Ma'bad, dan 
Ma'bad bukanlah sahabat, namun ia orang yang pertama kali 
berbicara tentang takdir dari kalangan tabi'in, Ia menceritakannya dari 
Manshur, dari Ibnu Sirin Ghailan bin Jami” dan Husyaim bin Bashir, 
keduanya lebih menjaga isnad daripada Abu Hanifah. 


h به ر بكر‎ Biss iyah عن‎ disi حَدِيْث يي‎ Cb - 11۲ 
. br ۸ 29 Kara . 3 EEN f, 
aa aa A واحمد‎ 


بي كتير القاضي» i‏ ; فا ANN‏ 6 حنيفة» عن منصور بن 
رَاذان عن ال عن Du (Aa‏ مه قال: pH eta K3‏ هو في PSA‏ 
د Jet‏ أَعْمَى یرید Sp WA‏ في يق OPAH‏ القَوْمُ 2 


2 
- 


WA and Ti AR aa قال:‎ BD اصرف‎ Uh َهْمَهُوا‎ 


Isnadnya hasan. 


RAMA 


604 


Sunan Ad-Daraguthni — 


وَالصّلاة. 
Adapun hadits Abu Hanifah dari Manshur, disampaikan‏ .612 
kepada kami oleh Abu Bakar Asy-Syafi'i, Ahmad bin Muhammad bin‏ 
Ziyad dan yang lainnya, mereka mengatakan: Isma'il bin Muhammad‏ 
bin Abu Katsir Al Oadhi menceritakan kepada kami, Makki bin‏ 
Ibrahim menceritakan kepada kami, Abu Hanifah mengabarkan‏ 
kepada kami, dari Manshur bin Zadzan, dari Al Hasan, dari Ma'bad,‏ 
dari Nabi SAW, ia menuturkan, “Ketika beliau sedang shalat, tiba-tiba‏ 
datanglah seorang buta yang hendak shalat, lalu ia terjatuh ke dalam‏ 
lubang, sehingga hal itu menyebabkan orang-orang tertawa hingga‏ 
terbahak-bahak. Selesai shalat, Nabi SAW bersabda, “Barangsiapa di‏ 
antara kalian terbahak-bahak, maka hendaklah ia mengulangi wudhu‏ 
dan shalat” 5‏ 


| سر سم 
هام 


daa OI a بْنِ جَامِم» عَنْ‎ ONE حَديْثْ‎ éh -r 
4 وَمُحَمَّدُ بْنْ مَخلد قالاً:‎ pe AH يي‎ End din aa 
A DA 7 © .ره‎ o و‎ 
ا‎ as محمد بن عبد با وخر ا کت‎ 


03 o سه‎ 


قال: كان P Khia S:‏ رن من مص 
َل اله B‏ ب على heh‏ عشي حى وق نه 


r 
- 


فضّحك Lah‏ الْقَرْمٍ وَهُمْ في الصّلاةء فقال الي 4# بَعْدَ مَا قضی 


608  Isnadnya lemah lagi mursal: HR. Ibnu Al Jauzi di dalam At-Tahgig (1/196) dan 


di dalam Al ‘lal (1/371) dari Abu Hanifah. Ibnu Adi mengatakan, “Abu 
Hanifah salah dalam isnadnya karena ada tambahan Ma'bad. Asalnya dari Al 
Hasan mursal.” Ibnu Sha'id mengatakan, “Dikatakan bahwa Al Hasan 
mendengar hadits ini dari Hafsh bin Sulaiman Al Mungiri dari Hafshah binti 
Sirin dari Abu Al Aliyah dari Nabi SAW.” Saya katakan: Abu Hanifah lemah 
dalam masalah hadits sebagaimana yang telah dikemukakan. Sementara 
Ma'bad Al Juhani jujur, namun ahli bid'ah, dialah yang pertama kali 
memunculkan faham gadariyah di Bashrah, At-Tagrib (6801), ia seroang 
tabi'in dan meriwaytkan secara mursal. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


الصّلاة: مَنْ ضحك منكم فليعد الوؤضوءء وليعد الصّلاة. 

613. Adapun hadits Ghailan bin Jami' dari Manshur bin 
Zadzan, berbeda dengan Abu Hanifah yang diriwayatkannya darinya. 
Hadits ini disampaikan kepada kami oleh Al Husain bin Isma'il dan 
Muhammad bin Makhlad, keduanya mengatakan: Muhammad bin 
Abdullah Az-Zuhairi Abu Bakar mengabarkan kepada kami, Yahya 
bin Ya'la mengabarkan kepada kami, ayahku mengabarkan kepada 
kami, Ghailan mengabarkan kepada kami, dari Manshur Al Wasithi 
yakni Ibnu Zadzan, dari Ibnu Sirin, dari Ma'bad Al Juhani, ia 
menuturkan, “Nabi SAW melaksanakan shalat Subuh, lalu seorang 
laki-laki datang, sementara di dekat tempat shalat Rasulullah SAW 
ada sebuah sumur, di atasnya diberi tutup, lalu orang buta itu berjalan 
hingga terjatuh ke dalamnya, maka sebagian orang pun tertawa, 
padahal mereka sedang shalat. Lalu selesai shalat, Nabi SAW 
bersabda, “Barangsiapa di antara kalian tertawa, maka hendaklah ia 


mengulangi wudhu dan mengulangi shalat” ۹ 


-0 0 e - A ae ° هو رو‎ o 1 o z áf 

114 — واما حديث WAN‏ 4[ عن منصور بن زاذان» عن ابن سيرين 
Wid‏ مو مي 2 0 PAN d 9 07 o 25 r‏ دم 0 07 ` o‏ 

بمحالفة رواية ابي حنيفة عن paa‏ فحدنا أَحْمَدُ ښْ عبد الله بن 


[d [d 


e - ره له ۸ه‎ so 3 سپ‎ lenes BUKAAN ai و‎ PARA 
هشيم» عن منصور» عن ابن‎ DA محمد الوكيل» نا الحسن بن عرفة»‎ 
CA (ح)‎ WI الحَذای عَنْ حفصة» عَنْ أب‎ ME وَعَنْ‎ Via 
ن إِسْمَاعيْل زياد بن يؤب ٿا هشيم ا منْصُورٌ عن ابن‎ SAS 
Te Fi Ja 3 a ٤ “et 0 وور ار ےم ب ف ا ه‎ 
PARE سيْرِيْنَ وَخالد عَنْ حَفصَة عَنْ أبي العَاليّة: أن‎ 
ال پا اه‎ a ل دو‎ GA با‎ PARI وسو کر‎ BN 
فمر رجحل في بصره سوء على بثر عليها خصفة فوقع فيهاء فضحك من‎ 
و‎ ga و‎ 2 a ده سه‎ paseo د ےا نه‎ 

كان خَلف Sip‏ الله . فلمًا قضّى صَلاهُ قال: مَنْ کان منكم D‏ 
PENA‏ 


614. Sedangkan hadits Husyaim: Dari Manshur bin Zadzan, 


506 Isnadnya hasan mursal. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


dari Ibnu Sirin, berbeda dengan riwayat Abu Hanifah dari Manshur: 
Ahmad bin Abdullah bin Muhammad Al Wakil menceritakan kepada 
kami, Al Hasan bin Arafah mengabarkan kepada kami, Husyaim 
menceritakan kepada kami, dari Manshur, dari Ibnu Sirin, dari Khalid 
Al Hadzdza', dari Hafshah, dari Abu Al Aliyah (h) Al Husain bin 
Isma'il menceritakan kepada kami, Ziyad bin Ayuub menceritakan 
kepada kami, Husyaim menceritakan kepada kami, Manshur 
menceritakan kepada kami, dari Ibnu Sirin darn Khalid, dari Hafshah, 
dari Abu Al Aliyah: “Bahwa Nabi SAW sedang shalat, lalu seorang 
laki-laki yang penglihatannya buruk melintasi sebuah sumur yang 
telah ditelakkan penutup di atasnya, lalu ia terjauh ke dalamnya, maka 
orang-orang yang di belakang Rasulullah SAW pun tertawa. Selesai 
shalat beliau bersabda, “Barangsiapa di antara kalian tertawa, maka 
hendaklah mengulangi wudhu dan shalat.” Inilah lafazh Ziyad. 


Ba بِنْ‎ UN AS GA ال‎ Kita Gam — 11° 
دوس سوه ا‎ e 
Ya Pra A Bana D 33 KEE Y, ما‎ e A 


لله . Aa‏ ؤا هرال Mb‏ الْحَذَاء عَنْ kai‏ 
عَنْ ابي Fa AJA)‏ الْحَسَنِ بن OKE‏ عَنْ الد اْحَذَاء عَنْ أبي 


la pd‏ 5 خط ab . a‏ َو سيان La a‏ الد 
وَحَمَادُ ين سَلمّة عَنْ ce) NG‏ عَنْ Kai‏ عن ابي adi‏ كذلك. 
“Abu Bakar An-Naisaburi juga MANE E Ka kepada‏ .615 

kami, Yusuf bin Sa'id menceritakan kepadaku, Haitsam bin Jamil 
menceritakan kepada kami, Husyaim mengabarkan kepada kami, 
Khalid Al Hadzdza' mengabarkan kepada kami, dari Hafshah, dari 
Abu Al Aliyah {h}, Manshur menceritakan kepada kami, dari Ibnu 
Sirin: “Bahwa Rasulullah SAW sedang shalat bersama para 


- Isnadnya hasan mursal: HR. Ibnu Al Jauzi di dalam 4t- Tahgig (1/196). 


— Sunan Ad-Daraguthni 


sahabatnya” Jalu dikemukakan redaksi semakna, hanya saja ia 
menyebutkan dengan kalimat: “Lalu ia terjatuh ke dalamnya, maka 
orang-orang di belakang beliau pun tertawa, lalu Rasulullah SAW 
memerintahkan mereka” seperti itu. Inilah riwayat yang shahih dari 
Khalid Al Hadzdza', dari Hafshah, dari Abu Al Aliyah. Adapun 
ucapan Al Hasan bin Umarah, dari Khalid Al Hadzdza', dari Abu Al 
Malih, dari ayahnya, adalah kekeliruan yang buruk, yang mana Sufyan 
Ats-Tsauri telah meriwayatkannya, juga Wuhaib bin Khalid dan 
Hammad bin Salamah dari Khalid Al Hadzdza', dari Hafshah, dari 
Abu Al Aliyah. 


z 
£ 


و يت الو بكر a a Me‏ ومد 
يا مع ع داس هو E BE a a A 91 o‏ وهه o-‏ 
الله بن Kasa‏ بن عَمْرو SA‏ قالا: نا محمد بن يوس ٿا سفيّان» عن 
7 و 1 وڅه "وسو ا د Dag‏ و to.‏ سل Sa Tiap “TE‏ 
Go‏ لصّلاة فجاء Jen‏ في oran‏ سوي فوقع في بئر» فضحكوا 
Te 0 5920 P r - E 2 a E ۰‏ رم 0 il‏ 

MEA?‏ مَنْ ضحك أن يعي الوضؤء والصلاة. 

616. Abu Bakar An-Naisaburi menceritakan kepada kami, 
Ahmad bin Yusuf As-Sulami dan Abdullah bin Muhammad bin Amr 
Al Ghazzi mengabarkan kepada kami, keduanya mengatakan: 
Muhammad bin Yusuf mengabarkan kepada kami, Sufyan 
mengabarkan kepada kami, dari Khalid Al Hadzdza', dari Ummu Al 
Hudzail yaitu Hafshah, dari Abu Al Aliyah: “Bahwa Rasulullah SAW 
sedang shalat, lalu seorang laki-laki yang penglihatannya buruk 
datang, lalu ia terjatuh ke dalam sumur, maka mereka tertawa 


karenanya, lalu Nabi SAW memerintahkan mereka yang tertawa agar 
mengulangi wudhu dan shalat.” 


as‏ کسه شو مي و ون 3 هم ار پر سر sos‏ إلا 
7 - حدنا جعفر بن المؤذن» نا السري بن PU‏ نا عبيد الله 


- 2 


Lihat keterangan yang lalu. 
Isnadnya hasan mursal. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


TG و‎ ara” ez کوس‎ fe z o 7 ه ھم‎ T مه‎ 

وقبيصة» عن سفيان» عن حالد, عن 1 الهذيل» عن ابي العالية بهذا. 
Ja'far bin Ahmad Al Muadzdzin menceritakan kepada‏ .617 

kami, As-Sari bin yahya mengabarkan kepada kami, Ubaidullah dan 


Oabishah mengabarkan kepada kami, dari Sufyan, dari Khalid, dari 
Ummu Al Hudzail, dari Abu Al Aliyah, hadits "نوز‎ 


r ۰ e روه وم‎ 05 Lok PANA 
ا السُلَميْء تا‎ VA Ke آبو‎ DIS — ۸ 


حَجَاج. و oh Ea‏ مُحَمَّد ن bati‏ ٿا راهيم الْحربِي قَالاً: E‏ 


۳ 


ta. نا‎ -932 


موسى وابن a Ga Nb Tar‏ عر الد TEP SA‏ 
عن ابر" UR ad‏ كان Jal BA‏ اشته نع أطت فو 
على a‏ ري h‏ رى في يي Didi‏ ينمض AKA‏ 
ag‏ سول الله 4# Tak‏ مَنْ ضّحك أن يعي الوضوءَ 
وَالصّلاة. و wis‏ رواة Hn‏ 1 خالدء عن الد زوس GN‏ 

عَنْ Kai‏ عَن ابي a‏ 


618. Abu Bakar An-Naisaburi menceritakan kepada kami, 
Ahmad bin Yusuf As-Sulami mengabarkan kepada kami, Hajjaj 
mengabarkan kepada kami. Dan Utsman bin Mauhammad bin Basyir 
menceritakan kepada kami, Ibrahim Al Harbi menceritakan kepada 
kami, keduanya mengatakan: Musa dan Ibnu Aisyah menceritakan 
kepada kami, mereka mengatakan: Hammad menceritakan kepada 
kami, dari Khalid Al Hadzdza', dari Hafshah, dari Abu Al Aliyah, ia 
menuturkan, “Nabi SAW sedang shalat bersama sahabatnya, lalu 
seorang buta datang, kemudian ia menginjak batas di tepi sumur, 
sehingga ia terjatuh ke dalam sumur, maka sebagian sahabat 
Rasulullah SAW tertawa, Rasulullah SAW lalu memerintahkan 
mereka yang tertawa agar mengulangi wudhu dan shalat.” 
Demikian juga yang diriwayatkan Wuhaib bin Khalid, dari Khalid dan 
610 


Lihat keterangan yang lalu. 
611 


Lihat keterangan yang lalu. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


Ayyub As-Sakhtiyani, dari Hafshah, dari Abu Al Aliyah. 


ja SAI KA Ci - ۹ 
و يما مه فيو‎ 


080 حدنا وھ ات وَخَالدٌ عَنْ حَفْصّة عن آي 
sa‏ َنْ بيك صَلَى Seh‏ القَوْم رجحل BP iyo‏ 
SS‏ مش ف فلا ke‏ اه کل 


من کان ضّحك أن a‏ الوق وَالصّلاة. وكذلك رَوَاهُ محر عن 
اوت عن a‏ عن Bd a‏ 
Abu Bakar An-Naisaburi ehe akan kepada kami, Ali‏ .619 
bin Sa'id bin Jarir mengabarkan kepada kami, Sahl bin Bakkar‏ 
menceritakan kepada kami, Wuhaib menceritakan kepada kami,‏ 
Ayyub dan Khalid mengabarkan kepada kami, dari Hafshah, dari Abu‏ 
Al Aliyah: “Bahwa Nabi SAW shalat mengimami para sahabatnya,‏ 
sementara di antara mereka ada seorang buta yang terjatuh ke dalam‏ 
sumur, lalu sebagian dari para sahabat Nabi SAW itu tertawa. Selesai‏ 
shalat, beliau memerintahkan setiap orang yang tertawa agar‏ 
mengulangi wudhu dan shalat.””'2 Demikian juga yang diriwayatkan‏ 
Ma'mar dari Ayyub, dari Hafshah, dari Abu Al Aliyah.‏ 


E 4 : Gis - ۰‏ د 5 إِسْمَاعيْلء نن و 8 Hj Tan)‏ 
بد One‏ أا مَعْمَرٌ عن أَيُوْب» عَنْ حفصة بت ign‏ عَنْ أبي 
PB a‏ حَديْث Re a‏ عَنْ ابي BS‏ 

agoj روا مطر الوراق» عن خفصق عَنْ أبي‎ ng, 


620. Al Husain bin Isma'il menceritakannya kepada kami, Al 
Hasan bin Abu Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, Abdurrazzag 
mengabarkan kepada kami, Ma'mar mengabarkan kepada kami, dari 


62 Isnadnya hasan mursal. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


Ayyub, dari Hafshah binti Sirin, dari Abu Al Aliyah, dari Nabi SAW, 
seperti hadits Ma'mar dari Oatadah, dari Abu Al Aliyah." Demikian 
juga yang diriwayatkan Mathar Al Warrag dari Hafshah, dari Abu Al 
Aliyah. 


A 


AL MU 
D على بثر‎ YA سوي‎ oja إِذْ جَاء رجحل في‎ caah الله وك يُصَلَىْ‎ 
Sua a As 


Aa al ea a 
عَنْ حَفْصَة عَنْ أبئ الْعاليّة.‎ eg pali المنقري‎ 

621. Abu Bakar An-Naisaburi menceritakannya kepada kami, 
Muhammad bin Yahya mengabarkan kepada kami, Musa bin Isma'il 
mengabarkan kepada kami, Aban mengabarkan kepada kami, Mathar 
mengabarkan kepada kami, dari Hafshah, dari Abu Al Aliyah, ia 
menuturkan, “Ketika Rasulullah SAW sedang shalat mengimami para 
sahabatnya, tiba-tiba seorang laki-laki yang penglihatannya buruk 
melewati sumur yang telah ditutupi bagian atasnya, lalu ia terjatuh ke 
dalamnya, maka sebagian orang-orang itu tertawa, kemudian 
Rasulullah SAW memerintahkan orang yang tertawa agar mengulangi 


wudhu dan shalat.” Demikian juga yang diriwayatkan oleh Hafsh 
bin Sulaiman Al Mingari Al Bashri dari Hafshah, dari Abu Al Aliyah. 


a- Jo 3G. و‎ 


MY نا مُحَمَدُ‎ WI به بو بكر‎ Eli - ٢ 


o Ao a -02 


ci Kai تا حماد بن ريد عَنْ حفص بن سليْمَانء عَنْ‎ UGA 


613 


Lihat keterangan yang lalu. 
614 


Isnadnya lemah: Di dalam sanadnya terdapat Mathar bin Thahman Al Warrag, 
ia jujur namun banyak salah, dan haditsnya dari “Athag lemah, At-Tagrib 
(6721). 


— Sunan Ad-Daraguthni 


2 


: أن ن BD‏ کان يُصليٰ بأطحابه فَجَاءِ Ja‏ 


بر ددد ده و 


د 


RA Kang ol, APA Dan‏ وروی هَذَا Ta araj‏ بن ان 


ته یا 


عن كه عن أب" bea‏ حَدّثْ به عَنْهُ جَمَاعَة Da‏ 


Sa‏ وَزَائدَة 8 قَدَامَة ah‏ بن سعيد القطان وص بن غياث 


So Jor 


وروح بن SGE‏ وَعَبْد SPI‏ بن عَطَاء yA (ae)‏ هتام عَنْ 
a‏ أب AI‏ عَن BD‏ وَرَوَاهُ حَالدُ بِنْ عبد الله الوَاسطي» 
عَنْ هشام» عَنْ a‏ ابي AIA‏ عن رَخُلِ من MN‏ عن الي 
فق ولم سم JED‏ ولا كر آله صح أم لاء وم Lai‏ َال هيا 


AA NAPA pú ثقات‎ Sa A ea وق‎ 


622. Abu Bakar An-Naisaburi Menekan kepada kami, 
Muhammad bin Yahya mengabarkan kepada kami, Abu An-Nu'man 
mengabarkan kepada kami, Hammad bin Zaid mengabarkan kepada 
kami, dari Hafsh bin Sulaiman, dari Hafshah binti Sirin, dari Abu Al 
Aliyah: “Bahwa Nabi SAW shalat mengimami para sahabatnya, lalu 
seorang laki-laki datang dan terjatuh ke dalam sumur, maka sebagian 
orang-orang itu tertawa, kemudian Rasulullah SAW memerintahkan 
mereka yang tertawa agar mengulangi wudhu dan mengulangi 
shalat.”“'? Hadits ini diriwayatkan juga oleh Hisyam bin Hassan dari 
Hafshah, dari Abu Al Aliyah secara mursal. Sejumlah ulama telah 
menyampaikannya, di antaranya adalah Sufyan Ats-Tsauri, Zaidah bin 
Qudamah, Yahya bin Sa'id Al Oaththan, Hafsh bin Ghiyats, Rauh bin - 
Ubadah, Abdul Wahhab bin Atha' dan lain-lain. Mereka semua sama 
meriwayatkan dari Hisyam, dari Hafshah, dari Abu Al Aliyah, dari 
Nabi SAW. Sementara Khalid bin Abdullah Al Wasithi 
meriwayatkannya dari Hisyam, dari Hafshah, dari Abu Al Aliyah, dari 
seorang laki-laki golongan Anshar, dari Nabi SAW, namun mana 


6S Isnadnya shahih mursal. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


orang Anshar itu tidak disebutkan, dan tidak dinyatakan apakah orang 
tersebut pernah menyertai Nabi SAW atau tidak, dan Khalid tidak 
mengomentari apa-apa. Riwayatnya diselisihi oleh lima orang tsiqah 
lagi hafizh (penghafal hadits), ucapan mereka lebih mendekati 
kebenaran. 


UG - - ۳‏ حَديْث خالد بْنِ عبد الله عَنْ هشام: Bisa‏ به دعلج بن 


و .3039 رم 7 3239 fo‏ رو 03 9 4 ند 


ووه Naba‏ بن علي بن AG‏ نا سَعيد بن Spa‏ نا Mb‏ عبد 
اله عن هام أن a‏ حلص عن أبئ تا عن َل من 
الأْصَار: أن 4 الله ويك كان a‏ بأصْحَابه gas‏ رځل في بصره 
و * ريه ه کا ص- دص افص NE‏ الأ AG‏ رش سو هن و Aa‏ 
سوء فتردى في بس فضّحك طَوَائف Ip a‏ الله 8 مَنْ 
کان حك أن بيد SIN po‏ 

623. Adapun hadits Khalid bin Abdullah dari Hisyam, 
disampaikan kepada kami oleh Da'laj bin Ahmad: Muhammad bin Ali 
bin Zaid mengabarkan kepada kami, Sa'id bin Manshur mengabarkan 
kepada kami, Khalid bin Abdullah mengabarkan kepada kami, dari 
Hisyam, dari. Hassan, dari Hafshah, dari Abu Al Aliyah, dari seorang 
laki-laki golongan Anshar: “Bahwa Rasulullah SAW shalat 
mengimami para sahabatnya, lalu seorang laki-laki 8 
penglihatannya buruk lewat dan terjatuh ke dalam sumur, maka 
sebagian dari orang-orang itu tertawa, kemudian Rasulullah SAW 


memerintahkan orang yang tertawa agar mengulangi wudhu dan 
shalat.”8!6 


Ul, - 4‏ حَدِيْث سفيان الثؤري وَمَنْ ابع عَنْ pa‏ بن DE‏ 

EE SA بن‎ GAS Gl ' Ani آي خالد عَلْه:‎ uban 
رو ضي إن‎ 

a AREST 


66 Isnadnya hasan mursal: HR. Ibnu Al Jauzi di dalam At-Tahgig (1/195) dari 


jalur pengarang. 


— Sunan Ad-Daraquthni 


AN 5 Da‏ مَنْ ضَحِكَ أن يعيد الوضوء والصّلاة. 


624. Sedangkan hadits Sufyan Ats-Tsauri dan yang 
menguatkannya, dari Hisyam bin Hassan, berbeda dengan riwayat 
Khalid darinya: Al Qadhi Al Husain bin Isma'il menceritakan 
kepadaku, Abu Hisyam Ar-Rifa'i mengabarkan kepada kami, Waki’ 
mengabarkan kepada kami, Sufyan mengabarkan kepada kami, dari 
Hisyam, dari Hafshah, dari Abu Al Aliyah: “Bahwa Nabi SAW 


memerintahkan orang yang tertawa agar mengulangi wudhu dan 
»617 


مار واو بير z B-‏ 


مه حر دنا لحُسَينْ بْنْ JAN‏ نا حَعْفر بن محمد ا مُعَاويق نا 


ay‏ (ح) وعدن ار بكر ال Tp Pa SA‏ بن ka‏ شا 
٤‏ هورم وعم وول 2 


احمد بن يونس» نا Ke‏ عن هشام» عن EA‏ ق عن أبي العالية قال: 
Aa‏ به في بصره Jen ea‏ الْمَسْحِدَ ل الله ته kai‏ 
د عع An Aa‏ ده رن دل 
اا آم من كان مع أن هه ضر د وال 

625. Al Husain bin Isma'il menceritakan kepada kami, Ja'far 

bin Muhammad mengabarkan kepada kami, Mu'awiyah mengabarkan 
kepada kami, Zaidah mengabarkan kepada kami {h} Abu Bakar An- 
Naisaburi mengabarkan kepada kami, Yusuf bin Sa'id menceritakan 
kepadaku, Ahmad bin Yunus menceritakan kepada kami, Zaidah 
mengabarkan kepada kami, dari Hisyam, dari Hafshah, dari Abu Al 
Aliyah, ia menuturkan, “Seorang laki-laki yang penglihatannya buruk 
datang lalu masuk masjid, sementara Rasulullah SAW sedang shalat, . 
lalu orang itu terjatuh ke dalam lubang yang ada di masjid, maka 
sebagian orang di antara mereka (jama'ah) tertawa. Selesai shalat, 


67 Isnadnya lemah: Abu Hisyam Ar-Rifa'i adalah Muhammad bin Yazid bin 


Muhammad bin Katsir, ia tidak kuat. Disebutkan oleh Ibnu Adi termasuk 
gurunya Al Bukhari, sementara Al Khathib menyatakan bahwa Al Bukhari 
meriwayatkan darinya namun Al Bukhari mengatakan, “Aku melihat mereka 
sepakat melemahkannya.” At-Tagrib (6421). 


Sunan Ad-Daraguthni — 


beliau memerintahkan mereka yang tertawa agar mengulangi wudhu 
dan shalat.” 


oni Eh - 5‏ بن مُحَمّد oi‏ بشر٬‏ ا AG‏ هيم الحربي» x‏ 
aa ara‏ فو تو و عن الي 
3 نحو و 


. 626. Utsman bin Muhammad bin Bisyr menceritakan kepada 
kami, Ibrahim Al Harbi mengabarkan kepada kami, Ubaidullah 
mengabarkan kepada kami, Yazid bin Zurai' mengabarkan kepada 
kami, dari Hisyam, dari Hafshah, dari Abu Al Aliyah, dari Nabi SAW, 
seperti itu. 


LIA GG E القارسي‎ ) Se بن‎ Mama Gb - ٧ 
هشَامٌ عَنْ حَفصّة بئت‎ Ul Gg عَبْدُ‎ Ui طالب»‎ gi Yi Hi NG 
SUN AJ عن أبي‎ iym 

627. Muhammad bin Ism’ail Al Farisi dan Utsman bin Ahmad 
Ad-Daqqaq menceritakan kepada kami, keduanya mengatakan: Yahya 
bin Abu Thalib mengabarkan kepada kami, Abdul Wahhab 


mengabarkan kepada kami, Hisyam mengabarkan kepada kami, dari 
Hafshah binti Sirin, dari Abu Al Aliyah, dari Nabi SAW, seperti itu. 


Sma الْقَاضي‎ ea EAA JAN عَنْ أب‎ EN هاشم‎ A - ٨ 
و‎ Tilt هام لرَفَاعِيُ كا وكيم ؟‎ MU بن ِسْتَاعيل‎ 
الاي 5 ٿا وكيع» نا أبي» عن‎ Len مان حا محمد إن‎ 


ع 


pat‏ عَنْ ابي هَاشم» عَنْ أبي العَاليّة: أا 


58 Isnadnya kasan mursal. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


PG D‏ رَسُوْل الله WB‏ مَنْ ضحك أن يُعَيْدَ 
PS‏ وَالصّلاة. 


628. Abu Hasyim Ar-Rummani meriwayatkannya dari Abu Al 
Aliyah: Al Qadhi Al Husain Isma'il menceritakan kepada kami, Abu 
Hisyam Ar-Rifa'i mengabarkan kepada kami, Waki’ mengabarkan 
kepada kami, ayahku mengabarkan kepada kami {h} Muhammad bin 
Makhlad mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Isma'il Al 
Hassani menceritakan kepada kami, Waki’ menceritakan kepada 
kami, ayahku mengabarkan kepada kami, dari Abu Hasyim, dari Abu 
Al Aliyah: “Bahwa seorang buta terjatuh ke dalam sumur, lalu 
sebagian orang yang berada di belakang Nabi SAW tertawa, maka 
Rasulullah SAW memerintahkan mereka yang tertawa agar 
mengulangi wudhu dan shalat.” 


220 همه 


ANI KA - 8‏ أَحْمَدَ بن Ad‏ ا 


وه ۸ ۸ مع 0323- o‏ رو 


يوسف بن موسى» Perai‏ هاشم فيْمَا sf‏ عَنْ 
aji 2‏ قال: کان لي A AN "Ka rs‏ الفجر 7 بعض صّلاة 
Jal‏ ,3 في الْمَسْحِد بعر J NG‏ في بصره an Ng‏ فيهاء 
OM‏ الاس فلمًا Naa en‏ قال: مم م ضحككم. NAH‏ فقال: من 
6 ضحك : په فليعد الوضواء و لصلاة. 

629. Ahmad bin Al Husain bin Muhammad bin Ahmad bin Al 

Junaid menceritakan kepada kami, Yusuf bin Musa mengabarkan 
kepada kami, Jarir mengabarkan kepada kami, dari Manshur, dari Abu . 
Hasyim, yang menurutku, dari Abu Al Aliyah, ia menuturkan, “Ketika 
Nabi SAW mengimami orang-orang shalat Subuh atau sebagian shalat 
malam, sementara di dalam masjid terdapat sumur, lalu seorang laki- 


laki yang penglihatannya buta terjatuh ke dalamnya, maka orang- 
orang pun tertawa. Selesai shalat, beliau bersabda, “Mengapa kalian 


69 Isnadnya hasan mursal. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


tertawa?” Mereka pun memberitahu beliau, maka beliau bersabda, 
“Barangsiapa yang tertawa, hendaklah ia mengulangi wudhu dan 
shalat”. »620 


r ۰ -9‏ رواو 


E a a J= = NY 


630. Utsman bin Muhammad bin Bisyr menceritakan kepada 
kami, Ibrahim Al Harbi mengabarkan kepada kami, Abdullah bin 
Shalih mengabarkan kepada kami, Abu Al Ahwash mengabarkan 
kepada kami, dari Manshur, dari Abu Hasyim, dari Abu Al Aliyah, ia 
menuturkan, “Orang-orang yang di belakang Rasulullah SAW 
tertawa, lalu beliau bersabda, ‘Barangsiapa tertawa, maka hendaklah 
ia mengulangi wudhu dan shalat ۱ 


٨ 


DP إِسْمَاعيْل‎ a Aa naa 
عن‎ NG a رو‎ ٢ ور دن‎ tatap 


NANA 


631. Muhammad bin Makhlad eben kan kepada kami, 
Muhammad bin Isma'il Al Hassani mengabarkan kepada kami (ط)‎ Al 
Husain bin Isma'il mengabarkan kepada kami, Abu Hisyam Ar-Rifa'i 
mengabarkan kepada kami, keduanya mengatakan: Waki’ 
mengabarkan kepada kami, dari Syarik, dari Abu Hasyim. Dan Abu 


620 
621 


Isnadnya hasan mursal. 
Isnadnya hasan mursal. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


Hisyam mengatakan: Dari Waki’: Syarik mengatakan: Aku 
mendengarnya dari Abu Hasyim, dari Abu Al Aliyah: “Bahwa 
seorang buta terjatuh ke dalam sumur, lalu sebagian orang yang 
(sedang shalat) bersama Nabi SAW tertawa, maka beliau 


memerintahkan mereka agar mengulangi wudhu dan shalat.” 22 


Gak - ۲‏ أو بكر Vi‏ يُوْسفُ بن سَعيّد Bh ui‏ 
as‏ بن حَميْلٍ قالاً: نا شَريك عَنْ أبي هَاشم» عَنْ ابي ad‏ قال: 


AH ai WE e ود‎ mana 


pp‏ وَالصّلاة. 

632. Abu Bakar An-Naisaburi menceritakan kepada kami, 
Yusuf bin Sa'id mengabarkan kepada kami, Abu Nu'aim dan Haitsam 
bin Jamil mengabarkan kepada kami, keduanya mengatakan: Syarik 
mengabarkan kepada kami, dari Abu Hasyim, dari Abu Al Aliyah, ia 
menuturkan, “Nabi SAW sedang shalat, sementara di masjid terdapat 
sumur yang telah ditutupi atasnya, lalu seorang buta datang kemudian 
terjatuh ke dalamnya, maka sebagian orang pun tertawa. Lalu Nabi 


SAW memerintahkan mereka yang tertawa agar mengulangi wudhu 
dan shalat.” 2 


Gas - ۳‏ 1 بو بکر gg‏ تا é Pak‏ 
KAI‏ عن SA‏ جَاءَ رل BBG jal Ijo‏ 
AB jd AN‏ فضحکو مر اي ف مَنْ ضحك أن 


522 Isnadnya lemah dan mursal; Di dalam sanadnya terdapat Abu Hisyam Ar- 
Rifa'i, ia tidak kuat. Syarik adalah Ibnu Abdullah Al Oadhi, ia jujur namun 
banyak salah, hafalannya berubah semenjak menjabat sebagai gadhi di Kufah, 
ia seorang yang adil, utama, ahli ibadah dan tegas terhadap ahli bid'ah, 4۲ 
Tagrib (2795). 


63 Isnadnya lemah dan mursal karena kelemahan Syarik Al Qadhi. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


يُعيْدَ الوْضوء وَالصّلاة. 


633. Abu Bakar An-Naisaburi menceritakan kepada kami, Ali 
bin Harb mengabarkan kepada kami, Abu Mu'awiyah mengabarkan 
kepada kami, Al A' masy mengabarkan kepada kami, dari Ibrahim, ia 
menuturkan, “Seorang laki-laki buta datang, sementara Nabi SAW 
sedang shalat, lalu ia tersandung hingga terjatuh ke dalam sumur, 
maka mereka (para jama'ah) pun tertawa. Lalu Nabi SAW 


memerintahkan orang yang tertawa agar mengulangi wudhu dan 
shalat.” 24 


Jilat) Gas - Art‏ بن مُحَمّد Ga)‏ إسمَاعيل الْقَاضِي» تا عَلي 
ُْ الْمَدِينِيَ قال: قل لعبد Sy avy 0 gi‏ هذا Omai‏ 


5 ds vi wi عر ن أب و‎ si Ca 0 S aci 


.. 


PE الْحَسسَن:‎ : AIK ۷ به‎ A اش که‎ 4 wa agui 


2... 


هَذه onay‏ و التي in AH‏ هَا في هَذا الاب لن أبي aa‏ 
Jet gu ۸8 An‏ هَذا DAN‏ عن ابي ۳ ولم يسم به 


- Joc س مه‎ date 


وينه رَحُلا سَمعَهُ من عَلّه. د وړو 
سیرین» وکان عَالما بابي Ju)‏ وَبِالْحَسَنِء فقال: sist y‏ بمراسيلٍ 


NG JI‏ أبي y uh agoj‏ يليان عَم أخذا. 

634. Isma'il bin Muhammad Ash-Shaffar Mentan kepada 

kami, Isma'il Al Qadhi mengabarkan kepada kami, Ali bin Al Madini 
mengabarkan kepada kami, ia mengaakan, “Aku katakan kepada 
Abdurrahman bin Mahdi, “Ibrahim meriwayatkan hadits ini secara 
mursal.” 12 pun berkata, “Syarik menceritakan kepadaku, dari Abu 
Hasyim, ia menuturkan, “Aku menerima hadits ini dari Ibrahim dari 


24 Isnadnya hasan mursal. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


Abu Al Aliyah.” Hadits Ibrahim yang mursal itu kembali kepada Abu 
Al Aliyah, karena Abu Hasyim menyebutkan bahwa ia 
menceritakannya darinya.” Al Al Hasan mengatakan, “Jadi hadits- 
hadits yang telah kami kemukakan pada bab ini semuanya kembali 
kepada Abu Al Aliyah Ar-Rayani, sementara Abu Al Aliyah 
meriwayatkan hadits ini secara mursal dari Nabi SAW dengan tidak 
menyebutkan seseorang di antara dirinya dan Nabi SAW yang 
mendengar hadits ini dari beliau. Ashim bin Al Ahwal meriwayatkan 
dari Muhammad bin Sirin, dan ia mengetahui Abu Al Aliyah dan Al 
Hasan, ia mengatakan, “Janganlah kalian mengambil riwayat mursal 
dari Al Hasan dan jangan pula dari Abu Al Aliyah, sesungguhnya 
keduanya tidak peduli dari siapa keduanya menerima riwayat.” 


2 روس‎ o هور‎ É ۰ - Pa Te 2 ° ره‎ PA PANG 
نا‎ IE بن‎ MA حدنا بذلك محمد بن مُخْلد نا صالح بن‎ ٥ 


سا مع اس Oa‏ ب ده ا PEN‏ 0 
علي بْنْ المّديني قال: anta‏ جريرا وذكرٌ عن رَجُلِء عَنْ عَاصم قال: 


عَنْ أب الْعَاليّة وَالْحَسَنء LAS NU US KB‏ أَحَدَا حَديَهُمَا 
Muhammad bin Makhlad menyampaikan itu kepada‏ .635 

kami, Shalih bin Ahmad bin Hanbal mengabarkan kepada kami, Ali 
bin Al Madini mengabarkan kepada kami, ia mengatakan: Aku 
mendengar Jarir yang menyebutkan dari seseorang, dari Ashim, ia 
berkata, “Ibnu Sirin mengatakan kepadaku, “Engkau tidak menerima 
hadits dariku dan janganlah engkau menyampaikan hadits dariku, dari 
dua orang warga Bashra, yakni dari Abu Al Aliyah dan Al Hasan, 
karena keduanya tidak memperdulikan dari mana keduanya menerima 


وو و 


haditsnya”. 


هود ع دمع هده ھم lo‏ ره ورور دو رن . ok‏ 


5 دس ٢1‏ وا 
aba Hj kara la - 7‏ نا عباس بن SEA‏ 


° ص o‏ 0.3 ۍ 3230 07 


هم z‏ 33 هو و 7 وم - A o $ z‏ ونا 
ga)‏ نا داود بن إبراهيم» حدني وهيب» نا ابن عون» عن محمد 


MU NN Te سرک رواو ده سن و صقهور وس‎ Aie 
الحدیث:‎ Danang ممن‎ OG ولا‎ HA قال: كان أربعة يصدقون من‎ 


Sunan Ad-Daraguthni — 


الْحَسَنْ وأبو العَاليّة وَحُمَيْدُ Ip‏ هلال 3959 بن ابي هند. وَهَذا حَدیْث 
روي عن الأَعْمَش عن ابي سُفیان عَنْ حابر فذکرۀ وذ كر علتة. 
Muhammad bin Makhlad menceritakan kepada kami,‏ .636 
Abbas bin Muhammad mengabarkan kepada kami, Abu Bakar bin‏ 
Abu Al Aswad mengabarkan kepada kami, Daud bin Ibrahim‏ 
mengabarkan kepada kami, Wuhaib menceritakan kepadaku, Ibnu‏ 
Aun mengabarkan kepada kami, dari Muhammad, ia mengatakan,‏ 
“Empat orang yang jujur dalam menyampaikan hadits, namun tidak‏ 
peduli darimana mereka mendengar hadits tersebut, yaitu: Al Hasan,‏ 
Abu Al Aliyah, Humaid bin Hilal dan Daud bin Abu Hind.” Hadits ini‏ 
diriwayatkan dari Al A'masy, dari Abu Sufyan, dari Jabir, lalu ia‏ 
mengemukakannya kemudian menyebutkan cacatnya.‏ 


ok, 8 os- سه‎ 22 o Éo ۶ه ۹7پ وهه ور هو‎ 0 PAN 

A an ٥ هم‎ 7 ° LA ° -0 Se 
بْنٌ محمد بن يزيد الرعفراني قالوا: حَدَتَنَا إبراهيم بن‎ KA SI 

ia‏ ا 3 ا 
هانئ» نا LAS‏ بن يريد بن ستان» تا ابي يريد بِنْ ستان» نا OGE‏ 
co,‏ سه كه o‏ ړس TN ۷ aa Mane‏ سر مه 
CS‏ عن ابي سفيان» عَنْ حابر قال: قال لتا رَسُول الله : من 
- م tis Pr 7 ‫َ Pad La 7 .. 3 o‏ 
ضّحك منكم في صلاته فليتوضاً ثم ليعد الصلاة. 
Abu Ubaid Al Qasim bin Isma'il, Abu Bakar An-‏ .637 
Naisaburi dan Abu Al Hasan Ahmad bin Muhammad bin Yazid Az-‏ 
Za'farani menceritakan kepada kami, mereka mengatakan: Ibrahim‏ 
bin Hani' menceritakan kepada kami, Muhammad bin Yazid bin Sinan‏ 
mengabarkan kepada kami, ayahku Yazid bin Sinan mengabarkan‏ 
kepada kami, Sulaiman Al A'masy mengabarkan kepada kami, dari‏ 
Abu Sufyan, dari Jabir, ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda kepada‏ 


kami, “Barangsiapa di antara kalian tertawa di dalam shalatnya, 
maka hendaklah ia berwudhu kemudian mengulangi shalat >? 


25 Isnadnya lemah: HR. Ibnu Al Jauzi di dalam At-Tahgig (1/95) dan di dalam Al 


Tlal (1/368) dari jalur pengarang. Saya katakan: Yazid bin Sinan Abu Farwah 
Az-Zuhri lemah, At-Tagrib (2/366), sedangkan anaknya yakni Muhammad bin 
Yazid bin Sinan Abu Abdillah, tidak kuat, 4t-Tagrib (2/217). 


— Sunan Ad-Daraguthni 


م 


o م‎ á p 2 Pe ran ta رن بل‎ “DNA ررض شي اناق‎ EN Nan 
فلا يصح» والصحيح عن‎ KA قال لتا أبو بكر النيسابوري: هذا حديث‎ 

8 رو g 0 e A 2 2 r‏ 
حابر خلافة. قال a‏ الحسن: يزيد بن ستان ضعيف ويكتى بأبي 


‫َّ 


o. ا کي ا‎ PA “Ta s of سه فو‎ - z p O 


لل و م £ E Las.‏ 0 ر و 39 X 2 Jz 2 á‏ 22 ,° = 
SERU‏ ولآ لفطه. 
- 2 3 م ON‏ ده ٤‏ مه ور ته سه سم er CN‏ - 
في الصّلاة Sel‏ الصّلاة ولم يعد الوؤضؤء. كذلك رَوَاهُ عن Kasi‏ 


oó AR ox. 2 ۶ £ ر‎ o $o 78 Pa - و‎ mau 
حَمَاعة من الرفعاء اللقات منْهُمُ سفيّان الثوري وأبو معَاوية الضريرٌ‎ 


do,‏ 3000 د هډو رور وله ځ رورو ول رلا )امات ځ ووه 
ووكيع وعبد الله بن داود الخريبي وعمر بن علي المقدمي وغيرهم. 


وكذلك رَوَاهُ شعبة وَابْنُ حرج عن يزيد بن ابي خالد» عن ابي سُفَيَان 
Abu Bakar An-Naisaburi mengatakan kepada kami, “Hadits ini‏ 
munkar, tidak shahih, sedangkan yang benar adalah yang berasal dari‏ 
Jabir yang berbeda dengan ini.” Syaikh Abu Al Hasan Yazid bin‏ 
Sinan lemah, ia digelari Abu Fafwah Ar-Rahawi, anaknya juga lemah,‏ 
ia mengira-ngira dalam hadits ini di dua bagian, salah satunya‏ 
mengenai marfu nya hingga Nabi SAW, dan yang lainnya mengenai‏ 
lafazhnya. Yang benar yang dari Al A'masy, dari Abu Sufyan, dari‏ 
Jabir adalah dari ucapanya: “Barangsiapa tertawa di dalam shalat,‏ 
maka ia harus mengulangi shalat namun tidak mengulangi wudhu.”‏ 
Demikian juga yang diriwayatkan dari Al A'masy oleh sejumlah‏ 
orang tsiqah yang memarfu 'kannya, di antaranya adalah Sufyan Ats-‏ 
Tsauri, Abu Mu'awiyah Adh-Dharir, Waki’, Abdullah bin Daud Al.‏ 
Khuraibi, Umar bin Ali Al Mugaddami dan lain-lain. Dan demikian‏ 
juga yang diriwayatkan Syu'bah dan Ibnu Juraij dari Yazid bin Abu‏ 
Khalid, dari Abu Sufyan, dari Jabir.‏ 


Sunan Ad-Daraguthni — 


- 
را وم 


م درد ee‏ کو ررر و تو وو وو ف ا so o‏ وور PETA‏ 
وحدننا القاضي ابو عمر محمد بن يوسف» نا الفضل بن (genya‏ قالا: نا 
رم و 9 هوم 3090 هو coef, - aa) Pd‏ سه o É‏ ا o Ai‏ 
PPN AE‏ بن AAA‏ ٿا سفيان» عن الأَعْمَش عن ابي سُفيَانء عَنْ 
حابر قال: لِيْسَ في الضّحك وضوء. 

638. Ali bin Abdullah bin Mubasysyir menceritakan kepada 

kami, Ahmad bin Sinan mengabarkan kepada kami {h} Al Qadhi Abu 
Umar Muhammad bin Yusuf menceritakan kepada kami, Al Fadhl bin 
Musa mengabarkan kepada kami, keduanya mengatakan: 
Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, Sufyan 


menceritakan kepada kami, dari Al A'masy, dari Abu Sufyan, dari 
Jabir, ia mengatakan, “Tertawa tidak mengharuskan wudhu.” 


osok z بر اوهس 0 "ره‎ D o GG. وور رل‎ PANG 
الحربي» نا ابو عي‎ DA عُثمَان ن مُحَمّد بن بر‎ SAS - ٩ 


eo, r or 7 = - o 5 PA | ° P lo 23 Pa 
نا سفيان» عن الأعمّش» عن ابي سفيان» عن جابر قال: لیس ئي‎ 
وضوء.‎ GEA] 


639. Utsman bin Muhammad bin Bisyr menceritakan kepada 
kami, Ibrahim Al Harbi mengabarkan kepada kami, Abu Nu'aim 
mengabarkan kepada kami, Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Al 
A'masy, dari Abu Sufyan, dari Jabir, ia mengatakan, “Tertawa tidak 
mengharuskan wudhu.” 2 


A AA BS - ٠.‏ ا أَبْوْ هشام الرّقاعي» نا ASG‏ نا 


for a cat‏ ه دځ مه 2 ېو واد 2- هاس رر هر و 
AN‏ عن ابي سفيان» عَنْ کاب اه سل عَن JB‏ يَضْحَكُ في 
الصّلاة. فقال: Ding‏ الصلاة ولا يعيد الوضوء. 


- 


640. Al Husain bin Isma'il menceritakan kepada kami, Abu 


626 


0 Isnadnya shahih mauguf. 


Lihat keterangan yang lalu. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


Hisyam Ar-Rifa'i mengabarkan kepada kami, Waki’ mengabarkan 
kepada kami, Al A'masy mengabarkan kepada kami, dari Abu Sufyan, 
dari Jabir: Bahwa ia ditanya tentang seseorang yang tertawa di dalam 
shalat, ia pun menjawab, “Ia mengulangi shalat namun tidak 


mengulangi wudhu.” 28 


ples BA‏ نن KA‏ نا Basa‏ بن علي بن ريد ٿا Dana‏ بن 
مَنْصُوْرء نا A‏ مُعَاويّة LAN‏ عَنْ أب سفيان» عَنْ حابر قال: إذا 
Í 9 ۶ IH NENG 2ye Agan Nb 4‏ 

ضّحك JATI‏ في الصّلاة AA GI‏ ولم يعد الوضوء. 

641. Da'laj bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ali bin Zaid mengabarkan kepada kami, Sa'id bin 
Manshur mengabarkan kepada kami, Abu Mu'awiyah mengabarkan 
kepada kami, Al A'masy mengabarkan kepada kami, dari Abu Sufyan, 
dari Jabir, ia mengatakan, “Apabila seseorang tertawa di dalam shalat, 


maka hendaknya ia mengulangi shalat namun tidak mengulangi 
wudhu.”2 


و ېوه o PANA Lia r e Bg.‏ 8 #ا 1 2 oh‏ 
وذكره أبو محمد بن صاعد قال: Kab‏ عمرو بن على تا عبد الله بن 
P‏ سم P Cd‏ 


2 )2 ق Do‏ ےا 08 وت - o fo, MEA‏ و سه سم 
داود وعمر بن علي بن مقدم عن الأَعْمَضِ عن أبي سفيان» عن حابن 
م وو 


في الذي يَضُْحَكُ في الصلاة» قال: يعي الصلاة ولا يعيد الوضوء. 
Abu Muhammad bin Sha'id juga mengemukakannya, ia‏ 
mengatakan: Amr bin Ali menceritakan kepada kami, Abdullah bin‏ 
Daud dan Umar bin Ali bin Mugaddam mengabarkan kepada kami,‏ 
dari Al A'masy, dari Abu Sufyan, dari Jabir, tentang orang yang‏ 


tertawa di dalam shalat, ia mengatakan, “Mengulangi shalat namun 
tidak mengulangi wudhu.” | 


628 Isnadnya lemah karena kelemahan Abu Hasyim Ar-Rifa'i, ia tidak kuat, 4t- 


Tagrib (6421). 
Isnadnya shahih mauguf. 
Lihat keterangan yang lalu. 


629 
630 


Sunan Ad-Daraguthni — 


ok IL 8 مس 20 "ره‎ z ۰ e 9 PERASAN روي‎ 

Wib - ٧٢‏ عنمان Op‏ محمد بن بشرء نا إبراهيم الحربي» تتا أ 
re.‏ . وه Ea Pd‏ صا ې r o 3 o er‏ مر ee La o‏ 8 - 3 .35 
بكرء نا أبو agin‏ قال: وا ابن تميرء نا وكيع قال: ونا اِسُحاق بر 
۷ وهو 2232 2 3 دمو 30 دش Y‏ 


إسماعيل» نا حرير» وَحَدئنَا عبد الله بن عمرء نا حسين بن علي» 


في الصّلاة أَعَادَ الصّلاة ولم يعد الوضوء. 
Utsman bin Muhammad bin Bisyr menceritakan kepada‏ .642 
kami, Ibrahim Al Harbi mengabarkan kepada kami, Abu Bakar‏ 
menceritakan kepada kami, Abu Mu'awiyah mengabarkan kepada‏ 
kami. Dan Ibnu Numair mengabarkan kepada kami, Waki'‏ 
mengabarkan kepada kami. Dan Ishag bin Isma'il mengabarkan‏ 
kepada kami, Jarir mengabarkan kepada kami. Dan Abdullah bin‏ 
Umar menceritakan kepada kami, Husain bin Ali mengabarkan‏ 
kepada kami, dari Zaidah. Semuanya dari Al A'masy, dari Abu‏ 
Sufyan, dari Jabir, ia mengatakan, “Jika tertawa di dalam shalat, maka‏ 
ia harus mengulangi shalat namun tidak mengulangi wudhu.”‏ 


o Ao وو‎ 


ip Jagi BAK - ٣‏ دارم ٿا أَحْمَدُ بنْ مُلاعب تتا ورد بن عَبْد 

ٿا مُحَمِّدُ بن طَلْحَقَ عن الأعمَش» عن ابي سيان عَنْ جابر: ائه 

سل عَن الضُحك في الصّلاة» قال: يُعيْدُ Da NG‏ 

643. Nahsyal bin Darim menceritakan kepada kami, Ahmad 

bin Mula'ib mengabarkan kepada kami, Ward bin Abdullah 

menceritakan kepada kami, Muhammad bin Thalhah mengabarkan 

kepada kami, dari Al A'masy, dari Abu Sufyan, dari Jabir, bahwa ia 

ditanya tentang tertawa di dalam shalat, ia pun menjawab, 
“Mengulangi (shalat) namun tidak berwudhu lagi.” 


٢ 
ا‎ 
الله‎ 


631 


an Lihat keterangan yang lalu. 


Isnadnya hasan 0 7 


— Sunan Ad-Daraguthni 


UMP عرو بن أَحْمَدَ بن علي القطان, نا مُحَمَّدُ بْنْ‎ BA - ٤ 


محمد بن جَغفر» نا شعبّة» عَنْ NI‏ ابي الد قال: سمغت f‏ سيان 
يُحَدّث عَنْ حابر بْن عَبْد الله أَنّهُ قال في الضّحك في الصّلاة: ليس عله 
- مو وه 0G gr - Sg AN BANA‏ یو و 1 1 
إعادة الوضوء. وعن يزيد أبي حالد عن الشعبي مثله. 
Amr bin Ahmad bin Ali Al Oaththan menceritakan‏ .644 
kepada kami, Muhammad bin Al Walid mengabarkan kepada kami,‏ 
Muhammad bin Ja'far mengabarkan kepada kami, Syu'bah‏ 
mengabarkan kepada kami, dari Yazid Abu Khalid, ia mengatakan,‏ 
“Aku mendengar Abu Sufyan menyampaikan hadits dari Jabir bin‏ 
Abdullah, bahwa ia mengatakan tentang tertawa di dalam shalat,‏ 
“Tidak harus mengulangi wudhu”. 2 (Diriwayatkan juga) dari Yazid‏ 
Abu Khalid, dari Asy-Sya'bi, seperti itu.‏ 


Ed 


هيد هدمو so‏ دام هک TE a‏ د هوب کوس so‏ 
٥‏ - حدنا محمد بن مخلد» نا سلمان بن ثوبة» a‏ المثنى بن 


Pd 0173‏ £ 0 34 وص رور ور ع ۰ م کے وه ے - Pa r‏ 7 
بعاد نا أبي» با YP‏ ريه الي call‏ سمع آبا سفیان» سه خابزا 


3 


7 ra É ۰ واو‎ b gel 2 a وا ځا‎ ٢ 
يقول: ليس على من ضحك في الصلاة وضوء. وعن يزيد أبي خالد عن‎ 


645. Muhammad bin Makhlad menceritakan kepada kami, 
Salman bin Taubah mengabarkan kepada kami, Al Mutsanna bin 
Mu'adz menceritakan kepada kami, ayahku mengabarkan kepada 
kami, Syu'bah mengabarkan kepada kami, dari Yazid Abu Khalid, ia 
mendengar Sufyan, ia mendengar Jabir mengatakan, “Orang yang 


tertawa di dalam shalat tidak harus berwudhu.” Dan (diriwayatkan) . 


dari Yazid Abu Khalid, dari Asy-Sya'bi, seperti itu. 


633 
634 


Isnadnya shahih mauguf. 
Lihat keterangan yang lalu. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


٧۷ 


A z 7G‏ د 3.0 30 NITA‏ د ډوو b‏ 9- ماه 
5.5 - حدنا ابن مبشرهء ننا احمد بن سنان» Wa‏ عبد الرحمن» عن 
hj a‏ ابي حالد قال: سمغت أبَا سُفَيَان عَنْ حابر قال: ليس 
Te 0 3, 1 2 a.‏ وګ E Soe 7 - ۰ gn‏ 
في الضحك وضوء. وعن شعبة» عن يزيد أبي حالد وَعاصم الأحوّل 
مع الخد مه سوام 
Ibnu Mubasysyir menceritakan kepada kami, Ahmad bin‏ .646 
Sinan menceritakan kepada kami, Abdurrahman menceritakan kepada‏ 
kami, dari Syu'bah, dari Yazid Abu Khalid, ia mengatakan: Aku‏ 
mendengar Sufyan dari Jabir, ia mengatakan, “Tertawa tidak‏ 
mengharuskan wudhu.” Dan (diriwayatkan) dari Syu'bah, dari‏ 


Yazid Abu Khalid dan Ashim Al Ahwa, keduanya mendengar Asy- 
Sya”bi sama seperti itu. 


PAN‏ هو« ۸ و 


IOS IS - ٧‏ محمد نا ٳبراهيم JEN gpi‏ بن ملي 
ا ابو عاص عَنِ ابن AA‏ عن يريد ابي A‏ عن ابي سفيان» عن 
حابر قال: لَيْسَ في الضّحك وَُضُوْء. وراه YA‏ شيب عَنْ بي حالد فرقم 


BD 
647. Utsman bin Muhammad menceritakan kepada kami, 
Ibrahim Al Harbi mengabarkan kepada kami, Ali bin Muslim 
mengabarkan kepada kami, Abu Ashim mengabarkan kepada kami, 
dari Ibnu Juraij, dari Yazid Abu Khalid, dari Abu Sufyan, dari Jabir, ia 
mengatakan, “Tertawa tidak mengharuskan wudhu.”%* Abu Syaibah 
juga meriwayatkannya dari Abu Khalid lalu menjadikannya marfu' 
kepada Nabi SAW. 


Pd‏ و .35 و و روم 


PA بن بشر بن‎ karan عبد الباقى بن قانع نا‎ ES - ٤٨ 


635 


Lihat keterangan yang lalu. 
636 


Hasan mauguf. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


له. ۸ هبر Hr.‏ 7 وم 


or خالد» عن‎ a عن يزيد‎ aa eni IH الصيرفي» بن ا‎ 
8۵ 5 y DA ii 5 قال: الضّحكُ‎ La MA I عن‎ Sep ٠ ا‎ 
Dai و‎ ARA z عن‎ 


330 Ba o 


Ady dik 35 ملف افغان‎ ea 


648. Abdul Bagi bin Qani’ menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Bisyr bin Marwan Ash-Shairafi mengabarkan kepada 
kami, Al Mundzir bin Ammar mengabarkan kepada kami, Abu 
Syaibah mengabarkan kepada kami, dari Yazid Abu Khalid, dari Abu 
Sufyan, dari Jabir, dari Nabi SAW, ia mengatakan, “Tertawa 
membatalkan shalat namun tidak membatalkan wudhu.”?” Ishaq bin 
Buhlul menyelisihi lafazhnya yang ia riwayatkan dari ayahnya. 


So داب‎ 


Bia - 144‏ به jaka yi‏ أَحْمَدُ بْنُ Btn‏ : و حَدَني ابي 
قال: A ra‏ يزيد ابي خالد» عن ابي دان La‏ 
حابر قال: قال رَسُوْلَ الله : اكلم Laki;‏ الصّلاة Apa La; Ng‏ 


649. Abu Ja'far Ahmad bin Ishaq bin Al Buhlul 
menceritakannya kepada kami, ayahku menceritakan kepadaku, dari 
Abu Syaibah, dari Yazid Abu Khalid, dari Abu Sufyah, dari Jabir, ia 
mengatakan, “Rasulullah SAW bersabda, “Pembicaraan membatalkan 
shalat namun tidak membatalkan wudhu.” 


وې oi Et‏ بن محمد بن بش نا إبرَاهيم Pa‏ مو 
وَابْنُ عَائشة a E YG‏ ن خط 5 
حابر قال: كان SI‏ يَضْحَكُ في الصّلاة وضوءا. 

650. Utsman bin Muhammad bin Bisyr menceritakan kepada 

kami, Ibrahim Al Harbi mengabarkan kepada kami, Musa dan Ibnu 
Aisyah mengabarkan kepada kami, keduanya mengatakan: Hammad 


637 


Isnadnya lemah: HR. Ibnu Al Jauzi di dalam At-Tahgig (1/191) dari jalur 
pengarang. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


bin Salamah mengabarkan kepada kami, Habib Al Mu'allim 
menceritakan kepada kami, dari Atha', dari Jabir, ia mengatakan, “Ia 


tidak memandang wajibnya wudhu atas orang yang tertawa ketika 
shalat.” 38 


Was - ١‏ القاضي JM Pe‏ و pa‏ نا وَكيْعٌ» نا 

ات gr‏ عَنْ أبي اليب عن جابر قال: ل ai‏ الب Kali‏ & 

E PA 

651. Al Qadhi Al Husain bin Isma'il menceritakan kepada 

kami, Abu Hisyam mengabarkan kepada kami, Waki’ mengabarkan 

kepada kami, Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Abu Az-Zubair, 

dari Jabir, ia mengatakan, “Tersenyum tidak memutuskan shalat 

hingga terbahak-bahak.””? Tsabit bin Muhamamd memarfu 'kannya 
dari Sufyan. 


an kai WA ٢‏ بش نا Up HAL‏ نا بشر بن 


o م ه۸‎ -20 Na? 


لوي IH‏ إسحاق بن Kenal gé PI‏ بن GD‏ عن ابن مسعود د قال: 
إذا ضحك aa‏ في الضلاة BA KPI alas‏ 


652. Utsman bin Muhammad bin Bisyr menceritakan kepada 
kami, Ibrahim Al Harbi mengabarkan kepada kami, Bisyr bin Al 
Walid mengabarkan kepada kami, Ishag bin Yahya mengabarkan 
kepada kami, dari Al Musayyab bin Rafi’, dari Ibnu Mas'ud, ia 
mengatakan, “Apabila seseorang di antara kalian tertawa di dalam 
shalat, maka ia harus mengulangi shalat.” 


Isnadnya hasan mauguf. 

Isnadnya hasan. 

Isnadnya lemah lagi terputus: Al Musayyab bin Rafi' tsigah, namun ia tidak 
mendengar Ibnu Mas'ud dan tidak pernah berjumpa dengannya, dan juga tidak 
pernah berjumpa dengan Ali, At-Tahdzib (10/154), dan disebutkan di dalam Al 
Marasil karya Ibnu Abi Hatim (770), “Aku mendengar ayahku mengatakan, 
“Al Musayyab bin Rafi’ dari Ibnu Mas'ud adalah riwayat mursal.” 


— Sunan Ad-Daraguthni 


جسحيييححح#ي 


PEN 


EE نعَيم»‎ A NA دی‎ Tory 


مان a‏ عَنْ حَُيْد ‏ هلال قال: خر ايو مُوسى فيا افد 
بهم رل من عند gh‏ غور فَصلى ألا ١ TER‏ على 


Bo 3 


K ی‎ Kaka La Oi A a sp Tn 
KA WAE a ia في‎ SS 356 5 «Ya ما با‎ 


653. Utsman bin Muhammad menceritakan kepada kami, 
Ibrahim Al Harbi mengabarkan kepada kami, Abu Nu'aim 
mengabarkan kepada kami, Sulaiman bin Al Mughirah menceritakan 
kepada kami, dari Humaid bin Hilal, ia mengatakan, “Abu Musa 
berangkat dalam suatu kelompok utusan yang di antara mereka 
terdapat seorang laki-laki dari Abdul Oais.yang buta sebelah. Lalu 
Abu Musa shalat, mereka ruku, lalu mengulang di belakang mereka, 
kemudian orang yang buta sebelah itu terjatuh ke dalam sumur.” Al 
Ahnaf menuturkan, “Ketika aku mendengarnya terjatuh ke dalamnya, 
maka tidak seorang pun dari orang-orang itu kecuali mereka semua 
tertawa selain aku dan Abu Musa. Selesai shalat, ia (Abu Musa) 
berkata, “Ada apa mereka?” Mereka pun menjawab, “Fulan terjatuh ke 
dalam sumur.” Maka ia pun menyuruh mereka, lalu mereka pun 
mengulangi shalat.” 


سر ګند م وهم وو 


les Was - 64‏ احم aa‏ نا VR P‏ سعيد بن 
منصُوْرء ا هشيم LC‏ بن GI‏ عَنْ حُميْد ‏ هلال قال: صلى 
D‏ ا 
اصرف من صلاته: مَنْ كان ضحك منكم فليعد IKAN‏ 

654. Da'laj bin Ahmad menceritakan kepada kami, 


9!  Isnadnya lemah lagi terputus: Humaid bin Hilal tidak pernah berjumpa dengan 


Abu Musa Al Asy'ari. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


Muhammad bin Ali bin Zaid mengabarkan kepada kami, Sa'id bin 
Manshur mengabarkan kepada kami, Husyaim mengabarkan kepada 
kami, Sulaiman bin Al Mughirah mengabarkan kepada kami, dari 
Humaid bin Hilal, ia menuturkan, “Abu Musa shalat mengimami para 
sahabatnya, lalu mereka melihat sesuatu, kemudian mereka tertawa 
karenanya. Maka setelah selesai shalat Abu Musa berkata, 
“Barangsiapa di antara kalain tertawa, hendaklah ia mengulangi 


shalat’ ٥ 


o Mon م بي و او وړ و‎ o 30 هور د«‎ É 


BE نا أَحْمَدُ بْنُ عَبْد الله الو کیل ئا الْحَسَنُ بن عَرَفَة‎ ٠ 
سُلَيْمَانَ بن المغيرة عن خمد هلال عن أبي موسى الأشعري: أنه‎ 


P 


3 0-7 


2 ٢ SA 0 r E * َه ره‎ 2 0 ana 
فقال ابو‎ aa شیا فضّحك بَعْضْ مَنْ كان‎ NG AN كان صلی‎ 
Z. ٣ TS 0 r 5 o PEN NE 07 رو هو سم‎ 

موسى حيث الْصرّف: iya‏ كان ضحك منكم فليعد الصلاة. 


655. Ahmad bin Abdullah Al Wakil mengabarkan kepada 
kami, Al Hasan bin Arafah mengabarkan kepada kami, Husyaim 
menceritakan kepada kami, dari Sulaiman bin Al Mughirah, dari 
Humaid bin Bilal, dari Abu Musa Al Asy'ari: Bahwa ia shalat 
mengimami orang-orang, lalu sebagian orang yang shalat bersamanya 
tertawa. Maka setelah selesai shalat Abu Musa berkata, “Barangsiapa 
di antara kalian tertawa, hendaklah ia mengulangi shalat.” 


و 


BSI GAS - 05‏ بن ٳِسمَاعيل» ٿا DAK‏ بن CAN‏ نا على بن 


r 30 386. | 04 


نا محمد. بن يجام 


3G. 3 PAN‏ 30 رم 


ابت (ح) وحدننا ابو حامد محمد بن غاررت 
az œ NA € Seo of HEY‏ وه 2 ol o o‏ 
الرمي» تنا علي بن ثابت» عَن الوازع بن افع الْعَُيلي» عَنْ أبي Kaka‏ بن 
سه óp‏ وم P‏ اھ و رس ل د راك 2 
عبد AL‏ عَنْ جَابر: أن رَسُول الله 8 كان Tea?‏ بأصحابه صَلاةٍ 
له لص LB‏ في الصّلاة» a Ula‏ لَهُ: يا JG‏ الل ALS‏ 


02 


642 


3 Lihat keterangan yang lalu. 


Lihat keterangan yang lalu. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


A = سن‎ To هح‎ D ت‎ 0 nan KA ر »و‎ of 
غبار‎ al | ya وات تُصَلی؟ قال: فقال: نه مر بي ميکائيل‎ 


NS aa‏ وَهْوَرَاحِعّ من طب الْقَْم. 

656. Al Husain bin Isma'il menceritakan kepada kami, Ya’ qub 

bin Ibrahim mengabarkan kepada kami, Ali bin Tsabit mengabarkan 
kepada kami {h}, Abu Hamid Muhammad bin Harun menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Hatim Az-Zummi menceritakan kepada 
kami, Ali bin Tsabit menceritakan kepada kami, dari Al Wazi' bin 
Nafi” Al Ugaili, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Jabir: 
Bahwa Rasulullah SAW mengimami para sahabatnya shalat Ashar, 
lalu beliau tersenyum di dalam shalat itu. Setelah selesai, dikatakan 
kepada beliau, “Wahai Rasulullah, tadi engkau tersenyum ketika 
sedang shalat.” Beliau menjawab, “Tadi Mikail AS melewatiku, 
sementara di kedua sayapnya terdapat debu, ia tertawa padaku, maka 


aku pun tersenym padanya. Ia baru kembali setelah mencari suatu 
kaum” 


° ° A T Pe “1 D ox ٢ z ه‎ 3G. PANG 
صبح بن‎ Ui البَادَای‎ pasal محمد بن مُخْلد ثنا يزيد بن‎ aa - “oy 


دیتار» تا المُعَافَى بن oae‏ نا ابن لهيعة» عن زبٌان بن فائد, عر [aa‏ 
بن مُعَاذء عَنْ أبيْهه عن BA‏ قال: الضاحك في LA, NAN‏ 


Kon رھ‎ 2 Ee ate 
aa مقع‎ 
657. Muhammad bin Makhlad menceritakan kepada kami, 
Yazid bin Al Haitsam Al Bada' menceritakan kepada kami, Shubh bin 
Dinar mengabarkan kepada kami, Al Mu'afa bin Imran mengabarkan 
kepada kami, Ibnu Lahi'ah mengabarkan kepada kami, dari Zabban 
bin Faid, dari Sahl bin Mu'adz, dari ayahnya, dari Nabi SAW, beliau ' 
bersabda, “Orang yang tertawa di dalam shalat dan orang yang 


%4 Jsnadnya lemah: HR. Ath-Thabarani di dalam Mu'jamnya dan Abu Ya'la di 
dalam Musnadnya sebagaimana juga di dalam Nashb Ar-Rayah (1/54); 
Dikeluarkan juga oleh Ibnu Hibban di dalam Al Majruhin (3/84) pada biografi 
Al Wazi’ bin Nafi’ dan menilainya ma Jul (mengandung cacat). Saya katakan: 
Di dalam sanadnya terdapat Al Wazi’ bin Nafi” Al Ugaili, ia lemah sekali. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


menoleh serta orang yang menyilangkan jari-jarinya adalah sama.” 


1٧ E 30320 


O 2... © £ 5. PANG‏ و م فر رر 
٨‏ حدنا القاضي احمد بن إسحاق بن بهلول» حدني بي da‏ 
> مهي 3012 اد و 2 


e 7, e aa? -‏ ° 9 لنم هو 
r D e s 7 o 0: 9 5 1. e‏ 
aga A‏ نا EA‏ بن شَريِك عن الأغمشء عن أبي سفيّان» 
عَنْ حابر قال: لَيْسَ على مَنْ ضَحك في الصّلاة إِعَادَةَ وْضُوْء GÉ‏ كان 
ر هم P‏ 5 و 7 سس ۳ | 
ذلك لهم حن ضحکوا خَلف رسول الله . 

658. Al Qadhi Ahmad bin Ishaq bin Buhlul menceritakan 
kepada kami, ayahku menceritakan kepadaku secara munawalahSS, 
dari Al Musayyab bin Syarik (h) Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq bin Al 
Buhlul menceritakan kepada kami, kakekku mengabarkan kepada 
kami, Al Musayyab bin Syarik mengabarkan kepada kami, dari Al 
A'masy, dari Abu Sufyan, dari Jabir, ia mengatakan, “Orang yang 


tertawa di dalam shalat tidak harus mengulangi wudhu. Hal itu pernah 
terjadi pada mereka ketika tertawa di belakang Rasulullah SAW.” 


59. Bab Tayammum 


a GA - 8‏ مُحَمّد بن عبد CN‏ حلف بن هشام, تا 


, 


64 Isnadnya lemah sekali: HR. Ahmad (3/438); Ibnu Al Jauzi di dalam At-Tahgig 


(1/193). Saya katakan: Di dalam sanadnya terdapat Ibnu Lahi'ah, ia lemah. 
Sedangkan Sahl bin Mu'adz tidak ada masalah kecuali pada riwayat Zaban 
darinya, At-Tagrib (2675) dan ini termasuk di antaranya, yang mana di 
antaranya terdapat Zaban bin Faid, ia haditsnya lemah kendati pun ia seorang 
yang shalih dan ahli ibadah, A4t-Tagrib (1990). Menurut Ibnu Al Jauzi, 
“Statusnya sama.” 

Munawalah adalah salah satu cara penyampaian hadits, yaitu guru memberikan 
bukunya kepada muridnya. 

Isnadnya lemah: HR. Ibnu Al Jauzi di dalam At-Tahgig (1/193). Saya katakan: 
Di dalam sanadnya terdapat Al Musayyab bin Syarik, menurut Ibnu Ma'in, “Al 
Musayyab tidak di anggap.” Ahmad mengatakan, “Orang-orang meninggalkan 
haditsnya.” Az-Zaila'i mengatakan di dalam Nashb Ar-Rayah, “Hadits ini tidak 
Shahih.” 


647 


— Sunan Ad-Daragutini 


ته lare‏ سه د o os ef <o‏ له ا CL 1٢‏ 
بو عَوائةء عن بي مَالك الأشجعي» عَنْ ربعي بن حراش» عن حذيفة 
222 2156 هردق سا ام و ل و NA‏ 2 
قال: قال رَسُول الله : جعلت الأَرْضّ كلها لتا مَسُجداء وجعلت 
وو به sos?‏ راو Ai as o‏ فاع د سو 1 1 
تربتها لنا طهوراء وجعلت صفوفنا مثل صفوف الملائكة. 

659. Abdullah bin Muhammad bin Abdul Aziz menceritakan 
kepada kami, Khalaf bin Hisyam mengabarkan kepada kami, Abu 
Awanah mengabarkan kepada kami, dari Abu Malik Al Asyja'i, dari 
Rib'i bin Hirasy, dari Hudzaifah, ia berkata, “Rasulullah SAW 
bersabda, “Bumi ini semuanya telah dijadikan sebagi masjid (tempat 
sujud) bagi kita, tanahnya telah dijadikan sebagai sarana bersuci 
bagi kita, dan barisan kita telah dijadikan seperti barisan para 


malaikat” 


BS - ۰‏ مُحَمَّدُ بن عبد الله بن E OE‏ الْحُسَيْنُ بن الْجُتَيْد نا 
Kam‏ بن مَسلمة» A Da‏ مالك الأشحعي بهذا الإستاد مله وقالً: 
D wa‏ 5 وك ر ٤ Si : 2 ea ۶ ۰ 8 Wi‏ 

جعلت الأرض كلها لَنَا مَسُحدل Op‏ طَهُوْرًا إن لَمْ تنجد الْمَاء. 
Muhammad bin Abdullah bin Ghailan menceritakan‏ .660 
kepada kami, Al Husain bin Al Junaid mengabarkan kepada kami,‏ 
Sa'id bin Maslamah mengabarkan kepada kami, Abu Malik Al Asyja'i‏ 
menceritakan kepadaku, dengan isnad ini, seperti itu, dan ia‏ 
menyebutkan (dalam redaksinya): “Bumi ini semuanya telah dijadikan‏ 


sebagai masjid (tempat sujud) bagi kita, dan sebagai sarana bersuci 
bila kita tidak menemukan air.” 


223 3 اس و 20 د« ه 1 ے 4 2 .315 0 


: لي وه‎ a 
القاضي ابو عمر محمد بن يوسف, نا محمد بر‎ > — 11 


صا 


کی r‏ .7 
19 0 307 3230 در هوس سه o‏ 


32 ګه د‎ o {ás - وه‎ 1 aa 
صالح» حدثني الليث» حدبني حعفر بن ر ية عن عبد‎ NG ra 


Isnadnya shahih: HR. Muslim dalam kitab Masjid-Masjid (4) dari jalur 
Muhammad bin Fudhail bin Abu Malik, Abu Awanah (1/303). 
Isnadnya shahih: HR. Muslim dalam kitab Masjid-Masjid (4). Lihat keterangan 
yang lalu. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


Ao 3- 


الرحمن بن هرمز الأغرّجء عَنْ Ip t‏ ابن Pi eré‏ سمعه يقول: 


ع مهار y,‏ ن بير - ره ې سم 


أت أنا وعد ال بن تسار نم وک 

2 و هم نوصي مه 
على HA Pi‏ : الْحَارث بن الصمة الأنْصّارِي» فقال HI sa‏ 
قبل رَسُوْل الله هي من تخو بثر حَمَل ۀ cah‏ رَجُل» فسلم عليه فلم يرد 
الله LA‏ أقبل عَلَى الْحدَا فمَسَحَ بوَحْهه وذراعيه» 
ترو عليه السلا 


661. Al Qadhi Abu Umar Muhammad bin Yusuf menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Ishag mengabarkan kepada kami, Abu 
Shalih mengabarkan kepada kami, Al-Laits menceritakan kepadaku, 
Ja'far bin Rabi'ah menceritakan kepadaku, dari Abdurrahman bin 
Hurmuz Al A'raj, dari Umair maula Ibnu Abbas, bahwa ia 
mendengarnya menuturkan, “Aku dan Abdullah bin Yasar maula 
Maimunah istri Nabi SAW datang, hingga kami masuk ke tempat Abu 
Al Juhaim bin Al Harits bin Ash-Shammah Al Anshari, lalu Abu Al 
Juhaim berkata, “Rasulullah SAW telah datang dari arah sumur 
Jamal.” Lalu seorang laki-laki menemui beliau, kemudian 
mengucapkan salam kepadanya, namun Rasulullah SAW tidak 
membalas salamnya sehingga beliau berbalik ke dinding lalu 
mengusap wajahnya dan kedua lengannya, barulah kemudian beliau 
membalas salamnya.”” 


ah r‏ 2 203 بل 30 سم 


EREET KAKI نْ الْعبّاس بن‎ PASI SL - ٢۲ 
o ٤ . هو‎ r 
PPA عن عبد اخس‎ A عَم ا أبي»‎ 


- r وره‎ 


Ih Ra 
Ki ca ليقضي حَاجَتَهُ‎ Ja بر‎ PS رَسُوْلَ الله 8 ذهب‎ 


of: 


6° Isnadnya shahih: HR. Al Bukhari (1/92), Muslim dalam kitab Haid (114): Abu 


Dua (129): An-Nasa'i pada kitab Bersuci (94); Ahmad di dalam Musnadnya 
(6/13), Ibnu Al Jarud di dalam 4 Muntaga (127) dari Al-Laits. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


gami عَلَى‎ Ji الله 8ه حى‎ Jen dl Si عله فلم‎ ls Ja 
و را‎ Bh د موو ريه‎ S 
سو دا ار‎ 
662. Al Abbas bin Al Abbas bin Al Mughirah menceritakan 
kepada kami, Ubaidullah bin Sa'd mengabarkan kepada kami, 
pamanku menceritakan kepada kami, ayahku mengabarkan kepada 
kami, dari Ibnu Ishag, dari Abdurrahman Al A'raj, dari Umair maula 
Ubaidullah bin Al Abbas, dari Abu Juhaim bin Al Harits bin Ash- 
Shammah: Bawha ia menceritakan kepadanya: “Bahwa Rasulullah 
SAW pergi ke arah sumur Jamal untuk buang hajat, lalu seorang laki- 
laki menjumpainya ketika beliau kembali, lalu ia mengucapkan salam 
kepada beliau, namun Rasulullah SAW tidak membalas salamnya 
sehingga berbalik ke dinding lalu mengusap wajahnya dan kedua 
tangannya, barulah kemudian beliau membalas salamnya.”! 


ت 


غد ور وه ده کے ر 2 2 2 

۳ - حَدَننَا إِسْمَاعيْل بن Áa‏ الصفارء حَدَننَا عباس الدؤري» نا 
o‏ د PA‏ دوه ۰ ce‏ 20 © سی D Pa‏ یا یا 

mun) Be‏ نا Saing‏ بن إبراهيم بن سعد نا t‏ عن فود بن 

و ميمه A‏ د oy, Bor‏ 20 8 و 1 Tan‏ سه 3 رو ورو ` 

إسحاق» (PA‏ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن TEN AA‏ عن عمير مولى عبيد الله 

بن عباس قال: و کان Sp JAS‏ عَبَيّْد الله ثقة فيمَا بني عن ابي حَهَيْمْ 


N EU ERA oh 2 ° 8ه‎ D 

ن الحَارث بن الصّمّة الأنصاري قال: حرج رَسُوْل الله jan) Bh‏ حَاجته 
ik 2‏ سے y I o- 2. or ng‏ 7 

حو بثر جَمَل فلقيّهُ رحل فسَلم Sg a‏ عليه رسول الله فل ga‏ 
Sea Pd‏ و 2 r‏ مس ما سا E OE 5 ca! as se Jee o r‏ 
وضع يده على الجدار» ومسح بها وجهه ويديه ىم قال: وعليك السلام. 
Isma'il bin Muhammad Ash-Shaffar menceritakan kepada‏ .663 

kami, Abbas Ad-Duri menceritakan kepada kami, Amr An-Nagid 
mengabarkan kepada kami, Ya'gub bin Ibrahim bin Sa'd 


menceritakan kepada kami, ayahku mengabarkan kepada kami, dari 
Muhammad bin Ishaq, Abdurrahman bin Hurmuz Al Arraj 


651 


Isnadnya hasan: Lihat keterangan yang lalu. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


menceritakan kepadaku, dari Umair maula Ubaidullah bin Abbas, ia 
mengatakan, “Umair maula Ubaidullah tsigah mengenai apa yang 
disampaikan kepadaku dari Abu Juhaim bin Al Harits bin Ash- 
Shammah Al Anshari, ia menuturkan, “Rasulullah SAW keluar untuk 
menunaikan hajatnya ke arah sumur Jamal, lalu seorang laki-laki 
menjuampainya kemudian mengucapkan salam kepada beliau, namun 
Rasulullah SAW tidak membalasnya sehingga beliau meletakkan 
tangannya ke dinding lalu mengusap wajah dan kedua tangannya, lalu 
beliau mengucapkan, ‘Wa 'alaikas salam”? lalu perawi 
menyebutkan riwayat yang menyerupainya. 


و ف دیا ابو سَعيّد ميد بن عبد الله : SISA CP‏ نا 
شون که 


محمد ين ka‏ دي عند DU iB‏ سه .أبن بخان KA‏ بن 


or er. 0 س‎ 


AU “laa ٣ SIA Sya 03‏ عصمّة» عَنْ 


وه . 


و ن át‏ عن NB‏ ؛ eta‏ قال: Ip II‏ الله ف من 
G dn‏ من عاط Cp‏ من له مسل غه Sp‏ علب الست 


rr,‏ س - 2 920 مص می 


اضر Jadi‏ بيده jp‏ بها وَحْهَهُ R‏ 


ee” 


بها ذراعیه إلى gedi yadi‏ 4 35 علي MI‏ قال 18 معَّاذ: 5 


Pia عن عند الله بن‎ daa 


بي ar‏ عن الي َيه akan‏ 

664. Abu Sa’id Muhammad bin Abdullah bin Ibrahim Al 
Marwazi menceritakan kepada kami, Muhammad bin Khalaf bin 
Abdul Aziz bin Utsman bin Jabalah mengabarkan kepada kami, Abu 
Hatim Ahmad bin Hamdawaih bin Jamil bin Mihran Al Marwazi 
mengabarkan kepada kami, Abu Mu’adz menceritakan kepada kami, 
Abu Ishmah mengabarkan kepada kami, dari Musa bin Uqbah, dari Al 
A’raj, dari Abu Juhaim, ia menuturkan, “Rasulullah SAW kembali 
dari sumur Jamal, setelah buang hajat besar atau hajat kecil, lalu aku 


52 Isnadnya hasan: Lihat keterangan yang lalu. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


mengucapkan salam kepada beliau namun beliau tidak membalas 
salamku. Lalu beliau menepukkan tangannya ke dinding, lalu 
mengusapkannya pada wajahnya, lalu menepukkannya lagi lalu 
mengusapkannya ke kedua lengannya hingga sikut, kemudian barulah 
beliau membalas salamku.” Abu Mu'adz mengatakan, “Dan 
Kharijah pun menceritakan kepadaku, dari Abdullah bin Atha', dari 
Musa bin Ugbah, dari Al A'raj, dari Abu Juhaim, dari Nabi SAW, 
seperti itu.” 


2 3 350 ا‎ PANA 


نادد سر وو ENI‏ 


و .0312 3 رس 


سسا نا محمد محمد بن ثابت asa‏ اب قال: a SA‏ اب PE‏ 


Ea ا‎ Me 


وَقَدْ g‏ من غائط أ بل فَسَلم bg de‏ عليه BP PN‏ 


2 2 د ورو 


Kon) pad عَلَى احائط‎ dah ّ ضرب‎ ENG IE كاد‎ 
وقال:‎ ENE tata peta up Ga Dye ٹم‎ 
Ab لم أكن على‎ AN أن ارد علَيِكَ السلا‎ gang َه نَمْ‎ ah 


2 


665. Abdullah bin Muhammad bin Abdul Aziz menceritakan 
kepada kami secara dikte, Abu Ar-Rabi' Az-Zahrani mengabarkan 
kepada kami, Muhammad bin Tsabit Al Abdi mengabarkan kepada 
kami, Nafi” mengabarkan kepada kami, ia menuturkan, “Aku 


t 2 r 


Isnadnya lemah: Abu Ishmah adalah Nuh bin Abu Maryam, ia haditsnya ' 
ditinggalkan, ia dikenal dengan al jami’ (penghimpun) karena terhimpun 
banyak ilmu padanya namun dalam masalah hadits dinilai dusta. Ibnu Al 
Mubarak mengatakan, “Ia seorang pemalsu (hadits.” At-Taqrib (2/309), mereka 
juga mengatakan tentangnya, “Menghimpun segala sesuatu kecuali kejujuran.” 
Semoga Allah memberikan maaf dan menjauhkannya (dari keburukan itu), 
amin. Hadits ini dikeluarkan juga oleh Ibnu Al Jauzi di dalam At-Tahgig 
(1/234) dari jalur pengarang. 

HR. Ahmad (1/94/101) dan anaknya di dalam Az-Zawaid (1/123); Abu Daud 
(249), Ibnu Majah (599), isnadnya lemah. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


- 


و« 


berangkat bersama Ibnu Umar menuju Ibnu Abbas untuk suatu 
keperluan Ibnu Umar. Lalu Ibnu Umar menyelesaikan keperluannya, 
yang mana di antara perkataannya saat itu adalah, ia mengatakan, 
“Seorang laki-laki melewati Rasulullah SAW di salah satu tempat 
buang hajat yang mana saat itu beliau telah selesai buang hajat atau 
kencing, lalu orang itu mengucapkan salam kepada beliau, namun 
beliau tidak membalas salamnya sehingga ketika orang itu menuju ke 
arah tempat buang hajat beliau menepukkan kedua tangannya ke 
dinding lalu mengusap wajahnya, lalu menepukkan sekali lagi 
kemudian mengusap kedua lengannya, barulah kemudian beliau 
membalas salam orang tersebut, dan beliau bersabda, “Sesungguhnya 
tidak ada yang menghalangiku untuk membalas salammu, kecuali 
karena aku sedang tidak dalam keadaan suci” 5 


or مو‎ 


ود - Cia‏ عبد الله ن AE yi KE‏ الْحَسَنُ بن عبد JA‏ 
YAI‏ عَبْدُ الله بْنُ يَحْبَى dea‏ کا g din‏ ان iai‏ ان Wu‏ 


ei من العائطء ة‎ Bb رژ الله‎ js عن ابن عُمَرَ قال:‎ Mela 
LA عله قل بر عله سول الله له حى‎ ji بر‎ 
SE الله ف على‎ Ia وَيَدَيْه م ود‎ a الحَائطء = مَسَحَ‎ 
HI 


666. Abdullah bin Ahmad bin Attab menceritakan kepada 
kami, Al Hasan bin Abdul Aziz Al Jarawi mengabarkan kepada kami, 
Abdullah bin Yahya Al Ma'afiri mengabarkan kepada kami, Haiwah 


655 


Isnadnya lemah: HR. Abu Daud (330) dari jalur Ahmad bin Ibrahim dari 
Muhammad; Dikeluarkan oleh Ibnu Al Jauzi di dalam At-Tahgig (1/235) dari 
jalur pengarang, Al Baihagi (1/206) dari jalur Muslim bin Ibrahim dari 
Muhammad bin Tsabit. Saya katakan: Di dalam sanadnya terdapat Muhammad 
bin Tsabit Al Abdi, ia lemah. Abu Daud mengatakan setelah menuturkan hadits 
ini, “Aku mendengar Ahmad bin Hanbal mengatakan, “Muhammad bin Tsabit 
meriwayatkan suatu hadits munkar berkenaan dengan tayammum'.” Ibnu 
Dasah mengatakan, “Abu Daud berkata, “Tidak ada yang menguatkan riwayat 
Muhammad bin Tsabit pada kisah ini tentang dua kali tepukan dari Nabi SAW, 
mereka meriwayatkan itu dari perbuatan Ibnu Umar”.” 


— Sunan Ad-Daraguthni 


mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Al Had, bahwa Nafi' 
menceritakan kepadanya, dari Ibnu Umar, ia menuturkan, “Rasulullah 
SAW datang setelah buang hajat, lalu seorang laki-laki 
menjuampainya di sekitar sumur Jamal, lalu orang itu mengucapkan 
salam kepada beliau, namun Rasulullah SAW tidak membalas 
salamnya sehingga berbalik ke dinding lalu mengusap wajah dan 
kedua tangannya, kemudian Rasulullah SAW membalas salam orang 
tersebut.” 


سي ا 03 3 203303 ي sos‏ 


pa tega يؤسف بن‎ GA الحسين بن اِسْمَاعيل‎ Wib - ۷٧ 
Op) عن عَطَاءِ بن الاب عن سَعيّد بن حي عن ابن عباس في قله‎ 
£ با‎ P a. و‎ e gei AI سر دل کو ره ره‎ 2 2 


Es...‏ ور 2 ox‏ سر د E‏ اق رات و و 
القروح أو الجدري» فيجحنب» kad‏ أن يموت إن اغتسل 3 
Al Husain bin Isma'il menceritakan kepada kami, Yusuf‏ .667 


bin Musa menceritakan kepada kami, Jarir mengabarkan kepada kami, 


dari Atha' bin As-Saib, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas tentang 


ayat: “Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir”, ia 


mengatakan, “Jika seseorang mempunyai luka karena perkara fi 
sabilillah atau koreng atau cacar lalu junub, kemudian ia takut mati 
apabila harus mandi, maka ia boleh bertayammum.”3 


6% Isnadnya hasan: HR. Abu Daud (331); Al Baihaqi (1/206). Saya katakan: 


Abdullah bin Yahya Al Ma'afiri tidak ada masalah. 

Yaitu ayat: “Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau kembali dari 
tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu ' 
tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik 
(suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf 
lagi Maha Pengampun.” (Os. An-Nisaa' [4]: 43) 

Isnadnya lemah: HR. Al Baihagi (1/224); Ibnu Khuzaimah (272), Ibnu Al 
Jarud (129), Al Hakim, semuanya dari Jarir. Al Hafizh mengatakan di dalam 
At-Talkhish (1/155), “Al Bazzar mengatakan, “Kami tidak mengetahui 
marfu 'nya dari Atha' dari orang-orang tsigah selain Jarir.” Sementara Ibnu Adi 
menyebutkan dari Ibnu Ma'in, bahwa Jarir mendengar dari Atha' setelah 
hafalannya kacau.” 


657 


658 


Sunan Ad-Daraguthni — 


d -‏ 3 
سس z‏ هر سه مې 


AT AS - ۸‏ بن الهيثم» نا بو alaa‏ الأشج تنا عَبْدَةَ بن D‏ 
عن عاص JAN‏ عن oi‏ ٿن E AN‏ حر عن ان 
E E Ting b-‏ راي o 5 s‏ 

668. Badr bin Al Haitsam menceritakan kepada kami, Abu 

Sa'id Al Asyajj mengabarkan kepada kami, Abdah bin Sulaiman 
menceritakan kepada kami, dari Ashim Al Ahwal, dari Atha' bin As- 
Saib, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Ayyasy, ia mengatakan, 


“Diberikan rukhshah bagi yang sakit untuk bertayammum dengan 
tanah.” 


Gi - ۹‏ المَحاملي قال: LS‏ إِلَينَا بو سعيّد الأشح تَحوَهُ. رَوَاهُ 
سا 31038 2- هه PA Ja # & TE Pata ٧7‏ 5 رعو Larz o‏ 

علي بن cole‏ عن عطاء 4299 cai‏ النبي Mi‏ ووقمه ورقاء وابو عوانة 
سورد زور ډور و 

وغيرهما وهو الصواب. 

669. Al Mahamili menceritakan kepada kami, ia mengatakan: 

Abu Sa'id Al Asyajj mengirim surat kepada kami, seperti itu. 

Diriwayatkan juga oleh Ali bin Ashim, dari Atha’, dan ia 

menjadikannya marfu’ kepada Nabi SAW,” sementara Warga', Abu 
Awanah dan yang lainnya menjadikannya mauguf. Itulah yang benar. 

Pa م در‎ OTT 


Bb - ۰‏ أبو بكر بن أبئ داو نا مُحَمَّدُ بِنْ É‏ (ح) CL‏ 
کو o‏ 


و 3G.‏ وموم هور کر 3 اس صن ږس وه 2 م یر فا ره و 
محمد بن سليمان المالك بالبصرة» نا ابو موسى (ح) وحدنا الحسين 
Ao‏ وس oF 202 39 3G. 3 z lo‏ ته زرو م وس 05 رس 
بن إسماعيل» نا محمد بن يزيد AA‏ کرخويه (ح) وحدنا ابو بكر 


3 o م‎ wo £ z 2 Lot OK. £ ه‎ «۸ 0G 
وَهْب بن جرير» نا أبي ل سمعنت‎ KT esy 


٥۶۶ Isnadnya shahih. 

s0 Ibnu Abi Hatim mengatakan di dalam Al “lal (1/40), “Ini suatu kesalahan, Ali 
bin Ashim keliru di sini. Abu Awanah dan Warga' serta yang lainnya 
meriwayatkannya dari Atha' dari Sa'id dari Ibnu Abbas secara mauguf, inilah 
yang benar.” 


— Sunan Ad-Daraguthni 


- 0... پس‎ r 


يى بن ايوب Ai‏ يزيد بن o‏ ابي حَبِيْبِ» عَنْ عمران ن ابي 


أنس عَنْ عبد الرّحْمّنِ بْنِ e‏ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قال: aa‏ في 
SAE JAAN a‏ إن SLS‏ أن اهلك 
اي 3 2 ر 2 2 - 

نت نَم صت ga‏ المح هدر ذلك لي 48 I‏ 5 
ا بأصْحَابك وأنت جح Wa PA‏ : 
الإغتسال» فق nata A‏ الله Is‏ ل < و Sol Kh hbs‏ 
Me R58‏ 56 رَسُوْل الله فك وَلَمْ يقل لي a) s‏ 
مُتقَارب. 


670. Abu Bakar bin Abu Daud menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Basysyar mengabarkan kepada kami {h}, Muhammad 
bin Sulaiman Al Maliki menceritakan kepada kami di Bashrah, Abu 
Musa menceritakan kepada kami {h}, Al Husain bin Isma'il 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Yazid saudaranya 
Karkhawaih mengabarkan kepada kami (h), Abu Bakar An-Naisaburi 
menceritakan kepada kami, Abu Al Azhar mengabarkan kepada kami, 
mereka mengatakan: Wahb bin Jarir mengabarkan kepada kami, 
ayahku mengabarkan kepada kami, ia mengatakan: Aku mendengar 
Yahya bin Ayyub menyampaikan dari Yazid bin Abu Habib, dari 
Imran bin Abu Anas, dari Abdurrahman bin Jubair, dari Amr bin Al 
Ash, ia menuturkan, “Aku bermimpi basah pada suatu malam yang 
dingin, saat itu aku sedang dalam perang Dzat As-Salasil. Lalu aku 
merasa khawatir binasa (mati) bila mandi, maka aku bertayammum, 
kemudian aku shalat Subuh mengimami para sahabatku. Kemudian 
hal itu disampaikan kepada Nabi SAW, beliau pun bersabda, “Wahai 
Amr, engkau shalat mengimami para sahabatmu padahal engkau 
junub?” Lalu aku menceritakan kepada beliau tentang hal yang 
menghalangiku mandi, lalu aku katakan, “Sesungguhnya aku telah 
mendengar Allah “Azza wa Jalla berfirman, “Dan janganlah kamu 
membunuh dirimu: sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 
kepadamu.” (Os. An-Nisaa' [4]: 29) Maka Rasulullah SAW pun 


Sunan Ad-Daraguthni — 


tertawa dan tidak mengatakan apa-apa kepadaku.”””' Maknanya saling 
berdekatan. 


- و‎ o Ai A : 


gih KAS - 0١‏ بكر النَيْسَابِوْرِي» KA‏ بْنْ عبد SE‏ بن 
7 اخبرني عمرو بن الحارث» عن يزيد بن ابي حبیب» 
عمرو » العاص: أن عمرو بن العاص كان على سريّة KAI‏ أصابهم 


برد شَديْدٌ لَمْ يروا مل a‏ لصلاة gasal‏ فقال: والله لقد CS‏ 
o e l, zi‏ ره َ‫ رغه بير ر .وم A Ta‏ ب ا 3 
gan Ka S 2 2 2‏ ووو فآ CAT o s?‏ 4 وه 
فعَسل مغابنه Log‏ وضوءه للصلاة» ثم صلى بهم. فلما قدم على رسول 
` ت2 GE.‏ روه 2 ` 0 A‏ , 

BA‏ شال رول الله قي اَصحابه: كيف وجحدثم عِمُرا وصحابته 
NO‏ یوب سأه ٢‏ 017 سر س #8 ٥و‏ رلا ak “Na‏ دقن ډو اي A‏ 
لكم؟ ala NG‏ حيرا وقالوا: يا رَسُوْل الله» صلى لتا وَهُوَ L‏ فأَرْسّل 
è 2‏ 5 ` 7 و d r . P r‏ | مر ت 

رَسُول الله يت إلى عَمْرو فَأَخبَرَهُ بذلك وبالذي لقي من OI‏ وقال: يا 
CEE 5 “e r‏ م 9322 0 2- aa 0 Nai san A‏ 29 
Jan)‏ الله إن الله قال Mais NG)‏ فلو اغْبَسَّلتْ مت. Had‏ 
روو 5 7 | 

IP الله 6# إلى‎ Sa) 

671. Abu Bakar An-Naisaburi menceritakan kepada kami, 
Ahmad bin Abdurrahman bin Wahb menceritakan kepada kami, 
pamanku menceritakan kepada kami, Amr bin Al Harits mengabarkan 
kepadaku, dari Yazid bin Abu Habib, dari Imran bin Abu Anas, dari 
Abdurrahman bin Jubair, dari Abu Oais maula Amr bin Al Ash: 
Bahwa Amr bin Al Ash dalam suatu brigade, saat itu mereka dilanda 


kedingingan yang sangat ekstrim yang belum pernah mereka rasakan 
seperti itu, kemudian ia keluar untuk melaksanakan shalat Subuh, lalu 


s 


٥٣٥٥ Isnadnya shahih: HR. Abu Daud (334): Ahmad (4/203-204); Ibnu Al Jauzi di 
dalam At-Tahgig (1/339); Dikeluarkan juga oleh Al Bukhari secara mu 'allag 
pada bab Apabila orang junub khawatir sakit atau meninggal atau kehausan 
maka ia boleh bertayammum. 


— Sunan Ad-Daraquthni 


ia berkata, “Demi Allah tadi malam aku telah bermimpi basah, tapi, 
demi Allah, aku belum pernah merasakan dingin seperti ini 
sebagaimana menerpa wajah-wajah kalian.” Lalu ia membasuh 
kemaluannya dan berwudhu untuk shalat, kemudian shalat 
mengimami mereka. Setelah kembali kepada Rasulullah SAW, 
Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya, “Bagaimana kalian 
dapati Amr dan perlakuannya terhadap kalian?” Mereka memuji 
kebaikannya, dan mereka mengatakan, “Wahai Rasulullah, ia pernah 
mengimami kami padahal ia junub.” Lalu Rasulullah SAW mengirim 
seseorang kepada Amr, lalu Amr memberitahu beliau tentang hal itu 
dan alasan cuaca dingin yang dialami saat itu, dan ia mengatakan, 
“Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah telah berfirman, “Dan 
janganlah kamu membunuh dirimu.” (Os. An-Nisaa' [4]: 29) 
Seandainya aku mandi, tentu aku mati.” Maka Rasulullah SAW 
tertawa kepada Amr. 


وا ا iek‏ نا إبراهيم 8 $ )> : 
دَبُوقاء نا Ala‏ بن oG‏ (ح) وَحَدَنَنَا الْحْسَيْنُ : Bana‏ المَحَاملي 
Jet‏ علي قالا: تا إبراهيم بن POSE Gua)‏ نا سعيد بن 
مان ©“ وا a AN‏ نا أبو عَلي P3‏ بن a‏ 


Man ا الربيع‎ YG بُنْ إِسْحَاقَ‎ MU 
Kea فَضَرَ‎ LAN عَلْمَهُ رَسُوْلَ‎ Sg الأسلّم قال: را‎ 


دوت ...2 


e ea ثم اقيم‎ >» CN 


r 


s PA Kata ض) ثم ذلك‎ WI Ge pad إلى ال ض»‎ Wari 
وقال‎ WAS Sai ثم مَسَحَ ذرَاعَيّه ظَاهِرَهُمَا وَبَاطَهُمًا. هَذَا فظ‎ 


يَحْبَى بن إِسْحَاقَ في حديثه: فأراني ips‏ الله 8 كيف اَم 


62 Isnadnya hasan: Lihat keterangan yang lalu. Ahmad bin Abdurrahman bin 


Wahb jujur namun berubah di akhir masa hidupnya, At-Tagrib (67). 


Sunan Ad-Daraguthni — 


Pa 
راو‎ sł »د — له و‎ 


فمسحت. قال: CAN dis | Pa‏ نم رفعهما لوجهه 2 LD‏ 
È‏ هر 4 و o-‏ 


ضربة SA‏ فمسح ذراعیه باطتھمًا Maa)‏ خش مس بيديه 


672. Al Husain bin Isma’il menceritakan kepada kami, Ibrahim 
bin Abdurrahim bin Dabuqa mengabarkan kepada kami, Sa’id bin 
Sulaiman mengabarkan kepada kami {h}, Al Husain bin Isma'il Al 
Mahamili dan Isma'il bin Ali menceritakan kepada kami, keduanya 
mengatakan: Ibrahim bin Ishag Al Harbi mengabarkan kepada kami, 
Sa'id bin Sulaiman mengabarkan kepada kami (h), Al Husain bin 
Isma'il menceritakan kepada kami, Abu Ali bin Bisyr bin Musa 
mengabarkan kepada kami, yahya bin Ishag mengabarkan kepada 
kami, keduanya mengatakan: Ar-Rabi' bin Badr mengabarkan kepada 
kami, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Al Asla’, ia menuturkan: “Ia 
memperlihatkan kepadaku bagaimana Rasulullah SAW mengajarinya 
tayammum. Ia menepukkan kedua telapak tangannya ke tanah, lalu 
menepukkannya kemudian mengusapkannya pada wajahnya, lalu 
mengusapkannya pada janggutnya. Kemudian kembali (menepukkan) 
ke tanah, lalu mengusapkan salah satunya ke tengan lainnya, lalu 
mengusap kedua lengannya bagian luar dan bagian dalamnya.” Ini 
lafazh Ibrahim Al Harbi. Yahya bin Ishaq menyebutkan dalam 
haditsnya: “Lalu Rasulullah SAW memperlihatkan kepadaku 
bagaimana seharusnya aku mengusap lalu aku pun mengusap, ia 
menuturkan, “Beliau menepukkan kedua telapak tangannya di tanah, 
kemudian mengangkatnya ke wajahnya, kemudian menepukkannya 
lagi (ke tanah), lalu mengusap kedua lengannya bagian dalam dan 
bagian luarnya, hingga mengusap kedua tangannya hingga sikut?.”9? 


۳ - حَدَنْنَا علي بن عبد الله بن مشر KAU‏ سئان (ح) 


r 


Z 203 303 3.3 Á 103031 Hg. >‏ ا 


وحدنا الحسين JA i‏ > تنا يوسف بن موسى (H YG‏ ابو ca‏ 


٩  Isnadnya lemah: HR. Al Baihaqi (1/208); Ath-Thabarani (1/875); Ibnu Al Jauzi 
di dalam At-Tahgig (1/236), semuanya meriwayatkan dari Ar-Rabi' bin Badr. 
Saya katakan: Ar-Rabi' bin Badr bin Amr bin Jarrad At-Taimi haditsnya 
ditinggalkan, At-Tagrib (1/244). 


— Sunan Ad-Daraguthni 


97 و 00 ور 


شهراء أكان Ten‏ فقال عبد الله : لا یمم وإن لم يجد الماء شهرا. 


> )م o‏ وور 


فقال له أبو مُوْسى: فكيف Ola‏ بهذه الآية في سُورَة المّائدة alip‏ 
LAS AA‏ صَعِيدًا Gb‏ )؟ فقال له عَبْدُ الله: لو رخص ed‏ في هَذَا 


z م ت .2 مهم‎ P bo ° € قو زو‎ ga SANTA ووو‎ nd 
إذا برد عليهم الماء أن سما بالصعيد. قال: فقال له بر‎ YK 


SRG ane رول الله فت في‎ E GN 
أن تزرب‎ K الله لما کان‎ IA Ia ذلك له‎ LS فك‎ 
Lagu لم‎ SL GAS, a 2 PI عَلَى‎ Chad 


ف ور سي لا ٢‏ نه سم وور o‏ 0 ره aa‏ 
وَحْهَكَ. فقال KG‏ ألم فَرَ عُمَرَ لم يقنع بقؤل عمار. وقال يوسف: 


a و ماه در‎ 3 
ثم تَمُسَحَ بهمًا وَحْهَكَ‎ MR SPI عَلَى‎ MSG أن تضرب‎ 
JE د لم بقع بقؤل‎ ERE ER 
673. Ali bin Abdullah bin Mubasysyir menceritakan kepada 
kami, Ahmad bin Sinan mengabarkan kepada kami (ط)‎ Al Husain bin 
Isma'il menceritakan kepada kami, Yusuf bin Musa menceritakan 

kepada kami, keduanya mengatakan: Abu Mu'awiyah mengabarkan . 
kepada kami, Al A'masy mengabarkan kepada kami, dari Syagig, ia 
menuturkan, “Ketika aku sedang duduk bersama Abdullah dan Abu 
Musa, Abu Musa berkata, “Wahai Abu Abdurrahman, bagaimana 
menurutmu bila seseorang junub dan tidak menemukan air selama 
sebulan, apakah ia boleh bertayammum?” Abdullah menjawab, “Tidak 
boleh bertayammum walaupun tidak menemukan air selama satu 
bulan.” Abu Musa bertanya lagi, “Lalu, bagaimana dengan ayat ini 


Sunan Ad-Daraguthni — 


yang terdapat di dalam surah Al Maa'idah: “lalu kamu tidak 
memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik 
(bersih)? Abdullah menjawab, “Seandainya diberikan rukhshah 
dalam hal ini, tentu mereka akan mengeluhkan ketika merasakan 
dinginnya air supaya bisa bertayammum dengan tanah.” Abu Musa 
berkata lagi, “Kalian tidak menyukai itu karena hal tersebut?” “Ya.” 
Jawab Abdullah. Abu Musa berkata lagi, “Apakah engkau belum 
pernah mendengar ucapan Ammar kepada Umar RA: “Rasulullah 
SAW mengutusku untuk suatu keperluan, lalu aku junub dan tidak 
menemukan air, kemudian aku berguling-guling di tanah sebagaimana 
berguling-gulingnya binatang. Kemudian aku datang kepada Nabi 
SAW, lalu aku menceritakan hal itu kepada beliau, lalu Rasulullah 
SAW bersabda, “Sesungguhnya cukup bagimu menepukkan kedua 
telapak tanganmu di tanah, lalu engkau mengusapkan salah satunya 
kepada yang lainnya (dan sebaliknya), kemudian mengusapkan 
keduanya ke wajahmu.” Abdullah menjawab, “Apakah engkau tidak 
tahu bahwa Umar tidak puas dengan ucapan Ammar?” —Yusuf 
menyebutkan (dalam redaksinya): “Engkau menepukkan kedua 
telapak tanganmu ke tanah, mengusapkan keduanya, lalu 
mengusapkannya pada wajah dan kedua tanganmu.'— Abdullah 
mengatakan, “Engkau tidak mengira bahwa Umar tidak puas dengan 


ucapan Ammar” ۹ 


Yaitu ayat: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak‏ هنا 
mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan‏ 
sikut, dan sapulah kepalamu dan (basuhlah) kakimu sampai dengan kedua‏ 
mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau‏ 
dalam perjalanan kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh‏ 
perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan‏ 
tanah yang baik (bersih): sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu,‏ 
Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu‏ 
dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.” (Os. Al‏ 
Maaidah (5): 6).‏ 

%5 Isnadnya shahih: HR. Al Bukhari dan Muslim dalam kitab Haid (hadits no. 
110) dari jalur Yahya bin Yahya, Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Ibnu 
Numair, semuanya dari Abu Mu'awiyah. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


با ور رن و 30 ممع الا Jo‏ 


WE‏ حَدَننا gl‏ عبد الله JA DAA‏ القارسي ; نا عبد الله بن 
TT‏ 
دو ل عن ابن GE‏ عن CA BD‏ 

ممم رځ وو 
ضربتَان: AA Ia D‏ کذا رواه علي بن 


o 7‏ ې FE‏ سوه ,330 م 


OGD‏ مَرفوعاء وَوَقَفَهُ يی لقطان وهشيم وغيرهُمًا وهو الصّواب. 
Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il Al Farisi‏ .674 
menceritakan kepada kami, Abdullah bin Al Husain bin Jabir‏ 
mengabarkan kepada kami, Abdurrahim bin Mutharrif mengabarkan‏ 
kepada kami, Ali bin Zhabyan menceritakan kepada kami, dari‏ 
Ubaidullah bin Umar, dari Nafi”, dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW,‏ 
beliau bersabda, “Tayammum itu dua kali tepukan (pada tanah): Satu‏ 
tepukan untuk (mengusap) wajah dan satu tepukan untuk (mengusap)‏ 
kedua tangan hingga sikut.”** Demikian juga yang diriwayatkan Ali‏ 
bin Zhabyan secara marfu', sedangkan Yahya Al Oaththan, Husyaim‏ 
dan yang lainnya memaugufkannya. Dan itulah yang benar.‏ 


ae د‎ pen دک دو‎ | WAH - ‘yo 


Man 00 
لم صر‎ 223 302 z ao م ي‎ Hse 


MDN, EYEE‏ شر ع له خو ا 
ah (pas‏ کان Ja‏ ليع ضربتان: a‏ للْوَجْه وَضربة AKI‏ إلى 


675. Al Husain bin Isma'il menceritakan kepada kami, Hafsh ' 
bin Amr mengabarkan kepada kami, Yahya bin Sa'id mengabarkan 


Isnadnya lemah: HR. Al Baihagi (1/207); Al Hakim (1/119); Ibnu Al Jauzi di 
dalam 4t-Tahgig (1/235), semuanya dari jalur Zhibyan. Saya katakan: Di 
dalam sanadnya terdapat Zhibyan, ia lemah, At-Tagrib (2/40) dan disebutkan di 
dalam Al “Tlal karya Ibnu Abi Hatim (136), “Ini salah, yang benar adalah 
mauguf.” 


Sunan Ad-Daraguthni — 


kepada kami, dari Ubaidullah, Nafi? mengabarkan kepadaku, dari Ibnu 
Umar (ط)‎ Al Husain menceritakan kepada kami, Ziyad bin Ayyub 
mengabarkan kepada kami, Husyaim mengabarkan kepada kami, 
Ubaidullah bin Umar dan Yunus mengabarkan kepada kami, dari 
Nafi’, dari Ibnu Umar, bahwa ia mengatakan, “Tayammum itu dua 
kali tepukan (pada tanah): Satu tepukan untuk (mengusap) wajah, 
dan satu tepukan untuk (mengusap) kedua tangan hingga sikut”! 


So‏ هو 


Ke A Gi - 5‏ تا أَحْمَدُ iji‏ إِسْمَاعِيْل تا مالك 


E E EE د‎ | PE TAE $ Pa ا‎ 

عن تاقع: أن ابْنَ عْمَرَ كان AS‏ إلى المرققين. 

676. Al Husain bin Isma'il menceritakan kepada kami, Ahmad 

bin Isma'il menceritakan kepada kami, Malik menceritakan kepada 


kami, dari Nafi’: “Bahwa Ibnu Umar bertayammum hingga kedua 
sikut.”568 


AG i Aa نا‎ PA Te a (ab - ۷ 


Cof وره مع‎ 0 PA 


pe LAN cab Pi 4 اا‎ 
at Gak 4 کی الصّعيْد ا‎ Lal Cp قي‎ Ae ng 


ja o3 و‎ 2 


< للت‎ wa Sa 25 Go اما بها وجوهناء م‎ 
P عَلَى متابت‎ UYI دين فَمَسَحْنا بأيديتا منّ الْمَرَافق إِلَى‎ 
677. Muhammad bin Ali bin Isma'il Al Ubulli menceritakan 
kepada kami, Al Haitsam bin Khalid menceritakan kepada kami, Abu 
Nu'aim menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Arqam 
mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Salim, dari ayahnya, ia 


menuturkan, “Kami bertayammum bersama Nabi SAW. Kami 
menepukkan tangan kami pada tanah yang baik (suci), lalu 


667  Isnadnya shahih mauguf. HR. Al Baihaqi (1/207). 
٩٥٥ Isnadnya shahih: HR. Malik (73). 


— Sunan Ad-Daraguthni 


menepukkan tangan kami, lalu mengusapkannya pada wajah kami, 
kemudian kami menepuk sekali lagi pada tanah yang baik (suci), lalu 
menepukkan tangan kami, lalu mengusapkan pada tangan kami dari 
sikut hingga telapak tangan pada bagian tumbuhnya bulu (yakni 
lengan bawah) bagian luar dan bagian dalamnya. 009 


٨‏ - وَحَدَننَا عَبْدُ المد بن علي المكرمي» J'ai NG‏ اباس 


AG. 


wra sg 3 3 قال: نيممنا مع‎ dl عن سَالم» عن‎ BAN عن‎ Da 
سه موم کی‎ 
وضربة را إلى المرققين. مسان بن ارقم‎ > sa, Al ضربة‎ 


ایا بن ای 5919 ضعيفان. 
Abdush Shamad bin Ali Al Mukrami menceritakan‏ .678 
kepada kami, Al Fadhl bin Al Abbas At-Tustari mengabarkan kepada‏ 
kami, Yahya bin Ghailan mengabarkan kepada kami, Abdullah bin‏ 
Bazi’ mengabarkan kepada kami, dari Sulaiman bin Arqam, dari Az-‏ 
Zuhri, dari Salim, dari ayahnya, ia menuturkan, “Kami bertayammum‏ 
bersama Nabi SAW dengan dua tepukan (pada tanah), satu tepukan‏ 
untuk (mengusap) wajah, dan satu tepukan untuk (mengusap) kedua‏ 
lengan hingga sikut.” Sulaiman bin Arqam dan Sulaiman bin Abu‏ 
Daud lemah.‏ 


r 


a 6 ve بن علي‎ Jet asa محمد بن‎ Bi = ٩ 


2 أن أب‎ GÉ é a ا‎ ài ne 5 ا هارو ن‎ 5 KA 


7 : 1 a a Ho: ضربتین:‎ 


s9 'snadnya lemah: Saya katakan: Sulaiman bin Arqam biografinya telah 


dikemukakan, ia lemah, 4t-Tagrib (1/382). 
50 Isnadnya lemah: Al Hakim (1/179). Lihat keterangan yang lalu. Di dalam 
sanadnya terdapat Sulaiman bin Argam, ia lemah. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


679. Muhammad bin Makhlad dan Isma'il bin Ali 
menceritakan kepada kami, keduanya mengatakan: Ibrahim Al Harbi 
mengabarkan kepada kami, Harun bin Abdullah menceritakan kepada 
kami, Syababah menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Abu Daud 
Al Harrani menceritakan kepada kami, dari Salim dan Nafi”, dari Ibnu 
Umar, dari Nabi SAW, “Dalam tayammum ada dua tepukan (pada 
tanah): Satu tepukan untuk (mengusap) wajah, dan satu tepukan untuk 
(mengusap) kedua tangan hingga sikut.”””' 


2 بِنْ علي وَعَبْدُ الباقى بن د‎ Jagalah بن‎ MAL مب‎ ORA TA 
e N B pala TAU 


م ثم مع Teo‏ 


حرمي بن عمارة» e‏ بن بن ثابت» EN BP‏ عن جَاب عن 
NG Ia SB‏ ال 
Kg ye Nyala LÚ is‏ 


680. Muhammad bin Makhlad, Isma'il bin Ali dan Abdul Bagi 
bin Qani’ menceritakan kepada kami, mereka mengatakan: Ibrahim 
bin Ishag Al Harbi mengabarkan kepada kami, Utsman bin 
Muhammad Al Anmathi mengabarkan kepada kami, Harami bin 
Umarah menceritakan kepada kami, dari Azrah bin Tsabit, dari Abu 
Az-Zubair, dari Jabir, dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Tayammum 
itu satu tepukan (pada tanah) untuk (mengusap) wajah dan satu 
tepukan untuk (mengusap) kedua lengah hingga sikut.”” Semua 
perawinya tsiqah, dan yang benar bahwa riwayat ini mauguf. 


671 


Isnadnya lemah juga: Al Hakim (1/180). Di dalam sanadnya terdapat Sulaiman 
bin Abu Daud Al Harrani, ia lemah juga. 
Isnadnya lemah: HR. Ibnu Al Jauzi di dalam At-Tahgig (1/236): Al Hakim 
(1/180) dari Ibrahim bin Ishag. Saya katakan: Di dalam sanadnya terdapat 
Utsman bin Muhammad Al Anmathi, riwayatnya dapat diterima, At-Tagrib 
(2/14). Sedangkan Abu Az-Zubair walaupun termasuk perawi Muslim, namun 
ia mudallis dan meriwayatkan secara mu an an. 


672 


— Sunan Ad-Daraguthni 


TN a EA 


٥ -o 2 NA‏ امه ۵2 ي توه وره 2 و وق 2 o fo‏ ېره 
قالوا: نا إبراهيم الحربي» نا أبو يم نا عزرة بن ثابت» عن أبي الزبيرء 


عن جابر قال: جاء J=‏ فقال: أصابشي A‏ وإني KG‏ في 


s 


2 
° وا اع وور بي 


۶ 2 2 2 
ضرب بيده‎ = a فمسح‎ ai قال: اضر ب» فضرب بيده‎ AA 
PIA PN بها‎ AN 
681. Muhammad bin Makhlad, Isma'il bin Ali dan Abdul Bagi 
bin Qani’ menceritakan kepada kami, mereka mengatakan: Ibrahim Al 
Harbi mengabarkan kepada kami, Abu Nu'aim mengabarkan kepada 
kami, Azrah bin Tsabit menceritakan kepada kami, Abu Az-Zubair 
menceritakan kepada kami, dari Jabir, ia mengatakan, “Seorang laki- 
laki berkata, “Aku mengalami junub, lalu aku berguling-guling di 
tanah.” Ia berkata, “Menepuklah.” Maka ia pun menepukkan 
tangannya ke tanah, lalu mengusap wajahnya, lalu menepukkan lagi 


tangannya kemudian mengusapkannya ke kedua tangannya hingga 
sikut.” 


EA - ٢‏ القاضيّان بو عبد الله الْحُسَيْنُ بن إسماعيل وأو عم 
KALA U KG LY G‏ ن هان كا مُوْسَى ب Gde‏ 
ag‏ قال: سكل 36 عَنِ GAB‏ الق فقال: NS‏ عُمَرَ D‏ 
si‏ عَنْ عار بن ياسر: أن رَسُوٌل الله يك قال: إلى المرفقين. قال GA‏ 
امتحاق: هذ كركة KN‏ بن حتبل فحب مه وقال: ما تة 

| 682. Dua orang Qadhi, yakni Abi Abdillah Al Husain bin 
Isma'il dan Abu Umar Muhammad bin Yusuf menceritakan kepada 


63 Isnadnya hasan: HR. Al Baihaqi (1/207) dari jalur Ali bin Hamsyad dan Abu 
Bakar bin Balawaih dari Ibrahim bin Ishag Al Harbi, Dikeluarkan juga oleh Al 
Hakim (1/180) dari jalur Al Baihagi. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


kami, keduanya mengatakan: Ibrahim bin Hani' mengabarkan kepada 
kami, Musa bin Isma'il mengabarkan kepada kami, Aban 
menceritakan kepada kami, ia menuturkan, “Oatadah ditanya tentang 
tayammum dalam perjalanan, ia pun menjawab, “Ibnu Umar 
mengatakan, “Hingga sikut.” Ia juga mengemukakan: Seorang 
muhaddits menceritakan kepadaku, dari Asy-Sya'bi, dari 
Abdurrahman bin Abza, dari Ammar bin Yasir, bahwa Rasulullah 
SAW bersabda, “Hingga sikut.” Abu Ishag mengatakan, “Lalu aku 
ceritakan hal itu kepada Ahmad bin Hanbal, maka ia pun takjub 
dengannya dan menilainya bagus. 


SIS - ۳‏ القاضي gh‏ عَم تا ST‏ بن paia‏ ئا عَبْدُ الرّرّاقء أنا 
(yana‏ عن E GAN‏ عن ابن عمر: ah‏ کان إذا َيَعُمَ Oe‏ 
7 07 > 320 را 0757 softan‏ ?3 ...2 
دس دد A‏ ده 
Lagu‏ يديه إلى YG gd yadi‏ ينفض يَدَيْه من MA‏ 
Al Oadhi Abu Umar menceritakan kepada kami, Ahmad‏ .683 
bin Manshur menceritakan kepada kami, Abdurrazzag mengabarkan‏ 
kepada kami, Ma'mar memberitahu kepada kami, dari Az-Zuhri, dari‏ 
Salim, dari Ibnu Umar: “Bahwa apabila bertayammum, ia‏ 
menepukkan kedua tangannya satu tepukan lalu mengusapkannya ke‏ 
wajahnya, lalu menepukkan lagi tangannya satu tepukan kemudian‏ 
mengusapkan keduanya pada kedua tangannya hingga sikut, dan tidak‏ 
menepukkan tanah dari tangannya.”‏ 


20 30 وو سه 8 5 سے‎ 7o 


TA ٤‏ تنا إِسْمَاعيّل بن علي کا نا إبراهيم a eeel‏ نا سعبه "بن 
NE PGA, OL‏ نا ga‏ نا عَالك عَنْ أبي Bilal‏ عن بعض 


%* Isnadnya shahih: HR. Al Baihaqi (1/210). Di dalamnya ada yang tidak 


diketahui, yaitu dari hadits Qatadah dari Asy-Sya”bi. Al Baihaqi mengatakan, 
“Hadits ini telah dipastikan dari jalur lainnya sehingga tidak meragukan 
keshahihan isnad haditsku ini.” 


Isnadnya shahih mauguf.‏ د87 


— Sunan Ad-Daraguthni 


j 


,8 
به 


de a‏ ضر بتان: ضربة الوه وض 
AN‏ 


684. Isma'il bin Ali menceritakan kepada kami, Ibrahim Al 
Harbi menceritakan kepada kami, Sa'id bin Sulaiman dan Syuja' 
menceritakan kepada kami, keduanya mengatakan: Husyaim 
mengabarkan kepada kami, Khalid mengabarkan kepada kami, dari 
Abu Ishag, dari sebagian sahabat Ali, dari Ali RA, ia mengatakan, 
“Dua tepukan: Satu tepukan untuk (mengusap) wajah, dan satu 
tepukan untuk (mengusap) kedua lengan. mera 


pi Ne AN a 2 سعيد بن‎ RW ai WAS - ٥ 


بن أبي شرن ر» نا يزيد بن زَرَيْع نا N‏ 


too. 


GP‏ بن ثايت» عَنْ سعد بن عبد PE‏ ن AP‏ عَنْ عَمّار 


بن یاسر: EZI aral‏ مره a NY‏ 3 والكفين. 


685. Abu Utsman Sa'id bin Muhammad Al Hannath 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Amr bin Abu Madz'ur 
mengabarkan kepada kami, Yazid bin Zurai” mengabarkan kepada 
kami, Sa'id bin Abu Arubah mengabarkan kepada kami, dari Qatadah, 
dari Azrah bin Tsabit, dari Sa'id bin Abdurrahman bin Abza, dari 
ayahnya, dari Ammar bin Yasir: “Bahwa Rasulullah SAW 
menyuruhnya bertayammum dengan (mengusap) wajah dan kedua 
tangannya.” 


سرو هغه 223 ع .3 30 3 رت رھ .3035 ae‏ 
MPa REA PN MI‏ ا و 


en ©‏ شو بې Je)‏ ئا إبراهيم بن هَانئ MBAH‏ عفان 


Isnadnya lemah karena tidak dikenalnya para guru Abu Ishaq; Dikeluarkan 
juga oleh Al Baihagi (1/212) dari jalur pengarang. 

6"  Isnadnya shahih: HR. Ahmad (4/263); Abu Daud (327), At-Tirmidzi (144), 
Ibnu Al Jauzi di dalam At-Tahqiq (1/133); Ad-Darimi (1/190); Ibnu Al Jarud di 
dalam Al Muntaga (67); Al Baihagi (1/210) dari Oatadah. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


LA ده‎ 


D. عن عَمَار قال: َال 7 لله‎ cah ای ع‎ : Da عبد‎ 
رالكقين.‎ 3 g r ai 
686. Abu Umar Al Qadhi Al Husain bin Muhammad dan 
Muhammad bin Ishaq menceritakan kepada kami {h} Al Husain bin 
Isma'il menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Hani' mengabarkan 
kepada kami, mereka mengatakan: Affan bin Muslim mengabarkan 
kepada kami, Aban bin Yazid mengabarkan kepada kami, Qatadah 
mengabarkan kepada kami, dari Azrah bin Tsabit, dari Sa'id bin 
Abdurrahman bin Abza, dari ayahnya, dari Ammar, ia mengatakan, 
“Rasulullah SAW bersabda, “Tayammum adalah tepukan untuk 
(mengusap) wajah dan kedua tangan.” 


Ana Et - ۷‏ بْنُ A alas‏ علي وَعَبْدُ الباقى بنْ s‏ قانع 


o fo IH 073 ه‎ 


A ٿا عَرْرَةَ بْنُ ثابت» عن ابي‎ (ai ا ابو‎ AAU TE 
اثراب.‎ KY a I عَنْ جَابر قال: جَاء رَحُل‎ 


قال: اضرب. فصر بيده AN‏ فمسح بها : ثم م ضَرَبَ بیدیه 
sf‏ خرى a‏ ع بهما الله إلى yadi ai‏ 
Muhammad bin Makhlad, Isma’il bin Ali dan Abdul Bagi‏ .687 
bin Nafi” menceritakan kepada kami, mereka mengatakan: Ibrahim Al‏ 
Harbi mengabarkan kepada kami, Abu Nu'aim mengabarkan kepada‏ 
kami, Azrah bin Tsabit mengabarkan kepada kami, dari Abu Az-‏ 
Zubair, dari Jabir, ia menuturkan, “Seorang laki-laki datang lalu‏ 
berkata, “Aku mengalami junub, lalu aku berguling-guling di tanah.”‏ 
Ia berkata, “Menepuklah.” Lalu ia pun menepukkan tangannya ke‏ 
tanah, lalu mengusapkannya ke wajahnya, kemudian menepukkan lagi‏ 
tangannya, lalu mengusapkannya pada kedua tangannya hingga‏ 
sikut.”?‏ 


78 Isnadnya shahih: Lihat keterangan yang lalu. 


a. Isnadnya hasan: Takhrijnya telah dikemukakan pada hadits no. 681. 


— Sunan Ad-Daraquthni 


-i ا ا بن حادق‎ 5 ka ال‎ ani GA TAK 


7 30 و و 


رند بن هاون كا مَك عي الک AAN‏ 


بد NAN Ye Dapet‏ أن IA‏ الله يي قال: 


688. Al Oadhi Al Husain bin Isma'il menceritakan kepada 
kami, Salm bin Junadah dan Ahmad bin Manshur mengabarkan 
kepada kami (ط)‎ Abu Umar Al Oadhi menceritakan kepada kami, 
Ahmad bin Manshur mengabarkan kepada kami, keduanya 
mengatakan: Yazid bin Harun mengabarkan kepada kami, Syu'bah 
mengabarkan kepada kami, dari Al Hakam, dari Dzarr, dari Sa'id bin 
Abdurrahman bin Abza, dari ayahnya, dari Ammar bin Yasir, bahwa 
Rasulullah SAW bersabda, “Tayammum adalah tepukan (pada tanah) 
untuk (mengusap) wajah dan kedua tangan.” Ar-Ramadi mengatakan, 
“Yazid mengatakan, “Siapa yang mau mengambilnya maka tidak apa- 


5 و 


apa”. 


AS - 5‏ الْحْسَيْنْ بن إِمْمَاعيْلَ KE A‏ بن علي قَالاً: ا 
A‏ كا Ah‏ عن Ob AS‏ عن ابن عبد 
ارخ بن ازى عَنْ cah‏ عَنْ عار عن اي $ قال: US‏ كان 
DS‏ وضرب لبي فك بيده إلى O PN‏ 
Ki‏ 


689. Al Husain bin Ism'ail dan Umar bin Ahmad bin Ali 
menceritakan kepada kami, keduanya mengatakan: Muhammad bin Al 
Walid mengabarkan kepada kami, Ghundar mengabarkan kepada 
kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Al Hakam, dari Dzarr, 


Sunan Ad-Daraguthni — 


dari Ibnu Abdirrahman bin Abza, dari ayahnya, dari Ammar, dari 
Nabi SAW, beliau bersabda, “Sesungguhnya cukup bagimu.” Lalu 
Nabi SAW menepukkan tangannya ke tanah, lalu meniupnya dan 
mengusapkannya pada wajahnya dan kedua telapak tangannya (yakni 
tangannya hingga pergelangan). 


وه و ع وم 01 - 


.14 امسو د و 
a | BA‏ نا نا ابن که ú‏ ابن مير (ح) زا الح ا 


z 


a‏ اكيز عنم ف Ni‏ ود KE‏ نول 
عن ال زيف اشوا GA one bah pas‏ قد 


م 


بهدا. 


690. Al Husain bin Isma'il menceritakan kepada kami, Yusuf 
bin Musa mengabarkan kepada kami, Jarir mengabarkan kepada kami 
{h}, Al Husain menceritakan kepada kami, Ibnu Karamah 
mengabarkan kepada kami, Ibnu Numair mengabarkan kepada kami 
{h}, Al Husain menceritakan kepada kami, Ahmad bin Manshur 
mengabarkan kepada kami, Ya'la bin Ubaid menceritakan kepada 
kami, dari Al A'masy, dari Salamah bin Kuhail, dari Sa'id bin 
Abdurrahman bin Abza, dari ayahnya, dari Ammar, dari Nabi SAW, 
riwayat ini." 


9+ - حا ال سن بن MA‏ بن عَبْد المَجيد لَمُقرۍ نا محمد محمد بن 


سم سکع مو .3035 Sat o‏ 3 ځ بر و 1 o‏ 


علي GÉ‏ (ح) SAS‏ مُحَمّدُ بْنْ مخلد نا سيان یو وه ag‏ الله 


بن الْمُستَوْرد NG‏ نا دَاوْدُ gi‏ شبيب» ا لد se ae‏ 
GA E‏ سفر لَهُ Sai‏ 


r 


6° Isnadnya shahih: HR. Al Bukhari (339-343); Muslim dalam kitab Haid (no. 
110) dari Abu Mu'awiyah Al A'masy, At-Tirmidzi (144): An-Nasa'i dan 
Ahmad (4/266), Abu Awanah (1/203). 


Lihat keterangan yang lalu.‏ لين 


— Sunan Ad-Daraguthni 


NA‏ ظھرا لبَطن. agel 28 KA‏ فقال: یا SU‏ إِنّمَا كان 
mela JANANE E YE JON NE [JON‏ بهمًا 
وحهك AS‏ إلى الرسعين. 

691. Al Hasan bin Ibrahim bin Abdul Majid Al Mugri 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ali Al Warrag 
mengabarkan kepada kami {h} Muhammad bin Makhlad 
menceritakan kepada kami, Abu Sayyar Muhammad bin Abdullah bin 
Al Mustaurid mengabarkan kepada kami, keduanya mengatakan: 
Daud bin Syabib mengabarkan kepada kami, Ibrahim bin Thahman 
mengabarkan kepada kami, dari Hushain, dari Abu Malik, dari 
Ammar bin Yasir: “Bahwa ia junub dalam suatu perjalanannya, lalu ia 
berguling-guling di tanah pada punggung dan perutnya. Ketika datang 
kepada Nabi SAW, beliau bersabda, “Wahai Ammar, sesungguhnya 
cukup bagimu menepukkan kedua telapak tanganmu di tanah, lalu 
engkau meniupnya, kemudian mengusapkannya pada wajah dan 


telapak tanganmu hingga pergelangan’ ٨ 


r 
20 r د مه‎ 


Ea ماس‎ es, EE: PE o o 30, soto. o 3 راد‎ 
يروه» عن حصين مرفوعا غير إبراهيم بن طهمان» ووقفه شعبة وزائدة‎ 
AA 2 د مه‎ EE n و رچ‎ .. 8, 2 o Ío 2 به‎ 
سَلمّة بْنَ كهيّل قال‎ Ob la JUS وغيرهما. وأبو مالك في سَّمَاعه من‎ 
1 20. 2 0 Cc ET Ki a e م ه ه م‎ 0 
فيه عن ابي مالك عن ابن أبزى» عن عمار» قال الثوري عنه.‎ 
Tidak ada yang meriwayatkannya dari Hushain secara marfu’ 
selain Ibrahim bin Thahman. Sedangkan Syu'bah, Zaidah dan yang 
lainnya memaugufkannya. Tentang mendengarnya Abu Malik dari 
Ammar ada catatan, karena Salamah bin Kuhail telah mengemukakan 
pada riwayat ini: Dari Abu Malik, dari Ibnu Abza, dari Ammar. 
Demikian yang dikatakan Ats-Tsauri tentangnya. . 


Gi - ۲‏ ابو pb‏ القاضي نا HA‏ مُحَمّد نا U AGE‏ 
بو مر ی بن ; 


2 ده‎ Pen ANG o z 202 o وون م ه‎ 


552 Isnadnya hasan: HR. Al Baihaqi (1/210). 


Sunan Ad-Daraguthni — 


Ag وهه‎ LA a AD 3 AI يطب‎ 
692. Abu Umar Al Oadhi menceritakan kepada kami, Al 
Hasan bin Muhammad mengabarkan kepada kami, Syababah 
mengabarkan kepada kami, Syu'bah mengabarkan kepada kami, dari 
Hushain, ia mengatakan, “Aku mendengar Abu Malik mengatakan, 
“Aku mendengar Ammar bin Yasir berkhutbah di Kufah, lalu ia 
menyebutkan tentang tayammum, kemudian ia menepukkan 


tangannya di tanah, lalu mengusapkan pada wajah dan kedua 
١ 3 


ES [WAH ۳٣‏ ِن uh‏ ; نا iji Yan‏ مُحَمِّد aka É‏ نا 
aa‏ مالك عن عَمَار: أله عم 


-ő 


اط كفي AG‏ تفخ A‏ نم مسح وَْهَةُ ودنه TAR‏ 
7 عَمّارٌ: KASI Nia‏ وروا الثوري عن ala‏ غ 9 مالك عن 


Gp عن عار‎ SAP عبد‎ 
693. Al Husain bin Isma'il menceriakan kepada kami, Ja'far 
bin Muhammad menceritakan kepada kami, Mu'awiyah menceritakan 
kepada kami, Zaidah mengabarkan kepada kami, Hushain bin 
Abdurrahman mengabarkan kepada kami, dari Abu Malik, dari 
Ammar: “Bahwa ia mencelupkan kedua telapak tangannya ke dalam 
tanah, lalu meniupnya, kemudian mengusapkannya pada wajah dan 
kedua tangannya hingga pergelangan, lalu Ammar mengatakan, 
“Beginilah tayammum'.” Diriwayatkan juga oleh Ats-Tsauri dari 
Salamah, dari Abu malik, dari Abdurrahman bin Abza, dari Ammar, 
secara marfu’. 


Jo 30 


BU NG إن ف‎ AA إملمًا ود‎ SIS - ٤ 
عن | مُحَالد عن‎ cow إسحاق بن ِسْمَاعيْل ; نا‎ 5 « 


r 


683 Isnadnya hasan. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


لس كال نا 2 فيه العمل see) alas‏ وما لم ah‏ فيه JA‏ 


33 


694. Isma'il bin Ali dan Abdul Bag bin Qani’ menceritakan 
kepada kami, keduanya mengatakan: Ibrahim bin Ishag Al Harbi 
mengabarkan kepada kami, Ishag bin Isma'il menceritakan kepada 
kami, Yahya mengabarkan kepada kami, dari Mujalid, dari Asy- 
Sya”bi, ia mengatakan, “Apa yang diperintahkan untuk mandi 
karenanya, maka boleh dengan tayammum, dan apa yang tidak 
diperintahkan untuk mandi karenanya, maka boleh ditinggalkan.” 


r‏ ووس 


AE) Ke Bis - ٥‏ البَاقى قالاً: نا aan‏ نا ابو بک تا 
- وش ه 2a PE An sea n ig‏ 70 0 ر 
جريرء عن ena‏ عن الشعبي قال: أمرنا بالتيمم لما CA‏ فيه بالعَسّل. 


695. Isma'il dan Abdul Bagi menceritakan kepada kami, 
keduanya mengatakan: Ibrahim mengabarkan kepada kami, Abu 
Bakar mengabarkan kepada kami, Jarir mengabarkan kepada kami, 
dari Mughirah, dari Asy-Sya'bi, ia mengatakan, “Kami diperintahkan 
untuk tayammum karena sesuatu yang kami diperintahkan untuk 
mandi.” 


60. Bab Tayammum Dilakukan Setiap Kali Hendak Shalat 


407 


٩‏ حدننا ابو TS‏ القاضي» ذا ال بن ابي aa‏ عَبْد 

ور سن 336 Ai 3 ab Ol‏ كان LH‏ لكل صّلاة. 
d9‏ كان NG En‏ 

| 696. Abu Umar Al Qadhi menceritakan kepada kami, Al 

Hasan bin Abu Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, Abdurrazzag 


menceritakan kepada kami, Ma'mar memberitahukan kepada kami, 
dari Qatadah: “Bahwa Amr bin Al Ash bertayammum untuk setiap 


684 Isnadnya lemah. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


Le 


shalat.” Demikian juga yang difatwakan oleh Qatadah.” 


٧‏ ات Jelang Gis‏ بن على قا AA‏ الخري ا سعد بن 
سه ار # 


ره سنا 2 3 sor‏ 0 .8 .0 £ و و Laga‏ - ولا 
سليمان» ای عن on‏ ن ابي إسحاق» عن الحارث» عن علي 


697. Isma'il bin Ali menceritakan kepada kami, Ibrahim Al 
Harbi mengabarkan kepada kami, Sa'id bin Sulaiman mengabarkan 
kepada kami, Husyaim mengabarkan kepada kami, dari Hajjaj, dari 
Abu Ishag, dari Al Harits, dari Ali, ia mengatakan, “Bertayammum 
untuk setiap shalat.” 


- 
رو 0 


ES - ٨‏ إِسْمَاعيّل A‏ نا ابو بک نا ابْنْ مَهْدي» عَنْ 


7 2 IG oo “GS وا کاخ‎ Lo. LE -0 z اس هام‎ 
لكل صلاة.‎ AB أن عَمْرَو بْنَ العَاص قال‎ II عَنْ عامر‎ ekan 
698. Isma'il menceritakan kepada kami, Ibrahim mengabarkan 
kepada kami, Abu Bakar mengabarkan kepada kami, Ibnu Mahdi 
menceritakan kepada kami, dari Hammam, dari Amir Al Ahwal, 


bahwa Amr bin Al Ash mengatakan, “Bertayammum untuk setiap 
shalat.”987 


PAN‏ کرم ورر © Par‏ وس Jo‏ و و 


Bis - 8‏ القاضي gah‏ عْمَرَ نا ِسْمَاعيْل إسْحاق» تا إبراهيم بن 
الاج نا عَبْدُ الوارث» تا عَامرٌ SP‏ عَنْ تافع: أن اين AS‏ کان 
oor‏ 20 اي ibi MU‏ 1 1 

نّمم لكل صَلاة. 


85 Isnadnya lemah lagi mursal: HR. Al Baihagi (1/221) dari jalur Ishag Al 
Hanzali dari Abdurrazzag. Saya katakan: Oatadah tidak pernah berjumpa 
dengan Amr bin Al Ash. 

586 Isnadnya lemah: HR. Al Baihaqi (1/221) dari jalur Abu Bakar bin Abu Syaibah 

dari Husyaim. Saya katakan: Al Hajjaj bin Arthah dan Al Harits yakni Al 

A'war, keduanya lemah. 

Isnadnya lemah dan terputus: Saya katakan: Amir Al Ahwal jujur namun 

banyak salah, At-Taqrib (1/389) dan ia tidak mendengar dari Amr bin Al Ash. 


687 


— Sunan Ad-Daraguthni 


699. Al Gadhi Abu Umar menceritakan kepada kami, Isma'il 
bin Ishag mengabarkan kepada kami, Ibrahim bin Al Hajjaj 
mengabarkan kepada kami, Abdul Warits mengabarkan kepada kami, 
Amir Al Ahwal mengabarkan kepada kami, dari Nafi’: “Bahwa Ibnu 
Umar bertayammum untuk setiap shalat.” 


TG 30 و اس م‎ PER 


USAI BR مُحَمَّدُ بن إسْمَاعيْل الفارسي» نا‎ GAS - ٠ 
مُجَاهد عن ابن‎ Ss Sii بن غار عن‎ JA عن عن‎ SN عبد‎ 

من شه كم Paapin aL‏ ريسك با عي e‏ عه al‏ 
عباس قال: من السنّة أن لا يصلي SEN‏ بالتيمم إلا صلاة واحدة» ثم 


يم للصّلاة الأخرى. الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ ضَيْف. 

700. Muhammad bin Isma'il Al Farisi menceritakan kepada 

kami, Ishag bin Ibrahim mengabarkan kepada kami, Abdurrazzag 

mengabarkan kepada kami, dari Al Hasan bin Umarah, dari Al 

Hakam, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, “Termasuk 

Sunnah adalah seseorang tidak melaksanakan shalat dengan 

tayammum kecuali hanya satu shalat, kemudian bertayammum (lagi) 
untuk shalat lainnya.””?? Al Hasan bin Umarah lemah. 


س É‏ 3-0 وو واس z‏ ونه بوي وو كح م رم ' 


Pg ا أَحْمَدُ بن مُحَمّد بن سَعْدَانَ الصّيدلاني» نا شعيِب‎ - ١ 
e (SI عُمَارَة» عن‎ LI ا ابو يَحْبَى الحمّاني؛ عن‎ 


عن ابن عباس قال: من EN‏ أن لا يُصَلَى SN pa‏ من Ne‏ وَاحدّة 


701. Ahmad bin Muhammad bin Sa'dan Ash-Shaidalani 
mengabarkan kepada kami, Syu'aib bin Ayyub mengabarkan kepada 


555 Isnadnya lemah dan terputus: HR. Al Baihaqi (1/221) dari jalur Ibnu Al 


Mubarak dari Abdul Warits. Saya katakan: Amir Al Ahwal jujur namun 
banyak salah, 4t-Tagrib (1/389) dan ia tidak mendengar dari Nafi’. 

Isnadnya lemah: HR. Al Baihagi (1/221) dari jalur pengarang. Saya katakan: 
Di dalam sanadnya terdapat Al Hasan bin Umarah Abu Muhammad Al Kufi, ia 
haditsnya ditinggalkan, At-Tagrib (1/169), dan telah diriwayatkan dari Ibnu 
Abbas yang berbeda dengan ini, yaitu bahwa ia shalat semaunya dengan satu 
tayammum. 


689 


Sunan Ad-Daraguthni — 


kami, Abu Yahya Al Himmani mengabarkan kepada kami, dari Al 
Hasan bin Umarah, dari Al Hakam, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas, ia 
mengatakan, “Termasuk Sunnah adalah tidak melaksanakan lebih dari 
satu shalat dengan (satu) tayammum.” 


- و 97 ر ره‎ z 8 0.1 30 7o Pd اط‎ kan هوم‎ PANG 
Pe الحربي» نا ابْنْ‎ alal بن علي» ٿا‎ Ke SAS - ٢۲ 
ع مُجَاهد عن ابن‎ Sd عن ال‎ las عن | لحَسن بن‎ Tn) KW 
وَاحذَة.‎ HI add يُصَلى‎ Y عباس قال:‎ 
702. Isma'il bin Ali menceritakan kepada kami, Ibrahim Al 
Harbi mengabarkan kepada kami, Ibnu Zanjawaih mengabarkan 
kepada kami, Abdurrazzag mengabarkan kepada kami, dari Al Hasan 
bin Umarah, dari Al Hakam, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas, ia 
mengatakan, “Dengan tayammum tidak (boleh) dilaksanakan kecuali 
hanya satu shalat”?! 


61. Bab Makruhnya Orang yang Bertayammum Mengimami 


Orang yang Berwudhu 
Jana حلا محمد بن حفر بن رميس نا عُثمان بن مَعْبَدء نا‎ - ۳ 
Pena sen aa اِسَْاعيْلَ الكوفي‎ MU cks andi بن مَاتع‎ ak بن‎ 
الله قال: قال‎ AE حابر بن‎ PAKAN بن‎ KA عَنْ‎ NG صالح بْنُ‎ 


ta S So‏ سح روي "و بدو 2239 2 ماعو ره يی 

رسول Y P‏ المتي KAKA‏ المتو ضئين. إسناده ضعيف. 

703. Muhammad bin Ja'far bin Rumais menceritakan kepada 

kami, Utsman bin Ma'bad mengabarkan kepada kami, Sa'id bin 
Sulaiman bin Mati” Al Himyari mengabarkan kepada kami, Abu 
Isma'il Al Kufi Asad bin Sa'id mengabarkan kepada kami, Shalih bin 


٩١ Lihat keterangan yang lalu. HR. Ibnu Al Jauzi di dalam 4t-Tahgig (1/240) dari 


jalur pengarang, ia menilainya lemah karena Al Himmani dan Al Hasan bin 
Umarah 


©! Lihat keterangan yang lalu. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


Bayan mengabarkan kepada kami, dari Muhammad bin Al Munkadir, 
dari Jabir bin Abdullah, ia mengatakan, “Rasulullah SAW bersabda, 
“Hendaknya orang yang bertayammum tidak mengimami orang-orang 
yang berwudhu’ ”” Isnadnya lemah. 


3 السك لضان أن د او ثنا زياد بن ايوب نا هشيم نا 


ts. r o 


حَجَاج ع عن أبي (Ill‏ عن الْحَارث عن علي y “JG‏ يۇم ال 

: DAN A TN الط 1و‎ 

704. Al Husain bin Isma’il menceritakan kepada kami, Ziyad 

bin Ayyub menceritakan kepada kami, Husyaim menceritakan kepada 

kami, Hajjaj mengabarkan kepada kami, dari Abu Ishaq, dari Al 

Harits, dari Ali, ia mengatakan, “Hendaknya yang terikat tidak 

mengimami orang-orang yang mutlak, dan tidak pula yang 
bertayammum (mengimami) orang-orang yang berwudhu.”? 


٠‏ - حا nani‏ محمد بن OS‏ ا على بن أسد > ا 
موس عم حَجَاجٍ بإستاده MBA‏ 

705. Al Husain menceritakan kepada kami, Muhammad bin 
Syadzan mengabarkan kepada kami, Mu'alla bin Asad mengabarkan 


kepada kami, Ya'gub dan Hafsh mengabarkan kepada kami, dari 
Hajjaj, dengan isnadnya, sepert itu, mengenai tayammum. 94 


592 Isnadnya lemah: HR. Al Baihaqi (1/234) dari jalur pengarang. 

8 Isnadnya lemah: HR. Al Baihaqi (1/234) dari jalur Hafsh bin Ghiyyats dari 
Hajjaj. Saya katakan: Hajjaj bin Arthah lemah, sedangkan Al Harits adalah Al 
A'war, ia juga lemah. 

Isnadnya lemah juga karena kelemahan Al Hajjaj bin Arthah. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


694 


62. Bab Keterangan Tentang Tempat yang Dibolehkan untuk 
Bertayammum Padanya, dan Kadar (Jauhnya) dari Negeri, serta 
Tentang Mencari Air 


م اول رم A‏ دل بير یي سا 


5 ۰ - حلا AAN ani HA‏ مُحَمَّد بن الجَراح 


والقاضي الحُسَيْنْ ن إسْمَاعيل وعَلي بن محمد ن DAHAN e‏ 
b,-‏ 9 .35 ډو و مع o 2 9 e b2 se‏ 


G EREA‏ سكان الا کا عمرُو بن gi A‏ أبي ريه حا 


ماه ا لور نو سوه و عَن ان عُمَرَ JG‏ 
کنو و روو ءءء داع A‏ اخ و ووه ر 
A‏ رسول الله 3 تيمم Pa‏ يقال لَه مرد Di SA AY AN‏ 
المديتة. 


706. Yahya bin Muhammad bin Sha’id, Ahmad bin 
Muhammad bin Al Jarrah, Al Oadhi Al Husain bin Isma’il dan Ali bin 
Muhammad bin Mihran As-Sawwag menceritakan kepada kami, 
mereka mengatakan: Muhammad bin Sinan Al Oazzaz menceritakan 
kepada kami, Amr bin Muhammad bin Abu Razin mengabarkan 
kepada kami, Hisyam bin Hassan menceritakan kepada kami, dari 
Ubaidullah bin Umar, dari Nafi”, dari IbnuUmar, ia menuturkan, “Aku 
melihat Rasulullah SAW bertayammum di suatu tempat yang bernama 
Mirbad An-Na'am. Di sana beliau masih bisa melihat rumah-rumah di 
Madinah.” 5 


9۶7  Isnadnya hasan: HR. Al Bukhari dalam kitab Tayammum secara muallaq dan 
mauguf pada Ibnu Umar, Dikeluarkan juga oleh Al Baihagi (1/224); Al Hakim 
(1/180) dari Muhammad bin Sinan, ia mengatakan, “Ini hadits shahih. Amr bin 
Muhammad bin Abu Razin meriwayatkan sendirian, ia seorang yang jujur, 
namun Asy-Syaikhani tidak mengeluarkannya, tapi Yahya bin Sa'id Al 
Anshari dan yang lainnya menyepakatinya, dari Nafi” dari Ibnu Umar.” 
Semantara Ad-Daraguthni mengatakan di dalam Al ‘lal, “Yang benar adalah 
yang diriwayatkan oleh yang lainnya dari Ubaidullah secara mauguf. Begitulah 
yang diriwayatkan طاعه‎ Ayyub, Yahya bin Sa'id Al Anshari, Ibnu Ishag dan 
Ibnu Ajlan secara mauguf. Disebutkan juga oleh Al Bukhari di dalam kitab 
Shahihnya secara mua 'allag.” 


(494) — Sunan Ad-Daraquthni 


A z HEA‏ .35 30 وهو 


GA - ۷‏ ابو مُحَمَّد ig‏ صاعدء kama‏ ن زنبور ا فضيل بن 


م 0 3 BB.‏ | رم لس شا ل 


عاض عن محمد ٿن a ja Dina‏ بمربد الم 
e‏ وَهْوَ على ثلاث SEN‏ من BA‏ ل المديتة ولش مش 


707. Abu Muhammad bin Sha'id menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Zunbur mengabarkan kepada kami, Fudhail bin Iyadh 
mengabarkan kepada kami, dari Muhammad bin Ajlan, dari Nafi': 
“Bahwa Ibnu Umar bertayammum di Marbad Al-Na'am dan 
melaksanakan shalat, yaitu pada posisi tiga mil dari Madinah, 
kemudian ia masuk ke Madinah ketika matahari masih tinggi, namun 
ia tidak mengulanginya.” 


02 تا يح‎ ggah HP pai نا‎ PA PS PASS = NA 
Aa بإستاده‎ DI سعيد» عن ابنِ‎ 


ےم 


708. Al Husain bin Isma’il menceritakan kepada kami, Hafsh 
bin Amr mengabarkan kepada kami, Yahya bin Sa'id mengabarkan 
kepada kami, dari Ibnu Ajlan, dengan isnadnya, seperti itu.” 


Es - ۹‏ عْمَرَ القاضيء BAU‏ شن ABU‏ 
es‏ » عَنْ سُفيَانَ» a gni‏ افع قال: د َم أبن غير على 
لي Ja‏ أذ ميل من GA‏ فصلى BA AA pas Jasi‏ 
يعد الصّلاة. 

709. Abu Umar Al Oadhi menceritakan kepada kami, Ahmad 

bin Manshur mengabarkan kepada kami, Yazid bin Abu Hakim 


Isnadnya shahih: HR. Al Bukhari secara mu'allag pada kitab Tayammum: Al 
Baihagi (1/224) dari jalur Ibnu Uyainah dari Muhammad bin Ajlan. 
Lihat keterangan yang lalu. 


696 


697 


Sunan Ad-Daraguthni — 


Be aa ta ag, 


mengabarkan kepada kami, dari Sufyan, Yahya bin Sa'id 
mengabarkan kepada kami, dari Nafi”, ia menuturkan, “Ibnu Umar 
bertayammum pada jarak satu mil atau dua mil dari Madinah, lalu ia 
melaksanakan shalat Ashar, kemudian ia tiba (di Madinah) sementara 
matahari masih tingi, namun ia tidak mengulangi shalat.” 


د٧۷‏ ت MSI AS‏ بن jalal‏ سلا محمد بن ادان ا مل 
تا شَريِكء عَنْ أبئ إِسْحَاق» عن الحَارثء عَنْ علي قال: إذا اجب 
JII‏ في السفر AU IE‏ وَبَيْنَ آخر الوّقتء فإن لم يجد المَاء AG‏ 
وصلى. 

710. Al Husain bin Isma'il menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Syadzan menceritakan kepada kami, Mu'alla 
mengabarkan kepada kami, Syarik mengabarkan kepada kami, dari 
Abu Ishag, dari Al Harits, dari Ali, ia mengatakan, “Apabila seseorang 
mengalami junub dalam perjalanan, yang mana waktunya mendesak 


antara dirinya dan akhir waktu (shalat), bila tidak menemukan air, 
hendaklah bertayammum lalu melaksanakan shalat.” 


63. Bab Bolehnya Bertayammum Bagi yang Tidak Menemukan 
Air Selama Bertahun-Tahun 


1 ےک LA Ga‏ بن عيسى بن السکین» ا عبد الحميد بن محمد 


2 ۳و م را 2 هام و وار ود aa 22 2 oto. OH A‏ 7 0 
بن المستا» نا مخلد بن يزيد نا سفيان» عن ايوب وخالد الحذاي عن 


بي AG‏ عَنْ عَمٌُرو بن OI‏ عن ابي 33 قال: قال رسول الله : 
2 0 » - 3 "و هو س E‏ و ه سم 
الصعيد الطيب وضوء المسلم ONG‏ لم يجد SN‏ عَشْرَ سنين. 


8 Isnadnya shahih: HR. Al Baihaqi (1/131-132) dari jalur Muhammad in 
Ja'syam dari jalur Sufyan. 

٥  Isnadnya shahih: HR. Al Baihaqi (1/131-132) dari jalur Muhammad in 
Ja'syam dari jalur pengarang. Saya katakan: Al Harits adalah Al A'war, ia 
lemah. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


711. Ahmad bin Isa bin As-Sukain menceritakan kepada kami, 
Abdul Hamid bin Muhammad bin Al Mustam mengabarkan kepada 
kami, Makhlad bin Yazid mengabarkan kepada kami, Sufyan 
menceritakan kepada kami, dari Ayyub dan Khalid Al Hadzdza', dari 
Abu Oilabah, dari Amr bin Bujdan, dari Abu Dzar, ia berkata, 
“Rasulullah SAW bersabda, “Tanah yang baik (suci) adalah alat 
bersuci bagi orang muslim walau pun ia tidak menemukan air hingga 


sepuluh tahun” ۷۸ 


o -70 3 ه‎ 4 aa 


(GAS - ٢‏ لحسين بن اِسْمَاعيل نا يعقوب بن إبرَاهيم» نا ابن علية» 
ož i ;‏ 3 وه TE a b NE‏ .0 32 70 ° ےم o% o -  -‏ ړا 
نا أيوب» عن أبي قلابة» عن رحل من بني عامر قال: نعت لى أبو > 


روو :۶ و نکد بر 2 Fuz‏ الب هه ره و و يو وو 

aik‏ فقلت: أنت yi‏ ذر؟ قال إن أهلي SAS‏ ذاكَ. قال: قلت: يا 
da‏ الله هَلكت. قال: وما أهلكك. قلت: Ss Si‏ عن المَاء ومعي 
م Z o‏ در ه Aan RR RPA‏ نه SEN‏ 2 5 20- ا Sae‏ 
أهلي فتصيبني الجتابَة. فقال رَسُول BB‏ إن الصعيد الطيب طهورٌ U‏ 


712. Al Husain bin Isma'il menceritakan kepada kami, Ya'qub 
bin Ibrahim mengabarkan kepada kami, Ibnu Ulayyah mengabarkan 
kepada kami, Ayyub mengabarkan kepada kami, dari Abu Oilabah, 
dari seorang laki-laki dari Bani Amir, ia menuturkan, “Abu Dzar 
memanggilku, maka aku pun mendatanginya, lalu aku berkata, 
“Engkaukah Abu Dzar?” Ia menjawab, “Keluargaku menyatakan 
begitu.” Lalu aku berkata, “Wahai Rasulullah, aku telah binasa.' 
Beliau bertanya, “Apa yang membinasakanmu?” Aku jawab, “Aku 
tidak punya air, sementara aku bersama istriku, lalu aku mengalami 
junub.” Rasulullah SAW pun bersabda, “Sesungguhnya tanah yang . 
baik (suci) adalah alat bersuci selama engkau tidak menemukan air, 


700 


Isnadnya shahih: HR. Abu Daud (332), At-Tirmidzi (124), Al Hakim (1/176- 
77); Ahmad (5/180); Al Baihaqi (1/112) dari jalur Sufyan. Al Hafizh 
mengatakan di dalam At-Tagrib (2/66), “Abu Oilabah meriwayatkan sendirian 
dari Amr bin Bajdan, ia tidak diketahui kredibilitasnya.” Saya katakan: Ia 
dinilai tsigah oleh Al Ajli (1250) dan disebutkan oleh Ibnu Hibban di dalam 
Ats-Tsigat. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


walaupun hingga sepuluh tahun. Kemudian bila engkau menemukan 
air, maka hendaklah menyentuhkannya ke kulitmu?” 


لس تمه وه و 222 


۳ - قال: DI A Sik‏ اِسْمَاعبْل alay MEA‏ القلوسي 
il ang 3 gi‏ بك a‏ اا hg‏ 
ٿا ابي عن aa‏ عَنْ عَم ابي ea‏ عن ابي ' ذرٌ قال: 
تبت BA‏ فقال: یا ابا 33 إن Kanal‏ طَهُوْرٌ SA‏ يجد المَاء عَشرَ 

A Sang Bp . Ne‏ فأمسّه يَشرتك. 


713. Ia mengatakan: Al Husain bin Isma'il menceritakan 
kepada kami, Abu Yusuf Al Oulusi Ya'qub bin Ishaq dan Abu Bakar 
bin Shalih menceritakan kepada kami, keduanya mengatakan: Khalaf 
bin Musa Al Ammi mengabarkan kepada kami, ayahku mengabarkan 
kepadaku, dari Ayyub, dari Abu Oilabah, dari pamannya yakni Abu 
Al Muhallab, dari Abu Dzar, ia menuturkan, “Aku mendatangi Nabi 
SAW, lalu beliau bersabda, “Wahai Abu Dzar, sesunguhnya tanah 
yang baik (suci) adalah alat bersuci bagi yang tidak menemukan air 
(walaupun hingga) sepuluh tahun. Bila engkau menemukan air, maka 
sentuhkanlah pada kulitmu” 71 


AT‏ | لاس نن تیت تا ين نن gn‏ الد 


r r 


اْحَذَاء عَنْ أب قلابق عَنْ عَمْرِو بن بُجْدَان قال: ng‏ ذر عن 
ابي 4 قال: إن الصَعيّدَ | A‏ ور ووا 


Sor 


فإذا وَجَدَ الْمَاء فليمس op cela ng‏ ذلك هو JS‏ 


71 Isnadnya lemah: HR. Abu Daud (333). Saya katakan: Isnadnya lemah, di dalam 
sanadnya terdapat seseorang yang tidak diketahui, yaitu seorang laki-laki dari 
Bani Amir. 

Isnadnya lemah: Saya katakan: Khalaf bin Musa Al Ami jujur namun banyak 
keliru, At-Tagrib (1/227), sedangkan ayahnya yaitu Musa bin Khalaf Al Ami, 
jujur, ahli ibadah namun sering mengira-ngira, At-Tagrib (2/283). 


702 


— Sunan Ad-Daraguthni 


714. Al Husain menceritakan kepada kami, Al Abbas bin 
Yazid mengabarkan kepada kami, Yazid bin Zurai” mengabarkan 
kepada kami, Khalid Al Hadzdza' mengabarkan kepada kami, dari 
Abu Oilabah, dari Amr bin Bujdan, ia mengatakan, “Aku mendengar 
Abu Dzar, dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Sesungguhnya tanah 
yang baik (suci) adalah alat bersuci bagi seorang muslim walaupun 
hingga sepuluh tahun. Bila ia menemukan iar, maka hendaklah 
menyentuhkan air pada kulitnya (berwudhu), karena sesngguhnya itu 
lebih baik?” 


Mo‏ - دن الح GA Ji ۸ ú ERA‏ نا H Kas‏ فان عن 
ڪالب عن أب لقع pd gara‏ عن أب uh‏ 
ab 7 J6, ál 86‏ ذلك ھور 

715. Al Husain menceritakan kepada kami, Abu Al Bakhtari 
mengabarkan kepada kami, Qabishah mengabarkan kepada kami, 
Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Khalid, dari Abu Qilabah, dari 
Mihjan atau Abu Mihjan, dari Abu Dzar, dari Nabi SAW, sepert itu. Ia 


juga menyebutkan (dalam redaksinya): “Karena sesungguhnya itu 
adalah alat bersuci.”"4 


SEA = 15‏ ده قال الشّيخ: ان حَنَان هو kana‏ 
نْ عَمْرو بْنِ حتان الحمئصي» a s‏ بن بشي عن قاد عَنْ 
بي قلابق عَنْ رَجَاءِ بن عَاس ni‏ در شرل شال رول لله 2 
| الصّعيْدُ Hah‏ وَضوء ولو ae‏ سنيْنَ. p‏ وَجَدْتَ الْمَاءِ Bada EA‏ 
Jé ÁS‏ رَحَاء عامر. NA‏ ی ا كنا IE‏ له غ 
اه ož‏ - 3 


703 Isnadnya lemah. 
704 Lihat keterangan yang lalu. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


716. Al Husain menceritakan kepada kami, Ibnu Hanan 
mengabarkan kepada kami, -Syaikh (Ad-Daraguthni) mengatakan, 
“Ibnu Hanan adalah Muhammad bin Amr bin Hanan Al Himshi.”- 
Bagiyyah mengabarkan kepada kami, Sa'id bin Basyir mengabarkan 
kepada kami, dari Qatadah, dari Abu Oilabah, dari Raja’ bin Amir, 
bahwa ia mendengar Abu Dzar mengatakan, “Rasulullah SAW 
bersabda, “Tanah yang baik (suci) adalah alat berwudhu walaupun 
selama sepuluh tahun. Lalu bila menemukan air, maka hendaklah 
engkau menyentuhkannya pada kulitmu’. ® Demikian yang 
dikatakan Raja' bin Amir. Yang benar adalah seorang laki-laki dari 
Bani Amir sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Ulayyah dari 


Ayyub. 


64. Bab Bolehnya Bertayammum Bagi yang Memiliki Luka di 
Samping Menggunakan Air dan Membalut Luka 


r 
So. 0 18 - 


BAS - 7‏ الحسينث بْنْ Gh‏ ا عبد الله ip‏ شب شبيب» حَدني عبد 


” ,? 
با قير ار ٥‏ سن o is.‏ 2 10 


الله بن A ds SAS‏ عبد الله بن ئافع» عن الليّث بن سعد عَنْ 
ه بن حمزه الزبيري» حدني د بن نالع ا لطن ا 


رم o‏ مامه ره Lrg o- o fos 1- | fr‏ سس £ 1 ai‏ لاه 
12 ځا اس و ر amin Be Se EN BE an‏ لی و Pm‏ 
DA bagi aa iu‏ ليس Lai tele lagan‏ صعيدا طيباء ثم وَجَدَا 
a ngi‏ هوه r g P 7 PUN Ld‏ 8 خي ا 213 
الْمَاءِ بَعْدُ في الوقتء فَأَعَادَ GAT‏ الصّلاة بوضوء ولم يعد الآخر. ثم 
صن سم Te‏ سل اه د É o EE A E ae‏ رو 2 obro b‏ 2 
يا Syah‏ الله BB‏ فذكرًا ذلك له فقال للذي لم يعد: أصبت وأجزائك 
سو سم Aa‏ سن که P‏ .د كم م o‏ وره 8 y o7‏ هو و 
صلاتك. وقال للذي Eoy‏ وَأعَادَ: لك الاجر ga‏ تفرد به عبد الله بن 

افع عن SIN‏ بهذا الاسٌاد SAI PU Mala‏ وغيره. 

717. Al Husain bin Isma'il menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Syabib mengabarkan kepada kami, Abdullah bin 
Hamzah Az-Zubairi menceritakan kepadaku, Abdullah bin Nafi” 
menceritakan kepadaku, dari Nafi”, dari Al-Laits bin Sa'd, dari Bakar 


705 Lihat takhirj hadits no. 712. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


bin Sawadah, dari Atha' bin Yasar, dari Abu Sa'id, ia mengatakan, 
“Dua orang laki-laki keluar dalam suatu perjalanan, lalu tibalah waktu 
shalat, sedangkan keduanya tidak membawa air, lalu keduanya pun 
bertayammum dengan tanah yang baik, kemudian (setelah shalat) 
mereka menemukan air ketika masih dalam waktu shalat tersebut, lalu 
salah satunya mengulangi shalat dengan berwudhu, sedangkan yang 
seorang lagi tidak mengulang. Kemudian keduanya menemui 
Rasulullah SAW dan menceritakan hal itu kepada beliau, beliau pun 
bersabda kepada orang yang tidak mengulangi shalatnya, “Engkau 
benar, dan shalatmu sah.” Lalu beliau mengatakan kepada orang yang 
berwudhu dan mengulangi shalatnya, “Bagimu pahala dua kali’ 6 
Abdullah bin Nafi? meriwayatkan sendirian dari Al-Laits dengan isnad 
ini secara muttashil (bersambung), sementara Ibnu Al Mubarak dan 
yang lainnya menyelisihinya. 


PMR بن إسماعيل الفارسي» تا إسحاق بن‎ Kasan GAS - ٨ 
PGA لَيّت عن بكر بن‎ IE عَنْ عبد الله بن‎ SN عَبْدُ‎ 
وك و بژ با‎ : ea ا‎ ( 


0 Pd ونو | سم‎ PA S o ea 5 A 
ولم يذكر‎ CAB حتابة‎ CARA عَطَاء بن يُسَار: أن رجلين‎ 
718. Muhammad bin Isma'il Al Farisi menceritakan kepada 
kami, Ishag bin Ibrahim mengabarkan kepada kami, Abdurazzag 
menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Al Al Mubarak, dari 
Laits, dari Bakar bin Sawadah, dari Atha' bin Yasar: Bahwa dua orang 
laki-laki mengalami junub, lalu keduanya bertayammum. Seperti itu, 
namun tidak menyebutkan Abu Sa'id. 


16 Isnadnya lemah: HR. Abu Daud (338): An-Nasa'i (1/213); Ad-Darimi (1/190); 
Al Baihagi (1/231); Al Hakim (1/176-179) dari Abdullah bin Nafi'. Abu Daud 
mengatakan, “Selain Ibnu Nafi’ meriwayatkannya dari Al-Laits dari Umairah 
bin Abu Najiyah dari Bakar bin Sawadah dari Atha' bin Yasar dari Nabi 
SAW.” Abu Daud juga mengatakan, “Disebutkannya Abu Sa'id Al Khudri di 
dalam hadits ini adalaha (redaksi yang) tidak terpelihara, dan ini mursal.” 


Sunan Ad-Daraguthni — 


- 
Sor ا‎ r 


SAI کتاب‎ Hbd RN ji عبْدُ الله بن سُنيْمَانَ‎ Cia - ٩ 


A‏ وخ U‏ و خد 1 من 1 Í‏ 1 :1 و رن و LK z‏ عن 


ده o ə‏ رهم از 6 1 م ه - ETA‏ رم وس ,0 Er Te‏ 
الزبير بن خريق» عَنْ عطاءء عَنْ حابر قال: خرَجنا في سف Moh‏ 
Ne Pe >‏ ر an a Tn‏ £ ا JEN‏ 4 
رجلا مٿا حجر فشجةه في رأسه» ثم EN‏ فسَأل أَصْحَابَهُ: هل Osa‏ 


8 في tea‏ الاما جد اك at aah‏ تقد على الماء: 
JAS‏ فلا Uni‏ عَلَى رَسُوٌل الله AB‏ بذلك» فقال: SI‏ 
AE‏ الله. ألا سألا إذ لم sús 2 mai‏ العي S uf JÉN‏ 


سائ تحسده.: شلك مو سی: 
Abdullah bin Sulaiman bin Al Asy’ats menceritakan‏ .719 
kepada kami suatu lafazh dari kitab An-Nasikh wa Al Manshukh,‏ 
Musa bin Abdurrahman Al Halabi mengabarkan kepada kami,‏ 
Muhammad bin Salamah mengabarkan kepada kami, dari Az-Zubair‏ 
bin Khuraig, dari Atha', dari Jabir, ia mengatakan, “Kami berangkat‏ 
dalam suatu perjalanan, lalu seorang laki-laki di antara kami terkena‏ 
batu sehingga kepalanya terluka. Kemudian ia bermimpi (basah), lalu‏ 
bertanya kepada para sahabatnya, “Apakah kalian menemukan‏ 
rukhsah bagiku untuk bertayammum?” Mereka menjawab, “Kami‏ 
tidak menemukan rukhshah bagimu karena engkau mampu‏ 
menggunakan air.” Maka ia pun mandi, lalu ia meninggal. Ketika‏ 
kami sampai kepada Rasulullah SAW, hal itu diceritakan kepada‏ 
beliau, maka beliau pun bersabda, “Mereka telah membunuhnya,‏ 
semoga Allah membunuh mereka. Mengapa mereka tidak bertanya‏ 
bila tidak mengetahui? Sesungguhnya obat (penawar) ketidaktahuan‏ 
(kebodohan) adalah bertanya. Sebenarnya cukup baginya untuk‏ 
bertayammum dan membalut —atau memperban- lukanya, kemudian‏ 
mengusap di atasnya dan membasuh semua tubuhnya (selain bagian‏ 
luka itu) ”'”! Keraguan redaksi dari Musa.‏ 


707 Isnadnya lemah: HR. Abu Daud (336): Al Baghawi di dalam Syarh As-Sunnah 


— Sunan Ad-Daraguthni 


aya n 


قال ابو بکر: لو بها jt‏ مَكَة وَحَمَنَهَا id Jal‏ 
P‏ ره 0 
يروه عن | عَطاء عن حابر غير الزبير BA‏ ولیس بالقوي. ag‏ 


الأوْرّاعي lap‏ عَنْ عَطَاءِ عَن ابن عباس واحتلف عَن CN‏ فقيل عَنْهُ 
عَنْ a A cht‏ زار الأوْرّاعي s‏ عَنْ عَطاء 
عن الي هه و هو الصوّاب. وَقال ابن أبي حَاتم: Hb‏ أبي وأا ag‏ 
ola) NG KA‏ ابن أبي Ha‏ عن CAN‏ عن اشنا بن 
مسل عن 6 celah‏ $ ابن ya‏ واس Had‏ 
Abu Bakar TEER A “Sunnah ini hanya PE T oleh‏ 
orang-orang Makkah, lalu sampai kepada warga Jazirah. Tidak ada‏ 
yang meriwayatkannya dari Atha' dari Jabir selain Az-Zubair bni‏ 
Huraiq, dan ia tidak kuat. Al Auza'i menyelisihinya, mereka‏ 
meriwayatkannya dari Atha' dari Ibnu Abbas. Ada perbedaan jalur‏ 
pada Al Auza'i, ada yang mengatakan darinya, dari Atha', ada juga‏ 
yang mengatakan darinya: Telah sampai kepadaku dari Atha'. Al‏ 
Auza'i memursalkannya pada bagian akhirnya, dari Atha’ dari Nabi,‏ 
dan itulah yang benar. Ibnu Abi Hatim mengatakan, “Aku tanyakan‏ 
kepada Ayahku dan Abu Zur'ah tentang itu, keduanya mengatakan:‏ 
“Ibnu Abi Al Isyrin meriwayatkannya dari Al Auza'i, dari Isma'il bin‏ 
Muslim, dari Atha', dari Ibnu Abbas.” Lalu menyandar hadits itu.”‏ 


ah Ki KAN‏ 1 6 بن موس ا هقل ap‏ زياد عن الأوراعي قال: 


قال عَطاءء عن ابن عبّاس: أن رجلا أصابئة جراحة على عَهّد Jag‏ لله 


(313), Ibnu Al Jauzi di dalam At-Tahgig (1/243) dari jalur Musa bin 
Abdurrahman Al Halabi. Saya katakan: Az-Zubair biin Khuiraig maula Aisyah 
haditsnya lemah, At-Tagrib (1/258). Az-Zaila'i mengira di dalam ta'lignya 
sehingga menyandarkannya kepada Abu Daud dan Ibnu Majah, padahal tidak 
terdapat di sana, adapun yang ada di sana adalah hadits Ibnu Abbas yang 
berikut. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


22... 


Be 8‏ جحتابةء فاستفتى فأفتي بِالُْسْلء JAR‏ فَمَاتَ. AB‏ ذَلِكَ 
MA‏ قَتَلوهُ لهم الله. JL‏ يَكَنْ شفاء العىّ AJA‏ قال عَطَاء: 
METE‏ سكل عَنْ ذلك بعد فقال: لَوْ عسل حسده ورك 


Kea SA حَيّث‎ aah, 

720. Dibacakan kepada Abu Al Oasim Abdullah bin 
Muhammad bin Abdul Aziz dan aku mendengarkan, Al Hakam bin 
Musa menceritakan kepada kalian, Higl bin Ziyad mengabarkan 
kepada kami, dari Al Auza'i, ia mengatakan: Atha' berkata, dari Ibnu 
Abbas: “Bahwa seorang laki-laki memiliki luka pada masa Rasulullah 
SAW, lalu ia mengalami junub, lalu ia bertanya dan dijawab bahwa ia 
harus mandi, maka ia pun mandi tapi lalu ia meninggal. Kemudian hal 
itu sampai kepada Nabi SAW, maka beliau pun bersabda, “Mereka 
telah membunuhnya, semoga Allah membunuh mareka. Bukankah 
obat (penawar) kebodohan adalah bertanya?” Atha’ mengatakan, 
“Telah sampai kepadaku, bahwa Nabi SAW ditanya tentang itu, lalu 
beliau bersabda, “Seandainya ia membasuh tubuhnya dan melewatkan 


kepalanya yang terluka itu, maka itu sudah cukup 98 


20 -032 مو راو ه۶‎ r سكم‎ Pd 0 بو‎ NAN 
بْنْ مُوْسَى بإستاده‎ a الْمَحَامليَ» ا‎ A - ١ 


721. Al Mahamili menceritakannya kepada kami, Az-Za’ farani 
mengabarkan kepada kami, Al Hakam bin Musa mengabarkan kepada 
kami, dengan isnadnya, seperti itu." 


عو [as o‏ ر ož‏ 3 وهو رورو 


opa BPA SEA وعد‎ a 


عن CA!‏ عن AEA‏ عن ابن عَبٌاس عن النبي [a‏ بتحوه cs)‏ آخره 


err ت‎ 


708 


Isnadnya lemah lagi terputus: HR. Abu Daud (337); Ibnu Majah (572) dari 
jalur Al Auza’i. Saya katakan: Al Auza’i tidak mendengar dari Atha’. 


709 Lihat keterangan yang lalu. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


ل فول هقل. 

722. Al Husain bin Isma'il menceritakan kepada kami, Abu 

Utbah mengabarkan kepada kami, Ayyub bin Suwaid mengabarkan 

kepada kami, dari Al Auza'i, dari Atha', dari Ibnu Abbas, dari Nabi 

SAW, seperti itu, hingga bagian akhirnya seperti ucapan (yang 
dikemukakan) 0 


. 38 PAN 


yA Ga - ۳٣‏ مُحَمَد بْنُ صاعد ihg‏ بکرا 3 قالاً: و 


We A قال:‎ AA ؛‎ Tana قال:‎ 7 SA Ha بن‎ AI 3 


شط أن آي واج أل : Kakak‏ أن رجلا أَصَاَهُ رح في 
KK. J3 a%‏ اح احلا yG‏ بالاغتسّال» Jas‏ فكرٌ 
فَمَاتَ. فبلغ غ ذلك ابي < JÓ‏ 23 3 الله. آل يکن شقاء العي 
السُوَالَ؟ قال عطاء: ig‏ أذ 0 PLB‏ ذلك Fb‏ 


PAPAN حَيْثْ أَصَابَة‎ ah ده ورك‎ Yak 

723. Abu Muhammad bin Sha'id dan Abu Bakar An-Naisaburi 
menceritakan kepada kami, keduanya mengatakan: Al Abbas bin Al 
Walid bin Mazyad mengabarkan kepada kami, ayahku mengabarkan 
kepadaku, ia mengatakan: Aku mendengar Al Auza'i mengatakan: 
Telah sampai kepadaku dari Atha' bin Abu Rabah, ia mendengar Ibnu 
Abbas mengabarkan: “Bahwa seorang laki-laki terluka di masa 
Rasulullah SAW, lalu ia bermimpi (basah), kemudian ia disuruh 
mandi, maka ia pun mandi, kemudian hal itu memperparah sehingga 
ia meninggal. Lalu hal itu sampai kepada Nabi SAW, maka beliau pun 


bersabda, “Mereka telah membunuhnya, semoga Allah membunuh ` 


mereka. Bukankah obat penawar kebodohan (ketidak-tahuan) adalah 
bertanya?” Atha' mengatakan: Telah sampai kepada kami, bahwa 
Rasulullah SAW ditanya tentang hal itu, maka beliau bersabda, 
“Seandainya ia membasuh tubuhnya dan melewatkan kepalanya yang 


70 Lihat keterangan yang lalu. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


terkena luka itu” ١ 


CIK - ٤‏ القارسي» تا إِسْحَاق ثِنْ SN KEN el‏ عن 
AYI‏ عَنْ رَجْلء عَنْ عَطاء عن ابن عبّاسء عن النَبي ؤي بتحوه. 
Al Farisi menceritakan kepada kami, Ishag bin Ibrahim‏ .724 
mengabarkan kepada kami, Abdurrazzag mengabarkan kepada kami,‏ 
dari Al Auza'i, dari seorang laki-laki dari Atha', dari Ibnu Abbas, dari‏ 
Nabi SAW, dengan yang serupa itu.‏ 
٤ PENA‏ 
í :‏ 


H المغيرّة»‎ fa H (LAI اسْمَد بن عبد‎ E حدنا القارسي»‎ - ٥ 


الأورّاعي قال: A‏ عن عَطای عن ابن عباس» مثل حَديث الوليد : 
مزيد. 

` 725. Al Farisi menceritakan kepada kami, Ahmad bin Abdul 
Wahhab mengabarkan kepada kami, Abu Al Mughirah mengabarkan 
kepada kami, Al Auza'i mengabarkan kepada kami, ia mengatakan: 


Telah sampai kepadaku, dari Atha', dari Ibnu Abbas, seperti hadits Al 
Walid bin Mazid.”'? 


BAL - ٩‏ الْحْسَيْنُ بن اِسْمَاعيل PELEGAS‏ مُئلې تا 


رس o- 3 a‏ لا جع of‏ ړا د «# Naa eta‏ عر كل > يه o‏ .- ےم س 
A‏ عَبْد الله نا الأوْرّاعي قال: k‏ أن عَطاء ن ابي رباج سَمِعَ 
ئن کس ميد عن BD‏ تخر ول gi IP‏ وهنا 


726. Al Husain bin Isma'il menceritakan kepada kami, 


71 Isnadnya lemah lagi terputus: HR. Al Baihaqi (1/227) dari jalur Muhammad 
bin Ya'gub dari Al Abbas bin Al Walid bin Mazid. 

Isnadnya lemah lagi terputus: Di dalam sanadnya terdapat seseorang yang tidak 
diketahui, yaitu gurunya Al Auza'i. 

Lihat keterangan yang lalu. 


712 


713 


— Sunan Ad-Daraguthni 


Abdullah bin Abu Muslim menceritakan kepada kami, Yahya bin 
Abdullah mengabarkan kepada kami, Al Auza'i mengabarkan kepada 
kami, ia mengatakan: Telah sampai kepadaku, bahwa Atha' bin Abu 
Rabah mendengar Ibnu Abbas mengabarkan dari Nabi SAW, seperti 
ucapan (yang dikemukakan oleh) Al Walid bin Mazid.” Isma'il bin 
Yazid bin Sama'ah dan Muhammad bin Syu'aib mengkuatkan kedua 
riwayat tadi. 


65. Bab Bolehnya Mengusap pada Sebagian Kepala 


٧‏ - سنا از BN Pp A‏ بن لان نا الشّافعي» نا 
يَحَْى MS‏ عَنْ حَمّاد بن OA ale, AG‏ عن ابن 
BA nga aaa‏ 


727. Abu Bakar An-Naisaburi menceritakan kepada kami, Ar- 
Rabi” bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, Asy-Syafi'i 
mengabarkan kepada kami, Yahya bin Hassan mengabarkan kepada 
kami, dari Hammad bin Zaid dan Ibnu Ulayyah, dari Ayyub, dari Ibnu 
Sirin, dari “Amr bin Wahb Ats-Tsaqafi, dari Al Mughirah bin 
Syu'bah: “Bahwa Nabi SAW berwudhu, lalu mengusap ubun-ubunnya 
dan bagian atas sorban (tutup kepala)nya dan khuffnya.”' 


ES - ٨‏ مُحَمَّدُ ji‏ ملصور إن ا ي حه ا ف غا 
Su J‏ سَُيْمَانَ (ح) وا د la‏ 


r o o 


الْمقدَام» IH‏ المخد عن 2 PK Ha‏ بن عبد الله PA‏ 
agi‏ عن SERI‏ مسح على gah‏ رقم راسه 5 


14 Lihat keterangan yang lalu. 


15  Isnadnya shahih. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


a 
728. Muhammad bin Manshur bin Abu Al Jahm menceritakan 
kepada kami, Nashr bin Ali mengabarkan kepada kami, Al Mu'tamir 
bin Sulaiman mengabarkan kepada kami {h} Ali bin Abdullah bin 
Mubasysyir menceritakan kepada kami, Ahmad bin Al Miqdam 
mengabarkan kepada kami, Al Mu'tamir mengabarkan kepada kami, 
dari ayahnya, Bakar bin Abdullah Al Muzani menceritakan kepadaku, 
dari Ibnu Al Mughirah, dari ayahnya: “Bahwa Nabi SAW mengusap 
bagian atas khuffnya dan bagian depan kepalanya serta bagian atas 
sorban (tutup kepalanya).”'* 


PANA‏ مار 3 لا مداع هو و 


GAS - 5‏ ابن مبشرء تا HA‏ المقدا» نا gada‏ عَنْ أيه عَنْ 
PS‏ عن KI‏ عَن ابن a‏ عَنْ أي : عن Ai BU‏ وقال 
TA‏ أن aa BD‏ على ah‏ رأسه pasang‏ ناصيته) ومسح 
ls‏ وگه - 2 r‏ 

729. Ibnu Mubasysyir menceritakan kepada kami, Ahmad bin 

Al Migdam mengabarkan kepada kami, Mu'tamir mengabarkan 
kepada kami, dari ayahnya, dari Bakar, dari Al Hasan, dari Ibnu Al 
Mughirah, dari ayahnya, dari Nabi SAW, seperti itu. Nashr bin Ali 
mengatakan (dalam redaksinya): “Bahwa Nabi SAW mengusap 


bagian depan kepalanya, bagian depan ubun-ubunnya, dan mengusap 
bagian atas khuffnya dan tutup kepalanya.” 


Pa لسن‎ MP د‎ a 
ومسح‎ Lena ma, Cop اش‎ Na A بن‎ Ta 


16 Isnadnya shahih: HR. Muslim dalam kitab Thaharah (Bersuci) no. 82 dari jalur 
Umayyah bin Bustham dan Muhammad bin Abdul A'la dari Al Mu'tamir. 
77  Isnadnya shahih: HR. Abdu Daud (150). 


— Sunan Ad-Daraguthni 


على الخفين والعمَامة. قال بکرٌ: وقد سمعتة من ابن المغيرة. 
Abu Bakar An-Naisaburi menceritakan kepada kami,‏ .730 
Abdurrahman bin Bisyr bin Al Hakam mengabarkan kepada kami,‏ 
Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami, Sulaiman At-Taimi‏ 
mengabarkan kepada kami, dari Bakar, dari Al Hasan, dari Ibnu Al‏ 
Mughirah bin Syu'bah, dari ayahnya: “Bahwa Nabi SAW berwudhu‏ 
dan mengusap ubun-ubunnya serta mengusap bagian atas kuffnya dan‏ 
sorban (tutup kepalanya).” Bakar mengatakan, “Dan aku pun telah‏ 
mendengarnya dari Ibnu Al Mughirah.”‏ 


66. Bab Mengusap Khuff (Sepatu) 


celah NU Se Pa >ú WAS - vri‏ كا 
NE Gdg P‏ ا الأعْمَش» Sepa‏ 
JG‏ بال D CP LA‏ فقيل لَۀ: Jail‏ هَذَا وقد 
لت" قال: عم. رت رَسُولَ الله فق gan AN‏ عَلَى ii‏ 
قال AI‏ قال iba OGS AI‏ هَذَا الْحَديْثء ON‏ حَريْراً كان 
DI‏ بَعْدَ رول الْمَائِدة هذا حَديْث أبئ J6; ca‏ عيْسى إن 


. #0 > 


وش فقيل لَهُ: tu‏ عرو Ja‏ هذا وَقَدْ بُلت؟ فقال: وَمَا ALI‏ 


وقد رایت رَسُوْل الله 8 يَمْسح على حُفيّه. فكان CA‏ عَبْد الله 
an‏ ذلك لأن LIA‏ كان بَعْدَ رول المَائدة. 

731. Al Qadhi Al Husain bin Isma'il menceritakan kepada 

kami, Ya'gub bin Ibrahim mengabarkan kepada kami, Abu 
Mu'awiyah dan Isa bin Yunus mengabarkan kepada kami, keduanya 
mengatakan: Al A' masy mengabarkan kepada kami, dari Ibrahim, dari 
Hammam, ia menuturkan, “Jarir buang air kecil, kemudian berwudhu 


18 Isnadnya shahih: HR. Muslim dalam kitab Bersuci (no. 82). 


Sunan Ad-Daraguthni — 


dan mengusap khuffnya, lalu dikatakan kepadanya, “Engkau 
melakukan ini padahal engkau tadi buang air kecil?” Ia menjawab, 
“Benar. Aku pernah melihat Rasulullah SAW buang air kecil 
kemudian berwudhu dan mengusap khuffnya”.” Al A'masy 
mengatakan, “Ibrahim mengatakan, “Hadits ini cukup mengherankan 
mereka, karena keislamnya Jarir setelah turunnya surah Al Maaidah”.” 
Ini hadits Abu Mu'awiyah. Isa bin Yunus mengemukakan (dalam 
redaksinya): “Lalu dikatakan kepadanya, “Wahai Abu Amr, engkau 
melakukan ini padahal tadi engkau buang air kecil?” Ia menjawab, 
“Apa yang menghalangiku? Aku pernah melihat Rasulullah SAW 
mengusap khuffnya.” Para sahabat Abdullah merasa heran dengan hal 
itu, karena keislamannya setelah turunnya surah Al Maaidah.””'” 


۲ - حا JAM Gi GAS‏ ما علي بن eka‏ سيان ِن 
HE‏ عن PAN‏ عن AG‏ عن هَمَّام 2 opa‏ قال: Li,‏ 

fg 2,”‏ اي ا ضر هوک 3 ...3 ولوا 
جريرا Le‏ من مَطهرة ia Si‏ 4: تمسح على حفيك؟ 
فقال: نراقت رشو د هرت على الخد . فكان هَذَا 


033 Lo. عم‎ 


لخدت Lu LANA E‏ کان إسلامه بعد نزول 
Sai‏ 


732. Al Husain bin Isma'il menceritakan kepada kami, Ali bin 
Syu'aib mengabarkan kepada kami, Sufyan bin Uyainah mengabarkan 
kepada kami, dari Al A'masy, dari Ibrahim, dari Hammam, dari Al 
Harits, ia menuturkan, “Aku melihat Jarir berwudhu dari tempat 
wudhu lalu mengusap khuffnya, lalu dikatakan kepadanya, “Engkau 
mengusap khuffmu?” ia menjawab, “Sesungguhnya aku pernah 
melihat Rasulullah SAW mengusap khuffnya”.” Hadits ini cukup 
mengherankan bagi para sahabat Abdullah, mereka mengatakan, 
“Sesungguhnya keislamannya setelah turunnya surah Al Maaidah.””2 


19  Isnadnya shahih: HR. Al Bukhari (1/92): At-Tirmidzi (93): Ibnu Majah (513): 
Ahmad (4/358/361/363/364): Ibnu Al Jarud (81) dari Al A'masy. 
20 Lihat keterangan yang lalu. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


| 
ao rob روھ و‎ KN رر ون 03031 وم‎ 
الحسين بن اِسْمَاعيْل ٿا يَعْقَوْبْ الدّورقي» نا ابن مهدي‎ Cia - ٣ 
AAS entah JAE فيان عن‎ 
733. Al Husain bin Isma'il menceritakan kepada kami, Ya'qub 
Ad-Dauragi mengabarkan kepada kami, Ibnu Mahdi menceritakan 


kepada kami, Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Al A'masy, 
dengan isnadnya, serupa itu. 2 


| KAS alan ِن‎ AS gi مُحَمَّد‎ pi الْحْسَيْسُ ؟ نا أَحْمَدُ‎ EA - ٤٩ 
ِن حَيْب» عَنْ‎ Ti GA Pe الْحُبَابء نا مُعَاوية‎ 2 AG 


رر غو کل فل فيضا على ٢ NB aga‏ 
المائدة 3 pia‏ على الخخفين. | 


734. Al Husain menceritakan kepada kami, Ahmad bin 


| Muhammad bin Yahya bin Sa'id mengabarkan kepada kami, Zaid bin 

| Al Hubab menceritakan kepada kami, Mu'awiyah bin Shalih 
mengabarkan kepada kami, Dhamrah bin Habib mengabarkan 
kepadaku, dari Jarir bin Abdullah Al Bajali, ia menuturkan, “Aku 
datang pada masa Rasulullah SAW setelah turunnya surah Al 
Maa`idah, lalu aku melihatnya mengusap khuffnya.”” 


ds e 


Je êh eid Kis - ٥‏ وآخترُون قالوًا: ا محمد ُنْ عَمْرو 
ob : JW E l jeh a a a‏ عَنْ 
شر عَنْ جرب قال: A‏ رَسْوْلَ الله ف يسح عَلَى E‏ 
زول Kasi‏ قال: - KK) Jagi a A‏ 


735. Al Husain bin Isma’il dan yang hE 1008 
kepada kami, mereka mengatakan: Muhammad bin Amr bin Hanan 


721 


P Lihat keterangan yang lalu. 


Isnadnya kasan. 


Sunan Ad-Daraquthni — (511) 


mengabarkan kepada kami, Bagiyyah mengabarkan kepada kami, 
Ibrahim bin Adham menceritakan kepadaku, dari Mugatil bin Hayyan, 
dari Syahr, dari Jarir, ia menuturkan, “Aku pernah melihat Rasulullah 
SAW mengusap khuffnya.” Mereka mengatakan, “Itu setelah 
turunnya surah Al Maaidah.” Ia mengatakan, “Sesungguhnya aku 
memeluk Islam setelah turunnya surah Al Maaidah.”2 


Kana Kg KEN‏ قزم Se arp‏ عا رال 
Ip‏ يَمْسَحُ D U‏ سُورة الْمَائدَة حَتّى Ba‏ 


736. Al Husain menceritakan kepada kami, Ibnu Hanan 
mengabarkan kepada kami, Bagiyyah mengabarkan kepada kami, Abu 
Bakar bin Abu Maryam mengabarkan kepada kami, Abdah bin Abu 
Lubabah menceritakan kepada kami, dari Muhammad Al Khuza'i, 
dari Aisyah, bahwa ia mengatakan, “Rasulullah SAW masih terus 
mengusap (khuffnya) semenjak diturunkannya surah Al Maaidah 
kepadanya hingga beliau bertemu dengan Allah “Azza wa Jalla.” 


67. Bab Rukhsah untuk Mengusap Khuff dan Keterangannya, 
Serta Perbedaan Riwayat-Riwayat padanya 


as‏ | لر 8 مو دضعم ومع اوس 
a NK. bang aki‏ لمثنى 
(ح) SAI | Sa EN‏ (ح) Pei a BI‏ 
AG Aj AA‏ حَدَتَنَا عَبْدُ SAI‏ الثقفي» تا الْمُهاحر أَبْوْ alaa‏ مَخْلْد 


Ba A ee تان لكر عمق‎ 


ik Isnadnya lemah; HR. At-Tirmidzi (94). Di dalam sanadnya terdapat Syahr bin 
Hausyab, ia lemah. 

77۸ Isnadnya lemah: karena kelemahan Abdullah Abu Bakar bin Abu Maryam, At- 
Tagrib (2/398), Dikeluarkan oleh Al Hakim (1/194), Dikeluarkan juga oleh 
Ath-Thabrani di dalam 4I Kabir, di dalam sanadnya terdapat Muhammad bin 
Abu Laila, ia dinilai lemah karena hafalannya buruk, Al Majma’ (1/257). 


(512) — Sunan Ad-Daraguthni 


اه رخص للمسافر ثلاثة يام SAS‏ وَللمُقيْمٍ يَوْما وليلة إذا طهر 
ولبس حفيّه أن يَمْسَّمَ عَلَيْهِمًا. وقال بو الأشعث: peng‏ المسافر LE‏ 
ام AI HN‏ وما Ag‏ 
Ali bin Abdullah bin Mubasysyir menceritakan kepada‏ .737 
kami, Abu Musa Muhammad bin Al Mutsanna mengabarkan kepada‏ 
kami {h}, Ibnu Mubasysyir menceritakan kepada kami, Abu Al‏ 
Asy'ats mengabarkan kepada kami {h}, Ibrahim bin Hammad‏ 
menceritakan kepada kami, Al Abbas bin Yazid menceritakan kepada‏ 
kami, mereka mengatakan: Abdul Wahhab Ats-Tsagafi menceritakan‏ 
kepada kami, Al Muhajir Abu Makhlad maula Al Bakarat‏ 
mengabarkan kepada kami, dari Abdurrahman bin Abu Bakrah, dari‏ 
ayahnya, dari Nabi SAW: “Bahwa beliau memberikan rukhshah bagi‏ 
musafir selama tiga hari tiga malam dan bagi yang mugim selama satu‏ 
hari satu malam, yaitu apabila bersuci dan mengenakan khuff, untuk‏ 
mengusap khuffnya.”” Abu Al Asy'ats menyebutkan (dalam‏ 
redaksinya): “Musafir (boleh) mengusap (khuffnya) selama tiga hari‏ 
tiga malam, dan yang mukim selama sehari semalam.”‏ 


b2 و‎ 


LA الْحَرْبِي» نا‎ MAU ابو بكر الشافعي»‎ CS - ٨ 
الوهاب الثقفي مثلَهُ سواء.‎ 

738. Abu Bakar Asy-Syafi'i menceritakan kepada kami, 
Ibrahim Al Harbi mengabarkan kepada kami, Musaddad menceritakan 


kepada kami, Abdul Wahhab Ats-Tsagafi mengabarkan kepada kami, 
sama sepert itu. 2? 


728 Isnadnya lemah namun shahih: HR. Ibnu Majah (556), Ibnu Hibban (184-185, ` 


Mawarid), Ibnu Khuzaimah (192); Asy-Syafi'i di dalam Al Umm (1/34), Ibnu 
Abi Syaibah (1/179); Al Baihagi (1/281); Al Baghawi (237): Ibnu Al Jauzi di 
dalam At-Tahqiq (1/211), semuanya meriwayatkan dari Abdul Wahhab bin 
Abdul Majid Ats-Tsagfi. Saya katakan: Al Muhajir ibn Makhlad riwayatnya 
dapat diterima, At-Tagrib (2/278). Ibnu Ma'in mengatakan, “Haditsnya lemah 
tapi tidak parah, hanya saja ia tidak teliti, namun haditsnya boleh ditulis.” 
Disebutkan oleh Ibnu Hibban di dalam 445-1519841 (7/525); At-Tahdzib 
(10/324), dan disebutkan oleh Al نازخ‎ di dalam Ats-Tsigat (1644). 


726 Lihat keterangan yang lalu. 


Sunan Ad-Daraguthni — [513] 


IA د بن‎ NASA MA شا‎ JW الح لش بن‎ AS يا‎ — NYA 
350 رماع‎ 0 s وه 8 ے‎ 
(ح) ودنا الحم بن‎ gas عن‎ Par بن‎ Sa البسري» نا‎ 


ره عدار و بير 2 


JA بن سيد‎ AAA تعر‎ 5 DOG ا علي بن عيب‎ Jeki 
AR عن‎ Ab قَالَ: وَرَادَ‎ oG لت بن شتيب قاو ئا‎ aii, 
عَلَى‎ mah يا رَسُوْلَ الله‎ b عَنْ ابه قال:‎ aka o عن عرو بن‎ 
طَاهرکان.‎ hg WA :J Salih 


739. Al Qadhi Al Husain bin Isma'il menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Al Walid Al Busri menceritakan kepada kami, 
Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Hushain {h} Al 
Husain bin Isma'il menceritakan kepada kami, Ali bin Syu'aib, 
Sa'dan bin Nushr dan Muhammad bin Sa'id Al Aththar mengabarkan 
kepada kami, lafazhnya dari Ali bin Syu'aib, mereka mengatakan: 
Sufyan mengabarkan kepada kami, ia mengatakan: Hushain 
menambahkan: Dari Asy-Sya'bi, dari Urwah bin Al Mughirah, dari 
ayahnya, ia menuturkan, “Aku berkata, “Wahai Rasulullah, apa 
engkau mengusap khuffmu?' Beliau menjawab, “Sesungguhnya aku 
memasukkannya dalam keadaan suci’. 7” 


r 23 No 35. و‎ PAN 


۰ - حدنا د ٢‏ ن Ú WAH‏ محمد na‏ ا 
bhs‏ د 
Ahmad bin Ishaq bin Al Buhlul menceritakan kepada‏ .740 
kami, Muhammad bin Zunbur mengabarkan kepada kami, Fudhail bin‏ 
Iyadh mengabarkan kepada kami, dari Hisyam, dari Al Hasan, ia‏ 
mengatakan, “Mengusap adalah pada bagian atas khuff dengan‏ 
permukaan jari-jari.”‏ 
Taha daya Shahih: HR. Muslim dalam kitab Bersuci (80); Abu Awanah (1/255)‏ 2 
dari jalur Asy-Sya 'bi.‏ 
Isnadnya shahih: HR. Ibnu Al Jauzi di dalam At-Tahgig (1/214) dari Al Fahdl.‏ 


728 


— Sunan Ad-Daraguthni 


o -2-0 10 385. 3 


YAN‏ نس CAR‏ الجن ين الخصره نا ابو الحلا مححة بن امك بن 
روه 0m‏ 8 اص a” Paz 2 nga e A o‏ 1 1 
جَعفر ال وکيعي» ٿتا أبي» ٿا وَكَيْع نا فضيّل مثلة. 

741. Al Hasan bin Al Khadhir menceritakan kepada kami, Abu 

Al “Ala' Muhammad bin Ahmad bin Ja'far Al Waki'i mengabarkan 


kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, Waki’ menceritakan 
kepada kami, Fudhail menceritakan kepada kami, seperti itu. ?? 


z o- o 2 z ó ar 07 o a و‎ ٠ ره ۶ را‎ PAN 
حدنا عبد لله بنْ محمد بن عبد العزيزء نا داود بن رَشَيّد نا‎ - ۲ 
s r r r r - 


هم هم 5 o‏ مه جه z co. o‏ د o lor‏ 7 "ووی | 
الوليد بن مسل عن ثور بن يزيدء نا رجاء بن حيوة» عن كاتب المغيرة | 
aa 3 7 les, 5‏ هه بي ر ls‏ - نپ لا ian‏ او وس PAP PA‏ 
بن شعبة» عن المغيرة قال: وضات رسول الله وي في غزوة S3‏ فمَسّح | 
Cok a? To £‏ 


742. Abdullah bin Muhammad bin Abdul Aziz menceritakan 
kepada kami, Daud bin Rusyaid mengabarkan kepada kami, Al Walid 
bin Muslim mengabarkan kepada kami, dari Tsaur bin Yazid, Raja" 
bin Haiwah mengabarkan kepada kami, dari juru tulis Al Mughirah 
bin Syu'bah, dari Al Mughirah, ia menuturkan, “Aku menyiapkan air 
wudhu Rasulullah SAW pada perang Tabuk, lalu beliau mengusap 
bagian atas dan bagian bawah khuffnya.”””? 


E alah عيْسی بن أبئ عمُرَان‎ Casa pa و بكر‎ a - ٣ 
تور قال:‎ DR SA بن مُسلم بهذا الإستاد مثلة. رَوَاهُ‎ AI 


729 


3 Lihat keterangan yang lalu. 
30 


Isnadnya lemah lagi terputus: HR. Ahmad (4/251); Ibnu Al Jarud (38): Al 
Khathib (2/135); Dikeluarkan juga oleh Abu Daud (165), At-Tirmidzi (97): 
Ibnu Majah (550): Al Baihaqi (1/290); Ibnu Al Jauzi di dalam At-Tahgig 
(1/213) dari Al Walid bin Muslim. Abu Daud mengatakan, “Telah sampai 
kepadaku, bahwa Tsaur tidak mendengar hadits ini dari Raja'.” 


Sunan Ad-Daraguthni — [515] 


743. Abu Bakar An-Naisaburi menceritakan kepada kami, Isa 
bin Abu Imran menceritakan kepada kami di Ramlah, Al Walid bin 
Muslim menceritakan kepada kami, dengan isnad ini, seperti itu. 
Diriwayatkan juga oleh Ibnu Al Mubarak dari Tsaur, ia mengatakan, 
“Aku menerima hadits ini dari Raja' bin Haiwah, dari juru tulis Al 
Mughirah, dari Nabi SAW secara mursal, tanpa menyebutkan Al 
Mughirah.””?! 


SA GAS - ٤‏ النَيِسَابُوْرِي» نا أَحْمَدُ بن منصور وَمُحَمَدُ بن 
أَحْمَدَ بن الْجْتَيْدء قَالاً: ا oG‏ بن SAS‏ الهاشمی» ا ابن أبي رثا 
ه SIN of‏ و ره - 20.39„ ob ah o‏ و رون ` 
عن أبيه» عن عروة بن الزبير» عن المغيرة بن شعبة قال: رايت رسول الله 
# مسح على طُهُورٍ Bi‏ 

744. Abu Bakar An-Naisaburi menceritakan kepada kami, 
Ahmad bin Manshur dan Muhammad bin Ahmad bin Al Junaid 
menceritakan kepada kami, keduanya mengatakan: Sulaiman bin 
Daud Al Hasyimi menceritakan kepada kami, Ibnu Abi Az-Zinad 
menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari Urwah bin Az-Zubair, 


dari Al Mughirah bin Syu'bah, ia menuturkan, “Aku melihat 
Rasulullah SAW mengusap bagian atas khuff.””” 


٠٥‏ - حَدَنَنَا القاضي JAN HS‏ نا علي بْنُ حَرْب» نا ريد 


rr ه‎ > o- o y o o وھ‎ £ 2 -2 o Ia. ور‎ o 
AREE REE ِنْ الحباب» حدثني حالد بن أبي بكر بن‎ 
0 7 Ta SE 7 2 2 A D p 5 an 72 1 79 
عن المَسح على الخفين»‎ jab حدئني سالم» عن أبيه قال: سال سَعْدٌ‎ 
sey وو‎ or, 21 أده‎ aabo ې وا دږ د كعك‎ Ka gi 23 
على ظهر الخف ثلاثة‎ pemali pak KB فقال عمر: متمعث رسول الله‎ 
31  Isnadnya lemah. 
22 Isnadnya hasan: HR. Abu Daud (161), At-Tirmidzi (98), Ahmad (4/246); Ibnu 


Al Jarud (85); Al Baihagi (1/291); Ath-Thabarani (20/882-883), Al Bukhari di 
dalam kitab Tarikh Al Ausath (1/328) dari Ibnu Abi Az-Zinad. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة. 
Al Qadhi Al Husain bin Isma’il menceritakan kepada‏ .745 

kami, Ali bin Harb mengabarkan kepada kami, Zaid bin Al Hubab 
mengabarkan kepada kami, Khalid bin Abu Bakar bin Ubaidullah bin 
Abdullah bin Umar menceritakan kepadaku, Salim menceritakan 
kepadaku, dari ayahnya, ia menuturkan, “Sa'd bertanya kepada Umar 
tentang mengusap khuff, Umar pun menjawab, “Aku mendengar 
Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengusap pada bagian atas 
Khuff selama tiga hari tiga malam, dan bagi yang mugim selama 


و١‎ 3 


sehari semalam’. 


5 کو م رس غه AI oh-‏ ع مر PA ek o- o‏ 0 
Ga - ٩٧‏ أبو بكر SA‏ اوش بن a‏ تتا ابن 


r r (4 
د و‎ Jo. ò ضع‎ 


رَطبء حَدَنِيْ PAS‏ بن الْحَارث واب LNG ang]‏ بن Aka‏ عن بريد 
بن ابي حَيْب (ح) AE‏ بكر GUI‏ مُحَمَدُ بن KA‏ 
بي حَيْب عن الْمَمْح عَلَى aja NG A‏ 
لوي عن علي sag‏ عر bu tapi é gi aa‏ 
Abadi sen‏ عَاماء قال “jen aa‏ مان من تلك الْحقاف SI‏ 


Ne ai 

746. Abu Bakar An-Naisaburi menceritakan kepada kami, 
Yunus bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb 
menceritakan kepada kami, Amr bin Al Harits, Ibnu Lahi'ah dan Al- 


733 Tsnadnya lemah: HR. Al Bazzaz (306, Kasysyaf), Ibnu Al Jauzi di dalam At- 
Tahgig (1/208) dari Khalid bin Abu Bakar. Saya katakan: Khalid bin Abu 
Bakar lemah, A4t-Tagrib (1/211). 


Sunan Ad-Daraguthni — 


Laits bin Sa'd menceritakan kepadaku, dari Yazid bin Abu habib (h) 
Abu Bakar An-Naisaburi menceritakan kepada kami, Muhammad bin 
Ahmad bin Al Junaid mengabarkan kepada kami, Yahya bin Ghailan 
menceritakan kepada kami, Al Mufadhdhal bin Fadhalah 
menceritakan kepada kami, ia mengatakan, “Aku tanyakan kepada 
Yazid bin Abu Habib tentang mengusap khuff, ia pun menjawab, 
“Abdullah bin Al Hakam Al Balawi mengabarkan kepadaku, dari Ali 
bin Rabah, dari Ugbah bin Amir, bahwa ia memberitahunya, bahwa ia 
pernah datang kepada Umar bin Khaththab pada suatu tahun -Uqbah 
dan Ali menyebutkan (dalam redaksinya): saat itu aku mengenakan 
khuff di antara khuff-khuff yang tebal- Lalu Umar berkata kepadaku, 
“Sejak kapan engkau mengenakannya?” Aku jawab, “Aku 
mengenakannya pada hari Jum'at dan sekarang hari Jum'at.” Umar 
pun berkata, “Engkau sesuai Sunnah.” -Yunus menyebutkan (dalam 
redaksinya): “Engkau benar” tanpa menyebutkan Sunnah.” 


Es - ٧‏ ابو بكر | لَيِسَابُوْرِي» نا Gan A iji adi‏ نا شر 


موو Ye‏ روه . رر مه 4 


ng قال‎ gi عقب‎ el إن علي عن‎ HA ! بن‎ 
ln Aa يوم م‎ Baal js AS ة يوم‎ Bad al من الام‎ 
HB aa AA فق‎ 3 MIE sabah E 
AJB قلت: لاء قال: أصبت السئّة.‎ NE Jé قال:‎ dan وم‎ 


بکر: هذا Tana‏ غريب قال aa Pl‏ هو an‏ الإستاد. 

747. Abu Bakar An-Naisaburi menceritakan kepada kami, 
Sulaiman bin Syu’aib mengabarkan kepada kami di Mesir, Bisyr bin 
Bakar mengabarkan kepada kami, Musa bin Ali menceritakan kepada 
kami, dari ayahnya, dari Uqbah bin Amir, ia menuturkan, “Aku keluar 
dari Syam menuju Madinah pada hari Jum’at, lalu aku masuk 
Madinah pada hari Jum’at dan masuk ke tempat Umar bin Khaththab, 
lalu ia bertanya kepadaku, “Sejak kapan engkau mengenakan khuffmu 


34 


Isnadnya lemah: HR. Al Hakim (1/180); Ibnu Al Jauzi di dalam At-Tahgig 
(1/210) dari Haiwah dari Yazid bin Abu Habib. Adapun Abdullah bin Al 
Halam Al Balawi tidak masyhur, demikian menurut Az-Zaila'i. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


A 


pada kakinya?” Aku jawab, “Hari Jum'at.” ia bertanya lagi, “Apakah 
engkau pernah melepasnya?” “Tidak,” jawabku “Engkau sesuai 
Sunnah.” Katanya lagi.” 5 Abu Bakar mengatakan, “Ini hadits gharib 
(langka).” Abu Al Hasan mengatakan, “Isnadnya Shahih.” 


Bai Sa Ke a - ٨‏ نا روح (ح) وَحَدَثَنا 
EK‏ د کي سر و وسو 
a‏ عَنْ تافع: أن ابن PE‏ كان لا يوقت في 


المسح على ال لخحفين وقتا. 
Abu Bakar An-Naisaburi menceritakan kepada kami, Abu‏ .748 
Al Azhar mengabarkan kepada kami, Rauh menceritakan kepada kami‏ 
{h} Abu Bakar menceritakan kepada kami, Muhammad bin Yahya‏ 
menceritakan kepada kami, Abdullah bin Bakar mengabarkan kepada‏ 
kami, keduanya mengatakan: Hisyam bin Hassan mengabarkan‏ 
kepada kami, dari Ubaidullah bin Umar, dari Nafi”: “Bahwa Ibnu‏ 
Umar tidak menetapkan batasan waktu untuk mengusap khuff.”?‏ 


- 


003 30 362 3 bh 


vea‏ حا KS‏ بن عُمَرَ بن EA caka SIR Loji‏ عَبْدُ الله 


بن A)‏ لري ابو لاس تنا FETAN 3 NASA‏ 
د مود إن عير هو دا پد قال :يس في الْمَسْح 
عَلَى gema Du‏ ما لم تخلع. 


749. Muhammad bin Umar bin Ayyub Al Mu'addal 
menceritakan kepada kami di Ramlah, Abdullah bin Wuhaib Al- 
Ghazzi Abu Al Abbas menceritakan kepada kami, Muhammad bin 
Abu As-Sari menceritakan kepada kami, Abdullah bin 3 
menceritakan kepada kami, Ubaidullah bin Umar mengabarkan 


7۶ Isnadnya hasan: HR. Al Hakim (1/180) dari Bisyr. Musa bin Ali bin Rabah 
jujur namun kadang keliru, 4t-Tagrib (2/287). 
736 Isnadnya shahih: HR. Al Baihaqi (1/180). 


Sunan Ad-Daraguthni — 


kepada kami, dari Nafi”, ia mengatakan, “Tidak ada batasan waktu 
untuk mengusap khuff. Usaplah selama engkau belum 
menanggalkan.” 


P تا‎ AI LAS دنا ابو بک الشافعي»‎ - ve. 
اي هو‎ 3.0 Ta هو سم‎ 2 


GAP الله بن‎ KE قالا: نا عبد الله بن رَجَاى عن‎ Jeh وَاِسُحَاقُ بن‎ 
لخفين ما لم يخلعهمًا.‎ ١ المسّافر على‎ a قال: يه‎ ARA عن افع» عن‎ 
750. Abu Bakar Asy-Syafi’i menceritakan kepada kami, 
Ibrahim Al Harbi menceritakan kepada kami, Syuja’ dan Ishaq bin 
Isma’il menceritakan kepada kami, keduanya mengatakan: Abdullah 
bin Raja’ mengabarkan kepada kami, dari Ubaidullah bin Umar, dari 
Nafi”, dari Ibnu Umar, ia mengatakan, “Musafir (boleh) mengusap 
khuff selama tidak menanggalkannya.” 


Bo 2 30 3023 P r 0 2 دو‎ 3 A 2 تع ىع رن‎ 18 

۷٥۱‏ - حدنا ابو محمد يحبى بن محمد بن صاعد نا زهير بن محمد 
17 م 32 AA oá D pa‏ کے وو ۷ a‏ رو ماقو ag‏ 
والحسن بن أبي الربيع واللفظ »> حدثنا عبد الرزاق» خبرنا معمر» عن 


o £ D ‫َ‏ اوه 2 Stia‏ ° و ata‏ 
عاصم بن أبي النجود» عن زر بن حبيش قال: جفت صفوان بن عسال 
NA‏ فقال: ما حاء بك؟ فقلت: جعت أطلب العلم. قال: TAB‏ 
PA A : ge‏ وي 


[e 8 مه و‎ 9 s 30 2 z ° - ana سل‎ ` Toas د‎ o م‎ 
2 ET 3 0 م‎ r 5 aan of #5 S legie s o 22 را‎ 2 Haa 
Ci قال:‎ Aia رضًا بِمَا‎ Wu له الملائكة‎ AD) العلم إلا‎ 


رسول الله مل قأمركا أن تمسح على الجفين إذا تحن SARA‏ 
aa BRG ab‏ ريما و ذا نما رلا a aa‏ روا 
غائط I9‏ وې KEY,‏ إلا من AN‏ قال: Wa‏ رَسُوْلَ الله هت 


وي ra‏ وه r‏ 2 هم در و سا 307 l o‏ ووي 3 To‏ .2 
UG DK‏ مفتوحا للتوبة مسيرئة سبعوؤن SA An‏ 


z 


یقول: إن 


| — Sunan Ad-Daraguthni 


تطلع الشمس من Da‏ و 
Abu Muhammad bin Yahya bin Muhammad bin Sha'id‏ .751 
mengabarkan kepada kami, Zuhair bin Muhammad dan Al Hasan bin‏ 
Abu Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, lafazhnya dari Al Hasan,‏ 
Abdurrazzag menceritakan kepada kami, Ma'mar mengabarkan‏ 
kepada kami, dari Ashim bin Abu An-Najud, dari Zirr bin Hubaisy, ia‏ 
menuturkan, “Aku mendatangi Shafwan bin Assal Al Muradi, lalu ia‏ 
bertanya, “Ada keperluan apa?” “Aku datang untuk menuntut ilmu,”‏ 
jawabku. Ia berkata, “Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda,‏ 
“Tidaklah seseorang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu,‏ 
kecuali malaikat akan membentangkan sayap-sayapnya karena ridha‏ 
terhadap apa yang diperbuatnya””” Ia melanjutkan, “Aku datang‏ 
untuk menanyakan kepadamu tentang mengusap khuff.” Ia menjawab,‏ 
“Baiklah. Aku termasuk di antara anggota pasukan yang dikirim oleh‏ 
Rasulullah SAW, lalu beliau memerintahkan kami agar mengusap‏ 
khuff bila kami memasukkannya dalam keadaan suci, yaitu selama‏ 
tiga hari bila kami musafir, dan selama satu hari satu malam bila kami‏ 
mukim. Dan kami tidak menanggalkannya hanya karena buang air‏ 
kecil, buang air besar ataupun tidur, dan kami tidak menanggalkannya‏ 
kecuali karena junub.” Ia juga mengatakan, “Aku mendengar‏ 
Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya di arah barat ada sebuah‏ 
pintu yang terbuka untuk taubat, jaraknya selama tujuh puluh tahun‏ 
perjalanan, pintu itu tidak akan tertutup sehingga matahari terbit dari‏ 
tempat terbenamnya' ٢‏ 


i بن عَيْسَى قال: سمغت ابا بكر بن‎ MN علي بن‎ A - ٢ 
s اور‎ 


مه ځه م و سه sor‏ رو 22 a‏ 
Gor apa‏ یقول: ذكرت للمرني حبر عبد الرّرّاق هَذا فقال لي 


.3“ ولعي 2 200 2 ,8 -r og‏ 2 
Was‏ به Wel‏ فإنهُ ليس للشافعي حجة أَقوّى من هَذا. يعني BE‏ إذا 


37 Isnadnya hasan: HR. At-Tirmidzi (3535-3536); An-Nasa'i; Dikeluarkan juga 
oleh Ibnu majah (226) bagian baris pertamanya, Asy-Syafi'i di dalam Al Umm 
(1/67) cetakan Dar Al Ghad Al “Arabi; Al Baihagi (1/282) secara lengkap, Ibnu 
Majah (79) baris pertamanya, semuanya meriwayatkan dari Ashim bin Abu 
An-Najud. 


Sunan Ad-Daraguthni — (521) 


z ۰ z‏ و 

752. Ali bin Ibrahim bin Isa menceritakan kepada kami, ia 
mengatakan: Aku mendengar Abu Bakar bin Khuzaimah An- 
Naisaburi mengatakan, “Aku ceritakan kepada Al Muzani tentang 
khabar Abdurrazzaq ini, łalu ia mengatakan, ‘Para sahabat kami juga 
menyampaikannya, bahwa tidak ada argumen yang lebih kuat bagi 
Asy-Syafi'i daripada riwayat ini.” Yakni ucapannya, “Apabila kami 
memasukkannya dalam keadaan suci”.”? 


A VA Ke — Vor 
o سه 1 وار‎ 


الخد سيان نا US‏ بن أب زائدة وحصي بن عبد PEN‏ 
ويوئس بن بي إِسْحَاق» عن الشعبي» a ORT‏ عَنْ ah‏ قال: 


04 


قلت: يا SR Sen BB Spa)‏ : َعم إذا أَدْحَلَهُمًا 


Tab wy‏ ثان. 
Abu Bakar An-Naisaburi menceritakan kepada kami,‏ .753 
Muhammad bin Ahmad bin Al Junaid mengabarkan kepada kami, Al‏ 
Humaidi menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada‏ 
kami, Zakariyya bin Abu Zaidah, Hushain bin Abdurrahman dan‏ 
Yunus bin Abu Ishaq menceritakan kepada kami, dari Asy-Sya’bi,‏ 
dari Urwah bin Al Mughirah, dari ayahnya, ia mengatakan, “Aku‏ 
berkata, ‘Wahai Rasulullah, apa oleh seseorang dari kami mengusap‏ 
khuffnya?” Beliau menjawab, “Ya, bila ia memasukkannya dalam‏ 
keadaan suci”?‏ 


LA  دّمَحُم بن‎ pb) بن إسماعيل‎ YSS GS - ٤ 
AA محش کا‎ YA I تين خی بن عياض‎ 


738 


Š Lihat keterangan yang lalu. Isnadnya shahih. 
9 


Isnadnya shahih: HR. Al Humaidi (785), Asy-Syafi'i di dalam Musnadnya 
(17) dari Asy-Sya'bi. 


(522) — Sunan Ad-Daraguthni 


z 
o $ e, 


5 . w 20,- t Sy ورو‎ 5 e 5 0 -— e- o دور‎ 
الله الحضرمي» عن بي إدريس‎ dat داود بن سر عن بر بن‎ 
5ه‎ Pa يه شت‎ a م. بي ومع - وڅه نون که‎ Se E 
بالمسح‎ Upa BP الخولاني» ثنا عوف بن مالك الأشجعي: أن رسول‎ 
برا‎ pdha A ع‎ BE على الشف في غزوة تيرك‎ 
له‎ 
754. Al Husain bin Isma'il, Umar bin Muhammad bin Al 
Musayyab dan Al Husain bin Yahya bin Ayyasy menceritakan kepada 
kami, mereka mengatakan: Ibrahim bin Muhasysyir mengabarkan 
kepada kami, Husyaim menceritakan kepada kami, dari Daud bin 
Amr, dari Busr bin Ubaidullah Al Hadhrami, dari Abu Idris Al 
Khaulani, Auf bin Malik Al Asyja'i menceritakan kepada kami: 
“Bahwa Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk mengusap khuff 
ketika perang Tabuk selama tiga hari tiga malam bagi musafir, dan 
satu hari satu malam bagi yang mukim.”' 


— 


۰ ټ‎ r rd رصت‎ © 0 b Z 2 eo ۸ کو رس هه‎ PN 
أبو بكر النيسابوري» نا محمد بن إسحاق, نا سعيد بن‎ Was ٥ 
- 3 - ٣ 


ې da Sat Se‏ سه رو و D‏ سه سه 1 .5 و 7 هو سم 
o‏ را رې ما ع Y‏ 3- 


Y- 2 o S ر هو‎ oo. ه ےم‎ ٤ 9 

بن ابي زياد» عن آيوب بن قطن؛ عن عبادة بن نسي» عن أبي 1 
عُمَارَة: أن رَسُولِ الله 8 صلى في بَيْت IE‏ القبلتين» ST)‏ قال: يا 
Nang‏ اش اَم مسح على ji‏ لحف ؟ قال: ae‏ قال: وما یا رول الله؟ قال: 
نَعَم. قال: وَيَوْمَيْنِ یا Jang‏ الله؟ قال: UWI a‏ قال: ثلاثا يا Sa‏ 
a M‏ ممه 9 ai ye taie a Te‏ اوا ناځ وخ 

الله؟ قال: تعم. حتى بلغ سَْعاء ثم قال GG EB Jepan‏ بدا لك. 
Abu Bakar An-Naisaburi menceritakan kepada kami,‏ .755 
Muhammad bin Ishag mengabarkan kepada kami, Sa'id bin Ufair‏ 
mengabarkan kepada kami, Yahya bin Ayyub mengabarkan kepada‏ 


kami, dari Abdurrahman bin Razin, dari Muhammad bin Yazid bin 
Abu Ziyad, dari Ayyub bn Oathan, dari ubadah bin Nusai, dari Ubai 


40 Isnadnya hasan. 


Sunan Ad-Daraguthni — (523) 


yakni Ibnu Umarah: “Bahwa Rasulullah SAW shalat di rumah 
Umarah ke dua kiblat, dan ia pernah bertanya, “Wahai Rasulullah, 
apakah boleh mengusap khuff?” Beliau menjawab, “Ya.” Ia bertanya 
lagi, “Satu hari wahai Rasulullah?” Beliau menjawab, “Ya.” Ia bertanya 
lagi, “Dua hari wahai Rasulullah?” Beliau menjawab, “Ya, dan tiga 
hari.” Ia bertanya lagi, “Tiga hari? wahai Rasulullah?” Beliau 
menjawab, “Ya.” Hingga sampai tujuh hari, kemudian Rasulullah 
SAW bersabda, “Selama engkau perlukan" 

هذا BE‏ لا يت وقد الف فيه على a‏ بن LA‏ اختلافا كثيراء 


Ed 


قد PN aga de‏ وَعَبْدُ الرحمن وَمُحَمدُ بن يزيد وأيوب بن قطن 
۶ کد 2 وه نل DN‏ 

Isnad ini tidak valid, ada banyak perbedaan terhadap Yahya 

bin Ayyub, aku telah menjelaskannya di bagian lain. Sementara 


Abdurrahman, Muhammad bin Yazid dan Ayyub bin Oathan 
semuanya majhul (tidak diketahui kredibilitasnya), wallahu a'lam. 


م o . Ahr‏ ره يد الحم سار رو بي هو ار o‏ 0 103 


PAN eof, سه‎ 3 PANG 8 05. 2ه‎ re... Ab z 
E ap BIS gga KA Es - ٩ 


r, 
و مع 0 ره و‎ E E روم‎ o هب‎ 


3 35 
بي حبيب يقول: حدنني عبد 


s ۰‏ £ 2 
gaji‏ اخبرني حیوه» سمعت يزيد بن 


# 
Selia‏ حَدَنَ: ئه قدمَ عَلَى 
لم G‏ حقيك؟ SS‏ من الْحُمُعَة إلى rela anasi‏ هند ثَمَائية 


a‏ خسنت رامت الة. 


756. Abu Bakar An-Naisaburi menceritakan kepada kami, 
Yunus bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb 


"1 Isnadnya lemah: HR. Abu Daud (158): Ibnu Majah (557): Al Baihaqi (1/278), 
semuanya meriwayatkan dari Abdurrahman bin Razin. Ahmad mengatakan, 
“Para perawinya tidak dikenal.” Saya katakan: Abdurrahman bin Razin jujur, 
At-Tagrib (1/180). Muhammad bin Yazid lemah, Ayyub bin Qathn ada 
kelemahan, A4t-Tagrib (1/91). 


— Sunan Ad-Daraguthni 


menceritakan kepada kami, Haiwah mengabarkan kepadaku: Aku 
mendengar Yazid bin Abu Habib mengatakan: Abdullah bin Al 
Hakam menceritakan kepadaku, dari Ali bin Rabah, bahwa Ugbah bin 
Amir menyampaikan kepadanya: “Bahwa ia menemui Umar saat 
penaklukan Dimasg, saat itu aku mengenakan khuff, lalu Umar 
berkata, “Wahai Ugbah, berapa lama engkau tidak menanggalkan 
khuffmu.' Lalu aku menyebutkan dari hari Jum'at hingga Jum'at, lalu 
aku katakan, “Sejak delapan hari.” Umar berkata, “Bagus kau, dan 
sesuai sunnah'.”” 


سی Lok‏ هه مه 2 on z zog, o PA‏ وور 

ip ٿا وهب‎ A a SA A أبو‎ Wib - ٧ 
© م هام‎ 1 r o% 6 Pd 

رر نا أبي» “JG‏ سمعت ga‏ بن بن أيوب» عن يزيد بن aa‏ 


IG, ڪن مر بهذا‎ A aa 

757. Abu Bakar An-Naisaburi menceritakan kepada kami, Abu 
Al Azhar menceritakan kepada kami, Wahb bin Jarir menceritakan 
kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, ia mengatakan: Aku 
mendengar Yahya bin Ayyub, dari Yazid bin Abu Habib, dari Ali bin 
Rabah, dari Ugbah bin Amir, dari Umar, riwayat ini, dan ia 
menyebutkan (dalam redaksinya): “Engkau sesuai Sunnah” namun 
tidak menyebutkan seseorang antara Yazid dan Ali bin Rabah. 


Cl - ٨‏ مُحَمَّدُ ES DaN abi Hi‏ ابو بكر 
deh KA En a‏ تت SE‏ 


Jo وره‎ PAN 8 a? رر ځور‎ £ o 50 ١ 
عمر بن إِسحَاق بن يسار‎ GI الحتفي»‎ S ابو‎ Gis etl حدئني‎ 
ji إن ار امع‎ a لد قران کا‎ g LA 


42 Isnadnya shahih: HR. Al Hakim (1/180); Ibnu Al Jauzi di dalam At-Tahgig 


(1/209). 


143 Lihat keterangan yang lalu. 


Sunan Ad-Daraguthni — [525] 


يسار قال: inn Ul‏ و یر سه د لو 
رول اله كل سَاعَة pang‏ الإنْسَانْ عَلَى Sagala A‏ قا قال: 


و 
Muhammad bin Makhlad menceritakan kepada kami,‏ .758 
Ja'far bin Mukram mengabarkan kepada kami, Abu Bakar Al Hanafi‏ 
menceritakan kepada kami {h}, Abu Bakar An-Naisaburi‏ 
menceritakan kepada kami, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal‏ 
mengabarkan kepada kami, ayahku menyampaikan kepadakku, Abu‏ 
Bakar Al Hanafi menceritakan kepada kami, Umar bin Ishag bin‏ 
Yasar saudaranya Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, ia‏ 
mengatakan: Aku menbaca kitab “Atha' bin Yasar bersama “Atha' bin‏ 
Yasar, ia mengatakan, “Aku tanyakan kepada Maimunah istri Nabi‏ 
SAW tentang mengusap (khuff), ia pun menjawab, “Aku berkata,‏ 
“Wahai Rasulullah, apakah boleh seseorang mengusap khuff setiap‏ 
*”. یپ" saat dan tidak menanggalkannya?” beliau menjawab,‏ 


بة ه /ا E e‏ لس i 8٨:‏ اِسْمَاعيل a‏ شا بو pa‏ -- (ح) 
وَحَدَْثْنَا محمد بن معا د نا kama‏ ين An‏ بن ١ل AG Ha‏ هيم بن 
زياد NG OM‏ ا حلم AE‏ عن PE laa Dg LAIN‏ 
عن عبد حير قال: قال عَلي: EP‏ دين الله بالرأى» لَكَانَبَاطن امي 
7o‏ من اغلا ولكن 5 رَسُوْل الله Geb Au‏ 


759. Al Husain bin Isma'il menceritakan kepada kami, Abu 
Hisyam Ar-Raifa'i menceritakan kepada kami {h} Muhammad bin 
Makhlad menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ahmad bin As- 
Sakan mengabarkan kepada kami, Ibrahim bin Ziyad Sabalan 
mengabarkan kepada kami, keduanya mengatakan: Hafsh bin Ghiyats 


744 


Isnadnya lemah: Umar bin Ishaq biin Yasar tidak kuat, AI Mizan (4/6054). 
Hadits ini dikeluarkan juga oleh Ahmad di dalam Musnadnya (6/333). 


— Sunan Ad-Daraguthni 


mengabarkan kepada kami, dari Al A'masy, dari Abu Ishaq, dari Abd 
Khair, ia berkata, “Ali mengatakan, “Seandainya agama Allah itu 
diukur dengan pendapat (akal), tentu bagian bawah khuff-itu lebih 
berhak untuk diusap daripada bagian atasnya. Namun aku melihat 
Rasulullah SAW mengusap bagian atasnya”.” Lafazhnya dari Ibnu 
Makhlad.' 


A Was — YA.‏ م بن القاسې SI Oka (H‏ تا حفص عن 


الأعَمَّش» عَنْ أبئ إِسْحَاق» عن عَبْد p‏ قال: قال علئ: كنت أرَى أن 
oœ 0-1 8. a EF -‏ { - 12 له د foso‏ إلا 72 
باطن الخفين Lp pa GA‏ ظاهرهمًا SJ‏ رایت SIS‏ 
pai‏ ظَاهِرَهُمًا. 

760. Muhammad bin Al Oasim menceritakan kepada kami, 
Sufyan bin Waki’ mengabarkan kepada kami, Hafsh mengabarkan 
kepada kami, dari Al A'masy, dari Abu Ishaq, dari Abd Khair, ia 
berkata, “Ali mengatakan, “Menurutku bahwa bagian bawah khuff 


lebih berhak untuk diusap daripada bagian atasnya, hingga aku sendiri 
melihat Rasulullah SAW mengusap bagian atasnya”. 


68. Bab Wudhu dan Tayammum dari Bejana Orang Musyrik 


Dés ر‎ 3 4.70 


نتا عبد 


2007 ور ھم 30 3 67 هو 


GS Bab - 0١‏ مُحَمّد بْنِ عبد الله بْنِ زياد القطان» حَدً 
سمغت ابا رَحَاء Hi Ole Cas Ae‏ حصن IE‏ كنا مَعَ رَسُوْل الله 
SN HA #8‏ وجه الصبْح عرس رَسُوْل BS‏ 


حر 2 l‏ بر صا 


Hah‏ أغينهم CASN SS‏ فكان Jal‏ من BEZA‏ من مامه 


45 Isnadnya shahih: HR. Abu Daud (162-163): Ahmad (943/ 970, 1264): Ibnu Al 
Jauzi di dalam At-Tahgig (1/212) dari Hafsh. 
Isnadnya shahih: Lihat keterangan yang lalu. 


746 


Sunan Ad-Daraguthni — 


بر بکر ضيه وکان لا يُوقظ رَسول الله وق من مامه أَحَدّ سی bat‏ 
BI yan‏ فاستيقظ Tb‏ ڪه فَفَعَدَ عند رأسه وحعل يُكبْرُ ai‏ 
BELA Su‏ رَسُول JAH BN‏ استيقظ فرأَى الشَّمْسَ قد برغت 
قال: LN S beng an Ang‏ ال NG‏ هك با 
PA a‏ َا G S Y Jó Dan‏ 
مَنَعَكَ أن تُصَلَى مَعَنَا؟ قَال: يا رَسُوْل cah‏ أَصَابِيْ حَتابة. o‏ 
الصعيد 3 يصلي. EEE‏ في ركب ين Ma‏ 
الما 355 ebs Cih‏ شديدا. فنا َحْنْ سير dot sb Hani Gi‏ 
gi oya ii el,‏ ين المّاء؟ قالت: AK Sg ogi‏ 
Tur‏ كم بَيْنَ أهلك وََيْنَ KB SUI‏ يوم وليْلة. ai‏ الطلقي إلى 
رَسُول الله 8. فقالت: وما رَسُوْلَ الله. فلم SS‏ من G‏ شيعا حَتّى 
iEn‏ به Tini B TP‏ بل الذي EE‏ و 
أنه م as‏ قال: مر ea‏ َج في pa Gp NA‏ 
Oh By E‏ کل قربة Ei, ag Ga‏ صاحبتاء غير أن 
Ken A‏ لتا: Lp‏ ند کم. 
SAN‏ صر لا مر ال: هئ قأطمبئ 
SA Se‏ ا Hd‏ من NG‏ شا aj DG alat SA US‏ 
Manan‏ ا كنا عر sa‏ الله ذلك bya)‏ بتلك 
fol‏ 


المرأة» AI Ae SI alah‏ بهذا yi‏ 
T fe A‏ له 
AA‏ ملم عن KA‏ بن سَعيْد الدّارمي» عَنْ ابي عَلِي الحتفي» عن 


— Sunan Ad-Daraquthni 


سلم بن زرير. 

761. Ahmad bin Muhammad bin Abdullah bin Ziyad Al 
Oaththan menceritakan kepada kami, Abdul Karim bin Al Haitsam 
menceritakan kepada kami, Abu Al Walid Ath-Thayalisi menceritakan 
kepada kami, Salm bin Zarir mengabarkan kepada kami, ia berkata: 
Aku mendengar Raja' mengatakan: Imran bin Hushain menceritakan 
kepada kami, ia menuturkan, “Kami bersama Rasulullah SAW, lalu 
mereka (yakni kami, para sahabat bersama beliau) beristirahat malam 
hingga ketika menjelang pagi, Rasulullah SAW beristirahat,” lalu 
mereka ketiduran hingga matahari meninggi. Yang pertama kali 
bangun dari tidurnya adalah Abu Bakar RA, dan tidak seorang pun 
yang membangunkan Rasulullah SAW dari tidurnya hingga 
Rasulullah SAW bangun sendiri, lalu Umar RA pun bangun dan 
duduk di samping kepala beliau, lalu ia bertakbir dan mengeraskan 
suaranya sehingga Rasulullah SAW bangun. Ketika bangun, beliau 
melihat matahari sudah terbit, beliau berkata, “Berangkatlah.” Lalu 
berjalan sedikit, hingga ketika matahari sudah memutih, beliau turun 
lalu mengimami kami shalat. Sementara itu, seorang laki-laki 
memisahkan diri dari kelompok, ia tidak ikut shalat bersama kami. 
Selesai shalat, beliau bertanya, “Wahai fulan, apa yang 
menghalangimu untuk shalat bersama kami?” Ia menjawab, “Wahai 
Rasulullah, aku mengalami junub.” Maka beliau pun menyuruhnya 
untuk bertayammum dengan tanah lalu shalat. Kemudian Rasulullah 
menempatkanku di kelompok depan untuk mencari air. Saat itu kami 
sudah sangat kehausan. Ketika kami sedang berjalan, tiba-tiba kami 
berjumpa dengan seorang wanita yang tengah menjulurkan kakinya di 
antara dua tempat air, lalu kami tanyakan kepadanya, “Dimana ada 
air? ia menjawab, Jauh." Jauh sekali. Tidak ada air.” Kami bertanya 
lagi, “Berapa jarak dari sini ke keluargamu?” Ia menjawab, “Sehari 
semalam.” Kami berkata lagi, “Temuilah Utusan Allah SAW!’ Ia balik ` 
bertanya, “Apa itu Utusan Allah?” Maka kami tidak membiarkannya 
hingga kami menghadapkannya kepada Rasulullah SAW, lalu wanita 
itu berbicara kepada beliau sebagaimana yang dibicarakan kepada 


41 Yaitu berhentinya musafir di dalam hari untuk tidur dan beristirahat, An- 
Nihayah (3/206). 

Artinya tidak mungkin, yaitu bahwa tempat yang dimaksud itu sangat jauh dan 
berputus asa dari kemungkinan mendapatkannya. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


748 


kami, hanya saja ia mengaku bahwa ia mempunyai anak-anak yatim. 
Lalu beliau menyuruh agar mengambilkan kedua tempat airnya lalu 
membuka tutup bawahnya, maka kami sebanyak empat puluh orang 
pun minum karena kehausan hingga kenyang dan memenuhi setiap 
kantong air dan kendi yang kami bawa, dan menyediakan air mandi 
untuk teman kami itu (yakni yang junub), hanya saja kami tidak 
memberi minum unta, padahal unta-unta itu sudah sangat 
membutuhkan air, lalu beliau berkata kepada kami, “Berikan apa yang 
ada pada kalian. Maka dikumpulkanlah roti dan kurma untuk wanita 
itu sehingga menjadi satu tumpukan, kemudian beliau bersabda, 
“Pergilah kepada keluargamu, dan ketahuilah bahwa kami tidak 
mengurangi sedikit pun dari airmu.' Ketika wanita itu sampai di 
keluarganya, ia mengatakan, “Sungguh aku telah bertemu dengan 
orang yang paling pandai sihir atau ia seorang nabi sebagaimana yang 
mereka klaim.” Lalu Allah memberikan hidayah kepada golongan 
tersebut (yakni kaumnya) melalui wanita itu, yang mana wanita itu 
memeluk Islam dan mereka pun memeluk Islam.” Dikeluarkan juga 
oleh Al Bukhari dari Abu Al Walid dengan isnad ini. Dan dikeluarkan 
juga oleh Muslim dari Ahmad bin Sa'id Ad-Darimi dari Abu Ali Al 
Hanafi, dari Salm bin "وم‎ 


SESI SSS - ٢۲‏ بْنْ JA‏ ئا علي Di‏ ملم تا ابو 636 نا 
ip 3‏ راشدء سمعْت Wi‏ رَجَاء PA‏ فال ip Was‏ 
A‏ و E‏ نول اط kak‏ لدم عرست فلم سقط 
اا é kih‏ سه َد ak‏ نه A bazna‏ 
us Ki‏ مَل تمم أن برط رول لله فق ويقول: Id‏ الله أن 
يکن jas ny BA‏ أ كر ر يكرد اكير اسقط سول 
اله . TA‏ 5 رول الله ذَهَبَتْ Jú; Bo:‏ و الله Aj : h‏ 


7 HR. Al Bukhari di dalam 41 Manaqib; Dikeluarkan juga oleh Muslim dalam 
kitab Masjid-Masjid, hadits no. 312. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


Ja KA AKAN من هَذَا‎ Val So LAN 


فصلىء CI‏ إن الله ھ كذ تم San‏ فقالوا: يا رَسُوْلَ الله GB op‏ 
لم Yaoi‏ معنا SI‏ ما ng‏ أن تُصَلَى؟ قال: یا رَسُوْلَ الله MA‏ 


جَنَابَة. قال: یم kah‏ و D3 Sp‏ عَلَى الْمَاءِ فاغتسل. وَبَمَتَ 
agar‏ اله 8ه علا في طب الَا وع كل A‏ وة ملل ادي 


70 7 A 


اللا جلده وتوب فإذا Has‏ رول الله مه ابتدرتاة su‏ 
A‏ ونا مايا ذا Sab‏ قَالَ ae MI‏ 
Js SKK‏ ما ia‏ قال: Ag Śp‏ ين EA‏ من et‏ فقيل 
au‏ الله أَيْنَ الْمّاء؟ قالَت: 9َ وف كم Hita‏ أن فر 
وه و سو د G NAH AA‏ انطلقي إلى 
J‏ الله ka‏ تل وو رول sai‏ الوك Jaa‏ لله E‏ 
قالت: Oma‏ قَرَيِش. NG‏ ند نت َلْكنَّه Bd Ja‏ 
قَالَت: Aga‏ مته يکرو في و 
ulas‏ أن petani DAS ASIN‏ من القطش. فلم BS‏ من 
Ni‏ شا تی أتوا رَسُوْلَ الله PP AG Af e‏ 
الْمَرَادَة من Met‏ د دعا aa‏ عظيم Nas‏ من al pp < SAK‏ 
eh‏ فقال: ASI‏ فاغتسل. قال ph‏ الله ا ل رار x; NG‏ 
Y eú Y,‏ مَاذَهُ من AS‏ رهي S‏ قال: ثم شد الْمَرَادةَ من lah‏ 
Oa‏ ا وَقال: G‏ هَذه» D‏ فوالله إن َم يكن لله راد فيه 


Gu. Las بکسَاء‎ GÍ قطرة. وَدَعَا‎ NG من‎ Gali ما‎ 


Sunan Ad-Daraguthni — (531) 


عنده شيء Adi‏ به. JA sisa A JI jam‏ ولق gi)‏ 
AN,‏ من KA)‏ لشعير Lai AN‏ من التمر والفلقة من PN‏ & — 
ذلك ; تم أوكاهُ لها فَسَألَهًا عَنْ َوْمهَاء Par‏ ال فائطلقت ی 


ِو 
و۵ س 


57 قرَيْش والله‎ Ima SAE قالوا: ما حَبَسَك؟ قالت:‎ Ap 
مَنْ بين هذه وَهّذه حتَعْني السّمَاء‎ AA الرَخْلَيْنِ اما أن يكن‎ 
الله ويك غير و‎ E قال: يكل‎ Sai أو‎ SPN 
قو > والله ما‎ ai لقومها:‎ At على من حَوَلَهُمْ وهم آمنُون. قال: فقالت‎ 
نهم وراو‎ a 
كم تا أذ من ماف الا ترون أنه مار‎ K أرَى هذا لحل إلا قذ‎ 
NE ES هَل‎ SEN م آمتون.‎ Waa 
jo; God رسول الله وي قن قال: فجاءت‎ A ما هُوَ؟ قالت:‎ 
KPA ر سول اث 6ه‎ AA شم‎ SA انل‎ 
762. Al Husain bin Isma’il menceritakan kepada kami, Ali bin 
Muslim mengabarkan kepada kami, Abu Daud mengabarkan kepada 
kami, Abbad bin Rasyid mengabarkan kepada kami: Aku mendengar 
Abu Raja’ Al Atharidi mengatakan: Aku mendengar Imran bin 
Hushain menuturkan, “Pada suatu malam kami berjalan bersama 
Rasulullah SAW, lalu kami beristirahat dan tidak terbangun kecuali 
karena panasnya sinar matahari, lalu enam orang dari kami bangun, 
aku lupa nama-nama mereka, kemudian Abu Bakar RA bagun, lalu 
melarang mereka membangunkan Rasulullah SAW dan mengatakan, 
“Mungkin Allah tengah menahannya karena keperluan-Nya.” Lalu 
Abu Bakar memperbanyak takbir, maka Rasulullah SAW pun bangun, 
lalu mereka berkata, “Wahai Rasulullah, shalat kita sudah terlewat.” 
Rasulullah SAW berabda, “Shalat kalian belum lewat. Mari kita 
berangkat dari tempat ini.” Maka rombongan pun berangkat, lalu 
berjalan sedikit, kemudian beliau turun lalu melaksanakan shalat dan 


bersabda, “Sesungguhnya Allah telah menyempurnakan shalat kalian. 
Mereka berkata, “Wahai Rasulullah! Fulan tidak ikut shalat bersama 


ú 


[s32] — Sunan Ad-Daraguthni 


kami.” Beliau bertanya, “Apa yang menghalangimu untuk 
melaksanakan shalat?” Ia menjawab, “Wahai Rasulullah. Aku 
mengalami junub.’ Beliau bersabda, “Bertayammumlah dengan tanah 
dan laksanakanlah shalat. Jika engkau mampu menggunakan air, 
maka mandilah.” Kemudian Rasulullah SAW menugaskan Ali untuk 
mencari air, sementara masing-masing kami membawa kantong air 
sebesar dua telinga kelinci yang disandangnya di dalam bajunya, 
apabila Rasulullah SAW merasa haus, kami bersegera memberinya 
air. Selanjutnya beliau melanjutkan perjalanan, hingga ketika hari 
sudah meninggi dan belum juga ditemukan air, tiba-tiba ada sosok 
seseorang, Ali RA berkata, “Tetaplah di tempat kalian hingga kami 
melihatnya.” Ternyata ia adalah seorang wanita di antara dua tempat 
air, lalu ditanyakan kepadanya, “Wahai hamba Allah, dimana ada air?” 
Ia menjawab, “Tidak ada air. Demi Allah, betapa jauh aku mencari air 
kemarin, aku menempuh perjalanan siang dan malamku hingga saat 
ini.” Mereka berkata kepadanya, “Pergilah menemui Rasulullah SAW 
(Utusan Allah SAW)?” Ia bertanya, “Siapa itu Rasulullah?” Mereka 
menjawab, “Muhammad Rasulullah SAW.' Ia berkata, “Orang gila 
Quraisy?” Mereka menjawab, “Sesungguhnya beliau bukanlah orang 
gila, akan tetapi Utusan Allah SAW.” Ia berkata lagi, “Wahai kalian, 
biarkanlah aku. Demi Allah aku telah meninggalkan anak-anak 
kecilku di tempat gembalaanku, sungguh aku khawatir tidak sempat 
menjumpai mereka sehingga. sebagian mereka meninggal karena 
kehausan.” Namun mereka tidak membiarkannya hingga 
menghadapkannya kepada Rasulullah SAW. Lalu beliau 
memerintahkan untuk merundukkan unta, kemudian melepaskan 
tempat air dari tutup atasnya, lalu meminta bejana besar, kemudian 
mengisinya dari air itu, lalu menyerahkannya kepada orang yang 
junub seraya mengatakan, “Pergilah dan mandilah. Demi Allah, 
beliau tidak melewatkan tempat air, kantong air dan bejana kecuali 
beliau mengisinya dari air tersebut, sementara wanita itu- 
menyaksikannya. Kemudian beliau menutup mulut tempat air itu dari 
atasnya dan melepaskan untanya, lalu berkata, “Wahai wanita. Ini 
airmu. Demi Allah, bila Allah tidak menambahnya, pasti tidak setetes 
pun airmu berkurang.” Kemudian beliau menghamparkan kain dan 
berkata kepada kami, “Siapa yang memiliki sesuatu, maka hendaklah 
membawakannya.” Maka ada orang yang membawakan sandal, sedikit 
pakaian, segenggam gandum, segenggam kurma, sepotong roti, 


Sunan Ad-Daraguthni — (533) 


hingga semua itu dikumpulkan untuk wanita tersebut, kemudian 
dibungkus dan serahkan kepadanya. Kemudian beliau menanyakan 
kepadanya tentang kaumnya, maka ia pun memberitahukannya. 
Kemudian ia pergi menemui kaumnya, mereka pun bertanya, “Apa 
yang menahanmu?' Ia menjawab, “Aku ditahan oleh orang gila 
Ouraisy. Demi Allah, ia pasti salah satu dari dua orang: Mungkin ia 
seorang yang paling pandai sihir di antara ini dan ini -yakni antara 
langit dan bumi-, atau ia adalah benar-benar utusan Allah.” Sementara, 
kuda Rasulullah SAW lewat di sekitar mereka dan mereka aman. Lalu 
wanita itu berkata kepada kaumnya, “Wahai kaumku. Sungguh aku 
tidak melihat orang ini kecuali ia telah berterima kasih kepada kalian, 
karena ia tidak mengambil dari air kalian. Tidakkah kalian lihat ia tadi 
lewat di sekitar kalian dan kalian aman? Ia tidak menyerang kalian. 
Tidakkah kalian menginginkan kabaikan?” Mereka balik bertanya, 
“Apa itu?” Wanita itu menjawab, “Kami mendatangi Rasulullah SAW 
lalu memeluk Islam.” Lalu wanita itu pun datang dengan 
mengiringkan tiga puluh orang keluarganya, hingga mereka berbai'at 
kepada Rasulullah SAW dan memeluk Islam.” 


GAS Ka - ۳‏ والقاسم اتا إِسْمَاعِيْل CNG‏ مَحْمُودُ بن 
حداش» نا IG‏ بن TAE ETC‏ الأغرابي» عَنْ ابي رَجَاء 
الْعُطَارِدِي» H‏ عمران A gan o‏ قال: & Jen a‏ في 
سف واا سرا ذات al‏ حَتّى ذا کان في آخر a, Jadi‏ تلك الْوَقَعَة 
aaa NG‏ عنْدَ الْمُسَافرٍ SL‏ مه Ea CS‏ إلا حر الشمس. SE‏ 
َحْرَهُ وال فيْه: قال رَسُوْلُ الله 48: يا فلن مَا لَك لَمْ Nisa Jal‏ 
قال: GR A‏ رَسُوْلَ الله وَلاً مَاء. le JW‏ بالصَّيْد له 
يَكْفيِك. IG‏ فيه أنضًا: وَدعَا I‏ الله ف يإتاء EG‏ فيه من أفواه 
SA)‏ أو ana an‏ أعَادَهُ ف Yi‏ ثُم أعَادَهُ في 


7550 Isnadnya shahih: Lihat keterangan yang lalu. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


NAN Gb MARS) Geay‏ وودي في الاس أن اسقوا واستقو» 
فسقى من سقى واستقى a‏ استقى وَآحر ذلك أن أعطی الرّجُل الذي 


4 


F | وهي مه لطر‎ arii مِنْ ما فقال:‎ Sl) الجتابة‎ Se 


f e o چ و و‎ i 


SEGA o ل ليخيل‎ an Gi دو و وام اله لذ فلع‎ 
وذكرَ باقي الْحَدِيْثْ تحوة.‎ Aga ملا عم کان سن ننٌدئ‎ 
763. Al Husain dan Al Qasim keduanya putra Isma'il, 
menceritakan kepada kami, mereka mengatakan: Mahmud bin 
Khidasy menceritakan kepada kami, Marwan bin Mu'awiyah Al 
Fazari menceritakan kepada kami, Auf Al A'rabi menceritakan 
kepada kami, dari Abu Raja’ Al Utharidi, Imran bin Hushain Al 
Khuza'i menceritakan kepada kami, ia menuturkan, “Kami bersama 
Rasulullah SAW dalam suatu perjalan, lalu pada suatu malam kami 
berjalan hingga akhir malam, lalu terjadilah peristiwa tersebut, dan 
tidak ada kejadian lain yang lebih manis daripada itu. Kami tidak 
terbangun kecuali karena terkena panas sinar matahari (yang sudah 
terbit)” Lalu dikemukakan seperti itu, di antaranya juga 
dikemukakan: “Lalu Rasulullah SAW berkata, "Wahai fulan, mengapa 
engkau tidak ikut shalat bersama kami?” Ia menjawab, “Aku 
mengalami junub wahai Rasulullah, namun tidak ada air.” Maka 
beliau bersabda, “Hendaklah engkau menggunakan tanah, karena itu 
cukup bagimu'.” Juga dikemukakan: “Rasulullah SAW minta 
diambilkan bejana, lalu beliau mengisinya dari mulut tempat-tempat 
air atau lubangnya, kemudian berkumur, kemudian mengembalikan 
(bekas berkumur) ke dalam bejana, lalu mengembalikannya ke dalam 
mulut tempat air dan menutupnya, lalu membuka kantong air dan 
berseru kepada orang-orang (yakni rombongan beliau) agar mereka 
minum dan memberi minum, maka orang-orang pun minum dan 
memberi minum, dan yang terakhir beliau lakukan adalah 
memberikan air satu bejana kepada orang yang mengalami junub lalu 
berkata, “Siramkan pada dirimu (yakni mandi).' Sementara wanita itu 
berdiri memperhatikan apa yang beliau perbuat dengan airnya. Demi 
Allah beliau telah melepaskan (tempat air itu) darinya ketika beliau 
melepaskannya, dan sungguh kami melihatnya terpenuhi lebih banyak 


Sunan Ad-Daraguthni — [535] 


sekali daripada ketika pertama kali dibuka.” Lalu dikemukakan sisa 
hadits ini seperti itu. ' 


f Lo. 30 35. 3 


SESI G5 - 4‏ بن إِسْمَاعِيْل تا مُحَمَدُ بن يَزِيْدَ أو كَرْحَوه 
پر هارو GANG Alah LP Hn Hj‏ عن (OS‏ عن عَلِي 
وه في ) الرّجل کون نی AN‏ هه د الا GS pái iui rang‏ 
Kaban E‏ 0 
ان يعطش؛ قال: يتيمم ولا يعتسل. 
Al Husain bin Isma'il menceritakan kepada kami,‏ .764 
Muhammad bin Yazid saudaranya Karkhwaih mengabarkan kepada‏ 
kami, Yazid bin Harun mengabarkan kepada kami, Syu'bah‏ 
memberitahu kepada kami, dari “Atha' bin As-Saib, dari Zadzan, dari‏ 
Ali RA, tentang seseorang yang sedang dalam perjalanan lalu‏ 
mengalami junub, sementara ia hanya membawa air sedikit yang‏ 


dikhawatirkan akan kehausan (bila digunakan untuk mandi), ia 
mengatakan, “Bertayammumlah dan tidak perlu mandi.” 


3035. ممعم مع‎ 3 PANA 


NG‏ = خد الح ا محمد نْ عرو ن ابي مَذَعُو ا عَبْدُ الله 


if: نو قمر‎ Ae a 

765. Al Husain menceritakan kepada kami, Mahammad bin 
Amr bin Abu Madz'ur mengabarkan kepada kami, Abdullah bin 
Numair mengabarkan kepada kami, Isma'il bin Muslim mengabarkan 
kepada kami, dari Ubaidullah, dari Nafi”, dari Ibnu Umar: Bahwa 
didatangkan jenazah kepadanya, saat itu ia tidak mempunyai wudhu, 
lalu ia bertayammum kemudian menyalatkannya. 


Ci - ٩‏ القاضي الْحُسَيْنْ بن (PA‏ عَبْدُ الله بْنْ ابي سَمْد ا 


751 


0 Lihat keterangan yang lalu. 


Isnadnya shahih: HR. Al Baihaqi (1/234) dari Abu Al Ahwash, dari “Atha'. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


Ge‏ 3 وبر 03- Se LAN DAS OT‏ ي RL‏ ع A0‏ در 


عباد بن موسى» ٿا طلحة بن يحيی» حدثني يونس بن يزيد» عن ابن 
شهاب» عن خارحة بن ريد قال: كان زید بن ثابت قد سلس منه الول 
فكان يُدَاري ما غلب منه» فلمَا caka adi‏ وکان يصلي وهو يخرځ منه. 


766. Al Qadhi Al Husain bin Isma’il menceritakan kepada 
kami, Abdullah bin Sa’d mengabarkan kepada kami, Abbad bin Musa 
mengabarkan kepada kami, Thalhah bin Yahya mengabarkan kepada 
kami, Yunus bin Yazid menceritakan kepadaku, dari Ibnu Syihab, dari 
Kharijah bin Zaid, ia mengatakan, “Zaid bin Tsabit menderita 
penyakit beser (keluar air kencing terus menerus), ia berusaha untuk 
bisa menahannya, namun ketika tidak dapat menahannya, maka ia 
membiarkannya, sehingga kadang ia sedang shalat dan ada (ari 
kencing) yang keluar.” 


ás مه‎ 7 0 or هور« ه‎ É 2 .مه هه روه ۵ځ‎ an 
BPI بن منصورء تا عبد‎ KAU أبو بكر النيسَابوري»‎ SA - 7 
La. 4 07 - or 


Z2 r o z ٠. 2 2‏ ۰ 07 2 7 ور 
آنا مَعْمَرٌ عَنِ SAN‏ عَنْ حَارِجَة بن ريد قال: HNS‏ ثابت حى 
Oa‏ منْهُ CSI‏ فكان يُدَاره ما g BE‏ فإذا غلب عَلَيْهِ Ko‏ وَصَلى. 

767. Abu Bakar An-Naisaburi menceritakan kepada kami, 
Ahmad bin Manshur menceritakan kepada kami, Abdurrazzag 
mengabarkan keapda kami, Ma'mar mengabarkan kepada kami, dari 
Az-Zuhri, dari Kharijah bin Zaid, ia mengatakan, “Zaid bin Tsabit 
sudah cukup tua, hingga akhirnya mengalami beser (keluar air kencing 
terus menerus), ia berusaha semampunya untuk menahannya, namun 


ketika tidak dapat menahannya, ia berwudhu lalu melaksanakan 
shalat.” 


| رغ .رم كه روه 8 2 9- z‏ 
٨‏ ند Ga‏ بكر A‏ نا رنه ن 
3 


igini‏ ما انُصَرَفت. قال سفيّان: É Ji TAI‏ كان مُبتلى. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


768. Abu Bakar An-Naisaburi menceritakan kepada kami, 
Ahmad mengabarkan kepada kami, Yazid bin Abu Hakim 
menceritakan kepada kami, Sufyan mengabarkan kepada kami, dari 
Yahya bin Sa'id, dari Sa'id bin Al Musayyab, ia mengatakan, “Bila 
menetes di pahaku, maka aku tidak akan berpaling.” Sufyan 
mengatakan, “Maksudnya adalah air kencing bila ia penderita 
penyakit beser.” 


69. Bab Mengusap Khuff Tanpa Batasan Waktu 


م وہ 08 ۸ رن So‏ ا nj‏ 0 3 


CE a D بن‎ A 


wW 3 9 . 3230 م سير‎ 03 o 


بن موسى» o gi An a‏ عن تند : بن الصّلت 
قال: 3 ونت قر غه دون إذا ng ie‏ لبس sn cak‏ 
عَلَيْهِمَاه ول me aman Jai‏ و I‏ وا 


iie RB‏ قال LN‏ صاعد: wa YA‏ جا إلا سه موس 
Abu Muhammad bin Sa'id menceritakan kepada kami,‏ .769 
Ar-Rabi” bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, Asad bin Musa‏ 
menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah mengabarkan‏ 
kepada kami, dari Muhammad bin Ziyad, dari Zabaid bin Ash-Shalt,‏ 
ia mengatakan, “Aku mendengar Umar RA berkata, “Apabila‏ 
seseorang di antara kalian berwudhu, maka hendaklah ia‏ 
mengusapnya (yakni khuffnya) dan melaksanakan shalat dengan‏ 
mengenakannya serta tidak menanggalkannya bila mau, kecuali‏ 
karena junub’.”® Ja juga mengatakan, “Hammad bin Salamah juga‏ 
menceritakan kepada kami, dari Ubaidullah bin Abu Bakar dan Tsabit,‏ 
dari Anas, dari Nabi SAW, seperti itu.” Ibnu Sha'id mengatakan,‏ 
“Aku tidak mengetahui seorang pun yang menyebutkan ini selain‏ 
Asad bin Musa.”‏ 


253 Isnadnya hasan: HR. Al Baihagi (1/279) dari jalur pengarang. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


YY.‏ ا Ea‏ علي بن محمد ja JASA ER‏ نا Mai‏ بن E KA‏ عبد 


l2 20367 


لار بْنُ 5415 BA‏ شا 58 بن Aak‏ عن عبد الله ۾ بن ابي بكر 


4 


Kab َو اا ولس‎ p قال:‎ B سول لله‎ aah ap ایت‎ 
AS مِنْ‎ WG إن‎ YL * جا‎ ee pama) Cai 1 15 


770. Ali bin Muhammad Al Mishri menceritakan kepada kami, 
Migdam bin Daud mengabarkan kepada kami, Abdul Ghaffar bin 
Daud Al Harrani menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah 
menceritakan kepada kami, dari Ubaidullah bin Abu Bakar dan Tsabit, 
dari Anas, bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Apabila seseorang di 
antara kalian berwudhu dan mengenakan khuffmya, maka hendaklah 
ia melaksanakan shalat dengan mengenakannya dan mengusapnya, 


kemudian tidak menanggalkannya bila ia mau, kecuali karena 
b. 4وو‎ 


WAR > - ١۱‏ ی إن وس مُحَمَّدُ بُْ إِسْحَاقَ بن 
و 


P‏ عَبْد PI G csi‏ بن ملد ابو ملد عَنْ ع 


خي نی ای كرك د Bg‏ أنه ja‏ للمسافر ثلاثة 
or PA AA E‏ 2 2 
ام aka Up para, SA,‏ إذا Gadi salad‏ حُفيه أن يمسح عليهما. 
Ali bin Ibrahim Al Mustamli menceritakan kepada kami,‏ .771 
Muhammad bin Ishag bin Khuzaimah mengabarkan kepada kami,‏ 
Bundar, Bisyr bin Mu'adz Al Agadi dan Muhammad bin Abas‏ 
menceritakan kepada kami, mereka mengatakan: Abdul Wahhab bin‏ 
Abdul Majid mengabarkan kepada kami, Al Muhajir bin Makhlad‏ 
Abu Makhlad menceritakan kepada kami, dari Abdurrahman bin Abu‏ 
Bakrah, dari ayahnya, dari Nabi SAW: “Bahwa beliau memberikan‏ 
rukhshah kepada musafir selama tiga hari tiga malam, dan bagi yang‏ 


754 


Isnadnya shahih: HR. Al Hakim (1/181); Al Baihagi (1/279), keduanya 
meriwayatkan dari jalur Abu Ja'far Al Baghdadi dari Migdam bin Daud. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


mukim sehari semalam, bila bersuci lalu mengenakan khuffnya 
dengan mengusapnya.””” 
عن عبد الوهّاب. وكذلك رواه‎ AA وكذلك رَوَاه یحیی بن < حکیم‎ 


407 ه - 3 3 اس 


Sa S|‏ بندار عنه وأصحَاب محمد بن OLI‏ ال لببلخي dang a‏ ابن 


رة على قوله: ih adi‏ 

Demikian juga yang diriwayatkan oleh Yahya bin Hakim Al 

Mugawwim dari Abdul Wahhab. Demikian juga yang diriwayatkan 

oleh para sahabat Bundar darinya dan para sahabat Muhammad bin 

Aban Al Balkhi darinya, dengan di-mutaba 'ah oleh periwayatan Ibnu 
Khuzaimah pada redaksi: “lalu mengenakan khuffnya.” 


شود و 32 3e‏ ده وواوق 


Hi - VVY‏ محمد بن القاسم بن MET‏ کرب تنا حفص بن 
غيّاث؛ عَن الأَعْمَض عَنْ ابي إِسْحَاق» عَنْ عَبْد حير قال: قال علي Hap‏ 
kêng P 0 . . HM «٠ 2 F DN 50 A 1 5 1 51 8 0‏ 

لو کان الدين usu‏ لكان ja‏ الشف أولى بالمسح من w oyei‏ 


رایت رَسُول الله هت palang‏ على ظاهر خفيه. 

772. Muhammad bin Al Qasim bin Zakariyya menceritakan 
kepada kami, Abu Kuraib menceritakan kepada kami, Hafsh bin 
Ghiyats menceritakan kepada kami, dari Al A'masy, dari Abu Ishaq, 
dari Abd Khair, ia mengatakan, “Ali RA berkata, ‘Seandainya agama 
itu diukur dengan pendapat (akal), tentulah bagian bawah khuff lebih 
utama untuk diusap. Sungguh aku telah menyaksikan Rasulullah SAW 


mengusap bagian atas khuffnya?.”' 


DAN‏ 30 بير s‏ روه 3 ه ۸ 1ه 1 م ه 


۳ - نا KH‏ بن محمد بن سعید» نا يعقوب بن يوسف بن زيا 


چ سا 


b د‎ 
# r 


of o ° BG. 30 1 ره‎ 3 


حسين بن حماد» عَنْ ابي الد عن ريد بن dE‏ عن أبيه عن Ola‏ 


755 Telah dikemukakan pada hadtis no. 737. 
766 Telah dikemukakan pada hadits no. 759-760. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


NG 7‏ قم ره ول سه کلک RI‏ و تک 

عن علي هه قال: أمَرني رَسُوْل الله يي بالمَسْحٍ على الخفين. 

773. Ahmad bin Muhammad bin Sa'id menceritakan kepada 

kami, Ya'gub bin Yusuf bin Ziyad mengabarkan kepada kami, Husain 

bin Hammad mengabarkan kepada kami, dari Abu Khalid, dari Zaid 

bin Ali, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Ali RA, ia mengatakan, 
“Rasulullah SAW menyuruhku untuk mengusap khuff. 73" 


ل اه وه لاست دض ق s‏ كمه ومس عي 3 .3035 arak‏ 
Kab - ٤‏ أبو بكر الشافعي قالء نا أبو عمارة محمد بن KA‏ بن 


GA‏ عَبْدُوسُ بْنْ مالك G LA‏ نا ورقاء عن ان أب 
o z‏ سه و - - ° و كل يك ۶ ول س ہو as‏ 
نجيح» عن مجاهد» عن ابن عمر: أن النبي B‏ كان يُمْسَّح على الجبائر. 
Na aa | 2‏ ې ركو o‏ م م 0 3 g‏ 
Abu Bakar Asy-Syafi'i menceritakan kepada kami, ia‏ .774 
mengatakan: Abu Umarah Muhammad bin Ahmad bin Al Mahdi‏ 
mengabarkan kepada kami, Abdus bin Malik Al Aththar mengabarkan‏ 
kepada kami, Syababah mengabarkan kepada kami, Warga'‏ 
mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, dari‏ 
Ibnu Umar: “Bahwa Nabi SAW mengusap kasut.”'?? Ini tidak shahih‏ 
marfu’. Abu Umarah lemah sekali.‏ 


Gis - ٥‏ ابو بكر الَيْسَابُوْرِي» تنا إسحاق بن حلدون» ا الْهيكم بن 
حَميلء ٿا عَبَيْدُ الله بن عَمْرو عن ريد بن AA‏ عَنْ حَماد عَنْ 


s r 
” 


وس وم s? 0 Lam ta o. -0 - 2 o‏ 
إبرا > عن عَلْقَمَة والأسود في mag DE JAN‏ على فيه ثم 


- 
. 


r 4 اص‎ r 3 
رجليّه.‎ Jadi NG AAS 


۶۶١ Isnadnya lemah: Abu Khalid adalah Amr bin Khalid, ia riwayatnya 


ditinggalkan, dan Waki’ mencapnya pendusta, At-Tagrib (2/70). 

Isnadnya lemah: HR. Al Khathib (11/115) dari jalur Muhammad bin Abdullah 
dari Abu Umarah; Ibnu Al Jauzi di dalam At-Tahgig (1/219) dan di dalam Al 
‘Tlal (1/359) dari jalur pengarang. Saya katakan: Abu Umarah lemah, Al Mizan 
(1/456). 


752 


Sunan Ad-Daraguthni — 


775. Abu Bakar An-Naisaburi menceritakan kepada kami, 
Ishag bin Khaldun mengabarkan kepada kami, Al Haitsam bin Jamil 
mengabarkan kepada kami, Ubaidullah bin Amr menceritakan kepada 
kami, dari Zaid bin Abu Unaisah, dari Hammad, dari Ibrahim, dari 
Algamah dan Al Aswad, tentang seseorang yang berwudhu dan 
mengusap khuffnya kemudian menanggalkannya, keduanya 
mengatakan, “Ta (harus) membasuh kakinya.” 


753 Isnadnya shahih: HR. Al Baihaqi (1/2190) dari jalur pengarang. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


FIGI 


KITAB HAID 
Kei بن‎ Aas 6 Ja 23 LA القاض لپ ي‎ AL - دا‎ 


o 1۸ م مم ع ه‎ 4 2 647 09, 218 H 
ُو بن عبد‎ gg KA المَدني» 5 ا تلل (ح) وخ تما‎ 


نت إن بكي انر مر حلام د Ga‏ 


م اوت 


e‏ تمقف ركنن إن ين 


yi سل ا عند الله سف أن مالك عن ام‎ KG 


° وره 


PP wi ?.$ , قالت: قال قاطمة‎ gi rar WÉ ali 0 


م كوو ورو 


لرسو A BJ‏ لا أطهر أفأدعٌ الصّلاة؟ Já TOE‏ لها رول لله 
3 الك ذلك عر Kah Tang‏ فإذا قبت لو ER SA‏ 


فإذا ذهب PRA‏ هَا فاغسلي Ls‏ لد a‏ 

776. Al Qadhi Al Husain bin i il menceritakan idi 

kami, Ahmad bin Isma’il Al Madani menceritakan kepada kami, 
Malik menceritakan kepada kami {h} Abu Bakar An-Naisaburi 
menceritakan kepada kami, Yunus bin Abdul A'la menceritakan . 
kepada kami, Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, bahwa Malik 
mengabarkan kepadanya {h} Abu Raug Ahmad bin Muhammad bin 
Bakar menceritakan kepada kami, Muhammad bin Muhammad bin 
Khallad menceritakan kepada kami, Ma'n bin Isa menceritakan 
kepada kami, Malik menceritakan kepada kami (h) Ubaidullah bin 
Abdush Shamad bin Al Muhtadi dan Muhammad bin Badr 
menceritakan kepada kami, keduanya mengatakan: Bakar bin Sahl 


Sunan Ad-Daraguthni — 


menceritakan kepada kami, Abdullah bin Yusuf mengabarkan kepada 
kami, Malik memberitahukan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah, 
dari ayahnya, dari Aisyah, bahwa ia menuturkan, “Fathimah binti Abu 
Hubaisy berkata kepada Rasulullah SAW, “Aku tidak pernah suci, 
haruskah aku meninggalkan shalat?” Rasulullah SAW menjawab, 
“Sesungguhnya itu adalah darah penyakit, bukan haid. Bila datang 
haid maka tinggalkan shalat, bila selesai masa haid maka cucilah 
darah darimu dan shalatlah” 4 


NY‏ — حد SAR ae gi bai d D‏ علي BAR‏ ن 


30 رماي‎ 2. 4 o © z Pd ar هم‎ -9 


إبراهيم» قالا: نا يحيى بن سعيد oi‏ )© وَحَدَثَنَا Se‏ بن 
Dea JA‏ براه نا 3 مُعَاويَة (ح) LI CI‏ بن 
JAN‏ تا ان a‏ نا ابو GA‏ عَنْ هشام بن عُرْوَقَ عَنْ cah‏ 
Jó;‏ يَحْبَى: GA‏ أبي» عَنْ عائشة ة َال جَاءَتْ قاطمة بنْتُ أبي 

ER و که ې‎ al cai مل نقالت: يا يا رل‎ Pa SAS 
li pe aidh ذلك 5 ولش‎ GÍ ع الصّلاة؟ قال: لاء‎ 6 
m yin 6 < paji D لي‎ Eni فدعي ' اللات فإذا‎ Lila 


ad قال:‎ SÉ یحیی زاو " أمامة: ال‎ Jó; مُعَاوِيق‎ ٣۸ ora 


ذلك AM‏ - ذلك عرق» فإذا ali‏ الْحَيْضَة فدعي DAH‏ فإذا 


an His ارب فاغسلي‎ Er Aa زو وقال‎ yii Lai 
صلا کی‎ Pi هشَامٌ قال أبي:‎ JU وَصَلَيْ. راد أب مُعَاوِيّة:‎ 
REKA) يجيء ذلك‎ 

777. Yahya bin Muhammad bin Sha’id menceritakan kepada 


134 Isnadnya shahih: HR. Al Bukhari (1/84): Muslim dalam kitab Haid (62), Abu 
Daud (282), At-Tirmidzi (125), An-Nasa'i (1/142); Ibnu Majah (621): Malik 
(61). 


— Sunan Ad-Daraquthni 


kami, Amr bin Ali dan Ya'gub bin Ibrahim mengabarkan kepada 
kami, keduanya mengatakan: Yahya bin Sa'id Al Oaththan 
mengabarkan kepada kami {h} Al Husain bin Isma'il menceritakan 
kepada kami, Ya'gub bin Ibrahim mengabarkan kepada kami, Abu 
Mu'awiyah mengabarkan kepada kami (ط)‎ Al Husain bin Isma'il 
menceritakan kepada kami, Ibnu Karamah mengabarkan kepada kami, 
Abu Usamah mengabarkan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah, dari 
ayahnya. Dan Yahya mengabarkan kepadaku, dari Aisyah, ia 
menuturkan, “Fathimah binti Jahsy datang kepada Nabi SAW lalu 
berkata, “Wahai Rasulllah, sesungguhnya aku ini wanita mustahadhah 
sehingga tidak pernah suci, haruskan aku meninggalkan shalat?” 
Beliau menjawab, “Tidak. Sesungguhnya itu adalah darah penyakit, 
bukan haid. Bila haidmu datang maka tinggalkanlah shalat, dan bila 
selesai maka cucilah darah darimu kemudian mandilah”.” Ini hadits 
Abu Mu'awiyah. Sedangkan dalam redaksi yang dikemukakan Yahya 
dan Abu Usamah disebutkan: “Haruskah aku meninggalkan shalat?” 
Beliau menjawab, “Sesungguhnya itu bukanlah haid, akan tetapi 
darah penyakit. Bila haid datang maka tinggalkan shalat, dan bila 
selesai maka mandilah lalu shalatiah Yahya menyebutkan (dalam 
redaksinya): “dan bila selesai maka cucilah darah darimu lalu 
shalatlah? Abu Mu'awiyah menambahkan: Hisyam mengatakan, 
ayahku menyebutkan (dalam redaksinya): “kemudian berwudhulah 
untuk setiap shalat hingga tibanya waktu (shalat) tersebut.” 


للع a‏ وار a pk‏ 
MA‏ نا اب f A‏ بي عَدي» عن محمد : uya‏ وقال: ra‏ ابن 
Pau‏ ال عَنْ فاطمّة بنت أبي خَبَيْش: Gi‏ كانت 
تُسْتَحَاضُ» فقال لَهَا لي BP‏ کان دم الْحَيْض an‏ دم Syah‏ 
OX‏ فإذا كان ذلك Sh‏ عَنٍ الصّلاة Er‏ كان PP AN‏ 


PARA han 


755 Lihat keterangan yang lalu. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


718. Ali bin Mubasysyir menceritakan kepada kami, Abu 
Musa bin Al Mutsanna mengabarkan kepada kami, Ibnu Abi Adi 
mengabarkan kepada kami, dari Muhammad bin Amr, dan ia 
mengatakan Ibnu Syihab menceritakan kepadaku, dari Urwah bin Az- 
Zubair, dari Fathimah binti Abi Hubaisy: “Bahwa ia mengalami 
istihadhah, lalu Nabi SAW berkata kepadanya, “Jika itu darah haid, 
maka darahnya hitam sebagaimana yang dikenal. Jika darahnya 
begitu, maka janganlah melakukan shalat. Namun jika tidak begitu, 
maka berwudhulah dan shalatlah, karena sesungguhnya itu adalah 
darah penyakit 6 


GAS - ۹‏ ان ميس E gaya WAS‏ ابي عدي NA e‏ منْ 
کتابه ثم SEA‏ بعد حفظاء ا Gp Mara‏ عَمْرِو ءَ عن ابن شهاب» عن 


r‏ و 


غوف عن at rar‏ فاطمّة , بنت أبي AS‏ کا ران “JG‏ 
فل اله : sed AAN 5 ol‏ يعرف فإذا كان ذلك 
p 5‏ کار á,‏ ا 

فأمسكي عن Er aa‏ كان الآخر فتوضئي وصلي. 

779. Ibnu Mubassyir menceritakan میا‎ kami, Abu Musa 
menceritakan kepada kami, Ibnu Abi Adi menceritakan kepada kami 
dengan pendiktean ini dari kitabnya, kemudian ia menyampaikannya 
kepada kami dari hafalannya, ia mengatakan: Muhammad bin Amr 
mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Urwah, dari Aisyah: 
“Bahwa Fathimah binti Hubaisy mengalami istihadhah, maka 
Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya darah haid itu berwarna 
hitam sebagaimana yang dikenal, jika darahnya begitu maka 
janganlah melakukan shalat, namun jika tidak begitu maka 


7% Isnadnya lemah lagi janggal: HR. Abu Daud (286): An-Nasa'i (1/123/185); 


Ibnu Hibban (1345), Ath-Thahawi di dalam Al Musykil (3/306); Al Hakim 
(1/174), Al Baihagi (1/325), Ibnu Hazm di dalam Al Muhalla (2/163-164) dari 
berbagai jaluir dari Ibnu abi Adi dari Muhammad bin Amr. Saya katakan: 
Muhammad bin عسھ‎ bin Algamah Al-Laitsi jujur namun kerap mengira-ngira, 
At-Tagrib (2/196). Ada kebingungan pada hadits ini, yang mana ia 
menempatkannya pada Musnad Aisyah, dan juga pada Musnad Fathimah. 
Yang benar, wallahu a'lam, adalah pada musnad Aisyah, karena judul lebih 
menunjukkan daripada isi. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


berwudhulah dan shalatlah’ 3 


1 چه تم م 2°03 


Jo o ae 0 e -a Jo so ميس ؟ و‎ 


x - o £‏ ماع داس 3 o [áz o‏ واو - سه eos‏ مه 
ابي عدي» عن محمد بن عمرو» حدني ابن el‏ عن عروه» عن 
6 سه £ o‏ وده 0 تود -“ ٣ 8 aia‏ بورع د 5 ستل 
فاطمة ب ت أبي خبیش: أنها كانتت تستحاض فقال لها رسول الله Pa‏ 
إذا كان دَمُ الْحَيْض AB‏ 3 أَسْوَدُ يعرف فإذا كان ذلك فأمسكئ عن 
اللا وا کان Be A CI Ja HAN‏ 
Al Husain bin Isma’il menceritakan kepada kami, Abu‏ .780 
Musa menceritakan kepada kami dengan cara dibacakan kepadanya, ia‏ 
mengatakan: Ibnu Abi Adi mengabarkan kepada kami, dari‏ 
Muhammad bin Amr, Ibnu Syihab menceritakan kepadaku, dari‏ 
Urwah, dari Fathimah binti Abi Hubaisy: “Bahwa ia mengalami‏ 
istihadhah, lalu Rasulullah SAW berkata kepadanya, “Jika darah‏ 
haid, maka itu darah hitam sebagaimana yang diketahui, jika‏ 
darahnya begitu maka janganlah melakukan shalat, dan jika tidak‏ 
begitu maka berwudhulah dan shalatlah, karena sesungguhnya itu‏ 
adalah darah penyakit ۹‏ 
قال بو مُوْسَى: هَكَذَا حَدَتَنَاهُ ابن أبئ عدي من كتابه Ég‏ به حفظاء 


0٠ه روه‎ o ل 7-2 شه‎ r e- Ho 315. 3 A n? 
عن عروه» عن‎ SA قال: نا محمد بن عرو جن ابن شهاب‎ 
BAN وقال: فإذا کان‎ a عائشة: أن فاطمّة بِنْت أبئ خَيْش فذ كر‎ 
Í : |د‎ RUT. 
رصي‎ ea 
Abu Musa mengatakan, “Demikianlah yang disampaikan Ibnu - 
Abi Adi kepada kami dari kitabnya dan yang disampaikannya kepada 
kami dari hafalannya.” Ia juga mengatakan: Muhammad bin Amr juga 
menceritakan kepada kami, dari Ibnu Syihab Az-Zuhri, dari Urwah, 


۶ Lihat keterangan yang lalu. HR. Abu-Daud (304): An-Nasa'i (1/123/185); Ath- 


Thahawi (3/306); Dikeluarkan juga oleh Abu Daud sebagaimana yang telah 
lalu (286). 
758 Lihat takhrij hadtis no. 778. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


dari Aisyah: “Bahwa Fathimah binti Abi Hubaisy” lalu dikemukakan 
seperti itu, dan ia menyebutkan (dalam redaksinya): “dan jika tidak 
begitu maka berwudhulah dan shalatlah.” 


SAS - ١‏ أب Je‏ بِنْ زيا ا Si‏ بْنْ يَحَْى ١‏ لحلواني» نا خلف 


pa 


عَنْ ge‏ عَنْ فاطمة بت أبي GÍ JG CARE AS a‏ 
اَي 8: إذا كان 3 الْحَيْض دما أسود يعرف فأمسكئ عَن Na‏ 
فإذا NAYA DANA OS‏ 

781. Abu Sahi bin Ziyad menceritakan kepada kami, Ahmad 

bin Yahya Al Hulwani menceritakan kepada kami, Khalaf bin Salim 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abu Adi menceritakan 
kepada kami, dari Muhammad bin Amr, dari Ibnu Syihab, dari Urwah, 
dari Fathimah binti Abi Hubaisy: “Bahwa ia mengalami istihadhah, 
lalu Nabi SAW berkata kepadanya, “Jika darah haid, maka itu darah 


hitam sebagaimana yang dikenal, maka janganlah melakukan shalat, 
namun jika tidak demikian maka berwudhulah dan shalatlah, karena 


وو وی 


sesungguhnya itu adalah darah penyakit. 


pn 
رن‎ 2 20o X Sor PA 


Cl - ۲‏ عبد الله بن محمد بن عبد العرين نتا أب عبد الله 
LAN ENE Gp‏ عَنْ g OLE‏ يسار عَنْ 
al‏ روج BD‏ أن فاطمَة بنْت ابي ja‏ کائت AE‏ 
لى عَهْد سول الله وق NU‏ رَسُوْلَ الله ف فقال: 
لتنظر She‏ الليالى ANN,‏ التي كانت TANI) HA‏ من الشُهُو 


yg 


© r 2 
تصلي.‎ 


— Sunan Ad-Daragutini 


782. Abdullah bin Muhammad bin Abdul Aziz menceritakan 
kepada kami, Abu Ubaidullah Al Makhzumi menceritakan kepada 
kami, Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Ayyub As-Sakhtiyani 
menceritakan kepada kami, dari Sulaiman bin Yasar, dari Ummu 
Salamah istri Nabi SAW: “Bahwa Fathimah binti Hubaisy mengalami 
istihadhah pada masa Rasulullah SAW, lalu Ummu Salamah 
menanyakan untuknya kepada Rasulullah SAW, beliau pun bersabda, 
“Hendaknya ia memperhatikan hari-hari yang biasanya ia mengalami 
haid dan kadarnya pada setiap bulan, lalu hendaknya ia 
meninggalkan shalat pada waktu-waktu tersebut, jika telah berlalu 
maka hendaknya ia mandi dan berwudhu serta menyumbat (darah 
dengan kain), kemudian melaksanakan shalat”? 


BG. هوو و 22 . ورو وعم و‎ y 


BAL - ۳‏ عبد الله لله بن مُحَمّد بن عبد الْعَرش Š‏ نا أَحْمَّدُ بن aa‏ 
ee‏ نا ۹ Crin‏ 5 5 عبد SI‏ نا اوت عن لمان بن يسار: 
e‏ 7 ې a‏ ورم 1 ; Z‏ کم 9 9 r 7 aa os.‏ 72 
أن SERA‏ لفاطمة بنت أب حَبَيْش فقال: په 
الصّلاة قَذرَ Pagi‏ م an pakan Ji‏ ور شه ee‏ 

مليمان: ix. Akh‏ بهذا ei A‏ يام حَيضْها pas‏ $ الصّلاة. 

783. Abdullah bin Muhammad bin Abdul Aziz menceritakan 
kepada kami, Ahmad bin Muhammad Al Oadhi menceritakan kepada 
kami, Abu. Ma'mar mengabarkan kepada kami, Abdul Warits 
menceritakan kepada kami, Ayyub mengabarkan kepada kami, dari 
Sulaiman bin Yasar menceritakan kepada kami: “Bahwa Ummu 
Salamah meminta fatwa kepada Nabi SAW untuk Fathimah binti Abi 
Hubaisy, beliau pun bersabda, (Hendaknya) ia meninggalkan shalat 
selama masa haidnya, kemudian (setelah itu berlalu) ia mandi dan ` 
melaksanakan shalat”. Diriwayatkan juga oleh Wuhaib dari Ayyub, 


dari Sulaiman, dari Ummu Salamah, redaksi ini, dan ia menyebutkan 
(dalam redaksinya): “Memperhatikan hari-hari haidnya, lalu 


"8  Isnadnya shahih: HR. Abu Daud (274): An-Nasa'i Al Baihaqi (1/332); Al 


Humaidi (302), Ahmad (6/322-323); Ath-Thabrani (23/270) dari berbagai jalur 
dari Ayyub dari Sulaiman. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


meninggalkan shalat.” 


A 5‏ عَبْدُ الله ن مُحَمّد تا ابن aah‏ نا مُعلى : ن اسشا 


B3 30 > PANG مه ك‎ ۶# 


o TEA مُحَمّد بن عبد‎ a (ح)‎ Hp) 


HS بْنِ يسار: ن فاطمَة بت‎ OGE ai 
o رر‎ 7 1 s5 ع رم وے هو ےم‎ 
الد قال: فامرت‎ SE) GS من‎ JA Sa استحیضت» حَتّى کان‎ 


TE PEET‏ تَدَعٌّ الصّلاة AT‏ أقرَائهًاء ثم تسل 
Ip PE,‏ و 
Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada kami,‏ .784 
Ibnu Zanjawaih mengabarkan kepada kami, Mu'alla bin Asad‏ 
mengabarkan kepada kami, Wuhaib mengabarkan kepada kami {h}‏ 
Abdullah bin Muhammad bin Abdul Aziz menceritakan kepada kami,‏ 
Abu Ar-Rabi' menceritakan kepada kami, Hammad bin Zaid‏ 
menceritakan kepada kami, Ayyub mengabarkan kepada kami, dari‏ 
Sulaiman bin Yasar: “Bahwa Fathimah binti Abi Hubaisy mengalami‏ 
istihadhah, hingga wadah terpenuhi darah dari bawah dan atasnya,‏ 
lalu ia meminta Ummu Salamah untuk menanyakan kepada Nabi‏ 
SAW, maka beliau pun bersabda, “(Hendaknya) ia meninggalkan‏ 
shalat selama masa haidnya, kemudian (setelah itu berlalu) ia mandi‏ 
نكن dan menyumbat (darah) dengan kain, lalu melaksanakan shalat.‏ 


A 3 o7 


A — ٥‏ الله نا جَدٌي a ILU É‏ عن وب عَنْ سُلَيِمَانَ بن 
of Hug‏ فاطمّة en‏ خُبَيْش an‏ فسألت رَسُرل الله أ 


کس 2 


قال: Aa Je‏ اذ تدع لمل ام ag‏ وذ تسيل 


760 


2 Lihat keterangan yang lalu. 


Isnadnya lemah: HR. Ibnu Abi Syaibah sebagaimana dicantumkan di dalam 
Nasb Ar-Rayah (1/202); Ibnu Al Jauzi di dalam At-Tahgig (1/254) dari jalur 
pengarang. Saya katakan: Sulaiman bin Yasar tidak mendengarnya dari 
Fathimah. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


Bl : ora ل فقيل‎ 7 Ip AE سوى ذلك‎ a 


Mania GS تقول‎ a 

785. Abdullah eneak kena kami, kakekku 
mengabarkan kepada kami, Isma'il menceritakan kepada kami, dari 
Ayyub, dari Sulaiman bin Yasar: “Bahwa Fathimah binti Abi Hubaisy 
mengalami istihadhah, lalu ia bertanya kepada Rasulullah —atau 
ditanyakan kepada Nabi SAW untuknya—, maka beliau pun 
menyuruhnya untuk meninggalkan shalat selama masa haidnya dan 
mandi selain masa tersebut dan menyumbat (darahnya) dengan kain 
lalu melaksanakan shalat.” Kemudian ditanyakan kepada Sulaiman, 
“Apakah ia digauli oleh suaminya?” Ia menjawab, “Sesungguhnya 
kami hanya menyampaikan apa yang kami dengar.” 


Bis - 5‏ إبراهيم بن os‏ ا محمد بن عبد الله الم لْمَخْرمِي» 5 
یحیی بن Jadi GI‏ مل Pan‏ 
عَطَاء قال: (jas)‏ حمس Bas‏ 


786. Ibrahim bin Hammad menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Abdullah Al Makhzumi mengabarkan kepada kami, 
Yahya bin Adam menceritakan kepada kami, Mufadhdhal bin 
Muhalhal mengabarkan kepada kami, dari Sufyan, dari Ibnu Jurajj, 
dari “Atha', ia mengatakan, “Haid itu selama lima belas (hari). عد‎ 


o7 20 270 


Sa سعد‎ Gi KAA PALA SAN القاضي‎ KA - ٧ 

اخ Je‏ تا یحی بن gs‏ عن Hain‏ وابن IA‏ عَنْ 
AA a‏ 
Al Qadhi Al Husain bin Isma'il menceritakan kepada‏ .787 


72 Tsnadnya lemah lagi terputus. 
76 Isnadnya hasan: HR. Ad-Darimi (1/231) dari jalur Abdullah bin Idris dari Al 
Mufadhdh; juba oleh Al Baihaqi (1/321). 


Sunan Ad-Daraguthni — [551] 


kami, Ahmad bin Sa'd Az-Zuhri mengabarkan kepada kami, Ahmad 
bin Hanbal mengabarkan kepada kami, Yahya bin Adam 
mengabarkan kepada kami, dari Mufadhdhal dan Ibnu Al Mubarak, 
dari Sufyan, dari Ibnu Juraij, dari “Atha', ia mengatakan, “Haid paling 
lama adalah lima belas (hari). 


0-4 
a 


> حا JASA‏ بن مخت كا SAK‏ إن لماع AN‏ تنا 
Gi ANU 3)‏ صِبَيْحء عَنْ عَطاء قال: PAN‏ حَمْسَ عَشْرَة. 
Muhammad bin Makhlad menceritakan kepada kami,‏ .788 
Muhammad bin Isma'il Al Hassani mengabarkan kepada kami, Waki?‏ 
menceritakan kepada kami, Ar-Rabi’ bin Shubaih mengabarkan‏ 


kepada kami, dari “Atha', ia mengatakan, “Haid itu selama lima belas 
(hari).”””” 


د هد ,70 30 30 رت 7z‏ ع داضم 30 EE cor 3 oo‏ 
8 - حدتتا إبراهيم بن حماد» نا محمد بن عبد الله المخرمي» نا 


e 
r 


ai 551 نا حَفص أشعَث عَنْ عطاء قال:‎ GT Ia 
< يحبى بن آڌم ثنا حفص» عن عن عطاء‎ 


789. Ibrahim bin Hammad menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Abdullah Al Makhzumi mengabarkan kepada kami, 
Yahya bin Adam mengabarkan kepada kami, Hafsh menceritakan 
kepada kami, dari Asy'ats, dari “Atha', ia mengatakan, “Haid paling 
lama adalah lima belas (hari).”””? 


8 3 


KANG إِبْرَاهيُمَ الزّهري»‎ TU KALA نن‎ LES Aas - ٤٠۰ 


1“ Isnadnya hasan: Lihat keterangan yang lalu. Dikeluarkan oleh Al Baihaqi 


(1/321). 

765 Isnadnya lemah: AR-Rabi' bin Shubaih jujur namun hafalannya buruk, ia 
seorang ahli ibadah dan mujahid, At-Tagrib (1900). 

Isnadnya hasan: HR. Al Baihagi (1/321) dari jalur Abdurrahman bin Mahdi 
dari Ar-Rabi”. 


76 


(552) — Sunan Ad-Daraguthni 


‫َّ 
سر‎ o É 


# 7 ۰ Te سه‎ ` o o سم هو‎ ۶ 82 KN 
A أبي ربا قال:‎ ot الله عن عطاء‎ aie قال: قرأت على معقل بن‎ 


وقت الحيض يومٌ. قال pl‏ إِبْرَاهِيْمَ: إلى هَذَيْن A‏ کان يذهب 
É‏ ورو 30 لمم me‏ دع r Bei‏ 
Al Husain bin Isma'il menceritakan kepada kami, Abu‏ .790 
Ibrahim  Az-Zuhri mengabarkan kepada kami, An-Nufaili‏ 
mengabarkan kepada kami, ia mengatakan: Aku membacakan kepada‏ 
Ma'gil bin Ubaidullah, dari “Atha' bin Abu Rabah, ia mengatakan:‏ 
“(Masa) haid paling sedikit adalah sehari.” Abu Ibrahim mengatakan,‏ 
“Ahmad bin Hanbal berpendapat dengan kedua hadits ini dan berdalih‏ 
dengan keduanya.”‏ 


غه »° رهوووو وار it‏ ع وه 2 8 
Bis - ١‏ بو عُثمَان سَعيْدُ Gi‏ مُحّد الحناطء نا ابو هشام الرقاعي» 


- 
o 30o 35. 2 hr r 


نا يی بن آدَمَ (ح) UG‏ إبراهيم بن حَماد نا La‏ بن عبد الله 


r r 


. 
سه سر‎ La r 8 o 


DN‏ بنْ GT‏ نا LA‏ قال: عنْدنًا امرأة Laki‏ حمس 
مره 


عَشْرَةَ من الشهر حَيْضا lasiin‏ صحيّحًا. 
Abu Utsman bin Sa'id bin Muhammad Al Hannath‏ .791 

menceritakan kepada kami, Abu Hisyam Ar-Rifa'i mengabarkan 
kepada kami, Yahya bin Adam mengabarkan kepada kami {h} 
Ibrahim bin Hammad menceritakan kepada kami, Muhammad bin 
Abdullah Al Makhzumi mengabarkan kepada kami, Yahya bin Adam 
mengabarkan kepada kami, Syarik mengabarkan kepada kami, ia 
mengatakan, “Menurut kami, wanita yang mengalami haid selama 
lima belas hari dalam sebulan, adalah haid yang normal dan benar.” 


24 


Ga — - 5‏ القاضي entah AA‏ اعباس بن مُحَمّد قال: 


77 Isnadnya hasan: HR. Ad-Darimi (1/211) dari Makhlad bin Yazid dari Ma'gal. 


Dikeluarkan juga oleh Al Baihagi (1/320) dari jalur Ali bin Al Husain dari An- 
Nufaili. 


18 Tsnadnya shahih: HR. Al Baihaqi (1/322) dari jalur pengarang. 


Sunan Ad-Daraguthni — [553] 


5 
ع و 


قال: ممع الأوراعي يقول: علدنا ها Úa‏ 


2 ن A‏ و نر 29 3 وس 
> ۶ 


s 
2 


امرأة تحيض غدوة وتطهر عشية. 

792. Al Oadhi Al Husain bin Isma'il menceritakan kepada 

kami, Al Abbas bin Muhammad mengabarkan kepada kami, ia 

mengatakan: Aku mendengar Muhammad bin Mush'ab berkata: Aku 

mendengar Al Auza'i mengatakan, “Menurut kami di sini, wanita bisa 
mengalami haid di pagi hari, dan sore harinya suci kembali.” 


so~ o r 38 30 30 7 Pen na 


VAY‏ - رن سعيد زې مف الساط نا ابو هخا ذا ن بن ادم» 
عَنْ شريك وَحَسَنِ mei‏ قال: MI "si‏ حَمْس عَشرَة. 

793. Sa'id bin Muhammad Al Hannath menceritakan kepada 

kami, Abu Hisyam mengabarkan kepada kami, Yahya bin Adam 


mengabarkan kepada kami, dari syarik dan Hasan bin Shalih, ia 
mengatakan, “(Masa) haid paling lama adalah lima belas (hari).” 


P‏ رور A‏ ه‌ 1 مه رم وين 


Was الاش‎ asaca PN حَدَتَنَا‎ ajal بن عبد‎ 363 Wib - ٤ 


o r <o e P PARA Id 0... مه هه 25 .0 مهم‎ 0 r 
حَالدُ بن حيان الرّقي» عن هَارُوْن بن زياد القشيري» عن الأَعْمّش» عَنْ‎ 

NP Mara a 2 aa 4 < ` 07 6 م‎ TILE 0 r م‎ 6 a 
إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله قال: الحيض الاث» واربع» وخحمسن‎ 


OMG ta tm‏ وتس وَعَشْرٌ فإن راد فهي مُستَحَاضَة. 

794. Yazdad bin Abdurrahman menceritakan kepada kami, 

Abu Sa'id Al Asyajj menceritakan kepada kami, Khalid bin Hayyan 

Ar-Raggi menceritakan kepada kami, dari Harun bin Ziyad Al 

Ousyairi, dari Al A'masy, dari Ibrahim, dari Algamah, dari Abdullah, 

ia mengatakan, “(Masa) haid itu selama empat, lima, enam, tujuh, 

delapan, sembilan dan sepuluh (hari), jika lebih maka itu adalah 
istihadhah.” | 


19 Isnadnya shahih: HR. Al Baihaqi (1/320) dari jalur Muhammad bin Ya'qub 


— Sunan Ad-Daraquthni 


لم زوه عَنِ KN‏ بهذا الإستاد GE‏ ارون بن زياد وَهُوَ صَعيف 
اا مه د E np‏ هوم ا KI‏ ا 5 ... - 
الْحَديْثْء Gada‏ لهذا الحَديْث عند الكوفيينَ أصل عن ألأَعْمَّش. وا 
5“ 
Tidak ada yang meriwayatkannya dengan isnad ini selain‏ 
Harun bin Ziyad, sedangkan ia lemah dalam meriwayatkan hadits.‏ 
Hadits ini pun tidak ada asalnya pada para perawi Kufah yang berasal‏ 
dari Al A'masy. Wallahu a'lam.‏ 


te 


a - ٥‏ 36 بن عبد الرّحْمَنء نا بو AI ajaa‏ نا إِسْمَاعيل 
Zz na 253 e l 5 . NY” . pak r La Jo‏ ده 
أب : ade‏ عن الجلد بن أيوب» عن معاوية بن BP‏ عن انس قال: القروء 


so رر‎ so سا‎ . so- # ر اعدا و قت اد‎ ٧٢ Tt 

ON‏ واربع» وخحمس» وست» وسن وتمان وتسع» وعشر. 

795. Yazdad bin Abdurrahman menceritakan kepada kami, 

Abu Sa'id Al Asyajj mengabarkan kepada kami, Isma'il bin Ulayyah 

mengabarkan kepada kami, dari Al Jald bin Ayyub, dari Mu'awiyah 

bin Ourrah, dari Anas, ia mengatakan, “(Masa) haid itu selama tiga, 
empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan dan sepuluh (hari).”””! 


Ana Ga - 5‏ بر مُحَمَّد DAN‏ تا بر هشتام الرفاعي» SG‏ 


DI‏ وتا يَردَادُ بْنُ عبد الرّحْمَنِء ا بو سَعيْدء تا عَبْدُ السّلام بن 


o7‏ هه 3" بو Men am‏ . ل هم o‏ س lo‏ ه Ze?‏ ها غم 
حرب النهدي الملائي» ا الجلد او عن معَاوية بن OP‏ عن أن 
مہ کو 7 07 سا 7 Bo.‏ 


قال: الحيض ON‏ وأربع» وخمس» وست» وسبع» وثمان» وتسع) 


Tentang Harun bin Ziyad, menurut Ibnu Hibban, “Termasuk orang yang 
memalsukan hadits dari orang-orang tsigah.” Al Mizan (5/9157). 
Isnadnya lemah: HR. Al Baihagi (1/322) dari jalur Sa'id bin Manshur dari 
Isma'il bin Ulayyah. Saya katakan: Tentang Al Jald bin Ayyub, menurut Ibnu 
Al Mubarak, “Orang-orang Bashrah menilainya lemah.” Sedangkan Ibnu 
Uyainah mengatakan, “Jald. Siapa Jald. Siapa Jald?” Al Mizan (1/1547). 


Sunan Ad-Daraguthni — [555] 


771 


ورس 

796. Sa'id bin Muhammad Al Hannath menceritakan kepada 

kami, Abu Hisyam Ar-Rifa”i menceritakan kepada kami, Abdussalam 

menceritakan kepada kami {h} Yazdad bin Abdurrahman 

menceritakan kepada kami, Abu Sa'id mengabarkan kepada kami, 

Abdussalam bin Harb An-Nahdi Al Mula'i mengabarkan kepada 

kami, Al Jald bin Ayyub mengabarkan kepada kami, dari Mu'awiyah 

bin Ourrah, dari Anas, ia mengatakan, “(Masa) haid itu selama tiga, 
empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan dan sepuluh (hari)? 


ا وکیع» اد )© 


ےئ و وع ھم رن Ne‏ ا 


حل iji BESI ES‏ إسْمَاعيْلء ؟ ٿا عباس بن محمد تا SA KA pl‏ 
gi yy‏ عن gi BE‏ قر عن انس قَال: Si‏ 
Pa‏ لاق وَأقصَاهُ Ia‏ قال و كيع: الْحَيْضر SN‏ إلى ve a‏ 
راد في مُسحَاضَة 


797. Muhammad bin Makhlad menceritakan kepada kami, Al 
Hassani mengabarkan kepada kami, Waki’ mengabarkan kepada 
kami, Sufyan menceritakan kepada kami (ط)‎ Al Husain bin Isma'il 
menceritakan kepada kami, Abbas bin Muhammad mengabarkan 
kepada kami, Abu Ahmad Az-Zubairi menceritakan kepada kami, dari 
Sufyan, dari Al Jald bin Ayyub, dari Mu'awiyah bin Ourrah, dari 
Anas, ia mengatakan, “(Masa) haid paling sebentar adalah tiga (hari) 
dan paling lama adalah sepuluh (hari).” Waki' mengatakan, “(Masa) 
haid adalah selama tiga hingga sepuluh (hari), maka yang lebih dari 
itu adalah istihadhah.”” 


A e JI ca.‏ مه وي 


WAH — YAA‏ يزداد بن عبد ai‏ کا Si‏ سعيد لي نتا عبد 


772 


H Lihat keterangan yang lalu. 


Lihat keterangan yang lalu. 


— Sunan Ad-Daraquthni 


798. Yazdad bn Abdurrahman menceritakan kepada kami, Abu 
Sa'id Al Asyajj menceritakan kepada kami, Abdussalam menceritakan 
kepada kami, dari Ar-Rabi' bin Shabih, dari yang mendengar Anas, ia 
mengatakan, “(Masa) haid itu tidak lebih dari sepuluh (hari).””“ 


Kata Wi - yaa‏ بْنْ dara‏ پر و ag‏ عيذ العرئرٍ أن 


P 


بي JIN oni‏ عَنْ سفيان قال: jas Ji‏ ثلاث وأكترة Seng‏ 


799. Sa'id bin Muhammad menceritakan kepada kami, Abu 
Hisyam menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Abu Utsman Ar- 
Razi menceritakan kepadaku, dari Sufyan, ia mengatakan, “(Masa) 
haid paling sedikit adalah tiga (hari) dan paling lama adalah sepuluh 
(hari).” 


Sor z ا وور‎ Ga PANA 


۸٠۰‏ حدنا حْمَدُ بن مُوْسَى بن AN‏ بن مُحَاهد ئا عَبْد 


هوس Je‏ هو 


ال نن شیب Be‏ نل عن gi JA‏ داوق عَنْ هه 


Po عن ثابت»‎ GE عَنْ عَبَيّد الله بن‎ GNI بن مُحَمّد‎ PA 
فإذا ف ا‎ agen a قال: هي‎ 

800. Abu Bakar Alim bin Musa bin Al Abbas bin Mujahid 
menceritakan kepada kami, Abdullah bin Syabib mengabarkan kepada 
kami, Ibrahim bin Al Mundzir menceritakan kepada kami, dari Isma'il 
bin Daud, dari Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi, dari 
Ubaidullah bin Umar, dari Tsabit, dari Anas, ia mengatakan, “Ia 
adalah wanita haid antara (saat) itu hingga sepuluh (hari), bila lebih, 


74  Isnadnya lemah: HR. Ad-Darimi (1/230) dari jalur Ja'far bin Aun dari Ar- 


Rabi”. 
75 Isnadnya shahih. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


maka ia mustahadhah (wanita yang mengalami istihadhah).” 


z -‏ وم 
را وس و .8035 


HSA KA - ١‏ إسماعيل القارسي» نا أَبْوْ رُرْعَة الدمشقي قال: 
رغه 3 220 هلم رهم وس aa A‏ ا ا إن BE‏ في یې رام Es o‏ هورم 
رأَيْتْ أَحْمَدَ بْنَ Ja‏ يكر حَديْث الجلد بن ايوب هدا وسمعت احمد 
Lao St Aa 2 -0‏ باو وکو صا 3o»‏ ه 0- م °- .38 
بن حنبل يقول: لو كان هذا صحيحا لم يقل ابن سيرين: استحيضت ام 
P 2‏ هو 2 of,‏ سه Fife ٥٤‏ هد ست 
Muhammad bin Isma'il Al Farisi menceritakan kepada‏ .801 
kami, Abu Zur'ah Ad-Dimasygi mengabarkan kepada kami, ia‏ 
mengatakan, “Aku melihat Ahmad bin Hanbal mengingkari hadits Al‏ 
Jald bin Ayyub ini, dan aku mendengar Ahmad bin Hanbal‏ 
mengatakan, “Seandainya ini shahih, tentu Ibnu Sirin tidak akan‏ 
mengatakan, “Ummu Walad Anas bin Malik mengalami istihadhah,‏ 
lalu ia mengutusku untuk menanyakan kepada Ibnu Abbas?.”‏ 


۲ - حا الْحَسَنْ بن رَشيْقَء نا عَلي بن Bal NE aan‏ 
Na‏ قال: ذَهَبْتْ IE WIT Wi‏ إلى a‏ يوب 


A n l‏ ر 5 s PH‏ 2 مهم سو d - r‏ 7 ا 
Sia‏ بهذا الحَديْث في المستحاضة: PET‏ ثلاثاء خمساء سبعاء عشرا. 


فذهبتا نوقفة» فإذا هو لا فصل Gadi Gas‏ والاستحاضة. 

802. Al Hasan bin Rasyig menceritakan kepada kami, Ali bin 

Sa'id mengabarkan kepada kami, Ibnu Hisab menceritakan kepada 

kami, Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami, ia mengatakan, 

“Aku dan Jarir bin Hazim pergi menemui Al Jald bin Ayyub, lalu ia 

menceritakan kepada kami hadits ini tentang wanita mustahadhah, 

“Wanita itu menunggu selama tiga, lima, tujuh dan sepuluh (hari). 

Lalu kami menilainya mauguf, namun ternyata ia tidak membedakan 
antara haid dan istihadhah.” 


76 Isnadnya lemah. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


امع 2 
.| 


: د یحیی‎ SEA Jas 


ورب ور Es‏ 


CA 
۶ 
۳ 


يي 


s r z 


e ثلاثة‎ aS a نس قال:‎ i ARNE 


فإذا ja‏ عَشْرَة أيام فهي مُسْتَحَاضَة تسل 


Uu: 
“Ga 
سا‎ 
CN 
vos 
۱ 
E 
١ 
٠ 
ور‎ 
1 
1 
۱ 


803. Utsman bin Ahmad Ad-Daggag menceritakan kepada 
kami, Yahya bin Abu Thalib menceritakan kepada kami, Abdul 
Wahhab mengabarkan kepada kami, Hisyam bin Hassan dan Sa'id 
menceritakan kepada kami, dari Al Jald bin Ayyub, dari Mu'awiyah 
bin Ourrah, dari Anas, ia mengatakan, “Wanita haid menunggu hingga 
tiga, empat, atau lima hari sampai sepuluh hari, jika lebih dari sepuluh 
hari maka ia mustahadhah (hendaknya), ia mandi dan melaksanakan 
shalat.” 


; محمد‎ cakal ا خَلادُ بن‎ eku بن‎ BS SAS - ٠۰ ٤ 
اقاص ال: لاون‎ ag tjari ag Jaa 
ال‎ jan ep ea ميه‎ 


فإذا ih‏ عَشْرَة يام كانت De‏ 


e 
wy 


804. Al Husain bin Isma'il menceritakan kepada kami, Khallad 
bin Aslam menceritakan kepada kami, Muhammad bin Fudhail 
mengabarkan kepada kami, dari Asy'ats, dari Al Hasan, dari Utsman 
bin Abu Al Ash, ia mengatakan, “Wanita mustahadhah tidak mungkin 
mengalaminya dalam satu, dua atau tiga hari hingga sepuluh hari, jika 


mencapai sepuluh hari, berarti ia mustahadhah.”'' 


”” Isnadnya lemah: HR. Ad-Darimi (1/230) dari jalur Sufyan dari Al Jald bin 
Ayyub. 

Isnadnya lemah lagi mauguf: Al Asy'ats bin Sawwar Al Kindi lemah, 4t- 
Tagrib (1/79). 


778 


Sunan Ad-Daraguthni — 


کے 20 É Ea‏ 220 5 ,.3 ده ع هد مھ ٤#‏ ه z fT‏ 
Was ٥‏ عثمان بن ISI‏ الدقاق» Bab‏ یحی بن أبي Ab‏ نا 
P3 s.' o-‏ ملع l 22 3a‏ کا هور به وو AN.‏ 
عبد الرَكَاب UT‏ هشَامُ bp‏ حَسٌانء عن الحَسٌن: أن WAE‏ بْنَ أبي العاص 
a‏ قال: الحَائض إذا جَاوَرَتْ عشرة AN‏ فهي بمنزلة المُسْتَخَاضَة 


” رو‎ 2 Az 
تعتسل وتصلي.‎ 


805. Utsman bin Ahmad 40-1020020 menceritakan kepada 
kami, Yahya bin Abu Thalib menceritakan kepada kami, Abdul 
Wahhab mengabarkan kepada kami, Hisyam bin Hassan mengabarkan 
kepada kami, dari Al Hasan, bahwa Utsman bin Abu Al Ash Ats- 
Tsagafi, ia mengatakan, “Bila melebihi sepuluh hari, maka statusnya 
adalah ,mustahadhah, (hendaknya) ia mandi dan melaksanakan 
shalat.” 


. r, 
A zey ھە 8 2 موم‎ bs وم وم هو و‎ i r 


Wa - 5‏ إبراهيم بن حمادء نا المخرمي تا يحبى بن آدم ا 
SAS‏ بن Masa EA y GE‏ بن cala‏ ا الْحَسَانِيَ» تا ASG‏ نا 


rd 


806. Ibrahim bin Hammad menceritakan kepada kami, Al 
Makhzumi mengabarkan kepada kami, Yahya bin Adam mengabarkan 
kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami {h} 
Muhammad bin Makhlad menceritakan kepada kami, Al Hassani 
mengabarkan kepada kami, Waki’ mengabarkan kepada kami, 
Hammad bin Salamah mengabarkan kepada kami, dari Ali bin Tsabit, 
dari Muhammad bin Zaid, dari Sa'id bin Jubair, ia mengatakan, “Tiga 
belas (hari). 


779 


Isnadnya lemah: Hisyam bin Hassan Al Azdi tsigah, termasuk orang yang 
paling loyal terhadap Ibnu Sirin. Di dalam riwayatnya terdapat redaksi “dari Al 
Hasan dan “Athag” mengenai ini ada catatan, karena ada yang mengatakan 
bahwa ia meriawayatkan secara mursal dari keduanya, At-Tagrib (5/73). 
Isnadnya shahih: HR. Ad-Darimi (1/130) dari jalur Hajjaj dari Hammad bin 
Salamah. 


780 


— Sunan Ad-Daraguthni 


Cp AS Sk en ia maa y‏ عَبّد 
Ke‏ 777 لو 
ا Ta‏ إِسْمَاعيْل : . Ml eE‏ 17 عن الشعبي» عن ف اما 
pn‏ عن عَائشَة: Tu of‏ = آي CA ab‏ ل الله P‏ 

فقالت: AA Iu‏ ا ا فقال لها اسي : a CS‏ 


o Glo ا‎ 


عرق» Mai Ang Sa‏ فإذا Iu Die‏ واستنقي ضئي 


JK‏ صَلاَة. 

807. Muhammad bin Sulaiman bin Muhammad Al Bahili 
menceritakan kepada kami, Abdullah bin Abdush Shamad bin Abu 
Khidasy mengabarkan kepada kami, Ammar bin Mathar mengabarkan 
kepada kami, Abu Yusuf Ya'gub bin Ibrahim mengabarkan kepada 
kami, dari Isma'il bin Abu Khalid, dari Asy-Sya'bi, dari Oamir 
istrinya Masrug, dari Aisyah: “Bahwa Fathimah binti Abu Hubaisy 
datang kepada Rasulullah SAW lalu berkata, “Wahai Rasulullah, 
sesungguhnya aku ini wanita yang menderita istihadhah.' Nabi SAW 
berkata kepadanya, “Sesungguhnya itu adalah darah penyakit. 
Perhatikanlah masa-masa haidmu (yang biasanya), bila telah lewat 


maka mandilah dan sumbatlah, kemudian berwudhulah untuk setiap 
shalat. »781 


000 ع هابر 309 - روم 


تفرد به ÉE‏ بْنْ مَطر وَهُوَ ضعيف» عَنْ أبي ود GA,‏ عند اناس 

GH Ang JA EE الميتحافة‎ PRPA بهذا الإستاد‎ SA عن‎ 
-7 0 ts د‎ ege تفيل‎ 

. ثم تعتسل وتتوضا لكل صلاة. 

Ammar bin Mathar meriwayatkannya sendirian, ia PERAN 1 

meriwayatkannya) dari Abu Yusuf. Sedangkan riwayat yang ada pada 


orang-orang dari Isma'il dengan isnad ini yang diriwayatkan secara 
mauguf adalah: “Wanita mustahadhah meninggalkan shalat selama 


781 


Isnadnya lemah: Saya katakan: Ammar bin Mathar gugur. Sebagian mereka 
menilainya tsiqah, ada juga yang menilainya penghafal, Al Mizan (4/6004). 


Sunan Ad-Daraguthni — 


masa haidnya, kemudian (setelah selesai) ia mandi dan berwudhu 
untuk setiap shalat.” 


7 و ت مع 9093- 2an o o‏ هغ A‏ 
GAS - ٨‏ محمد بن موسى بن سهل البربهاري نا محمد بن 


مَُاوية yi‏ مَالې ٿا علي بِنْ la‏ عَنِ P‏ عن عرو 


-” 


رانا o3 o PA E ni 2 ni UD‏ یو & kan‏ 772 
ع عائشة E‏ أَنَتْ فاطمَة شت ابي (ja‏ الي كَل فقالت: يا 
قم به ها صم نه NET ۱ s 58 Pata‏ اوا 22 
رَسُوْلَ SAN‏ استحضلت Geli Us‏ فقال: ذري الصلاة Gl‏ حَيضتك ثم 


Se a a‏ كل صّلاة Of‏ قطر الذم على الحصير. 
Muhammad bin Musa bin Sahl Al Barbahari‏ .808 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Mu'awiyah bin Malij‏ 
menceritakan kepada kami, Ali bin Hasyim mengabarkan kepada‏ 
kami, dari Al A'masy, dari Habib, dari Urwah, dari Aisyah, ia‏ 
mengatakan, “Fathimah binti Abu Hubaisy mendatangi Nabi SAW‏ 
lalu berkata, “Wahai Rasulullah, aku mengalami istihadahah sehingga‏ 
tidak pernah suci.” Beliau bersabda, “Tinggalkanlah shalat selama‏ 
masa haidnya, kemudian mandilah dan berwudhulah untuk setiap‏ 
Shalat walaupun darah menetes di atas tikar? 27‏ 


ورن 8 مره مع 06- رو a‏ ةا ارت شل وروم 3 b2‏ 


8 . 7 MO سر‎ e 
: وكيع والخريبي وقرة بن عيسى ومحمد بن ربيعة وسعيد بن‎ tah 
o )يپ ركو‎ Be و رکو اس" و‎ aL 2 2 ورو‎ 307 3, 6. 

s Af روو‎ BS. | ه٢‎ ef #رر-‎ 

أسامة LL‏ بن محمد وهم gi‏ 

Waki', Al Khuraibi, Ourrah bin Isa, Muhammad bin Rabi'ah, 

Sa'id bin Muhammad Al Warrag dan Ibnu Numair menguatkannya 

dari Al A'masy, mereka memarfu'kannya. Sementara Hafsh bin 


. 782 


Isnadnya lemah lagi terputus: HR. Ibnu Abi Syaibah (1/125-126); Abu Ya'la 
(4799), Ath-Thahawi di dalam Syarh Al Ma'ani (1/102), Abu Daud (298): 
Dikeluarkan juga oleh Ibnu Majah (624), Ahmad (6/42) dari Al A'masy, Al 
Baihagi (1/344) dari jalur pengarang. Semuanya —kecuali Abu Daud- 
menyebutkan redaksi “wa in gathara (walaupun —darah- menetes)” Saya 
katakan: Habib bin Abu Tsabit tsiqah, seorang ahli fikih kenamaan, namun 
sering meriwayatkan secara mursal dan mentadlis. At-Tagrib (1087). Ats- 
Tsauri memastikan bahwa ia tidak mendengar dari Urwah. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


Ghiyats, Abu Usamah dan Asbath bin Muhammad, menganggapnya 
mauguf mereka semua tsiqah. 


Fa ٣ سو گ‎ TT 
E- e من الصا : رول الله 8ك قَقالَت:‎ Ha ae 
nA ر نا‎ E سه رد مر 2 امد‎ z رر‎ 
tu نم تعتسل وتوضا‎ > aan al الملا‎ gas أن‎ MET 
KA وإن قطَرَ الدّمُ عَلَى‎ t Laig صلاة»‎ 

809. Muhammad bin Makhlad menceritakan kepada kami, Al 

“Ala' bin Salim mengabarkan kepada kami, Ourrah bin Isa 
mengabarkan kepada kami, dari Al A'masy dari Habib bin Abu 
Tsabit, dari Urwah, dari Aisyah, ia menuturkan, “Seorang wanita 
Anshar datang kepada Rasulullah SAW lalu berkata, “Aku menderita 
istihadhah.' Maka Nabi SAW menyuruhnya untuk meninggalkan 
shalat selama masa haidnya, kemudian (setelah selesai) mandi dan 


berwudhu untuk setiap shalat, lalu melaksanakan shalat walaupun 
darah menetes di atas tikar.”?? 


D - ٠‏ محمد بن tabah‏ ا kasa‏ بن إن إستاعيل الخاني» با 
Ta‏ عَنْ حَبِيْب بن أبي ثابت» عَنْ ayé‏ عَنْ عائشة 
JG‏ جَاءت SAR‏ نت PP E‏ 8 رول > الله ف Ui‏ : 
ومول الله : SL YG PE Tai‏ 2361 الصّلاة؟ قال: Li Y‏ 
ذلك D‏ واس AA‏ اجتنبي an DWA)‏ مَحِيْضْك» ; ثم اغتسلي 
A)‏ لكل KAN kah ah IL‏ علَى A‏ 

810. Mohan bin Makhlad 2116 kepada kami, 


783 Lihat keterangan yang lalu. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


Muhammad bin Isma'il Al Hassani mengabarkan kepada kami, Waki’ 
mengabarkan kepada kami, Al A'masy mengabarkan kepada kami, 
dari Habib bin Abu Tsabit, dari Urwah, dari Aisyah, ia menuturkan, 
“Fathimah binti Abu Hubaisy datang kepada Rasulullah SAW lalu 
berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ini wanita yang 
menderita istihadhah sehingga tidak pernah suci, haruskah aku 
meninggalkan shalat?” Beliau bersabda, “Sesungguhnya itu adalah 
darah penyakit, bukan haid. Jauhilah shalat selama masa haidmu, 
kemudian (setelah berlalu) mandilah dan berwudhulah untuk setiap 
shalat walaupun darah menetes di atas tikar” ۹ 


دنا PS ١‏ بِنْ اِسْفَاعيْل نا محمد بن سعد Wi NANA‏ 
AH NE DI‏ بن إسْمَاعيْلَ تا e [ai‏ کا ق ا 


بن اود حميعاء عَنِ Si‏ عَنْ حَبِيْب بن ابي ثابت عن عُرْوَة بن 
لير عَنْ غَائشّة ee SG‏ فاطمة بت الى ji‏ إلى ای P‏ 
Uu‏ نا سول لله / ي ار gan Ba‏ ع الصّلاة JB g‏ 
دعي الصلاة أَيَامَ زی KEL‏ م اغتسلي “Jas os “Lo,‏ < عَلَى a‏ 
ai JG‏ عن وَكيْع: Pa‏ 


811. Al Husain bin Isma'il menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Sa'id Al Aththar mengabarkan kepada kami, Waki’ 
mengabarkan kepada kami (ط)‎ Al Husain bin Isma'il menceritakan 
kepada kami, Al Fadhl bin Sahl mengabarkan kepada kami, Abdullah 
bin Daud menceritakan kepada kami, semua dari Al A'masy, dari 
Habib bin Abu Tsabit, dari Urwah bin Az-Zubair, dari Aisyah, ia 
menuturkan, “Fathimah binti Abu Hubaisy datang kepada Nabi SAW 
lalu berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ini wanita yang 
menderita istihadhah sehingga tidak pernah suci, haruskan aku 
meninggalkan shalat?” Beliau pun bersabda, “Tinggalkanlah shalat 
selama masa haidmu, kemudian (setelah itu berlalu) mandilah dan 


"Lihat keterangan yang lalu. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


وو 3 


shalatlah walaupun darah menetes di atas tikar.” Yang lainnya 
(meriwayatkan) dari Waki” (dengan redaksi): “dan berwudhulah untuk 
setiap shalat. 1 


Si akan Aan CA - ANY 


P 


pa oh لکل صلا وض‎ EAT aa wo Ayi بهار‎ 

812. Sa'id bin Muhammad Al Hannath menceritakan kepada 
kami, Yusuf bin Musa mengabarkan kepada kami, Waki’ 
mengabarkan kepada kami, dengan isnad ini dan ia menyebutkan 
(dalam redaksinya): “kemudian (setelah itu berlalu) mandilah dan 


berwudhulah untuk setiap shalat, dan laksanakanlah shalat walaupun 
darah menetes di atas tikar.” 


o7 2032 / ه ك په‎ y o 308, هيد‎ 
PB ن حَرْب‎ Kara ثنا‎ a علي بن‎ CI - ۳ 
s pa - ra - 
o و .38 وس‎ 4 


SG‏ ب di‏ امو خب تن او ا 
يِه عَنْ عائشة KSB‏ جات فَاطمةُ بشت أب حش dya) Á‏ لله 


02 


Ci 


فيك Au‏ أُستحَاض. فَقَالَ: احتنبئ Af a‏ مَحيضك ثم 
YA‏ زرط ووی E‏ رعو سو بطر 


813. Ali bin Abdullah bin Mubasysyir menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Harb An-Nasa'i menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Rabi'ah mengabarkan kepada kami, dari Al A'masy, 
dari Habib bin Abu Tsabit, dari Urwah bin Az-Zubair, dari Aisyah, ia ` 
menuturkan, “Fathimah binti Abu Hubaisy datang kepada Rasulullah 
SAW lalu berkata, “Sesungguhnya aku ini wanita yang menderita 
istihadhah.” Maka beliau pun bersabda, ‘Jauhilah shalat selama masa 
haidmu, kemudian (setelah itu berlalu) mandilah dan berwudhulah 


785 


Lihat keterangan yang lalu. 
786 


Lihat keterangan yang lalu. 


Sunan Ad-Daraquthni — 


setiap kali hendak shalat walaupun darah menetes di atas tikar” ۳۷ 


B- 3 350 Jo م‎ o7 fog, 3 


aja BASIS - ٤‏ نا kasan‏ بْنْ حَرّب» ئا Aa‏ بن مُحَمَّد وه 
aa‏ إن أب ايت عن ْو ا 
عَن قال: عل اله لْمُستَحَاضّة وإن قَطَرَ عَلَى الْحَصِيْر. 


814. Ibnu Mubasysyir menceritakan kepada kami, Muhammad 
bin Harb mengabarkan kepada kami, Sa'id bin Muhammad Al Warrag 
Ats-Tsagafi mengabarkan kepada kami, dari Al A'masy, dari Habib 
bin Abu Tsabit, dari Urwah, dari Aisyah, dari Nabi SAW, beliau 
bersabda, “Wanita mustahadhah tetap melaksanakan shalat walaupun 
darah menetes di atas tikar.” 


٥‏ - حَدَنَنا Bank KA‏ 6 عَبْدُ الرّحْمَنِ بِنْ ja‏ الحكم 
َلَ: جنا من علد عند اذ ن 55 JAN‏ إن ob Sat‏ 
فقال: من adi sean Gl‏ من عند عَبّد الله بن 333 فقال: ما KA‏ 
pap da‏ ڪن AA jai‏ ڪن OA‏ 


الْحَديْث. فقال ; پخیی: SA Skia Ol ui:‏ کان di gial A‏ زعم 
ان a‏ بْنَ ابي نابت لَمْ يَسسْمَعْ من عُرْوَةَ بن ن الزيير شيعا 

815. Abu Bakar An-Naisaburi menceritakan kepada kami, 
Abdurrahman bin Bisyr bin Al Hakam menceritakan kepada kami, ia 
menuturkan, “Kami datang dari Abdullah bin Daud Al Khuraibi 
kepada Yahya bin Sa'id Al Oaththan, lalu ia bertanya, “Dari mana 
kalian?’ Kami jawab, “Dari Abdullah bin Daud.” “Apa yang 
disampaikan kepada kalian?” tanyanya lagi. Kami jawab, “Ta 
menceritakan kepada kami hadits ini, dari Al A'masy, dari Habib bin 
Abu Tsabit, dari Urwah, dari Aisyah.” Yahya mengatakan, 


787 
788 


Lihat keterangan yang lalu. 
Lihat keterangan yang lalu. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


“Sesungguhnya Sufyan Ats-Tsauri adalah orang yang paling 
mengetahui tentang hadits ini, ia menyatakan bahwa Habib bin Tsabit 
tidak mendengar apa pun dari Urwah bin Az-Zubair.” 


Jai Daan = 5 c kg - alas لحد ا‎ é AN 


0 1 ان‎ SA أن 2 روا ووقمه‎ ah Ra JP 


E‏ وځ 


عن الأعْمَشِ عن عائشة. ورواة ابن دَاودَ عن KAI‏ مرفوعا ak‏ 
A - wa 2 ٢ A‏ 

ajak ودل عَلَى ضَعْف‎ Bo فيه: الإو عند کل‎ DG أن‎ Si, 
وقال فيه:‎ Ce عَن‎ GAN GAP ca 


و ےر ورم 


5 نت تسل لكل صَلاة. هَذَا کله قول أبي داود. 
Muhammad bin Makhlad menceritakan kepada kami, ia‏ .816 
mengatakan: Aku mendengar Abu Daud As-Sijistani mengatakan, “Di‏ 
antara yang menunjukkan lemahnya hadits Al A'masy ini adalah‏ 
bahwa Hafsh bin Ghiyats menilainya mauguf pada Al A'masy dan‏ 
mengingkari marfu'nya. Asbath bin Muhammad juga menilainya‏ 
mauguf dari Al A'masy, dari Aisyah. Abu Daud meriwayatkan dari Al‏ 
A'masy secara marfu’ bagian awalnya, namun mengingkari adanya‏ 
redaksi “berwudhu untuk setiap shalat.”. Juga yang menunjukkan‏ 
lemahnya hadits Habib dari Urwah, bahwa Az-Zuhri‏ 
meriwayatkannya dari Urwah dari Aisyah, dan ia menyebutkan (di‏ 
dalam redaksi)nya: “Maka ia pun mandi untuk setiap shalat.” Semua‏ 
ini adalah ucapan Abu Daud.‏ 


کچ A fo‏ رن o‏ 0734 شه ها ۰ ARS Tere.‏ سيق 


۷ - حا علي بْنْ مُحَمّد ca gi‏ أَحْمَدُ بن أبي خيثمة عمر 
E 7 47777‏ عائشة: في 


ogi Lin‏ الم َلَى JM gain‏ وقال ابن أ Se‏ ون د 


Sunan Ad-Daraquthni — 


7 << 


BN NG E 
817. Ali bin Muhammad bin Ubaid menceritakan kepada kami, 
Ahmad bin Abu Khaitsamah menceritakan kepada kami, Umar bin 
Hafsh menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, 
dari Al A'masy, dari Habib, dari Urwah, dari Aisyah: “Wanita ؛‎ 
mustahadhah tetap melaksanakan shalat walaupun darah menetes di 
atas tikarnya.” Ibnu Abi Khaitsamah mengatakan, “Hafsh tidak 
memarfu 'kannya, dan dimutaba 'ah oleh Abu Usamah.” 


s 
A مر مر‎ b ar ع‎ 


ره ل نت "د ٨‏ 4 


1 E : قال الا‎ Tu ٠ NG SG 7 بش تنا محمد‎ 
N “JB LAI عن‎ tis 4i حبیب» عن عرو عن عائشة‎ 
Kene. ا‎ so Stan Pa 


818. Ibnu Al “Ala' menceritakan kepada kami, Abu Ubaidah 
bin Abu As-Safar menceritakan kepada kami (h) Ibnu Mubasysyir 
menceritakan kepada kami, Muhamamd bin Ubadah menceritakan 
kepada kami, keduanya mengatakan: Abu Usamah menceritakan 
kepada kami, ia mengatakan: Al A'masy menceritakan kepada kami, 
dari Habib, dari Urwah, dari Aisyah: Bahwa ia ditanya tentang wanita 
mustahadhah, maka ia pun menjawab, “Wanita itu tidak 
meninggalkan shalat walaupun darah menetes di atas tikar.” Dua 
sanad ini di-mutaba'ah oleh Asbath bin Muhammad. 


AS - ۹‏ مُحَمَّدُ بن الْحَسن NG CAT‏ إذريس قال: 
ea a‏ لد نرک ان عمف 
GP‏ عَنْ عائشة: KAWIN kah‏ وإن قطر PAN‏ على الحصير. فقال: 


E CS‏ وَعَلِي Gi‏ هاشم وحفص يُوقفانه. 
Muhammad bin Al Hasan An-Naggasy menceritakan‏ .819 


— Sunan Ad-Daraguthni 


kepada kami, Al Husain bin Idris menceritakan kepada kami, ia 
mengatakan: Aku mendengar Utsman bin Abu Syaibah, lalu ia 
mengemukakan hadits Habib bin Abu Tsabit dari Urwah, dari Aisyah: 
“Wanita mustahadhah tetap melaksanakan shalat walaupun darah 
menetes di atas tikar.” Waki’ mengatakan, “Waki” memarfu 'kannya, 
sementara Ali bin Hasyim dan Hafsh memaugufkannya.” 


با مصاع وو o‏ 2 رو و 
و 
سه {o Esos‏ 


s r 


ريم 3 .315 و او 


3 R Ai 9 


عن عروة حديثين ولیس هما بشيء. 

820. Muhammad bin Isma'il Al Farisi menceritakan kepada 

kami, Bakar bin Sahl mengabarkan kepada kami, Abdul Khalig bin 

Manshur menceritakan kepada kami, dari Yahya bin Ma'in, ia 

mengatakan, “Habib bin Abu Tsabit menyampaikan dua hadits dari 
Urwah, namun keduanya tidak dianggap.” 


ا - لكا aja IA‏ ني EN gp‏ فرج 
2 ء z È‏ عه > هوو و ره PER TA‏ سه ره b- {o o‏ 
الجشميء ٿا عب الله بن Lai‏ الأعْمّش» LP‏ بن ابي نابت» عن 

MN IN 7 1 3 z Png ا‎ “3 a 
A أبي خيش ققالت:‎ h عَنْ عائشة قالت: جَاءت فاطمة‎ a 


AT EA BM فقال رَسُوْل‎ abi هله کې فلا‎ Spa 
ره‎ Te ng PARA : کو ه م پو و 0 ےم‎ s1 e 
على الحصير.‎ (MI P3 وإن‎ ken حيضتك» ثم اغتسلي وصومي‎ 


Tr a zai’ 9 a‏ 2 م 9 2 < 2 5 r‏ و ګر ا 

فقالت» Peel A‏ : ينقطع الدم عَنَي. قال: إثما ذلك عرق ولیس 
PBA i2‏ هه وني 2 1 mM 0 7 e 2 22 z‏ 

بَِبْض فإذا ETEA] Jl‏ فاغتسلي وَصَليْ. 

821. Muhammad bin Amr bin Al Bakhtari menceritakan 

kepada kami, Ahmad bin Al Faraj Al Jusyammi mengabarkan kepada 


kami, Abdullah bin Numair mengabarkan kepada kami, Al A' masy 
mengabarkan kepada kami, dari Habib bin Tsabit, dari Urwah, dari 


۰ 
r 


Sunan Ad-Daraquthni — 


Asiayah, ia menuturkan, “Fathimah binti Abu Hubaisy datang lalu 
berkata, “Sesungguhnya aku ini wanita yang menderita istihadhah 
sehingga tidak pernah suci.” Maka Rasulullah SAW bersabda, 
“Jauhilah shalat selama masa haidmu, kemudian (setelah berlalu 
masa haid itu) berpuasalah dan shalatlah walaupun darah menetes di 
atas tikar.” Ia berkata, “Aku mengalami istihadhah yang mana darah 
itu tidak berhenti (keluar) dariku.” Beliau pun bersabda, 
“Sesungguhnya itu adalah darah penyakit, bukan haid. Maka, bila 
datang haid, tinggalkanlah shalat, dan bila telah berlalu, mandilah 
dan shalatlah” 9 


- ož 3 رر وس‎ A z 5 T. 20 . 35. ni م‎ 
دس‎ E e BAN 
سنا‎ 5 2a- o f هوم‎ 
عبد‎ 


GA AE NI‏ ٿا عَبْدُ الله ن عُمَرَ أخبرني د Pi‏ بن 
القاس عَنْ أي عَنْ عائشة زوج التي قا أنهًا كانت تَقَوْلً: UI‏ 
الأقرَاء SGP‏ 

822. Muhammad bin Isma'il Al Farisi menceritakan kepada 

kami, Yahya bin Ayyub Al Allaf menceritakan kepada kami, Ibnu Abi 
Maryam menceritakan kepada kami, Abdulah bin Umar menceritakan 
kepada kami, Abdurrahman bin Al Qasim mengabarkan kepadaku, 


dari ayahnya, dari Aisyah istri Nabi SAW, bahwa ia mengatakan, 
“Sesungguhnya agra ` adalah masa suci.” 


BN a e Aa شا‎ JA الحسین بن‎ Ab ۳٣ 
الجُرجانيء ٿا ابو عَامر لْعَقَدِي تنا زُمَيْرُ بن مُحَمَّد عن عَبْد الله بن‎ 
عن عَم عطران إن‎ na عقيل عن راهيم بل مُحَمُد ن‎ i مُحَمّد‎ 


طَلْحَقَ عَنْ BEI‏ حَحْش قالّت: كُنْتْ أُسْتْحَاض حَيْضَة شديدة 


78?  Isnadnya terputus. 


٣ Isnadnya lemah. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


ص وځ E arak an a‏ ځنم وښ IR‏ دا اس 2 e,‏ ۸ 
Kb Mm ó S‏ أستفتيه فأخبرة فوجحدته في بيت أختي Wing‏ 


رو و 


= جحش» قالت: Hua‏ یا ca dya‏ د ا شو TS‏ 
شَديْدَة فَمَا ری SÉ RB‏ والصيام. قَالَ: أَنْعَتْ لك 
کو UN Ba‏ قالت: هو AT‏ مِنْ ذلك. قال: AB‏ 
قالت: هو أكثرٌ من ذلك. قال: اُحذئ UI‏ قالت: هو TE‏ مر ذلك 
نذا ا فال ا سام لك شه وتا li‏ شا 
لك من DB AN‏ قويت Abel SG Laila‏ فال لها: إلا هذه Kat‏ 
من رزکضات ie Y oi E aS‏ ايام في علم الله م 


و ° سه 7 of‏ ې .وه os?‏ - هسمه Pa Pn E Mara‏ ه ro‏ 
اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقيت» فصلي أربعا وَعشرين 


r داي وا‎ o 3 z 4 2-6 0 P Pem pah | Pa EEE pe 
وعشرين وأيامَهاء وصومي فإن ذلك يُجزيك» وكذلك‎ G ليلة أو‎ 
7 1 3 ” 7 4 r 8 ba 1 $ و‎ oz 
يَطهُرْن لميقات حَيْضْهنٌ‎ US el تَحيْض‎ LS eh فافعلي کل‎ 
Ng ET w 8-5 پور‎ o یه ور بو‎ 2 2 9 ۸ 2 3 
قويت على أن تؤخري الظهر وتعحلي العصر وتغتسلين‎ OP وطهرهن؛‎ 
7 et ړپ ره هس > ویر 4“ ور 8 در‎ gio كع‎ br 
حتى تطهري م تصلين الظهر والعصر جميعاء م تؤخرين المغرب‎ 
2 هم‎ ge an on هوس 7 29279 ره ےم کا‎ ALL موم بهل ) سح‎ 
وتعجلين العشاء دم تعتسلين ومين بين الصلانين فافعلي» وتعتسلين‎ 
5 GEN NG BING م‎ Ka 2 AA | PRN ا‎ 
الك‎ IN met 

823. Al Husain bin Isma'il menceritakan kepada kami, Al : 
Husain bin Abu Ar-Rabi” Al Jurjani menceritakan kepada kami, Abu 
Amir Al Agadi menceritakan kepada kami, Zuhair bin Muhammad 
menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Muhammad bin Agil, 
dari Ibrahim bin Muhammad bin Thalhah, dari pamannya Imran bin 
Thalhah, dari ibunya Hamnah binti Jahsy, ia menuturkan, “Aku 


menderita istihadhah yang sangat banyak sekali, lalu aku datang 
kepada Nabi SAW untuk meminta fatwanya dengan cara 


Sunan Ad-Daraguthni — 


memberitahunya langsung, lalu aku menjumpainya di rumah 
saudariku Zainab binti Jahsy, kemudian aku berkata, “Wahai 
Rasulullah, sesungguhnya aku mengalami istihadhah yang sangat 
banyak sekali. Bagaimana menurutmu tentang itu? Karena hal itu 
telah menghalangiku shalat dan puasa.” Beliau pun bersabda, “Aku 
sarankan kepadamu agar menggunakan kapas, karena itu bisa 
menyerap darah.” Ia berkata lagi, “Darahnya lebih banyak dari itu.” 
Beliau pun bersabda, “Pakailah ikat pinggang” Ia berkata lagi, 
“Darahnya masih lebih banyak dari itu.” Beliau pun bersabda, 
“Gunakanlah kain!” Ta berkata lagi, “Darahnya masih lebih banyak 
dari itu. Darah itu keluar sangat deras sekali.” Maka Nabi SAW 
berkata kepadanya, “Aku akan memberikan dua pilihan kepadamu, 
mana pun yang engkau kerjakan, maka itu sudah cukup untuk tidak 
mengerjakan yang lainnya, namun bila engkau mampu mengerjakan 
keduanya, maka engkau lebih mengetahui. Selanjutnya beliau 
mengatakan, “Sesungguhnya itu hanyalah salah satu usikan 
(gangguan) syetan. Maka berhaidlah selama enam atau tujuh hari 
menurut ilmu Allah Ta'ala, lalu mandilah sampai engkau merasa 
telah bersih dan suci, kemudian shalatlah selama dua puluh empat 
atau dua puluh tiga malam dan harinya, serta berpuasalah. Hal itu 
sah dan memadai bagimu. Lakukanlah seperti itu setiap bulan 
sebagaimana biasanya kaum wanita haid dan suci pada waktunya. 
Jika sanggup mengundurkan shalat Zhuhur dan memajukan shalat 
Ashar, maka mandilah kemudian menjamak shalat Zhuhur dan Ashar. 
Kemudian mengundurkan shalat Maghrib dan memajukan shalat Isya 
lalu mandi kemudian menjamak kedua shalat tersebut, maka 
lakukanlah itu. Kemudian engkau mandi untuk shalat Subuh. 
Shalatlah dan berpuasalah bila engkau mampu melakukan demikian.” 
Kemudian Rasulullah SAW bersabda, “Cara kedua ini lebih aku sukai 
di antara kedua cara tadi”. 


L Yakni lebih banyak dari yang bisa diserapnya. 

72  Isnadnya lemah: HR. Abu Daud (287), Ahmad (6/439-440); Ibnu Majah (627): 
At-Tirmidzi (128), Ibnu Al Jauzi di dalam At-Tahgig (1/256-257), Asy-Syafi'i 
di dalam Al Umm (1/56), Al Hakim (1/172-173); Al Baihaqi (1/338-339); Al 
Baghawi di dalam Syarh As-Sunnah (326) dari Ibnu Ugail. Saya katakan: 
Abdullah bin Muhammad bin Ugail jujur namun haditsnya mengandung 
kelemahan. Ada yang mengatakan bahwa ia mengalami perubahan di masa 
akhirnya, 4t-Tagrib (1/448) dan ia meriwayatkan sendirian. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


Pa وبر امه‎ IG. 3 2 و‎ Ža موو ره‎ 120 PAN 
JJ ME إسماعيل بن محمد الصفارء نا محمد بن‎ Wa — ٤ 
سم اس‎ - s - - 
هو‎ ۶ 30 ۸٥۵ 


الدقيقى» نا يَزيْدُ بن ارون بنا Nga‏ عَنْ عَبْد الله بن مُحَمَّد بن عقيل 


824. Isma'il bin Muhammad Ash-Shaffar menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Abdul Malik Ad-Dagigi mengabarkan kepada 
kami, Yazid bin Harun mengabarkan kepada kami, Syarik 
menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Muhammad bin Agil, 
dengan isnad ini, serupa itu.” 


Po ia روځ‎ e KUA مو‎ 1G. سود و‎ 


٥٥‏ - حدنا محمد ِنْ القاسم بن IH CS‏ عباد بن يعقوب» ا 
عمو ين ثانت عن عبد الله بن محمد بن عقيل بيدا MEN‏ نس 
Muhammad bin Al Oasim bin Zakariyya menceritakan‏ .825 
kepada kami, Abbad bin Ya'gub menceritakan kepada kami, Amr bin‏ 


Tsabit mengabarkan kepada kami, dari Abdullah bin Muhammad bin 
Agil, dengan isnad ini, serupa itu." 


tr څر‎ WAN . - D bz ° - PAN 
ip بن مالك الإسكافي» تا الحَارث‎ Aan محمد بن‎ Bab - ٩ 
4 073 


Ti دې‎ o - مه‎ ey AI - o په مس‎ NA 
الله بن عَسْرِوء عَنِ ابن عقيل بهذا‎ le نتا‎ USA بن‎ USB محمد‎ 


s 


826. Muhammad bin Muhammad bin Malik Al Iskafi 
menceritakan kepada kami, Al Harits bin Muhammad menceritakan 
kepada kami, Zakariyya bin Adi menceritakan kepada kami, : 
Ubaidullah bin Amr menceritakan kepada kami, dari Ibnu Aqil, 
dengan ini, serupa itu.” 


793 
794 
795 


Lihat keterangan yang lalu. 
Lihat keterangan yang lalu. Amr bin Tsabit lemah. 
Lihat keterangan yang lalu. 


Sunan Ad-Daraquthni — 


4 -%3 30o 305 < 3 ےم ۸ ه‎ oð ساسا‎ E IG 
أبو بكر التيسابوري» تتا الربيع بن سان أنا الشافعي»‎ Bab - ANY 
en ga AA 

827. Abu Bakar An-Naisaburi menceritakan kepada kami, Ar- 
Rabi” bin Sulaiman menceritakan kepada kami, Asy-Syafi'i 
memberitahukan kepada kami, Ibrahim bin Abu Yahya 
memberitahukan kepada kami, dari Abdullah bin Muhammad bin 
Agil, dengan isnadnya, serupa itu." 


aU‏ عن سيل أن G‏ متايه عن ah‏ عر أن 


pa 


03 7 - 


PR‏ أَسْمَاءِ بت عُمَيْسِ قالت: da IG "is‏ ار 
abal jae a‏ مد كذا وکن قال: Lia cai a‏ 0 
A‏ في مركن di‏ حلى رات الطفرة $ 
Új‏ فقال: Padi, selah Jawi‏ غمئلاً واحداء ~ تسل AA‏ 


aa ez si‏ مه س 


والعشّاء dai Yui a Jadi < daa, Yu‏ ىم توضا بين 
ذلك. 


828. Abu Muhammad bin Sha'id menceritakan kepada kami, 
Ishag bin Syahin Abu Bisyr menceritakan kepada kami, Khalid bin 
Abdullah menceritakan kepada kami, dari Suhail bin Abu Shalih, dari 
Az-Zuhri, dari Urwah bin Az-Zubair, dari Asma binti Umais, ia 
menuturkan, “Aku berkata, “Wahai Rasulullah! Fathimah binti 
Hubaisy mengalami istihadhah sejak anu dan anu.” Beliau berkata, 
“Subhanallaah! Ini dari syetan. Hendaknya ia duduk di bak (tempat 
penampungan ari)” Maka Fathimah pun duduk hingga melihat cairan 
kekuningan di atas air, lalu beliau bersabda, “Mandi satu kali untuk 


” Lihat keterangan yang lalu. Ibrahim bin Abu Yahya, gurunya Asy-Syafi'i, ia 
lemah. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


shalat Zhuhur dan Ashar, kemudian mandi satu kali untuk shalat 
Maghrib dan Isya, kemudian mandi satu kali untuk shalat Subuh, dan 
berwudhu di antara kedua shalat ”” 


- 30 اچ 3 يرش بير‎ r 


SAS - 9‏ مُحَمَّدُ ن alika‏ محمد بن عبد الواحد بن ملم 


AN 


r 
2 o نم س‎ 


الصيرفي» ٿا علي بن عاصم عَنْ Jee‏ بن ابي = SAN gh‏ 
ه وه 5 Ki‏ 


عن عروة ب ْن UR‏ عَنْ أُسْمَاه بنت a‏ ق یا dm‏ 4[ 
Ta Gea NA Ke AN‏ قال: سان الله us‏ 


ذلك عرق. فذكرَ كلمة MAK ati bag‏ ل 1 e:‏ 0 من 
رور 38 r‏ 


رور ANA 8 y‏ وي An‏ ۶ 2و 
الظهر وتعجل من العصرء وتعتسل Ms u‏ واحداء وتؤخر من 
المرب Gya Jay‏ العشَاءء Nai Ki] Je)‏ ومصلئ. 


829. Muhammad bin Makhlad menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Abdul Wahid bin Muslim Ash-Shairafi menceritakan 
kepada kami, Ali bin Ashim menceritakan kepada kami, dari Suhail 
bin Abu Shalih, Az-Zuhri mengabarkan kepadaku, dari Urwah bin Az- 
Zubair, dari Asma binti Umais, ia menuturkan, “Aku menuturkan, 
“Wahai Rasulullah! Fathimah binti Hubaisy tidak melaksanakan shalat 
sejak anu dan anu.” Beliau bersabda, “Subhaanallaah! Sesungguhnya 
itu adalah darah penyakit.” Lalu beliau mengucapkan kalimat yang 
setelahnya: “hari-hari haid yang biasanya. Kemudian mandi dan 
shalat dengan mengakhirkan Zhuhur dan memajukan Ashar dengan 
satu kali mandi, mengakhirkan Maghrib dan memajukan Isya dengan 
satu mandi, lalu melaksanakan shalat’ ۹ 


77 Isnadnya hasan: HR. Abu Daud (296): Ath-Thahawi di dalam Syarh Ma'ani Al 
Atsar (1/100-101); Dikeluarkan juga oleh Al Hakim (1/174); Al Baihaqi 
(1/353), semuanya meriwayatkan dari Khalid dai Suhail. 

Lihat keterangan yang lalu. HR. Al Hakim (1/174) dengan mengganti kata 
“Ali” dengan “Adi” pada riwayatnya, yang benar adalah “Ali” dishahihkan 
oleh Al Hakim dan diakui oleh Adz-Dzahabi. Ini adalah sikap tasahul dari 
keduanya rahimahumallah. Bagaimana bisa dikatakan shahih, padahal lafazh 
Suhail kacau, sebagaimana yang telah dikemukakan dan sebagaimana yang 
nanti akan dijelaskan. Muhammad bin Amr menyelisihinya, ia 


Sunan Ad-Daraguthni — 


SI TU An PA القاضي‎ Gis - ۰ 


م ويد 


KES Wa pa E A الْمقدَام (ح) وحدنا‎ 


5 dús ٿا‎ KLA 5 + زا محمد بن‎ NG PANE R7. بن‎ dl 8 


سعد الكاتب» SA‏ ابن أبي akah‏ أن کا بنلت بي ji‏ 


D قات أ اومن عَائَة‎ TS رَمَانا‎ a 
NG OB Jai من‎ DG ممن قذ حافت ا أن‎ Ps a 
AD حَظء لبت رمَا لآ أقدرُ على صّلاة من‎ MY کون ها في‎ 
َه‎ Si كيه عَم‎ E Jaa SG 


Pee 
-o 2 رورو‎ 


فذحل فقالت: يا رَ bad un dna‏ حا كن ل 
تُسْتَحَاضٌ وكلبث Y sud‏ تَقَدرٌ على الصّلاة» BE‏ أن DG‏ 8 
dn‏ عند الله SG‏ حَظ. Dyan IG‏ الله EE‏ 
لقاطمة: سن في كل شَهرٍ gp‏ الصّلآة SAR‏ قرتهاء UP‏ َضّت تلك 
Au ad AG‏ رحد Gb) pi‏ وسفن نم pala‏ علد 
كل صَلاًق NAN LGA OP e aty‏ ركضة NAN Gya‏ | عرق اْقَطُمَ 
از عر ها ~ y‏ 


Pu e 


e حل فاط بن آي نض‎ IKEA í 


يي 


830. Al Oadhi Al Husain bin Isma'il menceritakan kepada 
kami, Abu Al Asy'ats Ahmad bin Al Migdam mengabarkan kepada 


meriwayatkannya dari Az-Zuhri dengan lafadz lain yang menyebutkan sifat 
darah, yaitu bahwa itu berwarna hitam yang sudah dikenal, sebagaimana yang 
telah disebutkan. Suhail menambahkan: “Mandi untuk (shalat) Zhuhur dan 
Ashar” tambahan ini tidak terdapat pada jalur mana pun. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


IN own ډګ 8وس‎ 


kami (ط)‎ Abu Dzarr Ahmad bin Muhammad bin Abu Bakar 
menceritakan kepada kami, Hammad bin Al Hasan bin Ansabah 
menceritakan kepada kami, keduanya mengatakan: Muhammad bin 
Bakar Al Bursani mengabarkan kepada kami, Utsman bin Sa'd Al 
Katib menceritakan kepada kami, Ibnu Abi Mulaikah mengabarkan 
kepadaku: “Bahwa Fathimah binti Hubaisy mengalami istihadhah dan 
sudah beberapa lama ia tidak mengerjakan shalat, kemudian ia 
mendatangi Ummul Mukminin Aisyah RA dan menceritakan hal 
tersebut kepadanya, ia berkata, “Wahai Ummul Mukminin, sungguh 
ini dikhawatirkan akan termasuk penghuni neraka dan tidak 
mempunyai bagian dalam Islam. Sudah beberapa waktu ini aku tidak 
dapat melaksanakan shalat karena pendarahan.” Aisyah berkata, 
“Tunggulah sampai Rasulullah SAW datang, dan kau dapat tanyakan 
kepadanya tentang apa yang engkau tanyakan kepadaku itu.” Lalu 
beliau masuk, Aisyah pun berkata, “Wahai Rasulullah, ini Fathimah 
binti Hubaisy, ia menceritakan bahwa ia mengalami istihadahah dan 
beberapa lama tidak dapat melaksanakan shalat. Ia takut bahwa itu 
telah menjadikannya kufur atau tidak mempunyai bagian dalam Islam 
di sisi Allah.” Rasulullah SAW bersabda, “Katakan kepada Fathimah, 
hendaknya ia menahan diri tidak melaksanakan shalat setiap 
bulannya selama masa haidnya (saja), bila hari-hari (masa haid itu) 
telah berlalu, hendaklah ia mandi satu kali, membersihkan dan 
menyucikannya serta menyumbatnya'”, kemudian bersuci setiap kali 
hendak shalat, lalu melaksanakan shalat. Sesungguhnya yang 
menimpanya itu adalah gangguan syetan atau urat darah yang putus 
atau penyakit yang dideritanya” Utsman bin Sa'd menuturkan, 
“Lalu aku tanyakan kepada Hisyam bin Urwah, ia pun memberitahuku 
semacam itu, dari ayahnya, dari Aisyah.” Abu Al Asy'ats 
menyebutkan di dalam isnadnya, “Ibnu Abi Mulaikah mengabarkan 
kepadaku, bahwa bibinya adalah Fathimah binti Abi Hubaisy.” 


79 Yakni menyumbat kemaluannya dengan kain tebal setelah dibuntalkan pada 
kapas dan diikatkan ujung-ujungnya pada sesuatu, sehingga dengan begitu 
dapat mencegah mengalirnya darah, An-Nihayah (1/214). 

| Isnadnya lemah: HR. Al Hakim (1/175); Al Baihagi (1/354-355-356) dari 
| Utsman bin Sa'd Al Katib dari Ibnu Abi Mulaikah. Saya katakan: Utsman bin 
| Sa'd Al Katim lemah, At-Tagrib (2/9). 


Sunan Ad-Daraguthni — 


١‏ - حَدَننَا مُحَمَّدُ بن Jaa‏ بن الفضل ASI‏ حَدَ Ga‏ عمر بر شية 


نا ابو عَاصمء si‏ زو 1777 نأي مل La ya aa‏ 


z D - 


هو -É‏ و 


لتا A‏ ادع Tari KANAN‏ التظري حتی 
يجيء Bp‏ فَجَای فقالت: ada‏ فاطمة تَة قول كذَا وکذا. فقال Wi‏ 


J53 TOLEI gi الصلاة‎ pah : Sp D 
رط"‎ He لكل‎ a بعد‎ 0 si واحداء‎ Yus في 0 يوم‎ 


Sanata قطن‎ ja Ta Maps pu sag 
831. Muhammad bin Sahl bin Al Fadhl Al Katib Mean 
kepada kami, Umar bin Syabbah menceritakan kepada kami, Abu 
Ashim menceritakan kepada kami, Utsman bin Sa'd Al Ourasyi 
mengabarkan kepada kami, Ibnu Abi Mulaikah menceritakan kepada 
kami, ia menuturkan, “Bibiku, yakni Fathimah binti Hubaisy, datang 
kepada Aisyah lalu berkata, “Sungguh aku takut terjerumus ke dalam 
neraka. Aku telah meninggalkan shalat selama dua tahun —atau ia 
mengatakan: sudah beberapa tahun aku tidak melaksanakan shalat-.” 
Aisyah berkata, “Tunggulah sampai Nabi SAW datang.” Lalu beliau 
datang, Aisyah pun berkata, “Ini Fathimah, ia menceritakan demikian 
dan demikian.” Nabi SAW bersabda, “Katakan kepadanya, hendaknya 
ia meninggalkan shalat setiap bulannya selama hari-hari haidnya 
(saja), kemudian (setelah itu berlalu) hendaknya ia mandi satu kali 
setiap hari, kemudian bersuci setiap kali hendak shalat, dan 
hendaknya ia membersihkan (darah) dan menyumbatnya, karena 
sesungguhnya itu adalah penyakit atau gangguan syetan atau urat 
darah yang terputus’. su 


201 Lihat keterangan yang lalu. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


AN ARAS Pen فقالت: إن‎ BD Ag 
التي كنت تَحيْضِيْنَ فيهَاء ثم‎ IU, si قَدْرَ‎ 0 0 S Ja 


832. Abu Shalih Abdurrahman bin Sa’id 20118 kepala 
kami, Abu Mas'ud menceritakan kepada kami {h} Ibnu Mubasysyir 
menceritakan kepada kami, Ahmad bin Sinan menceritakan kepada 
kami, keduanya mengatakan: Abu Usamah mengabarkan kepada 
kami, dari Ubaidullah bin Umar, dari Nafi”, dari Sulaiman bin Yasar, 
dari Ummu Salamah, ia menuturkan, “Seorang wanita bertanya 
kepada Nabi SAW, ia berkata, “Sesungguhnya aku ini wanita yang 
mengalami istihadhah dan tidak pernah suci. Haruskah aku 
meninggalkan shalat?” Beliau bersabda, “Tidak. Akan tetapi, 
tinggalkanlah (shalat) selama hari-hari yang biasanya engkau haid, 
kemudian (setelah itu berlalu) mandilah dan sumbatlah (darahnya), 
lalu shalatlah 7 


اس ° و ك TRE rd‏ وه Sor‏ 


Ci - ۳‏ علي بْنْ عَبْد الله بْن Ba‏ حمد بن ستان» KAN‏ 
لخن بن مهدع عن pie‏ أن A‏ عن اف عن g O‏ بن 
يسار na KI‏ 9 عن g uk ah‏ لبي 8 of‏ سه كانت 
a‏ دما AS 4i ti Y‏ ام سَلَمَةَ لي 8 فَقَال: تنظ عَدَ 545 
ليام Ji‏ 7 كانت ai‏ بل ذلك BAL aa‏ الصّلاة 


kah وسر بقوب‎ Ya a حيرت‎ NG ; ذلك‎ 
802 Lihat tarkhrij hadits no. 782. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


833. Ali bin Abdullah bin Mubasysyir menceritakan kepada 
kami, Ahmad bin Sinan mengabarkan kepada kami, Abdurrahman bin 
Mahdi mengabarkan kepada kami, dari Shakhr bin Juwairiyah, dari 
Nafi”, dari Sulaiman bin Yasar, bahwa seorang laki-laki 
menyampaikan kepadanya, dari Ummu Salamah istri Nabi SAW: 
“Bahwa seorang wanita mengalami pendarahan yang tidak pernah 
berhenti, lalu Ummu Salamah bertanya kepada Nabi SAW, beliau pun 
bersabda, “Hendaknya ia memperhatikan jumlah hari-hari yang 
biasanya ia mengalami haid sebelum itu (sebelum menderita 
istihadhah), lalu hendaklah ia meninggalkan shalat selama masa 
tersebut. Kemudian (setelah itu berlalu), bila datang waktu shalat, 
hendaklah ia mandi dan menyumbat (darah) dengan kain, lalu 
mengerjakan sahalat. A 


a Si NG‏ إن A‏ یں یاد بن 
الْحَارث الوَاسطي» ٿا عَمْرُو EA a ga A eN OP‏ نا 
عَبْدُ الْمَلك عن DI‏ قال: VAS nh‏ يقؤل: Wa‏ 
lat)‏ قال: قال رول AN‏ لا کون LA‏ للْجَارِيّة E Di‏ 
قذ ea‏ من PAN‏ اقل من كلانه Ad‏ من عشرة کیام ود 
رات الم فر عرة pl‏ هي DEPANG‏ 
قضّت. )63 Sya) AI‏ حار تله a jaw‏ ردم | Ma Se‏ 
رقي ان dan yani udi‏ ن GÉ ¿ ap hl Gei Gi‏ 
روه یو بو دو فو سن 

ضعيفان وَمَكْحُوْل LAN‏ 


- 


سا 


r 


834. Muhammad bin Abdullah bin Ibrahim 52000 


803 Lihat keterangan yang lalu. HR. Al Baihaqi (1/333) dari Al-Laits dari Nafi’; 
Abu Daud (107): An-Nasa'i, Ibnu Al Jarud (113) dari Abdurrahman bin 
Mahdi. Di dalam sanadnya terdapat seseorang yang tidak diketahui. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


kepada kami, Muhammad bin Sulaiman bin Al Harits Al Wasithi 
mengabarkan kepada kami, Amr bin Aun mengabarkan kepada kami, 
Hassan bin Ibrahim Al Kirmani memberitahukan kepada kami, Abdul 
Malik memberitahukan kepada kami, dari Al “Ala', ia mengatakan: 
Aku mendengar Makhul mengatakan, dari Abu Umamah Al Bahili, ia 
berkata, “Rasulullah SAW bersabda, “Haid tidak akan dialami oleh 
gadis perawan dan tidak pula wanita janda yang sudah menopause 
kurang dari tiga hari dan tidak lebih dari sepuluh hari. Bila wanita 
melihat darah lebih dari sepuluh hari, berarti ia mustahadhah, juga 
pendarahan yang melebihi jumlah hari-hari yang biasanya haid. 
Darah haid itu berwarna hitam gelap kemerah-merahan, sedangkan 
darah istihadhah agak pucat kekuning-kuningan. Jika terjadi 
pendarahan hendaknya menggunakan kapas, jika tidak teratasi maka 
hendaknya menggunakan cara lainnya (untuk menyumbat), dan bila 
masih tetap keluar ketika shalat, hendaknya tidak membatalkan shalat 
walaupun darah menetes'.”*** Hadits ini tidak valid. Abdul malik dan 
Al “Ala' lemah, sementara mendengarnya Makhul juga tidak valid. 


PAN‏ رن ره 


Was - Aro‏ ابو مرو عِثمَان إن اند : ن الاك إبراهيم بن 
KAÉ s Aj‏ بن مهدي Sh DH gala‏ 
B‏ مل II AL‏ قال: ت م یرلا شرف 

e E Pa aa Ip 
عَضْرَة يام‎ a EE SA Li, Kini 


رر سا 


esa‏ تفضي ما زا على 
Tn‏ أقرائهًا. وَدَم الْحَيْض لا يكون Syah Ls SI‏ عَبيطا تعلؤة حمر رَد 
Uk an w PER‏ صقر uk Kp‏ فيا الصلاة ih‏ 


P 


۱۹٩٩ Isnadnya lemah lagi terputus: HR. Ath-Thabrani (8/7576); Ibnu Al Jauzi di - 


dalam At-Tahgig (1/260) dan di dalam Al ‘Tlal (1/383) dari Abdul Malik. Saya 
katakan: Abdul Malik tidak diketahui kredibilitasnya. Al ‘Ala’ bin Katsir 
riwayatnya ditinggalkan, sementara Makhul tidak mendengar apa pun dari Abu 
Umamah. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


28 22 رام‎ ce ےر هد 2 8 - د هو‎ ۶ 3 
alaki في الصّلآة فلا‎ GE EPA A Gb Op كرْسُفاء‎ 
وَتصُوم.‎ En GI as الصّلاة ون‎ 
835. Abu Amr Utsman bin Ahmad bin As-Sammak 
menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Al Haitsam Al Baladi 
menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Mahdi Al Mishshishi 
menceritakan kepada kami, Hassan bin Ibrahim Al Kirmani 
menceritakan kepada kami, Abdul Malik menceritakan kepada kami: 
Aku mendengar Al “Ala' mengatakan: Aku mendengar Makhul 
menyampaikan hadits dari Abu Umamah, ia mengatakan, “Rasulullah 
SAW bersabda, “Masa haid paling sedikit yang dialami oleh gadis 
perawan dan wanita janda adalah tiga hari, dan masa haid paling 
lama adalah sepuluh hari. Bila wanita melihat darah lebih dari 
sepuluh hari, berarti ia mustahadhah, ia harus menggadha (shalat 
yang ditinggalkan) pada masa yang melebihi hari-hari haidnya. 
Darah haid itu hanya berupa darah hitam gelap kemerah-merahan, 
sedangkan darah istihadhah agak pucat kekuning-kuningan. Jika 
terjadi pendarahan yang banyak ketika shalat, hendaklah 
menggunakan kapas, jika darah masih juga keluar, hendaknya 
menggunakan cara lainnya. jika masih juga keluar ketika shalat, 
maka hendaknya tidak memutuskan shalat walaupun darahnya 
menetes. Dan suaminya boleh menggaulinya, dan ia pun harus 
berpuasa (pada suci wajib puasa). %5 


عبد المّلك هذا رجحل مجهول» والعلاء هو ابن كثير وهو ضعيف 
الْحَديْثء SAS‏ يَسْمَعْ من أبي أمامة شيفاً. 

= Abdul Malik di sini adalah seorang yang majhul (tidak 
diketahui kredibilitasnya), sedangkan Al “Ala' adalah Ibnu Katsir, ia 


lemah dalam periwayatan hadits, sementara Makhul sebenarnya tidak 
pernah mendengar apa pun dari Abu Umamah. 


505 Isnadnya lemah lagi terputus: Lihat keterangan yang lalu. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


محمد إن ارون ا as‏ بن TA‏ بن اس 


عي 


الشامي» ٿا حَمَادُ بن الْمنْهَال MA a‏ بن راش عَنْ 


AA E. قال قال سول الله‎ aa عَنْ وَائلَة‎ J 


نلانة أيام وأكثرةُ عشرة PAS ed‏ نمال dyana‏ و LAI‏ اَم 
s mb P :‏ 
بن انس ضعيف 


836. Abu Hamid Muhammad bin Harun menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Ahmad bin Anas Asy-Syami menceritakan 
kepada kami, Hammad bin Al Minhal Al Bashri menceritakan kepada 
kami, dari Muhammad bin Rasyid, dari Makhul, dari Wailah bin Al 
Asga', ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, “Masa haid paling 
sedikit adalah tiga hari dan paling lama adalah sepuluh hari’. مين‎ 
Hammad bin Minhal majhul (tidak diketahui kredibilitasnya), 
sedangkan Muhammad bin Ahmad bin Anas lemah. 


ES - ۷‏ عبد الله بن محمد بب عبد UAN‏ قطن بن MAS‏ 
عبّاد Vas‏ حفر بن ليان ا ان حر عَنْ 1 بي PEN‏ 
حابر بن عَبْد الله CI‏ ور e‏ 

a z‏ كد )نما 


SA)‏ المُستَحَاضّة كيف نِم قال: تعد آيام أَفرَ a‏ في کل 
CT‏ 


837. Abdullah bin Muhammad bin Abdul Aziz menceritakan 
kepada kami, Qathan bin Nusair Abu Abbad Al Ghubari mengabarkan 
kepada kami, Ja'far bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, Ibnu 
Juraij mengabarkan kepada kami, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir bin 


a 


806 Isnadnya lemah lagi terputus: HR. Ibnu Al Jauzi di dalam At-Tahgig (1/260- 
261) dan di dalam Al 114 (1/384). Saya katakan: Hammad bin Al Minhal tidak 
diketahui kredibilitasnya, dan Muhammad bin Ahmad lemah, Ibnu Abi Hatim 
menyebutkannya di dalam kitab Marasilnya (213) dari ayahnya, “Makhul tidak 
mendengar dari Watsilah bin Al Asga”.” 


Sunan Ad-Daraguthni — 


Abdullah Al Anshari: “Bahwa Fathimah binti Oais bertanya kepada 
Nabi SAW tentang wanita mustahadhah, apa yang harus 
dilakukannya? Beliau pun bersabda, “(Hendaknya) ia menghitung 
hari-hari haid (yang biasa dialaminya), kemudian (setelah itu berlalu) 
ia mandi setiap hari ketika suci lalu mengerjakan shalat 7 
SAN Gak A 
ANG jis هي فَاطمَة بت ابي‎ Sp cas 
Ja'far bin Sulaiman a aana sendirian, dan tidaklah 
benar riwayat ini dari Ibnu Juraij dari Abu Az-Zubair, ia hanya 
berasumsi, dan yang benar (dalam riwayat ini) adalah Fathimah binti 
Abu Hubaisy. 


سود 3623 30 . clo f‏ ه A‏ 3523 هاو 


م - lud‏ محمد Ana‏ بن عبد الله بن AE IA‏ نتا محمد بن 
شَاذَان» bi CSI É‏ عدي» د E a Pa.‏ 
shs pa jas‏ عَنْ ne‏ في الْحَاملٍ رى AI‏ الْحَامل y‏ 
ja‏ ا 


838. Muhammad bin Abdullah bin Ahmad bin Attab 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Syadzan menceritakan 
kepada kami, Zakariyya bin Adi menceritakan kepada kami, Ibnu Al 
Mubarak menceritakan kepada kami, dari Ya'qub bin Al Qa'qa', dari 
Mathar, dari “Atha', dari Aisyah tentang wanita hamil yang melihat 
darah, ia mengatakan, “(Wanita itu) tidaklah haid, (maka) ia mandi 
dan (tetap) melaksanakan shalat.” 


27 Isnadnya lemah: Oathn bin Nusair jujur namun sering keliru, At-Tagrib (2/27), 


Ja'far bin Sulaiman jujur lagi zahid namun menganut faham syi'ah, A4t-Tagrib 
(1/131), sedangkan Abu Az-Zubair jujur namun menfadlis dan meriwayatkan 
secara mu 'an'an. 

208 HR. Ad-Darimi (1/245) dari Sa'id dari Mathar. Ia mengeluarkannya juga dari 
Hisyam dari Mathar. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


z 


LH Hj os SAS - 8‏ الدقاق» نا يَحَى Lah ip‏ طالب KEN‏ 
ت کر A o‏ رو 2 “a 2 S‏ ےر 7 o‏ و 
الوهاب أنا هشام بن حسان» عن حفصة» عن أم ية أنها قالت: كتا 


2 أ كرو 3 s‏ وه و o‏ 3 و 

لا رى الترية بعد الطهر شيئا. وهي الصفرة والكدرة. 

839. Utsman bin Ahmad Ad-Daggag menceritakan kepada 

kami, Yahya bin Abu Thalib mengabarkan kepada kami, Abdul 

Wahhab menceritakan kepada kami, Hisyam bin Hassan 

memberitahukan kepada kami, dari Hafshah, dari Ummu Athiyyah, 

bahwa ia menuturkan, “Kami tidak menganggap tariyyah setelah suci, 
yaitu cairan kekuning-kunigan dan cairan و ووا‎ 


D 


. 2 á z ٢ “b 9 - ت‎ 5 0 r ۰ ره‎ PAN 
الحساني» نا‎ ks اسما‎ g د حدتنا محمد بن مخلد» نا محمد‎ Af. 
r r r s 


(RS)‏ عن سفيّان» عَنْ OWE‏ بن جَامِع المُحَاربي» عَنْ عَبْد المَلك بن 
مَيْسَرَةَ PAN‏ الشعبى» عن قمير امرأة YA‏ عر عائشة: GA‏ 
١ r r 8 £ ۰ Pi ٣2‏ هم مر r 07 Ti‏ 

كرهّت أن palu‏ المُسْتحَاضَةِ a‏ 


840. Muhammad bin Makhlad menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Isma'il Al Hassani menceritakan kepada kami, Waki' 
menceritakan kepada kami, dari Sufyan, dari Ghailan bin Jami' Al 
Muharibi, dari Abdul Malik bin Maisarah Az-Zarrad, dari Asy-Sya'bi, 
dari Oamir istrinya Masrug, dari Aisyah: “Bahwa ia memakruhkan 
wanita mustahadhah digauli oleh suaminya.” 


r 
4 o ص و‎ o 97 J0 $ 2027 پس‎ 


١‏ - 3555 بن عبد الرحمن» ننا بو سعد الاش تنا عَبْدُ الرّحْمَن 


NENENG رورو ه کر‎ 0 7 a Pa 0 7 3 Pe ter 
بن محمد المحاربي» عن سلام بن سلې عن حميد» عن انس قال: قال‎ 


4 


809 Isnadnya lemah lagi janggal: HR. Abu Daud (307-308) dari Qatadah dari 
Ummu Al Hudzail. Dikeluarkan juga oleh Ath-Thabrani (25/64), Ibnu Abi 
Syaibah (1/93) dari Hisyam bin Hassan. Ada perbedaan pada Hisyam, yang 
mana Zaidah dan Yahya bin Zakariyya meriwayatkan darinya tanpa tambahan 
“ba'dath thuhri (setelah suci)”. Hadits ini asalnya terdapat dalam riwayat Al 
Bukhari dan yang lainnya tanpa kalimat “ba 'dath thuhri (setelah suci).” 


Sunan Ad-Daraguthni — 


للا ال سا 


دي ه 


رَسُوْل الله : وقت التقاس On‏ يَوْما إلا أن ترَى NG Ji Galah‏ 


841. Yazdad bin Abdurrahman menceritakan kepada kami, 
Abu Sa’id Al Asyajj menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin 
Muhammad Al Muharibi menceritakan kepada kami, dari Sallam bin 
Salm, dari Humaid, dari Anas, ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, 
“Masa nifas adalah empat puluh hari, keculi bila telah melihat 
kesucian sebelum itu’. 


o- ar‏ سه ورو Mi “deh‏ کي رور الال P‏ رور 

لم يروه عن حميد غير سلام هذاء وهو سلام Ji slah‏ وهو ضعيف 

Ka 

Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Humaid selain 

Sallam, yaitu Sallam Ath-Thawil, ia lemah dalam meriwayatkan 
hadits. 


bl o $ cor Pt 


3S CAS - ٢‏ بن عَبّد KAL‏ تا سيد الأشج» تعنص د 
غياث» عن PI 4 ce‏ عن Oke‏ بن ای الْعَاصِء Ari‏ کان 
dya‏ لنسائه: ل Bas‏ لي v3‏ الأربعينَ ولا تُجَاوژن 0 - يعني 


ل م 

842. Yazdad bin Abdurrahman menceritakan kepada kami, 

Abu Sa'id Al Asyajj menceritakan kepada kami, Hafsh bin Ghiyats 

menceritakan kepada kami, dari Asy'ats, dari Al Hasan, dari Utsman 

bin Abu Al Ash, bahwa ia mengatakan kepada para istrinya, 

“Janganlah kalian menyerah diri kepadaku bila kurang dari empat 

puluh (hari), dan janganlah kalian melebihi empat puluh (hari).” yakni 
ketika nifas. ”!! 


810 Isnadnya lemah: HR. Ibnu Al Jauzi di dalam At-Tahgig (1/269) dan di dalam Al 
Tlal (1/387); Ibnu Majah (449) dari Al Muharibi. Sallam Ath-Thawil 
riwayatnya tidak dipakai, 4t-Tagrib (1/342). 

١١۱ Isnadnya lemah juga dan terputus: HR. Ibnu Al Jauzi di dalam At-Tahgig 
(1/269) dan di dalam Al “lal (1/386); Al Hakim (1/176) dari Ibnu Bilal. Saya 
katakan: Di dalam sanadnya terdapat Abu Bilal Al Asy'ari, ia lemah. Al 
Asy'ats bin Sawwar juga lemah, At-Tagrib (1/80), Al Hasan tidak mendengar 


— Sunan Ad-Daraguthni 


| 


30 3-3 -093 go 3 293 


BEE يوٴسف بن مُوْسَىء‎ An الحسين بن‎ ES - ٢٣ 
عُثْمَانَ بن‎ AN عن الْحَسن: أن‎ CIK KA عن‎ dah ارون‎ 


” رھ 


£ و A 3 Tn Ai‏ عم موق رن o {E P E‏ 
أبي العاص لما تعلت من نفاسها UN‏ فقال عثمان بن أبي العاص: ألم 
MET sot‏ 0 ا Waah‏ 2 > را > وم مل کې دوو - 
أخبرك أن رَسُول الله BB‏ أَمَرَنَا أن تعتزل النفساء أربعين ليلة؟ رفعه gah‏ 


843. Al Husain bin Isma'il menceritakan kepada kami, Yusuf 
bin Musa menceritakan kepada kami, Umar bin Harun Al Balkhi 
menceritakan kepada kami, dari Abu Bakar Al Hudzali, dari Al 
Hasan: Bahwa istrinya Utsman bin Abu Al Ash, setelah melewati 
masa nifanya, ia berhias, lalu Utsman bin Abu Al Ash berkata, 
“Bukankah aku telah memberitahumu, bahwa Rasulullah SAW 
memerintahkan kami agar menjauhi para wanita nifas selama empat 
puluh hari?”'2 Umar bin Harun mamarfu'kannya darinya, namun 
Waki' menyelisihinya. 


A p نا‎ SE 8 EH WA Alok شا ابن‎ - Ati 
لنسائه*‎ Jas کان‎ ai بن 8 الْعَاص:‎ ou لحسن» عن‎ > ji الهذلي» عن‎ 


> 
.. or ‫َ 


ng” 4‏ 
ن تری الطهر قبل 


2 فر وا ر ر‎ RSE PA bal IA -2 NANA 
الا‎ U اذا نفسّت امرأة منكن» فلا تقربني أربعينَ‎ 
ذلك.‎ 

844. Ibnu Makhlad menceritakan kepada kami, Al Hassan 
menceritakan kepada kami, Waki’ menceritakan kepada kami, Abu 
Bakar Al Hudzali mengabarkan kepada kami, dari Al Hasan, dari . 
Utsman bin Abu Al Ash: Bahwa ia berkata kepada para istrinya, “Bila 
seseorang di antara kalian nifas, maka janganlah mendekatiku selama 


dari Utsman bin Abu Al Ash, Dikeluarkan juga oleh Ad-Darimi (1/246-247) 
A dari berbagai jalur dari Al Hasan. 
812 Isnadnya lemah sekali: Umar bin Harun Al Balakhi riwayatnya ditinggalkan, 
dulunya ia hafizh, At-Tagrib (2/65). 


Sunan Ad-Daraguthni — 


empat puluh hari, kecuali ia melihat kesucian sebelum itu.” 


وكذلك رواه ا بن سوار ویونس بن عبید nal‏ واحتلف عن 
هشتام وَمْبَاركُ بن فضَالة NI‏ | عن a‏ عَنْ AI 2 D OLS‏ 


6 Laa 


موقوفاء Wis,‏ ا وأئس بن مالك وَغيْرهمْ من 


ea 

Demikian juga yang diriwayatkan oleh Asy'ats bin Sawwar, 

Yunus bin Ubaid dan Hisyam. Namun diperselisihkan dari Hisyam 

dan Mubarak bin Fadhalah, mereka meriwayatkannya dari Al Hasan, 

dari Utsman bin Abu Al Ash secara mauguf. Begitu pula yang 

diriwayatkan dari Umar, Ibnu Abbas, Anas bin Malik dan lain- 
lainnya, dari ucapan mereka. 


Sis - 6‏ أَحْمَدُ بن مُحَمَّد بن سَعيّد aga AE‏ تتا بُو بلآل» ثنا 
از شهاب» عن هام بن Pang aa‏ بي AWI‏ 
قال: وقت ja a Sana Jg‏ نما 


845. Ahmad bin Muhammad bin Sa’id menceritakan kepada 
kami, Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Abu Bilal 
menceritakan kepada kami, Abu Syihab menceritakan kepada kami, 
dari Hisyam bin Hassan, dari Al Hasan, dari Utsman bin Abu Al Ash, 
ia mengatakan, “Rasulullah SAW menetapkan waktu bagi para wanita 
untuk masa nifas mereka adalah empat puluh hari.” 


7d 


٨ PA 4 ° چ‎ la رغ‎ ‫َ o هر«‎ PAN 
Ok ن محمد سا او که ا بو بلال» تا‎ KSS - 5 


E‏ عر STREE‏ مثلة. 


813 [snadnya lemah lagi terputus: HR. Ad-Darimi (1/229); Ibnu Al Jarud (118) dari 


Yunus bin Ubaid dari Al Hasan. Abu Bakar Al Hudzali haditsnya ditinggalkan, 
At-Tagrib (2/401). 
۹۱٩٩ Isnadnya lemah: Lihat takhrij hadits no. 824. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


o 307 o رم‎ #60 73 


بو بلال SAS‏ هذا T kane‏ ان ان NP‏ الْحَديْث. 


846. Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Abu 
Syaibah menceritakan kepada kami, Abu Bilal menceritakan kepada 
kami, Habban menceritakan kepada kami, dari “Atha', dari Abdullah 
bin Abu Mulaikah, dari Aisyah: Bahwa Rasulullah SAW, seperti itu. 
Abu Bilal Al Asy'ari ini lemah, sedangkan “Atha' di sini adalah Ibnu 
Ajlan, ia matrukul hadits (haditsnya ditinggalkan). 


a o 323o 35. و‎ 


KA ran‏ مُحَمَّدُ بن عَبْد الله بن HE‏ عَنْ عَبْدَةَ بن ابي لَبَابق عَنْ 
عبد الله Mg‏ عن عبد الله إن عفرو JG‏ : قال Tyo,‏ الله : نض 
op Ab Ganda‏ رأت Ji Galah‏ ذلك فيي a‏ و حَاورّت 
HO‏ هي بمئزلة mel‏ سل adi DB ega‏ ال 
tp‏ لكل صلة. we ae an‏ ماد Ma‏ 


847. Abdul Bagi bin Qani’ menceritakan kepada kami, Musa 
bin Zakariyya mengabarkan -kepada kami, Amr bin Al Hushain 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdullah bin Ulanah 
menceritakan kepada kami, dari Abdah bin Abu Lubabah, dari 
Abdullah bin Babah, dari Abdullah bin Amr, ia berkata, “Rasulullah 
SAW bersabda, “Para wanita nifas menanti selama empat puluh hari. 
Bila melihat kesucian sebelum itu maka ia suci, dan bila melebihi 
empat puluh (hari) berarti ia mustahadhah, ia harus mandi dan 
melaksanakan shalat, bila darahnya terus keluar maka hendaknya 
berwudhu untuk setiap shalat 315 Amr bin Al Hushain dan Ibnu: 
Ulanah lemah dan matruk (haditsnya ditinggalkan). ; 


81S Isnadnya lemah sekali: HR. Ibnu Al Jauzi di dalam At-Tahgig (1/269) dan di 


dalam Al Jal (1/386). 

Isnadnya lemah: HR. Ibnu Al Jauzi di dalam At-Tahgig (1/269) dan di dalam Al 
“Hal (1/386); Al Hakim (1/176) dari Amr bin Al Hushain. Saya katakan: Amr 
bin Al Hushain riwayatnya ditinggalkan, At-Tagrib (2/69), dan Muhammad bin 
Abdulalh bin Alatsan juga riwayatnya ditinggalkan. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


816 


1 


Jo‏ ع ورم 


KEN نا خی بن ابي طالب» ا‎ BEN أَحْمَدَ‎ Su Gi - ٨ 
طح ب‎ Uh بن اب رج‎ Bg گا مام بن حا‎ AI 

1٢٢‏ ا و ا حي AP‏ سل مهدي بن 
مَيِمُونَء عن kakak kak; : adi‏ فر عن E‏ بن 
عرو أن HA‏ لست ددد ره ai akad‏ 


A رم‎ 


A pn ws Bea Su ما شَأنك؟‎ 00 e 


848. Ustman biin Ahmad Ad-Daqqaq menceritakan kepada 
kami, Yahya bin Abu Thalib mengabarkan kepada kami, Abdul 
Wahhab menceritakan kepada kami, Hisyam bin Hassan menceritakan 
kepada kami, dari Al Jald bin Ayyub {h} Da'laj bin Ahmad 
menceritakan kepada kami, Musa bin Harun mengabarkan kepada 
kami, Putra saudaranya Juwairiyah mengabarkan kepada kami, Mahdi 
bin Maimun menceritakan kepada kami, dari Al Jald bin Ayyub, dari 
Abu Iyas Mu'awiyah bin Ourrah, dari A'idz bin bin Amr: “Bahwa 
istrinya mengalami nifas, lalu ia melihat kesucian setelah dua puluh 
hari, lalu ia pun bersuci, kemudian mendatangi tempat tidurnya, lalu 
A'idz bertanya, “Ada apa?” Ia menjawab, “Aku telah suci.” Maka ۸06 
menendangnya dengan kakinya sambil mengatakan, “Menjauhlah 
engkau dariku. Engkau bukanlah wanita yang layak memalingkanku 
dari agamaku hingga telah berlalu empat puluh ۲وو‎ 


ON. 224279% 


A ee 1‏ وکان مم بَايْعَ رَسُوْل الله 
É‏ تحت | ya‏ : لَمْ يروه عَنْ Pala au‏ بن ايوب وَهُوَ 


817 


Isnadnya lemah: HR. Ad-Darimi (1/247) dari jalur Hisyam dari Khalid, ini 
adalah perubahan, yang benar adalah Al Jald. Sedangkan Al Jald bin Ayyub 


lemah. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


Hisyam menyebutkan dalam haditsnya, dari A'idz bin Amr, ia 
termasuk salah seorang yang berbai'at kepada Rasulullah SAW di 
bawah pohon. Tidak ada yang meriwayatkannya dari Mu'awiyah bin 
Ourrah selain Al Jald bin Ayyub, dan ia lemah. 


BA JAN 5 تا مُحَمَّدُ‎ Baba مُحَمَّدُ بن‎ ES - 6٩ 


م 2 9 


كلم opa IP ATAU‏ عن عند aa ji‏ عن ata‏ 
cal‏ عر “JG ps‏ تُجلس sar Na‏ رق وعن جاب عن 
سُلَيِمَانَ الْبَصْرِي» عَنْ نس بن AE NG‏ 


849. Muhammad bin Makhlad menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Isma'il Al Hassani menceritakan kepada kami, Waki’ 
menceritakan kepada kami, Israil mengabarkan kepada kami, dari 
Jabir, dari Abdullah bin Yasar, dari Sa'id bin Al Musayyab, dari 
Umar, ia mengatakan, “Wanita nifas tetap diam (tidak melaksanakan 
shalat) selama empat puluh hari. ”818 (Diriwayatkan juga) seperti itu 
dari Sulaiman Al Bashri, dari Anas bin Malik. 


n 


Je al Gis - Ke:‏ بِنْ زياد 5 EA ala 0 0٥0‏ عَبْدُ 


00 10 6 ية بن Hu op‏ 
کو خي او عن BE‏ بي لس ڪن يد للش بي ل ع 2 
اذ نن حَبَلِ عن BI‏ قال: MS‏ 

Ja a 


850. Abu Sahl bin Ziyad menceritakan kepada kami, Abu 
Isma’il At-Tirmidzi menceritakan kepada kami, Abdussalam bin 
Muhammad Al Himshi yang dijuluki. Sulaim menceritakan kepada 
kami, Baqiyyah bin Al Walid menceritakan kepada kami, Ali bin Ali 
memberitahukan kepada kami, dari Al Aswad, dari Ubadah bin 


818 Isnadnya hasan. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


Nusay, dari Abdurrahman bin Ghanm, dari Mu'adz bin Jabal, dari 
Nabi SAW, beliau bersabda, “Apabila wanita nifas telah melewati 
tujuh (hari) lalu melihat kesucian, maka hendaklah ia mandi lalu 
mengerjakan shalat.” 


CA عن الأسود, عن عَبَادَةَ ن‎ SA فلقيت علي بن علي‎ sakan قال‎ 
مثله. الأسود‎ Wb عَنْ عبد الرّحْمّن بن غنم عن مُعاذ بن خبل عن التبي‎ 
| Sulaim menuturkan, “Lalu aku berjumpa dengan Ali bin Ali, 
kemudian ia menceritakan kepadaku, dari Al Aswad, dari Ubadah bin 
Nusay, dari Abdurrahman bin Ghanm, dari Mu'adz bin Jabal, dari 
Nabi SAW, seperti itu.” Al Aswad adalah Ibnu 153 labah Syami. 


. 


A‏ .3 إلا 30 ود رت e o‏ ؟ه PA‏ ,3 هار تم ولاه 

J خدنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز» نا جدي نا أب‎ - ١ 
# s ص‎ - r - r 

ot.‏ و í‏ 2 هو و 


(ح) AG‏ الْحُسَيْنْ بن A‏ قوب بن PER IR‏ 
NI‏ عَنْ علي بن عبد الأعلى» عن بي سَهْل عن ئة الأزديّة عَنْ أ 


, 3 5 3 - - ce... 
أَربَعينَ يؤْماء‎ bi رَسُوْل الله فل‎ SA کائت‎ KG سَلَمّة‎ 
Ia Sa اط‎ 
851. Abdullah bin Muhammad bin Abdul Aziz menceritakan 
kepada kami, kakekku menceritakan kepada kami, Abu Badr 
mengabarkan kepada kami {h} Al Husain bin Isma'il menceritakan 
kepada kami, Ya'qub bin Ibrahim mengabarkan kepada kami, Syuja' 
bin Al Walid menceritakan kepada kami, dari Ali bin Abdul A'la, dari 
Abu Sahl, sari Mussah Al Azdiyah, dari Ummu Salamah, ia 
mengatakan, “Para wanita nifas di masa Rasulullah SAW tetap duduk 
(tidak shalat) selama empat puluh hari, dan kami biasa melumuri 
wajah kami dengan waras”? untuk mengatasi noda.” 


°  Isnadnya hasan: HR. Al Hakim (1/176) dari jalur Abu Sahl. 


820 Yaitu bedak yang terbuat dari tumbuhan untuk mengatasi noda yang timbul 
pada wajah. 


#1 Isnadnya hasan: HR. Abu Daud (311): Al Baihaqi (1/341); At-Tirmidzi (139): 


— Sunan Ad-Daraguthni 


IP A É بن هَانئ»‎ SALE Jala بن‎ GAS D - ٢ 
o همهو عو‎ z رموه‎ 


ابو غستان YG‏ ئا ata GA Yah‏ أخبرني ء لي بنْ عَبْد الأغلى أب 
ai‏ » عن ابي سَهْلٍ من syai Jal‏ بهذا الإستاد co go‏ وقال: Aka‏ 


بَعْدَ نفاسهًا. بو سَهْلٍ هذا هو S‏ ِن زياد A‏ 

852. Al Husain bin Isma'il menceritakan kepada kami, Ibrahim 

bin Hani' menceritakan kepada kami, Abu Al Walid dan Abu Ghassan 

menceritakan kepada kami, keduanya mengatakan: Zuhair Abu 

Khaitsamah mengabarkan kepada kami, Ali bin Abdul A'la Abu Al 

Hasan mengabarkan kepadaku, dari Abu Sahl warga Bashrah, dengan 

isnad ini, serupa itu, dan ia menyebutkan (dalam redaksinya): “duduk 

(tidak shalat) setelah nifasnya.” Abu Sahl ini adalah Katsir bin Ziyad 
Al Bursani. 


۳ - تا عبد الله KA‏ عبد IE‏ سكل e‏ 
ut,‏ د Aa Kg enda‏ إا ا رات الد قال: أربعينَ يوما s‏ م 
تسا 


853. Abdullah bin Muhammad bin Abdul Aziz menceritakan 
kepada kami, ia mengatakan: Ahmad bin Ahmad ditanya tentang 
wanita nifas, sementara aku mendengarkan, “Berapa lama ia tetap 
diam (tidak shalat) bila melihat darah?” Ia menjawab, “Empat puluh 
hari, kemudian mandi.” 


Ibnu Majah (646), Ahmad (6/300/303/304): Ibnu Al Jauzi di dalam At-Tahgig 
(1/268); Al Hakim (1/175); Al Baghawi (322) dari Katsir bin Ziyad. Saya 
katakan: Mussah Al Azdiyah riwayatnya dapat diterima, demikian yang 
dikatakan oleh Al Hafizh, At-Tagrib (2/614), namun disebutkan di dalam 4t- 
Talkhish: Ia tidak diketahui kredibilitasnya. Saya katakan: Banyak orang telah 
meriwayatkan darinya, dan Al Bukhari rahimahullah memuji haditsnya. Al 
Hakim menshahihkan isnadnya, sehingga paling tidak haditsnya hasan. 
Wallahu a'la wa a'lam. 
822 Isnadnya shahih. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


بن أبي دَاودَ Ge) 5 el‏ بن إبراهيم بن S3‏ 


- 2 
.. 


نا سَعْدُ بْنْ الصّلتء د a‏ عبد الله إن أئ KE‏ 
Kaj‏ 7 قال: wi‏ عَائِشَة $ اسای “ts‏ ول Sia‏ 
ت ا ان ننس ار للك نز E‏ عا 
مروك الْحَدبْت. 

854. Abdullah bin Abu Daud menceritakan kepada kami 
dengan cara dikte, Ishaq bin Ibrahim bin Zaid menceritakan kepada 
kami, Sa’d bin Ash-Shalt menceritakan kepada kami, ‘Atha’ bin Ajlan 
menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Abu Mulaikah Al 
Makki, ia menuturkan, “Aisyah ditanya tentang wanita nifas, ia pun 
menjawab, “Rasulullah SAW pernah ditanya tentang itu, lalu beliau 
memerintahkannya untuk menahan diri (tidak shalat) selama empat 


puluh hari, kemudian mandi, lalu bersuci dan melaksanakan 
shalat?.”82 ‘Atha’ matrukul hadits (hadtisnya ditinggalkan). 


KA E یحی‎ 5 “de 0 LA بن‎ Nag pa Dn به‎ Aoo 
Ae BI Mer rara Ke i د شو رن‎ Sa 
عا سنت مر‎ Aa 
قا‎ wa أله: : كم خلس الْمرأة ! إذا‎ WA لي قي‎ 


يوماء أ ال أن JS Salad SP‏ دَلكَ. 


855. Umar bin Al Hasan bin Ali menceritakan kepada kami, 
Yahya bin Isma'il Al Jurairi menceritakan kepada kami, Al Husain 
bin Isma'il menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Muhammad 
Al Arzami menceritakan kepada kami, dari ayahnya dari Al Hakam 
bin Utaibah, dari Mussah, dari Ummu Salamah, dari Nabi SAW: 


823 Telah dikemukakan pada no. 846. ‘Atha’ bin Ajlan haditsnya ditinggalkan, 
bahkan Ibnu Ma'in, Al Falas dan yang lainnya mencapnya pendusta, At-Tagrib 
(2/23). 


— Sunan Ad-Daraguthni 


Bahwasanya ia bertanya kepada beliau, “Berapa lama wanita tetap 
duduk (tidak shalat) setelah melahirkan?” Beliau menjawab, “Ja 
duduk (tidak shalat) selama empat puluh hari, kecuali bila melihat 
kesucian sebelum itu.” ۰۹ 


Gis - 7‏ مُحَمَّدُ بن abah‏ 5 5 م .38 b‏ إسْمَاعيْل ال ماني» نا 5 
YA IH RS‏ خت ړل طق د Uni‏ لسري عن 
علي p‏ ضيه قال: لا يحل A‏ اا أن صلّي. 


856. Muhammad bin Makhlad menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Isma'il Al Hassani menceritakan kepada kami, Waki’ 
menceritakan kepada kami, Israil mengabarkan kepada kami, dari 
Umar bin Ya'la Ats-Tsagafi, dari Arfajah As-Sulami, dari Ali RA, ia 
mengatakan, “Wanita nifas tidak halal bila telah melihat kesucian, 
kecuali ia harus melaksanakan shalat.” 


1. Bab Shalat yang Harus Dilaksanakan Oleh Wanita Ketika Suci 
Dari Haid 


Pa اْحَسَنُ بن‎ GE بن إِْرَاهِيْمَ‎ Uang Bb - ٧ 
بن غنم‎ PEP ن نسي عَنْ عبد‎ EGE O ٬ديعس‎ gi الوا عن مُحَمّد‎ 
HS طهر قبل عرب‎ AS معنن حل عن‎ IL: ابره قال:‎ 
Ja قلت: قبل ذهاب الشّفَقَ؟ٍ قال:‎ zah hai بقليْل؟ قال:‎ 


a o 


LA‏ قلت: : قبل طلوْع KA‏ قَال: صل Abah‏ قلت: لنم 


- 


JG gan‏ قصلي الصبح: IKA‏ كان رول الله ه8 ut‏ أن نلم 


r 


824 
825 


Isnadnya hasan. 

Isnadnya lemah: Umar bin Ya’la Ats-Tsagafi lemah, At-Tagrib (2/59), gurunya 
adalah Arfajah bin Abdulah Ats-Tsagafi atau As-Sulami, riwayatnya dapat 
diterima, At-Tagrib (2/19). 


Sunan Ad-Daraguthni — 


نساءنًا. لم يروه Mat pe‏ بن Laa‏ وهو مروك الحديث. 
Ya'qub bin Ibrahim Al Bazzaz menceritakan kepada‏ .857 
kami, Al Hasan bin Arafah mengabarkan kepada kami, Abbad bin Al‏ 
Awwam mengabarkan kepada kami, dari Muhammad bin Sa'id,‏ 
Ubadah bin Nusay mengabarkan kepada kami, dari Abdurrahman bin‏ 
Ghanm, ia memberitahunya, ia menuturkan, “Aku tanyakan kepada‏ 
Mu'adz bin Jabal tentang wanita haid apabila suci sesaat sebelum‏ 
terbenamnya matahari? Ia menjawab, “Ia (harus) melaksanakan shalat‏ 
Ashar.” Lalu aku tanyakan lagi, “(Bagaimana) kalau sebelum sirnanya‏ 
awan merah? Ia menjawab, “Ia (harus) melaksanakan shalat‏ 
Maghrib.” Aku tanyakan lagi, (Bagaimana) bila sebelum terbitnya‏ 
fajar?” Ia menjawab, “Ia (harus) melaksanakan shalat Isya.” Aku‏ 
tanyakan lagi, “(Bagaimana) bila sebelum terbitnya matahari?” Ia‏ 
menjawab, “Ia (harus) melaksanakan shalat Subuh. Demikianlah‏ 
Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk mengajarkan kepada‏ 
para istri kami’. Tidak ada yang meriwayatkannya selain‏ 
Muhamamd bin Sa'id, sementara ia matrukul hadits (haditsnya‏ 
ditinggalkan).‏ 


2. Bab Bolehnya Mengerjakan Shalat Walaupun Darah Mengalir 
dari Tubuh 


ME مُحَمَدُ بن القاسم بن زكريًا المُحَاربي بالكوقة»‎ lb - ٨ 


ره م D 07 1 ٩-۰ PA‏ وس Te‏ 4 وم ° 07 ai‏ 
كريب. GA‏ القاضي A‏ إِسْمَاعيْلء KE‏ بِنْ عبد الجبّار 
r 8 |‏ 2 2 2 7 3 
الكوفي» EN‏ يوس بن بُكيْر عَنْ محمد بن إسحاق» (AA‏ صدقة 


A 24 - r 2 5 x ô 5‏ ۶ ۰ 
S‏ الله 8# في غزوة ذات الرقاع» فأصّاب رجحل امرأة من المُشركين. 
UT‏ اصرف رسول الله A Kau‏ کان f b GG‏ 


4 


826 


Isnadnya lemah: Muhammad bin Sa'id haditsnya ditinggalkan. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


0س ڪڪ ڪڪ ي 


B حَلْفَ أن لا يهي حى يُهَرِبنَ دما في أُصْحَاب رَسُوْل الله‎ Ga 
القاضي:‎ Jú, SE E رسول الله ده کلب رل رول‎ AA فَخَرَج‎ 
IE هذه؟‎ ET GI الله 4# مَنْزِلاً قال: مَنْ‎ iyan IS لما‎ 
بقم‎ US فَقَالَ:‎ SNI ورل من‎ BA iy ڈت برحل‎ 


ور bo‏ و روو 


اللو الله ya BB‏ رَأَصْحَابهُ قد IN‏ من الُوادي. 
ANK var‏ فم الشّغبء قَالَ: الأنصّاري pelad)‏ أي 
الل حب أن TG was‏ آخرة؟ قال: بل اكفني AG‏ قال: 
Apa‏ فام وام sh ÉB i Ay Ea eaS‏ 
a‏ عَرَف أنه Se epii ta)‏ سم فَوَضَعَهُ SA as‏ 


/ - ed 
اس‎ aye 922,2., 372 b epe Jor r 


2 ر ور P‏ 2 
فوضعه Ti‏ قائماء ثم رَمَاه AT pani‏ فوَضَعَهُ فيه CPU‏ فوضعة ag‏ 


2e r o 2 Sor e? Ion et In . PENA 7 PAPE sł 8 ké 
da ثم‎ KASI قائماء ثم عاد له بالثالث فوضعه فيه فتزعه فوضعهف ثم‎ 


” وا آم ال‎ na Ara لف نه‎ Ia سا‎ af 
نم اهب 2 : احلس فقد أتيت» فوثب» ر لرجل‎ 
ما بالأنصاري منْ‎ GA رى‎ ÉB أن قذ تذرًوًا به فهَرّب.‎ Bp 
كرَيْب: أفلاً ټهتني اول‎ A وقال‎ sepat قال: سَبْحَانَ الله أفلاً‎ a 


0 br سم‎ Ta 2 # o7 a 5 o. 2 ERA Arrr r 
Sekat أن‎ i ما رَمَاك؟ قال: كنت في سورة أقرأهَاء فلم‎ 
Perak 5 1 : 


څو -2 21 4 27 هه لم 0 ۶ رم r‏ معو Be Tat)‏ 1 

AA الله ولا أن‎ NG ركعت‎ GIE فلمًا ابع‎ Mana 
rk RYE KAN La مل : و‎ y منص انوا ت و‎ 

nah أن أَقَطَعَهَا أو‎ a رَسُول الله له‎ GA 


858. Muhammad bin Al Oasim bin Zakariyya menceritakan 
kepada kami di Kufah, Abu Kuraib menceritakan kepada kami. Dan 
Al Qadhi Al Husain bin Isma'il menceritakan kepada kami, Ahmad 
bin Abdul Jabbar Al Kufi menceritakan kepada kami, keduanya 
mengatakan: Yunus bin Bukair menceritakan kepada kami, dari 
Muhammad bin Ishag, Shadagah bin Yasar menceritakan kepadaku, 


Sunan Ad-Daraguthni — 


dari Agil bin Jabir, dari jabir bin Abdullah, ia menuturkan, “Kami 
keluar bersama Rasulullah SAW pada perang Dzatur Riqa’. Lalu 
seorang laki-laki mendapatkan seorang wanita dari golongan 
musyrikin. Ketika Rasulullah SAW kembali, suaminya datang, yang 
mana sebelum itu ia sedang tidak ada. Ketika diberitahukan, ia 
bersumpah tidak akan berhenti hingga menumpahkan darah di 
kalangan para sahabat Rasulullah SAW. Lalu ia keluar membuntuti 
Rasulullah SAW. Setiap kali Rasulullah SAW singgah di suatu 
persinggahan —Al Qadhi menyebutkan (dalam redaksinya): Ketika 
Rasulullah SAW singgah di suatu persinggahan— beliau bersabda, 
“Siapakah yang akan berjaga pada malam kita ini?” Lalu ditunjuklah 
seorang laki-laki dari golongan Muhajirin dan seorang laki-laki dari 
golongan Anshar, lalu beliau bersabda, “Tetaplah kalian berdua di 
pinggir lembah.” Sementara Rasulullah SAW dan para sahabatnya 
turun ke lembah. Ketika kedua orang itu keluar ke pinggir lembah, 
orang Anshar itu berkata kepada orang Muhajir, “Bagian malam yang 
mana yang engkau inginkan supaya aku menjagamu, di awalnya atau 
di akhirnya.” Ia menjawab, “Bagian awalnya.” Lalu orang Muhajir itu 
berbaring kemudian tidur, sementara orang Anshar itu melaksanakan 
shalat. Lalu orang tadi (orang musyrik yang membuntuti Nabi SAW) 
datang, dan ketika melihat sosok seseorang, ia pun tahu bahwa orang 
tersebut adalah petugas jaga, lalu ia melontarnya dengan anak panah 
hingga mengenainya, namun orang Anshar itu mencabutnya lalu 
meletakkannya, dan ia tetap berdiri. Kemudian orang musyrik itu 
melontarnya lagi dengan panah lainnya dan mengenainya, namun 
orang Anshar itu mencabutnya lalu meletakkannya dan ia tetap 
berdiri. Kemudian orang musyrik memanahnya lagi untuk ketiga 
kalinya, namun orang Anshar itu mencabutnya lalu meletakkanya, 
kemudian ia ruku, lalu sujud, kemudian temannya (orang Mujahir) 
bangun, lalu berkata, “Duduklah. Aku telah siap.” Kemudian ia 
melompat, ketika orang musyrik itu melihat keduanya, ia pun sadar 
telah terkepung, maka ia pun lari. Tatakala orang Muhajir itu melihat 
darah yang ada pada orang Anshar, ia pun berkata, “Subhaanallah! 
Mengapa engkau tidak membangunkanku?' —Abu Kuraib 
menyebutkan (dalam redaksinya): Mengapa engkau tidak 
membangunkanku ketika pertama kali ia melontarmu?'— Orang 
Anshar itu menjawab, “Aku sedang membaca suatu surah, dan aku 
tidak suka memutusnya hingga menyelesaikannya. Ketika ia terus 


— Sunan Ad-Daraguthni 


memahaniku, aku ruku lalu memberitahumu. Demi Allah, seandainya 
bukan karena aku takut menyebabkan kelowongan pada apa yang 
telah Rasulullah SAW perintahkan kepadku untuk menjaganya, 
niscaya aku telah dihentikan sebelum aku menghentikannya atau 
menyelesaikannya”. 


۹ - حرا =T, TT‏ خرُون قالوا: حد نا عبد 


859. Al Husain bin Isma'il Al Qadhi dan yang lainnya 
menceritakan kepada kami, mereka mengatakan: Abdullah bin Ayyub 
menceritakan kepada kami, Ayyub bin Suwaid yakni Ar-Ramli 
menceritakan kepada kami, Yunus mengabarkan kepada kami, dari 
Az-Zuhri, dari Sulaiman bin Yasar, dari Al Miswar bin Makhramah: 
“Bahwa Umar RA melaksanakan shalat sementara lukanya 
mengalirkan darah.” 


sasa PE E - ٠‏ بن OET Jiti‏ َال : حَدَتَنَا عَبْدُ 
لا مع o% -2 oğ‏ 3 3230 ور و 2 

الله بن أيوب» نا أيوب بن سويد عن ابن ya‏ عن آي يوب» عن ابن 
اوه هو ورم 


ابي ملي a‏ عن الْمسُوَر بن EPA‏ عن En jab‏ 


860. Al Qadhi Al Husain bin Isma’il dan yang lainnya 
menceritakan kepada kami, mereka mengatakan: Abdullah bin Ayyub ` 


8 Tsnadnya hasan: HR. Abu Daud (198): Al Hakim (1/156); Ibnu Hibban (250, 
Mawarid), Ibnu Khuzaimah (36), Al Bukhari secara mu'allag pada kitab 
Wudhu bab "Yang tidak memandang keharusan wudhu kecuali karena adanya 
sesuatu yang keluar dari dua jalan, yakni gubul dan dubur, berdasarkan 
firman Allah Ta'ala, “atau kembali dari tempat buang air” (Os. Al Maa'idah 
(5): 6). 


328 Isnadnya hasan: Ayyub bin Suwaid jujur namun kerap keliru, At-Tagrib (1/91). 


Sunan Ad-Daraguthni — 


menceritakan kepada kami, Ayyub bin Suwaid menceritakan kepada 
kami, dari Ibnu Syaudzab, dari Ayyub, dari Ibnu Abi Mulaikah, dari 
Al Miswar bin Makhramah, dari Umar RA, seperti کی‎ 


3. Bab Keterangan Tentang Aurat, dan Bahwa Paha Termasuk 
Aurat 


ii Et - ۱‏ بن سو G É‏ بشرٌ 5 aja‏ سفيان بن 


ai آل حَرْهَد عَنْ حَرْهَد:‎ gia عَنْ أي اراد‎ aa 


Ne iij ۀ فقال: إن‎ sia Sa قد‎ Ta de, وهو في الم لُمَسْحد‎ 
861. Ya ‘qub bin Ibrahim Al Bazzaz heê Gî kepada 
kami, Bisyr bin Mathar menceritakan kepada kami, Sufyah bin 
Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Abu Az-Zanad, keluarga 
Jarhad menceritakan kepadaku, dari Jarhad: “Bahwa Nabi SAW 
melewatinya ketika ia di masjid, saat itu ia tengah mengenakan sorban 
dan pahanya tersingkap, maka beliau bersabda, “Sesungguhnya paha 
adalah aurat” 0 


5 - نا يَْقَوْبُ بن SANA‏ ارا تتا ajah Gi Pn‏ سمفيّان ii‏ 


b‏ عَنْ ابي PAN‏ » عَنْ زُرْعَة بن مل E‏ عَنْ aa‏ عَنْ جَدَّه عن الي 


862. Ya'gub bin Ibrahim Al Bazzaz menceritakan kepada 
kami, Bisyr bin Mathar menceritakan kepada kami, Sufyan bin 
Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Abu An-Nadhr, dari Zur'ah 
Ou Muslim, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi SAW, seperti 
itu. 


829 Lihat keterangan yang lalu. 


830 Tsnadnya lemah: Di dalam sanadnya terdapat beberapa orang yang tidak 
dietahui krediblitasnya, mereka adalah keluarga Jarhad. 

5!  Isnadnya lemah: HR. At-Tirmidzi (2795), Al Bukhari secara mu'allag pada 
kitab Shalat bab Keterangan tentang paha, Abu Daud (4014): Ahmad (3/478) 


— Sunan Ad-Daraguthni 


£ 9 
Ha 


وه رص هه .01 ا ني ٤‏ 3-0 ده ره و o‏ - 5 
CX — ANY‏ أبو بكر النَيِسَابُوْرِي» MAU‏ مَنْصُورٍ بن راشده نا 


سه 5 مع l8‏ 3 وره 


بن ضمرة» عن علي بن أبي طالب ڪه قال: قال لي رسول VW‏ 
تكشف فخذك» فإن الفخذ من الْعَوْرَة. 

863. Abu Bakar An-Naisaburi menceritakan kepada kami, 
Ahmad bin Manshur bin Rasyid mengabarkan kepada kami, Rauh bin 
Ubadah mengabarkan kepada kami, Ibnu Juraij menceritakan kepada 
kami, Habib bin Abu Tsabit mengabarkan kepadaku, dari Ashim bin 
Dhamrah, dari Ali bin Abu Thalib RA, ia berkata, “Rasulullah SAW 
berkata kepadaku, “Janganlah engkau menyingkapkan pahamu, 


2 3 


karena sesungguhnya paha itu termasuk aurat. 


EE inn Sa رق کو ور د‎ 0 T “oU ok ia 
الحتّاط» تتا عبد‎ KA أبو عثمان سعيد بن محمد بن‎ D - ٤ 
Gro É 


NA PA ee‏ تا عبد المَجيد بن عبد الْعَريز بن ابي زرا 
- 3 ورو سو ره ° ده Z207, o 2 A‏ واس #8 
عن ابن EA‏ عن حَيْب Na‏ عَنْ عَاصِم بن ضَمْرَة عَنْ علي 
° ي. ا ak Tani‏ ه 2 3 > A Ja‏ 2 4 
5 طالب ڪب قال: قال لي رَسُؤْل الله 8: لا تكشف عَنْ فحذك 
s 7 2‏ 


864. Abu Utsman Sa'id bin Muhammad bin ahmad Al 
Hannath menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Yunus As- 
Sarraj menceritakan kepada kami, Abdul majid bin Abdul Aziz bin 


dari Sufyan. Saya katakan: Abdurrahman bin Jarhad tidak diketahui 
kredibilitasnya. Az-Zaila'i mengatakan, “Ada dua cacat padanya, yaitu kacau ' 
dalam meriwayatkan, yaitu sekali mereka mengucapkan “Zur'ah bin Muslim” 
dan juga mengatakan “Zur'ah bin Abdurrahman”, di antara mereka ada yang 
mengatakan “dari ayahnya dari Nabi SAW” ada juga di antara mereka yang 
mengatakan “dari ayahnya dari Jarhad dari Nabi SAW” sedangkan Zur'ah dan 
ayahnya tidak diketahui kredibilitasnya. 

832 Isnadnya lemah lagi terputus: HR. Abu Daud (4015) dari jalur Hajjaj dari Ibnu 
Juraij. Abu Daud mengatakan, “Hadits ini mengandung kemungkaran.” Saya 
katakan: Habib bin Abu Tsabit tidak mendengar dari Ashim bin Dhamrah, dan 
Tbnu Juraij tidak mendengarnya dari Habib. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


Abu Rawwad menceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Habib 
bin Abu Tsabit, dari Ashim bin Dhamrah, dari Ali bin Abu Thalib RA, 
ia berkata, “Rasulullah SAW berkata kepadaku, “Janganlah engkau 
menyingkapkan pahamu dan janganlah engkau melihat paha orang 
yang hidup maupun yang mati” 2 


4. Bab Bolehnya Mengusap Perban 


Ig بْنُ أَحْمَدَ ا مُحَمِّدُ بِنْ علي بْنِ ريد الصّائغْ‎ des ا‎ ٥ 
بن عبد الله :بن‎ Bae SSB وهو خَالد بن يزيد‎ an A 
محمد بي علي بن اخسن إن علي أن أب طالب ڪه ا اسن ن‎ 
SB رَسُوْلَ الله‎ at ريد عَنْ ايه عَنْ علي بن ابي طالب قال:‎ 
کان‎ op el ang في الْحََاَةِ‎ GÉ الما‎ AN JERSI 
عَلَى حَسده. وَقرا رَسُول‎ ai قَالَ:‎ JALAN doi في بد ياف عَلَى‎ 


1 oer s 


الله 4 kifi Ip)‏ إن Asean‏ ويم إذا حاف. 
Da’laj bin Ahmad menceritakan kepada kami,‏ .865 
Muhammad bin Ali bin Zaid Ash-Shaigh menceritakan kepada kami‏ 
di Makkah, Abu Al Walid, yakni Khalid bin bin Yazid Al Makki‏ 
menceritakan kepada kami, Ishaq bin Abdullah bin Muhammad bin‏ 
Ali bin Al Husain bin Ali bin Abu Thalib RA mengabarkan kepada‏ 
kami, Al Hasan bin Zaid menceritakan kepada kami, dari ayahnya,‏ 
dari Ali bin Abu Thalib, ia menuturkan, “Aku tanyakan kepada‏ 
Rasulullah SAW tentang perban yang dibalutkan pada anggota tubuh‏ 
yang patah, bagaimana penyandangnya berwudhu dan bagaimana ia‏ 
mandi bila junub? Beliau bersabda, “Diusap dengan air pada bagian‏ 
atasnya ketika (mandi) junub dan wudhu. Aku tanyakan lagi,‏ 
“Bagaiman bila dalam (cuaca) dingin sehingga mengkhawatirkan‏ 


83 Lihat keterangan yang lalu. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


(keselamatan) dirinya?” Beliau bersabda, “Dialirkan pada tubuhnya.” 
Lalu Rasulullah SAW membacakan ayat, “Dan janganlah kamu 
membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 
kepadamu.” (Os. An-Nisaa' [4]: 29) (lalu bersabda), “Ja boleh 
bertayammum bila merasa khawatir (terhadap keselamatan 
dirinya). 


VP تا بو‎ en أَحْمَدَ مد نا نا مُحَمِّدُ بْنُ علي بْنِ‎ ip نا شا علج‎ A11 


اٍِسُحَاقُ بن عَبّد الله LA TT‏ 
اه امه عن BD‏ مثلَه. بو yg ap‏ 2 


ba bip SA يريد‎ 


866. Da'laj bin Ahmad menceritakan EST kami, 
Muhammad bin Ali bin Zaid mengabarkan kepada kami, Abu Al 
Walid mengabarkan kepada kami, Ishaq bin Abdullah mengabarkan 
kepada kami, Abdurrahman bin Abu Al Awal menceritakan kepada 
kami, dari Al Hasan bin Zaid, dari ayahnya, dari Ali bin Abu Thalib, 
dari Nabi SAW, seperti itu. Abu Al Walid Khalid bin Yazid Al Makki 
lemah. 


ne Ai 200‏ د sera‏ د۸ ی۸ 30 اوس وس 


Kama Wb - ۷‏ بن Ke‏ الفارسي» B E‏ بن AA)‏ أا 
عَبْدُ SG‏ عَنْ إسْرائيل بن يوئس» عن عَمْرِو بن عتالد» PP‏ 
علي عن أيه np‏ عَنْ علي ُن ابي طالب 5 ka Ji‏ 
دی فسالت سول لله A of wg KK‏ عَلَى AI‏ عرو 
خالد هوا الد الو اسطي مروك . 

867. Muhammad bin Isma'il Al Farisi Mental Kepada 


34 Tsnadnya lemah: HR. Ibnu Al Jauzi di dalam At-Tahgig (1/220) dari jalur 
pengarang. Saya katakan: Khalid bin Yazid Al Makki pendusta. 


385 Lihat keterangan yang lalu. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


kami, Ishag bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Abdurrazzag 
memberitahukan kepada kami, dari Israil bin Yunus, dari Amr bin 
Khalid, dari Zaid bin Ali, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Ali bin 
Abu Thalib RA, ia menuturkan, “Sebelah lengan bawahku remuk (lalu 
diperban), lalu aku bertanya kepada Rasulullah SAW, maka beliau 
pun menyuruhku agar mengusap perbannya.””” Amr bin Khalid 
adalah Abu Khalid Al Wasithi, ia matruk (haditsnya ditinggalkan). 


3 .3035 رد ويم هو و 


تا = 
a E‏ سٌالې نا ا Tera‏ 
الد بإستاده مثلۀ. 


e ده‎ .... 


868. Isma'il bin Muhammad Ash-Shaffar menceritakan kepada 
kami, Ja'far bin Muhammad Al Warrag mengabarkan kepada kami, 
Muhammad bin Aban bin Imran menceritakan kepada kami, Sa'id bin 
Salim menceritakan kepada kami, Israil mengabarkan kepada kami, 
bin Khalid menceritakan kepada kami, dengan isnadnya, seperti 
itu. 


5. Bab Tempat-Tempat yang Boleh Digunakan Shalat dan 
Alternatifnya 


a P BA di - ۸1۹‏ الحسن بن 
H H‏ اس su sa JI gais‏ و عياض عن ماهد عن ابن 
P Pan‏ في الحائط قى SN Sa < G‏ قال: إذا سقي 


6 Tsnadnya lemah: HR. Ibnu Majah (657) dari jalur Muhammad bin Aban Al 


Balkhi dari Abdurrazzag. Dikeluarkan juga oleh Ibnu Al Jauzi di dalam 4t- 
Tahgig (1/220) dari jalur pengarang. Saya katakan: Amr bin Khalid Al Wasithi 
haditsnya ditinggalkan. Al Bukhari mengatakan, “Haditsnya munkar.” Waki’ 
dan Abu Zur'ah mengatakan, “Ta kerap memalsukan hadits.” 


887 Lihat keterangan yang lalu. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


» = Sa a ENE 
ثلاث مرات فصل فيه.‎ 
869. Abu Syaibah Abdul Aziz bin Ja'far Al Khawarizmi 
menceritakan kepada kami, Al Hasan bin Arafah menceritakan kepada 
kami, Abu Hafsh Al Abbar mengabarkan kepada kami, dari Aban bin 
Abu Ayyasy, dari Mujahid, dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW tentang 
kebun yang menjadi tempat pembuangan kotoran, beliau bersabda, 
“Bila telah disiram tiga kali, maka shalatlah di sana.” 


PAN‏ -345 ه ° ؟ 0-03 رو ثم ste 2 z‏ د سیر دس 
Kasa Ga - ٠‏ بن نوْح الجَنْدَيْسَابُوري» نا OG‏ بْنْ اِسْحَاق نا 


Su فيْهَا؟ قال: إذا‎ kah وَهَذَا الزبل»‎ Laga oja G تُلقى‎ E 
SEN في‎ úl BA وَرَقَعَ ذلك إلى‎ a 
| والله أغلم.‎ 


870. Muhammad bin Nuh Al Jundaisaburi menceritakan 
kepada kami, Harun bin Ishag mengabarkan kepada kami, Ibnu 
Fudhail mengabarkan kepada kami, dari Aban, dari Nafi”, dari Ibnu 
Umar: “Bahwa ia ditanya tentang kebun-kebun ini yang bisa 
digunakan sebagai tempat pembuangan kotoran dan sampah-sampah 
itu, apakah boleh shalat di sana? Ia menjawab, “Bila telah disiram tiga 
kali, maka shalatlah di sana.””? Ja memarfu'kannya kepada Nabi 
SAW.” Ada perbedaan di dalam isnadnya, wallahu a'lam. 


AN 


88 TIsnadnya lemah: HR. Ibnu Majah (744) dari jalur Muhammad bin Ishaq dari 
nafi” dari Ibnu Umar dengan lafazh: “idza sagiyat miraaran fashalluu fiihaa.” 
(Bila telah disiram berkali-kali, maka shalatlah di sana). Muhammad bin 
Ishag mudallis dan meriwayatkan. secara mu'an'an. Dalam sanad Ad- 
Daraguthni terdapat Aban bin Abu Ayyasy, riwayatnya ditinggalkan, 4t-Tagrib 
(1/31). 


339 Lihat keterangan yang lalu. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


دهي .30 إلا وم و رن و ناس و 30 وره 


21441 كد اعد افص محمد ين عبد ل امد Mi gal‏ 
سا تك مع وار 2 2 ENE‏ د وه و 58 = ul oð‏ 1 4 
علي بن مجاهد» ننا رباح النوبي ابو محمد مولى آل الزبير قال: سمعت 
َسْمَاءِ نت أب بكر تقل للْحَتَاحٍ: إن ابي 8 Pd‏ 
اي فشربه obb‏ حبرل 4 coat‏ فقال: ما صَنَعْت؟ قال: CaS‏ 
أن LA‏ دَمَكَ. فقال JON AAN BD‏ وَمَسَحَ على رأسه 
وقال: ويل للناس منك وويل لك من الناس. 

871. Abdullah bin Muhammad bin Abdul Aziz menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Humaid mengabarkan kepada kami, Ali 
bin Mujahid menceritakan kepada kami, Rabah An-Nubi Abu 
Muhammad maula Alu Az-Zubair menceritakan kepada kami, ia 
mengatakan: Aku mendengar Asma binti Abu Bakar berkata kepada 
Al Hajjaj, “Sesungguhnya Nabi SAW pernah berbekam, lalu 
memberikan darahnya kepada anakku, lalu ia meminumnya, kemudian 
Jibril AS mendatangi beliau lalu memberitahunya, maka beliau pun 
bertanya (kepada anakku), “Apa yang engkau lakukan?” Ia menjawab, 
“Aku tidak suka menumpahkan darahmu.” Maka Nabi SAW bersabda, 
“Semoga engkau tidak disentuh api.” Lalu beliau mengusap kepalanya, 


lalu bersabda, “Kecelakaan bagi orang-orang (karena ulah) darimu, 
dan kecelakaan bagimu dari (ulah) orang-orang” 0 | 


40 Isnadnya lemah: HR. Ibnu Asakir (7/401); Abu Nu'aim di dalam Al Hilyah 
(1/330). Saya katakan: Di dalam sanadnya terdapat Ali bin Mujahid, ia 
riwayatnya ditinggalkan (2/44), syaikhnya adalah Rabah An-Naubi, ia juga 
lemah. 


— Sunan Ad-Daraquthni 


AGE 


KITAB SHALAT 


- CA ۹1 x 2 1 NA ا ا ور ر‎ 3720 É 
PSA E عَنِ الأؤزاعي»‎ AIA بن رُشيّد٬ ثنا‎ 33 pS اسمې‎ 
ه38 وها سک رل رغ هن ور رخ وا و اکا د ضر اق‎ 2 ai 

ابن شهاب» عن أبي سلمة» عن ابي AA‏ قال: قال رَسُول BAN‏ کل | 


| AS بحَمْد الله‎ SI ذى يال لآ‎ AI 
| 872. Dibacakan kepada Abu Al Qasim Abdullah bin 
| Muhammad bin Abdul Aziz dan aku mendengarkan: Daud bin 
Rusyaid menyampaikan kepada kalian, Al Walid menceritakan kepada 
kami, dari Al Auza'i, dari Qurrah, dari Ibnu Syihab, dari Abu 
Salamah, dari Abu Hurairah, ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, 
“Setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan hamdalah adalah 


, 95 


terputus?" | 

ss... له‎ f ه وور‎ Í ه‎ Wi l2 o for 8 مه‎ r 3g PER 
تفرد به قرة» عن الزهري» عن ابي سلمة» عن أبي هريرة. وأرسله غير‎ 
د ر‎ D عذّهة ). 2 2 لف« ه "سه‎ ya 3 © 2- 2 ə ر‎ 
وقرة ليس بقوي في الحَديث. وروا صدقت‎ B عن الزهري» عن النبي‎ 


#1 Isnadnya lemah: HR. Ibnu Hibban (1/2); Ahmad (8697); Abu Daud (4840); 
Ibnu Majah (1894) dari jalur Al Auza'i dari Qurrah. Saya katakan: Al Imam Al: 
Hafizh Ad-Daraquthni mempunyai pandangan tersendiri tentang tadlis, ia 
mengatakan: Dibacakan kepada Abu Al Qasim Al Baghawi: Fulan 
menyampaikan hadits kepada kalian, lalu ia mengira bahwa ia telah mendengar 
darinya, namun ia tidak mengatakan “Dan aku mendengarkan'. Dari Ta 'rif Ahl 
At-Taqdis karya Ibnu Hajar (h. 4). Di sini, dia tidak menyebutkan “mendengar' 
sehingga hilangnya keraguan adanya ‘tadlis’. Sementara Qurrah bin 
Abdurrahman jujur namun memiliki riwayat yang mungkar, At-Tagrib (2/125), 
sedangkan Al Walid bin Muslim kerap menfadlis dan meriwayatkan secara 
mu'an'an. 


| Sunan Ad-Daraguthni — 


77 


Sp Teh ap et SE‏ رو د 
ضعيفان وَالمرْسّل 5 العو EF‏ 

Ourrah meriwayatkannya sendirian dari Az-Zuhri, dari Abu 
Salamah, dari Abu Hurairah. Yang lainnya menganggap mursal, yaitu 
dari Az-Zuhri dari Nabi SAW. Ourrah tidak kuat dalam meriwayatkan 
hadits. Diriwayatkan juga oleh Shadagah dari Muhammad bin Sa'id, 
dari Az-Zuhri, dari Abdurrahman bin Ka'b bin Malik, dari ayahnya, 
dari Nabi SAW, namun haditsnya tidak shahih. Shadagah dan 
Muhammad bin Sa'id lemah. Riwayat yang mursal adalah yang benar. 


CN 5 هلال‎ E الْحَافظ أَحْمَدُ حْمَدُ بْنُ تَصرء‎ HE حي‎ - ٣ 


(J Jo 


نَنَا عَمَرُو on PS‏ وه 
AL‏ عن الڙهري» عن ا بي iake‏ عَنْ أبي ih‏ قال قال رول لله 
ها : کل انر ذى بال لأ aa sa ir‏ 


ر سد م P‏ 


873. Abu Thalib Al Hafizh Ahmad bin Nashr menceritakan 
kepada kami, Hilal bin Al “Ala' menceritakan kepada kami, Amr bin 
Utsman menceritakan kepada kami, Musa bin A'yan mengabarkan 
kepada kami, dari Al Auza'i, dari Ourrah bin Abdurrahman, dari Az- 
Zuhri, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, ia berkata, “Rasulullah 
SAW bersabda, “Setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan 
menyebut (nama) Allah adalah terputus’ 2 


1. Bab Shalat Fardhu Adalah yang Lima Waktu 


٤‏ - ٿا عَبْدُ الله ن مُحَمّد بب عبد pal BAN‏ علي تا 


42 Lihat keterangan yang lalu. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


په سه سر o‏ ه ده Laga‏ ره كم نل NG‏ رول 
بن قيس» عن MAL‏ بن قيس» عن قتادة» عن أئس قال: قال رجحل 
PAS 8 Mp‏ الله عَلَى عباده SAN Ga‏ قال: حمس 
NAWA‏ قال: هَل A Ab:‏ بعذهن شه PA Ju‏ الله عَلَى عبّاده 


E en ope‏ بالله Y‏ نشلو وله ا 
TERS‏ إن صَدَقَ د دحل adi‏ 


874. Abdullah bin Muhammad bin Abdul Aziz mengabarkan 
kepada kami, Nashr bin Ali menceritakan kepada kami, Nuh bin Qais 
mengabarkan kepada kami, dari saudaranya, yakni Khalid bin Qais, 
dari Qatadah, dari Anas, ia menuturkan, “Seorang laki-laki bertanya 
kepada Rasulullah SAW, ‘Berapa shalat yang diwajibkan Allah 
kepada para hamba-Nya?’ Beliau menjawab, ‘Lima shalat’ Ia 
bertanya lagi, “Adakah yang lainnya sebelumnya atau sesudahnya?’ 
Beliau menjawab, “Allah mewajibkan kepada para hamba-Nya shalat 
yang lima (saja). Lalu laki-laki itu bersumpah pada Allah, bahwa ia 
tidak akan menambahinya dan tidak akan menguranginya, maka 
Rasulullah SAW bersabda, “Bila ia benar, ia akan masuk surga’. na 


2. Bab Perintah untuk Mengajarkan Shalat dan Memukul 
Karenanya, serta Keterangan Tentang Batasan Aurat yang Harus 


Ditutupi 
بن‎ paa العا مل 57 ممل محمد بن‎ H حًا ابن صاعد‎ - ٥ 


رس تنا US‏ 3 عند امك لي كا 


سعدء نا ئا عَبْدُ الْمَلك بن الرّيْعٍ ‏ سَبْرَة a‏ عَنْ al g An‏ 


i s 


43 Isnadnya hasan: HR. Ahmad (3/267); Al Hakim (1/201); Ibnu Hibban (251, 


Mawarid); An-Nasa'i (1/228-229), mereka meriwayatkan dari Nuh bin Qais 
dari Qatadah. Saya katakan: Nuh bin Qais jujur namun dituduh menganut 
faham syi'ah, At-Tagrib (2/309). Khalid bin Qais jujur namun meriwayatkan 
secara janggal, At-Taqrib (1/218). 


Sunan Ad-Daraquthni — 


Ase = 


or 


DA كم سبع سنين ففرقوا بين فرشهمء وإذا‎ NG بلغ‎ BL النبي که قال:‎ 
سنین اه عَلَى الصّلاة.‎ pa 
875. Ibnu Sha'id menceritakan kepada kami, Al Abbas bin 
Muhammad mengabarkan kepada kami. Dan Muhammad bin Ja'far 
bin Rumais menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdul Malik 
Ad-Dagigi menceritakan kepada kami, keduanya mengatakan: Ya'qub 
bin Ibrahim bin Sa'd mengabarkan kepada kami, Abdul Malik bin Ar- 
Rabi” bin Sabrah menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari 
kakeknya, ia menyandarkannya kepada Nabi SAW, beliau bersabda, 
“Apabila anak-anak kalian telah mecapai (usia) tujuh tahun, maka 
pisahkanlah tempat tidur mereka, dan bila telah mancapai sepuluh 
tahun, maka pukullah mereka (bila meninggalkan) shalat. ja 


Aa 5 Mann CAS - 5‏ نا أَحْمَدُ بْنُ adab‏ تا Ap pad‏ 
Jem‏ أا ابو ija‏ الصيرفي وَهُوَ سَوَارٌ بن USS‏ عرو بْنْ شعيب» 
pe‏ 7 عَنْ جَدّه قال: قال Ss PE E) Ja‏ بالصّلاة 
لنم NG dpan‏ لعي MEA‏ في Sa‏ 1 2 
Sa‏ عَبْدَهُ SA “fa‏ فلا تن" الم إلى op IE ya‏ ما 

حت السرة إلى رکبته من الْعَوْرَة. 


876. Muhammad bin Makhlad menceritakan kepada kami, 
Ahmad bin Manshur Zaj mengabarkan kepada kami, Abu An-Nadhr 
bin Syumail mengabarkan kepada kami, Abu Hamzah Ash-Shairafi, 
yakni Sawwar bin Daud memberitahukan kepada kami, Amr bin 
Syu'aib mengabarkan kepada kami, dari ayahnya, dari kakeknya, ia 
berkata, “Rasulullah SAW bersabda, “Suruhlah anak-anak kalian 
melaksanakan shalat ketika telah berusia tujuh (tahun), dan pukullah 
mereka (bila meninggalkan)nya bila telah berusia sepuluh (tahun), 


844 Isnadnya hasan: HR. Al Hakim (1/201); At-Tirmidzi (407); Al Baihagi (3/84); 
Ibnu Khuzaimah (1002); Abu Daud (494), semuanya meriwayatkan dari Abdul 
Malik bin Ar-Rabi' dari ayahnya. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


serta pisahkanlah tempat tidur mereka. Dan bila seseorang di antara 
kalian menikahkan budak laki-lakinya dengan budak perempuannya 
atau pelayannya, maka hendaklah budak perempuannya tidak melihat 
sesuatu pun dari auratnya (yakni aurat tuannya), sesungguhnya apa 
yang di bawah pusat hingga lututnya adalah aurat. ss 


Fe ۷ مه ا‎ oo- 303 303 Sa. 


Jae BR oi OAN SA SIS - ۷‏ نا محمد بن 


حَيْب الشَيلمَاني» ٿا عَبْدُ الله بن بک ا سوا PA‏ و 


# 


amah‏ عن أيه عن Ab‏ قال: قال. رَسُول الله : مروا صبْيَانكُمْ 
بالصّلاة في سبع سن َاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا في عَش PN RTA‏ 


ES) فلا يرين مَا بين‎ aga عَبْدَهُ أو‎ Na) ge 


وسرته» op‏ ما بين سرته ور كبته من عورته. 


877. Yusuf bin Ya'gub bin Ishaq bin Buhlul en Gan 
kepada kami, Muhammad bin Habib Asy-Syailamani mengabarkan 
kepada kami, Abdullah bin Bakar mengabarkan kepada kami, Sawwar 
Abu Hamzah mengabarkan kepada kami, dari Amr bin Syu'aib, dari 
ayahnya, dari kakeknya, ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, 
“Suruhlah anak-anak kalian mengerjakan shalat ketika (telah berusia) 
tujuh tahun, dan pukullah mereka (bila meninggalkan)nya ketika 
(telah berusia) sepuluh tahun, serta pisahkanlah tempat tidur mereka. 
Dan bila seseorang di antara kalian menikahkan budak laki-lakinya 
atau pelayannya, maka hendaklah mereka tidak melihat apa yang ada 
di antara lututnya dan pusarnya, sesungguhnya apa yang ada di 
antara pusar dan lututnya termasuk auratnya’. Sa 


845 Isnadnya lemah: HR. Abu Daud (495-496), Al Baihaqi (3/84), Ahmad (2/180); 
Ad-Daulabi di dalam A! Kuna (1/159); Al Bukhari di dalam kitab Tarikhnya 
)2/2/169(: Al Hakim (1/197), semuanya meriwayatkan dari Sawwar. Saya 
katakan: Sawwar bin Daud jujur namun kerap mengira-ngira, At-Tagrib 
(1/340). 

846 Tsnadnya lemah: HR. Ahmad (2/187); Ibnu Al Jauzi di dalam At-Tahgig 
(1/322). 


Sunan Ad-Daraguthni — 


,1 
مروا وور 3 ده و 


Aaj AA نا‎ Si Kama إسماعيل بن‎ GA - AYA 


0 اد ده سا 


الذوري. نا ترات بن Jaa‏ في الصا رفيق P‏ معين: تا 
AAN‏ بن م منصور a‏ ري» 


نا آم بو الْحَتُوب قال مُوْسَى Pa‏ 
علقم قال 2 A‏ ذه يقول: قال و BN‏ الر كبّة من 
T Sa na‏ 


878. Isma'il bin Muhammad Ash-Shaffar menceritakan kepada 
kami, Al Abbas bin Muhammad Ad-Duri menceritakan kepada kami, 
Musa bin Isma'il Al Jabbuli Adh-Dharrab, temannya Yahya bin 
Ma'in, mengabarkan kepada kami, An-Nadhr bin Manshur Al Fazari 
mengabarkan kepada kami, Abu Al Janub mengabarkan kepada kami, 
—Musa mengatakan: Namanya adalah Ugbah bin Algamah—, ia 
mengatakan: Aku mendengar Ali RA berkata, “Rasulullah SAW 
bersabda, “Lutut termasuk aurat .”**” Abu Al Janub lemah. 


سوس oS‏ 3 مع 9 
۹ - حد gini Ni ES‏ بْن BA‏ بن Jal‏ ئا جَدّيء نا 
ږوخ اعد وغه اش Aan‏ 
م سه £ Fa Ta ož o‏ - ۹7 خي P‏ شم ره 
ن يسار ale‏ ايوب قال: سمغت BA‏ يقول: ما فوق ال ركبتين 
c Eal iy‏ وما Jill‏ من الس م A Gya‏ 

879. Yusuf bin Ya'gub bin Taha bin Buhlul dibacakan 
kepada kami, kakekku mengabarkan kepada kami, ayahku 
mengabarkan kepada kami, dari Sa'id bin Rasyid, dari Abbad bin 
Katsir, dari Zaid bin Aslam, dari “Atha' bin Yasar, dari Abu Ayyub, ia 
berkata, “Aku mendengar Nabi SAW bersabda, “Apa yang di atas 


lutut adalah termasuk aurat, dan apa yang di bawah pusar termasuk 
» 8 
aural’. 


47 Isnadnya lemah: HR. Ibnu Al Jauzi di dalam At-Tahgig )1/322( dari jalur 


pengarang. Saya katakan: Abu Al Janub adalah Ugbah bin Algamah Al 
Yasykuri, ia lemah, 4t-Tagrib (2/28). 


8 Isnadnya lemah: HR. Ibnu Al Jauzi di dalam At-Tahgig (1/322) dari jalur 


— Sunan Ad-Daraguthni 


2533 6 > Je ال بن‎ JA ii PAN 
رول‎ IG dd da عر‎ NG تا عب ال‎ 5 jara) 
Lo 03 مع‎ 2 7 os 33 

32 مُرُوهُمْ بالصّلاة لسَبْع سنيْنَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا Sa LII‏ 

880. Al Husain bin Isma'il menceritakan kepada kami, Al 

Fadhl bin Sahl mengabarkan kepada kami, Daud bin Al Muhabbar 
menceritakan kepada kami, Abdullah bin Al Mutsanna menceritakan 
kepada kami, dari Tsumamah, dari Anas, ia berkata, “Rasulullah SAW 
bersabda, “Suruhlah mereka (yakni anak-anak) untuk mengerjakan 


shalat (ketika telah berusia) tujuh tahun, dan pukullah mereka (bila 
meninggalkan)nya (ketika telah berusia) tiga belas tahun”. 


3. Bab Haramnya Darah dan Harta Mereka yang Menyatakan 
Dua Persaksian (Syahadatain), Mendirikan Shalat dan 
Menunaikan Zakat 


r 


PEC sa 5 IE Lah ن‎ OKE ES 2:43 


03 a - 30 و‎ 


اا TA PERA Ina‏ 
أن : إل إلا اله وان مسوا رول له وَيُقيمُوا PETES A]‏ 


J6 او الله‎ KAK نم قد علي دماؤهم‎ 
881. Utsman bin Ahmad Ad-Daggag menceritakan 46 
kami, Hanbal bin Ishag menceritakan kepada kami, Affan 
mengabarkan kepada kami, Abdul Wahid bin Ziyad menceritakan 
kepada kami, Sa'id bin Katsir bin Ubaid menceritakan kepada kami, 
ayahku menceritakan kepadaku, bahwa ia mendengar Abu Hurairah 


pengarang. Dikeluarkan juga oleh Al Baihagi (2/229) dari jalur pengarang. 
Saya katakan: Ammar bin Katsir lemah. 

Isnadnya lemah: Daud bin Al Muhbir riwayatnya ditinggalkan, At-Tagrib 
(1/235). Al Harits di dalam Musnadnya, sebagaimana disebutkan di dalam Al 
Mathalib Al “Aliyah karya Al Hafizh Ibnu Hajar (349). 


Sunan Ad-Daraguthni — 


849 


mengatakan, “Rasulullah SAW bersabda, “Aku diperintahkan untuk 
memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada 
sesembahan yang hag selain Allah dan bahwa Muhammad adalah 
utusan Allah, mendirikan shalat dan menunaikan zakat. Kemudian 
(setelah itu) darah dan harta mereka diharamkan dan perhitungan 
mereka terserah kepada Allah “Azza wa Jalla’. 2830 


bee r‏ ۰ ولودر 


وكذلك 197 بر حفر AAN‏ يُوئس» عن PI‏ > عن ابي GAA‏ 
BO‏ وكذلك قال Semasa Nas‏ کر“ 
au‏ عن التبي يلك نَحوه. 


Demikian juga yang diriwayatkan oleh Abu Ja'far Ar-Razi dari 
Yunus, dari Al Hasan, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW. Demikian 
juga yang dikemukakan oleh Imran Al Oaththan, dari Ma'mar, dari 
Az-Zuhri, dari Anas, dari Abu Bakar, dari Nabi SAW, serupa itu. 


Cia - AAN‏ ابو بكر Li‏ لنِسَابُوْرِي» AE‏ عبد JANI‏ تنا عَبْدُ 


. 


N 


A r وم‎ .. 


الله بن وهب» SA‏ يحيى i Ka‏ قال: قال 
A‏ اه : : آرت أذ قل nga Sp‏ أذ لا إل الا الله 


02 


ا cai‏ فإذا ذا jaga‏ أن ل ah‏ : اله ران مدا رول 
الله و UX‏ وا سق cb‏ وَأكلوا si‏ حرمت MA cb‏ 


adi تعن‎ a لالم‎ KA A Si | ودمَاؤهُم‎ 

882. Abu Bakar An-Naisaburi menceritakan kepada kami, 
Yunus bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, Abdullah bin Wahb 
menceritakan kepada kami, Yahya bin Ayyub mengabarkan kepadaku, 
dari Humaid, dari Anas, ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, “Aku 
diperintahkan untuk memerangi kaum musyrikin sampai mereka 
bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hag selain Allah dan 
bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Bila mereka telah bersaksi 


8% Isnadnya shahih. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


ا 


bahwa tidak ada sesembahan yang haq selain Allah dan bahwa 
Muhammad adalah utusan Allah, melaksanakan shalat kita, 
menghadap ke arah kiblat kita dan memakan sembelihan kita, maka 
harta dan darah mereka diharamkan atas kita kecuali dengan haknya, 
dan bagi mereka adalah apa yang merupakan hak orang muslim dan 
atas mereka adalah apa yang dibebankan (kewajiban) atas orang 


muslim 283! 


3-90. wé 20 379 


تا 


- 
سر ايس مع o‏ 


r 2 رد‎ -3 o > r 
أَحْمَدُ بِنْ ستان»‎ Ujan علي بن عبد الله بن‎ AS - ۳ 


شر تا عَبْدُ الله بن SEN‏ أا حُمَيْدٌ الطويل عَنْ أنس بن NG‏ 


Mau عن النبي‎ 
| 883. Ali bin Abdullah bin Mubasysyir menceritakan kepada 
: kami, Ahmad bin Sinan mengabarkan kepada kami, Ya'mar bin Bisyr 
menceritakan kepada kami, Abdullah bin Al Mubarak menceritakan 
kepada kami, Humaid Ath-Thawil memberitahukan kepada kami, dari 

Anas bin Malik, dari Nabi SAW, serupa itu.??? 


A5 - ٤‏ آبو بكر Bn‏ امد بن رسف الل ا 
NAN ... A 424 ie Kasi‏ سه ورو fos‏ - سا 
نعيم بن د تا NA‏ عَنْ حُمَيْد عَنْ أنسء عَنِ BD‏ 
Oi‏ 

884. Abu Bakar An-Naisaburi menceritakan kepada kami, 
Ahmad bin Yusuf As-Sulami menceritakan kepada kami, Nu'aim bin 
Hammad menceritakan kepada kami, Ibnu Al Mubarak menceritakan 
kepada kami, dari Humaid, dari Anas, dari Nabi SAW, serupa itu? . ` 


Isnadnya shahih: HR. Al Buikhari pada kitab Shalat (292): At-Tirmidzi 
(2608); Abu Daud (2641), semuanya meriwayatkan dari Al Mubarak, dari 
Humaid, sedangkan Al Bukhari dan Abu Daud meriwayatkan dari Yahya. 
Lihat keterangan yang lalu. 

Lihat keterangan yang lalu. 


852 
853 


Sunan Ad-Daraguthni — 


٥‏ - نا Ep SAI‏ أَحْمَدَ القرميسيني» ا KAA‏ بن عبد الُواحد 

ال (Ga a‏ | له بن مَرُوَان با و بن 2 sama‏ بن Gam‏ 

م ه 0-3 ه كم - 3 2 7 3-0 

عن حميد» عن انس عن النبي ي تحوه. 

885. Ibrahim bin Ahmad Al Oarmisini mengabarkan kepada 

kami, Ibrahim bin Abdul Wahid Al Absi menceritakan kepada kami, 

kakekku, yakni Al Haitsam bin Marwan menceritakan kepadaku, 

Muhammad bin Isa bin Sumai' menceritakan kepada kami, dari 
Humaid, dari Anas, dari Nabi SAW, serupa itu.” 


2 يم 3.0 .5 


Teri = 5‏ ابن خلا IE‏ لمَعْمَرِي» ٿا هشَامٌ kara JAE‏ محمد 


a بإستاده‎ Kian 

886. Ibnu Khallad menceritakan kepada kami, Al Ma'mari 
mengabarkan kepada kami, Hisyam bin Ammar mengabarkan kepada 
kami, Muhammad bin Isa bin Sumai” menceritakan kepada kami, 
dengan isnadnya, seperti itu.” 


شين ير 352 30 4 


5 Na ن أَحْمَدَ بن‎ KERAS KAN 
تًا‎ SGE حرمي‎ AN بن محمد بن عرعرة بو إِسْحَاق»‎ AI 
عن لي 8 قال:‎ Cb ON gp ON شقبق عَنْ واقد ن مُحَمّد عَنْ‎ 
الاس حى يَشْهَدُوا أن لا إِلَهَ إلا ا وَيُقيْمُوًا الملا‎ il أمرت أن‎ 
إلا بحق‎ KAI ذلك عصموا مني دَمَاعهُمْ‎ Ae فإذا‎ SE NE 

887. Muhammad bin Ahmad bin Al Hasan menai 
kepada kami, Ibrahim bin Hasyim menceritakan kepada kami, Ibrahim 


. ®* Lihat keterangan yang lalu 
355 Lihat keterangan yang lalu 


— Sunan Ad-Daraguthni 


bin Muhammad bin Ar'arah Abu Ishag menceritakan kepada kami, 
Harami bin Umarah menceritakan kepadaku, Syu'bah mengabarkan 
kepada kami, dari Wagid bin Muhammad, dari ayahnya, dari Ibnu 
Umar, dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Aku diperintahkan untuk 
memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada 
sesembahan yang hag selain Allah, mendirikan shalat dan 
menunaikan zakat. Bila mereka telah melakukan itu, maka darah dan 
harta mereka terpelihara dari (pemerangan)ku kecuali dengan hak 
Islam, dan perhitungan mereka terserah kepada Allah “Azza wa 
Jalla.”8 


کے 5-0 fo‏ و« ه 1۸ ے روم ٢"‏ موم 30 


AS - ٨۸‏ أَحْمَدُ بن oS gp Y‏ نا ajana‏ تا إبراهيم بن 


© سم 


Aa بإستاده‎ 5 ngga 


888. Ahmad bin Yusuf bin Khallad etê لو‎ kepada kami, 
Al Ma'muri mengabarkan kepada kami, Ibrahim bin Ar'arah 
menceritakan kepada kami, dengan isnadnya, seperti itu.” 


ks 
3 o 
( 


ووو و و 3- 


Edp ia Ht - ۹‏ منصور بن Bg‏ م 


الْحَميّد بن هرا yan Be H‏ لد لحت ف ع 
حَدیْث مُعَاذ dot Jr gi‏ الله يك قال: Sai‏ 
يُقَيْمُوًا الصّلاة D‏ ال کاة ور sala ali, D‏ 

889. Ibnu Khallad cn kepada kami, Al Ma'muri 
mengabarkan kepada kami, Manshur bin Abu Muzahim mengabarkan 
kepada kami, Abdul Hamid bin Bahran menceritakan kepada kami, 
Syahr bin Hausyab menceritakan kepada kami, dari Abdurrahman bin 


Ghanm, dari Hadits Mu'adz bin Jabal: Bahwa Rasulullah SAW 
bersabda, “Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai 


0 7 


856 Isnadnya shahih: HR. Al Bukhari dalam kitab Iman; Muslim dalam kitab Iman 
dari Syu'bah. 


357 Lihat keterangan yang lalu. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


mereka mendirikan shalat, menunaikan zakat dan bersyahadat.” 


Sama seperti itu. 


4. Bab Adzan Abu Mahdzurah dan Perbedaan Riwayat 


Tentangnya 
& 2 : مه‎ ۹ 8 os- مه‎ 2 ok ia. 
pe aga AE Sa تنا بكر‎ = 4۰ 
و وو‎ A وه‎ a Lor س ات هو سار يه‎ 
نتا العباشس بن‎ SA AK (ح) وحدنا‎ BP Kaki 
° 2 Ka 0350, رو .35 لتاق‎ É o 0 
روح» عن ابن‎ ea NU وَغَيْرُهُمْ‎ GA Oji مُحَمّد وَأَبو أميّة وَمُحَمدُ‎ 


سا راځ so‏ و و 2 رد . 2 


& 0 نتا الربيع بن سليمان» نتا‎ 5 A 2 ل-‎ © EP 
22.9 f A onaf Penga 


(paka coal MAA HA 
de او‎ Akar قال:‎ ÉJ هره إلى‎ a 


رع إلى لدم زار انق أن انان عن تأديلت rb‏ قال: :لنم 

حرجت في قر» HR‏ حتين» فقفل رَسُول الله هه من 
تين Ip Ka‏ الله B‏ في oib SP jati‏ مُوَدْنْ BMA‏ 
opa Dp Unas Hal‏ وتحن. AS tega OK‏ 


a إِلينَا إلى أن وقفتا‎ ye المت‎ Saga E SA, 


Or. 


يديه نال رول TE‏ يكم الذي تمشت ya‏ قد GEN‏ فَأَشَارَ 
ai‏ كلهم إلي» وصدقواء Jab‏ كلهم WA‏ فقال: ق 056 
بالصّلاة. فقت ولا شىء أَكْرَهُ إلى م GAN Sua‏ به» 3 


858 Isnadnya lemah: HR. Ahmad (5/246). Di dalam sanadnya terdapat Syahr bin 
Hausyab, ia lemah. 


| — Sunan Ad-Daraquthni 


و 4 راوه ANE Ja‏ د 


د 
EEE‏ اتو وتا nd‏ 


لاه اسهد أن e SE‏ 


) 
رول الله ثم قال لي: ارحع Dab‏ من صوتك. ثم قال لي: قل: أَشْهَدُ 
i‏ 


5-4 - - ed r 


` 


لآ اِله إلا الل أشَهد أن Y SY‏ لف Agil‏ أن Jon laan‏ الله 
agal‏ أن مُحَمّدا رسول الله Se‏ الصّلاة» حي عَلَى KAN‏ حي 
عَلَى grái‏ حي على الفلا الله أَكْبر الله اک لا لِه A SI‏ 5 
gi ES‏ قضيْت الذي Ala,‏ صر فنا شياء من فضت نم وضع 

AG 2824‏ بين ديه 04 


لع a A‏ افد على حي" 
كبده. So‏ يلت يده tal‏ مَحْذَوْرَقَ ته قال رسول لله P‏ 
> سره الي ور رسو 


gara 


$ 


KA ÉN ١ لله مني‎ Iyan وَبَارَكَ عَلَيِكَ. فقلت: يا‎ aw الله‎ 3G 


es r 


فقال: IS Ta) aa‏ شئاء کان لرَسُول الله قي من کراهيق 
,36 ذلك کله na‏ ل ب ف ققدت على AE‏ بن أسيد عامل 
Spa‏ الله ا 52 Aa Stan‏ رَسُول الله 56 قال ابن حريج: 
esa P sa,‏ من آل أبن Sa‏ خو م SA‏ 82 


Ia, 95 a محيريز. هذا‎ 
890. Abu Bakar An-Naisaburi menceritakan kepada kami, Abu : 
Humaid Al Mishshishi menceritakan kepada kami, Hajjaj 
menceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraij {h} Abu Bakar An- 
Naisaburi menceritakan kepada kami, Al Abbas bin Muhammad, Abu 
Umayyah, Muhammad bin Ishag dan yang lainnya menceritakan 
kepada kami, mereka mengatakan: Rauh menceritakan kepada kami, 
dari Ibnu Juraij {h} Abu Bakar menceritakan kepada kami, Ar-Rabi' 
bin Sulaiman menceritakan kepada kami, Asy-Syafi'i menceritakan 


Sunan Ad-Daraguthni — 


kepada kami, Muslim bin Khalid menceritakan kepada kami, dari Ibnu 
Juraij, Abdul Aziz bin Abdul Malik bin Abu Mahdzurah mengabarkan 
kepadaku, bahwa Abdullah bin Muhairiz mengabarkan kepadanya, 
dulunya ia adalah anak yatim yang dipelihara oleh Abu Mahdzurah 
ketika diberangkatkan ke Syam, ia menuturkan, “Aku katakan kepada 
Abu Mahdzurah, “Wahai paman, aku akan berangkat ke Syam, namun 
aku khawatir ditanya tentang adzanmu, maka beritahulah aku.” Abu 
Mahdzurah bertutur, “Baiklah. Aku berangkat bersama sejumlah 
orang, ketika kami sedang di perjalanan Hunain, Rasulullah SAW 
menutup dari arah Hunain, lalu kami berjumpa dengan Rasulullah 
SAW di jalan, kemudian seorang penyeru Rasulullah SAW 
menyerukan shalat, kami mendengar suara penyeru, saat itu kami 
tengah istirahat, maka kami berteriak mengejek dan mengolok- 
oloknya, Nabi SAW mendengarnya, lalu beliau mengutus utusan 
kepada kami untuk menghadapkan kami kepada beliau, lalu 
Rasulullah SAW bersabda, “Siapa di antara kalian yang tadi aku 
dengar suaranya meninggi?” Semua orang menunjuk ke arahku dan 
membenarkan itu, lalu beliau melepaskan mereka dan menahanku, 
lalu beliau bersabda, “Berdirilah, dan serukanlah shalat!” Maka aku 
pun berdiri, saat itu tidak ada yang lebih aku benci daripada apa yang 
Nabi SAW perintahkan kepadaku, lalu aku berdiri di hadapan 
Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW membacakan sendiri adzan 
kepadaku (untuk aku tirukan), beliau mengatakan, “Ucapkanlah: 
Allaahu akbar, Allaahu akbar. Allaahu akbar, Allahu akbar. 
Asyhadu allaa ilaaha illaallaah. Asyhadu allaa ilaaha illaallaah. 
Asyhadu anna muhammadar rasuulullaah. Asyhadu anna 
muhammadar rasuulullaah?' Kemudian beliau mengatakan, 
“Ulangilah dan panjangkan suaramu!” Lalu beliau mengatakan 
kepadaku, “Ucapkanlah: Asyhadu allaa ilaaha illaallaah. Asyhadu 
allaa ilaaha illaallaah. Asyhadu anna muhammadar rasuulullaah. 
Asyhadu anna muhammadar rasuulullaah. Hayya ‘alash Shalaah. 
Hayya ‘alash Shalaah. Hayya “alal falaah. Hayya “alal falaah. 
Allaahu akbar Allaahu akbar. Laa ilaaha illallaah.’ Setelah aku 
mengumandangkan adzan, beliau memanggilku, lalu memberiku 
bungkusan yang di dalamnya terdapat sedikit perak, kemudian beliau 
meletakkannya di tangannya di ubun-ubun Abu Mahdzurah, lalu 
beliau mengusapkan pada wajahnya, lalu pada dadanya, lalu pada ulu 

hatinya, hingga tangannya sampai pada pusar Abu Mahdzurah, 


— Sunan Ad-Daraguthni 


| 


kemudian Rasulullah SAW bersabda, “Semoga Allah memberkahimu, 
semoga Allah memberikan berkah kepadamu.” Lalu aku berkata, 
“Wahai Rasulullah, perintahkanlah aku mengumandangkan adzan di 
Makkah.” Beliau pun bersabda, “Aku telah memerintahkan itu 
padamu.” Maka sirnalah segala kebencian terhadap Rasulullah SAW, 
dan semua itu berubah menjadi kecintaan terhadap Nabi SAW. Lalu 
aku mendatangi Attab bin Asid, petugas Rasulullah SAW, lalu aku 
mengumandangkan seruan shalat atas perintah Rasulullah SAW. 
Ibnu Juraij mengatakan, “Orang yang aku jumpai dari keluarga Abu 
Mahdzurah juga mengabarkan kepadaku seperti yang dikabarkan 
kepadaku oleh Ibnu Muhairiz.” Ini adalah hadits dan lafazh dari Ar- 
Rabi”. 


NE MA Kg Aa - AAN‏ كنا الشافعي قال: 


وَأذْر كت AA‏ بن عَبْد JAN‏ بن عَبْد DIA‏ : ای رر ردن 
aa Pn a‏ نامحس Aan‏ 
9 ار $ 2 5 An‏ ما نکی ابد AA‏ وسمعتة يقيم 

Gak‏ لل أطي Iga‏ أن لا Sd‏ لن aga‏ د أن محمد 


o b - 


cai 2‏ 5 على اللات حي على ga‏ قد a sai a‏ 
ak Wah wah‏ اک لا إِلَهَ إلا الله. وأحسبة Tan‏ كي الإقامة 
حبرا GS‏ يکي الأذان. 


891. Abu Bakar An-Naisaburi menceritakan kepada kami, Ar- 
Rabi’ menceritakan kepada kami, Asy-Syafi'i menceritakan kepada - 
kami, ia mengatakan, “Aku berjumpa dengan Ibrahim bin Abdul Aziz 
bin Abdul Malik bin Abu Mahdzurah, ia mengumandangkan adzan 


859 Tsnadnya lemah: HR. Ahmad (3/409); Al Baihaqi (1/393); Al Baghawi (407): 


Dikeluarkan juga oleh Abu Daud (503) dari jalur Abu Ashim dari Abu Juraij, 
Asy-Syafi'i di dalam Al Umm (1/145) dari jalur Muslim bin Khalid dari Ibnu 
Juraij. Saya katakan: Abdul Aziz bin Abdul Malik riwayatnya dapat diterima, 
At-Tagrib (1/511). 


Sunan Ad-Daraguthni — 


sebagaimana yang dituturkan oleh Ibnu Muhairiz, dan aku 
mendengarnya menyampaikan dari ayahnya, dari Ibnu Muhairiz, dari 
Abu Mahdzurah, dari Nabi SAW, dengan penuturan yang semakna 
dengan apa yang dituturkan oleh Ibnu Juraij. Dan aku mendengarnya 
mengumandangkan igamah, ia mengucapkan, “Allaahu akbar, 
Allaahu akbar. Asyhadu allaa ilaaha illaallaah. Asyhadu anna 
muhammadar rasuulullaah. Hayya a'alash shalaah. Hayya @'alal 
Jfalaah. Qad gaamatish shalaah. Qad gaamatish shalaah. Allaahu 
akbar, Allaahu akbar. Laa ilaaha illaallaah” Aku menduganya 
menuturkan igamah sebagai khabar sebagaimana menuturkan 
adzan.” 


- 07 ox لا براه‎ o d PAN 
lan نا ابو خمد . المصيصي» : ا‎ Ps SA حدناا‎ — AAY 
07 sE ور ...0 ل‎ o 2% 0-3 


قال: ا ابن OKE SA BP‏ بن eh Mak‏ أبي وام عبد 
AB EA naa‏ 
تين a‏ عَشْرَة من JB GAN aka Jal‏ َسمعتاهُم DSN‏ 
SY ob at‏ تَهْرئ به na) BA IG‏ سَمعت في 
مَؤلاء Ol) sb‏ حَسَنٍ a‏ فأَرْسَل Eh‏ اذا SE Us‏ 15 
LG‏ آخرَهُم. فقال حَيْنَ is‏ أڏئت: ian IG‏ بين يديه JP ama‏ 
اصيتي BU‏ علي SÉ‏ ّ مرت DL LAH IE‏ عند adi‏ قلت: 
كيف يا رَسُوْل الله؟ قال: a‏ كما وون الآن: الله أَكْبر الله 


اک دق از ان أَخْهَد گن : لا له إلا الله أَخْهَدُ أن SY‏ 


59 Isnadnya lemah: HR. Al Baihagi (1/419) dari jalur Muhammad bin Ya'gub dari 
Ar-Rabi'. Dikeluarkan juga oleh Asy-Syafi'i di dalam Al Umm (1/146); An- 
Nasa'i (1/3) dari jalur Bisyr bin Mu'adz dari Ibrahim. Saya katakan: Ibrahim 
bin Abdul Aziz bin Abdul Malik jujur namun sering keliru, At-Tagrib (1/39), 

Abdul Aziz bin Abdul Malik riwayatnya dapat diterima, At-Taqrib 
(1/511). 


— Sunan Ad-Daraquthni 


ا ا ا 


اشد أن مدا Jipang‏ ات اشد أن محكذا رول الله سي على 
cah‏ حي على الصّلاة حي على الفلا حي على ali Pa‏ 
ير من MI CA‏ مې من الوم ف 3 IN‏ من م الصبّح» الله Pi‏ الله 


4 م 4 سي 3 


Aya 23‏ ال Tales‏ الإقامَة مركئن: a‏ الله اک 
Di‏ الا الله Al‏ أن I La‏ الله حَي علَى KAN‏ 


| 


حَيّ عَلَى 3 قن قامَت Wah‏ قد BA ah‏ کی الله ك 


SAN‏ لانن مرج ارتي هڏ الح کله ڪان عن أيه وڪن 


أم عبد الملك بن ابي فو Lagi‏ سَمَعَا ذلك من أبي ور 
Abu Bakar An-Naisaburi menceritakan kepada kami, Abu‏ .892 
Humaid Al Mishshishi mengabarkan kepada kami, Hajjaj‏ 
menceritakan kepada kami, ia mengatakan: Ibnu Juraij mengabarkan‏ 
kepada kami, Utsman bin As-Saib mengabarkan kepadaku, ayahku‏ 
dan Ummu Abdil Malik bin Abu Mahdzurah mengabarkan kepadaku,‏ 
dari Abu Mahdzurah, ia menuturkan, “Ketika Rasulullah SAW keluar‏ 
menuju Hunain, aku pun keluar bersama sepuluh orang warga Makkah‏ 
untuk mencari mereka. Lalu kami mendengar mereka menyerukan‏ 
seruan shalat, lalu kami pun berseru mengolok-olok mereka, maka‏ 
Nabi SAW bersabda, “Aku mendengar di antara mereka ada‏ 
seseorang yang menyerukan adzan dengan suara bagus.” Lalu beliau‏ 
mengirim utusan kepada kami, lalu masing-masing kami satu per satu‏ 
menyerukan adzan, aku sendiri yang terakhir, tatkala beliau‏ 
mendengarku mengumandangkan adzan, beliau berkata, "Kemarilah!‏ 
Beliau menyuruhku duduk di hadapannya, lalu mengusap ubun-‏ 
ubunku dan memberkahiku tiga kali, lalu bersabda, “Pergilah, dan '‏ 
serukanlah adzan di Ka'bah!” Aku bertanya, “Bagaimana itu wahai‏ 
Rasulullah?” Lalu beliau mengajariku adzan sebagaimana yang‏ 
sekarang biasa dikumandangkan (yaitu): Allaahu akbar, Allaahu‏ 
akbar. Allaahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu allaa ilaaha‏ 
illaallaah. Asyhadu allaa ilaaha illaallaah. Asyhadu anna‏ 
muhammadar rasuulullaah. Asyhadu anna muhammadar‏ 
rasuulullaah. Hayya ‘alash Shalaah. Hayya ‘alash Shalaah. Hayya‏ 


Sunan Ad-Daraquthni — 


“alal falaah. Hayya “alal falaah. Ash-Shalaatu khairum minan 
nauum. Ash-Shalaatu khairum minan nauum. —pada adzan Subuh- 
Allaahu akbar Allaahu akbar. Laa ilaaha illallaah. Lalu beliau 
mengajariku igamah dua kali: Allaahu akbar, Allaahu akbar. 
Asyhadu allaa ilaaha illaallaah. Asyhadu anna muhammadar 
rasuulullaah. Hayya a'alash shalaah. Hayya a'alal falaah. Qad 
gaamatish shalaah. Oad gaamatish shalaah. Allaahu akbar, 
Allaahu akbar. Laa ilaaha illaallaah.” Ibnu Juraij mengatakan, 
“Semua berita ini dikabarkan kepadaku oleh Utsman, dari ayahnya 
dan dari Ummu Abdil malik bin Abu Mahdzurah, bahwa keduanya 
mendengar itu dari Abu Mahdzurah.””! 


4[ 
ھم .7 


وم - نا ا ابو بکر and‏ تا ابو BR‏ تا عَبْدُ wi SN‏ 
ورو سه of‏ 


ابن CT‏ ا لمان iji‏ اساب Sp‏ لهم عن أبيه السّائب وَعَنْ م 


ar r eg .. 7 و‎ 


ads Mn ai أبي مور‎ gi عبد امَك‎ 

a فتيان مَعَ اي 4# إلى و وهو‎ Lam oran al agan 
بهؤلاء‎ | SŽ E لي‎ JG بهم‎ bs e 053 فقمنًا‎ ah AI 
E حرَهُم فقال ابي 3 َعم‎ TEK ab فقال: أذْنوًا.‎ db 
أسيدء‎ oi AA وقل‎ caka Jas اذهب فأذن‎ Hyo الذي مقت‎ 


A‏ 0 لله ف أن JAN osi‏ مكة. Jaa‏ تاصيتي َال 
eh (ip‏ کی اڈ ن lag‏ لا له إلا له أَشْهَدُ 


ورو 03 


لا الله أَكْهَدُ أن مُحَمّدا رَسُوْل الله أَشْهَدُ Jo, KAN‏ 


%i Isnadnya lemah: HR. Al Baihaqi (1/418) dari jalur pengarang, di dalam 
sanadnya ada perbedaan: Dikeluarkan juga oleh Abu Daud (501) dari jalur Abu 
Ashim dan Abdurrazzag dari Ibnu Juraij, Dikeluarkan juga oleh An-Nasa'i 
(1/7) dari jalur Al Hajjaj dari Ibnu Juraij. Utsman bin As-Saib riwayatnya dapat 
diterima, At-Tagrib (4486), As-Saib adalah ayahnya Utsman, riwayatnya dapat 
diterima, At-Tagrib (2209), dan Ummu Abdil Malik adalah istrinya Abu 
Mahdzurah, At-Tagrib (2/622). 


— Sunan Ad-Daraguthni 


` رغه - هسه 2 * N s na‏ :تة .هرو E‏ و ري 
الله مرتين» نم ارح Nga‏ أن لآ ! إلا الله مرئين» أشهد أن محمدا 


رول الله Sa‏ جي على الصّلاة مرن حي م على busa aga‏ الله 
كبر الله كبر لا A‏ إلا الله. g‏ أذئت بالأولى iya‏ الصبح فَقل: الصلاة 


r 


ع ی شن نټ AA ea‏ الصّلاة قد امت 
Salat AN‏ قال: فكان ابو مَحَذَوْرَةَ AV‏ تاصيتة ولا قرفا لن 


تاذ هاتف Naa‏ 


893. Abu Bakar An-Naisaburi mengabarkan kepada kami, Abu 
Al Azhar mengabarkan kepada kami, Abdurrazzag menceritakan 
kepada kami, Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami, Utsman bin As- 
Saib maula mereka menceritakan kepada kami, dari ayahnya, yakni 
As-Saib dan dari Ummu Abdil Malik bin Abu Mahdzurah, bahwa 
keduanya mendengarnya dari Abu Mahdzurah, keduanya mengatakan: 
Abu Mahdzurah menuturkan, “Aku berangkat bersama sepuluh 
pemuda bersama Nabi SAW menuju Hunain, saat itu beliau adalah 
orang yang paling kami benci. Lalu kami mengumandangkan adzan 
untuk mengolok-olok mereka, maka Nabi SAW bersabda, 
“Hadapkanlah para pemuda itu kepadaku” Lalu beliau 
memerintahkan, “Kumandangkanlah adzan!” Lalu mereka pun adzan, 
dan aku yang paling terakhir, lalu Nabi SAW bersabda, “Benar. Inilah 
yang tadi aku dengar suaranya. Pergilah engkau dan kumandangkan 
adzan kepada penduduk Makkah, dan katakanlah kepada Attab bin 
Asid, “Rasulullah SAW memerintahkanku untuk mengumandangkan 
adzan kepada penduduk Makkah.” Lalu beliau mengusap ubun- 
ubunku dan berkata, “Ucapkanlah: Allaahu akbar, Allaahu akbar. 
Allaahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu allaa ilaaha illaallaah. . 
Asyhadu allaa ilaaha illaallaah. Asyhadu anna muhammadar 
rasuulullaah. Asyhadu anna muhammadar rasuulullaah, dua kali, 
kemudian ulangilah dan bersyahadatlah: (Asyhadu) allaa ilaaha 
illaallaah, dua kali. Asyhadu anna muhammadar rasuulullaah, dua 
kali. Hayya ‘alash Shalaah. dua kali, Hayya “alal falaah, dua kali. 
Allaahu akbar Allaahu akbar. Laa ilaaha illallaah. Dan bila engkau 
mengumandangkan adzan Subuh, maka ucapkanlah: Ash-Shalaatu 


Sunan Ad-Daraguthni — 


khairum minan nauum, dua kali. Dan bila engaku membacakan 
iqamah maka ucapkanlah itu dua kali: Qad gaamatish shalaah. 6 
gaamatish shalaah. Apakah kau telah mendengarkan?” Sementara itu 
Abu Mahdzurah tidak menggerakkan ubun-ubunnya (kepalanya) dan 
tidak pula menggesernya, karena Rasulullah SAW tengah 


mengusapnya.”'22 


YG SERTA وما‎ Ai TERES Kata 
b ۰ -4 5 2 oas? 2 -7 -0 هو‎ Jo LI r 
إبراهيم بن‎ JAWA y G gahad قالا: نا‎ ar بر بن‎ SAS 


3 خو ای 
gi JAN a‏ عبد DL‏ بن أب مَحَذوْرَة قال: سمغت (sa‏ عَبْدَ 


r 


Ku of a O Gate Aa 


هَذَا الأَذَانَ ea du ala‏ الله اکر الله كبر Yai dag‏ 


rd 


اش KA‏ لآ له إلا اف Aga‏ أن مُحَمّدا Opa‏ اف Agt‏ أن 


r r s z r ` 4 
حي على الصّلاة» حي على‎ Gal ا رَسُوْل الل حي على‎ 
الا الله‎ aji y oi حي على الفلاح» الله كب الله‎ guli 
894. Utsman bin Ahmad Ad-Daqqaq menceritakan kepada 
kami, Hanbal bin Ishaq mengabarkan kepada kami {h} Muhammad 
bin Abdullah bin Ibrahim dan Muhammad bin Ahmad bin Al Hasan 
menceritakan kepada kami, keduanya mengatakan: Bisyr bin Musa 
menceritakan kepada kami, keduanya mengatakan: Al Humaidi 
mengabarkan kepada kami, Abu Isma'il Ibrahim bin Abdul Aziz bin 
Abdul Malik bin Abu Mahdzurah menceritakan kepada kami, ia 
menuturkan, “Aku mendengar kakekku, yakni Abdul Malik bin Abu 
Mahdzurah menyampaikan dari ayahnya, yakni Abu Mahdzurah: 
Bahwa Nabi SAW membacakan kepadanya adzan ini: Allaahu akbar, 


2 Isnadnya lemah: HR. Ibnu Khuzaimah (385) dari jalur Rauh dan Muhammad 
bin Rafi” dari Ibnu Juraij. Dikeluarkan juga oleh Abu Daud (501) dari jalur 
Abu Ashim dan Abdurrazzag dari Ibnu Juraij. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


Allaahu akbar. Allaahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu allaa ilaaha 
illaallaah. Asyhadu allaa ilaaha illaallaah. Asyhadu anna 
muhammadar  rasuulullaah. Asyhadu anna  muhammadar 
rasuulullaah. Hayya ‘alash Shalaah. Hayya ‘alash Shalaah. Hayya 
‘alal falaah. Hayya ‘alal falaah. Allaahu akbar Allaahu akbar. Laa 
ilaaha illallaah.”” 


5. Bab Riwayat Sa’d Al Oarazh 


ou% Bab - ٥‏ بر Ka‏ خا حل AA‏ بن Gi)‏ (ح) وح 


203 3o 30, 5 دم .350.35 ور هو‎ Se 
ننا بشر بن موسى»‎ “NG eih gi KANG وَمُحَمُدُ‎ A و بكر‎ 

Ji بن سعد‎ ÚE بن سعد بن‎ gagi AP 5 نا الْحْمَيّدِيُ قال:‎ NG 

ga en‏ درد د د و 


LEd 


ورم o‏ و ېم 


ن ڪُر ن مغد عن مر بن سند عن أيه مغد اقرط A‏ 

59 RAH و‎ Ban 71 بلآل الذي‎ Sist ا‎ Lia ن‎ J 
أشهد أذ لآ‎ AA Agt کک ا کک‎ ea Ah 
cai da أن من‎ aga أن مدا رسؤل الله»‎ Agt الله‎ ١ ya 


Aga : ANA 15 2‏ أن : 4 إا PI)‏ شی أن ل ah‏ إلا الله à‏ أشي of‏ 


Pen ” PE) 


محمدا رسول Agt cai‏ أن مدا ول cal‏ 8 الصّلاة» 5 
على الصّلاة حي ؛ على gri‏ حي على gú‏ اله کر yh‏ 


إل إلا الله BY‏ واحدة وَاحدة ): قَامَت اللا مره وَاحدة. 


0.3. o . 3230 Ja. 


قال سَعْدُ Gi‏ عَائذ: وقال لي رَسُولَ الله : ا D An‏ 
9 


ob‏ وَمَسَحَ رَسُول الله 8 CE‏ وقال: بَارك الله فيك يا سَعْدُ إذا لم 


23 Isnadnya lemah. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


| 


َر بلالا معي فأذن. قال: قأذن سَعْدٌ لرَسُول الله هه بقباء Hp LX‏ 
gak‏ سه E E eS a‏ بل م .و o. - is zZ oss?‏ 
قال: WG‏ استأذن JA‏ عمر بن الخطاب ضيه في الخروج إلى الجهاد ٣‏ 
سبیل الله قال له an‏ إلى ah aya‏ الأذان يا بلآل؟ قال: إلى سَعْد 45 
قد أذن لرَسُول الله 8 بقبّاء. JS dana AE‏ لَۀ: الأذان Bb‏ 
وإلى عَقبكَ من Dani‏ وَأَعْطَاهُ II #5 ab‏ التي كان يحمل بلال 
لبي . فقال: امش بها بين GI‏ كما كان بلال Meh‏ بها Sa‏ 
GS Sia‏ بالمُصّلى. ففعل. 

895. Utsman bin Ahmad menceritakan kepada kami, Hanbal 

bin Ishaq menceritakan kepada kami {h} Abu Bakar Asy-Syafi'i dan 
Muhammad bin Ahmad menceritakan kepada kami, keduanya 
mengatakan: Bisyr bin Musa menceritakan kepada kami, keduanya 
mengatakan: Al Humaidi menceritakan kepada kami, ia mengatakan: 
Abdurrahman bin Sa'd bin Ammar bin Sa'd bin A'id Al Oarazh 
menceritakan kepada kami, Abdullah bin Muhammad bin Ammar, 
Ammar dan Ummar keduanya putra Hafsh bin Umar bin Sa'd, dari 
Umar bin Sa'd, dari ayahnya Sa'd Al Oarazh, bahwa ia mendengarnya 
mengatakan, “Sesungguhnya adzan ini adalah adzan Bilal yang 
diperintahkan Rasulullah SAW kepadanya, dan juga igamahnya, 
yaitu: Allaahu akbar, Allaahu akbar. Allaahu akbar, Allahu akbar. 
Asyhadu allaa ilaaha illaallaah. Asyhadu allaa ilaaha illaallaah. 
Asyhadu anna muhammadar rasuulullaah. Asyhadu anna 
muhammadar rasuulullaah. Kemudian mengulangi mengucapkan: 
Asyhadu allaa ilaaha illaallaah. Asyhadu allaa ilaaha illaallaah. 
Asyhadu anna muhammadar rasuulullaah. Asyhadu anna 
muhammadar rasuulullaah. Hayya “alash Shalaah. Hayya “alash 
Shalaah. Hayya “alal falaah. Hayya “alal falaah. Allaahu akbar 
Allaahu akbar. Laa ilaaha illallaah. Sedangkan igamahnya adalah 
satu kali-satu kali, dan ia mengucapkan: Oad gaamatish shalaah, satu 
kali.” Sa'd bin A'id mengatakan, “Lalu Rasulullah SAW berkata 


kepadaku, “Wahai Sa'd, bila engkau tidak melihat Bilal bersamaku, 
maka adzanlah engkau.” Lalu Rasulullah SAW mengusap kepalanya 


— Sunan Ad-Daraguthni 


dan mengucapkan, “Semoga Allah memberkahimu wahai Sa'd. Bila 
engkau tidak melihat Bilal bersamaku, maka adzanlah engkau.' Lalu 
Sa'd pun adzan untuk Rasulullah SAW di Ouba sebanyak tiga kali, ia 
mengisahkan, “Ketika Bilal meminta izin kepada Umar bin Khaththab 
RA untuk pergi jihad fi sabilillah, Umar bertanya, “Kepada siapa aku 
serahkan (tugas) adzan wahai Bilal?” Ia menjawab, “Kepada Sa'd. Ia 
pernah adzan untuk Rasulullah SAW di Quba.” Lalu Umar memanggil 
Sa'd, kemudian berkata, “Kepadamu dan kepada penggantimu.” 
Kemudian Umar menyerahkan tongkat yang biasa digunakan Bilal 
untuk Nabi SAW, lalu Umar berkata, “Berjalanlah engkau di depanku 
dengan membawanya, sebagaimana Bilal berjalan membawanya di 
depan Rasulullah SAW hingga menancapkannya di tempat shalat.” 
Maka ia pun melakukannya.” 


6. Bab Igamah dan Perbedaan Riwayat-Riwayat Tentangnya 


و -35 Bo‏ هو ` 20 رھ .35 Jo‏ 


FEE ETE a‏ وَمُحَمَدُ ن أَحْمَدَ بن 


o Jo 29 x 03 $o هم‎ 


HA IS MA E و قا‎ 
9 ن‎ AG الله شه‎ 1 ah y f ag الله الله أك‎ 0 


r 


r ‫َ 7 r r ٩ 8 7‏ رھ م 
Si)‏ الله حي على الصّلاة َي على Sa‏ قد قامّت الصّلاة قد 
LI mana‏ 4 ګرو A‏ 0 

قامت الصلاق الله اکبر الله اک لا إل إلا الله. 


896. Muhammad bin Abdullah bin Ibrahim dan Muhammad 
bin Ahmad bin Al Hasan menceritakan kepada kami, keduanya 
mengatakan: Bisyr bin Musa mengabarkan kepada kami, Al Humaidi 
menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Abdul Aziz bin Abdul Malik 
٩٥٩ Isnadnya lemah: HR. Ibnu Al Jauzi di dalam At-Tahgig (1/305) dari jalur 

pengarang: Dikeluarkan juga oleh Al Baihagi (1/415) dari jalur Abdullah bin 
Az-Zubair dari Al Humaidi. Saya katakan: Abdurrahman bin Sa'd bin Ammar 
bin Sa'd bin A'idz Al Oarazh lemah, 4t-Tagrib (1/482), Umar bin Hafsh bin 
Umar bin Sa'd ada kelemahan, At-Tagrib (2/53), sedangkan Umar bin Sa'd 
riwayatnya dapat diterima, 4t-Tagrib (5612). 


Sunan Ad-Daraguthni — 


bin Abu Mahdzurah mengabarkan kepada kami, ia mengatakan: Aku 
mengetahui kakekku, ayahku dan keluargaku berigamah, mereka 
mengucapkan, “Allaahu akbar, Allaahu akbar. Ashyadu allaa ilaaha 
illallaah. Asyhadu anna muhammadar rasuulullaah. Hayya “alash 
shalaah. Hayya “alal falaah. Oad gaamatish shalaah. Oad 
gaamatish shalaah. Alaahu akbar, Allaahu akbar. Laa ilaaha 
illallaah.”9 


رر Lo LB‏ ت 5 o‏ م .2 o‏ ”3 وم 3 رن 
Cb - ۷‏ بو بكر الشافعي» So‏ 


SI Ban |‏ شا رند نن عبد اعرش JAAN‏ بن G‏ عياش > عن 

° 4 
al‏ بن ابي La‏ عن ايه عَنْ A‏ أن Gi A‏ 
تر © .. 32 5 
مور فة الأذان» GAP‏ أن L iji GO‏ الله اکر الله 


عا 


32 وه ممع £ ° 

أكبر apala apip‏ أن ph‏ واحدة وَاحدة. 

897. Abu Bakar Asy-Syafi'i menceritakan kepada kami, Abu 

Yahya Ja'far bin Muhammad bin Al Hasan Ar-Razi menceritakan 
kepada kami, Yazid bin Abdul Aziz menceritakan kepada kami, 
Isma'il bin Ayyasy menceritakan kepada kami, dari Ibrahim bin Abu 
Mahdzurah, dari ayahnya, dari kakeknya: “Bahwa Nabi SAW 
memanggil Abu Mahdzurah, lalu mengajarinya adzan dan 
memerintahkannya agar adzan di mihrab-mihrab Makkah: Alaahu 
akbar, Allaahu akbar, dua kali, dan memerintahkan igamah satu kali- 


GA - ٨‏ و محمد gelis‏ بن أَحْمَدَ بن دَعلج» تنا محمد بن ايوب 


الرازي» Pa‏ خرن AJ) AG‏ (ح) وحدثنا دعلج بن 


Isnadnya hasan: Ibrahim bin Abdul Aziz bin Abdul Malik jujur namun sering 
keliru, At-Taqrib (1/39). 

٩۶ Isnadnya lemah: HR. Al Baihaqi (1/416). Saya katakan: Ibrahim bin Ayyasy Al 
Himshi jujur dalam meriwayatkan dari penduduk negerinya sendiri, namun 
kacau dalam meriwayatkan dari yang lainnya, dan ini termasuk di antaranya. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


£ 


MER KAN‏ الوليدء نتا همام اع Ja Yi Le‏ يي ai‏ أن ابن 


ل مم £ J saen‏ ا 0 په سا á‏ شت LE 2 Ja‏ وم 
ana ot Pn‏ اة ان ابي 8 عَلْمَهُ الأَذَانَ = 
WAN‏ 


rag pi‏ والإقامة سبع a‏ 209 الله 3 الله ba LOST‏ الله 
اخ al‏ 9 له لاش أنه í‏ أن تسد 


أن 320o É‏ 7 م 


9 3 5 اش ig ig A ð 22 2 ۰ z‏ 
É y et 2 A 4 7‏ هور ر 7 Ka‏ 
أن لا إ ته اه اش lan PARAR GA,‏ رسول الله أَشْهَدُ أن محمدا رَسُوْل 


e A‏ ال ی ی 
للح الله اکر الله اک لا له إلا الله. NAN‏ 


898. Abu Muhammad Da’laj bin Ahmad bin Da’laj 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ayyub Ar-Razi 
menceritakan kepada kami, Abu Al Walid mengabarkan kepadaku {h} 
Da’laj bin Ahmad menceritakan kepada kami, Mu’adz bin Al 
Mutsanna memberitahukan kepada kami, Abu Al Walid menceritakan 
kepada kami, Hammad menceritakan kepada kami, Amir Al Ahwal 
menceritakan kepada kami, dari Makhul, bahwa Ibnu Muhairiz 
mengabarkan kepadanya, bahwa Abu Mahdzurah mengabarkan 
kepadanya: Bahwa Nabi SAW mengajarinya adzan sembilan belas 
kalimat dan iqamah tujuh belas kalimat. (Kalimat-kalimat) adzan: 
Allaahu akbar, Allaahu akbar. Allaahu akbar, Allahu akbar. 
Asyhadu allaa ilaaha illaallaah. Asyhadu allaa ilaaha illaallaah. 
Asyhadu anna muhammadar rasuulullaah. Asyhadu anna 
muhammadar rasuulullaah. Asyhadu allaa ilaaha illaallaah. 
Asyhadu allaa ilaaha illaallaah. Asyhadu anna muhammadar 
rasuulullaah. Asyhadu anna muhammadar rasuulullaah. Hayya 
‘alash Shalaah. Hayya ‘alash Shalaah. Hayya “alal falaah. 6 
“alal falaah. Allaahu akbar Allaahu akbar. Laa ilaaha illallaah. 
Igamahnya juga demikian, hanya saja diucapkan dua kali-dua kali, 


Sunan Ad-Daraguthni — 


tidak diulangi dari bagian tersebut.” 


EA - ۹‏ أَحْمَدُ بن العباس اوي نا عَبّادُ بن الوليد أَبْوْ با 
Ero‏ | لحمَاني» G‏ أبو بكر بن Pe‏ ثتا عبد العزيز بن ريع قال: 
سمعت آنا محدورة ول كنت غلاما صا قاخنت يز يد Iya‏ له 
اي ae‏ نانك حَيّ عَلَى الصّلاة حي عَلَى CS‏ 
قال Jipang‏ الله RB‏ الحَق ad‏ الصّلاة PS‏ من MA‏ 
Ahmad bin Al Abbas Al Baghawi menceritakan kepada‏ .899 
kami, Abbad bin Al Walid Abu Badr menceritakan kepada kami, Al‏ 
Himmani menceritakan kepadaku, Abu Bakar bin Ayyasy‏ 
menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Rufai? menceritakan‏ 
kepada kami, ia mengatakan: Aku mendengar Abu Mahdzurah‏ 
menuturkan, “Ketika masih kecil, aku bersuara bagus, lalu aku‏ 
mengumandangkan adzan Subuh di hadapan Rasulullah SAW ketika‏ 
perang Hunain. Tatkala sampai pada (ucapan): Hayya ‘alash shalaah,‏ 
Hayya “alal falaah, Rasulullah SAW bersabda, “Tambahkan‏ 
padanya: Ash-Shalaatu khairum minan nauum? 8‏ 


0657 سو‎ . 6 o 3035. دز‎ 4 To. 3036. 3 PAN 
محمد بن مخلد تتا محمد بن عبد الملك بن زنجويه»‎ Wd ۰ 
r r s 4 7 # 

4 رو 3 


تا عبد الرراق» أا ابن ga‏ أَخَْرَنيْ افع عَنِ ابن عُمَرَ قال: كان 


TAWA |‏ حينَ قدمُوا المديتة Si Si‏ الصلاة ولیس يُنَادَى 
4 3 و 


Aw‏ ۀ وما في ذلك فقال egan‏ اتُحذوا تاقوسا مثل تاقوس 


87 Isnadnya shahih: HR. Abu Daud (502); Ibnu Majah (709), Asy-Syafi'i di 
dalam Musnadnya (30-31): Ath-Thahawi di dalam Asy-Syarh (1/20), Ibnu Abi 
Syaibah (1/203); Ibnu Al Jauzi di dalam At-Tahgig (1/301); Ibnu Hibban (288, 
Mawarid), At-Tirmidzi (192), semuanya meriwayatkan dari Hammam dari 
Amir. 

٩٥ Isnadnya hasan: HR. Ath-Thabarani (7/209); Abu Nu'aim di dalam Al Hilyah 
(8/310) dari jalur Ibnu Ayyasy dari Abdul Aziz bin Rafi”. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


5 7 ووه وم‎ 2° Ta 3 مره‎ ay. 6 
Orang ألا‎ as D aa مثل بوق‎ Up وقال بعضهم: ب‎ sgia 
o “ge, 


ر opg NG‏ بالصّلاة؟ قال رَسُول لله 4:86 JS‏ 5 فأذن. 


900. Muhammad bin Makhlad E kepada kami, 
Muhammad bin Abdul Malik bin Zanjawaih menceritakan kepada 
kami, Abdurrazzag menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij 
memberitahukan kepada kami, Nafi” mengabarkan kepadaku, dari 
Ibnu Umar, ia menuturkan, “Ketika kaum muslimin tiba di Madinah, 
mereka berkumpul menantikan shalat, saat itu tidak ada seruan untuk 
shalat, lalu pada suatu hari mereka membicarakan tentang hal itu, 
sebagian mereka berkata, “Gunakanlah lonceng seperti lonceng kaum 
nashrani.' Yang lainnya berkata, “(Gunakan) terompet seperti 
terompetnya kaum yahudi.” Umar RA berkata, “Tidakkah sebaiknya 
kalian mengirim beberapa orang untuk menyerukan shalat? Maka 
Rasulullah SAW bersabda, “Wahai Bilal, berdirilah dan 
kumandangkanlah adzan’ 9 


۱ - ٿا ابو عَمْرو Hj oui‏ أَحْمَدَ الدقاق» JEN‏ بن SATA‏ 
A 2‏ سه ده ره 0 .م سه بره A‏ وره 1 نه 

سوه سن ورلو 
عبد GA‏ بْنِ أبي رر á‏ عَنْ of aa‏ النبي شه قال dý J‏ 
BAN Pen Sa‏ 


sai‏ الصّلاة حير م من النو م 


901. Abu Amr Utsman bin Ahmad Ai Daki E 
kepada kami, Ali bin Ibrahim Al Wasithi mengabarkan kepada kami, 
Abu Manshur, yakni Al Harits bin Manshur menceritakan kepada 
kami, Umar bin Qais menceritakan kepada kami, dari Abdul Malik bin 
Abu Mahdzurah, dari ayahnya, bahwa Nabi SAW berkata kepadanya, 
“Wahai Abu Mahdzurah, dua kalikanlah pengucapan seruan (yakni 


89 Isnadnya shahih: HR. Al Bukhari dalam kitab Adzan (604), Muslim dalam 
kitab Shalat (1) dari jalur Abdurrazzag, Dikeluarkan juga oleh Abu Awanah 
(1/326) dari jalur Hajjaj bin Muhammad dari Ibnu Juraij. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


adzan) pada setiap shalat, dan ucapkanlah (yakni tambahkanlah) 
pada (seruan) pertama untuk shalat Subuh: Ash-Shalaatu khairum 


minan nauum’ 2 


H‏ 3 رن و و و 


عَوْف Er dai‏ وس بن 5 عن Pa‏ عن P Ae‏ أن 
ke‏ خرف ان ابن محیریز na‏ أن ut‏ دی سه قال: 
o Ade‏ الله که oN‏ ت pa a‏ كلمّة ani‏ بعد بد فن مک IG‏ 
Abu Hasyim Abdul Ghafir bin Salamah Al Himshi‏ .902 

menceritakan kepada kami, Muhammad bin Auf Al Himshi 
mengabarkan kepada kami, Musa bin Daud menceritakan kepada 
kami, dari Hammam, dari Amir Al Ahwal, bahwa Makhul 
menyampaikan kepadanya, bahwa Ibnu Muhairiz menyampaikan 
kepadanya, bahwa Abu Mahdzurah menyampaikan kepadanya, ia 
menuturkan, “Rasulullah SAW mengajari adzan sembilan belas 


kalimat setelah penaklukan Makkah, dan igamah tujuh belas 

kalimat.” 

KP MAA دو ووه عاب‎ “A 

Dy ملو‎ uts SW بن عبد‎ AA رن بن عبد‎ E Aa 

لي ah‏ عبد المَلك بن a:‏ ا سمع أَبَاهُ ابا مَحَذُوْرَةَ 
دت : of aa) 85 ca of‏ يشفع فع OI‏ ویوتر KAN‏ 


903. Abu Bakar Asy-Syafi'i menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin: Ghalib menceritakan kepada kami, Abdullah bin 


۳ - تا 


8%” Isnadnya lemah. Saya katakan: Umr bin Qais Al Makki haditsnya ditinggalkan, 
At-Tagrib (4975). 
“| Isnadnya hasan: Lihat takhrij hadits no. 898. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


Abdul Wahhab menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Abdul Aziz 
bin Abdul Malik bin Abu Mahdzurah muadzdzinnya Nabi SAW 
menceritakan kepada kami, Abdul Malik bin Abu Mahdzurah 
menceritakan kepadaku, bahwa ia mendengar Abu Mahdzurah 
menyampaikan: “Bahwa Nabi SAW memerintahkannya agar 
menggenapkan adzan dan mengganjilkan igamah.” ٠ 


La ma د ل‎ D 
KUA و‎ “Ii ne žk 57 o 30>% á. 8 


TT‏ سمش غلك بن أب E dn ab‏ کان 
Tya‏ لله Jl YAN B‏ الأذان yi Bisa,‏ 


904. Al Husain bin Isma'il menceritakan kepada kami, Ahmad 
bin Muhammad bin Sa'id At-Tubba'i menceritakan kepada kami, Al 
Oasim bin Al Hakam menceritakan kepada kami, Amr bin Syimr 
menceritakan kepada kami, Imran bin Muslim menceritakan kepada 
kami, ia mengatakan: Aku mendengar Suwaid bin Ghafalah 
mengatakan, “Aku mendengar Ali RA mengatakan, “Rasulullah SAW 
memerintahkan kami agar mentartilkan (memperlahan ucapan) adzan 
dan mempercepat iqamah'.””' 


ki A AA ana 
فال ا عم‎ yaah عر أب 06 رد ونت وټ‎ AI عَبْد‎ 
فاخذم. رَوَاۀُ النؤري‎ CAS وَإِذَا‎ JA بْنْ الْحَطاب فقال: إذا أذنت‎ 
pa وَسُعْبَة عَنْ‎ 

905. Muhammad bin Makhlad menceritakan kepada kami, Al 

Hasan bin Arafah menceritakan kepada kami, Marhum bin Abdul 


82 Isnadnya hasan: HR. Ibnu Al Jauzi di dalam At-Tahgig (1/303) dari jalur 
pengarang. 
3 Isnadnya lemah: Saya katakan: Amr bin Syamir haditsnya ditinggalkan. 


Sunan Ad-Daraquthni — 


KA .... 
Aziz menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari Abu Az-Zubair | 
muadzdzin Baitul Magdis, ia menuturkan, “Umar bin Khaththab | 
datang kepada kami lalu berkata, “Apabila engkau adzan maka 
lantunkanlah (perlahanlah), dan bila engkau iqamah maka 
percepatlah”.”?74 Diriwayatkan juga oleh Ats-Tsauri dan Syu'bah dari 
Marhum. 


GAN‏ لک نا علي بن محم مُحَمَّد الْمصْرِي نا مقدامٌ بْنُ 35 6 علي بن 
r‏ روو و 


akah ak kh AA ق بن أبي يى‎ GA ْنَا‎ awn 


5 


ان عباس قال: کان Aa na‏ بط ت فقال Ja‏ الله E‏ 


لادان سمح ا فن کان AN asi‏ وإلا Dg PSG‏ 


906. Ali bin Muhammad Al Mishri EE EE kepada kami, 5 
Migdam bin Daud mengabarkan kepada kami, Ali bin Ma'bad 
menceritakan kepada kami, Ishag bin Abu Yahya Al Ka'bi 
menceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari “Atha', dari Ibnu 
Abbas, ia mengatakan, “Rasulullah mempunyai muadzdzin yang 
memekik merdu, lalu Rasulullah SAW bersabda, “Adzan adalah 
(seruan) yang toleran dan mudah, jika adzanmu mudah dan toleran 
(maka lakukanlah), jika tidak, maka janganlah engkau adzan’ ۹ 


Ab -۷‏ تنا علي بن الفضل بن طاهر IA‏ الصّمّد بن 
الفضل» 6 حَالدُ 7 عَبْد ان ان Ban E‏ 
کامل 5 A‏ ای ga‏ » عن ابي NA‏ قال: Gal‏ ابو مَحْذُوْرَة أ أن 


شفع م لادان ویوتر الإقامَة PEN‏ في إقامَته. 


nk 


874 Isnadnya lemah: Abdul Aziz bin Mahrah adalah ayahnya Marhum, riwayatnya 
dapat diterima, At-Tagrib (4142). 

Isnadnya lemah lagi terputus: Ibnu Al Jauzi di dalam Al Maudhu'at (2/87); 
Ibnu Iraq di dalam Tanzih Asy-Syari'ah (2/98): As-Suyuthi di dalam Al-La ali 
(2/7). Di dalam sanadnya terdapat Ishag bin Abu Yahya Al Ka'bi, ia seorang 
pendusta, Al Majruhin (1/137). 


875 


— Sunan Ad-Daraguthni 


907. Ali bin Al Fadhl bin Thahir Al Balkhi menceritakan 
kepada kami, Abdush Shamad bin Al Fadhl menceritakan kepada 
kami, Khalid bin Abdurrahman bin Khalid bin Salamah Al Makhzumi 
menceritakan kepada kami, Kamil bin Al “Ala' menceritakan kepada 
kami, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, ia mengatakan, “Abu 
Mahdzurah diperintahkan agar menggenapkan adzan dan 
mengganjilkan iqamah, serta memutar ketika igamah.”?”8 


SR سلا او نک بن مُجَاهد الْمُقرئ نا ابو بكر‎ UN 
٤ د لعو كا عب خی مع هن اند شو‎ 
E É etal KAA کنا عبد َبْدُ‎ as زياد ورون‎  دّمَحُم‎ HA 
0 ren وان‎ Ala 


SAB S على عَهْد‎ ON عن ابن عر قال: : کان‎ gah 


4 


ga Ag مرن وَالإقامَة‎ 
908. Abu Bakar bin Mujahid Al Mugri' menceritakan kepada 
kami, Abu Bakar Muhammad bin Abdullah Az-Zuhairi menceritakan 
kepada kami, Sa'id bin Al Mughirah menceritakan kepada kami {h} 
Utsman bin Ahmad Ad-Daggag, Ahmad bin Muhammad bin Ziyad 
dan yang lainnya menceritakan kepada kami, mereka mengatakan: 
Abdul Karim bin Al Haitsam menceritakan kepada kami, Sa'id bin Al 
Mughirah Ash-Shayyad menceritakan kepada kami, Isa bin Yunus 
menceritakan kepada kami, dari Ubaidullah bin Umar, dari Nafi”, dari 
Ibnu Umar, ia mengatakan, “Adzan pada masa Rasulullah SAW dua 
kali-dua kali, dan iqamah satu kali-satu kali.” 


376 Isnadnya sangat lemah: Saya katakan: Khalid bin Abdurrahman bin Khalid 


haditsnya ditinggalkan, At-Tagrib (1/216). 
Isnadnya hasan. 


877 


Sunan Ad-Daraguthni — 


T 


Ca - ۹‏ علي ٿن عبد الله ن BEAN‏ سئان» شا عبد 


هس ود gni ian‏ 
و ابن ع عُمَرَ قَالَ: کان YI‏ على عَهْد Jiya)‏ الله 8 می مثتى» BY‏ 


ته می 


وَاحدَة BA of pe‏ کان اذا JG‏ قد 56 الصّلاة قال: a‏ قامَت 
SWA‏ م 5 

. 909. Ali bin Abdullah bin Mubasysyir menceritakan kepada 
kami, Ahmad bin Sinan menceritakan kepada kami, Abdurrahman 
menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari 
Abu Ja'far, ia mengatakan: Aku mendengar Abu Al Mutsanna 
menyampaikan dari Ibnu Umar, ia berkata, “Adzan pada masa 
Rasulullah SAW dua kali-dua kali dan igamah satu kali, hanya saja 


ketika muadzdzin mengucap: Qad gaamatish shalaah, ia ١ 
mengucapkan: Qad gaamatish shalaah, dua kali.” 


Ap کا سلمان‎ pala ِن‎ ANE القاضي»‎ jab ابو‎ Er. 
عَنْ ابي قلابق‎ gang Aa عن سمّاك بن‎ NG حَراب» ْنَا حَمَّادُ ن‎ 


7 : قال: Sal‏ بال أن يَسْفَعَ F3 OBN‏ الإقامة إلا الإقامة. 


910. Abu Umar Al Oadhi menceritakan kepada kami, Ahmad 
bin Manshur menceritakan kepada kami, Sulaiman bin harb 
menceritakan kepada kami, Hammad bin Zaid menceritakan kepada 
kami, dari Simak bin Athiyyah, dari Ayyub, dari Abu Oilabah, dari 
Anas, ia mengatakan, “Umar diperintahkan agar menggenapkan adzan 
dan mengganjilkan igamah, kecuali igamah (yakni ucapan: Oad 
gaamatish shalaah).”” 


"8 Isnadnya hasan: HR. Abu Daud (510): An-Nasa'i (2/12): Ahmad (2/85): Ath- 


Thayalisi (331); Ibnu Hibban (290-291, Mawarid), Al Hakim (1/197) dari 
Syu'bah. Peringatan: Dalam riwayat Abu Daud tercantum “dari Ibnu Amir” ini 
kesalahan cetak, yang benar adalah “Ibnu Umar” 

Isnadnya shahih: Al Bukhari (605): Muslim dalam kitab Shalat (2/5) dari 
beberapa jalur, dari Abu Oilabah. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


879 


pi R — AMI‏ ع نا اسم د 5 yah‏ نا 7 ا عبد Vi SS‏ مع 
Pa‏ 


2 ož سه‎ 


A ee‏ قلابق عَنْ اس قال: كان بلال E‏ الأذان ويُوتر 
sahi Yi ANG‏ قَدْ قَامَت الصّلاة. 


911. Abu Umar menceritakan kepada kami, Ahmad bin 
Manshur mengabarkan kepada kami, Abdurrazzag mengabarkan 
kepada kami, Ma'mar mengabarkan kepada kami, dari Ayyub, dari 
Abu Oilabah, dari Anas, ia mengatakan, “Bilal mengucapkan 
(kalimat) adzan dua kali-dua kali, dan mengganjilkan (kalimat) 
iqamah, kecuali pada ucapan: Qad gaamatish shalaah”??? 


JP‏ د وره 
eh‏ عَنْ ANGE‏ عَنْ أبي قلابق عَنْ أئس قال: Sh Sal‏ أن si‏ شفع II‏ 


r r 9 


رک #70 2 


LA EA 2 9‏ بن عبد الله 


912. Ahmad bin Abdullah Al Wakil ا‎ in: kepada 
kami, Al Hasan bin Arafah menceritakan kepada kami, Husyaim 
menceritakan kepada kami, dari Khalid, dari Abu Oilabah, dari Anas, 
ja mengatakan, “Bilal diperintahkan agar menggenapkan adzan dan 
menganjilkan igamah.”'"! 


5 4 40 fro A Jo Roz 
قتيبة بن‎ G شعيب»‎ Na نا أَحْمَدُ‎ a iji الْحَسَنْ‎ GIS - ۳ 


r 


تا ع 


سعید» عَبْدُ Aap‏ عن 217 عن 3 قلابق عن أن of:‏ ابي 
YA y 4 7 !‏ أن يشفع FAI IN‏ ر الإقامة. 


913. Al Hasan bin Al Khadhir menceritakan kepada kami, 
Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Qutaibah bin Sa'id 
menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab menceritakan kepada 


880 Lihat keterangan yang lalu. 


81 Tsnadnya shahih: HR. Al Bukhari dalam kitab Adzan (2) dan Muslim dalam 
kitab Shalat (2/5). 


Sunan Ad-Daraguthni — 


| 
kami, dari Ayyub, dari Abu Oilabah, dari Anas: “Bahwa nabi SAW 


memerintahkan Bilal agar menggenapkan adzan dan mengganjilkan 
i gamah.”?82 


Sabah GAS - 5‏ بن MANA‏ پل غد اليد تا GAE‏ بن محمد 

صقر كا س ب من ت5 اعد الرعاب سه 

914. Al Hasan bin Ibrahim bin Abdul Majid menceritakan 

kepada kami, Abbas bin Muhammad Ad-Duri menceritakan kepada 

kami, Yahya bin Ma'in menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab 
menceritakan kepada kami, seperti itu." 


0 
4 os کد‎ 


E Olin ji حَمّاد‎ SE فانم‎ ai - ٥ 
الحسن بن حَماد بن كسيب الحضرمي» ا إسمَاعيل بن إبراهيم عن‎ 

حالد الْحَذَاء عَنْ أبئ PKS‏ رَسُوْلَ الله هد بادلا أن 

ONI pang‏ ويوتر الإقامة. 

915. Abdul Bagi bin Qani’ menceritakan kepada kami, Ahmad 

bin Hammad bin Sufyan menceritakan kepada kami, Al Hasan bin 

Hammad bin Kusaib Al Hadhrami menceritakan kepada kami, Isma'il 

bin Ibrahim menceritakan kepada kami, dari Khalid Al Hadzdza', dari 

Abu Qilabah, dari Anas, ia mengatakan, “Rasulullah SAW 


memerintahkan Bilal untuk menggenapkan adzan dan mengganjilkan , 
وز ړوروې ز‎ 


CL (ح)‎ E أب‎ LE تا بو عْمَرَ القاضيء‎ - ٩ 
ومو رو و‎ 3G. و‎ 


محمد بن Ja‏ الفارسي» ٿا إسحاق بن إبراهيم» u NG‏ عبد 


Isnadnya shahih: Lihat keterangan yang lalu. 
Lihat keterangan yang lalu. 
Isnadnya shahih: Lihat keterangan yang lalu. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


JW قال: کان‎ A قلابق عن‎ a عن ارت عن‎ yasa E a 
الصّلاة.‎ orr ّي الأَذَانَ ويوتر الإقامة إا َوْلَهُ: قن‎ 


916. Abu Umar Al Oadhi menceritakan kepada kami, Al 
Hasan bin Abu Ar-Rabi' menceritakan kepada kami {h} Muhammad 
bin Isma'il Al Farisi menceritakan kepada kami, Ishag bin Ibrahim 
menceritakan kepada kami, keduanya mengatakan: Abdurrazzag 
mengabarkan kepada kami, Ma'mar menceritakan kepada kami, dari 
Ayyub, dari Abu Oilabah, dari Anas, ia mengatakan, “Bilal mendua 
kalikan (ucapan) adzan dan mengganjilkan (ucapan) igamah, kecuali 
(kalimat): Qad gaamatish shalaah” 


٢ کی‎ 


5 Kea إن علي‎ IA بن أ‎ ab i - ۹1۷ 
عن‎ 4 Te ane aa aa عَبْدَان»‎ É Taiga 
LAN BM 4 


917. Umar bin Kun bin Ali Al Maa KAN و‎ 
kepada kami, Muhammad bin Al-Laits Al Ghazzali menceritakan 
kepada kami, Abdan menceritakan kepada kami, Kharijah 
menceritakan kepada kami, dari Ayyub, dari Abu Oilabah, dari Anas, 
ja mengatakan, “Rasulullah SAW memerintah Bilal agar 
menggenapkan adzan dan mengganjilkan igamah. sn 


۹1۸ سنا NE‏ وور ره 
SI na‏ $ 
و أن BD‏ قال: A dal‏ عشرة ea dn‏ 


1 تب لَۀ بکل ادان AN Ka a‏ باون ا 


885 Tsnadnya shahih: Lihat keterangan yang lalu. 


556 Isnadnya hasan: Lihat keterangan yang lalu. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


918. Abu Bakar An-Naisaburi menceritakan kepada kami, 
Yunus bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, Ibnu Ahb 
menceritakan kepada kami, Ibnu Lahi'ah mengabarkan kepadaku, dari 
Ubaidullah bin Abu Ja'far, dari Nafi”, dari Ibnu Umar, bahwa Nabi 
SAW bersabda, “Barangsiapa adzan selama dua belas tahun, maka 
wajiblah surga baginya, dan dituliskan baginya dengan setiap adzan 
sebanyak enam puluh kebaikan, dan dengan setiap igamah tiga puluh 
kebaikan.” 


م LD‏ وه 


gl Wis - 9‏ طالب ASI‏ علي بن مُحَمّد بن بن KA‏ بن الْحَهُمِ 


با رمع .© م .2 


کا عل أن دو kh‏ كا لانن تيعر ak‏ 


aa‏ وج له لح رب له pa‏ سن 


a OK AN Na Tana 


919. Abu Thalib Al Katib Ali bin Muhammad bin Ahmad bin 
Al Jahm menceritakan kepada kami, Ali bin Daud Al Oanthari 
menceritakan kepada kami, Abdullah bin Shalih menceritakan kepada 
kami, Yahya bin Ayyub menceritakan kepadaku, dari Ibnu Juraij, dari 
Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Nabi SAW bersabda, “Barangsiapa 
adzan selama dua belas tahun, maka wajiblah surga baginya, dan 
dituliskan baginya dengan setiap adzannya sebanyak enam puluh 
kebaikan, dan dengan igamahnya tiga puluh kebaikan.” 


#7 Isnadnya hasan: HR. Al Hakim (1/205); Al Baihaqi (1/433). Saya katakan: 


Ibnu Lahi'ah walaupun lemah, namun bila seorang Abdullah meriwayatkan 
darinya, maka haditsnya hasan, dan yang meriwayatkannya di sini Adalah 
Abdullah bin Wahb. 

Isnadnya lemah: HR. Ibnu Majah (728): Al Hakim (1/205), Al Baihagi (1/433), 
Ibnu Al Jauzi di dalam Al ‘lal (1/396); Dikeluarkan juga oleh Adz-Dzahabi 
(2/445), Ibmu Hibban di dalam Al Jajruhin (2/44) dari Abdullah bin Shalih. 
Saya katakan: Abdullah bin Shalih adalah juru tulis Al-Laits, ia lemah. Hadits 
ini dishahihkan oleh Al Hakim dan diakui oleh Adz-Dzahabi, lalu Al Mundziri 
mengikutinya di dalam At-Targhib (1/183) dan diikuti juga oleh As-Suyuthi di 
dalam Ash-Shaghir. Ibnu Juraij adalah mudallis dan meriwayatkan secara 
mu anan. 


888 


— Sunan Ad-Daraguthni 


pa ara SIP بن اِسْمَاعيْل د ا تم‎ ASI Ga - ay. 


- Jo 


wi eng 
xp عَلَى‎ ON قال: کان‎ PN د كلت ن‎ a 


As َالإقامَة‎ NA الله منتى‎ Pe 1 

920. Al Husain bin Isma'il menceritakan kepada اا‎ Abu 
Hatim Ar-Razi menceritakan kepada kami, Umar bin Ali bin Abu 
Bakar menceritakan kepada kami, Muhammad bin Sa'dan bin 
Abdullah bin Hayyan menceritakan kepada kami, dari Yazid bin Abu 
Ubaid, dari Salamah bin Al Akwa', ia mengatakan, “Adzan pada masa 
Rasulullah SAW dua kali-dua kali, dan igamah satu kali(-satu 
kali).” 


وه ورم 


Ng عَاصِمِ عَنْ‎ ۸ ٠ adi القاضي؛ تا ا‎ ab MS - 0١ 
الصّلاة مَعْ‎ Bd ن الأكوع: 1 2 إذا‎ P بن آي‎ 


pir mat, ust Ye‏ الإقامّة. رو 

921. Abu Umar Al Qadhi menceritakan kepada kami, Ibnu Al 

Junaid menceritakan kepada kami, Abu Ashim mengabarkan kepada 

kami, dari Yazid bin Abu Ubaid, dari Salamah bin Al Akwa': 

“Bahwasanya apabila ia mendapati shalat bersama orang-orang, maka 

ia adzan dan igamah dengan mengulangi (kalimat) igamah dua 
kali.” '?0 Mauguf. 


سن وو أب عب 9 NEE‏ 


0 o 27273 0 Sa 8 oso - 
Pe بلست‎ a مالع‎ 
سه ۸۸ 2 هو‎ 


IE IPP A عن مُحَمِّد بن‎ ga AP عُْمَانَ ن‎ 


889 Tsnadnya shahih. 
890 Isnadnya shahih lagi mauguf. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


: e 2 220 مو پ‎ 2 s o 2 ب,‎ - 
الأذان مثتى مثتى.‎ BB بالإقامة مُفرداء وسن رَسُول‎ RE رل حبْريْل‎ 
922. Al Qasim bin Isma'il Abu Ubaid menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Al Harits bin Shalih Al Makhzumi 
mengabarkan kepada kami di Madinah, Yahya bin Khalid 
menceritakan kepada kami, dari Umar bin Hafsh, dari Utsman bin 
Abdurrahman, dari Muhammad bin Ali, dari ayahnya, dari Ali RA, ia 
mengatakan, “Jibril AS datang membawakan igamah satu kali(-satu 

kali), dan Rasulullah SAW menetapkan adzan dua kali-dua kali.” 


To, 2o 223 5 2. o 30329 


HS ES - ۳‏ عَبْد الله بن مُحَمَّد PA‏ 
م بن محمد gi‏ يد d‏ أن آي واف AE‏ به أب سحت عن أنه 


ره بير ر وه 5 وار 


عبد الله ا قال: ani‏ ل الله وي ail‏ , “لا og‏ يه 
به عن أبي راي ر سو ور يۇدل بين 


lp مثتى می ويقيم‎ P الله‎ dipan ؛‎ NAH 


923. Ahmad bin Abdullah bin Muhammad An-Nahhas 
menceritakan kepada kami, Umar bin Syabbah menceritakan kepada 
kami, Ma'mar bin Muhammad bin Ubaidullah bin Abu Rafi? 
menceritakan kepada kami, ayahku, yakni Muhammad, 
menyampaikannya kepadaku, dari ayahnya, yakni Ubaidullah, dari 
Abu Rafi', ia menuturkan, “Aku melihat Rasulullah SAW dan aku 
melihat Bilal adzan di hadapan Rasulullah SAW dua kali-dua kali, dan 
iqamah satu kali-satu kali.” 


24 407 و هو‎ So 3G. A PANA 


Kab — ٤‏ محمد بن ابراهيم بن نيروز» 
و ya‏ حَدَننا in Lan‏ أبي» عن ابن KA‏ 


Es, 
2 
LH 
©: 
ص‎ 
Em 


Isnadnya lemah: Saya katakan: Utsman bin Abdurrahman Al Wagashi, 
haditsnya ditinggalkan, dan Ibnu Ma'in menilainya pendusta, At-Tagrib (2/12). 
Isnadnya lemah: HR. Ibnu Majah (732) dari jalur Abbad bin Al Walid dari 
Ma'mar bin Muhammad. Saya katakan: Ma'mar Ibnu Muhammad bin 
Ubaidullah bin Abu Rafi’ haditsnya mungkar, At-Tagrib (2/267). Muhammad 
bin Ubaidullah lemah, At-Taqrib (2/188). 


— Sunan Ad-Daraguthni 


BE رَسُوْل الله هه بالتَّاقوس‎ AE ابي قال:‎ 
ÚD aga والإقامَة مره‎ GA فألقى على فذكر الأذان مركيْن‎ 
A PE - رې واصم اس 2% م8۸ مما‎ 1 A0 27 ya مو 3 و همر يق‎ 
لَرؤيًا حو إن شَاء ا‎ Gi يت رَسُول الله 8 فأححبرثة بما رایت فقال:‎ 
ab منك. فَسَمعَ ذلك‎ Up عَلَيْه ما رَأَيْت» فة ألدى‎ Gi فقم مَعَ بلآل‎ 
و و‎ 2 f, o PE و‎ ob- NT A Me EJ l er 
بالحق» لقذ رَأَيْتْ مثل الذي رأى. فقال رَسُوْل‎ D ظه فقال: والذي‎ 
KI فلله‎ WB الله‎ 
924. Muhammad bin Ibrahim bin Nairuz menceritakan kepada 
kami, Ziyad bin Ayyub menceritakan kepada kami, Ahmad bin 
Hanbal menceritakan kepada kami, ya'gub menceritakan kepada 
kami, ayahku menceritakan kepadaku, dari Ibnu Ishag, Muhammad 
bin Ibrahim menceritakan kepadaku, dari Muhammad bin Abdullah 
bin Zaid bin Abd Rabbih, ayahku menceritakan kepadaku, ia 
menuturkan, “Ketika Rasulullah SAW memerintahkan menggunakan 
lonceng, seorang laki-laki mengitariku ketika aku tidur (yakni dalam 
mimpi), lalu ia mengajarkan kepadaku” selanjutnya disebutkan adzan 
dua kali-dua kali dan igamah -satu kali-satu kali. “Pagi harinya, aku 
datang kepada Rasulullah SAW dan aku beritahukan kepada beliau 
tentang apa yang aku lihat (dalam mimpiku), maka beliau pun 
bersabda, “Sesungguhnya itu mimpi yang benar Insya Allah. 
Berdirilah bersama Bilal, dan ajarkan kepadanya apa yang engkau 
lihat, karena sesungguhnya suaranya lebih kencang daripadamu.’ 
Lalu Umar mendengar itu, maka ia pun berkata, “Demi Dzat yang 
telah mengutusmu dengan kebenaran. Sungguh aku telah melihat 
(yakni mimpi) seperti yang kini aku lihat.” Maka Rasulullah SAW ` 
bersabda, “Segala puji bagi Allah? 2 


83 Isnadnya hasan: HR. Ahmad (4/43): Abu Daud (499): At-Tirmidzi (189): Ibnu 


Majah (706): Ibnu Khuzaimah (363), Ibnu Al Jarud (158), Ad-Darimi (1/268) 
dari beberapa jalur dari Ibnu Ishag. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


Pa ot On... 9 3o 20 # Ga.‏ سه 5 o- 30 Y‏ وه 
سَعيّد الاش A AE‏ عن ابن ایی لل عن عمرن بن مر 
å E‏ وم 3 £ o- E a Toro‏ 0 م معي # روه 
الله 8 شفعا شفعا في OS‏ وَالإقامّة. 
Ahmad bin Ishag bin Al Buhlul menceritakan kepada‏ .925 
kami, Abdullah bin Sa'id Abu Sa'id Al Asyajj menceritakan kepada‏ 
kami, Ugbah bin Khalid menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abi‏ 
Laila, dari Amr bin Murrah, dari Abdurrahman bin Abu Laila, dari‏ 
Abdullah bin Zaid, ia mengatakan, “Adzan Rasulullah SAW adalah‏ 

genap-genap, pada adzan dan igamah.”” 

مع Toro É‏ م8 2 عم .35 وبر سمه 5 9- o z‏ و ر د 
ابن أبئ لَيلى هُوَ القاضي مُحَمَّدُ بِنْ عَبْد الرّحْمَن ضَعَيْفُ الحَديْث سيء 
ii‏ أبي لى لآ EA ati‏ من عبد الله بن رَيْد. وقال 


0 2,73 © “oto £ o - Ta. 3 Aa عر‎ 3 da kisa ۰ 


rá P 2 2 > . |‏ فدھ سم رھ las. 3 o‏ سو @ e‏ وت 
جبل: ولا يثبت. والصواب ما رواه الثوري وشعبة عن عمرو بن مرة 


g tor or . 07 r‏ و 

وَحُْسَيْنِ بن عَبْد الرّحْمَنِء عن ابن Kap II‏ وَحَديْت ابن اِسْحَاقَ 
عن مُحَمّد بن PA‏ مُحَمّد بن عبد الله بن NG‏ عَنْ bat al‏ 
Ya‏ حلاف ما روَاه الكوفيون. 

Ibnu Abi Laila adalah Al Oadhi Muhammad bin 
Abdurrahman, ia lemah dalam meriwayatkan hadits dan hafalannya 
buruk. Mendengarnya Ibnu Abi Laila dari Abdullah bin Zaid tidak 
valid. Al A'masy dan Al Mas'udi mengatakan, dari Amr bin Murrah, 
dari Ibnu Abi Laila, dari Mu'adz bin Jabal, (ini juga) tidak valid. Yang 
benar adalah yang diriwayatkan oleh Ats-Tsauri dan Syu'bah dari 
Amr bin Murrah dan Husain bin Abdurrahman, dari Ibnu Abi Laila 


٩۶٩ Isnadnya lemah lagi terputus: HR. At-Tirmidzi (194): Ibnu Al Jarud di dalam 


At-Tahgig (1/304) dari jalur Ibnu Abi Laila. Saya katakan: Abdurrahman bin 
Abu Laila tidak mendengar dari Abdulah bin Zaid. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


secara mursal. Hadits Ibnu Ishag dari Muhammad bin Ibrahim, dari 
Muhammad bin Abdullah bin Zaid, dari ayahnya, adalah hadits 


muttashil, berbeda dengan hadits yang diriwayatkan oleh para perawi 
Kufah. 


A o 


لب عاي کا AM‏ نن ڪاه لسا > عن عرو بن مُرَّة عَنْ 
عَبْد PA‏ ابي لَيْلَى» عَنْ مُعَاذ jeni‏ قال: 5 Ja‏ من AA‏ 
عَبْدُ الله بن ريد يعني إلى BA‏ فقال: Sea‏ 
col jas Op‏ رل على جم 
اط من اديه BG‏ می ثُمجَنَسَ Sh‏ 


IS gi wa AA‏ فقال 


KEA aa‏ ° دس ير 0 RSI‏ سر لع “ودار 
57 - حدنا ابو محمد بن صاعد» E‏ اشد دوس نتا الأسود 
الوم کان Ya‏ 7 من السسّمَاء de‏ 


926. Abu Muhammad bin Sha’id menceritakan kepada kami, 
Al Hasan bin Yunus menceritakan kepada kami, Al Aswad bin Amir 
menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Ayyasy menceritakan 
kepada kami, dari Al A'masy, dari Amr bin Murrah, dari 
Abdurrahman bin Abu Laila, dari Mu'adz bin Jabal, ia menuturkan, 
“Seorang laki-laki Anshar berdiri, yakni Abdullah bin Zaid, kepada 


Nabi SAW, lalu berkata, “Wahai Rasulullah, aku bermimpi, seakan- 
akan ada seorang laki-laki turun dari langit dengan mengenakan dua 
baju hijau, ia turun di tengah sebuah kebun Madinah, lalu adzan dua 
kali-dua kali, kemudian duduk, lalu berdiri, kemudian berkata, “Dua . 
kali-dua kali.” Abu Bakar bin Ayyasy menyebutkan (dalam 
redaksinya): “seperti adzan kita sekarang. Lalu beliau bersabda, 


“Ajarkanlah kepada Bilal? Lalu Umar RA berkata, “Aku juga 


bermimpi seperti mimpinya, hanya saja ia lebih dahulu 


menyampaikannya. و‎ 


DE “Tenadnya'Tertah lagi iE Isnadnya lemah lagi terputus: HR. Al Baiagi (1/391); Ahmad (5/246); Ibnu Al 


Sunan Ad-Daraguthni — 


TA 


و -35 30 ےم مع واو 3 .5 o fa‏ 


0 ame medan 


o 2e 0 o‏ 3 9 3 م هسم 


نا إبراهيم بن ديتار ا زياد بن عبد لله AKI‏ نا تتا إذريس CE‏ يزيد 
Lages‏ 


الأؤدي» عَنْ عون بن أبي جُحَيْفَقَ عَنْ أه: of‏ يلالا أذن Iya‏ الله A‏ 


بمنى ISPO YA‏ وَأقامَ Ji‏ ذلك. 


927. Muhammad bin Makhlad menceritakan kepada kami, 
Ibrahim bin Muhammad Al Atig menceritakan kepada kami dari 
aslinya, Ibrahim bin Dinar menceritakan kepada kami, Ziyad bin 
Abdullah Al Bakka'i menceritakan kepada kami, Idris bin Yazid Al 
Audi menceritakan kepada kami, dari Aun bin Abu Juhaifah, dari 
ayahnya: “Bahwa Bilal adzan untuk Rasulullah SAW di Mina dengan 
dua suara-dua suara, dan iqamah juga seperti itu.” 


La. . مه‎ Pa E ... of 3035. 3 سد‎ 


Kawa Ki - ٨‏ بن AE eaba‏ عون محمد بن عمرو بن عولد 


a . Puan‏ الْوَاسطيان» NG‏ ا زكرا ن خی کا زا بن عبد 


a عن عون أن أب‎ KPAI Ra gada gi الله‎ 

79 PL OY 
00 ai أن بلألا کان بوذن لي 8 مثتى می‎ 
5 مثل‎ oh Tyo opa عَوْن:‎ 

928. Muhammad bin Makhlad menceritakan kepada kami, 
Abu Aun Muhammad bin Amr bin Aun Al Wasithi dan Muhammad 
bin Isa Al Washiti menceritakan kepada kami, keduanya mengatakan: 


Zakariyya bin Yahya mengabarkan kepada kami, Ziyad bihn Abdullah 
Ath-Thufail menceritakan kepada kami, dari Idris Al Audi, dari Aun 


Jauzi di dalam At-Tahgig (1/304) dari jalur pengarang. Saya katakan: 
Abdurrahman bin Abu Laila tidak mendengar dari Mu'adz bin jabal, 4t- 
Tahdzib (6/260). 

8% Isnadnya lemah: HR. Ibnu Al Jauzi di dalam At-Tahgig (1/304) dari jalur 
pengarang. Saya katakan: Ziyad bin Abdullah Al Bakka'i jujur disebutkan di 
dalam Al Maghazi, namun haditsnya dari selain Ibnu Ishaq lemah, At-Tagrib 
(1/269). 


— Sunan Ad-Daraguthni 


bin Abu Juhaifah, dari ayahnya: “Bahwa Bilal pernah adzan untuk 
Nabi SAW dua kali-dua kali dan igamah dua kali-dua kali.” Abu Aun 
menyebutkan (dalam redaksinya): “dua suara-dua suara, dan igamah 
juga seperti itu.” 


z 
P ” 


Waw) (ح)‎ E 3 بن‎ KG نا‎ A ih aa aya 


و .38 2.0 ang‏ وو 79 وم 209 رواو 


و gan ob sa ani ui‏ غو ار of‏ بلالا کان 
ayi Py KES‏ ره کان يدا NE‏ يندم في 


929. Abu Umar Al Qadhi menceritakan kepada kami, Al 
Hasan bin Abu Ar-Rabi' menceritakan kepada kami {h} Muhammad 
bin Isma'il Al Farisi menceritakan kepada kami, Ishag bin Ibrahim 
menceritakan kepada kami, keduanya mengatakan: Abdurrazzag 
menceritakan kepada kami, Ma'mar mengabarkan kepada kami, dari 
Hammad, dari Ibrahim, dari Al Aswad: “Bahwa Bilal mendua kalikan 
(kalimat) adzan dan mendua kalikan (kalimat) igamah. Ia memulai 
dengan takbir dan mengakhiri dengan takbir.” 


4 SN ا عَبْدُ‎ 5 SEL) 6 5 JAWA محمد برد ِن‎ Ga — Ar. 


ya‏ $ عَنْ أبي معشر» عن : BAN ane‏ قال: کان 
1 ور r‏ و 


05 وإقامهُ مركين مركين. 


930. Muhammad bin Isma'il menceritakan kepada kami, Ishag 
menceritakan kepada kami, Abdurrazzag menceritakan kepada kami, ' 
Ats-Tsauri memberitahukan kepada kami, dari Abu Ma'syar, dari 


Ibrahim, dari Al Aswad, dari Bilal, ia mengatakan, “Adzan dan 
55899 


igamahnya dua kali-dua kali. 
897 


si Lihat keterangan yang lalu. 


Isnadnya lemah lagi terputus: Saya katakan: Al Aswad bin Yazid tidak pernah 
berjumpa dengan Bilal, sementara Hammad tidak kuat. 
Isnadnya lemah lagi terputus: Lihat keterangan yang lalu. Tentang Ziyad bin 


Sunan Ad-Daraguthni — 


899 


دا عم 38e 272e‏ هو 03 


pan BAE pu Bis - ۱‏ ننا ين 
ki‏ کا Ajak Ob‏ كلب راه عَنْ بلا بلآل a‏ قال 
بو EN IU: nii‏ سفيان. 


931. Al Qadhi Abu Umar menceritakan kepada kami, Ahmad 
bin Manshur menceritakan kepada kami, Yazid bin Abu Hakim 
menceritakan kepada kami, Sufyan mengabarkan kepada kami, dari 
Ziyad bin Kulaib, dari Ibrahim, dari Bilal, اا‎ itu. an tidak 
mendengar dari Abu Al Hasan Ar-Ramadi. ٠ 


۲ - 5-8 ا Gen‏ با او e e‏ 
ال PR‏ لالت ا D‏ 


or 


عُمَيْسِء عن عبد الله gi‏ مُحَمّد بْنِ عبْد الله بْنِ ريده عَنْ ابه عَنْ sen‏ 
أله حيْنَ أرى ah Sa oi‏ َد الله ن ربد 


فََقَام. 
Al Husain bin Isma'il menceritakan kepada kami, Abu‏ .932 
Yahya Muhammad bin Abdurrahim menceritakan kepada kami,‏ 
Mu'alla bin Manshur menceritakan kepada kami, Abdussalam bin‏ 
Harb mengabarkan kepadaku, dari Abu Umais, dari Abdullah bin‏ 
Muhammad bin Abdullah bin Zaid, dari ayahnya, dari kakeknya:‏ 
“Bahwa ketika ia mimpi adzan, Nabi SAW memerintahkan Bilal, lalu‏ 
ja pun adzan, lalu Abdullah bin Zaid mengumandangkan igamah. 901‏ 


Kulaib Abu Ma'syar, Sufyan Ats-Tsauri tidak mendengar darinya. 

Isnadnya lemah lagi terputus: Ats-Tsauri tidak mendengar dari Ziyad Kulaib, 

dan Ibrahim tidak pernah berjumpa dengan Bilal 

21 Isnadnya lemah: HR. Ath-Thahawi di dalam Asy-Syarh (85). Saya katakan 
Abdullah bin Muhammad bin Abdullah riwayatnya dapat diterima, At-Tagrib 
(1/448). 


— Sunan Ad-Daraguthni 


` 
o 
په‎ 


۳٣‏ - 1535 الحسين بن اِسْمَاعيل É‏ محمد بر 
o7 39% - 2‏ 5 2 م هو r Æ‏ 

ابو aa‏ تنا ان sop‏ غ محمد ع انس قال مر السثة ASN‏ قال 

En E ‘o. PA‏ 0 راي سو رس 2 2 7 َه 

OS Fall‏ في أذان الفجر: حي على الفلاح» قال: الصلاة خير من النوم 


s -2 D o z 7 7 2 س‎ 

الصلاة» حير من النوم مركين. اللہ کہ ed‏ لا اٍله الا الله. 

933. Al Husain bin Isma’il menceritakan kepada kami, 

Muhammad bin Utsman bin Karamah menceritakan kepada kami, 

Abu Usamah menceritakan kepada kami, Ibnu Aun menceritakan 

kepada kami, dari Muhammad, dari Anas, ia mengatakan, “Adalah 

sunnah, apabila muadzdzin mengucapkan dalam adzan Subuh: ‘Hayya 

“alal falaah? untuk mengucapkan: “Ash-shalaatu khairum minan 

naumm. Ash-Shalaatu khairum minan nauum' dua kali. “Allaahu 
akbar, Allaahu akbar. Laa ilaaha illallaah??? 


r 
- 


PAN‏ ډور« هو Pd Toe 3.322, A An a ` Da‏ 3 موسي 
KA Gis - ٤‏ بن عبد الله ISP‏ الحسن بن عرَفة» نا هشيم 
عن ابن MP‏ عن ابن سيْريْنَ» عَنْ انس قال: كان LAGI‏ في صلاة 
۷ 4 ت 2 . 3 1 .5 وم سم pa‏ 6 ,“ وسم م 07 4 ° ىضاق 
العَدَاة إذا قال المُوّذن: حَي على الفلاح حي على الفلاح» فليقل: الصلاة 
ra no 2? 3 . 3, ETS‏ ° 
خير ين النوم» الصلاة خير من النؤم. 
Ahmad bin Abdullah Al Wakil menceritakan kepada‏ .934 
kami, Al Hasan bin Arafah menceritakan kepada kami, Husyaim‏ 
menceritakan kepada kami, dari Ibnu Aun, dari Ibnu Sirin, dari Anas,‏ 
ia mengatakan, “Tatswib'” pada shalat Subuh adalah apabila‏ 
muadzdzin mengucapkan: Hayya “alal falaah. Hayya “alal falaah,‏ 


untuk mengucapkan: Ash-shalaatu khairum minan naumm. Ash- ` 
Shalaatu khairum minan nauum.” 4 


2 Isnadnya shahih: HR. Ibnu Al Jauzi di dalam At-Tahgig (1/311) dengan isnad 
pengarang, Dikeluarkan juga oleh Ibnu Khuzaimah (386): Al Baihagi (1/423) 
dari jalur Muhammad bin Utsman. 

Tatswib adalah ucapan: Ash-shalaatu khairum minan nauum. 

Lihat keterangan yang lalu. 


903 


Sunan Ad-Daraguthni — 


S ته ساني»‎ aka a 


نا 
SS‏ عن SA‏ عَنْ اف FE PPAP‏ > > عن 


LA Gen‏ ل a II.‏ قال 
لمُودٌنه: IS‏ اڭ حي على الفلآح في | Pa‏ فقل: al‏ ر o‏ حير من 


التو A‏ حي من الوم 
Muhammad bin Makhlad menceritakan kepada kami,‏ .935 ` 
Muhammad bin Isma'il Al Hassani menceritakan kepada kami, Waki’‏ 
menceritakan kepada kami, dari Al Umari, dari Nafi”, dari Ibnu Umar,‏ 
dari Umar. Dan Waki’ dari Sufyan, dari Muhammad bin Ajlan, dari‏ 
Nafi”, dari Ibnu Umar, dari Umar, bahwa ia berkada kepada‏ 
muadzdzinnya, “Bila telah sampai pada: Hayya “alal falaah pada‏ 
(adzan) Subuh, maka ucapkanlah: Ash-shalaatu khairum minan‏ 
naumm. Ash-Shalaatu khairum minan nayum.”‏ 


sad 309 9 41 07 . GB. 3 مم‎ èh, 4 07 PAN 


5 - حدثنا عبد الله HA‏ محَمّد بب عبد ES JAN‏ الله بن عُمرَ 


La ره ابو‎ SAS Pane Kal 


or 0 7 


ا أي رسو اذ و 


936. Abdullah bin Muhammad bin Abdul Aziz menceritakan 
kepada kami, Abdullah bin Umar bin Aban menceritakan kepada 
kami, Abdurrahman bin Al Hasan Abu Mas'ud Az-Zajjaj 
menceritakan kepada kami, dari Abu Sa'd, dari Abdurrahman bin Abu 
Laila, dari Bilal, ia mengatakan, “Rasulullah SAW memerintahkanku 
agar bertatswib?”" pada (adzan) Subuh, dan bertatswib pada (adzan) 
isya.” 


905 


Isnadnya lemah: Saya katakan: Al Umari lemah, sedangkan Ibnu Ajlan tsigah. 
26 Tatswib adalah ucapan: Ash-shalaatu khairum minan nauum. 
%7  Isnadnya lemah lagi terputus: HR. Al Baihaqi (1/424). Saya katakan: Abu 
Sa'id adalah Al Bagal, ia lemah, sedangkan Abdurrahman bin Abu Laila tidak 


— Sunan Ad-Daraguthni 


A San ox 


بن 
ب ىم همع ه A 3 PA e‏ سي 53 
داود بن أب عند لمن 5-2 > تا ما 33 جار IG‏ صعدت إلى 
ابن ابي Di‏ فَوْقَ mai‏ الْحَرَام بعد ما أذن فقلت a‏ أُخبرنى عَنْ 
o, £ Area na L‏ 
أذان al‏ ارَسُول BA‏ قال: كان دا فيكبر ثم يقول: dan‏ 


3 ساس 


ا سول الل ا bea‏ ول الله AS‏ 
شهد رسو ga‏ أن رسو PIS‏ 


عَلَى =T‏ الأذان: الله كبر الله اک لا إِلَهَ إلا الله. تفرد به S‏ 


937. Al Qadhi Abu Umar menceritakan kepada kami, Ali bin 
Abdul Aziz menceritakan kepada kami, Muslim menceritakan kepada 
kami, Daud bin Abu Abdirrahman Al Qurasyi menceritakan kepada 
kami, Malik bin Dinar menceritakan kepada kami, ia menuturkan, 
“Aku naik kepada Ibnu Abi Mahdzurah ke atas Masjidil haram setelah 
ia adzan, lalu aku katakan kepadanya, “Beritahulah aku tentang adzan 
ayahmu untuk Rasulullah SAW.” Ia pun berkata, “Ia memulai dengan 
takbir, lalu mengucapkan: Asyhadu alaa ilaaha illallaah. Asyhadu 
anna muhammadar rasuulullah. Hayya ‘alash shalaah. Hayya “alal 
falaah, satu kali, kemudian mengulangi ucapan: Asyhadu allaa ilaaha 
illallaah. Asyhadu allaa ilaaha illallaah. Asyhadu anna 
muhammadar rasuulullah. Asyhadu anna muhammadar 
rasuulullah, hingga akhir adzan: Allaahu akbar, Allaahu akbar. Laa 
ilaaha illallaah””' Daud meriwayatkannya sendirian. 


Es - ۹۳۸‏ القاضي Laa‏ د : يزيد (ح) و 
راه و0 عبد 


mendengar dari Bilal. 
Isnadnya lemah: Saya katakan: Daud bin Abu Abdirrahman Al Ourasyi lemah. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


908 


Ca 
Ne 
کے‎ 
TS 
څ‎ 
9 

a. 

55 
À 
25 
CG 
4 
WA, 
Gi 


P r 


: > عن 

وه - 7 ° په ` سر 
dak‏ عن عند اله gi‏ محر Bis Ina YP‏ 
رق AO A 2 + 5 E 3.0. £ P‏ 
asale‏ هَذَا ata OII‏ ن لا 


La‏ اله أنه أن Jaa kana‏ الله Kg‏ أن مُحَمّد 
ا KAG‏ 1 5 
يعود فیقول: Aga‏ أن ن لا إله 4 at agf Kuya Si Si‏ ا رسول الله 


مر ثين» حي عَلَى الصّلاة oa‏ َي عَلَى القلاح مركين. 
Al Gadhi Al Mahamili menceritakan kepada kami, Al‏ .938 
Al Husain bin Al‏ (ط) Abbas bin Yazid menceritakan kepada kami‏ 
Qasim bin Ja'far Al Kaukabi menceritakan kepada kami,‏ 
Abdurrahman bin Muhammad bin Manshur menceritakan kepada‏ 
kami, keduanya mengatakan: Mu'adz bin Hisyam menceritakan‏ 
kepada kami, ayahku menceritakan kepadaku, dari Amir Al Ahwal,‏ 
dari Makhul, dari Abdullah bin Muhairiz, dari Abu Mahdzurah:‏ 
“Bahwa Nabiyullah SAW mengajarinya adzan ini: Allaahu akbar,‏ 
Allaahu akbar. Asyhadu allaa ilaaha illallaah. Asyhadu allaa ilaaha‏ 
illallaah. Asyhadu anna muhammadar rasuulullah. Asyhadu anna‏ 
muhammadar rasuulullah, kemudian mengulangi ucapan: Asyhadu‏ 
allaa ilaaha illallaah dua kali, Asyhadu anna muhammadar‏ 
rasuulullah dua kali, Hayya ‘alash shalaah dua kali, Hayya “alal‏ 
Jalaah dua kali.”‏ 


م pi‏ ورم 


pang an Ma ON ا‎ aya 


La) 2 or 


عند SG Lara‏ ا ا مشي kag‏ و ال 7 
کان AT‏ أذان بلآل: da‏ اه اک SI‏ 


939. Al Qadhi Abu Umar menceritakan kepada kami, Ahmad 
bin Manshur menceritakan kepada kami, Yazid bin Abu Hakim 
menceritakan kepada kami (ط)‎ Al Oadhi Abu Umar menceritakan 


— Sunan Ad-Daraguthni 


kepada kami, Al Hasan bin Abu Ar-Rabi' menceritakan kepada kami, 
Abdurrazzag menceritakan kepada kami, keduanya mengatkan: 
Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Manshur, dari Ibrahim, dari 
Al Aswad, ia mengatakan, “Bagian akhir adzan Bilal adalah: Allaahu 
akbar, Allaahu akbar. Laa ilaaha illallaah.” 


AYI ألأذان:‎ 

940. Abu Umar menceritakan kepada kami, Al Hasan bin Abu 
Ar-Rabi' menceritakan kepada kami, Abdurrazzag menceritakan 
kepada kami, Ma'mar memberitahukan kepada kami, dari Al A'masy, 


dari Ibrahim, dari Al Aswad, bahwa Bilal mengatakan, “Bagian akhir 
adzan adalah: Laa ilaaha illallaah.”” 


Cia‏ مُحَمّدُ بْنُ aha‏ نا الحساني» É‏ وکيې ٿا سفيّان» عَنْ 
Ken ya‏ لأسو عَنْ بلآل قال: حر Of‏ بلآل: ١‏ 
ah‏ لا إل إلا الله. 


941. Muhammad bin Makhlad menceritakan kepada kami, Al 
Hassani mengabarkan kepada kami, Waki’ menceritakan kepada 
kami, Sufyan menceritakan kepada kami, dari Manshur, dari Ibrahim, 
dari Al Aswad, dari Bilal, ia mengatakan, “Bagian akhir adzan Bilal 
adalah: Allaahu akbar, Allaahu akbar. Laa ilaaha illallaah.” 


tor $ Pd 


qy‏ ا ا عم ا ابن اليد é‏ إلا سود بن ن عامر» ا نا زهير» 
اي Lo ké‏ م A 20 o‏ 
عن الأعْمّشء عن إبراهيم» عن SAN‏ عَنْ بلآل قال: oN =T‏ الله 


909 


da Isnadnya lemah lagi terputus: Al Aswad tidak pernah berjumpa dengan Bilal. 


Lihat keterangan yang lalu. 


Sunan Ad-Daraquthni — 


PEN 


AYO La 


942. Abu Umar menceritakan kepada kami, Ibnu Al Junaid 
menceritakan kepada kami, Al Aswad bin Amir menceritakan kepada 
kami, Zuhair mengabarkan kepada kami, dari Al A'masy, dari 
Ibrahim, dari Al Aswad, dari Bilal, ia mengatakan, “Bagian akhir 
adzan adalah: Allaahu akbar, Allaahu akbar. Laa ilaaha 
illallaah.”" 


رن or‏ و ند 30 8-3 D‏ 


nda BA الله بن مُحَمَّد بن عبد‎ AG Gg - ٣ 


رت م وو 


ae‏ ل د ah‏ أن بلالا 
oil‏ قبل epah Al gil‏ الي وي أن يرجم فیتادی: ألا إن ai‏ نام 
ثلاث Dp‏ رع ای y S‏ عبد تا e api‏ 
رربي وكان daa‏ عن اوت 


943. Abdullah bin Muhammad bin Abdul Kia menceritakan 
kepada kami, Abdul Wahid bin Ghiyats menceritakan kepada kami, 
Hammad bin Salamah mengabarkan kepada kami, dari Ayyub, dari 
Nafi”, dari Ibnu Umar: Bahwa Bilal adzan sebelum terbitnya fajar, lalu 
Nabi SAW memerintahkannya agar kembali lalu menyerukan, 
“Ketahuilah, bahwa orang-orang masih boleh tidur,” tiga kali. Maka 
Bilal pun kembali lalu menyerukan, “Ketahuilah, bahwa orang-orang 
masih boleh tidur?” Riwayat ini dimutaba'ah oleh Zaid bin Zarbi 
dari Ayyub. Namun Zaid lemah. 


911 


KK Lihat keterangan yang lalu. 


Isnadnya lemah: HR. At-Tirmidzi (203); Abd bin Humaid (782); Dikeluarkan 
juga oleh Al Baihagi (1/383); Ath-Thahawi (1/97); Abu Daud (532); Ibnu Al 
Jauzi di dalam Al-Tlal (1/393) dari Hammad bin Salamah dari Ayyub. Saya 
katakan: Ibnu Al Jauzi menyebutkan, “Hammad bin Salamah mengira-ngira.” 
Ali bin Al Madini mengatakan, “Hammad bin Salamah keliru, maka ini tidak 
terpelihara.” Abu Daud Ugbah mengatakan, “Hadits ini tidak diriwayatkan dari 
Ayyub kecuali oleh Hammad bin Salamah.” 


— Sunan Ad-Daraguthni 


os o 30 د‎ ož 


5 ايوب بن متصور؛‎ 5 5315 A ابن مرداس» نا‎ Was — ass 


0 


و 
شت بن H OP‏ عبد JA‏ بن ابي رواد عن َافع» عن Tas) op‏ 
موو afa‏ ملع رور ورو 
j JU‏ له مَسْرُوْحٌ Or‏ قبل a‏ عُمَرُ SP‏ 
Ibnu Mirdas menceritakan kepada kami, Abu Daud‏ .944 
menceritakan kepada kami, Ayyub bin Manshur menceritakan kepada‏ 
kami, Syu'aib bin Harb menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin‏ 
Abu Rawwad mengabarkan kepada kami, dari Nafi’, dari‏ 
muadzdzdinnya Umar yang biasa dipanggil Masruh: “(Bahwa ia)‏ 
adzan sebelum Subuh, lalu Umar memerintahkan, serupa itu."‏ 


ai بن‎ Sal الفارسي» تنا‎ JM YLSA Eh - ٥ 


عن راق قن aa‏ عن لزيا DN‏ يلال مر بل Nih‏ مُرمل. 


945. Muhammad bin Isma'il Al Farisi menceritakan kepada 
kami, Ishag bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Abdurrazzag 
menceritakan kepada kami, dari Ma'mar, dari Ayyub, ia mengatakan, 
“Bilal pernah sekali adzan pada malam hari.” Ini mursal. 


CAS - 7‏ علي بن عبد الله ن AS‏ تتا عبد الْحَميْد بْنْ G oG‏ 


gor. r 20,3 


هشيم) ۽ ٿا يوس ن AE‏ عَنْ حُمَيْد gi‏ هلال: أن بلالا ڏن US‏ سواد 


PA 


اسول الله 2 © أن - م إلى مُقامه فيتادي: إن الْعَبْدَ نام فَرَجَمَ 


r 


زو ټول ت AK‏ مُه وبل من ضح دم جبينه. 


946. Ali bin Abdullah bin Mubasysyir menceritakan kepada ` 
kami, Abdul Hamid bin Bayan menceritakan kepada kami, Husyaim 
menceritakan kepada kami, Yunus bin Ubaid menceritakan kepada 
kami, dari Humaid bin Hilal: “Bahwa pada suatu malam yang masih 
gelap Bilal adzan, lalu Rasulullah SAW memerintahkannya agar 


93 TIsnadnya hasan: HR. Abu Daud (532). : 
۶۱٩ Isnadnya lemah lagi mursal: Ayyub tidak pernah berjumpa dengan Bilal. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


kembali ke tempatnya lalu menyerukan, “Orang-orang masih boleh 
tidur? Maka Bilal pun kembali sambil mengatakan, “Andai Bilal 
masih belum dilahirkan ibunya, dan masih basah dengan darah 
ketubannya'.””!” 


۷ ¬ حدقا محمد بن وج ا معمر بن aa‏ عادر 

۳ عد عبد AAN‏ أن ي داد عن ga‏ عن ښ [e‏ أن بلالا 

الفجر فعضب ak, BL‏ أن SA‏ إن الْعَبْدَ نام فُوَحَدَ , 

شديدا. 

947. Muhammad bin Nuh menceritakan kepada kami, Ma'maf 

bin Sahl menceritakan kepada kami, Amir bin Mudrik menceritakan 

kepada kami, Abdul Aziz bin Abu Rawwad menceritakan kepada 

kami, dari Nafi’, dari Ibnu Umar: “Bahwa Bilal adzan sebelum Subuh, 

maka Nabi SAW marah lalu menyuruhnya agar menyerukan, “Orang- 
orang masih boleh tidur.” Maka Bilal pun merasa sangat sedih.” 


Pej KA بن مُدْرِكء والصواب قذ‎ AE وهم فيه‎ 
BERAS Gt عَنْ مُوَذْنَ‎ i رواد عن‎ DA عبد‎ 
Amir bin Mudrik mengira-ngira dalam riwayat ini. Yang benar 
adalah yang telah dikemukakan dari Syu’aib bin Harb, dari Abdul 


Aziz bin Abu Rawwad, dari Nafi’, dari muadzdzdinnya Umar, dari 
Umar, ucapan tersebut. 


۸ - حلا الاس بن عبد tai‏ الْهَاشمِي» ا محمد بن سعد 


0 سار 


SA‏ ْنَا ابي نا 7 su‏ یوسف ii‏ عن سعید بن أبي عروبة» عن 


Isnadnya lemah lagi mursal: Saya katakan; Humaid bin Hilal adalah tabi'i, ia‏ كاد 


meriwayatkan secara mursal. 

Isnadnya lemah: HR. Ibnu Al Jauzi di dalam At-Tahgig (1/308), Dikeluarkan 
oleh Ibnu Al Jauzi di dalam Al “lal (1/393) dengan isnad pengarang. Saya 
katakan: Amir bin Mudrik haditsnya lemah, At-Tagrib (1/389). 


916 


— Sunan Ad-Daraguthni 


a‏ عَنْ أئس: أن Ja 6746 mili G o3 Y%‏ الله ينه أن يَصْعَدَ عل 
فيتادي: II Ol‏ ام. ففعل وقال: jan A obi Aj YA ca)‏ من 


ضح دم جبینه. 
Al Abbas bin Abdussami’ Al Hasyimi menceritakan‏ .948 
kepada kami, Muhammad bin Sa’d Al Aufi menceritakan kepada‏ 
kami, ayahku menceritakan kepada kami, Abu Yusuf Al Qadhi‏ 
mengabarkan kepada kami, dari Sa’id bin Abu Arubah, dari Qatadah,‏ 
dari Anas: “Bahwa Bilal adzan sebelum Subuh, lalu Rasulullah SAW‏ 
memerintahkannya agar naik (ke bukit) lalu menyerukan, ‘Orang-‏ 
orang masih boleh tidur” Maka Bilal pun melakukannya, dan ia‏ 
mengatakan, “Andai Bilal masih belum dilahirkan ibunya dan dibasahi‏ 
dengan darah ketuban ya. 97‏ 


320, 


رد به أو Uli‏ عَنْ Mang EN‏ عَنْ سعد عن 


BN عن‎ 35 


Abu Yusuf meriwayatkannya sendirian dari Sa'id bin Abu 
Arubah, sedangkan yang lainnya menyatakan mursal, dari Sa'id, dari 
Oatadah, dari Nabi SAW. 


a ورم‎ as 


8 - حًا OKE‏ بر حت gi‏ ان أ GA‏ 
AA‏ ا Kena‏ عن otg TAH‏ بلالا ١‏ أذن. gn Af‏ أنسا. وال 


949. Utsman bin Ahmad menceritakan kepada kami, Yahya 
bin Abu Thalib menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab ' 
menceritakan kepada kami, Sa'id menceritakan kepada kami, dari 
Oatadah: “Bahwa Bilal adzan” tanpa menyebutkan Anas. Riwayat 
yang mursal lebih shahih.” 


917 Isnadnya lemah: HR. Ibnu Al Jauzi di dalam At-Tahgig (1/308) dan di dalam Al 
“Ilal (1/394) dari jalur pengarang. Saya katakan: Abu Yusuf Al Qadhi lemah. 
518 Isnadnya lemah lagi mursal: Yahya bin Abu Thalib lemah. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


BA مور‎ PANA 


لاد هد سر ل نا أَحْمَدُ بن Ko‏ 


A‏ سَ مير #40 ورو 


حَکيْم الأؤْدي» تنا dari AE a‏ تا G‏ ربيخ إن ie‏ عرد 


r‏ و 


di‏ عَنْ انس بن مَالك قال: Yu oil‏ 516 ابي 8ه أن Ata‏ فرقي 
موو Et‏ رهم 238.3 


بلآل وهو يقول: A‏ يلالا تکل أنه وال من تطح قم خي يرددها 
حى صَعدَ ثم قَالَ: ألا إن الْعَبْدَ نام مركين. ثم ون حن Jai Kh‏ 


رو نش ِن القاسم SA‏ ضيف | جدًا. 
Yahya bin Manna bin Sha'id menceritakan kepada‏ .950 
kami, Ahmad bin Utsman bin Hakim Al Audi menceritakan kepada‏ 
kami, Muhammad bin Al Qasim Al Asadi menceritakan kepada kami,‏ 
Ar-Rabi' bin Shubaih menceritakan kepada kami, dari Al Hasan, dari‏ 
Anas bin Malik, ia mengatakan, “Bilal adzan, lalu Nabi SAW‏ 
menyuruhnya untuk mengulangi, lalu Bilal pun naik (ke bukit) sambil‏ 
mengatakan, “Andai Bilal baru dikeluarkan ibunya dan dibasahi‏ 
dengan darah ketubannya.” Ia mengulang-ulanginya hingga naik (ke‏ 
bukit), lalu ia menyerukan, “Ketahuilah, bahwa orang-orang masih‏ 
"و boleh tidur.” Kemudian ia adzan ketika fajar telah‏ 
Muhammad bin Al Qasim Al Asadi sangat lemah.‏ 


PANA PAN بير 30362- پر‎ ih 


Ga (SIS ابو‎ Hara حدنا محمد محمد بن يَحَبَى بن مردّاس»‎ - ١ 


Po e- 3230 5G. 3‏ سا 


E دمه همغن‎ us ac 
أشيّاء لم يَصْنَعْ‎ 8# ET) ُن عبد الله عن عه عبد الله ب ريد قال:‎ 
BA الَا في امتا‎ a Ki َي‎ ٠ c Gih 


oh‏ فقال: ألقه عَلَى بلآل. Je súil‏ بلآل 956 J%‏ قال عَبْدُ الله: 


°  Isnadnya lemah: HR. Ibnu Al Jauzi di dalam At-Tahgig (1/308) dan di dalam Al 


Hal (1/394) dari jalur pengarang. Saya katakan: Muhammad bin Al Qasim Al 
Asadi dianggap pendusta, At-Tagrib (2/201), sedangkan Ar-Rabi' jujur namun 
hafalannya buruk, 41-1 agrib (1/246). 


— Sunan Ad-Daraguthni 


أنا راه وأنا كتج ارد قال: فأقم af‏ 


951. Muhammad bin Yahya bin Midras menceritakan kepada 
kami, Abu Daud mengabarkan kepada kami, Utsman bin Abu Syaibah 
menceritakan kepada kami, Hammad bin Khalid menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, dari 
Muhammad bin Abdullah, dari pamannya, yakni Abdullah bin Zaid, ia 
menuturkan, “Nabi SAW menginginkan beberapa hal yang tidak 
pernah dilakukan.” Kemudian Abdullah bin Zaid mimpi adzan dalam 
tidurnya, kemudian ia mendatangi Nabi SAW dan memberitahukan 
hal itu, maka beliau bersabda, “Ajarkanlah kepada Bilal.” Maka ia 
pun mengajarkannya kepada Bilal, lalu Bilal pun adzan. Abdullah 
berkata, “Aku yang bermimpi, dan aku menginginkannya.” Maka 
beliau bersabda, “Kalau begitu, engkaulah yang igamah.” 0 


D r 


هود ھ ‏ رن ھ دوو ار 2 "۳ سه ۶ sen 30 Y,‏ 


63 A مدا محمد پر‎ qoy 


36-43 2 مه 


ً عبد الله‎ ala عَمْرِو قال:‎ Gi dasa بن مهدي ٿا‎ aji KE 
J6, اام سا‎ ha AG مُحَمّد قال: كان جَدَيْ عَبْدُ الله بن‎ 


5353 هغ نون كدي BA‏ لطر 


952. Muhammad bin Yahya menceritakan kepada kami, Abu 
Daud mengabarkan kepada kami, Ubaidullah bin Umar menceritakan 
kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia mengatakan: 
Abdullah bin Muhammad mengatakan, “Kakekku Abdullah bin Zaid 
(menceritakan) khabar ini, lalu kakekku yang igamah.” Abu Daud 
mengatakan, “Muhammad bin Amr Madani dan Ibnu Mahdi tidak 
menceritakan riwayat ini dari Al Bashri”?! 


9% Isnadnya lemah: HR. Abu Daud (512). Saya katakan: Muhammad bin Amr Al 
Wagi'i lemah, At-Tagrib (2/197). 
21 Lihat keterangan yang lalu. HR. Abu Daud (513). 


Sunan Ad-Daraguthni — 


7. Bab Larangan Mengerjakan Shalat Setelah Shalat Subuh dan 
Setelah Shalat Ashar 


سا غامد M3‏ ار 47 يزو اع کرد 


Aa بن ال‎ asi casan عُثمَان بُنْ أَحْمَدَ‎ Bi - aor 


۶ 


سه o o oh.‏ £ و o z‏ 
: 6 عن عطية بن c ARAN‏ عن أبي سعيد 
الخُدْريُ قال: قال رَسُؤل الله : يَوْمَان A Ga‏ لا تصوموهُمًا 


م PER‏ سا :82 اي ونان D bini Mn Mn‏ رايت .2306 رهش 
وساعتان من النهار : تصلوهما. ob‏ النصارى واليهود يتحرونهما: يوم 
الفطر وَيَوْمُ الأضحىء وَبَعْدَ صَلاة alla adl‏ الشمس وبعد ضلاة 
الع pan‏ إلى SP‏ الت لشمس. 

953. Utsman bin Ahmad Ad-Daggag menceritakan kepada 

kami, Ahmad bin Al Khalil menceritakan kepada kami, Khalaf bin 
Tamim menceritakan kepada kami, Abu Bakar An-Nahsyali 
menceritakan kepada kami, dari Athiyyah bin Sa'd, dari Abu Sa'id Al 
Khudri, ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, “Ada dua hari dalam 
setahun yang kalian tidak boleh berpuasa padanya, dan ada dua 
waktu di siang hari yang kalian tidak boleh shalat padanya, karena 
sesungguhnya kaum nashrani dan kaum yahudi menantikannya, yaitu 
hari Idul Fithri dan Idul Adhha, dan setelah shalat Subuh hingga 
terbitnya matahari dan setelah shalat Ashar hingga terbenamnya 


matahari 7 


á 05 60 وم م‎ SNN B z 
RN زياد بن‎ E الحَسّانيء نا وَكيّعٌ» نا سفيان» عن‎ 
5 Fe yo one 7 aa jan ` o روا‎ Ar 33 o- 
YE Jen عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عَمْرِو قال: قال‎ 


522 Isnadnya lemah: Saya katakan: Athiyyah bin Sa'd jujur namun sering salah, ia 


juga seorang penganut syi'ah dan mudallis, At-Tagrib (2/25), ia juga 
meriwayatkan secara mu 'an an. Gurunya adalah Khalf bin Tamim, ia jujur dan 
ahli ibadah, 4t-Tagrib (1/226). 


— Sunan Ad-Daraguthni 


SE AS p ib بعد‎ Ke 

954. Yazid bin Al Hasan bin Yazid Al Bazzar menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Isma'il Al Hassani menceritakan 
kepada kami, Waki’ menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan 
kepada kami, dari Abdurrahman bin Ziyad bin An'um, dari Abdullah 
bin Yazid, dari Abdullah bin Umar, ia berkata, “Rasulullah SAW 
bersabda, “Tidak ada shalat setelah terbitnya fajar kecuali dua 


raka'at »923 


م قور A‏ 423 ےم مع دوه 


i حُمَيْد عَن الْقَاسِمٍ‎ i تتا محمد ئا وَكيْمٌ ا افلح‎ MJ تنا‎ - 400 
وما وهي تصلي‎ BUG قال: كنا تأتي عائشة قبل صلاة الفجرء‎ AA 
43 فلم اکن‎ ALI نمت عن حزئي‎ JG هذه | لصّلاة؟‎ Ú MA) da 
955. Yazid menceritakan kepada kami, Muhammad 
menceritakan kepada kami, Waki’ mengabarkan kepada kami, Aflah 
bin Humaid mengabarkan kepada kami, dari Al Qasim bin 
Muhammad, ia menuturkan, “Kami biasa mendatangi Aisyah sebelum 
shalat Subuh. Lalu pada suatu hari kami mendatanginya yang mana 
saat itu ia sedang shalat, kami pun bertanya kepadanya, ‘Shalat apa 
ini?’ Ia menjawab, “Aku ketiduran pada sebagian malamku, maka aku 
tidak mau meninggalkannya”. 


401 - تا SAI‏ بن JW‏ تا حَجَاجٌ بِنْ الشاعر» تتا علي بن 
yai‏ أنا aa‏ عَنِ JGA 5 AI‏ قال: سمغت Ul‏ عرو الشيباني» 
| تا صَاحِبُ هَذه NIS ÁN‏ دار da a‏ يسمه قَالَ: 
سالت رَسُول الله : أي e Jadi JI‏ قال: Ja Éi‏ ,13 


98 Isnadnya lemah: HR. Al Baihaqi (2/465/466) dari jalur Sufyan. Saya katakan: 


Abdurrahman bin Ziyad bin An'um adalah Al Ifrigi, ia hafalannya lemah, 4t- 
Tagrib (1/481). 


°4 Tsnadnya shahih mauguf. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


قلت: ثم مَاذا؟ قال: الجهاد في Je‏ الله. قلت: 
الوالدين. ولو استردئه لرَادني. 
Al Husain bin Isma'il menceritakan kepada kami, Hajjaj‏ .956 
bin Asy-Sya'ir menceritakan kepada kami, Ali bin Hafsh‏ 
menceritakan kepada kami, Syu'bah memberitahukan kepada kami,‏ 
dari Al Walid bin Al Aizar, ia mengatakan, “Aku mendengar Abu‏ 
Amr Asy-Syaibani (mengatakan), “Pemilik rumah ini -—seraya‏ 
menunjuk rumah Abdullah bin Mas'ud, tanpa menyebutkan‏ 
namanya— menceritakan kepada kami, ia berkata, “Aku bertanya‏ 
kepada Rasulullah SAW, “Amal apakah yang paling utama?” Beliau‏ 
menjawab, “Shalat di awal waktunya.” Aku tanyakan lagi, “Kemudian‏ 
apa lagi?” Beliau menjawab, “Jihad fi sabilillah.” Aku tanyakan lagi,‏ 
“Kemudian apa lagi?” Beliau menjawab, “Berbakti kepada kedua‏ 
orang tua.” (Ibnu Mas'ud) mengatkaan, “Seandainya aku‏ 
menambahkan (pertanyaan), tentu beliau menambahkan jawaban‏ 
(untukku) .”?25‏ 


e Ka - ٧‏ بن BA‏ نا ابو موس محمد إن الم 
Sam‏ أَحْمَدُ بن LY‏ بن ES ١ SE‏ بن علي 


r 


HAN حن قا شب‎ Aa 
يُحَدثْء عَنْ رَخُلِ من‎ AAN سمغت ابا عرو‎ Na ١ a 

Ji ait jadi أي‎ BI سل‎ JB 
الصّلاة عَلَى 1033 وال التشتري في‎ YA Fast ؤ قال:‎ ga 


حدیثه: الصّلآة في A J‏ 


2... 


957. Al Husain bin Isma'il menceritakan kepada kami, Abu 
Musa Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami 


95 Isnadnya shahih: HR. Al Bukhari dan Muslim dalam kitab Iman (137), At- 
Tirmidzi (173) dari jalur Al Walib bin Al Aizar. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


| dengan cara dibacakan kepadanya {h} Ahmad bin Yusuf bin Khallad 


| menceritakan kepada kami, Al Husain bin Ali Al Ma'muri 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al Mutsanna bin Ja'far 
menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, 
Ubaid Al Muktib mengabarkan kepadaku, ia mengatakan, “Aku 
mendengar Abu Amar Asy-Syaibani menceritakan dari salah seorang 
Sahabat Nabi SAW, ia menuturkan, “Rasulullah SAW ditanya: Amal 
apakah yang paling utama?” Syu'bah mengatakan (dalam 
redaksinya): atau beliau mengatakan, “Amal yang paling utama 
adalah shalat pada waktunya.” Al Ma'muri menyebutkan dalam 
haditsnya: “Shalat di awal waktunya.” 


سو و 


A0A‏ — ا ابن o‏ تتا الْمَعْمَرِي» حَدً das pe Ma‏ ا حماد 
s WS On a 6 Ps) 1‏ الشيباني قال: a‏ 


| سمه 7 X‏ .هس مه 


رب هذه pa‏ نن د الا ed‏ قال d‏ الله : 
قلت: سه أيه AJAH AWAN Gi‏ لميّقاتهًا الأوّل. 


958. Ibnu Khallad menceritakan kepada kami, Al Ma'muri 
menceritakan kepada kami, Ahmad bin Abdah menceritakan kepada 
kami, Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami, Al Hajjaj 
menceritakan kepada kami, dari Sulaiman, ia menyebutkan bahwa 
Abu Amr Asy-Syaibani mengatakan, “Pemilik rumah ini —yakni 
Abdullah bin Mas'ud— menceritakan kepadaku, ia berkata, “Aku 
bertanya kepada Rasulullah SAW, aku katakan, “Amal apakah yang 
paling utama?” Beliau menjawab, “Shalat di awal waktunya’ “2 


5 É صالح‎ en يَحَى‎ Ci deh ا : طالب‎ TG 


E E SE 


26 Isnadnya shahih: HR. Al Hakim (GN 89) dari Ahmad bin Sa'id dari Al Hasan 
Al Mishri. 
2! Isnadnya lemah. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


ابن عُمَرَ قال: قال رَسُوْل الله JUSSI PB‏ الصّلاة في اول وَقتهًا. 
Abu Thalib Al Hafizh menceritakan kepada kami, Yahya‏ .959 
bin Utsman bin Shalih menceritakan kepada kami, Ali bin Ma'bad ١‏ 
menceritakan kepada kami, Ya'gub bin Al Walid menceritakan 5‏ 
kepada kami, dari Ubaidullah bin Umar, dari Umar, dari Nafi”, dari |‏ 


Ibnu Umar, ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, “Sebaik-baik amal | 
adalah shalat di awal waktunya’ °’ 


GE o ag HA Cie.‏ بن علي بن 


2 په 300 رلا هو 2ه 8 fo‏ 9 مے 
تيج SKA‏ عر ی ا ار یی ای اي عقيل 
هو o-‏ 7 03 


BPN ah pp‏ : سل سول 
الله : أي الأَعْمّال أَفْضَلْ؟ٍ قَالَ: LIST JAPA A‏ حَالَفَهُ حَمَاعَة 


م گور ## 

عن العمر ي. 

960. Ahmad bin Yusuf bin Khallad menceritakan kepada kami, 

Al Hasan bin Ali bin Syabib menceritakan kepada kami, Abdullah bin 

Umar bin Aban menceritakan kepada kami, Abu Yahya At-Taimi 

menceritakan kepada kami, dari Abu Agil, dari Abdullah bin Umar 

bin Hafsh, dari Nafi’, dari Ibnu Umar, ia mengatakan, “Rasulullah 

SAW ditanya, “Amal apakah yang paling utama?” Beliau menjawab, 

“Shalat di awal waktunya’? Sejumlah perawi menyelisihi riwayat 
ini dari Al Umari. 


98 Isnadnya lemah: HR. Al Hakim (1/189) dari Yahya bin Utsman. Saya katakan: 


Ya'qub bin Al Walid dinilai pendusta oleh Ahmad dan yang lainnya, At-Tagrib 
(2/378). 

Isnadnya lemah: HR. Al Hakim (1/189) dari Abdullah bin Umar bin Hafsh Al 
Umari. Saya katakan: Abdulah bin Umar bin Hafsh Al Umari lemah, ia seorang 
ahli ibadah, At-Tagrib (1/436). 


929 


Pn anah 


— Sunan Ad-Daraguthni 


AA - z Irr 2 Pang too‏ صمي - ó‏ 8 سال کو 
فروة وكانت ممن بايعت تخت الشجرة» عن النبي وك مثله. 


Waki’ mengatakan: Dari Al Umari, dari Al Qashim bin 
Ghannam, dari sebagian ibunya, dari Ummu Farwah, ia termasuk 
orang yang berbai'at di bawah pohon, dari Nabi SAW, seperti itu. 


A 5 Je PANA‏ ٣ه‏ 8 7 مو ٨۸‏ 2 دس © انو Taas‏ * مب 
Was - ۳٣‏ ابن خلاد» ثنَا ag ganal‏ نا عثمّان» نا وكيع. وقال aW‏ 
عَنْ عبد الله بْن Cab‏ عن القاسم بن E‏ عَنْ Sui‏ 
ai‏ و اس a‏ کر و يد hi‏ 
Sis‏ ام aya‏ عن BD‏ مثله. 
Ibnu Khallad menceritakan kepada kami, Al Ma'muri‏ .963 
menceritakan kepada kami, Utsman mengabarkan kepada kami, Waki’‏ 
menceritakan kepada kami. Dan Al-Laits mengatakan: Dari Abdullah‏ 
bin Umar, dari Al Oasim bin Ghannam, dari neneknya, yakni ibu‏ 
ayahnya Ad-Dunya, dari neneknya, yakni Ummu Farwah, dari Nabi‏ 

SAW, seperti itu.” 


7 - o و‎ “ag. 
AST É SS إسماعيل بن محمد الصفارء تا علي بن‎ a - ٤ 
E a وو ا‎ 7 o فى وو‎ ao ٤ هوم‎ 
بن أبي إياس» ننا الليث بن سعدء نتا عبد الله بن عمر بن حفص» عن‎ 
3 0 una # Dang 9 Jr bs در‎ 7 - 7 : Fa 
عَنْ حدته أُم فَرْوَةَ وکائت مم‎ al القاسم بن غئام عَنْ حدته الا أُم‎ 
الأغمال يما‎ Si BB رسول الله‎ ala بَايَعَت النَبِيَ فلك قالت:‎ 


r 


فقال: إن أَحَبّ JI‏ إلى الله كك Jimi‏ الصّلاة لأوّل وَقتهًا. 


964. Isma'il bin Muhammad Ash-Shaffar menceritakan kepada 


kami, Ali bin Daud menceritakan kepada kami, Adam bin Abu Iyas 
menceritakan kepada kami, Al-Laits bin Sa'd menceritakan kepada 
kami, Abdullah bin Umar bin Hafsh menceritakan kepada kami, dari 
Al Oasim bin Ghannam, dari neneknya yakni Ad-Dunya ibu ayahnya, 
dari neneknya yakni Ummu Farwah, ia termasuk yang berbai'at 


932 Lihat keterangan yang lalu. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


کم س همي 3 م 3 0.3 


ند ودن هر هد 


P‏ نو دوه 


A33 IP الصّلاة‎ 

961. Abdullah bin Muhammad bin Abdul Aziz menceritakan 
kepada kami, Daud bin Rusyaid menceritakan kepada kami, Al Walid 
bin Muslim menceritakan kepada kami, dari Abdullah Al Umari, Al 
Oasim bin Ghannam mengabarkan kepadaku, dari neneknya, yakni 
Farwah, bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Sebaik-baik 
amal di sisi Allah adalah shalat di awal waktunya. ren 


no 3 


GA - 5‏ أب صَالح الأ صبهاني عَبْدُ الرّحْمَنِ 9 Sai‏ 


رات أب مد کا Sen‏ سماد عن غد الله إن عن عن 


القاسم بن qÉ‏ عن JG E 14 Gia‏ .مل رول اله g‏ آي 

° 0 و س سم .3 D‏ 

Jadi‏ أفضّل؟ قال: الصّلاة لأوّل وقتها. 

962. Abu Shalih Al Ashbahani Abdurrahman bin Sa'id 
menceritakan kepada kami, Ahmad bin Al Furat Abu Mas'ud 
memberitahukan kepada kami, Ishag bin Sulaiman menceritakan 
kepada kami, dari Abdullah bin Umar, dari Al Qasim bin Ghannam, 
dari neneknya yakni Ummu Farwah, ia mengatakan, “Aku bertanya 


kepada Rasulullah SAW, “Amal apakah yang paling utama?” B eliau 
menjawab, ‘Shalat di awal waktunya”. 


Jú,‏ رَكيْعٌ عَنِ الْعُمَرِي عَنِ الْقَاسم بن غئام» عَنْ Gani‏ أُمُهَات عَن ام 


90 Isnadnya lemah: HR. Ahmad (6/374); Ibnu Al Jauzi di dalam At-Tahgig 
(1/386); Dikeluarkan juga oleh At-Tirmidzi (170); Abu Daud (426) dari jalur 
Abdullah Al Umari. Saya katakan: Abdullah bin Umar Al Umari lemah, ia 
seorang ahli ibadah, At-Tagrib (1/436). 

281 Isnadnya lemah: karena kelemahan Abdullah bin Umar Al Umari. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


kepada Nabi SAW, ia mengatakan, “Pada suatu hari aku mendengar 
Rasulullah SAW menyebutkan tentang sejumlah amal, beliau 
bersabda, “Sesungguhnya amal yang paling dicintai Allah “Azza wa 


Jalla adalah menyegerakan shalat di awal waktunya?” 


HE NA صاعد‎ ia Mawa YA Gis - ٥ 
و رو‎ pan در‎ 5 E 


٢ 
- 


(43 i فقال: الصّلاة‎ JAN ya : ّ A. 


965. Abu Muhammad bin Sha’id menceritakan kepada kami 
secara dikte, Muhammad bin Yahya bin Maimun Al Ataki 
menceritakan kepada kami di Bashrah, Mu'tamir bin Sulaiman 
menceritakan kepada kami, dari Ubaidullah bin Umar, dari Al Qasim 
bin Ghannam, dari neneknya, dari Ummu Farwah. Demikian yang 
dikemukakannya, ia mengatakan, “Rasulullah SAW ditanya tentang 
amal yang paling utama, dan aku mendengarkan, beliau menjawab, 
“Shalat di awal waktunya”. ۰ 


r 
7 


se Gan‏ بن JAM‏ تا بو عقیل Sa‏ بن حَبيّب» نا 
و رن ھم هو و 


حم amanat‏ غد اله بن عم عن قاسم ن ڪا عن 
بَعْضٍ dal‏ عَنْ GAN‏ وكائت ممن بَايعَ اب # تحت FAN‏ ?> (ح) 


PL ده د ته لحَسَنْ بن علي بن شبيب»‎ a Ci, 
P عد الله‎ ayan نّا 23 ة ين‎ ARE GA A) 


ah gahi‏ بض ag‏ عَنْ أمّ SIA‏ سَمعْت رَسُولَ الله 


“33 
1 


Lihat keterangan yang lalu. 
Isnadnya lemah: Lihat keterangan yang lalu. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


aa‏ إن أَحَب ألأعمَال إلى الله 38 II éa‏ وقتهَا. لفظ 


966. Al Husain bin Isma'il menceritakan kepada kami, Abu 
Agil Yahya bin Habib menceritakan kepada kami, Muhammad bin 
Bisyr Al Abdi menceritakan kepada kami, dari Ubaidullah bin Umar, 
dari Al Oasim bin Ghannam, dari sebagian keluarganya, dari Ummu 
Farwah, salah seorang yang berbai'at kepada Nabi SAW di bawah 
pohon {h} Ja'far bin Muhammad bin Nushair menceritakan kepada. 
kami, Al Hasan bin Ali bin Syabib menceritakan kepada kami, Azhar 
bin Marwan Ar-Ragasyi menceritakan kepadaku, Oaza'ah bin Suwaid 
menceritakan kepada kami, Ubaidullah bin Umar menceritakan 
kepada kami, dari Al Oasim bin Ghannam, dari sebagian ibunya, dari 
Ummu Farwah, ia mengatakan, “Aku mendengar Rasulullah SAW 
bersabda, “Sesungguhnya amal yang paling dicintai Allah “Azza wa 
Jalla adalah shalat di awal waktunya”. Ini lafazh Al Umari.” 


40 


بوج كر بو SA BN‏ عَبَيْدُ الله بن 


هود بي NGA‏ بن نو 


۷ - حدنا محمد 


بن 
نام ta $ Pn‏ من ¿ الْمبَايعَات: Ipa of‏ الله j P‏ أي 
Li Jé Ca Ju‏ بالله 36 قیل: yu buas‏ لله؟ قال: 

0 . EP 

الصّلاة لوقتها. 
Muhammad bin Nuh menceritakan kepada kami, Abu Ar-‏ .967 
Rabi” Al Haritsi Ubaidullah bin Muhammad menceritakan kepada‏ 
kami, Ibnu Abi Fudaik mengabarkan kepada kami, Adh-Dhahhak bin‏ 
Utsman mengabarkan kepadaku, dari Al Oasim bin Ghannam Al‏ 
Bayadhi, dari seorang wanita yang berbia'at (kepada Rasulullah‏ 
SAW): “Bahwa Rasulullah SAW ditanya: “Amal apakah yang paling‏ 


utama?” Beliau menjawab, “Beriman kepada Allah ‘Azza wa Jalla. 
Ditanyakan lagi, “Kemudian apa lagi wahai Rasulullah?” Beliau 


مُحَمّد نا ابن ابي فُدَيِك» a‏ ان új „é‏ 


٤ 


دب 


35 Isnadnya lemah: Lihat keterangan yang lalu. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


menjawab, “Shalat pada waktunya?” 


r‏ 119 هور ھ 30 - ا ا 032- z‏ 0-3 و 


Ka NASA WA - 4‏ بْنْ علي بن SN‏ نا يوسف بن موسی» نا عبيد 


> 20 رو ے z‏ و 073- 


الله بن موسى» » نا NA‏ ِن fai‏ » عن IA Sa‏ 
قال رَسُول الله OBB‏ أحدكم Bj Da II‏ وذ ترك من SP‏ 


II‏ مَا هُوَ حير لَهُ من أهْله وَمَاله. 

968. Ahmad bin Ali bin Al ‘Ala’ menceritakan kepada kami, 

Yusuf bin Musa mengabarkan kepada kami, Ubaidullah bin Musa 
mengabarkan kepada kami, Ibrahim bin Al Fadhl mengabarkan 
kepada kami, dari Al Magburi, dari Abu Hurairah, ia mengatakan, 
“Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya seseorang di antara 
kalian melaksanakan shalat pada waktunya dengan meninggalkan 
awal waktunya, padahal itu lebih baik baginya daripada keluarga dan 


hartanya'. ma 
o 7 5 و‎ PA PA 07 ا ق‎ A اوت نو‎ A 
عَنْ الد‎ el تتا ار > نا هارون بن عبد الله ننا قتيبة» نا‎ 414 


س هس 


د ولطر کو روي عد 
قالت: ما ملا رَسُوْل الله ل الصّلاة لوقتها لآحر kas LA‏ 
FA‏ 


969. Ibnu Mani’ menceritakan kepada kami, Harun bin 
Abdullah menceritakan kepada kami, Outaibah menceritakan kepada 
kami, Laits menceritakan kepada kami, dari Khalid bin Yazid, dari : 
Sa'id bin Abu Hilal, dari Ishag bin Umar, dari Aisyah, ia menuturkan, 


936 Isnadnya lemah sekali: HR. Al Hakim (1/190) dari Ubaidullah bin Umar dari 
Al Qasim dari neneknya Ummu Ad-Dunya dari Ummu Farwah secara marfu’. 
Saya katakan: Al Qasim bin Ghannam jujur namun haditsnya kacau, 4t-Tagrib 
(2/120), dan para ibu tadi tidak diketahui kredibilitasnya. 

937  Isndanya lemah: HR. Al Ourthubi (2/165). Saya katakan: Ibrahim bin Al Fadhl 
haditsnya ditinggalkan, A4t-Tagrib (228). 


Tap 


| Sunan Ad-Daraguthni — 


E 


“Rasulullah SAW tidak pernah melaksanakan shalat di akhir 
waktunya kecuali dua kali, hingga Allah “Azza wa Jalla 
mewafatkannya.””' 


oo 20o هبر سمه ههه ماص‎ ro AG 


HI Cik - ٠‏ عبد الله صّاحب ابي صَخْرَةَ ٿا محمد بن ع 
امّلك الدقيقي» en bi‏ مھ ار 
لصت Ja PN‏ الله 4 الصّلاة 


J6 i Kai SAI 
970. Ahmad bin Abdullah sahabatnya Abu Shakhrah 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdul Malik Ad-Dagigi 
menceritakan kepada kami, Mu'alla bin Abdurrahman menceritakan 
kepada kami, Al-Laits bin Sa'd menceritakan kepada kami, dari Abu 
An-Nadhr, dari Amrah, dari Aisyah, ia mengatakan, “Rasulullah SAW 
tidak pernah melaksanakan shalat di akhir waktunya, hingga Allah 
“Azza wa Jalla mewafatkannya.””” 


Ws - ۱‏ محمد بن أَحْمَدَ ۽ أبي Lal GG lih‏ إِسْحَاقَ 
juta‏ نتا الوا قدي ANG‏ اه ان ار" أ E‏ 
ر پ» نا ر؛ بن عن عمرًا بن ابي اس؛» عن 

0 ۶هر‎ 4 or 


a‏ ل عَنْ KG‏ قال: 1533 عبد Pe‏ من بن OGE‏ بن وثاب» 
ts‏ بي all | NP‏ عَنْ عَائشّة قالت: ما DE‏ یت رَسُول الله وي 
عر صله E FERRER‏ 


971. Muhammad bin Ahmad bin Abu Ats-Tsalj menceritakan 
kepada kami, Ishag bin Abu Ishag Ash-Shaffar mengabarkan kepada 


938 Isnadnya lemah: HR. Al Hakim (1/190) dari Imran bin Abu Anas, dari Abu 
Salamah, dari Aisyah, dari Nabi SAW. Saya katakan: Ishag bin Umar 
haditsnya ditinggalkan. 

39 TIsnadnya lemah sekali: Saya katakan: Mu'alla bin Abdurrahman Al Wasithi 
dituduh memalsukan hadits dan menganut faham Rafidhah, At-Taqrib (2/266). 


— Sunan Ad-Daraguthni 


f 


kami, Al Wagidi menceritakan kepada kami, Rabi'ah bin Utsman 
menceritakan kepada kami, dari Imran bin Abu Anas, dari Abu 
Salamah, dari Aisyah. Dan Abdurrahman bin Utsman bin Watstsab 
menceritakan kepada kami, dari Abu An-Nadhr, dari Abu Salamah, 
dari Aisyah, ia mengatakan, “Aku tidak pernah melihat Rasulullah 
SAW mengakhirkan shalat hingga akhir waktunya, sampai Allah 


‘Azza wa Jalla mewafatkannya.” 


Ars EPE‏ اي 


av‏ - ی بن abah‏ ن صاعد ٿا أحْمَد ٿن مې ئا تقوب 

a‏ لن رغ عرز اله انق عن يهم عن ابن FS‏ قال: قال 
je‏ اله : JSI KA‏ من الصّلاة رضوان لله SN,‏ الآ Pang‏ 
BS‏ 


972. Muhammad bin Sha'id menceritakan kepada kami, 
Ahmad bin Mani' mengabarkan kepada kami, Ya'gub bin Al Walid 
Al Madani mengabarkan kepada kami, dari Abdullah bin Umar, dari 
Nafi”, dari Ibnu Umar, ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, "Waktu 
shalat yang pertama adalah keridhaan Allah, dan waktu akhirnya 
adalah ampunan Allah “Azza wa Jalla’ ۱ 


00 0 ا أ > ا حَمَيْد‎ MIPA ka BW a - ٣ 


o EEEE 
BN SI اول الوقت رضوان الله وَآحرٌ‎ : 


5 973. Utsman bin Ahmad Ad-Daggag menceritakan kepada 
kami, Al Husain bin Humaid bin Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, 


40 Isnadnya lemah: Saya katakan: Al Wagidi lemah. 

۶۹۱ Isnadnya lemah: Abdullah bin Umar bin Hafsh Al Ma'muri lemah, ia ahli 
ibadah, Ar-Tagrib (1/436), sedangkan Ya'qub bin Al Walid dianggap pendusta 
oleh Ahmad dan yang lainnya, At-Tagrib (2/378). 


Sunan Ad-Daraguthni — 


An 


Faraj bin Ubaid Al Muhallabi menceritakan kepadaku, Ubaid bin Al 
Oasim menceritakan kepada kami, dari Isma'il bin Abu Khalid, dari 
Qais bin Abu Hazim, dari Jarir bin Abdullah, ia berkata, “Rasulullah 
SAW bersabda, “Awal waktu (shalat) adalah keridhaan Allah, dan 
akhir waktunya adalah empunan Allah ‘Azza wa تو [زول‎ 7 


Ole AS - ٤‏ امد ngawe‏ ن السّمّاك وَعَبْدُ الله بِنْ سَلَيِمَان ن بن 


ES 5 a 5 « الواسطي»‎ a نا علي بن‎ :YG عیسّی الفامي»‎ 
أن أبي ا من‎ DA نا کک يعني ابن عبد‎ o من أَهْلٍ‎ 
اول‎ b الله‎ KANG حَدَيْ قال: قال‎ G Ad AER Jl 
ور الوّقت عفر الله.‎ a الوقت‎ R الْوَقَت رضُوان الله‎ 
974. Utsman bin Ahmad bin As-Sammak dan Abdullah bin 
Sulaiman bin Isa Al Fami menceritakan kepada kami, keduanya 
mengatakan: Ali bin Ibrahim Al Wasithi mengabarkan kepada kami, 
Ibrahim bin Zakariyya keluarga Abdasi menceritakan kepada kami, 
Ibrahim yakni Ibnu Abdul Malik bin Abu Mahdzurah warga Makkah 
mengabarkan kepada kami, ia mengatakan: Ayahku menceritakan 
kepadaku, dari kakekku, ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, “Awal 


waktu (shalat) adalah keridhaan Allah, pertengahan waktunya adalah 
rahmat Allah, dan akhir waktunya adalah ampunan Allah.” 33 


8. Bab Keterangan Tentang Waktu-Waktu Shalat dan Perbedaan 
Riwayat-Riwayat Seputar Itu 


Cs - 0‏ ابو بكر عَبْدُ عند الد الله بن Jawa‏ بن زياد | 8 AOA denga‏ 


42 Isnadnya lemah: HR. Ibnu Al Jauzi di dalam At-Tahgig (1/286) dari jalur 
pengarang. Saya katakan: Ubaid bin Al Oasim riwayatnya ditinggalkan, Ibnu 
Ma'in menganggapnya pendusta, sementara Abu Daud menganggapnya 
pemalsu hadits, 4t-Tagrib (1/545). 

943 Isnadnya lemah: Saya katakan: Ibrahim bin Zakariyya lemah. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


fo A o7 20 y‏ عير سمه 


بن kak‏ نا عبد الله بْنْ وَطبء أحبرني أَسَامَة بن يد أن ابْنَ شهّاب 
Si‏ أذ شق JA ng‏ عله كاد مهدا على المي قار St‏ 
Pa‏ شَيعاء JG‏ غروة : أن LAN‏ اتا إن li 4 Jian‏ مُحَمدا 
ف بوقت الصّلاة. فقال لَه عَم عُمَرُ: A‏ ما د Jú Jya‏ 57 


6 6 مُسعود Ja‏ 0 مُسعود الأنصّارِي ات 
ل HB‏ ن: نز حبرل ې فاترنئ بوقت Le‏ 


ad 
NG . پش اسان خد‎ o هغه سه 5 رغه‎ 2 f مك‎ 
نم صلیت مغ‎ ala 6 


رات رَسْولَ الله 88 fai‏ الظهر ea s‏ 
o>‏ يعد Idi‏ وره يه akan ap MANA Ia‏ َيل أن 
Gan‏ 7 ال Gya JENG pr‏ الصّلاة فيأتي 5 الحليفة قبل gg‏ 
gan‏ ويصلي DA‏ حن LES‏ الشّمْس» aig‏ الْعشَاءَ حيْنَ 


ووس ورم د هم سم 


سرد الاي وربما SWA‏ يجتمع AI‏ قال الربيع: وت 
هم سم z‏ وو هور 
كاي حل fe AS‏ املح مره با o‏ 


2023K ل‎ 


م کائت صله بعد ذلك الس حى Ke NA DEK‏ أن Gin‏ 


Abu Bakar Abdullah bin Muhammad bin Ziyad An-‏ ووو 
Naisaburi menceritakan kepada kami, Ar-Rabi' bin Sulaiman‏ 
menceritakan kepada kami, Abdullah bin Wahb menceritakan kepada‏ 
kami, Usamah bin Zaid mengabarkan kepadaku, bahwa Ibnu Syihab‏ 
mengabarkan kepadanya: Bahwa Umar bin Abdul Aziz RA tengah `‏ 
duduk di atas mimbar, lalu ia menangguhkan shalat Ashar sedikit,‏ 
maka Urwah bin Az-Zubair berkata, “Sesungguhnya Jibril AS telah‏ 
memberitahu Muhammad SAW tentang waktu shalat.” Umar pun‏ 
berkata kepadanya, “Jelaskanlah apa yang engkau katakan.” Urwah‏ 
berkata, “Aku mendengar Basyir bin Abu Mas'ud mengatakan: Aku‏ 
mendengar Abu Mas'ud Al Anshari mengatakan: Aku mendengar‏ 


ورش 


Sunan Ad-Daraguthni — 


Rasulullah SAW bersabda, “Jibril AS turun lalu memberitahuku waktu 
shalat, lalu aku pun shalat bersamanya, kemudian aku shalat 
bersamanya, kemudian aku shalat bersamanya.” Beliau menghitung 
dengan jari-jarinya hingga lima shalat. Lalu aku melihat Rasulullah 
shalat Zhuhur ketika tergelincirnya matahari, dan kadang 
mengakhirkannya bila cuaca sangat panas. Aku juga melihat beliau 
melaksanakan shalat Ashar ketika matahari masih tinggi dan bersinar 
putih sebelum bercampur kuning, sehingga ada orang yang setelah 
shalat (Ashar) pergi ke Dzulhulaifah (dan sampai) sebelum 
terbenamnya matahari. Beliau melaksanakan shalat Maghrib ketika 
matahari telah terbenam, dan beliau melaksanakan shalat Isya setelah 
langit menghitam (yakni gelap), kadang beliau menangguhkannya 
hingga orang-orang berkumpul.” Ar-Rabi' mengatakan, “Telah 
terjatuh dari kitab catatanku (redaksi): “hingga” saja, dan “pernah 
shalat Subuh ketika malam masih gelap, kemudian shalat (di lain 
waktu) ketika Subuh mulai terang. Kemudian setelah itu beliau selalu 
melaksanakan shalat di waktu masih gelap hingga beliau wafat, dan 
tidak pernah lagi melaksanakan di waktu Subuh mulai terang.” 


SI - 5‏ محمد بن زياد تنا Af Mama‏ إسمَاعيل 


r Laga ٩ 1 3 و‎ r r 
قن اسامه ده‎ Ig تا با صَالح تا الث عَنْ يريد‎ desa 
f ٩ x er D lad له‎ Glog 15 ۰ aa 
ras) زَيْده عن ابن شهاب بهذا الإستاد تحوهء وقال فيه: ويصلي‎ 


sidi da ji JR Ta مُرتفعة»‎ ea والس‎ 
ونس المح ين‎ ah o غه اتد فل ررب فشلي. وكا‎ 
الله‎ Kai SEN NE AAA 

976. Ahmad bin Muhammad bin Ziyad menceritakan kepada 
kami, Muhammad Abu Isma'il At-Tirmidzi menceritakan kepada 


%4  Isnadnya shahih: Kisah ini disebutkan oleh Al Bukhari dalam kitab Migat- 
Migat (2/3): Muslim dalam kitab Masjid-Masjid (167), Abu Daud (407) dan 
yang lainnya, dari Ibnu Syihab. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


kami, Abu Shalih menceritakan kepada kami, Al-Laits menceritakan 
kepada kami, dari Yazid bin Abu Habib, dari Usamah bin Zaid, dari 
Ibnu Syihab, dengan isnad ini, seperti itu, dan ia menyebutkan di 
dalamnya: “dan melaksanakan shalat Ashar ketika matahari masih 
putih lagi masih tinggi, di mana seseorang pergi berjalan dan sampai 
ke Dzulhulaifah yang berjarak enam mil, sebelum terbenamnya 
matahari.” Ia juga menyebutkan di dalamnya: “dan beliau 
melaksanakan shalat Subuh ketika hari masih gelap, kemudian pada 
suatu hari beliau melaksanakannya setelah Subuh beranjak terang, 
kemudian setelah itu tidak pernah lagi melaksanakannya setelah 
Subuh beranjak terang hingga Allah “Azza wa Jalla 
mewafatkannya.” “5 


رن و دهم ومو 


Wa - ۷‏ محمد بن أَحْمَدَ : ا ا ٢7‏ ن مُحَمِّد 
D‏ س هم ل . تش * Dai‏ ُ ماد که 


رک ورو 30 6-3 PAN‏ 3 .38 0 


الشافعي واحمد بن محمد بن زياد Wa :NG‏ محمد بن Sit‏ 
dead‏ متلۍ 3 نمو AG‏ نا عبد CAN‏ ب سان ا 
IG ad Bea‏ & 
tag‏ علي ڪه في الْمحد hsi‏ والكوفة vasl iay‏ 
pi AU GAJAH os ôs G‏ للْعَصْر. فقال: اخلس. 


r 


G galan‏ عاد همال ذلك ab te JG‏ هَذَا LAI‏ يعلمتا بالسئّة. 
َم gi‏ ڪه ah Gah Jai‏ رجا j AKA Á‏ لذي 
کنا فيه LAN CAS Kej‏ رول الس BEA al‏ زياد ننم 
عند لل تعن Iis‏ يزو عله غر الصا ن ma‏ | 


977. Muhammad bin Ahmad bin Shalih Al Azdi menceritakan 
kepada kami, Ahmad bin Muhammad bin yahya bin Sa'id yakni Al 


945 


Lihat keterangan yang lalu. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


Oaththan menceritakan kepada kami, Yahya bin Adam menceritakan 
kepada kami (ط)‎ Abu Bakar Asy-Syafi'i dan Ahmad bin Muhammad 
bin Ziyad menceritakan kepada kami, keduanya mengatakan: 
Muhammad bin Syadzan Al Jauhari menceritakan kepada kami, 
Mu'alla bin Manshur menceritakan kepada kami, keduanya 
mengatakan: Abdurrahim bin Sulaiman menceritakan kepada kami, 
Asy-Syaibani menceritakan kepada kami, dari Al Abbas bin Dzarih, 
dari Ziyad bin Abdullah An-Nakha'i, ia menuturkan, “Kami duduk 
bersama Ali RA di masjid agung, saat itu Kufah adalah kota istimewa, 
lalu muadzdzin mendatanginya kemudian berkata, “Shalat Ashar 
wahai Amirul Mukminin.’ Ali berkata, “Duduklah.” Ia pun duduk, 
kemudian ia kembali dan mengatakan hal itu, Ali RA berkata, “Anjing 
ini mengajarkan kita Sunnah.” Lalu Ali RA berdiri dan melaksanakan 
shalat Ashar bersama kami. Setelah selesai, kami kembali ke tempat 
semula kami duduk-duduk, lalu kami bersiap-siap untuk menaiki 
kendaraan ketika matahari hampir tenggelam untuk menyaksikan 
tenggelamnya.”S Ziyad bin Abdullah An-Nakha'i majhul (tidak 
diketahui kredibilitasnya), tidak ada yang meriwayatkan darinya selain 
Al Abbas bin Dzarih. 


E - ۸‏ أب بكر EA PE‏ عاصم 
ېوه 


Ba “©‏ ال i g‏ اِسْمَاعيْلَ Kal‏ نه علي بن بن YG IA‏ نا أب 
aa‏ بن المقدامء تا g‏ عاص ا X2‏ الواحد z‏ افع قال: 
خاب مسجد jan Dp KAH DA‏ قال: و شید شيخ حالس فَلاَمَهُ 
J6,‏ إن af SA‏ رَسُوْل الله في كان pet A‏ هَذه الصّلآة. 
ERA E “JG‏ هذا عبد الله ۾ ن رَافع ُن حديج. 

978. Abu Bakar An-Naisaburi menceritakan kepada kami, 


Muhammad bin Yahya menceritakan kepada kami, Abu Ashim 
menceritakan kepada kami (h) Al Husain bin Isma'il dan Ahmad bin 


9% Isnadnya lemah: HR. Ibnu Al Jauzi di dalam At-Tahgig (1/293) dari jalur 


pengarang. Saya katakan: Ziyad bin Abdulllah An-Nakha'i tidak diketahui 
kredibilitasnya. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


Ali bin Al “Ala' menceritakan kepada kami, keduanya mengatakan: 
Abu Al Asy'ats Ahmad bin Al Migdam mengabarkan kepada kami, 
Abu Ashim mengabarkan kepada kami, Abdul Wahid bin Nafi 
menceritakan kepada kami, ia menuturkan, “Aku masuk masjid 
Madinah, lalu muadzdzin menyerukan adzan Ashar, sementara 
seorang syaikh tengah duduk, lalu syaikh itu mencelanya dan 
mengatakan, “Sesungguhnya ayahku memberitahuku, bahwa 
Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengakhirkan shalat ini.” Lalu 
aku bertanya mengenai syaikh itu, mereka mengatakan, “Itu adalah 
Abdullah bin Rafi” bin Khadij'.””” 


GA‏ رَافِعٍ هذا ليِسَ بقوي. PPL AA‏ عَنْ عبد الواحد 
AS‏ أنا Ta‏ وَحَالْفَ في ام ابْنِ رافع بن خدج E‏ 


Ibnu Rafi’ tidak kuat. Diriwayatkan juga oleh Musa bin Isma'il 
dari Abdul Wahid lalu digelari Abu Ar-Ramah, ia menyelisihi 
penyebutan Ibnu Rafi” bin Khadij, yang mana ia menyebutnya 
Abdurrahman. 


‫َ 


I مھم‎ bz h را‎ s ĉa هس‎ Na - AG مس‎ 

1 محمد بن‎ Wa lana) به إسماعيل بن محمد‎ EI - ٩ 
r , r e er 

A 


نا 


م aa na ox Pa‏ م ها 3 هور کر á < 74 r A‏ 
الوراق» AB‏ سَلمَة قال: سمت e‏ الواحد WI‏ الماح الكلابي؛ 
r‏ 46 6 7 


Ng jadi بصَلاًة‎ Bp oh ERTE 
وکان من اصحَاب لی فل أن‎ A an فلامَهُ وقال:‎ 


. 
r 


47  Isnadnya lemah: HR. Ibnu Al Jauzi di dalam At-Tahgig (1/292); Al Bukhari di 


dalam At-Tarikh (1/3/89); Dikeluarkan juga oleh Adz-Dzahabi di dalam Al 
Mizan (2/672/676), Ibnu Hibban di dalam Al Majruhin (2/145); Dikeluarkan 
oleh Ibnu Al Jauzi di dalam Al ‘lal (1/387) dari Abu Ashim. Saya katakan: 
Ibnu Adi mengatakan, “Hadits ini dikenal dengan Abdul Wahid, sementara 
Abu Hatim dan Ibnu Hibban mengatakan, “Abdul Wahib Abu Ramah 
meriwayatkan riwayat-riwayat terbalik dari penduduk Hijaz, dan riwayat- 
riwayat palsu dari penduduk Syam. Apa yang diriwayatkannya tida boleh 
dicantumkan di dalam kitab-kitab kecuali untuk dikoreksi.” 


Sunan Ad-Daraguthni — 


رَسُوْل الله وي كان at Al‏ العَصر. 


979. Isma'il bin Muhammad Ash-Shaffar menyampaikannya 
kepada kami, Muhammad bin Ali Al Warrag menceritakan kepada 
kami, Abu Salamah menceritakan kepada kami, ia mengatakan: Aku 
mendengar Abdul Wahid Abu Ar-Ramah Al Kilabi, Abdurrahman bin 
Rafi” bin Khadij menceritakan kepada kami, ketika muadzdzin 
mengumandangkan adzan shalat Ashar yang seolah-olah 
menyegerakannya, maka ia mencelanya dan mengatakan, “Kasian 
engkau. Ayahku memberitahuku, ia salah seorang sahabat Nabi SAW, 
bahwa Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengakhirkan 
Ashar.” 


Io‏ سه 8 مور وه 


ورواه ap‏ بن Gh‏ عَنْ عبد الواحد هذا وقال: توو إن ليم 
حالف في نسب وَهَذَا Wita eat‏ الإستاد مِنْ حهة عَبْد الْواحد daa‏ 
لگ م توو عن ان راقع أن Hp‏ الف في امم ا راقع 
هذل NG‏ يصح Ha Úa‏ عن رافِع ولا عَنْ غَيْره من الصحابة. 

3 Ja 2? ó 
ap ل‎ A والصحيحٌ عن رافع بن دن وَعَنْ غير واحد من أَْحَاب‎ 
عَنْ‎ amamah DP CG بها.‎ YK Pa بصلاة‎ ema هذا وهر‎ 
sada 


Khabar ini diriwayatkan juga oleh Harami bin Umarah dari 
Abdul Wahid, dan ia mengatakan, “Abdul Wahid bin Nufai' berbeda 
nasabnya. Dan hadits ini isnadnya lemah karena adanya Abdul Wahid 
ini, karena tidak ada yang meriwayatkannya dari Ibnu Rafi” bin 
Khadij selain dia. Di samping itu, ada perbedaan tentang nama Ibnu 
Rafi”. Dan tidak benar hadits ini dari Rafi” dan tidak pula dari sahabat 
lainnya. Yang benar adalah dari Rafi” bin Khadij dan lebih dari satu 
orang sahabat Nabi SAW selain ini (yang bertentangan dengannya), 
yaitu menyegerakan shalat Ashar dan bergegas dalam pelaksaannya. 
Adapun riwayat yang shahih dari Rafi” bin Khadij adalah: 


4 Isnadnya lemah: Lihat keterangan yang lalu. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


30 و‎ b 9 7A وه‎ Lok PAN 
eT خبرني‎ Ee د‎ YA 
ےم‎ 0 Ia وه‎ o í 2 0 او‎ 


أن دع قل سرد دوا TA PE ME‏ 


aa ai jab peni‏ راک Le‏ ټک كل ان ن Tapi‏ الشمس. 
Abu Bakar An-Naisaburi menceritakan kepada kami,‏ .980 
Abbas bin Al Walid bin Mazid mengabarkan kepadaku, ayahku‏ 
mengabarkan kepadaku, ia mengatakan: Aku mendengar Al Auza'i,‏ 
Abu An-Najasyi menceritakan kepadaku, Rafi” bin Khadij‏ 
menceritakan kepada kami, ia mengatakan, “Kami melaksanakan‏ 
shalat Ashar bersama Nabi SAW, kemudian disembelihkan unta dan‏ 
dibagikan menjadi sepuluh bagian, lalu dimasak, dan kami memakan‏ 
daging yang telah matang sebelum terbenamnya matahari.”‏ 


0 3 4 رو م هو س 


r 330 La PG ox 
sen ee ون‎ A 
“23 mana صر‎ WA Ts sre و سا‎ 
عَمّارٍ والأؤزاعي وأيوب بن عتبة‎ ip a Ke سنيْنَ وَرَوَى عَنْهُ‎ S خَديْحٍ ست‎ 


03 30, 


٢‏ ارد رف Sig‏ من حَديْث عَبْد الواحد عَنِ ابن 


ر رافع. و الله AY‏ 

Abu An-Najasyi ini bernama ‘Atha’ bin Shuhaib, ia tsigah lagi 

masyhur, menyertai Rafi’ bin Khadij selama enam tahun. Orang-orang 

yang meriwayatkan darinya adalah: Ikrimah, Al Auza’i, Ayyub bin 

Utbah dan lain-lain, haditsnya dari Rafi’ bin Khadij lebih utama 
daripada hadits Abdul Wahid dari Ibnu Rafi’. Wallahu a'lam. 


آ ١‏ - وكذلك روي عن أب مَسْعُوْد GN‏ من حديْث Sai‏ بن 


can‏ عن Pj‏ ٿن آي حي عن سام ani‏ ان شهاب» عن 


20 709 7 3 o وور‎ 


NP‏ قال: سمغت ai‏ بن أب SA‏ يُحَدث عن ابي ageman‏ عَنِ 


49 Isnadnya hasan: HR. Al Bukhari (2485), Muslim dalam kitab Masjid-Masjid 
(178) cari Al Auza i; 


Sunan Ad-Daraquthni — 


ja # 3‏ ل Ie‏ و re‏ تر IA‏ ري صا اوھ رګ ر افو و 
النبي : أنه كان يصلي ai‏ والشمس بيضاء مرتفعة» يسير الرحل 
2 ..... 23 م ار اش ٢‏ 

حين Da‏ منها إلى ذى الحليفة SEN akan‏ قبل غرواب الشَّمُس. 

981. Demikian juga yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud Al 

Anshari dari hadits Al-Laits bin Sa'd, dari Yazid bin Abu Habib, dari 
Usamah bin Zaid, dari Ibnu Syihab, dari Urwah, ia mengatakan: Aku 
mendengar Basyir bin Abu Mas'ud menceritakan hadits dari Abu 
Mas'ud, dari Nabi SAW: “Bahwa beliau melaksanakan shalat Ashar 
sementara matahari masih bersinar putih lagi tinggi, yang mana 
seseorang pergi berjalan kaki setelah selesai shalat (Ashar) menuju 


Dzulhulaifah yang berjarak enam mil (dan sampai) sebelum 
terbenamnya matahari.” 


SAN Jerat زيا تا محمد بن‎ 3 Jen بذلك ابو‎ Ch - ٢ 
Sena E 4 senso 0 4 200 30 4۹ 
بن اين عن الأؤزاعي»‎ KIRI 
ا‎ NENG Ta "٣" KAG x NATE ۰ AN 
عن 8 النجحاشي قال: سمعت رافع بن خحديج یقول: قال سول الله‎ 
ee r r و‎ Pa La A a ai Ea A P : 

8 ألا أخبركُمْ بصَلاًة المُتافق» أن SEE am Tp‏ 
الْبَقرَةَ صَّلاهًا. 

982. Abu Sahl bin Ziyad menyampaikan itu kepada kami, 
Muhammad bin Isma'il As-Sulami menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, Al-Laits 
menceritakan kepada kami (h) Ayahku menceritakan kepadaku, 
Muhammad bin Abu Bakar memberitahukan kepada kami, 
Abdussalam bin Abdul Hamid menceritakan kepada kami, Musa bin 
A'yun menceritakan kepada kami, dari Al Auza'i, dari Abu An- 
Najasyi, ia mengatakan: Aku mendengar Rafi” bin Khadij berkata, 


“Rasulullah SAW bersabda, “Ingatlah, aku beritahukan kepada kalian 
mengenai shalatnya orang munafik. Yaitu menangguhkan Ashar, 


950 Isnadnya shahih: HR. Al Baihaqi (1/441) dari Ibnu Bukair dari Al-Laits. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


| 


hingga ketika tinggal waktu makannya sapi, ia baru 


melaksanakannya’ ١ 


010. ja žá i ره‎ r 5 اا > اه كر‎ 

SPB AAN‏ روي عن لس ا ah‏ في ټول 
العَصرء BESI GAS‏ بْنْ Ke‏ وَمُحَمَدُ بِنْ JAWI LAIN DGA‏ 
BERAN‏ ممم هم ليه کو o‏ فم A‏ ورن هم هو و هم په هر مع همرك هو 
٠. 03 - “Toe‏ کر Ê 2 o‏ روه إلا Te Ja‏ 0 
عبلةء عن SA‏ عن اتس بن مالك: أن Jayeng‏ الله و كان يصلي 
ا 0 AK TA ka gin EN 3 P 1 oó‏ رر 
pan!‏ والشمس مُرتفعة TAS a‏ الذاهب إلى العَوَالي» فيأتيهًا 
والشمس مرتفعة. وَالْعَوَالي من الْمَديئة عَلَى Ju‏ 

983. Demikian juga yang diriwayatkan dari Anas bin Malik 

dan yang lainnya, dari Nabi SAW tentang menyegerakan Ashar: Al 
Husain bin Isma'il dan Muhammad bin Sulaiman An-Nu'mani Al 
Bahili menceritakan kepada kami, keduanya mengatakan: Ahmad bin 
Al Faraj Abu Utbah menceritakan kepada kami, Muhammad bin 
Himyar menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Abu Ablah 
menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Anas bin Malik: 
“Bahwa Rasulullah SAW shalat Ashar ketika matahari masih tinggi 
cerah, lalu seseorang pergi ke dataran tinggi (Madinah) ketika 


matahari masih tinggi, padahal jarak dataran tinggi tersebut dari 
Madinah adalah enam مر‎ 

“las È وڅه سو‎ NP ° a َه سا سه‎ ° z PA A LP 
بن كيسان ويحيى بن سعيد الأنصاري وعقيل‎ gdo وكذلك رَوَاة‎ 
NG روس‎ 0 pa OI, - 5 الحا‎ o م مور‎ A سه مر 3 اا‎ PA 
ومعمر ویونس والليث وعمرو بن الحارث وشعيب بن أبي حمزة وابن‎ 
07) عله "” ور‎ tur” مع £ . مه 2 روو م وم وو و‎ o f 
ابي ذئب وابن أخي الزهري وعبد الرحمن بن إسحاق ومعقل بن عبيد‎ 


يا .202 y,‏ ډو ,0220 


8 ody- ۸ ه م 2 ع شه ےم پک اد‎ f 
الله وعبيد الله بن أبي زياد الرصافي والنعمان بن راشد والزبيدي وغيرهم»‎ 


91 Isnadnya hasan: HR. Al Hakim (1/195); Ahmad (3/247); Ibnu Al Jauzi di 
dalam At-Tahgig (1/292) dari Musa Ibnu A'yun. 
"8 Isnadnya hasan: Lihat takhrij hadits no. 976. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


عن الز P‏ ي» عن R ya‏ 

Demikian juga yang diriwayatkan Shalih bin Kaisan, Yahya 

bin Sa'id Al Anshari, Ugail, Ma'mar, Yunus, Al-Laits, Amr bin Al 

Harits, Syu'aib bin Abu Hamzah, Ibnu Abi Dzi'b, Ibnu Akhi Az- 

Zuhri, Abudurrahman bin Ishag, Ma'gil bin Ubaidullah, Ubaidullah 

bin Abu Ziyad Ar-Rushafi, An-Nu'man bin Rasyid, Az-Zubaidi dan 
lain-lain dari Az-Zuhri dari Anas. 


o ٤ o يا‎ o- o s,- oi # مه‎ - fasona 2 des 
وإسحاق بن عبد الله بن ابي‎ SAN ورواه مالك بن انس عن‎ - 185 


َة عَنْ أئس: أن BD‏ كان يُصلَئ اله CAN a‏ الذاهب إلى 
BIA‏ ا عرو ور م کی á Ia E‏ 1 3 
قبَاء. قال أَحَدُهُمَا: فيأتيهم وَهُمْ يُصَلونَء وقال TAN‏ والشمس مركفعة. 

$ Semar 2 


Kamen بن امت کا الْحَسَنْ ين‎ ai ai 
عر مالك بذللة:‎ BY اين‎ 


eg 7‏ سم 


or 


984. Diriwayatkan juga oleh Malik bin Anas dari Az-Zuhri, 
dan Ishaq bin Abdullah bin Abu Thalhah dari Anas: “Bahwa Nabi 
SAW shalat Ashar, lalu seseorang pergi ke Ouba.” Salah seorang dari 
keduanya menyebutkan (dalam redaksinya): “Lalu orang itu sampai 
kepada mereka (warga Ouba) ketika mereka sedang shalat.” Yang 
lainnya menyebutkan: “sementara matahari masih tinggi.” Da'laj 
bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al Hasan bin Sufyan 
menceritakan kepada kami, Habban bin Musa menceritakan kepada 
kami, Ibnu Al Mubarak memberitahukan kepada kami, dari Malik, 
riwayat itu. 


Pt 20 E 7 ۸ 0 z - o - ون 07 > اه‎ 

AP GAS - ٥‏ الله بْنْ مُحَمّد بن عبد العريز قراءة ونا أَسْمَع تا 
كنس بي وم ot‏ َه 8 oo‏ دا Pa‏ سه o‏ 03 سه هالا 
العباس بن الوليد النرسي» نا قضيل :بن عياض عن منصور» عن ربعي» 


553 هرمل هو‎ shahih: HR. Al Bukhari dalam kitab Migat-Migat, hadits no. 548, 


Muslim dalam kitab Masjid-Masjid hadits no. 194, Malik di dalam AI 
Muwaththa ` (40). 


— Sunan Ad-Daraguthni 


Hana da َل‎ 2 3 £ a Se Me GG سه کر‎ afi o f سه‎ 
gan) BD عَنْ ابي الأبيض» عن أنس قال: كنت أصلي مَعَ‎ 
م و ده وك‎ SET ؤو واي‎ OA. o هود‎ - e و تاھ و‎ DE 
والشمس بيضاء محلقة فاتي عشيرتي وهم جلوس» فأقول ما یجلسکم»‎ 
1 0 Man TD Pr 5 9 
0 صلى رسو : الله‎ Aas | صلو‎ 
985. Abdullah bin Muhammad bin Abdul Aziz menceritakan 
kepada kami dengan cara dibacakan dan aku mendengarkan, Al Abbas 
bin Al Walid An-Narsi menceritakan kepada kami, Fudhail bin Iyadh 
menceritakan kepada kami, dari Manshur, dari Rib'i, dari Abu Al 
Abyadh, dari Anas, ia menuturkan, “Aku shalat Ashar bersama Nabi 
SAW sementara matahari masih putih cerah, lalu aku mendatangi 
keluargaku, saat itu mereka tengah duduk-duduk, lalu aku berkata, 


“Mengapa kalian duduk-duduk. Shalatlah, karena Rasulullah SAW 
telah melaksanakan shalat”. 


03 fo 3 2303 م ر‎ A | Pe 


5 - حدناا حمد بن بن CI‏ حدننا يوسف بن موسى» gr‏ 


or 0 no م‎ 


جریر» عن ya‏ عن ربعي : AP‏ عن أبي BANI‏ عن IPAR‏ بن 
مَالك قال: کان رول لله 3 kai‏ ب با بت الم an‏ موشن 


3 
2 


ثم 2 عشيرتي وهم في تاحية Ka‏ جحلوس Jb Da A‏ ما 
يُحْلسُكُم و اهل jika‏ اله . 


986. Ahmad bin Ali Al “Ala' menceritakan kepada kami, 
Yusuf bin Musa menceritakan kepada kami, Jarir menceritakan 
kepada kami, dari Manshur, dari Rib'i bin Hirasy, dari Abu Al Abyad, 
dari Anas bin Malik, ia mengatakan, “Rasulullah SAW shalat Ashar 
bersama kami sementara matahari masih bersinar putih cerah, : 
kemudian aku mendatangi keluargaku yang berada di pinggir 
Madinah, mereka tengah duduk-duduk dan belum melaksanakan 
shalat, lalu aku berkata, “Mengapa kalian duduk-duduk. 
Laksanakanlah shalat, sungguh Rasulullah SAW telah melaksanakan 
shalat” .”””? 


°54 Isnadnya shahih. 
" Lihat keterangan yang lalu. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


3 -215 مو 


SMG بن عبد‎ E ٢ محمد بن إسْمَاعيِل القارسي‎ Ce — ANY 


2035. 3 2 رم‎ 303720 D 


GN Gea‏ > عن عاصم 
BI‏ مالك قال: ونو پور 
من Ipa)‏ الله فك دارا SI‏ لا alah, PA peka‏ بقبَاء و 
Knp‏ في بد بني OS‏ م 


اه Jana 2 pe‏ رَسُوْل الله BB‏ بهًا. 
Muhammad bin Isma'il Al Farisi menceritakan kepada‏ .987 
kami, Ahmad bin Abdul Wahhab bin Najdah menceritakan kepada‏ 
kami, Ahmad bin Khalid Al Wahbi menceritakan kepada kami,‏ 
Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, dari Ashim bin‏ 
Umar bin Qatadah, dari Anas bin Malik, ia mengatakan, “Dua orang‏ 
Anshar yang paling jauh tempat tinggalnya dari Rasulullah SAW‏ 
adalah Abu Lubabah bin Abdul Mundzir yang keluarganya di Ouba,‏ 
dan Abu Abs bin Khair yang tempat tinggalnya di lokasi Bani‏ 
Haritsah. Keduanya melaksanakan shalat Ashar bersama Rasulullah‏ 
SAW, kemudian mereka kembali kepada kaumnya yang ternyata |‏ 
belum melaksanakan shalat karena kesegeraan Rasulullah SAW dalam‏ 
melaksanakannya.”‏ 


f عن النبي که‎ f عَنْ‎ AL بن عبد‎ Yadi وقال‎ - AAA 
iya اذا اصفرّت فكائت‎ D aa E أَخبركمْ بصّلاة الْمُتافق؟‎ 
إلا قليلا.‎ DA an Ga قام‎ Ob S3 

988. Al ‘Ala’ bin Abdurrahman mengatakan: Dari Anas, dari 

Nabi SAW, “Ingatlah, aku beritahukan kalian shalatnya orang 
munafik, yaitu menanti matahari hingga ketika sudah menguning dan 
telah berada di antara dua tanduk syetan, barulah ia berdiri (shalat) 
lalu mematuk empat kali dan tidak mengingat Allah di dalamnya 


" Isnadnya hasan: HR. Al Hakim (1/195). 


— Sunan Ad-Daraguthni 


kecuali sedikit. 


55957 


۹ - وقال حفص بن عبد الله بن ائس» عَنْ اس عن الثبي Ku‏ 


ذلك. 


4 


989. Hafsh bin Ubaidullah bin Anas mengatakan: Dari Anas, 


dari Nabi SAW, serupa itu.” 


ميت Bai‏ ده يعس مه سر سم Te‏ به كه سل هره 
۰ - وقال الزهزي» عن عُرْرَة عَنْ عائشة» كان النبي 88 يصلي 


BD في حُجرتي لَمْ يَظهَر‎ AN Pad 


990. Az-Zuhri mengatakan: Dari Urwah, dari Aisyah: “Nabi 


SAW melaksanakan shalat Ashar sementara matahari masih tampak 


jelas di kamarku, tidak menampakkan bayangan. 


»959 


Ay بن اِسْمَاعيْلَ الْمَحَاملي‎ BSI عبد الله‎ YA NGANG - ١ 
نا عبد الله بن شبيب» نا ايوب بن سُلَيْمَانَ‎ : NG محمد بن يوسل»‎ jah 

-03 0 » oto ٤ هوم مھ‎ A 4 D 
يدل تا صالح‎ a قن إن اق عقي‎ KA بن بلال» ثنا‎ 
مَعَ‎ ako حفص بن بيد اله عن انس بن مالك قَالَ:‎ gah 


og 


Ipa peti دبد د‎ e 


r 


خت أن z‏ هو رم 8.... 


Lepas daa 7‏ الزن PATA‏ رمتا مث 


Jo 


- D ` وه‎ 3 


i na Aa رك حل‎ hi 


Isnadnya kasan: Telah dikemukakan pada hadits no. 982. 


Lihat keterangan yang lalu. 
Isnadnya shahih: HR. Al Bukhari dalam kitab Miqat-Miqat, hadits no. 522, 
Muslim dalam kitab Ma gr- Masjid hadits no, يه‎ MAUR OB) 


Sunan Ad-Daraquthni — 


5 ۶ 


الراكب Je‏ قبل أن تغيب الشّمْس. 


991. Al Qadhi Abu Abdullah Al Husain bin Isma'il Al 
Mahamili dan Al Qadhi Abu Umar Muhammad bin Yusuf 
menceritakan kepada kami, keduanya mengatakan: Abdullah bin 
Syabib mengabarkan kepada kami, Ayyub bin Sulaiman bin Bilal 
mengabarkan kepada kami, Abu Bakar bin Abu Awais menceritakan 
kepada kami, Sulaiman bin Bilal menceritakan kepadaku, Shalih bin 
Kaisan mengabarkan kepada kami, dari Hafsh bin Ubaidullah, dari 
Anas bin Malik, ia menuturkan, “Aku shalat Ashar bersama . 
Rasulullah SAW, setelah selesai, seorang laki-laki dari Bani Salamah 
berkata, “Wahai Rasulullah. Aku punya seekor unta yang ingin aku 
sembelih, dan aku ingin engkau menghadirinya.” Maka Rasulullah 
SAW pun berangkat, dan kami pun turut berangkat. Kemudian unta 
itu disembelih, lalu sebagian darinya dimasak untuk kami, dan kami 
memakannya sebelum terbenamnya matahari. Kami juga pernah 
melaksanakan shalat Ashar bersama Rasulullah SAW, lalu seseorang 
pergi sejauh enam mil (dan sampai) sebelum terbenamnya 
matahari.” 


30 مه 


00100 | وب 


م هاس هم و 2 1 وه ےم ومر 67 


عن يزيد بن بي حبيب: TT‏ 
Ap dg‏ أن ملك ال صلی لتا رَسُوْل الله 8# pah‏ 


ad er‏ 0 ۾ بني سَلْمَة فقال: يا ول إئا ريد أن 
ا 04 قال: نَعُمْ. فالطلق وَانْطَلقَنَا مَعَهُ 


23,3 


sya dat ah Ha E د روه‎ 


5-9 Isnadnya Shahih: HR. Ibnu Al Jauzi di dalam At-Tahgig (1/291) dari jalur 


pengarang. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


992. Abu Umar Al Oadhi menceritakan kepada kami, Al 
Abbas bin Muhammad Ad-Duri menceritakan kepada kami, Harun bin 
Ma'ruf mengabarkan kepada kami, Abdullah bin Wahb menceritakan 
kepada kami, Amr bin Al Harits mengabarkan kepadaku, dari Yazid 
bin Abu Habib, bahwa Musa bin Sa'd Al Anshari menyampaikan 
kepadanya, dari Hafsh bin Ubaidullah, dari Anas bin Malik, ia 
menuturkan, “Rasulullah SAW shalat Ashar bersama kami. Selesai 
shalat, seorang laki-laki dari Bani Salamah mendatanginya lalu 
berkata, “Wahai Rasulullah. Kami hendak menyembelih unta kami, 
kami ingin engkau menghadiri kami.” Beliau menjawab, “Baiklah. 
Lalu beliau pun berangkat dan kami pun berangkat pula bersama 
beliau, lalu kami dapati untanya belum disembelih, maka disembelih, 
kemudian dipotong-potong, lalu dimasak darinya, kemudian kami 
memakannya sebelum matahari terbenam. gl 


He نا‎ IG G cala بن‎ Laba Ci - ۳ 


مر همر 


WI Pam oa G قال:‎ 


Ld 


berkah‏ عن | خحالد lidi‏ عن ل 595 قا 


بعبر . 


ا 


993. Muhammad bin Makhlad menceritakan kepada kami, Al 
Hassani menceritakan kepada kami, Waki’ mengabarkan kepada 
kami, Kharijah bin Mush’ab mengabarkan kepada kami, dari Khalid 
Al Hadzdza', dari Abu Qilabah, ia mengatakan, “Disebut Ashar 
karena waktunya sempit.” 


G aa i a 


496 ui, أن الس وان سيرين‎ sei عَنْ خالد‎ ARA عن‎ SI 
%1 Isnadnya shahih: HR. Muslim dalam kitab Masjid-Masjid (197) dari Amr bin 
Al Harits. 


%2 Isnadnya lemah: Saya katakan: Kharijah bin Mush'ab haditsnya ditinggalkan, 
ACTED 


Sunan Ad-Daraquthni — 


کارا ناه o‏ : 

994. Al Qadhi Abu Umar menceritakan kepada kami, Al 
Hasan bin Abu Ar-Rabi’ menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq 
menceritakan kepada kami, dari Ma'mar, dari Khalid Al Hadzdza': 


“Bahwa Al Hasan, Ibnu Sirin dan Abu Oilabah melaksanakan shalat 
Ashar di sore hari.” 


5 الرقاعي»‎ pan بو‎ EE ONE بن‎ 


a د وه‎ ja ae 


سے و مه 


j - 


995. Muhammad bin Abdullah bin Ghailan menceritakan 
kepada kami, Abu Hisyam Ar-Rifa'i menceritakan kepada kami, 
pamanku yakni Katsir bin Muhammad menceritakan kepada kami, 
Ibnu Subrumah menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad 
Ibnu Al Hanafiyyah mengatakan, “Disebut Ashar karena sempit.” 


ii — 441‏ الْقاضي Ci Ai CA‏ 5 تتا ابو عام 
G‏ ا عن مُصْقب بن مُحَمّد عن رَحُل قال: pa‏ طاوس 
Ga‏ جدًا فقيل له في ذلك فقال: إا مت اَم a‏ 

996. Al Qadhi Abu Umar menceritakan kepada kami, Al 
Hasan bin Abu Ar-Rabi’ menceritakan kepada kami, Abu Amir 
menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Nafi’ menceritakan kepada 
kami, dari Mush'ab bin Muhammad, dari seorang laki-laki, ia berkata, 
“Thawus sangat mengakhirkan Ashar, lalu ditanyakan kepadanya 


mengenai itu, maka ia pun perkara; “Sesungguhnya disebut Ashar itu 
karena sempit ۹۴ 


963 
964 
965 


Isnadnya hasan. 
Isnadnya lemah: Abu Hisyam AR-Rifa'i tidak kuat, 41-1009715 (2/218). 
Isnadnya lemah: karena adanya seseorang yang tidak diketahui. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


Jo سا‎ 


Bi ب ملد کا الحَسّاني» نتا وكيع» تا‎ KATI 
قال: کان‎ OF عن عبد الرَّحْمَن بن‎ SANE han eng ip 5 
32 ورا‎ ۸ 12 

لله يوخر GA‏ 


997. Muhammad bin Makhlad menceritakan kepada انا‎ Al 
Hassani menceritakan kepada kami, Waki’ menceritakan kepada 
kami, Israil dan Ali bin Shalih menceritakan kepada kami, dari Abu 
Ishag, dari Abdurrahman bin Yazid, ia mengatakan, “Abdullah 
mengakhirkan (shalat) Ashar. 3790 


9. Bab Imamah Jibril 


Pa ۹۹۸‏ بن مُحَمّد بن صاعد Gas ea‏ الس ara‏ 


pama a‏ ي ٿا SA TN‏ اا KA‏ حَسَيْنِ) 
SA‏ وب بن کسان 0 ٿا حابر بن عَبْد الله األصَارِي قال: se‏ 


Jaa Ia Gd كم‎ NG AAN IG حن‎ BN A 4# حنرنل‎ 
pan CAN A الظهرٌ حيْنَ‎ Ja مام‎ a 
La Ga فقال: قم يا محمد فصل‎ a alas A JA 
a LI قم فصل‎ IE AI عابت‎ LK a 
الشفق» فجاءهُ‎ É Lal PAN HE حيْنَ‎ Ga 
ادد هم‎ daa pu slah قم فصل‎ JG 

Dae م حا من‎ a a ka : da Jah Tah NG فقال: قم‎ 
د‎ PENA 5 فقال:‎ ARA JA کان فَيْء‎ 


6 Isnadnya hasan. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


AH ا‎ JB مثليّه‎ JEN حيْنَ کان فيء‎ Ae 
حَيْنَ عابت الشَّمْسْ وفنا واحدا لَمْ ړل‎ jadi RT a Jas 
Ab حن‎ Abal حا‎ gi Kapal فصل‎ LA قال: قم فصل‎ da 
تم حا للح حينَ‎ » kas قم قصل العشاء.‎ a 


2 2 سر ر فد رم » 4 رر‎ 4 - 
eng جداء فقال: قم فصل الصبح. ثم قال:‎ lal 
998. Yahya bin Muhammad bin 51210 menceritakan kepada 
kami dengan cara dikte, Al Hasan bin Isa An-Naisaburi menceritakan 
kepada kami, Ibnu Al Mubarak menceritakan kepada kami, Al Husain 
bin Ali bin Husain memberitahukan kepada kami, Wahb bin Kaisan 
mengabarkan kepadaku, Jabir bin Abdullah Al Anshari mengabarkan 
kepada kami, ia menuturkan, “Jibril AS datang kepada Nabi SAW 
ketika matahari telah tergelincir, lalu Jibril berkata, “Berdirilah wahai 
Muhammad lalu laksanakanlah shalat Zhuhur” Maka beliau pun 
berdiri lalu melaksanakan shalat Zhuhur ketika matahari tergelincir, 
kemudian menanti hingga bayangan seseorang sama panjangnya 
(dengan aslinya), lalu Jibril mendatanginya untuk Ashar dan berakta, 
“Berdirilah wahai Muhammad dan laksanakanlah shalat Ashar. 
Maka beliau pun berdiri lalu melaksanakan shalat Ashar, kemudian 
menunggu hingga setelah matahari terbenam, Jibril berkata, 
“Berdirilah dan laksanakanlah shalat Maghrib” Maka beliau pun 
berdiri lalu melaksanakannya ketika matahari telah terbenam. 
Kemudian menunggu hingga hilangnya awan merah, lalu Jibril 
mendatanginya dan berkata, “Berdirilah dan laksanakanlah shalat 
Isya.” Maka beliau pun berdiri lalu melaksanakannya. Kemudian Jibril 
mendatanginya lagi ketika fajar Subuh telah menyingsing, lalu Jibril 
berkata, “Berdirilah wahai Muhammad dan laksanakanlah shalat. 
Maka beliau pun berdiri lalu melaksanakan shalat Subuh. Kemudian 
keesokan harinya Jibril mendatanginya lagi ketika bayangan 
seseorang sama panjangnya (dengan aslinya), lalu berkata, “Berdirilah 
wahai Muhammad dan laksanakanlah shalat Zhuhur.” Maka beliau 
pun berdiri lalu melaksanakan shalat Zhuhur. Lalu Jibril 
mendatanginya lagi ketika bayangan seseorang sama dengan dua kali 
aslinya, lalu berkata, “Berdirilah wahai Muhammad 1 


— Sunan Ad-Daraguthni 


laksanakanlah shalat. Maka beliau pun berdiri lalu melaksanakan 
shalat Ashar. Kemudian Jibril mendatanginya lagi untuk 
(memberitahukan) waktu shalat Maghrib ketika matahari telah 
terbenam sama dengan waktu hari kemarin, lalu berkata, “Berdirilah 
dan laksanakanlah shalat Maghrib.” Maka beliau pun berdiri lalu 
melaksanakan shalat Maghrib. Kemudian Jibril mendatanginya lagi 
(untuk memberitahukan waktu) shalat Isya ketika telah berlalu 
sepertiga malam yang pertama, lalu berkata, “Berdirilah lalu 
laksanakanlah shalat Isya.” Kemudian Jibril mendatanginya lagi 
(untuk memberitahukan waktu) shalat Subuh ketika cahaya sudah 
menguning sekali, lalu berkata, “Berdirilah lalu laksanakanlah shalat 
Subuh. Kemudian Jibril berkata, “Di antara kedua waktu tersebut 
adalah waktu (shalat) و‎ 


os o 30 3-0 £‏ په ٤‏ 3-0 وو 


۹ - تتا القاضي ابو عم ثنا أحمد بن ya‏ أَحَمَد بن 
الاج تنا عبد الله بن اميرك أنا الْحْسَيْنُ بن على بن حُسَيْنَ 
MS AG YA‏ نا حابر بْنُ عبد الله عن الي 4# ala‏ 

999. Al Qadhi Abu Umar menceritakan kepada kami, Ahmad 

bin Manshur menceritakan kepada kami, Ahmad bin Al Hajjaj 
menceritakan kepada kami, Abdullah bin Al Mubarak menceritakan 
kepada kami, Al Husain bin Ali bin Husain mengabarkan kepada 


kami, Wahb bin Kaisan mengabarkan kepadaku, Jabir bin Abdullah 
menceritakan kepada kami, dari Nabi SAW, seperti itu. 


D و رن‎ 39 PANG 


Ud - ٠‏ يُحَبَى بن محمد بن صاعد تتا إسحاق بن إبراهيم 
gr r 2 :‏ ” 

.و 2 Jo A ٥‏ مع A &. Pa LA‏ ميم وعم 7 ه 
الصواف بالبصرة» نا عمرو بن بشر الحار ۾ نا برد بن نان عن 

P er s z z z 

سم ٤ o‏ هو ر 072 2 3 o‏ ` £ هوه - SG A nam‏ تت سل 
عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله: أن جبريل لا أتى النبي وا 
Isnadnya hasan: HR. Ahmad (3/330-331); At-Tirmdzi (150): An-Nasa'i‏ %7 
Al Hakim (1/195-196); Al Baihaqi (1/368); Ibnu Al Jauzi di‏ ,)1/255-256( 


dalam At-Tahgig (1/276), semuanya meriwayatkan dari Ibnu Al Mubarak. 
سر هر لس‎ a yang مسر‎ 


Sunan Ad-Daraguthni — 


968 


a الله‎ yA ki aaa السمس»‎ DG je يتاس‎ GÉ 
aa a الله‎ Jg ali AA 7 ÓN AE 
هه حلفه‎ EA T saa الرّحُلء‎ a aas Jèn Ja 


لتس حَلْفَ رَسْوْل الله هت فصلى d ani‏ جَاءَهُ حيْنَ وَحَبَت 


الشمس» Ian MAN AAS‏ د ته ai ag ii‏ رسول 
الله 8 فصلى AA‏ 2 نم كر اق eeji‏ وقال فيه: نَم ya ad‏ 


I ع‎ 


Pia 
وقال في‎ LI رسول الله 8 فصلى‎ a : 3 خَلفَ‎ PIN, حلفه‎ g 


آخره: ثم قال: G‏ ر قال: فسَأل F‏ رَسُول الله BB‏ 


eee 


عن الصّلاة. bad‏ بهم SUS‏ به RE Jij‏ ; ثم قال: Gi‏ السائل 
عن الصّلاة؟ ا اللا 


1000. Yahya bin Muhammad bin Sha’id menceritakan kepada 
kami, Ishaq bin Ibrahim Ash-Shawwaf menceritakan kepada kami di 
Bashrah, Amr bin Bisyr Al Haritsi menceritakan kepada kami, Burd 
bin Sinan menceritakan kepada kami, dari ‘Atha’ bin Abu Rabah, dari 
Jabir bin Abdullah: “Bahwa Jibril AS mendatangi Nabi SAW untuk 
mengajarinya shalat, Jibril mendatanginya ketika matahari tergelincir, 
lalu Jibril maju sementara Rasulullah SAW di belakangnya, dan 
orang-orang di belakang Rasulullah SAW, lalu melaksanakan shalat 
Zhuhur. Kemudian Jibril mendatanginya lagi ketika bayangan 
seseorang sama panjangnya dengan aslinya, lalu Jibril maju sementara 
Rasulullah SAW di belakangnya, dan orang-orang di belakang 
Rasulullah SAW lalu melaksanakan shalat Ashar. Kemudian Jibril 
mendatanginya lagi ketika matahari telah terbenam, lalu Jibril AS 
maju sementara Rasulullah SAW di belakangnya dan orang-orang di 
belakang Rasulullah SAW, lalu melaksanakan shalat Maghrib.” 
Selanjutnya dikemukakan sisa hadits ini, di antaranya disebutkan: 
“Kemudian pada hari kedua, Jibril mendatanginya ketika matahari 


— Sunan Ad-Daraguthni 


telah terbenam, sama dengan waktu sebelumnya, lalu Jibril AS maju 
sementara Rasulullah SAW di belakangnya dan orang-orang di 
belakang Rasulullah SAW, lalu melaksanakan shalat Maghrib.” 
Kemudian di bagian akhir hadits ini disebutkan: “Kemudian Jibril 
berkata, “Di antara dua shalat adalah waktu shalat? Lalu seorang 
laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW tentang shalat, lalu beliau 
shalat bersama mereka sebagaimana Jibril AS shalat bersama beliau, 


lalu beliau bersabda, “Di antara dua shalat adalah waktu (shalat) ۷ 


D r, 


١‏ - حَدَننَا عبد الله ن aja‏ لبوي نا صالح بن 
الك ja‏ المَاحِشُوْنَء ND BAU‏ صَاعد É‏ 
مُحَمَّدُ بن اِسْحَاق 5 الله بنْ صالح taka a‏ 
ap‏ بْنْ oni‏ نا عَبْدُ Opa JAN‏ عَنْ عَبْد 
SA Ag SA‏ عَنْ si‏ عَنْ حابر لال ل الله : 


La b aa D 04 ga os ra ya هوه"‎ 0 ٤ 
بمكة مركين. فذکر الحديث» وقال فيه: وصلى‎ RE أمني حبريل‎ 
Pa هيه‎ on 0. - et Tan و وم 0 ,05 و‎ 
المعرب جين عابت الشمس 4 وصلى المعرب في اليوم الثاني في وقتها‎ 
ab بالأمْسِ. حَديْث صالح بن مالك‎ 

1001. Abdullah bin Muhammad bin Abdul Aziz Al Baghawi 
menceritakan kepada kami, Shalih bin Malik menceritakan kepada 
kami, Abdul Aziz Al Majisyun menceritakan kepada kami, Abdul 
Karim menceritakan kepada kami {h} Ibnu Sha'id menceritakan - 
kepada kami, Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, Ibnu Abi Salamah Al 
Majisyun menceritakan kepadaku (h) Yahya bin Muhammad bin 
Sha'id menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al Haitsam Al 


2 
5 
& 


%9 Isnadnya hasan: HR. Al Baihaqi (1/368-369); Al Hakim (1/196) dari Ishaq bin 
die چو وور‎ Lan aaa, 


Sunan Ad-Daraguthni — 


Qadhi menceritakan kepada kami, Suraij bin An-Nu'man 
menceritakan kepada kami, Abdul Aziz Al Majisyun menceritakan 
kepada kami, dari Abdul Karim bin Abu Al Mukharig, dari “Atha', 
dari Jabir, ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, “Jibril AS 
mengimamiku di Makkah dua kali” Selanjutnya dikemukakan 
haditsnya, dan di antaranya disebutkan: “dan beliau shalat Maghrib 
ketika matahari telah terbenam, lalu pada hari kedua beliau 
melaksanakan shalat Maghrib pada waktu yang sama seperti 
kemarin.”””0 Hadits Shalih bin Malik yang diringkas. 


GA CIK ٢‏ مني ّا صَالځُ بن مالك تا عبد العزير 
المَاحشون» تتا Sa‏ بِنْ أبئ الْمُخَارقء عَنْ عَطَاءء عَنْ جابر: أن 
رحلا جَاء يسال الي 8# عَنْ وقت الصّلاة. فصلى رَسُوْل الله هة في 
هذين الوقتين» يوما بهذا Uga‏ بهذاء ثم قال: PÉI GT‏ عن الصّلاَة؟ مَا 
Ibnu Mani’ menceritakan kepada kami, Shalih bin Malik‏ .1002 
menceritakan kepada kami, Abdul Aziz Al Majisyun menceritakan‏ 
kepada kami, Abdul Karim bin Abu Al Mukharig menceritakan‏ 
kepada kami, dari “Atha', dari Jabir: “Bahwa seorang laki-laki datang‏ 
untuk bertanya kepada Nabi SAW tentang waktu shalat. Lalu‏ 
Rasulullah SAW melaksanakan shalat di kedua waktu, sehari dengan‏ 
waktu yang ini dan sehari lagi dengan waktu yang itu, lalu beliau‏ 
bersabda, “Mana orang yang bertanya tentang shalat? Di antara‏ 
kedua waktu ini (adalah waktu shalat)” 071‏ 


97 Isnadnya hasan: Saya katakan: Abdul Karim bin Abu Al Makharig lemah, 4t- 
Tagrib (1/517). 

۶71  Isnadnya lemah: Saya katakan: Abdul Karim bin Abu Al Makharig lemah, 4t- 
Tagrib (1/517). 


— Sunan Ad-Daraguthni 


dah تا أَحْمَد بن إسمَاعيل‎ A الحسين بن‎ - ۳٣ 


چا Joe‏ 5د ه ‏ 30 و رن هره 8 هد ٤ ۰ -0 5 o‏ 

ننا عبد العزيز بن محمد الدراوردي» عن عبد الرحمن بن الحارث (ح) 
لااو حاد محمد إن هرون ذا نن او أحمة شه 
وَمُوَمُل بن Jasa‏ قالا: تا سفيان» عن عبد GAN‏ بن Senu‏ 
ga‏ بن جكب امن نالع إن جيه عن إن عياش قال: قال رسول الله 
KE PA :#‏ مَرَكيْن عند اليّت. فد كر JÉ HN‏ فيه ف" 
اليم الثاني: وَصَلَى بى DAS‏ حَيْنَ أفطر الصائم وقتا واحدا. 

1003. Al Husain bin Isma’il menceritakan kepada kami, 
Ahmad bin Isma’il Al Madani menceritakan kepada kami, Abdul Aziz 
bin Muhammad Ad-Darawardi menceritakan kepada kami, dari 
Abdurrahman bin Al Harits {h} Abu Hamid Muhammad bin Harun 
menceritakan kepada kami, Bundar menceritakan kepada kami, Abu 
Ahmad Az-Zubairi dan Muammal bin Isma’il menceritakan kepada 
kami, keduanya mengatakan: Sufyan menceritakan kepada kami, dari 
Abdurrahman bin Al Harits, dari Hakim bin Hakim, dari Nafi’ bin 
Jubair, dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, “Jibril 
AS mengimamiku dua kali di Baitullah” Kemudian dikemukakan 
haditsnya, dan di antaranya disebutkan: “Pada hari kedua, Jibril 


shalat Maghrib bersamaku pada waktu yang sama dengan orang 
berpuasa saat berbuka.” 7? 


o 


2 30 36.3 


٤‏ - تا ابو امد NI‏ هَارُوْنَ بن عَبْد الله الحضرمي 
وَالحسين بن اِسماعل قالاً: نا محمد ين Kej JW AN‏ كنا لوب 
عبد gb‏ بن MA‏ وَمْحَمد ئو روء عَنْ حكيم بن PAS‏ 
 Isnadnya hasan: HR. Al Baihaqi (1/368); Ahmad (1/333); Abu Daud (393); At-‏ 97 
Tirmidzi (149), Al Hakim (1/193).‏ 


Sunan Ad-Daraguthni — 


افع تن حير dp‏ ای أذ Ji EN‏ به الصتلوات 


1004. Abu Hamid Muhammad bin Harun bin Abdullah Al 
Hadhrami dan Al Husain bin Isma'il menceritakan kepada kami, 
keduanya mengatakan: Muhammad bin Isma'il Al Bukhari 
mengabarkan kepada kami, Ayyub bin Sulaiman menceritakan kepada 
kami, Abu Bakar bin Abu Uwais menceritakan kepadaku, dari 
Sulaiman bin Bilal, dari Abdurrahman bin Al Harits dan Muhammad 
bin Amr, dari Hakim bin Hakim, dari Nafi’ bin Jubair, dari Ibnu 
Abbas: “Bahwa Jibril mendatangi Nabi SAW, lalu mengimaminya 
shalat di kedua waktu, kecuali Maghrib.””? 


PANG‏ 07 و پر كوه سو" É‏ وري وو 


KNA - ٠‏ الله اله حالد» ثنا أ عتبة احمد ب 
بن بن بو عتبه بن 


ITE 
ا‎ -2 o É o ر‎ 
ر‎ 


1005. Abdullah bin Al Haitsam bin Khalid menceritakan 
kepada kami, Abu Utbah Ahmad bin Al Faraj menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Himyar menceritakan kepada kami, dari 
Isma'il, dari Abdullah bin Umar, dari Ziyad bin Abu Ziyad, dari Nafi” 
bin Jubair, dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW, hadits ini secara 
lengkap.” 


r oto. 30 3 ٨ ۸ه‎ PAN 


Go يوسف بن يعقوب بن‎ DA - ٠٩۹ 


Isnadnya hasan. 


Isnadnya lemah: Di dalam sanadnya terdapat Ahmad bin Al Faraj Abu Utbah 
lemah, Al Mizan (1/516). 


[cos] — Sunan Ad-Daraguthni 


مق عَنْ نافع بْنِ NGE LP‏ عباس قال: قال رَسُولَ الله Bi‏ مي 
حبرل 4 بمكة مركين» فا ف را مر ara Si‏ وقال: 
WS, DA aa‏ ۀ في الوم 


1006. Yusuf bin Ya’ qub bin Ishaq bin Al Buhlul menceritakan 
kepada kami, kakekku menceritakan kepada kami, Muhammad bin 
Umar Al Waqidi menceritakan kepada kami, Ishaq bin Hazim 
menceritakan kepada kami, dari Ubaidullah bin Migsam, dari Nafi” 
bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, 
“Jibril AS mengimamiku dua kali di Makkah. Jibril mendatangiku 
pada pertama kali”. Lalu dikemukakan tentang waktu-waktunya, dan 
diantaranya disebutkan: “Jibril mendatangiku ketika matahari telah 
terbenam lalu shalat Maghrib bersamaku. Demikian juga pada hari 
kedua di waktu yang sama.” 


e‏ 90 رر b-‏ و دمع ه و ل 
A — ٧‏ مُحَّد oi‏ صاعد Ap JAWA iji SG‏ 
مم Jo.‏ دو No‏ 30 03 


Gangaa KG 5 TREE 


سور ورن سا 5 G‏ عبد الله بن 
E‏ عن ابْن Gé‏ قال: قال رَسُول الله ا: أثاني dije‏ 
تلو حين 6 Sis Ka ab‏ الْحَدِيْثْ Jé,‏ في ,5 د k‏ 
ګانئ Ga‏ سقط القرص» فقالً: قم قصّل. K jah kah‏ 

ر كعات م اني م SAN Go‏ حيْنَ سقط الْقَرْص» JG‏ قم فصل. kas‏ 
S3 LÉ Ad‏ الْحَديْثْ DAN‏ 

1007. Yahya bin Muhammad bin Sha'id, Al Husain bin Isma'il 


975  Isnadnya lemah: Saya katakan: Al Wagidi riwayatnya ditinggalkan, At-Tagrib 


(2/195). 


Sunan Ad-Daraguthni — 


dan Abu Syaibah Abdurrahman bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
mereka mengatakan: Humaid bin Ubaidullah bin Ar-Rabi' 
menceritakan kepada kami, Mahbub bin Al Jahm bin Wagid maula 
Hudzaifah bin Al Yaman menceritakan kepada kami, Ubaidullah bin 
Umar menceritakan kepada kami, dari Nafi’, dari Ibnu Umar, ia 
berkata, “Rasulullah SAW bersabda, “Jibril AS mendatangiku ketika 
fajar terbit.” Lalu dikemukakan hadits ini, di antaranya disebutkan 
tentang waktu Mahgrib: “Kemudian Jibril mendatangiku ketika awan 
merah telah sirna lalu berkata, “Berdirilah dan shalatlah.' Maka aku 
pun melaksanakan shalat Maghrib tiga raka'at. Kemudian keesokan 
harinya Jibril mendatangiku ketika awan merah telah sirna lalu 
berkata, '“Berdirilah dan shalatlah.' Maka aku pun melaksanakan 
shalat Maghrib tiga raka'at'.”””* Selanjutnya dikemukakan hadits ini 
secara lengkap. 


4 aa موھ‎ me 


A 0 A 0 ° »‏ 05 
Sah‏ ل ل بن مُحَمّد Ba‏ 
سه o‏ ره ھ و۸1 LA‏ 


حاتم بن عاد aa:‏ و محمد عَنْ ah‏ عَنْ 
حابر قال: کان رَسُوْلَ الله TOERE‏ عَنْ صّلاة NG jul HA‏ 


1008. Muhammad bin Makhlad menceritakan kepada kami, 
Ahmad bin Muhammad bin Anas menceritakan kepada kami, Hatim 
bin Abbad menceritakan kepada kami, Thalhah bin Zaid menceritakan 
kepada kami, Ja'far bin Muhammad menceritakan kepadaku, dari 
ayahnya, dari Jabir, ia mengatakan, “Adalah Rasulullah SAW, beliau 
tidak pernah dilengahkan'/dilalaikan dari shalat Maghrib oleh makanan 
maupun lainnya.” 


“6 Isnadnya lemah: HR. Ibnu Al Jauzi di dalam At-Tahgig (1/281) dari jalur 


pengarang. Saya katakan: Mahbub bin Al Hajm bin Wagid Al Kufi lemah, Al 
Mizan (4/7081). 

Isnadnya lemah: Saya katakan: Thalhah bin Zaid Al Ourasyi haditsnya 
ditinggalkan, A4t-Tagrib (1/379). 


977 


— Sunan Ad-Daraguthni 


1ه ا 1 


38. ع .35 28 و‎ {a 


KE is نتا ابو‎ BE an حدتامحمد‎ - 8 


بن NE Ogaa‏ عن جَعفر بن ah A‏ قال: E‏ لجابر 
- ٥م‏ کا 1 3 To 4 ٩ ES 2 8 WA NGA P‏ 1 5 


.٥ غيْره‎ y 3 K 9 7 
1009. Muhammad bin Al Oasim bin Zakariyya menceritakan 
kepada kami, Abu Kuraib menceritakan kepada kami, Muhammad bin 
Maimun Az-Za'farani menceritakan kepada kami, dari Ja'far bin 
Muhammad, dari ayahnya, ia mengatakan, “Aku katakan kepada Jabir 
tentang penangguhan Maghrib karena makan malam, maka Jabir 
berkata, “Sesungguhnya Rasulullah SAW tidak pernah menangguhkan 
shalat karena makanan ataupun lainnya.” 


YAN‏ - حلا wake ag AS data KA‏ تا من ا 
مَنْصُوْرء أنا ابن and‏ ٿا يزيد بن ابي حَبِيْبِ» عن pl‏ بي عمران 
قال و 3 


التُحيبِي» عن ا 2 ai‏ قا ل: Hala‏ رَسُوْلَ الله VE‏ 
BEA) Pa NYEN‏ طَلوْعَ التجم. 


1010. Abu Bakar Asy-Syafi'i menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Syadzan menceritakan kepada kami, Mu'alla bin 
Manshur menceritakan kepada kami, Ibnu Lahi'ah memberitahukan 
kepada kami, Yazid bin Abu Habib menceritakan kepada kami, dari 
Aslam Abu Imran At-Tujibi, dari Abu Ayyub Al Anshari, ia 
mengatakan, “Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, 
“Bersegeralah kalian melaksankaan shalat Maghrib (sebelum) ` 
terbitnya (munculnya) bintang”. 


a 


"8 Isnadnya lemah. | 

٩7۶ Isnadnya lemah: HR. Ahmad (5/415); Ibnu Al Jauzi di dalam At-Tahgig 
(1/282) dari Ibnu Lahi'ah. Saya katakan: Abdullah bin Lahi'ah lemah, 
pembahasan tentangnya telah dikemukakan lebih dari sekali. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


BNN‏ طالب KA‏ بن تصر بن طالب» تا أبو حَمْرَةَ ریس 


Pe 


مع 3» ره ېل #31 A - o os 39 3523 A‏ م ao A‏ 
بن يونس بن يناق الفراء» تتا محمد بن مي ين Sai‏ كنا جرس بن 
حازم» عن BB‏ عَنْ el‏ بن مَالك: أن حبريل RE‏ اتی الشبي ڪه 
رر HEE‏ 33 و 4و € ر o 7, 71 San g‏ 
بمکة حين DG‏ الشمس فأمره أن يؤذن للناس بالصلاة حين فرضت 


عَلَيْهِمْ. 3 حبْريْل SINI BD‏ 
قال: ds‏ ارم رقا ANAA la ab HATI‏ يرول الله 
Ye‏ مر no‏ 
صلی بوم اربع AS‏ لا Jon SALAH AG BA Ag Sini‏ الله 
ف Ao,‏ رسول الله فته Je < Ja‏ حَتّی إذا وَحَبَت الشَمْسُ 


صلى بهم ثلاث ركعات يجهر في رَكعَتَيّن بالقراءة» ولا AA‏ في الثالثة. 
en...» o e o° 8۸ 2 Saga A Ge Ka. s1‏ س 4320 . 
Sa‏ إذا ذَهَبْ ثلث اليل صلی بهم أَرْبَعَ SA NG‏ 
KE o 2‏ سني م 20 oo s3? STA 0770 si HN‏ مت Lg‏ دو 
re‏ 40 رم Pan - . 220 2 onta o‏ 

ah‏ صلی بهم Si S‏ هما باقراءة. 

1011. Abu Thalib Ahmad bin Nashr bin Thalib menceritakan 
kepada kami, Abu Hamzah Idris bin Yunus bin Yannag Al Farra' 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Sa'id bin Jidar 
menceritakan kepada kami, Jarir Hazim menceritakan kepada kami, 
dari Oatadah, dari Anas bin Malik: “Bahwa Jibril AS mendatangi 
Nabi SAW di Makkah ketika matahari tergelincir, lalu 
memerintahkannya untuk menyerukan shalat pada orang-orang setelah 
diwajibkannya atas mereka, lalu Jibril berdiri di depan Nabi SAW, 
sementara orang-orang berdiri di belakang Rasulullah SAW. Lalu 
shalat empat raka'at tanpa menyaringkan bacaan. Orang-orang 
bermakmum kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW 


bermakmum kepada Jibril. Kemudian menunggu, hingga ketika 
tibanya waktu Ashar, shalat lagi bersama mereka empat raka'at tanpa 


— Sunan Ad-Daraguthni 


menyaringkan bacaan, yang mana kaum muslimin bermakmum 
kepada Rasulullah SAW, sementara Rasulullah SAW bermakmum 
kepada Jibril. Kemudian menunggu hingga setelah matahari terbenam, 
shalat lagi bersama mereka tiga raka'at dengan menyaringkan bacaan 
pada dua raka'at (pertama) dan tidak menyaringkan bacaan pada 
raka'at ketiga. Kemudian menunggu lagi hingga ketika telah berlalu 
sepertiga malam, shalat lagi bersama mereka empat raka'at dengan 
menyaringkan bacaan pada dua raka'at pertama dan tidak 
menyaringkan bacaan pada dua raka'at terakhir. Kemudian menunggu 
lagi hingga terbitnya fajar, lalu shalat bersama mereka dua raka'at 
dengan menyaringkan bacaan pada kedua raka'atnya.””80 


o É و 4 مع‎ ° PA 232 په كم و‎ To. ° PAN 
ا ابن المثنى» ثنا ابن أبي‎ SS ابن ملد نتا أبو‎ Ba - ٢ 
وه مر‎ 


Map بتحوه‎ BN لحَسٌن عن‎ ١ عَدي» صن سَعيّدء عَنْ 633 عن‎ 
1012. Ibnu Makhlad menceritakan kepada kami, Abu Daud 
menceritakan kepada kami, Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada 
kami, Ibnu Abi Adi menceritakan kepada kami, dari Sa'id, dari 
Qatadah, dari Al Hasan, dari Nabi SAW, serupa itu, secara mursal”?! 


A 3 مر‎ ٧ رو ووو ° ی8‎ 5 To 2 دسم وها‎ 21 P 
محمد بن ملد 5 عفر بن ابي عُثمَانَ الطيالسي» ٿا‎ D - ۳٣ 


ابو يعلى محمد بن الصلت Su‏ ب مُسئلم, BE‏ نس عن 
عن عه pana‏ ن BD‏ سكل عَنْ مَوَاقیت الصّلاة. فَقَدَمَ 


“ ?, . 30. l yag ata 

سم pa‏ وقال: بينهما وفت. 

1013. Muhammad bin Makhlad menceritakan kepada kami, 

Ja'far bin Abu Utsman Ath-Thayalisi menceritakan kepada kami, Abu 


980 


Isnadnya lemah: Saya katakan: Muhammad bin Sa'd bin Jidar tidak kuat, 
demikian yang dikatakan oleh An-Nasa'i, sementara Abu Hamzah tidak 
diketahui kredibilitasnya. 

81 Isnadnya mursal: HR. Abu Daud di dalam Al Marasil (77). 


Sunan Ad-Daraguthni — 


Ya'la Muhammad bin Ash-Shalt At-Tawwazi menceritakan kepada 
kami, Al Walid bin Muslim menceritakan kepada kami, Ibnu Namir 
menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Ubaidullah bin 
Abdullah bin Tsa'labah, dari Abdurrahman bin Yazid, dari pamannya 
yakni Mujammi' bin Jariyah: “Bahwa Nabi SAW ditanya tentang 
waktu-waktu shalat. Maka beliau melaksanakan di awal (waktu) lalu 
di akhir (waktu), lalu bersabda, “Di antara keduanya adalah waktu 
(shalat)? ۹ 


114 بد لو naa‏ اح بي 


r 2 
oc م بير‎ 


Alat KANAN‏ بن سلَيْمَان OB aane‏ بْنْ aR‏ 5 نا أبو بكر بن 

نرو ge‏ عن روء ال عن ان بي مَسْعُوْد عَنْ ابه إن Ó‏ 
لله: Dean‏ 4 
KE‏ لوقت وقال: كم م اه حيْنَ غاټت Ja i 2 ASA‏ 
فَصَلَى. Lada‏ من قد حن غات الكشم وتا واحداء فقال: قُمْ فَصّل. 


1014. Utsman bin Ahmad As-Sammak 40-2024 
menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali Al Khazzaz mengabarkan 
kepada kami, Sa'id bin Sulaiman Sa'duwaih menceritakan kepada 
kami, Ayyub bin Utbah menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin 
Amr bin Hazm menceritakan kepada kami, dari Urwah bin Az-Zubair, 
dari Ibnu Abi Mas'ud, dari ayahnya insya Allah: “Bahwa Jibril AS 
` mendatangi Nabi SAW ketika matahari tergelincir” Lalu dikemukakan 
tentang waktu-waktu (shalat), di antaranya disebutkan: “Kemudian 
Jibril mendatanginya ketika matahari telah terbenam lalu berkata, 
“Berdirilah lalu shalatlah.” Maka beliau pun melaksanakan shalat 
(Maghrib). Keesokan harinya, Jibril mendatanginya ketika matahari 
telah terbenam sama seperti kemarin, lalu berkata, “Berdirilah lalu 


982 


Isnadnya lemah: Saya katakan: Ubaidullah bin Abdullah bin Tsa'labah tidak 
dikenal Ar Tahan (121), 


— Sunan Ad-Daraguthni 


shalatlah.” Maka beliau pun melaksanakan shalat (Maghrib).”” 


8 تب a‏ ایو امد محمد إن هارون نا ابو عمار الحسين بن 


2.3 ار < o o7 30 35. | Zz å -2 aiae n‏ 
حريث المروزي: با الفضل بن موسۍ السيتاني؛ نا محمد بن عرو عن 


A 


أبي سلمة» عن أبي هريرة قال: قال رفول الله K‏ هذا حبريل NAE‏ 
naka‏ ديتكم فصلى. ثم S3‏ حَديْث a‏ فيه: ثم Ko‏ 

المَغْرب حين غرٌبت الشمّس. وقال في اليوم الثاني : ثم جَاءه من العّد 
LA La ;‏ حين غربّت ١‏ ا في وقت واحد. 

1015. Abu Hamid Muhammad bin Harun menceritakan kepada 

kami, Abu Ammar Al Husain bin Huraits Al Marwazi menceritakan 
kepada kami, Al Fadhl bin Musa As-Sinani mengabarkan kepada 
kami, Muhammad bin Amr mengabarkan kepada kami, dari Abu 
Salamah, dari Abu Hurairah, ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, 
‘Ini Jibril AS mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian.’ Lalu 
beliau shalat.” Selanjutnya dikemukakan hadits tentang waktu-waktu 
(shalat), di antaranya disebutkan: “Kemudian shalat Maghrib ketika 
matahari telah terbenam. Dan pada hari kedua, Jibril mendatanginya 


lagi, lalu shalat Maghrib ketika matahari telah terbenam, sama 
waktunya dengan kemarin.” 


6 7. £ 7 e 07 0 هم‎ H 2 in se . A 
نا أَحْمَدُ بن‎ gyan ٿا ابو عْمَرَ القاضي ٿا أَحْمَدُ بن‎ - 5 
# z 
E bz Pd - | D z E 5 23 
r r - s 
2 Pa هو مهم‎ r P r e TA aa Tg st 
لوقت واحد حينَ غابت الشمس‎ DI فصّلى له‎ SAN حاءه‎ 
2 . sr s r r 
23 Isnadnya lemah: HR. Ibnu Al Jauzi di dalam At-Tahgig (1/281) dengan isnad 
pengarang. Saya katakan: Ayyub bin Utbah Al Yamani lemah, At-Tagrib 
(1/91). 
“4 Isnadnya hasan: HR. An-Nasa'i (1/249-250); Al Hakim (1/194); Al Baihaqi 
Me EM Dr Ma 


Sunan Ad-Daraguthni — 


J‏ فطرٌ الصّائم. 

1016. Abu Umar Al Oadhi menceritakan kepada kami, Ahmad 

bin Manshur mengabarkan kepada kami, Ahmad bin Al Hajjaj 

mengabarkan kepada kami, Al Fadhl bin Musa menceritakan kepada 

kami, Muhammad bin Amr mengabarkan kepada kami, dengan isnad 

ini, serupa itu, di antaranya disebutkan: “Kemudian keesokan harinya 

Jibirl mendatanginya, lalu shalat Maghrib pada waktu yang sama 

(dengan kemarin, yaitu) ketika matahari telah terbenam dan telah halal 
orang yang berpuasa untuk berbuka.” 


2.0 r 


2 Jah aa بن‎ AANG ah pa Ap Es - ۱٧۷٧ 
وې شو اوغ دن‎ s? 
ول الله وها‎ of P Pang aa ah PEN عمار‎ 


DI SI 233 28, gkah Las ااه‎ KB Je أن‎ aa 
ثم جاءني»‎ 2 BATA غات‎ AW بي‎ kd LAI قال: فجاءني ف في‎ 


BA AN HE فصلى بي‎ ajali يعني منّ اعد في‎ 
1017. Al Oadhi Abu Umar menceritakan kepada kami, Al 
Abbas bin Muhammad menceritakan kepada kami, Al Fadhl bin 
Zukain mengabarkan kepada kami, Umar bin Abdurrahman bin Asid 
bin Abdurrahman mengabarkan kepada kami, dari Muhammad bin 
Ammar bin Sa'd Al Muadzdzin, bahwa ia mendengar Abu Hurairah 
menyebutkan: Bahwa Rasulllah SAW menceritakan kepada mereka: 
“Bahwa Jibril AS mendatanginya lalu mengimami shalat-shalat (yang 
lima) di dua waktu, kecuali Maghrib. Beliau mengatakan, “Vibirl 
mendatangiku untuk Maghrib, lalu mengimamiku shalat ketika 
matahari telah terbenam. Kemudian Jibirl mendatangiku lagi (yakni 
keesokan harinya) untuk Maghrib, lalu mengimamiku shalat ketika 
matahari telah terbenam. Tanpa merubah waktunya’ ° 


985 Lihat keterangan yang lalu. 


۶۶6 Isnadnya lemah: Saya katakan: Muhammad bin Sa'd dicoret, At-Tagrib 
(2/194). 


— Sunan Ad-Daraguthni 


RA ara Ó بن‎ a45 NN نا ابْنُ الصّوّافء نا‎ - ٥٨ 


وس - 
۶7۶ 
- 


o [os اس سه‎ 3 o 


»> عن محمد Bg‏ عن عتبة بن 
an‏ عن تاف عن ابن E S‏ : لَمّا فضت IPM‏ حبرل لا 
على الي که La‏ به TN‏ وذکر الْمَوَاقِيتَ» رقال: Ia‏ 4 


1018. Ibnu Ash-Shawwaf mengabarkan kepada kami, Al 
Hasan bin Fahd bin Hammad Al Bazzaz mengabarkan kepada kami, 
Al Hasan bin Hammad Sajjadah mengabarkan kepada kami, Ibnu 
Ulayyah mengabarkan kepada kami, dari Muhammad bin Ishag, dari 
Utbah bin Muslim, dari Nafi”, dari Ibnu Umar, ia mengatakan, “Ketika 
diwajibkan shalat, Jibril AS mendatangi Nabi SAW lalu shalat Zuhur 
bersama beliau” lalu dikemukakan tentang waktu-waktu (shalat), di 
antaranya disebutkan: “Lalu shalat Maghrib bersama beliau ketika 
matahari telah terbenam. Dan pada hari keduanya, shalat Maghrib 
bersama beliau ketika matahari telah terbenam.” 


بن حَمّاد PA aa‏ تا ابن 


Gia - ۱۹‏ الْحُسَيْنُ بن سمَاعيل» ئا سم بن جُنَادَقَ نا Kara‏ بن 
فل عَنِ الأغمَش» عن ابي وه د GA A‏ قال: قال رَسُوْلَ الله 
: إن للصّلاة ولا وآخرا. وان Jl‏ وقت A‏ حين TAR‏ 
GS pl ah‏ حينَ Op pad 3) Jang‏ 0 وقت jaa‏ جين 
يَدْعْل وها oy‏ آخر وقتها جين OF WAN, ex‏ ول رقت 
ري حين A ah » a Dji‏ )43 حين يُغيب Si‏ رن ول 


,5 عیشت شر لن وإن آخرَ شو وه وان 


281  Isnadnya hasan. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


e 8 ti‏ پاپ a‏ ول بح ا eta PA‏ اقا واه و 
اول وقت الفجر حين يطلع الفجر» وان آخر وقتها حين تطلع الشمس. 
Al Husain bin Isma'il menceritakan kepada kami, Salm‏ .1019 
bin Junadah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Fudhail‏ 
menceritakan kepada kami, dari Al Almasy, dari Abu Shalih, dari Abu‏ 
Hurairah, ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya‏ 
Shalat itu ada awal dan akhirnya. Awal waktu Zhuhur adalah ketika‏ 
tergelincirnya matahari dan akhir waktunya adalah ketika masuknya‏ 
waktu Ashar. Awal waktu Ashar adalah ketika masuk waktunya dan‏ 
akhir waktunya adalah ketika menguningnya matahari. Awal waktu‏ 
Maghrib adalah setelah terbenamnya matahari dan akhir waktunya‏ 
adalah ketika hilangnya awan merah. Awal waktu Isya adalah setelah‏ 
hilangnya awan merah dan akhir waktunya adalah setelah‏ 
pertengahan malam. Dan awal waktu Subuh adalah ketika terbitnya‏ 
و 0 Jajar dan akhir waktunya adalah ketika terbitnya‏ 
2 عو 07 


wa y 170‏ مدا رمم ۾ في إستاده ابن Ja‏ وغيره يرويه of‏ 


وه ےم 


AI‏ عن مُجَاهد مُرسَلاً 


Penyandaran ini tidak shahih karena Ibnu Fudhail hanya 
mengira-ngira, sedangkan yang lainnya meriwayatkannya dari Al 
A'masy, dari Mujahid secara mursal. 


رس س 


00 ag اه‎ ka Mean ۳ 
ابن‎ a ۸۷ Tatan Ika "A : Lt, 3 للصّلاة‎ 


3.3 مه‎ a 


a‏ دكا an‏ هقاس 


555 Isnadnya hasan: HR. At-Tirmidzi (151); Ahmad (7172); Al Baihaqi (1/375) 
dari Muhammad bin Fudhail. Abu Hatim mengatakan sebagaimana disebutkan 
di dalam 4! ‘Jal karya anaknya (273), “Ini salah, Ibnu Fudhail mengira-ngira 
diriwayatkan oleh para sahabat Al A'masy dari Al A'masy dari Mujahid 
ucapannya itu.” Saya katakan: Mungkin ia meriwayatkannya dengan dua isnad 
sekaligus, wallahu a'la wa a'lam. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


1020. Abu Sahl bin Ziyad mengabarkan kepada kami, 
Muhammad bin Ahmad bin An-Nadhr menceritakan kepada kami, 
Mu'awiyah bin Amr menceritakan kepada kami, Zaidah mengabarkan 
kepada kami, dari Al Almasy, dari Muhahid, ia mengatakan, “Telah 
dikatakan bahwa shalat itu ada awal dan akhirnya.”? Kemudian 
dikemukakan hadits ini. Ini lebih shahih daripada ucapan Ibnu 
Fudhail. Zaidah bin Abtsar bin Al Qasim menguatkannya. 


دهم 3 035 


ii شاذان» ا مُعلَى‎ AR ega نا بو کر‎ DaN 


14 وه o% o sal‏ وره 


منصور» خبرني ا 
8 تخر ja ci Ji na‏ حن Se DI‏ ا 9 أن 


1021. Abu Bakar Asy-Syafi'i menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Syadzan menceritakan kepada kami, Mu'alla bin 
Manshur mengabarkan kepada kami, Abu Zubaid yakni Abtsar 
mengabarkan kepadaku, Al A'masy mengabarkan kepada kami, dari 
Mujahid, dari Nabi SAW, seperti itu. Di antaranya disebutkan: “Awal 
waktu Ashar adalah ketika matahari masih bersinar putih Da 
tibanya Maghrib.” 


A Was - ٢‏ إسْمَاعيلء نا Dai‏ بن BAGI‏ الدورقي 
هوم o3‏ رو روه هو و ° سار ين Ia EA‏ هرک ۳ - 8 
وَعَلي بن شيب وَمُْحَمدُ بْنْ ابي O‏ وحدنا محمد Oji‏ ملد A‏ نا عي 
نتا هوو عل الله ° 
Yi‏ إشكاب. و Gis‏ علي بن عَبْد Pagi‏ 
Sh WAL‏ بن يوسف لام غه سيان kili An‏ بن 


pr KANAN أنه قال أت شي‎ Inn في‎ ba عن‎ aa 


aa 


DAN اوماد‎ 


289 Lihat takhrij yang lalu. 
و‎ Lihat takhrij yang lalu. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


| 


وفك الات فال UK Fe‏ هد لکن فل بازلا a‏ رات 
7 و سوه کي PIP‏ هی مل وي : s g 7 cz Ea Sa‏ : 
الشّمسء ob‏ ثم aal‏ فأقامَ فصلى الظهرء ثم Sa pani GL aal‏ 


85 
s-a? 


| در s2 7 Pa or‏ دده کس مي - ee‏ و 05 و 

مرتفعة بيضاء تقية» ثم ajal‏ فأقام Sa‏ حين غابت الشمس؛ ثم امره 
TA Da‏ و الو Pa e Da e f‏ 
FU‏ العشاء حين غاب الشفق» ثم أمره (BL‏ الفجر حين طلع الفجر. ثم 


s7‏ 1 < دمع e of 5 220, 3.-E 9 e‏ ° وه ے 2 2 Pap‏ چوپ 
لما كان الوم الثاني أُمَرَهُ 556 بالظهر ab‏ أن يبرد بها ثم cut agal‏ 
GA AN, Tan‏ فَوْقَ ذلك الذي کان ثم ajal‏ فأقامَ 
٢ °‏ 2 £ 7 3 2 رو سواه ,- 4 Ladi S2‏ 4 
JS DX‏ أن يعيب الشفق» RBP Ai‏ العشّاء حين ذهب ثلث 


a‏ أمَرَهُ اقام Gi Paid‏ بهاء 3 قال: PÉI SA‏ عَنْ وقت 
الصّلاة؟ فام ASI‏ الرٌځځل فقال رَسُوْل الله ۀه: وقت صلاتكم بين ما 
e:‏ 01 1 1 

ر ايتم. 

1022. Al Husain bin Isma'il menceritakan kepada kami, 
Ya'gub bin Ibrahim Ad-Dauragi, Ali bin Syu'aib dan Muhammad bin 
Abu Aun mengabarkan kepada kami. Dan Muhammad bin Makhlad 
menceritakan kepada kami, Ali bin Isykab menceritakan kepada kami. 
Dan Ali bin Abdullah bin Mubasysyir menceritakan kepada kami, 
Ahmad bin Sinan menceritakan kepada kami, mereka mengatakan: 
Ishag bin Yusuf Al azrag menceritakan kepada kami, dari Sufyan Ats- 
Tsauri, dari Algamah bin Martsad, dari Sulaiman bin Buraidah, dari 
‘ayahnya, ia menuturkan, “Seorang laki-laki mendatangi Nabi SAW 
lalu menanyakan tentang waktu shalat, maka beliau bersabda, 
“Shalatlah bersama kami pada dua hari ini” Lalu beliau 
memerintahkan Bilal (untuk adzan) ketika matahari telah tergelincir, 
maka Bilal pun mengumandangkan adzan lalu igamah, kemudian 
beliau melaksanakan shalat Zuhur. Beliau lalu memerintahkannya lagi 
(untuk adzan) dan igamah untuk shalat Ashar, sementara matahari 
masih tinggi dan bersinar putih cerah. Kemudian beliau 
memerintahkannya lagi (untuk adzan) lalu igamah untuk shalat 
Maghrib setelah matahari terbenam. Kemudian beliau 
memerintahkannya lagi (untuk adzan) lalu igamah untuk shalat Isya 


— Sunan Ad-Daraguthni 


setelah awan merah hilang. Kemudian beliau memerintahkannya lagi 
(untuk adzan) lalu igamah untuk shalat Subuh ketika fajar telah terbit. 
Pada hari kedua, beliau memerintahkannya (untuk adzan) dengan 
menangguhkan Zhuhur, beliau memerintahkannya setelah panas 
mereda. Kemudian memerintahkannya lagi (untuk adzan) lalu igamah 
untuk shalat Ashar sementara matahari masih tinggi, beliau 
mengakhirkannya melebihi waktu sebelumnya. Kemudian beliau 
memerintahkannya lagi (untuk adzan) lalu igamah untuk shalat 
Maghrib sebelum hilangnya awan merah. Kemudian beliau 
memerintahkannya lagi (untuk adzan) lalu igamah untuk shalat Isya 
setelah  berlalunya sepertiga malam. Kemudian beliau 
memerintahkannya lagi (untuk adzan) lalu igamah untuk shalat Subuh 
setelah cahaya menguning, lalu beliau bertanya, “Mana orang yang 
menanyakan tentang waktu shalat? Maka laki-laki itu pun berdiri, 
lalu Rasulullah SAW bersabda, "Waktu shalat kalian adalah di antara 
(waktu-waktu) yang kalian saksikan itu’. د‎ 


Gaul بن صر ا‎ e القاضي أ عد‎ WA ۳٣ 
نا سيان بهذا مُختصراً في 5 الْمَغِْب. وا اخ عي‎ GNT 


بن IN‏ نا عَبْدُ الحَميّد بن مُحَمّد بن اله د وره 


0 0-3 م 


ER Ip BA op ره‎ Tan هغ‎ 
sa فيه‎ 


1023. Al Qadhi Abu Umar menceritakan kepada kami, Sa'dan 
bin Nashr menceritakan kepada kami, Ishag Al Azrag mengabarkan 
kepada kami, Sufyan mengabarkan kepada kami, riwayat ini yang 
hanya mengemukakan tentang waktu Maghrib. Dan Ahmad bin bin 
Isa bin As-Sukain mengabarkan kepada kami, Abdul Hamid bin 
Muhammad bin Al Mustam menceritakan kepada kami, Makhlad bin 
Yazid menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, 
dari Algamah bin Martsad, dari Sulaiman bin Buraidah, dari ayahnya, 


%1 Isnadnya shahih: HR. Muslim dalam kitab Masjid-Masjid (hadits no. 176): At- 


Tirmidzi (152), Ahmad (1/171) ari Ishagb bin Yusuf Al Azrag. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


dari Nabi SAW, serupa itu.” 


3 ا ع‎ Gl ENG ak بو‎ úl WA ٢٢٤ 
CN فى بو عير‎ 


ره 3208 عام 


Kb daan Gp‏ ع ددد د 
عَنْ cah‏ عَن SB BU‏ الْحَديْث: م SKI GA‏ حَيْنَ HP‏ 
Penuaan "5 PGA‏ 


1024. Al Oadhi Abu Umar menceritakan apain kami, Isma'il 
bin Ishag mengabarkan kepada kami, Ali menceritakan kepada kami, 
Harami bin Umarah menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami, dari Algamah bin Martsad, dari Sulaiman 
bin Buraidah, dari ayahnya, dari Nabi SAW. Lalu dikemukakan hadits 
ini: “Kemudian beliau memerintahkan (untuk adzan) Maghrib ketika 
matahari telah terbenam. Keesokan harinya beliau memerintahkannya 
(untuk adzan) Maghrib sebelum hilangnya awan merah.” 


So A 203 IH 


Gis - 0‏ 2 الو ega‏ يوسف بن 
ال P‏ ا ان با او يک ر بن ابي 
موٴسی» عن DA‏ عن 2 r‏ 7 ې سّائل as‏ 2 مواقيت 
ds Sar Aa‏ شيما. yb‏ بلالا $ Ab Gb‏ حيْنَ PAK GAN‏ 
رالناس Y‏ یکا تغرف jelih Per ata La pa‏ حيْنَ IG‏ 
Já PA‏ ول لصف لو او sd‏ وکان SA egin Ie‏ 
اقام AN, pay‏ مركفعة نم aga‏ فََقَم gi jak‏ وفعت 
الشَّمْسْ لم KA‏ ائ مناخ غات GA‏ م AN‏ الْمَجْرَ من ab‏ 


ډوو 


8 Isnadnya shahih: Lihat keterangan yang lalu. 


Isnadnya hasan: Muslim dalam kitab Masjid- Masjid ( 177). 


2 2 و ر 3 د ےم‎ : 
NS منهاء والقائل يقل طلعّت الشَّمْسُ أ‎ OGAN > 
P 0... s ۰ م ر ےم“‎ A: 2 
حى الْصَرَفَ مله‎ AS الظهرٌ حى كان قريبا من‎ 
0 2 2 8 o 5 وش ر 2 3 2 2 ور‎ 
كان علد سقوط‎ LAN AA والقائل قول احْمَرّت الشّمس»‎ 
رر‎ - Pw 3.2. ا م رو و يی‎ Te o ع‎ Pa 
فدَعَا‎ CI LA الأول ثم‎ JAN الشفق ثم أخخر العشاء حتّى كان ثلث‎ 
1025. Abu Abdillah Ahmad bin Ali bin Al “Ala' menceritakan 
kepada kami, Yusuf bin Musa mengabarkan kepada kami, Al Fadhl 
bin Dukain mengabarkan kepada kami, Badr bin Utsman 
menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Abu Musa mengabarkan 
kepada kami, dari ayahnya, dari Nabi SAW, ia menuturkan, 
“Seseorang bertanya kepada beliau tentang waktu-waktu shalat, 
namun beliau tidak memberikan jawaban apa pun, namun beliau 
memerintahkan Bilal (untuk adzan), lalu didirikanlah shalat Subuh 
ketika fajar menyingsing dan orang-orang hampir tidak saling 
mengenali (karena masih gelap). Kemudian beliau memerintahkan 
Bilal (untuk adzan) lalu didirikanlah shalat Zuhur yang mana 
seseorang mengatakan (untuk waktu tersebut) “Pertengahan siang” 
atau “masih” sementara beliau lebih mengetahui daripada mereka. 
Kemudian beliau memerintahkannya lagi (untuk adzan) lalu 
didirikanlah shalat Ashar sementara matahari masih tinggi. Kemudian 
beliau memerintahkannya lagi (untuk adzan) lalu didirikanlah shalat 
Maghrib ketika matahari telah terbenam. Kemudian beliau 
memerintahkannya lagi (untuk adzan) lalu didirikanlah shalat Isya 
ketika awan merah telah hilang. Kemudian menangguhkan shalat 
Subuh keesokan harinya hingga hampir habis waktunya yang mana 
seseorang mengatakan (tentang waktu tersebut) “matahari telah terbit” . 
atau “hampir”. Kemudian beliau menagguhkan shalat Zhuhur hingga 
mendekati waktu Ashar. Kemudian menangguhkan shalat Ashar 
hingga hampir habis waktunya, yang mana seseorang mengatakan 
(untuk waktu tersebut) “matahari telah memerah’. Kemudian 
menangguhkan shalat Maghrib hingga ketika menghilangnya mega 
merah. Kemudian menangguhkan shalat Isya hingga berlalunya 
sepertiga malam yang pertama. Kemudian beliau mengutus seseorang 


Sunan Ad-Daraguthni — 


untuk memanggilkan orang yang menanyakan waktu shalat, lalu 
bersabda, “Wakatu (shalat) adalah di antara kedua (waktu) ini” ٨۹ 


ce 8 ag. MO وهم‎ 3G. 3 دل‎ To. 30 3623 3; 
٨ الاو ومرن سا دد و7‎ 
WE عَنْ ابي بكر بْن ابي مُوْسَى» عَنْ أَبيّه: ُن‎ OG وکټ تنا بَذرُ بْنُ‎ 
بلالا‎ f a مَواقيت‎ GB AA 
يول‎ Jr, AN Abi ra فض‎ Tak الصّلاة حين الشق شق و‎ ge 
Tan) KE مهم و َأَمَرَهُ‎ f ق ر رات الشّمس أو لم تزلء وَهُوَ كان‎ 
فََقَامَ‎ gala وَحَبَت الشَّمْس‎ ijen ب‎ PA 266 ai Ker ANG f 
Ta jar, ad < لم من‎ Eey قال:‎ gal D aie العشّاء‎ 
0 7 BAN ره‎ © So slof و دګ رور‎ 3 Re 
طلعت الشمس أو لم تطلع» وهو أعلم منهم» وصلى الظهر قريبا من‎ 
si و‎ 05 Slo رچ‎ Taat و‎ e ° f a 
Io. 1x هو‎ ۳ A B j 2 Pak ana a50 e- 
الأول ثم‎ JAN العشاء ثلث‎ kn a أن يَغيب‎ JS Ld Se 
الوفتين.‎ da بين‎ WEKA السائل؟‎ 53 Gi قال:‎ 
1026. Muhammad bin Makhlad mengabarkan kepada kami, 
Muhammad bin Isma'il Al Hassani mengabarkan kepada kami, Waki” 
menceritakan kepada kami, Badr bin Utsman menceritakan kepada 
kami, dari Abu Bakar bin Abu Musa, dari ayahnya: Bahwa seorang 
penanya datang kepada Nabi SAW, lalu menanyakan tentang waktu- 
waktu shalat, namun beliau tidak memberikan jawaban apa pun, akan 
tetapi beliau memerintahkan Bilal (untuk adzan), lalu didirikanlah 
shalat (Subuh) ketika fajar telah menyingsing, lalu shalat. Kemudian 
memerintahkannya lagi (untuk adzan) lalu didirikanlah shalat Zhuhur 


yang mana seseorang mengatakan “matahari telah tergelincir” atau 
‘masih tergelincir” namun beliau lebih mengetahui daripada mereka. 


۶۶4  Isnadnya shahih: HR. Muslim dalam kitab Masjid-Masjid (hadits no. 172), Al 


Baghawi di dalam Syarh As-Sunnah (349). 


— Sunan Ad-Daraguthni 


Kemudian memerintahkannya lagi (untuk adzan) lalu didirikanlah 
shalat Ashar sementara matahari masih tinggi. Kemudian beliau 
memerintahkannya lagi (untuk adzan) lalu dirikanlah shalat Maghrib 
ketika matahari telah terbenam. Lalu memerintahkannya lagi (untuk 
adzan) lalu didirikanlah shalat Isya ketika awan merah telah hilang. 
Selanjutnya, keesokan harinya beliau melaksanakan shalat Subuh 
yang mana seseorang mangatakan (tentang waktu tersebut) “matahari 
telah terbit’ atau “belum terbit’ namun beliau lebih mengetahui 
daripada mereka. Lalu melaksanakan shalat Zhuhur ketika mendekati 
waktu Ashar kemarin. Lalu melaksanakan shalat Ashar yang mana 
seseorang mengatakan (tentang waktu tersebut) “matahari telah 
memerah”. Lalu melaksanakan shalat Maghrib sebelum hilangnya 
awan merah. Lalu melaksanakan shalat Isya pada sepertiga malam 
yang pertama. Kemudian beliau bersabda, “Mana orang yang 
bertanya? Waktu (shalat) adalah di antara kedua waktu tersebut” 


PAN‏ هو و رے 


٠ NY‏ - حَدَنَنَا القاضي A‏ عَم ؟ نا LA‏ بن مَنْصُوْرء تا ابو اود 


9 وه ےر 


اْحَمْرِي» 5 Sea AKAU ae E‏ 
BAD‏ وَذْكْرَ ea‏ قال: انام pe‏ صن عابت ا قال: 
عبر LAI‏ من الد ى كان عمد سوط الشفّق. كتا َال AI‏ 


A ختص‎ 2 
1027. Al Qadhi Abu Umar menceritakan kepada kami, Ahmad 
bin Manshur mengabarkan kepada kami, Abu Daud Al Hafari 
mengabarkan kepada kami, Badr bin Utsman menceritakan kepada 
kami, Abu Bakar bin Abu Musa mengabarkan kepada kami, dari 
ayahnya, dari Nabi SAW. Lalu dikemukakan hadits tadi, di antaranya : 
disebutkan: “Lalu didirikanlah shalat Maghrib ketika matahari telah 
terbenam. Keesokan harinya beliau menangguhkan Maghrib hingga 
ketika hilangnya awan merah.” Demikian yang dikemukakan Al 
Qadhi secara ringkas.” 


95  Isnadnya shahih: HR. Muslim dalam kitab Masjid-Masjid (hadits no. 178). 


26 lIsnadnya Shahih: Lihat keterangan yang lalu. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


10. Bab Anjuran Shalat di Antara Dua Adzan (Adzan dan 
Igamah) Pada Semua Waktu Shalat, Serta Anjuran Dua Raka'at 
Sebelum Maghrib dan Perbedaan Riwayat-Riwayat Seputar itu 


EA ٨‏ علي بن مُحَمَّد ا GAN‏ ال ن Vote NE‏ عب 
jua‏ بْنُ ماو اسان ېرې Man‏ تا عبد الله بن dng‏ عن أبيه قال: 
ود و و Ss‏ يی OEY 02 5 ۰ EY p‏ 
قال IYA‏ الله ه: إن عند کل أذائين رَكعَتيْن ما خلا صّلاة المَعْرب. 
Ali bin Muhammad Al Mishri menceritakan kepada‏ .1028 

kami, Al Hasan bin Gulaib menceritakan kepada kami, Abdul Ghaffar 
bin Daud menceritakan kepada kami, Hayyan bin Ubaidullah 
mengabarkan kepada kami, Abdullah bin Buraidah mengabarkan 
kepada kami, dari ayahnya, ia mengatakan, “Rasulullah SAW 


bersabda, “Sesungguhnya pada setiap dua adzan ada dua raka'at 
selain shalat Maghrib” 


و رو ۶ 


ما عبد الواحد AP‏ 


۹ ے EA,‏ عَبْدُ الله بن محمد بن PAN KE‏ 
A t,‏ .301 مسا MEN PR s‏ کے NA‏ 2 20 رو 3 . 
غياث» ننا حيان بن عبيد الله العدوي قال: US‏ جلوسا عند عبد الله بن 


a 7 ووه‎ Laa 2 َه 2 مو‎ 8 ag, a r D 
فصلوًا‎ Nyai سَمعَ الأذان قال:‎ ÉG مُوَدْنَ صَلاَة لظهرء‎ ob ريد‎ 
ng و و‎ ۴ ٩ داه رول‎ 2, Na pa TANK ډه و‎ 
El عند كل‎ RB ألإقامة» فن أب قَالَ: قال رَسُوْلَ الله‎ J5 رکعتین‎ 
لَقَدْ أذركت‎ Sa ب. قال ابن‎ PA ما حَلاً أذان‎ anyi ركان قبل‎ 

ra eo ° ” 5‏ 2 
عبد الله بن js‏ يصلي ينك الر as‏ عند المظرب لا يدعهمًا على 
at ad -‏ 2 هر ټم ره Han 2 a‏ 08 ورم سا رس س 
حال. قال: Kes‏ فصلينا ال ركعتين قبل الإقامة» نم انتظرئًا حتى خرج 
Ekas GUN‏ مَعَهُ AI‏ 


27 Isnadnya lemah: HR. Al Baihaqi (2/474); Al Bazzar (1/334) dari Hayyan bin 
Ubaidullah. Saya katakan: Hayyan bin Ubaidullah lemah, demikian yang 
dikatakan oleh Al Ghassan. 


— Sunan Ad-Daraquthni 


1029. Abdullah bin Muhammad bin Abdul Aziz menceritakan 
kepada kami, Abdul Wahid bin Ghiyats menceritakan kepada kami, 
Hayyan bin Ubaidullah Al Adawi menceritakan kepada kami, ia 
mengatakan: Kami sedang duduk di dekat Abdullah bin Buraidah, lalu 
muadzdzin wmengumandangkan adzan shalat Zhuhur, ketika 
mendengar adzan itu, ia berkata, “Berdirilah dan shalatlah dua raka'at 
sebelum igamah. Karena sesungguhnya ayahku telah mengatakan, 
“Rasulullah SAW bersabda, “Pada setiap dua adzan ada dua raka'at 
sebelum iqamah selain adzan Maghrib”. Ibnu Buraidah mengatakan, 
“Aku pernah berjumpa dengan Abdullah bin Umar, ia melaksanakan 
shalat dua raka'at itu di wakatu Maghrib dan tidak pernah 
meninggalkannya dalam kondisi apa pun.” Selanjutnya ia menuturkan, 
“Lalu kami pun berdiri melaksanakan dua raka'at sebelum igamah, 
lalu kami menunggu hingga imam keluar (yakni masuk ke masjid), 
lalu kami melaksanakan shalat fardhu bersamanya. ii 


3 Tag a £ 0 ركه‎ AA Ke ۳4 ga ا‎ 
“ofA o3 مع‎ 


ثقات» NE)‏ بن عبد الله ليس بقوي. والله أعلم. 


Husain Al Mu’allim, Sa'id Al Jurairi dan Kahmas bin Al 
Hasan, semuanya tsigah, menyelisihinya. Sementara Hayyan bin 
Ubaidullah sendiri tidak kuat (dalam meriwayatkan hadits). Wallahu 

a'lam. 


17-ر- CC‏ 
أَسْمَهُ سک عُبيْدُ الله بن ab‏ القواريري» 5 ip SIP AGE‏ سَعيْد 

5 ما خسن المع عن عند له dang‏ الله J‏ قال A‏ 
رَسُوْلَ الله : صَلُوا ajah JS‏ 333 نه َالَ: : OA Ji ka‏ 
رکعتین. م ETT‏ 
an AI‏ هَذَا geol‏ من الذي AE‏ والله أغلم. 


۶۶١ Isnadnya lemah: Di dalam sanadnya terdapat Hayyan bin Ubaidulah, ia lemah. | 


Sunan Ad-Daraguthni — 


1030. Dibacakan kepada Abu Al Oasim Abdullah bin 
Muhammad bin Abdul Aziz dan aku mendengarkan: Ubaidullah bin 
Umar Al Oawariri menyampaikan kepada kalian, Abdul Warits bin 
Sa'id menceritakan kepada kami, Husain Al Mu'allim menceritakan 
kepada kami, dari Abdulah bin Buraidah, dari Abdullah Al Muzani, ia 
mengatakan, “Rasulullah SAW bersabda, “Shalatlah kalian dua 
raka'at sebelum (shalat) Maghrib.” Lalu beliau bersabda, “Shalatlah 
kalian dua raka'at sebelum (shalat) Maghrib.” Lalu beliau bersabda, 
“Shalatlah kalian dua raka'at sebelum (shalat) Maghrib, bagi yang 
mau.” Demikian ini karena beliau khawatir orang-orang 
menjadikannya sebagai kebiasaan.” Riwayat ini lebih shahih 
daripada yang sebelumnya. Wallahu a'lam. 


4 مو‎ 1D 


GAS - ۰۳۱‏ عبد الله بن ابي دَاوُدَ نا pai‏ بن علي“ نا يزيد ب 
ERLI D‏ بن GUY‏ عَنْ عَبْد الله بن JAKA‏ قا 
قال رَسُؤل الله RB‏ بَيْنَ كل أَذَائيْن صلاة PE‏ 
Abdullah bin Abu Daud menceritakan kepada kami,‏ .1031 
Nashr bin Ali mengabarkan kepada kami, Yazid bin Zurai'‏ 
mengabarkan kepada kami, Al Jurairi mengabarkan kepada kami, dari‏ 
Abdullah bin Buraidah, dari Abdullah bin Al Mughaffal, ia‏ 


mengatakan, “Rasulullah SAW bersabda, “Di antara dua adzan ada 
Shalat —beliau mengucapkannya dua kali—, bagi yang mau'. ويلك‎ 


KA AA Bia. YY‏ بن أ بي الثلج Pai É‏ تومو ا 


KAG بي سمغت عَبْدَ الله بن‎ eE بن الْحَسَن‎ o Sea one 
ASUS GE عَنْ عَبْد الله ن مُعَمْلِ: أن رَسُوْلَ الله 8 قال:‎ ang 


39 Isnadnya shahih: HR. Al Bukhari (2/74) (9/138); Ibnu Khuzaimah (1289): Abu 
Daud (1281) dari Abdul Warits bin Sa'id. 

1000 Jsnadnya shahih: HR. Al Bukhari dalam kitab Adzan (16): Ibnu Khuzaimah 
(1287) dari Abdullah bin Buraidah. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


مه نا 

1032. Muhammad bin Ahmad bin Abu Ats-Tsalj menceritakan 
kepada kami, Al Fadhl bin Musa menceritakan kepada kami, Aun bin 
Kahmas bin Al Hasan mengabarkan kepada kami, ayahku 
menceritakan kepadaku: “Aku mendengar Abdullah bin Buraidah 
menceritakan dari Abdullah bin Mughaffal, bahwa Rasulullah SAW 
bersabda, “Di antara dua adzan ada shalat —beliau mengucapkannya 


dua kali—, bagi yang mau? ٨ 


JP BIS - ۳٣‏ بِنْ مُحَمَّد LAU Si‏ علي بن 
د o7 3 7 P Da r‏ و نو 0 023 E NA 0 z Z2‏ 
عفان» نا بو أُسَامَة» عن الجريري وَکهُمس عن ابن بِرَيْدَة عر أيه قال: 
قال رَسول الله UB‏ بین كل GIS‏ صادة. ما ia‏ كل gi‏ صَلاَة. ما 
و2 ع و رهم ره و 1 
بین کل آذائين صلاة. لمن شاء. Ab JB‏ 

1033. Isma'il bin Muhammad Ash-Shaffar menceritakan 
kepada kami, Al Hasan bin Ali bin Affan mengabarkan kepada kami, 
Abu Usamah menceritakan kepada kami, dari Al Jurairi dan Kahmas, 
dari Ibnu Buraidah, dari ayahnya, ia mengatakan, “Rasulullah SAW 
bersabda, “Di antara du adzan ada shalat. Di antara dua adzan ada 


shalat. Di antara dua adzan ada shalat, bagi yang mau. 2 Beliau 
mengucapkannya tiga kali.” 


KN ٿا عمرو‎ eka عبد الله بن سَلَيْمَان بن‎ Bi - ٤ 
f سا‎ z r 17 Se Abs سا‎ La A ۷ o 0 
Sea العبّاس‎ An Meja 
2 0 0 o ون‎ r „2o y ره‎ 3 

بن عبد الله A‏ (ح) BN SIG‏ بن يعقوب BAK BIN‏ 


o 8-3 o 23 


1001 Isnadnya shahih: HR. Al Bukhari (16): Ibnu Khuzaimah (1287) dari Kahmis. 
P? Isnadnya hasan: Lihat keterangan yang lalu. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


و £ ° ۷ ` 3 s 2a FE‏ 
a‏ عن أبي عامر الخبائري» عن عبد الله بن الزبير: أن التبي 
قال: G‏ من YE e‏ ركعتان. لفظ ابن أبئ داو 
وقال العباس: ú‏ من صلاة مَفروضَة. 

1034. Abdullah bin Sulaiman bin Al Asy'ats menceritakan 
kepada kami, Amr bin Utsman bin Sa'id bin Katsir menceritakan 
kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami (ط)‎ Isma'il bin Al 
Abbas Al Warrag menceritakan kepada kami, Abbas bin Abdullah At- 
Turgufi menceritakan kepada kami (ط)‎ Yusuf bin Ya'gub Al Azrag 
menceritakan kepada kami, Ahmad bin Al Faraj Abu Utbah 
menceritakan kepada kami, keduanya mengatakan: Utsman bin Sa'id 
menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Muhajir, dari Sulaim 
bin Amir, dari Abu Amir Al Khabairi, dari Abdullah bin Az-Zubair, 
bahwa Nabi SAW bersabda, “Tidak ada satu shalat wajib pun kecuali 
sebelumnya ada dua raka'at.” (Ini) Lafazh Ibnu Abi Daud. Sementara 


Al Abbas menyebutkan (dalam redaksinya): “Tidak ada satu shalat 
fardhu pun” 2 


رو 4 


GAS GAS - ٠٥‏ بن إسمَاعيل» أنا أَحْمَدُ بن مَنْصُوْر EN‏ نا عَبْدُ 
MI‏ بن agami NA‏ عَبْدُ MAN‏ بِنْ شداد LE AI‏ 
باي عن انس قال: إن كان الريب JADI‏ مسجد AKN‏ وقد ودف 
op‏ فَيرَى أن الاس قذ صلوا من كثرة مَنْ يصلي ركعتين قبل 
Aai‏ ب. 

1035. Al Husain bin Isma’il menceritakan kenaa Kami. 
Ahmad bin Manshur Zaj memberitahukan kepada kami, Abdul Malik 


bin Ibrahim Al Juddi mengabarkan kepada kami, Abdul Malik bin 
Syaddad Al Jurairi mengabarkan kepada kami, Tsabit Al Banani 


1003 Isnadnya lemah: HR. Ibnu Hibban (615) dari Muhammad bin Amr Al Ghazi, 
dari Utsman bin Sa'id, dari Muhammad Ibnu Muhajir, dari Tsabit bin Ajlan, 
dari Sulaim bin Amir, dari Abdullah bin Az-Zubair, dari Nabi SAW. Saya 
katakan: Ahmad bin Al Faraj lemah, 4! Mizan (1/516). 


— Sunan Ad-Daraguthni 


| | 


mengabarkan kepada kami, dari Anas, ia mengatakan, “Sungguh 
ketika ada orang asing masuk Masjid Madinah setelah 
dikumandangkan adzan Maghrib, ia mengira bahwa orang-orang telah 
selesai melaksanakan shalat (fardhu) karena banyaknya orang yang 
melaksanakan dua raka'at sebelum Maghrib.” 0 


3... É 


ئ عل ا MAA A‏ = 
keh Ri --‏ تخل نا مقت اک عب تر لتاب ING‏ سن 


0> 58 os أن بن مالك قال: كان اَصْحَابُ رَسُوْل الله يتك إذا‎ 
فيجيء الْجَائي‎ uoa قبل‎ SES) GAWA SN yani az SAI 
Gia TORII ETAO gai hh 

1036. Dibacakan kepada Abu Al Qasim Abdullah bin 
Muhammad bin Mani’ dan aku mendengarkan: Syuja’ bin Makhlad 
menyampaikan kepada kalian, Husyaim mengabarkan kepada kami, 
Abdul Aziz Al Banani mengabarkan kepada kami, ia mengatakan, 
“Aku mendengar Anas bin Malik berkata, ‘Adalah para sahabat 
Rasulullah SAW, apabila muadzdzin telah mengumandangkan adzan 
Maghrib, mereka bersegera menghampiri pagar-pagar (masjid) lalu 
shalat dua raka’at sebelum (shalat) Maghrib). Lalu orang yang baru 


datang menduga bahwa mereka telah selesai melaksanakan shalat 
fardhu karena melihat banyaknya orang yang shalat?.”005 


۷ - تا BAN‏ بْنْ Sa Gel E GL, U JM‏ 
ا كر ن مشا تا شع عَنْ YP‏ أن رند َالَ: سمت اسا يقول: 

Ka) a صلوت‎ ab SAI OT سَمِعُوا‎ IL TAS 

1037. Al Husain bin Isma'il menceritakan kepada kami, Ishag 


1004 Isnadnya hasan. 
شي‎ Isnadnya hasan. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


bin Abu Ishag Ash-Shaffar mengabarkan kepada kami, Katsir bin 
Hisyam mengabarkan kepada kami, Syu'bah mengabarkan kepada 
kami, dari Ali bin Zaid, ia mengatakan, “Aku mendengar Anas 
berkata, “Apabila mereka (para sahabat Nabi SAW) mendengar adzan 
Maghrib, mereka berdiri melaksanakan shalat, seolah-olah itu adalah 
shalat fardhu.”'?06 


ce 8, beo... e 9 San e 6 ؛‎ 7 9 r اس سی‎ r 

٠ ۰۳۸‏ - خا oea‏ بن سَعيد إن ga‏ يوس BEAN‏ 
Jo -— z o f‏ واو 073 مره و A‏ 90£? وم - "و مداه 
ابي» ٿا سََيْدُ بن سلمَان» عن مُنْصُور بن ابي PIN‏ 


وږو 


a‏ عَنْ أئس بن مَالك قال: صليتا DA gg‏ عَلَى عَهْد 
Dan‏ نا لأنس: راکم J‏ الله 88 قال: رآناء فلم KAU‏ 


Ng‏ ينهنا. 
Al Hasan bin Sa'id bin Al Hasan bin Yusuf Al‏ .1038 
Marwarrudzi menceritakan kepada kami, ayahku mengabarkan kepada‏ 
kami, Sa'id bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, dari Manshur‏ 
bin Abu Al Aswad, dari Al Mukhtar bin Fulful, dari Anas bin Malik,‏ 
ia mengatakan, “Kami melaksanakan shalat dua raka'at sebelum‏ 
Maghrib di masa Rasulllah SAW.” Lalu kami tanyakan kepada Anas,‏ 
“Apakah Rasulullah SAW melihat kalian?” Ia menjawab, “Beliau‏ 
melihat kami. Namun beliau tidak menyuruh kami dan tidak pula‏ 
melarang.”‏ 


3. 


Li r 


| مَحْمُودُ‎ IE أَحْمَدُ بن علي بن‎ o - ٩ 
دم د هق م‎ a ورو‎ o 0. 67 سه‎ -e -709 29 هم‎ 20 
ن مَالك:‎ “Ju صُهَيب قال:‎ i BAN عَبْد‎ Kn 


1995 Isnadnya lemah: Saya katakan: Ali bin Zaid bin Abdullah bin Abu Mulaikah 
lemah, 4t-Taqrib (4750). 

1007 Tsnadnya shahih: HR. Muslim dalam kitab Masjid-Masjid dari Abu Bakar bin 
Abu Syaibah dan yang lainnya, dari Al Fadhl. Dikeluarkan juga oleh Al 
Baihagi (1/475) dari Ahmad bin Abdul Jabbar, dari Al Fudhail. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


£ 
A 
: 
R 
1 
3 
3 
ï 
1 


GS a GI ayah Gad بِالْمَعْْب‎ Ost asik & 


rz‏ رس سم 


00 من كثرَة مَنْ‎ naka الصّلةَ قد‎ an JAN ْب‎ AU عن‎ 
يصَليهًا.‎ 
1039. Ahmad bin Ali bin Al “Ala' menceritakan kepada kami, 
Mahmud bin Khidasy mengabarkan kepada kami, Isma'il bin Ibrahim 
mengabarkan kepada kami, dari Abdul Aziz bin Shuhaib, ia berkata, 
“Anas bin Malik menuturkan, “Ketika kami di Madinah, apabila 
muadzdzin telah mengumandangkan adzan Maghrib, orang-orang 
(para sahabat) bersegera menghampiri pagar-pagar (masjid) lalu shalat 
dua raka'at, sampai-sampai orang asing ketika memasuki masjid 


beranggapan bahwa shalat (Maghrib) telah selesai dilaksanakan, 
karena banyaknya orang yang melaksanakan shalat (tersebut)? ٨ 


٤٠‏ - تا gt A‏ علي بن 
an Ba oke‏ عطي Ta a De‏ 


9 3 3 رر 


بن مضرء عن عمرو ب ن LE‏ عَنْ NI‏ بن ابي ten‏ أن ؛ أنا الختير 
ولا سنا 2 مسد (Ea Ore‏ و 

کن أن Adi 3 ud‏ قام ليركع JS ES‏ المرب فقلت فقلت 
لعقبة yi‏ عامر: dia 97 an‏ أي صَلاة ka‏ فَالتَفت a‏ فرَآۀ فقال: 
1 امه 0 | سو م Nn 86 ` 5 wi‏ 
هذه صَّلاة كن Je ul‏ عَهْد سول الله ا. 
Al Hasan bin Al Khadhir menceritakan kepada kani;‏ .1040 
Ahmad bin Syu'aib mengabarkan kepada kami, Ali bin Utsman An-‏ 
Nufaili mengabarkan kepadaku, Sa'id bin Isa menceritakan kepada `‏ 
kami, Abdurrahman bin Al Qasim mengabarkan kepada kami, Bakar‏ 
bin Mudhar menceritakan kepada kami, dari Amr bin Al Harits, dari‏ 
Yazid bin Abu Habib: “Bahwa Abu Al Khair menyampaikan‏ 


kepadanya, bahwa Abu Tamim Al Jaisyani melaksanakan dua raka'at 
sebelum Maghrib, lalu aku katakan kepada Ugbah bin Amir, “Lihat 


"0 Isnadnya shahih: HR. Muslim dan Al Baihaqi (1/475) dari Tonu Shuhaib. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


itu! Shalat apa yang dilakukannya?” Lalu Ugbah pun menoleh, 
kemudian menjawab, “Ini adalah shalat yang biasa kami laksanakan 
pada masa Rasulullah SAW.” 


11. Bab Riwayat Tentang Sifat Subuh dan Fajar, Serta Mana 
yang Mewajibkan Shalat 


Vikas نا محمد إن فعلده فا محمد نن إستاعيل‎ - TET 


يزيد ٿا ابن ابي ذئب» عن الْحَارث بن KE‏ الرَّحْمَنء عَنْ مُحَمّد بن عَبْد 
AH‏ بن تَوْبَانَ قال: قال رسول الله 8: الفجْرٌ فجران: ÉG‏ الفجرٌ 
24 ۾ ر Pa‏ هوا د ارو J‏ ان رو روو 9 st.‏ 
الذي يكن AA SIS‏ فلا يحل Y SEA‏ يحرم الطعَام وام 
# رر ووم T‏ ټوو هك Pagi‏ 

الذي يذهب مُستطيلاً في الأفق LI‏ يُحل DA a‏ الطْعَام. 

1041. Muhammad bin Makhlad menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Isma'il Al Hassani menceritakan kepada kami, Yazid 
mengabarkan kepada kami, Ibnu Abi Dzi'b mengabarkan kepada 
kami, dari Al Harits bin Abdurrahman, dari Muhammad bin 
Abdurrahman bin Tsauban, ia mengatakan, “Rasulullah SAW 
bersabda, “Fajar itu ada dua macam: Fajar yang seperti ekor srigala 
(melengkung) tidak menghalalkan shalat (yakni belum masuk waktu 
Subuh) namun tidak mengharamkan makan (yakni bagi yang hendak 
berpuasa). Adapun fajar yang memancar memanjang di ufuk, itulah 
yang menghalalkan shalat (yakni shalat Subuh) dan mengharamkan 


makan (bagi yang hendak berpuasa)” ۹ 


109 Isnadnya shahih: HR. Al Bukhari dan Al Baihagi (1/475) dari Zaid bin Abu 
Habib. 

Isnadnya mursal: HR. Al Hakim (1/191) dari jalur Yazid bin Harun dari Ibnu 
Abi Dzi'b secara maushul, dari Jabir RA. Saya katakan: Muhammad bin 
Abdurrahman adalah seorang tabi'i tsigah, ia meriwayatkan secara mursal, 
Dikeluarkan juga oleh Ibnu Khuzaimah (356) dari hadits Ibnu Abbas dan 
isnadnya shahih. 


1010 


— Sunan Ad-Daraguthni 


12. Bab Sifat Maghrib dan Subuh 


مد re...‏ ا کم Pan AA Je S32 MEA‏ > 
٢‏ - حَدَثَنَا أبو بكر الشافعي» تنا Mama‏ بِنْ شاذان» تا مُعَلىء نا 


r 
013 ره‎ 


5 یحی بن Sa‏ عن ثور بن يزيد عن , MEV‏ عن عبادة بن الصّامت 
وَشَدَاد بن اوس SAI NE‏ شفقان: LP KASI‏ فإذا SE‏ 
A‏ حلت الصّلاة. a‏ فجران: المُستطيل وَالْمْطَرض BB‏ 
انْصّدَعَ Up SAI‏ حلت الصّلاة. 

1042. Abu Bakar Asy-Syafi'i menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Syadzan menceritakan kepada kami, Mw'alla 
mengabarkan kepada kami, Yahya bin Hamzah mengabarkan kepada 
kami, dari Tsaur bin Yazid, dari Makhul, dari Ubadah bin Ash-Shamit 
dan Syaddad bin Aus, keduanya mengatakan, “Mega ada dua macam: 
Mega merah dan mega putih. Bila mega merah telah hilang maka telah 
halal shalat (Maghrib). Dan fajar juga ada dua macam: Fajar yang 


memanjang dan fajar yang membentang, bila fajar yang membentang 
telah memancar maka telah halal shalat (Subuh).”''! 


3 oto. A. 


Dini عباس الدُوري نا‎ É JA A NG - ٢٣ 


بن محم الزهْرِي» نا مُحَمِّدُ ن Gi GI‏ دیتارء ME‏ الفضل مول 


طلْحَة بْن عُمَرَ بْن عبد الله عن ابن أي ra‏ هريره قال: الشفق 
Bem‏ | 

1043. Al Qadhi Al Husain bin Isma'il mengabarkan kepada - 

kami, Abbas Ad-Duri menceritakan kepada kami, Ya'gub bin 


Muhammad Az-Zuhri mengabarkan kepada kami, Muhammad bin 
Ibrahim bin Dinar mengabarkan kepada kami, Abu Al Fadhl maula 


۱١١١ Isnadnya mursal; HR. Al Baihaqi (1/373) dari jalur pengarang. Saya katakan: 
Makhul Asy-Syami tsigah fagih, dikenal banyak meriwayatkan secara mursal, 
At-Tagrib (6899), ia meriwaayatkan secara mursal dari Ubadah bin Ash- 
Shamit, Syaddad dan yang lainnya, At-Tahdzib (10/290). 


Sunan Ad-Daraguthni — 


Thalhah bin Umar bin Ubaidullah menceritakan kepada kami, dari 
Ibnu Abi Labibah, dari Abu Hurairah, ia mengatakan, “Mega adalah 
yang berwarna merah.”!?!? 


Vett‏ - قرات KA AS PA‏ بن gpt‏ بن حابر EN‏ بطي 


4 م 3 30 


تنا علي بْنْ عَبْد الصّمّد الطيالسي» ا ون Bob‏ عتيق بن 
aa‏ مالك بن ايء عَنْ افې $ عن ابن عُمَرَ قال: قال رَسُوْلَ الله 


: الشفق الْحُمْرَة G‏ غاب الشفى وَحَبّت الصّلاة. 


1044. Aku membaca pada asal kitab Ahmad bin Amr bin Jabir 
Ar-Ramli yang ditulis dengan tulisannya: Ali bin Abdush Shamad 
Ath-Thayalisi menceritakan kepada kami, Harun bin Sufyan 
mengabarkan kepada kami, Atig bin Ya'gub menceritakan kepada 
kami, Malik bin Anas menceritakan kepada kami, dari Nafi”, dari Ibnu 
Umar, ia mengatakan, “Rasulullah SAW bersabda, “Mega adalah 
yang berwarna merah. Bila mega itu telah hilang, maka wajiblah 
shalat (Maghrib) ” 


49 2 2 ار اور‎ soo ب‎ 4 0 7 9 z é 
GEA Aga الْحَسَانِي» نا وكيج تا‎ a مو‎ y نا‎ - £0٥ 
Basah GAB قال:‎ GAS عن ابن‎ 
1045. Muhammad bin Makhlad Al Hassani menceritakan 
kepada kami, Waki’ mengabarkan kepada kami, Al Umari 


mengabarkan kepada kami, dari Nafi’, dari Ibnu Umar, ia 
mengatakan, “Mega adalah yang berwarna merah. 321019 


1012 Isnadnya lemah: Saya katakan: Abu Labibah lemah banyak meriwayatkan 
secara mursal, At-Tagrib (2/185). 

1013 Isnadnya hasan: HR. Al Baihaqi (1/373) dari jalur Abdush Shamad. 

1014 Isnadnya lemah: HR. Al Baihaqi (1/373) dari Ubaidullah bin Umar, dari Nafi”. 
Saya katakan: Al Umari lemah. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


13. Bab Sifat Shalat Isya yang Akhir 


٠ 5‏ - حَدَثنَا عَبْدُ الله بن مُحَمَّد بن عبد GAN‏ نا NA‏ 
AG ka‏ عَوَائق عن ابي ja‏ عَنْ شير بن ابت» عَنْ حَيْب بن 
سالې > عن OA‏ بن a‏ قال: SIA‏ الاس يوقت هَذه الصّلاة: 
SL‏ لته AAN‏ كان ر شرل اف Ulah‏ فرط افير AS‏ 


1046. Abdullah bin Muhammad bin Abdul Aziz menceritakan 
kepada kami, Abdul A’la bin Hammad menceritakan kepada kami, 
Abu Awanah menceritakan kepada kami, dari Abu Bisyr, dari Basyir 
bin Tsabit, dari Habib bin Salim, dari An-Nu'man bin Basyir, ia 
mengatakan, “Sungguh aku ini orang yang paling tahu tentang waktu 
shalat ini, shalat Isya yang akhir. Rasulullah SAW melaksanakannya 
ketika sirnanya bulan karena telah memasuki (sepertiga malam) yang 
ketiga. 5 


r 


EA - ٧‏ الْحْسَيْنُ بن إِسْمَاعِيْل مُحَمَّدُ بن عبد الْمَلك 


3, r 
Gak 8 کا شعبة» عن أبي شر بإستاده»‎ e يزيد بن مَارُرن‎ IH الدقيقي»‎ 
gg an فك مه وروا‎ al) ya ثالثة‎ ali) إلا اه قال:‎ api ذف‎ 


id TAA سن ع ان‎ A Ken 


a‏ ولم يذ كرا تشيراً. 


1047. Al Husain bin Isma'il menceritakan kepada kaii, 
Muhammad bin Abdul malik Ad-Dagigi menceritakan kepada kami, 
Yazid bin Harun mengabarkan kepada kami, Syu'bah mengabarkan 
kepada kami, dari Abu Bisyr, dengan isnadnya, dari Nabi SAW, 
serupa itu, hanya saja ia menyebutkan (dalam redaksinya): “(bagian) 


1015 Isnadnya shahih: HR. Ahmad (4/274); At-Tirmidzi (165): Ad-Darimi (1/275); 
Abu Daud, An-Nasa'i (1/92): Al Hakim (1/194), semuanya meriwayatkan dari 
Abu Awanah. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


malam (yang) ketiga atau keempat” Syu”'bah ragu. Diriwayatkan juga 
oleh Husyaim, Waragah dan Sufyan bin Husain dari Abu Bisyr, dari 
Habib, dari An-Nu'man, mereka mengatakan (dalam redaksinya): | 
“(bagian) malam (yang) ketiga” tanpa menyebutkan Basyir. 


14. Bab Ijtihad dalam Menetapkan Arah Kiblat dan Bolehnya | 
Mengira-Ngira 


0 


را ويم ox‏ ۶ه 1 سه oto. Aaea ae‏ ر وم 302 ے AK‏ هو Pd‏ 
٨‏ - حدنا ابو يوسف الخلال يعقوب بن يوسف بالبصرة» Ú‏ 
وله د دو Y, 307 -2 ož‏ 40 سا ره 03 2090 و رر 


0.2 - ° مر 2g‏ 2 50 2 ر o‏ اه 1 ري WA‏ 
اف عن ابن pah‏ أن BA‏ قال: ما DA BA Gyan‏ قبلة. 


1048. Abu Yusuf Al Khallal Ya'gub bin Yusuf menceritakan 
kepada kami di Bashrah, Syu'aib bin Ayyub mengabarkan kepada 
kami, Abdullah bin Numair menceritakan kepada kami, dari 
Ubaidullah yakni (Ubaidullah) Ibnu Umar, dari Nafi’, dari Ibnu Umar, 
bahwa Nabi SAW bersabda, “Apa yang di antara timur dan barat 
adalah kiblat” 6 


48 - حدنا 


Hn‏ سه وا له y‏ ه عم v I‏ ووو e2?‏ | م هو 
ra‏ 


r 


وو Le...‏ 5 و .386 c0 6 o Jo‏ . "و s‏ هد چپه 7 e‏ 
بن هارون» نا محمد بن عبد الرحمن بن المجبر» عن ثافع» عن ابن 


ps‏ أن رَسُوْلَ الله تي قال: ما يْنَ GA‏ والمَغرب قبلة. 

1049. Ali bin Abdullah bin Mubasysyir menceritakan kepada 

kami, Jabir bin Al Kurdi menceritakan kepada kami, Yazid bin Harun 

mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Abdurrahman bin Al 

Mujabbir mengabarkan kepada kami, dari Nafi”, dari Ibnu Umar, 

bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Apa yang di antara timur dan 
barat adalah kiblat” 7 


WIS Isnadnya hasan: HR. Al Baihaqi (2/9) dari Abu Yusuf, dari Syu'aib. 
117 Isnadnya lemah: HR. Al Baihaqi (9/20) dari Sa'id bin Mas'ud, dari Yazid. | 
Saya katakan: Muhammad bin Abdurrahmah bin Al Mujbir lemah, Al Mizan i 


— Sunan Ad-Daraquthni | 


A ٿا الْحَسَنْ بن علي‎ 5 aana علي ابو‎ An pea 


شن شبيب» تا ا حْمَدُ بْنْ عبد الله ن الْحَسَنِ Dg SEA‏ في کتاب 


. 


7 cor ۶ رو‎ 5 


cal‏ تا عَبْدُ CA akj‏ عَنْ عَطاء بن أبي ربا عن حاير بن عبر 
الله قال: ea‏ ال 8 سره كنت Ha D gat aa‏ رف 
Sus akah‏ طائفة منًا: Sai aa‏ 0 
ا خط وال akah ida‏ ھا ا قل الوب ni,‏ خلا 
Wb‏ أُصْبَحُوا وَطَلَعَت Pe‏ صْبَحَتْ تلك الحُطوط لعير új akal‏ 
aj da‏ لب عن دلت متكت وز لفق )5 


ai at ig usb SA ارق‎ 
1050. Isma'il bin Ali Abu Muhammad menceritakan kepada 

kami, Al Hasan bin Ali bin Syabib menceritakan kepada kami, Ahmad 
bin Ubaidullah bin Al Hasan Al Anbari menceritakan kepada kami, ia 
mengatakan: Aku dapati pada kitab ayahku: Abdul malik Al Arzami 
menceritakan kepada kami, dari “Atha' bin Abu Rabah, dari Jabir bin 
Abdullah, ia menuturkan, “Rasulullah SAW mengirim brigade dan 
aku termasuk di dalamnya, lalu kami kemalaman dan tidak 
mengetahui arah kiblat, lalu sekelompok orang dari kami berkata, 
“Kami sudah mengetahui arah kiblat, yaitu sebelah sini ke arah utara.” 
Maka mereka pun melaksanakan shalat dengan membuatkan suatu 
garis. Sementara sebagian kami yang lainnya mengatakan, “Arah 
kiblat adalah sebelah sini, ke arah selatan.” Lalu mereka membuatkan 
suatu garis. Keesokan harinya, setelah matahari terbit, ternyata garis- 
garis itu tidak mengarah ke kiblat. Dan sekembalinya dari perjalanan ' 
kami, kami tanyakan kepada Nabi SAW tentang hal itu, namun beliau 
diam, kemudian Allah “Azza wa Jalla menurunkan ayat: “Dan 
kepunyaan Allah-lah Timur dan Barat, maka ke manapun kamu 
menghadap di situlah wajah Allah. (Os. Al Baqarah [2]: 115) yakni 


(5/7839). 


Sunan Ad-Daraquthni — 


di mana pun kalian berada.” 


7 ره 4 2 موس 2 o z o‏ 0 وره r‏ ۰ 3 .. وار 
قال: ونا عبد الملك العرزمي» عن سعيد بن جبير» عن ابن عمر: انها 
PA 2 T ST Mo . 0 aa‏ 20 1 و 7 

تلت في التطوع خاصة حيث توجه بك بعيرك. 


Abdul Malik Al Arzami juga mengabarkan kepada kami, dari 
Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Umar: “Bahwa ayat itu diturunkan khusus 
berkenaan dengan shalat sunnah, yaitu kemana pun kendaraanmu 
menghadap.” 


١‏ - قرئ على أب القاسم عَبْد الله بن LA‏ بن عَبْد العزيز وأا 
اسم SA‏ دَاوْدُ نن عَمْروء ٿا مُحَمَدُ بن يزيد الواسطي» عن Mama‏ 
E 2 o‏ سک D a S OO fira 8 e-‏ 
بن سٌالې عَنْ عطاءء عن حابر قال: كنا pa‏ رسول الله فل في مُسير أو 
Ge Pad ao, err 4‏ همر م ê‏ ې 2 3 2 5 : 2 
GG o i‏ غيم KAEN USS‏ في القبلة» فصلى كل رَجُلٍ É‏ عَلَى 
PER 5‏ زور وراو وا سه سور لور سر سس هر مور اس وين َل 
حدق era Jasa‏ خط بين يَدَيْه لَعلَمَ أمكتتناء US J3‏ ذلك للنبي KB‏ 
ES , 2‏ م ya‏ 4 م 
فلم يمرا بالاعَادق وقال: قذ Api‏ صلائكم. 
Dibacakan kepada Abu Al Qasim Abdullah bin‏ .1051 
Muhammad bin Abdul Aziz dan aku mendengarkan: Daud bin Amr‏ 
menyampaikan kepada kalian: Muhammad bin Yazid Al Wasithi‏ 
mengabarkan kepada kami, dari Muhammad bin Salim, dari “Atha',‏ 
dari Jabir, ia menuturkan, “Kami bersama Rasulullah SAW dalam‏ 
suatu perjalanan —atau safar-, lalu kami mengalami gelap karena‏ 
gumpalan awan sehingga tidak tahu arah, maka kami pun berbeda‏ 
pendapat mengenai arah kiblat, sehingga masing-masing orang dari‏ 
kami melaksanakan shalat sesuai dengan perkiraannya. Lalu salah‏ 
seorang dari kami membuat garis dengan tangannya untuk mengetahui‏ 
tempat kami. Kemudian hal itu kami ceritakan kepada Nabi SAW,‏ 


namun beliau tidak menyuruh kami untuk mengulangi, bahkan beliau 
bersabda, “Shalat kalian sudah sah” 9 


. 1018 Isnadnya lemah: Saya katakan Al Arzami lemah. 
1° Isnadnya lemah: HR. Ibnu Al Jauzi di dalam At-Tahgig (1/317); Al Baihaqi 
(1/10) dari Daud bin Amr. Saya katakan: Muhammad bin Salim dan Al Arzami 


— Sunan Ad-Daraguthni 


كذا قال: عر م محمد : سَالم. وقال غيره: عر م مُحّمد بن یرید عن 


Kae‏ بن ALE‏ الله العَرزمي» عَنْ عَطاء GA‏ ضعيّفان. 
Demikian juga yang dikemukakannya dari Muhammad bin‏ 
Salim. Sementara yang lainnya menyebutkan dari Muhammad bin‏ 


Yazid, dari Muhammad bin Ubaidullah Al Arzami, dari “Atha', 
keduanya lemah. 


r r, 
وبي‎ NG / 74 ° رن‎ 2 20 O څيه مرم‎ 


0 3237 30 ماه ?3 م ممع وو 


wo A 2 30%?‏ رل 3 1 3 
الاحمسي» ننا وكيع (ح) وحدتا محمد بن مخلده تا محمد بن 


Ah met 1 San st ng 8 الحَسّاني»‎ Ja 
D سل مع الب"‎ NA رق‎ en ال‎ 
Sp BS NAPA 4 صتخا د كرا ذلك لی‎ [AA حيّاله.‎ 

Git 


1052. Yahya bin Muhammad bin Sha'id menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Isma'il Al Ahmusi menceritakan kepada kami, 
Waki’ menceritakan kepada kami (h) Muhammad bin Makhlad 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Isma'il Al Hassani 
menceritakan kepada kami, Waki’ menceritakan kepada kami, Asy'ats 
As-Samman menceritakan kepada kami, dari Ashim bin Ubaidullah, 
dari Ubaidullah bin Amir bin Rabi'ah, dari ayahnya, ia menuturkan, 
“Kami shalat bersama Nabi SAW dalam suatu perjalanan di suatu. 
malam yang gelap. Saat itu kami tidak mengetahui arah kiblat, lalu 
masing-masing kami shalat berdasarkan perkiraannya. Pagi harinya, 
kami ceritakan hal itu kepada Nabi SAW, maka turunlah ayat: “maka 
ke manapun kamu menghadap di situlah wajah Allah. (Os. Al 


kedunya lemah. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


Baqarah ]2[1: 0 


سي 


)© وسلا pad‏ سمال 5 NG Bp pny‏ کا يريد 
309 وه ° 0 3 7 7 8 
Heo‏ اح و و پر د 
JG‏ ما ين يديه أُحْجَاراً atau MI‏ تَحْنْ إلى عير 


US aa‏ ذلك BD‏ مثله. 
Ibnu Sha'id menceritakan kepada kami, Yusuf bin Musa‏ .1053 
dan Ali bin Isykab menceritakan kepada kami {h} Al Husain bin‏ 
Isma'il menceritakan kepada kami, Yusuf bin Musa menceritakan‏ 
kepada kami, keduanya mengatakan: Yazid bin Harun mengabarkan‏ 
kepada kami, Asy'ats bin Sa'id Abu Ar-Rabi' As-Samman‏ 
memberitahukan kepada kami, hadits ini, dan ia menyebutkan (dalam‏ 
redaksinya): “Lalu masing-masing kami menempatkan bebatuan di‏ 
hadapannya untuk shalat ke arahnya. Keesokan harinya, ternyata kami‏ 
tidak menghadap ke arah kiblat, lalu kami ceritakan hal itu kepada‏ 
Nabi SAW.” seperti itu."‏ 


eka ٤‏ حّامده 0 5 تنا بو داو 


1054. Abu Hamid ا‎ konnia kami, Ya’ dub bin 
Isma'il menceritakan kepada kami, Abu Daud Ath-Thayalisi 
menceritakan kepada kami, Asy'ats bin Sa'id menceritakan kepada 
kami, hadits ini, seperti redaksi yang dikemukakan oleh Yazid bin 


1020 Isnadnya lemah: HR. At-Tirmidzi (345); Ibnu Majah (1020): Ath-Thayalisi 
(1145). Saya katakan: Asy'ats adalah Abu Ar-Rabi”, ia haditsnya ditinggalkan, 
At-Tagrib (1/79). Amr bin Oais menguatkan riwayat ini pada riwayat Ath- 
Thayalisi. Hadits ini banyak syahidnya yang mengantarkanya menjadi hasan 
insya Allah. 

1221 Tsnadnya lemah: Lihat keterangan yang lalu. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


1022 


Harun. 


15. Bab Tentang Perintah Adzan dan Imamah serta Keterangan 
Tentang yang Lebih Berhak Terhadapnya 


> 4 هو 


G ea إسمَاعيل» د تا ْو بن‎ A Wa - ٥ 
OA إبراهیم» 5 او عن 8 قلابق عن مالك ب بن‎ Jec 
عشرين لق‎ siie Cab شببة مُتَقاربُون‎ ag DP CA قال:‎ 
2 dai قد اشتقنا إلى‎ Ul A kang وتان رول الله هج‎ 


SAI SAB ارجعوا إلى‎ JG a في | أهْلنَاء‎ SG عر‎ 


ő to واه‎ »£ - od. 


00 وبروهم Png‏ كما رايتموني Er HI‏ حضرت از 


PAS asu 

1055. Al Husain bin Isma'il menceritakan kepada kami, 
Ya'gub bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Isma'il bin Ibrahim 
menceritakan kepada kami, Ayyub menceritakan kepada kami, dari 
Abu Oilabah, dari Malik bin Al Huwairits, ia menuturkan, “Kami 
menemui Nabi SAW, saat itu kami masih muda yang usianya 
berdekatan. Kami tinggal bersama beliau selama dua puluh hari, 
sementara Rasulullah SAW adalah seorang yang penyayang lagi 
lembut, maka beliau menduga bahwa kami telah merindukan keluarga 
kami, beliau pun bertanya kepada kami tentang keluarga yang kami 
tinggalkan, maka kami pun memberitahu beliau, lalu beliau bersabda, 
“Kembalilah kepada keluarga kalian dan tinggallah bersama mereka. 
Ajarilah mereka dan berbuat baiklah pada mereka serta shalatlah ` 
kalian sebagaimana kalian melihatku shalat. Bila tiba waktu shalat, 
hendaklah seseorang di antara kalian mengumandangkan adzan, 


kemudian hendak yang paling tua di antara kalian mengimami 
kalian? 85 


1022 Lihat keterangan yang lalu. 
123 Isnadnya shahih: HR. Al Bukhari (1/162); Asy-Syafi'i di dalam Musnadnya 


Sunan Ad-Daraguthni — 


yg. ۰ 2-70 É ۰ - 2-8‏ 9 ےك or 26 aa o‏ 
۱ - نا عمر بن MA‏ بن علي» ثنا محمد بن MG‏ ثنا عبد 


E MPG الْحُوَيْرث»‎ i قلابق تتا مالك بن‎ a ا ايوبا عر‎ JI 


La kng is Mall فيه‎ JGG «3 توف‎ 


1056. Umar bin Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Al Walid menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab 
menceritakan kepada kami, Ayyub menceritakan kepada kami, dari 
Abu Oilabah, Malik bin Al Huwairits menceritakan kepada kami, dari 
Nabi SAW, seperti itu. Di dalamnya juga dikemukakan: “Shalatlah 
kalian sebagaimana kalian melihatku shalat.” ۹ 


LETALE CIA إن‎ BA) AA حلا‎ - ٧ 
EFA Ha TA aa “3 GIA و رل الهلالي» 5 نا‎ 


SRG ه‎ ٨ رهد‎ 


Cena 0/٣ شه قال: اذا اجتمع به‎ Do 

7 مده 

(PIP 

1057. Ahmad bin Ishag bin Al Buhlul menceritakan kepada 
kami, ayahku menceritakan kepada kami, Salim bin Nuh Abu Sa'id Al 
Ahwal Al Hilali menceritakan kepada kami, Al Jurairi menceritakan 
kepada kami, dari Abu Nadhrah, dari Abu Sa'id, dari Nabi SAW, 
beliau bersabda, “Apabila tiga orang berkumpul, hendaklah salah 


seorang dari mereka mengimami, dan yang paling berhak menjadi 
imam adalah yang paling baik bacaannya.” “ 


(55), Al Baihagi (2/345) dari Abu Oilabah. 

1028 Lihat keterangan yang lalu. 

Jon Isnadnya lemah: HR. Ibnu Adi dalam Al Kamil (3/183). Saya katakan: Salim 
bin Nuh lemah, Al Mizan (2/3059). 


— Sunan Ad-Daraquthni 


16. Bab Merubah Arah Kiblat dan Bolehnya Menghadap ke Arah 
Kiblat Pada Sebagian Shalat 


Perasa ابو‎ S نا صَالځ بن‎ Jala 
e 3 a وو‎ AA 
أن يستقبل الكعبة‎ GA ons الله هه أنزل عَلَيْه الليلة‎ E o 


1 ون‎ PANAH الاس إلى السام‎ E 
الكعبة.‎ 

1058. Abdul Wahhab bin Isa bin Abu Hayyah mengabarkan 
kepada kami dengan cara dikte, Ishaq bin Abu Israil mengabarkan 
kepada kami, Shalih bin Qudamah Abu Muhammad mengabarkan 
kepada kami, dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar, ia menuturkan, 
“Ketika orang-orang sedang shalat Subuh di Ouba, tiba-tiba seorang 
laki-laki mendatangi mereka, lalu berkata, “Sesungguhnya malam ini 
telah diturunkan Al Our'an kepada Rasulullah SAW, dan (Allah) 
memerintahkan beliau agar menghadap ke arah Ka'bah. Ketahuilah, 
hendaklah kalian menghadap ke arahnya.” Saat itu orang-orang tengah 


menghadap ke arah Syam, lalu mereka merubah arah mereka ke 
Ka'bah.” 26 


Sin - ٩‏ عَبّْدُ A‏ عيْسَىء نا YA‏ هشام الرفاعي SAS‏ بن 
SU og‏ بن عاش Bg an Ae‏ صما مع 


7 ور 07 


سول الله 88 بعد jap GA saga‏ د اون ټوو له 


0. 


327r 03‏ رم 


عد 
zi‏ الله سبحانه هوی بيه په که NY‏ )3 نرزی LE‏ وَجَهِكَ فى JA‏ 


1026 Isnadnya shahih: HR. Al Bukhari dalam kitab Shalat (32), Muslim dalam kitab 
Masjid-Masjid (13), Ibnu Khuzaimah (435) dari Abdullah bin Dinar. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


o z r4 


لتويك وة asa IP Kei‏ سَطَرَ ab PA‏ أن يولي 
إلى RA Kun HI‏ الْمَقدسِ فَقَالَ: إن 
a‏ 8# قذ حول وهه إلى NB KI‏ الحعبة وقد gi‏ 


1059. Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Abu 
Hisyam Ar-Rifa’i Muhammad bin Yazid mengabarkan kepada kami, 
Abu Bakar bin Ayyasy menceritakan kepada kami, Abu Ishag 
menceritakan kepada kami, dari Al Bara', ia menuturkan, “Setelah 
mereka (kaum Muhajirin) tiba di Madinah, kami shalat bersama 
Rasulullah SAW, selama sekitar enam belas bulan menghadap ke arah 
Baitul Magdis. Kemudian Allah SWT mengetahui kecenderungan 
Nabi SAW, maka diturunkanlah ayat: “Sungguh Kami (sering) melihat 
mukamu menengadah ke langit, maka sungguh Kami akan 
memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu 
ke arah Masjidil Haram,” (Os. Al Baqarah (2): 144) lalu Allah 
memerintahkannya untuk merubah ke arah Ka'bah. Lalu seorang laki- 
laki melewati kami ketika kami sedang shalat ke arah Baitul Magdis, 
lalu ia berkata, “Sesungguhnya Nabi kalian SAW telah merubah 
arahnya ke Ka'bah.” Maka kami langsung merubah arah ke Ka'bah, 
dan saat itu kami telah shalat dua raka'at.””? 


l او‎ ` 07 soto A ت‎ So کا‎ PAN 
حدنا بو محمد بن صاعدء نا عبدة بن عبد الله الصفارء ا‎ - 0066 
A و 7 سا 3 و‎ 0 

رید 3 الحْباب» تا حميل بن عبيد أو PAN‏ الطائي» نا ثْمَامَة بن عَبْد 
الله عَنْ حده أئس بن مالك قال: جَاء متادي SA‏ الله يي فقال: إن 
2 2ه واو ° 8 TEA‏ - م Ban gi 2 o.‏ 3 اسر نره 2 
القبلة قد حولت لك الكعبة. والإمام في الصلاة قد صلى رکعتین» فقال 
المُتادي: قد حولت القبلة إلى الكعبة. فصلوا ES‏ البَاقيتين إلى 
Isnadnya shahih: HR. Al Bukhari dalam kitab Shalat (31); Muslim dalam kitab‏ ?102 


Masjid-Masjid (12). 


— Sunan Ad-Daraguthni 


الكعبة. 
Abu Muhammad bin Sha’id menceritakan kepada kami,‏ .1060 
Abdah bin Abdullah Ash-Shaffar menceritakan kepada kami, Zaid bin‏ 
Al Hubab mengabarkan kepada kami, Jamil bin Ubaid Abu An-Nadhr‏ 
Atha'i mengabarkan kepada kami, Tsumamah bin Abdullah‏ 
menceritakan kepada kami, dari kakeknya yakni Anas bin Malik, ia‏ 
menuturkan, “Seorang penyeru Rasulullah SAW mengatakan,‏ 
“Sesungguhnya kiblat sudah dirubah ke arah Ka'bah.” Saat itu imam‏ 
telah melaksanakan shalat dua raka'at, lalu penyeru itu mengatakan,‏ 
“Kiblat telah dirubah ke arah Ka'bah.” Maka mereka pun‏ 
melaksanakan yang dua raka'at sisanya dengan menghadap ke arah‏ 
kiblat.” 28‏ 


AMA‏ سا بر بکر aga‏ تا بر A‏ عبد الله بن 


ia‏ حفص عن يي ۽ حَازِمِ عن سَهَلِ بن سعد 
قال: akah Sp‏ إلى Jah Kh‏ اء وَهُمْ Jl Okai‏ 
Ke Ja Sp‏ فَاسْتَدَارُوا وَإِمَامُهُمْ ASI PS‏ 


1061. Abu Bakar An-Naisaburi menceritakan kepada kami, 
Abu Al Azhar mengabarkan kepada kami, Ubaidullah bin Musa 
mengabarkan kepada kami, Abdussalam bin Hafsh menceritakan 
kepada kami, dari Abu Hazim, dari Sahl bin Sa'd, ia mengatakan, 
“Ketika kiblat dipindahkan ke Ka'bah, seorang laki-laki melewati 
warga guba ketika mereka sedang shalat, lalu orang itu berkata, 
“Kiblat telah dirubah ke arah Ka'bah.” Maka mereka berserta 
imamnya pun langsung merubah ke arah Ka'bah.” 2 


1028 Isnadnya shahih: HR. Muslim dalam kitab Masjid-Masjid (15): Ahmad dan 
Abu Daud dari Tsumamah. 
102? Isnadnya shahih. 


Sunan Ad-Daraquthni — 


17. Bab Orang yang Mengerjakan Shalat Fardhu Bermakmum 
Kepada Orang yang Mengerjakan Shalat Sunnah 


ME مَرْرُوقء‎ D SA I بو بكر‎ Gá - ٢ 


ت 


ر هبر مه £ 
أن 


عاصم» عن عن ان شري عن عپرو لن AR‏ ار حابر إن علد لله: 

مُعاذاً کان يصليٰ مَعَ ال lali BB‏ ثُم O jai‏ إل قوْمه TS‏ به 
لوقع )ات ع ځار ٤‏ 7- 

هي له e‏ ولهم فريضة. 

1062. Abu Bakar An-Naisaburi menceritakan kepada kami, 

Ibrahim bin Marzug mengabarkan kepada kami, Abu Ashim 

menceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Amr bin Dinar, Jabir 

bin Abdullah mengabarkan kepadaku: “Bahwa Mu'adz telah 

melaksanakan shalat Isya bersama Nabi SAW, kemudian ia kembali 

kepada kaumnya, lalu shalat mengimami mereka, yang mana shalat itu 


sebagai shalat sunnah baginya dan sebagai shalat fardhu bagi 
mereka.” !30 


5 SPD S حدما آذ‎ Et 


H YG CASN‏ عبد Hi SGN‏ ابن SA tg‏ عمرو بن دیتار» 


هي سم 0 r‏ 


d 4# Jp ر ان مذ كان مص مع‎ ag 
Ap 50 هي‎ SE UTS aji إلى‎ Da م‎ 


Sh بن بشر‎ aa. 


1063. Abu Bakar An-Naisaburi menceritakan kepada bani 
Abdurrahman bin Bisyr dan Abu Al Azhar menceritakan kepada kami, 
keduanya mengatakan: Abdurrazzag mengabarkan kepada kami, Ibnu 
Juraij mengabarkan kepada kami, Amr bin Dinar mengabarkan 


1030 هرم هو‎ hasan: HR. Al Bukhari (1/180); Muslim dalam kitab Shalat (178) 
dari Sufyan dari Amr bin Dinar. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


kepadaku, Jabir bin Abdullah mengabarkan kepadaku: “Bahwa 
Mu'adz telah melaksanakan shalat Isya bersama Rasulullah SAW, 
kemudian ia kembali kepada kaumnya lalu mengimami mereka shalat 
tersebut, yang mana itu sebagai shalat sunnah baginya dan sebagai 
shalat fardhu bagi mereka.” 3! 


18. Bab Shalat di Kandang Unta dan di Kandang Kambing 


Coc 303323 A ا وه‎ £ PANG 


Eat‏ تا ا D‏ لح رر د 
القطيعي» تا إبراهيم بن سعد عن عبد المَلك ; بن BN‏ (ح) وحدتا 


an Ba‏ الل نايا 


و7 وس هسم 


et ana Pan 

عَنْ جَدّه قال: ئی Iyan‏ الله E hyi Ku‏ 
أن ba‏ في مَرَاحٍ MUA :١ E Fa‏ أن صي 
في مُرَاحَات Wi ii‏ أن ن نُصَلَىَ في ol‏ الإبل. 


A 4 


1064. Ibnu Sha’ id menceritakan kepada kami, Ahmad bin 
Manshur menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ja'far Al Oathi'i 
menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Sa'd mengabarkan kepada 
kami, dari Abdul Malik bin Ar-Rabi' (h) Muhammad bin Ja'far bin 
Rumais menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdul Malik Ad- 
Dagigi mengabarkan kepada kami, Ya'gub bin Ibrahim bin Sa'd 
menceritakan kepada kami, Abdul Malik bin Ar-Rabi' bin Sabrah Al 
Juhani menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari kakeknya, ia 
mengatakan, “Rasulullah SAW melarang shalat di kandang unta, dan ` 
memberikan rukhshah untuk shalat di kandang kambing.” Ibnu Sha'id 
juga menyebutkan (dalam redaksinya): “Rasulullah SAW 
memerintahkan kami untuk shalat di kandang kambing, dan melarang 
kami shalat di kandang unta.” 


181 Isnadnya shahih: Lihat keterangan yang lalu. 
1032 Isnadnya hasan: HR. Ibnu Majah (770): Dikeluarkan juga oleh Ahmad (3/404); 


Sunan Ad-Daraguthni — 


o 20 بي‎ Ja H سن‎ 


EI - ٠ “10‏ ابْنْ ebo‏ ا عَبْدُ A AI‏ بن عبد الله 

Ki‏ الْحَکُم قالاً: aa‏ حاتي Ka JP‏ الك 
dea‏ قال رَسُوْلَ الله 2 صلا فيا 
مَرَاحَات AI‏ وَل صلا في مَرَاحات الإيل. 


1065. Ibnu Sha'id menceritakan kepada kami, Abdul Jabbar 
bin Al ‘Ala’ dan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakim 
mengabarkan kepada kami, keduanya mengatakan: Harmalah bin 
Abdul Aziz mengabarkan kepada kami, pamanku Abdul malik bin Ar- 
Rabi” bin Sabrah menceritakan kepadaku, dari ayahnya, dari 
kakeknya, ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, “Silakan kalian 
shalat di kandang kambing, tapi janganlah kalian shalat di kandang 
unta.” 


کي 


Gis - ۱۰٦‏ ابن صَاعد MAU‏ ِن مَنَصُوْرِء نا رَيْدُ بن الْحْبَاب ا 
عَبْدُ الْمَلك ; ف القع من سر له عن حو أن g‏ اله فك 
ھی ل La‏ في | أغطَان Ji‏ وکان رول الله “Kai g‏ في Ap‏ 
الشاء. 

1066. Ibnu Sha'id menceritakan kepada kami, Ahmad bin 
Manshur mengabarkan kepada kami, Zaid bin Al Hubab mengabarkan 
kepada kami, Abdul Malik bin Ar-Rabi' bin Sabrah mengabarkan 
kepada kami, dari ayahnya, dari kakeknya: “Bahwa Rasulullah SAW 


melarang shalat di kandang unta. Sementara Rasulullah SAW pernah 
shalat di kandang kambing.” "4 


Al Baghawi di dalam Syarh As-Sunnah (502), Ibnu Al Jauzi di dalam 4t- 
Tahgig (1/318) dari Ya'qub bin Ibrahim. 

1033 Isnadnya hasan: Lihat keterangan yang lalu. 

1034 Lihat keterangan yang lalu. 


— Sunan Ad-Daragathni 


19. Bab Mengulangi Shalat dengan Berjama'ah 


á دسج هھ وق وو‎ - 0 z 0 a 3 6 - 9 z 
تا إسماعيل بن يزيد القطان» نا معن بن عيسى» حدلني سعيد بن السائب‎ 
Sa . ٥ سه‎ r 0 [22 له‎ S 2 10 ٢٠ 
الطائفي» عن نوح بن صعصعة» عن يزيد بن عامر قال: قال لي رَسَؤل الله‎ 


o z » 22 8 2 .د مه 3 - ر‎ - i 
a يُصلون قصل‎ ATI اذا حئت إلى الصّلاة فوَجَدْت‎ 8 
مكوية.‎ NG فد ات کون لك‎ 


1067. Abu Shalih Al Ashbahani Abdurrahman bin Sa’id bin 
Harun menceritakan kepada kami, Isma'il bin Yazid Al Oaththan 
mengabarkan kepada kami, Ma'n bin Isa menceritakan kepada kami, 
Sa'id bin As-Saib Ath-Tha'ifi menceritakan kepadaku, dari Nuh bin 
Sha”sha'ah, dari Yazid bin Amir, ia mengatakan, “Rasulullah SAW 
bersabda kepadaku, “Jika engkau mendatangi shalat, lalu engkau 
dapati orang-orang sedang shalat, maka shalatlah bersama mereka 
walaupun engkau sudah shalat. Yang mana itu menjadi shalat sunnah 


bagimu, dan yang ini sebagai shalat fardhu? 5 


SAS - 4‏ يُحْبَى بن محمد ان صاعدء تا عمر لن مُحَمّد بن 
خا 2 7 A‏ | 1 و ې با ٢‏ 
الحسن (san‏ ْنَا ابي نا حَمَادَ بن سلمة) عن ab‏ عَنْ أنس: أن 


ا کا ا الك re‏ روه" Y,‏ خط اوا دم و رو at‏ ا لا 
رحلا جاء وقد صلى رَسؤل الله قي فقام يصلي وحده. فقال رَسُول الله 


y پا‎ z r 
Ana من حر على هذا فلي فليصلى‎ : 
1068. Yahya bin Muhammad bin Sha'id menceritakan kepada - 
kami, Umar bin Muhammad bin Al Hasan Al Asadi menceritakan 
kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, Hammad bin 
Salamah mengabarkan kepada kami, dari Tsabit, dari Anas: “Bahwa 
seorang laki-laki datang, sementara Rasulullah SAW telah selesai 


1035 Isnadnya lemah: HR. Abu Daud (577). Saya katakan: Nuh bin Sha'sha'ah 


dicoret, At-Tagrib (2/309). Hadits ini dinilai lemah oleh An-Nawawi, 
sementara Ad-Daraguthni mengatakan, “Ini adalah riwayat yang janggal.” 


Sunan Ad-Daraguthni — 


shalat, maka ia pun shalat sendirian, lalu Rasulullah SAW bersabda, 
“Siapa yang mau menyumbang untuknya, hendaklah shalat 
bersamanya?” 1936 


و .35 30 2- le‏ 29 رور 


Wa - ٩‏ محمد بن مخلد. نا Olah‏ بن داود بن عيسى 
٣ 3 PAN‏ 5 5 ۰ 2 ا 7 or 1 7 K 0 2 2: r‏ 
المروزي» تا حالد بن عبد السلام الصدفي» نا الفضل بن JAN‏ عَنْ 


عُبَيْد الله بن Aga‏ عَنْ عصْمَة بن مالك قال: کان رَسُوْل الله ف قد 
نه ځور Sage E‏ ووه وهو E‏ پر و E‏ 
صلى الظهر وقعد في المَسُحد إذ دحل رجل يصلي» فقال رسول الله 
LE yan‏ رور sec ox D 2 3.6 ea‏ 3 
yi 3‏ رجحل يقوم فيتصدق على هدا فیصلٍ معه . 

1069. Muhammad bin Makhlad menceritakan kepada kami, 

Ishag bin Daud bin Isa Al Marwazi mengabarkan kepada kami, Khalid 
bin Abdussalam Ash-Shadafi mengabarkan kepada kami, Al Fadhl bin 
Al Mukhtar mengabarkan kepada kami, dari Ubaidullah bin Mauhib, 
dari Ishmah bin Malik, ia menuturkan, “Rasulullah SAW telah selesai 
shalat Zhuhur, lalu beliau duduk di masjid. Tiba-tiba seorang laki-laki 
datang untuk shalat, maka Rasulullah SAW bersabda, “Adakah 


seseorang yang mau bershadagah kepada orang ini dengan shalat 
bersamanya?” 


20. Bab Jama'ah dan Ahlinya, serta Sifat Imam 


Bab - ٠۰‏ ال صاعد نا مُحَمَّدُ بن صَالح بن النٌطاح تا ١‏ کو 
Lorg 0 0. 0‏ 21 0 3 مر لاد 1 ۹ e‏ در . 
بن LH‏ بن A JAN GKI‏ عَنْ gan‏ بن 


1036 Isnadnya lemah: HR. Ahmad (3/5); Ath-Thabarani di dalam Al Ausath 
sebagaimana di dalam Al Majma’ (2/46), Ibnu Al Jauzi di dalam At-Tahgig 
(1/189) dari jalur pengarang. Saya katakan: Muhammad bin Al Hasan Al Asadi 
jujur namun memiliki sisi kelemahan, 4t-Tagrib (2/155). 

Isnadnya lemah: HR. Ath-Thabarani di dalam A! Kabir dan isnadnya lemah, 
tidak ada hadits yang shahih dari Ashamah, wallahu a'lam. Demikian yang 
katakan oleh Al Haitsami di dalam 4 Majma' (2/46). Saya katakan: Al Fadhl 
bin Al Mukhtar lemah. 


Es 
ex 


1037 


— Sunan Ad-Daraguthni 


لغ 


1070. Ibnu Sha'id menceritakan kepada kami, Muhammad bin 
Shalih bin An-Naththah menceritakan kepada kami, Al Hasan bin 
Habib bin Nadabah menceritakan kepada kami, Isma'il Al Makki 
menceritakan kepada kami, dari Al Hasan, dari Samurah bin Jundab, 
bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Jika dua orang shalat bersama 
(wakni sejajar), dan bila bertiga maka salah seorang mereka maju (ke 


af A i خمد بن العباس البَكُوي» نا عمر بن‎ aa ١ 


ہم 8 عم وو 30 وره fo fez‏ ا ا y‏ سل 
الزبيري» ا الوليد بن جي عن caa‏ عن م ورقة» أن رسول الله شه 
G osf‏ أن (P3 Pan org‏ نسَاءهًا. 
Ahmad bin Al Abbas Al Baghawi menceritakan kepada‏ .1071 
kami, Umar bin Syabbah menceritakan kepada kami, Abu Ahmad Az-‏ 
Zubairi menceritakan kepada kami, Al Walid bin Jumai” mengabarkan‏ 
kepada kami, dari ibunya, dari Ummu Waragah: “Bahwa Rasulullah‏ 
SAW mengizinkannya untuk dikumandangkan adzan baginya dan‏ 
mengimami kaum wanitanya.”‏ 


21. Bab Orang yang Paling Berhak Menjadi Imam 


1 LJ 


pa É - ٠.‏ حامد مُسَند EE‏ لحضرمي» ت A‏ بن 


1038 Ysnadnya lemah: HR. At-Tirmidzi (233). Saya katakan: Isma'il bin Muslim 
lemah, At-Taqrib (1/74). 

1039 Tsnadnya lemah: HR. Ahmad (6/405); Dikeluarkan juga oleh Abu Daud (591- 
592) dari Al Walid bin Jami” dari neneknya dan Abdurrahman bin Khallad dari 
Ummu Waragah. Saya katakan: Ummu Al Walid tidak diketahui 
kredibilitasnya. Dikeluarkan juga oleh Ibnu Al Jauzi di dalam At-Tahgig 
(1/313) dari jalur pengarang. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


IA الأَنْصّارِي» ا لْحَجَاجُ عن‎ IP PU BV AI 


٨ ياځ‎ a © إن ې ره وگ ه‎ ofo -z ۰ 
عن عقبة بن عمرو قال: قال رسول الله‎ ad عن اوس ين‎ sr) بن‎ 
ممه .يه‎ ET ” و مم‎ 2 o. ع ه‎ ٢ 5 Tao وي‎ Lo? ta. مَل‎ 
کاتوا في الهجرة سواء فافقههم في‎ op يۇم القوم اقدمهم هجره»‎ : 
بح يو زي الا اه‎ ena رر" #ارووو‎ Suyo, ؟ سرعم‎ 7 z 
JEMEK في الدّين سَواء فأقَرَؤهُم للقرآن. ولا‎ AS الدّينء فإن‎ 
لصّلاة‎ ١ في‎ ESG إلا بإذنه. وكان يسوی‎ SS عَلَى‎ IN, سلطانه‎ 
j په ها يه ميس سه س‎ la a ع م‎ a NEK ESS 
1072. Abu Hami Muhammad bin Harun Al Hadhrami 
menceritakan kepada kami, Al Mundzir bin Al Walid menceritakan 
kepada kami, Yahya bin Zakariyya bin Dinar Al Anshari 
mengabarkan kepada kami, Al Hajjaj mengabarkan kepada kami, dari 
Isma'il bin Raja’, dari Aus bin Dham’aj,'™ dari Uqbah bin Amr, ia 
berkata, “Rasulullah SAW bersabda, ‘Orang yang (paling berhak) 
mengimami suatu kaum adalah yang lebih dulu hijrah di antara 
mereka. Jika dalam hijrah mereka sama, maka yang paling mengerti 
tentang agama. Jika tentang pemahaman agama mereka sama, maka 
yang paling baik bacaan Al Qur`annya. Dan janganlah seseorang 
mengimami di wilayah kekuasaan (orang lain) dan tidak pula duduk 
di tempat kehormatannya, kecuali dengan seizinnya.” Dan beliau biasa 
menyamakan pundak-pundak kami ketika (hendak) shalat sambil 
bersabda, “Janganlah kalian berselisih sehingga hati kalian akan 
berselisih. Hendaknya orang yang berada di belakangku adalah 


orang-orang dewasa lagi berakal, kemudian yang setelah 
m ereka? "M1 


1% Dalam naskah tercetak Anas bin Dham'aj, yang benar adalah bin Dhamrah. 

۱٥٩١١ Isnadnya shahih: HR. Muslim dalam kitab Masjid-Masjid hadits no. 290 dari 
Al A'masy dari Isma'il bin Raja`; Dikeluarkan juga oleh para penyusun kitab 
Sunan. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


EMS - ۳‏ علي بن محمد المصري» A‏ الرتباع» ا يى بن 
کر تا الليّك» عن رر بن خازۍ عن عمش عن إتتاعيل بن 
£ 


رجا عن اوس بن aa?‏ ضمعج عن أبي sya‏ قال: قال رَسُول الله E‏ 


o. روځ‎ 


NS E E‏ 2 ف d 5 ECs‏ رو مو سم 
يوم القوم أكثرهم قرآناء فإن کانُوا في القرآن واحدا فأقدمُهم هسْرَة Op‏ 


سنا. 
Ali bin Muhammad Al Mishri menceritakan kepada‏ .1073 
kami, Abu Az-Zinba' mengabarkan kepada kami, Yahya bin Bukair‏ 
mengabarkan kepada kami, Al-Laits menceritakan kepada kami, dari‏ 
Jarir bin Hazim, dari Al A'masy, dari Isma'il bin Raja’, dari Aus bin‏ 
Dham'aj, dari Abu Mas'ud, ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda,‏ 
“Orang yang (paling berhak) mengimami suatu kaum adalah yang‏ 
paling banyak (hafalan) Al Our'annya. Jika mengenai Al Qur'an‏ 
mereka sama, maka yang lebih dulu hijrah. Jika mengenai hijrah‏ 
mereka sama, maka yang paling faham (tentang agama) di antara‏ 
mereka. Jika tentang pemahaman mereka sama, maka yang paling tua‏ 
di antara mereka’ ۸‏ 


22. Bab Dua Orang Adalah Jama'ah 


سر يه ok‏ 2 و ر روو .و Z037‏ ار هر 8 o z‏ 4 و 
۷٤‏ - حدنا ابو حامد محمد بن هارون الحضرمي» ئا ابو مُسلم 


- 3. .مه‎ & 3 o7 


يني الواقدي عَبْدُ G ga‏ تنا الع ن بذرِ» عن Pe‏ 


DL eZee د , م2‎ PALA سلو‎ CN 203 0 £ ت ره‎ 
فمَا‎ JOEY : أبئ مُوْسَى الأشعري قال: قال رَسُوْل الله‎ a 
1074. Abu Hamid Muhammad bin Harun Al Hadhrami 

menceritakan kepada kami, Abu Muslim yakni Al Waqidi 


102 Isnadnya shahih: Liihat keterangan yang lalu. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


Abdurrahman bin Wagid mengabarkan kepada kami, Ar-Rabi' bin 
Badr menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari kakeknya, dari 
Abu Musa Al Asy'ari, ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, “Dua 


orang atau lebih adalah jama ah” 1 


Jo 39 


E راشد» حَد مل‎ HA ټوا چم دو نا‎ Nae 


بن عمرو NYA tp Cg dl‏ بن عبد 1 حمَنِ WA,‏ عن عمرو بن 
شت عن cai‏ عن oa‏ قال: قال ل الله : OLI‏ با u4‏ 
Muhammad bin Makhlad menceritakan kepada kami,‏ .1075 

Ibrahim bin Rasyid menceritakan kepada kami, Al Hasan bin Amr As- 
Sadusi menceritakan kepada kami, Utsman bin Abdurrahman Al 
Madani menceritakan kepada kami, dari Amr bin Syu'aib, dari 


ayahnya, dari kakeknya, ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, “Dua 
orang atau lebih adalah jama'ah. 10 


23. Bab Yang Layak Berdiri di Belakang Imam 


ai - 5‏ مُحَمّد بن حفر الْحَوْزِي Pa E‏ 


4 0724 


aa شوخ‎ MA aah a i 
KEARSE کک عباس قال: قال رَسُوْلَ الله‎ 
يَحتَلم.‎ SG بي ولا أَعْجَمِي‎ sl 


143 Isnadnya lemah: HR. Ibnu Majah (972) dari Ar-Rabi' bin Badr; Dikeluarkan 


juga oleh Al Baihagi (3/69), di dalamnya disebutkan kalimat “Alilah bin Badr 
menyampaikan kepada kami”. Saya katakan: Ar-Rabi” bin Badr haditsnya 
ditinggalkan, At-Tagrib 1/244), Abu Badr bin Amr bin Jarrad tidak diketahui 
kredibilitasnya, At-Tagrib (1/394), dan kakeknya yakni Amr bin Jarrad juga 
tidak diketahui krediblitasnya, At-Tagrib (2/62). 

Isnadnya lemah: Saya katakan: Utsman bin Abdurrahman bin Sa'd bin Abu 
Wagash, 4t-Tagrib (2/12). 


— Sunan Ad-Daraguthni 


1076. Ahmad bin Muhammad bin Ja'far Al Jauzi menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Ghalib menceritakan kepada kami, Al 
Abbas bin Sulaim menceritakan kepada kami, Ubaidullah bin Sa'id 
menceritakan kepada kami, dari Al-Laits, dari Mujahid, dari Ibnu 
Abbas, ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, “Hendaknya di shaf 
pertama tidak diisi oleh orang badui, tidak juga orang asing, dan 
tidak juga anak yang belum baligh” ۱ 


TLP د‎ 


ou Lis - ۷‏ ين أَحْمَدَ A‏ ا خی بن أب طالب تنا 


o .ير‎ sa. 


بن 
yt‏ بن عبد العا د IE ANI‏ عَمْروء PEP‏ 
3 | 


عَبْد الله الأسّدي» قال: سَمعْت علي په يقول: ن الس إا سَلْمَ 
Tee e‏ فيه (las‏ تَطوعا 5 يحرف 


ORE EA PEPEE: 

أو يتَحَوّل أو تفصل بكلام. 

1077. Utsman bin Ahmad Ad-Daggag menceritakan kepada 

kami, Yahya bin Abu Thalib mengabarkan kepada kami, Amr bin 

Abdul Ghaffar menceritakan kepada kami, Al ۸۵ masy menceritakan 

kepada kami, dari Al Minhal bin Amr, dari Abbad bin Abdullah Al 

Asadi, ia berkata, “Aku mendengar Ali RA mengatakan, “Termasuk 

sunnah adalah: Bila imam salam, hendaknya tidak berdiri 

melaksanakan shalat sunnah di tempatnya itu sehingga bergeser atau 
berpindah atau memisahkan dengan perkataan”. علد‎ 


24. Bab Shalat dengan Mengenakan Satu Pakaian 


an مُحَمَّد يَحَى بن صاعد وا‎ gt قرئ عَلَى‎ - ٨ 


ت 


H Jo 3290‏ سو So‏ ور و تنا ي 2 å‏ و 
AA‏ بن المقدامء نا يزيد بن Ij‏ ٿا هشَامٌ القردوسي» نا محمد بن 
Tsnadnya lemah: HR. Ibnu Al Jauzi.di dalam Al “lal (1/425-426) dari jalur‏ 1045 

pengarang. Saya katakan: Al-Laits bin Abu Salim lemah. Ibnu Al Jauzi 


mengatakan, “Ubaidullah bin Sa'id tidak dikenal.” 
ينا‎ Isnadnya lemah. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


ننه NGA AA‏ ام رَحُل IG‏ یا رَسُوْل الله WA Ia‏ 
في الوب الواحد؟ Lagi - JG‏ يجد نو ÉL Jé oy‏ کان عَم a‏ 
ليه رجحل Aya “ati Aa PAN : JG‏ الواحد؟ قال: 
ان لذ لك سوا على ألفسكم > تم حَمَعَ رجحل عليه S3‏ 
Kas‏ في Ji‏ وردای 7 J3‏ وقميص» في زار وای في سَرَاويل 
وردای في سَرَاويل وَقمیص» في سَرَاويل وَقبَاء. قال ih‏ قال: في 


ان AA‏ في کان PEST,‏ في og‏ وا 
Dibacakan kepada Abu Muhammad Yahya bin Sha’id‏ .1078 
dan aku mendengarkan: Ahmad bin Al Miqdam menyampaikan‏ 
kepada kalian, Yazid bin Zurai’ mengabarkan kepada kami, Hisyam‏ 
Al Qurdusi menceritakan kepada kami, Muhammad bin Sirin‏ 
menceritakan kepada kami, dari Abu Hurairah, ia berkata, “Seorang‏ 
laki-laki berkata, “Wahai Rasulullah, apa boleh seseorang shalat‏ 
dengan mengenakan satu pakaian?” Beliau bersabda, “Apa tidak bisa‏ 
setiap kalian mendapatkan dua pakaian?” Ketika pada masa‏ 
pemerintahan Umar, seorang laki-laki menghampirianya lalu bertanya,‏ 
“Wahai Amirul Mukminin, apa boleh seseorang shalat dengan‏ 
mengenakan satu pakaian?” Umar menjawab, “Jika Allah‏ 
melapangkan, maka berlapanglah kalian. Yaitu seseorang‏ 
menggabungkan pakaiannya, seseorang shalat dengan sarung dan‏ 
sorban, dengan sarung dan gamis, dengan sarung dan baju, dengan‏ 
celana dan sorban, dengan celana dan gamis, dengan celana dan baju,”‏ 
aku kira ia mengatakan dengan celana pendek dan gamis, dengan‏ 
celana pendek dan sorban, dengan celana pendek dan baju'. HOR‏ 


"لوي 


۱٩١۱ Isnadnya shahih: HR. Al Bukhari dalam kitab Shalat (9); Muslim dalam kitab 
Shalat (275): Abu Daud (275): An-Nasa'i (2/70), Ahmad (2/239) tanpa 
menyebutkan kisah Umar RA. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


یر و تو 30 و a‏ چم 


ES - ۹‏ محمد بن JAAN‏ الفارسي» نا OKE‏ بن EGA‏ 


a‏ أبي أميّة ثنا فلي بن PU‏ إِسْمَاعيْل بن مُحَمّد بن 
سوه ° Tas, o 20.37 o 8. o‏ وڅه Sa‏ 
سعد بن أبي وقاص» عن عروة بن المغيرة بن شعبة» عن أبيه قال: قال 
روو لا ya‏ 3-207 هور 3 نت s637‏ راو" ووه fso‏ هعرس )مه ر 
رسول BA‏ يمت نبي حتى يؤمه رحل من قومه. ابن أبي أمية ليس 
yo‏ 


بعوي. 


r 


1079. Muhammad bin Isma'il Al Farisi menceritakan kepada 
kami, Utsman bin Khurrazadz mengabarkan kepada kami, Abdullah 
bin Abu Umayyah menceritakan kepada kami, Fulaih bin Sulaiman 
menceritakan kepada kami, dari Isma'il bin Muhammad bin Sa'd bin 
Abu Waggash, dari Urwah bin Al Mughirah bin Syu'bah, dari 
ayahnya, ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, “Seorang nabi tidak 
akan meninggal sehingga diimami oleh salah seorang dari 
kaumnya” 8 Ibnu Abi Umayyah tidak kuat. 


25. Bab Anjuran Meluruskan Shaff 


a‏ ا in‏ بن تى PAI‏ حي 
ابي تا رَكَرِيًا ابن أبئ he Pa‏ الاسم GA‏ الْجَدَليُ 
حُسيْنْ ين الْحَارِث» Bera NERAKA AAA‏ 
قبل يرجه عَلَى الاس نم قال: Gio AT‏ 


eorr 


Yar é- 7 <í 
ثلاث مرات. فواللّه‎ 7 
صم‎ s 


1080. Al Husain bin Isma’il mengabarkan kepada kami, Sa'id 
bin Yahya Al Umawi mengabarkan kepada kami, ayahku 


1048 Isnadnya lemah: HR. Al Hakim (1/243) dari Abu Umayyah. Saya katakan: 
Abdullah bin Abu Umayyah tidak kuat, sedangkan Fulaih bin Sulaiman jujur 
namun sering salah, At-Tagrib (2/115). 


Sunan Ad-Daraquthni — 


menceritakan kepadaku, Zakariyya Ibnu Abi Zaidah menceritakan 
kepada kami, ia mengatakan: Abu Al Qasim yaitu Al Jadali Husain 
bin Al Harits menceritakan kepadaku, bahwa ia mendengar An- 
Nu'man bin Basyir mengatakan, “Sesungguhnya Rasulullah SAW 
menghadap dengan wajahnya ke arah orang-orang (para makmum) 
lalu bersabda, “Luruskan shaff kalian!” tiga kali “Demi Allah, 
hendaklah kalian meluruskan shaff kalian atau niscaya hati kalian 
akan saling berselisih” Maka aku melihat seseorang dari kami 
menempelkan mata kakinya dengan mata kaki kawannya (yang di 
sebelahnya), lututnya dengan lutut kawannya dan bahunya dengan 
bahu kawannya." 


26. Bab Memegang Tangan Kiri dengan Tangan Kanan Ketika 
Shalat 


A - ١۱‏ مُحَمّد بْنْ صاعدء G‏ لي بْنْ ملل تا إسْمَاعيل 

ور r r‏ لب مر .۰ 

بن أبان الوراق» ga‏ مندل» عن ابن ابي ليْلَىء عن القاسم بن عَبْد 
۰م سه i 2 Pig 1 ` 2 ٧ ef‏ 5 7 

ik کان‎ K عن عبد الله بن مسعود: أن الي‎ ga عن‎ LI 

شمَالَهُ بيَميْنه في' الصّلة. 

1081. Abu Muhammad bin Sha'id menceritakan kepada kami, 

Ali bin Muslim menceritakan kepada kami, Isma'il bin Aban Al 

Warrag menceritakan kepada kami, Mindal menceritakan kepadaku, 

dari Ibnu Abi Laila, dari Al Qasim bin Abdurrahman, dari ayahnya, 

dari Abdullah bin Mas'ud: “Bahwa beliau memegang tangan kirinya 

dengan tangan kanannya ketika shalat.”!050 


- 
ر سول ok‏ 30 


۸۲ - حَدَنْنا بو القاسم عَبْدُ الله بن مُحَمَّد بن عبد jah‏ تا شحَاعٌ 


149 Isnadnya shahih: HR. Abu Daud (662); Ibnu Hibban (396, Mawarid); Ibnu 
Khuzaimah (160), semuanya meriwayatkan dari Zakariyya bin Abu Zaidah. 

1050 Jsnadnya lemah: Saya katakan: Mindal bin Ali Al Anzi lemah, At-Tagrib 
(2/274). 


— Sunan Ad-Daraguthni 


A 
سرو‎ 


G aba 3 


2 . ل‎ e Dor r س سا‎ r 


عائشة قالت: ثلاثة من من التبوة: Jem‏ الإفطارء وتأخير السحورء ووضع 
LI di‏ على الى في ' الصّلاة. 
Abu Al Oasim Abdullah bin Muhammad bin Abdul Aziz‏ .1082 
menceritakan kepada kami, Syuja’ bin Makhlad menceritakan kepada‏ 
kami, Husyaim menceritakan kepada kami: Manshur mengatakan: Ia‏ 
menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Aban Al Anshari,‏ 
dari Aisyah, ia mengatakan, “Tiga hal dari (tuntunan) kenabian:‏ 
Menyegerakan berbuka, mengakhirkan sahur dan meletakkan tangan‏ 
kanan di atas tangan kiri di dalam shalat.””05!‏ 


کے 9o‏ بير رن 


مور رک سه زياد بن وف ا Pa‏ 
SENA KARI‏ عَنْ shs‏ عَنْ ابي SA‏ قال: قال 


r‏ © م 


Le PP) إفطاراء‎ Jaa أن‎ AINI الله : 2 نا مَعَاشِرَ‎ 578 1 
Stan Jek وضرب‎ Lai 


1083. Yahya bin Muhammad bin Sha'id menceritakan kepada 
kami, Ziyad bin Ayyub mengabarkan kepada kami, An-Nadhr bin 
Isma'il mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Abi Laila, dari “Atha', 
dari Abu Hurairah, ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, “Kami 


.para nabi diperintahkan untuk menyegerakan berbuka kami, 


mengakhirkan sahur kami dan menempatkan tangan kanan kami di 
atas tangan kiri kami di dalam shalat”? 


1051 Jgnadnya lemah: HR. Al Baihaqi (3/29) dari jalur pengarang. Al Bukhari 
mengatakan, “Tidak benar mendengarnya Muhammad bin Aban Al Anshari 
dari Aisyah. Ia meriwayatkan hadits Ibnu Umar secara marfu’ namun sanadnya 
lemah.” Dikeluarkan juga oleh Al Baihagi (2/29). 

1052 Tsnadnya lemah: HR. Ibnu Al Jauzi di dalam At-Tahgig (1/339) dengan isnad 
pengarang. Saya katakan: Ibnu Abi Laila lemah. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


IE KA Ui - ٤‏ بن oK‏ تا ا عَبْدُ الْحَمِيْد بن مُحَمَّد 
ا عل ن ig‏ طلخ عن عاب عن ان خاي س قي چ 
قال: Ó‏ مَعْشَرَ cA AN‏ أن pagi‏ السُحُونَ Gi Jawa‏ وان 

ga Bau 


1084. Ahmad bin Ali bin As-Sukain menceritakan kepada 
kami, Abdul Hamid bin Muhammad mengabarkan kepada kami, 
Makhlad bin Yazid mengabarkan kepada kami, Thalhah mengabarkan 
kepada kami, dari “Atha', dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW, beliau 
bersabda, “Sesungguhnya kami para nabi diperintahkan untuk 
mengakhirkan sahur, menyegerakan berbuka dan memegang tangan 
kiri kami dengan tangan kanan kami di dalam shalat. 3 


Pj Gak - ٥‏ الْحَوَاص تا نا إِْرَاهيِمْ بن ابي 
z‏ 3 352 380 2 


A 
وائل» عن عن ابي هرَيْرَة قال: : وضع‎ 3 ig إسحاق» عن سار‎ 
الصكلآة م‎ HS je لكف‎ 


1085. Ahmad bin Isa Al Khawwash menceritakan kepada 
kami, Ibrahim bin Abu Al Juhaim mengabarkan kepada kami, 
Muhammad bin Mahbub mengabarkan kepada kami, Abdul Wahid 
bin Ziyad menceritakan kepada kami, dari Abdurrahman bin Ishaq, 
dari Sayyar Abu Al Hakam, dari Abu Wail, dari Abu Hurairah, ia 
mengatakan, “Menempatkan tangan di atas tangan di dalam shalat 
termasuk sunnah.” 


1053 Jsnadnya lemah: HR. Al Baihaqi (4/238); Ibnu Al Jauzi di dalam At-Tahgig 
(1/239) dari Thalhah. Saya katakan: Thalhah bin Amr riwayatnya ditinggalkan, 
At-Tagrib (1/279). Amr bin Dinar menguatkan riwayat ini pada riwayat Ath- 
Thayalisi (11/7) dan juga Amr bin Al Harits (11/199) 

1054 [snadnya lemah: HR. Abu Daud (758) dari Abdul Wahid bin Ziyad. Saya 
katakan: Abdurrahman bin Ishaq Al Kufi lemah, 41-Tagrib (1/473). 


— Sunan Ad-Daraguthni 


ES - 5‏ مُحَمَّدُ ن مَْلّده ا a‏ إسْمَاعيِل e h‏ 5 


z A den‏ 30 دن و 


3 > تتا ريد بن زياد بن ي أب akan‏ عاصم الْحَحْدَرِي عَنْ عُقبَة 
Ga jd Ka‏ قال: وَضْعُ اليَمِيْنِ عَلَى 


JJ‏ في ' الصّلاة. 


1086. Muhammad bin Makhlad menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Isma'il Al Hassani mengabarkan kepada kami, Waki' 
menceritakan kepada kami, Yazid bin Ziyad bin Abu Al Ja'd 
menceritakan kepada kami, dari Ashim Al Jahdari, dari Uqbah bin 
Zhuhair, dari Ali RA (tentang firman Allah): “Maka dirikanlah shalat 
karena Rabbmu, dan berkorbanlah.” (Qs. Al Kautsar (108): 2) Ia 
mengatakan, “(Yaitu) meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di 
dalam shalat.”!??* 


PA‏ وه مه رن ° وس هم 


ga a بن‎ Ga IH مُحَمد بن صاعد‎ yi حدنا‎ - ۷٧۷٧ 


je- Selin ع‎ PAT Sor 5 


تا عبد P , PASA‏ سيان (ح) وَحَدَننَا مُحَمّدُ بن ¢ 

E الْحَسّانِي» ننا وك‎ i 
Ie ni قال: را ل لله فك واضعا‎ dl بب هُلْب» عَنْ‎ Ka 5 
Ie شماله في الصّلاة. لَمْظْهُمًا‎ 


” کي 1 


1087. Abu Muhammad bin Sha'id menceritakan kepada kami, 
Ya'qub bin Ibrahim Ad-Dauraqi mengabarkan kepada kami, 
Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, dari Sufyan {h} 
Muhammad bin Makhlad menceritakan kepada kami, Muhammad bin 
Isma'il Al Hassani mengabarkan kepada kami, Waki’ menceritakan 
kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, dari Simak, dari 
Qabishah bin Hulb, dari ayahnya, ia mengatakan, “Aku melihat 
Rasulullah SAW meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya 


1085 Isnadnya hasan: HR. Al Baihaqi (1/29). Ashim Al Jahdari dari Uqbah bin 
Shahban, dan disebutkan di dalam At-Tarikh Al Kabir “Uqbah bin Zhabyan.” 


Sunan Ad-Daraguthni — 


di dalam shalat.”!””” Lafazh keduanya sama. 


PAN‏ دو هه وو ےو 


b- e La. وو‎ 2 To 20 2 
الحسين بن إسماعيل وعثمان بن حعفر بن محمد‎ Ud - ٨ 
1 1 5 1 9 تر هک‎ 3 z © 
Ba بن‎ NY نا‎ ZE الأحوّل» قالا: نا وس ښْ موٴسی» نا‎ 
إلا‎ pos of, pl ofo, 2 PA NGA - 6 پو د‎ E الى‎ oeh 
العنبري» عن عَلقَمَة بن وائل الحضرمي» عن أبيه قال: رأيت رسول الله‎ 
شماله في | لصّلاة.‎ de i al 
1088. Al Husain bin Isma'il dan Utsman bin Ja'far bin 
Muhammad Al Ahwal menceritakan kepada kami, keduanya 
mengatakan: Yusuf bin Musa mengabarkan kepada kami, Waki’ 
mengabarkan kepada kami, Musa bin Umair Al Anbari mengabarkan 
kepada kami, dari Algamah bin Wail Al Hadhrami, dari ayahnya, ia 
mengatakan, “Aku melihat Rasulullah SAW meletakkan tangan 

kanannya di atas tangan kirinya di dalam shalat.” 


ee e - . و‎ e 
تا الحسن بن عرفت كا أب‎ IKA SAI بن‎ angina BIS - 8 
3036. 3 PAN 


وم و م ها o‏ 6 0- ل © نانم ar‏ . 
معاوية» عن عبد الرحمن بن إسحاق (ح) وحدننا محمد بن القاسم بڼ 
PA 8 4 ۳ wW”‏ ° کس A‏ ےم هم وه ۸ سر مه © سنا 
زكريا المُحَاربي» نا 1 كريب» نا يحيى بن 7 زائده» عن عبد 


هم ° © e 30 $7 A suga‏ 8 ل llor 3 o‏ سه م 
الرَحْمَنِ بن إِسْحَاق» ٿا زياد ن ريد السوائي» عن أب حُحَيْفَة عن علي 
EER 6۴ ۶ r 0‏ رور سه Te‏ 25 .2 8 
ينه قال: إن من السئة في الصلاة وَضْعَ الكف على الكف تحت BEI‏ 

1089. Ya'gub bin Ibrahim Al Bazzaz menceritakan kepada 
kami, Al Hasan bin Arafah menceritakan kepada kami, Abu 
Mu'awiyah menceritakan kepada kami, dari Abdurrahman bin Ishag 
{h} Muhammad bin Al Qasim bin Zakariyya Al Muharibi 
menceritakan kepada kami, Abu Kuraib menceritakan kepada kami, 


1056 Isnadnya hasan: HR. At-Tirmidzi (252), Ahmad (5/226); Ibnu Majah (809), 
semuanya meriwayatkan dari Simak dari Gabishah. 

1057 Isnadnya shahih: HR. Muslim dalam kitab Shalat (54) dari Algamah bin Wail; 
dan Ibnu Al Jauzi di dalam At-Tahgig (1/338) juga dari jalurnya. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


Yahya bin Abu Zaidah menceritakan kepada kami, dari Abdurrahman 
bin Ishag, Ziyad bin Zaid As-Suwa'i menceritakan kepada kami, dari 
Abu Juhaifah, dari Ali RA, ia mengatakan, “Sesungguhnya termasuk 
sunnah di dalam shalat adalah meletakkan tangan (kanan) di atas 


tangan (kiri) di bawah pusar.” 


هود م دضع و و 25 چه هوه سره ر 3 30 .. 


DGE محمد بن القاسې نا ابو کرب ثنا حفص بن‎ Kid - ٠ 


م 9 å or‏ مم ° و نېم - هه ° o-‏ 6 .مده á‏ 20 


يقوّل: إن من aE‏ الصّلاة وَضْعَ pad!‏ عَلَى JEŽ‏ تحت السرّة. 

1090. Muhammad bin Al Oasim menceritakan kepada kami, 

Abu Kuraib menceritakan kepada kami, Hafsh bin Ghiyats 

menceritakan kepada kami, dari Abdurrahman bin Ishag, dari An- 

Nu'man bin Sa'd, dari Ali, bahwa ia mengatakan, “Sesungguhnya 

termasuk sunnah shalat adalah meletakkan tangan kanan di atas 
tangan kiri di bawah pusar.” 


IG محمد بن عبد الله ن زكريًا وَالْحَسَنُ بْنْ الحَض‎ SAS - ۹١۱ 


r 


07 o پس ره لا سه و دو ار‎ o 1 ۸ ه‎ 203 PA 073 ودر وق‎ z 
JAS ا ل بن شعيب» ننا سويد بن نصرء ننا عبد الله عن موسى بن‎ 
7 2 - s , : 


tt قال:‎ ad نا علقمة بن وائل» عر‎ NG ik بن‎ eeg 8 AN 
عَلَى شماله.‎ dea jab إِذَا كان قائماً فئ الصّلاة‎ RB رَسُوْلَ الله‎ 


1091. Muhammad bin Abdullah bin Zakariyya dan Al Hasan 
bin Al Khadhir menceritakan kepada kami, keduanya mengatakan: 
Ahmad bin Syu'aib mengabarkan kepada kami, Suwaid bin Nashr 
menceritakan kepada kami, Abdullah menceritakan kepada kami, dari 


1088 Isnadnya lemah: HR. Abu Daud (756): Abdullah bin Ahmad di dalam Zawaid 
Al Musnad (1/110), Ibnu Al Jauzi di dalam At-Tahgig (1/339), semuanya 
meriwayatkan dari Abdurrahman bin Ishag. Saya katakan: Abdurrahman bin 
Ishag haditsnya ditinggalkan, demikian yang dikatakan oleh Al Hafizh di 
dalam At-Talkhish (1/273) yang saya tahqiq, sementara disebutkan di dalam 4t- 
Tagrib (1/473), “Ia lemah.” 

1059 Isnadnya lemah: Lihat keterangan yang lalu. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


Musa bin Umair Al Anbari dan Oais bin Sulaim, keduanya 
mengatakan: Algamah bin Wail menceritakan kepada kami, dari 
ayahnya, ia mengatakan, “Aku melihat Rasulullah SAW apabila 
berdiri di dalam shalat, beliau menggenggamkan tangan kanannya di 
atas tangan kirinya.” 


NU ENG AMA TAS ٢‏ احمد بن شي أن عدر 
Joe. z< Se 30‏ ې وم Pa‏ 20,3 - راي . “u‏ 
بن علي» نا عبد الرحمن» ا هشیم» عن الحجاج بن ابي Can)‏ قال: 


سمغت ابا GI‏ عبد الله بْن مَسْعُوْد قال: AG‏ وي 
Kh‏ شمالي على يميّئ في الصّلاة» فأحذ (ini‏ فوَضَعَهَا على 
Muhammad dan Al Hasan menceritakan kepada kami,‏ .1092 

keduanya mengatakan: Ahmad bin Syu'aib mengabarkan kepada 
kami, Amr bin Ali memberitahukan kepada kami, Abdurrahman 
menceritakan kepada kami, Husyaim menceritakan kepada kami, dari 
Al Hajjaj bin Abu Zainab, ia mengatakan: Aku mendengar Abu 
Utsman menyampaikan hadits dari Abdullah bin Mas'ud, ia 
mengatakan, “Nabi SAW melihatku meletakkan tangan kiriku di atas 


tangan kananku di dalam shalat, lalu beliau meraih tangan kananku 
lalu meletakkannya di atas tangan kiriku.” 0! 


7 


KA Gi - ۴۳٣‏ بن محمد بن جَعفر الحوزي» تنا ممضر بن 


z Go 3‏ م هم A o D‏ فور قن Pah‏ 2 - ۹ 
محمد PU‏ بن معين» نا محمد بن الحَسَنِ الواسطي» عن الحَجاج 
SB‏ قال: مر رَسُوْل الله 8 Jen‏ 


. . 
P r 


1060 Isnadnya shahih: Lihat takhrij hadits no. 1088. 

1061 Isnadnya lemah: HR. Abu Daud (755); An-Nasa'i dan Ibnu Majah (811), 
semuanya meriwayatkan dari Husyaim dari Al Hajjaj. Saya katakan: Al Hajjaj 
bin Abu Zainab jujur namun sering salah, 41-Tagrib (1/153). 


— Sunan Ad-Daraquthni 


وَضَعَ شمَالَهُ عَلَى aa‏ مثلهُ. 


لم ا م 


1093. Ahmad bin Muhammad bin Ja'far Al Jauzi menceritakan 
kepada kami, Mudhar bin Muhammad menceritakan kepada kami, 
Yahya bin Ma'in mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Al 
Hasan Al Wasithi menceritakan kepada kami, dari Al Hajjaj bin Abu 
Zainab, dari Abu Sufyan, dari Jabir, ia mengatakan, “Rasulullah SAW 
melewati seorang laki-laki yang meletakkan tangan kirinya di atas 
tangan kanannya”? seperti itu. 


سرت 35.3 م .30.395 


٠١942‏ - وَذْكرَهُ ان صاعد قال: EA‏ عار بن عتالد تا محمد بن 


و PE‏ 3 7 و 8 . | دم رل سه ه شوه َ‫ ل 
يزيد الواسطي» عن الحجاج بن ابي زينب» عن ابي عثمان» عن ابن 


٠. 
pa 


Sa :‏ قال: مر به kara, 3 pa‏ | وَاضځ ماله عَلَى مین AH‏ 


| 1094. Dikemukakan juga oleh Ibnu Sha'id, ia menyebutkan: 

Ammar bin Khalid menceritakan kepada kami, Muhammad bin Yazid 
Al Wasithi menceritakan kepada kami, dari Al Hajjaj bin Abu Zainab, 
dari Abu Utsman, dari Ibnu Mas'ud, ia mengatakan, “Nabi SAW 
melewatinya ketika ia sedang shalat dengan meletakkan tangan 
kirinya di atas tangan kanannya, lalu beliau meraih tangan kanannya 
kemudian menempatkannya di atas tangan kirinya.”!06 


٤٥‏ ك abadi Gan‏ بن الحضر من قا SAMA‏ بن أخمد ا 
العلا تا محمد بن سوارء ME‏ خالد الحم عن حُمَيْد عَنْ أئس 
ال كان رول الله rs‏ إذا قامَ في الصّلاة قال: هَكَذَا وَهَكَذَا عَنْ يمينه 
وعَنْ شماله نم PAK‏ استووا i SE‏ 
A1 Hasan bin Al Khadhir menceritakan kepada kami di‏ .1095 


1062 Isnadnya lemah: Lihat keterangan yang lalu. 
1%63 Isnadnya lemah: Lihat ketarangan yang lalu. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


Mesir, Muhammad bin Ahmad Abu Al “Ala' menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Sawwar menceritakan kepada kami, Abu 
Khalid Al Ahmar menceritakan kepada kami, dari Humaid, dari Anas, 
ia mengatakan, “Adalah Rasulullah SAW, apabila berdiri untuk shalat, 
beliau mengatakan, “Begini dan begini,” tentang tangan kanan dan 
tangan kirinya, lalu mengatakan, ‘Luruskan dan rapikan'. #1064 


27. Bab Takbir dan Mengangkat Tangan Ketika Iftitah, Ruku, 
nangkil dari Ruku dan Kadarnya, serta Perbedaan Riwayat- 
Riwayat Seputar Itu 


ma at pkn G دوو‎ Was - 5 
ف‎ 0... 


H o ۰ ۰‏ ابن بي 1 عن موس بن A aa‏ 
عَبْد الله بن Jah‏ عن بد الحم PER‏ بن ابي رافع» 
ڪن عن علي قال: کان J3‏ الله 3 SI AH p‏ الصّلاة s TA‏ 


Or. r P 


ورفع يديه (ta‏ منکبیه» J P‏ ذلك إذا قضَی of s, AF‏ 
ب کې رصت Óp‏ ر من LA SIN, GAN‏ شئء من صلاته 
PY‏ جَالس» Sp‏ قا من ا : aan‏ رفع يديه was‏ وک 


1096. Abu Bakar An-Naisaburi menceritakan kepada kami, 
Bahr bin Nashr menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb menceritakan 
kepada kami, Ibnu Abi Az-Zinad mengabarkan kepadaku {h} Abu 
Bakar menceritakan kepada kami, Ahmad bin Manshur mengabarkan 
kepada kami, Sulaiman bin Daud Al Hasyimi mengabarkan kepada 
kami, Ibnu Abi Az-Zinad mengabarkan kepada kami, dari Musa bin 
Uqbah, dari Abdullah bin Al Fadhl, dari Abdurrahman Al A'raj, dari 
Ubaidullah bin Abu Rafi’, dari Ali, ia mengatakan, “Adalah 


Au 


1% Isnadnya hasan: HR. Al Hakim (1/244) dari jalur Muhammad Asy-Syaibani 
dari Abu Al “Ala', di dalamnya disebutkan kalimat “Muhammad bin Sawwar 
Abu Khalid Al Ahmar menyampaikan kepada kami” ini kesalahan cetak. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


Rasulullah SAW, apabila berdiri untuk melaksanakan shalat fardhu, 
beliau bertakbir dan mengangkat kedua tangannya sejajar dengan 
pundaknya, dan melakukan seperti itu bila telah selesai membaca dan 
hendak ruku, dan begitu juga ketika bangkit dari ruku, namun beliau 
sama sekali tidak mengangkat tangan bila sedang duduk di dalam 
shalatnya, dan ketika berdiri setelah dua raka'at beliau juga 


mengangkat tangannya dan bertakbir. عد‎ 


A s r ه‎ y 07 ° z کو م رص‎ r” r 
بو بكر اليْسَابوْرِي عَبْدُ الله ۾ بْنْ مُحَمَّد بن زيا 5 عبد‎ Cia - ۱٧ 


د 
او a‏ نود Ah Me‏ نا 


ابن a ga‏ سَالمٍ بب عد الله: أن عَبْدَ الله ښَ 
ريه مرق قف رطم pg Tak PNP‏ 
jab‏ كان یقول: كان رَسُول الله WB‏ إذا قام لئ الصّلاة رفع يديه & 
yi Lin CG‏ منکبیه NG nga 3 a‏ 
عو ود دوا ارو . 2è‏ 
نند دا ور 
Abu Bakar An-Naisaburi Abdullah bin Muhammad bin‏ .1097 
Ziyad menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Bisyr bin Al‏ 
Hakam dan Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, keduanya‏ 
mengatakan: Abdurrazzag mengabarkan kepada kami, Ibnu Juraij‏ 
memberitahukan kepada kami, Ibnu Syihab menceritakan kepadaku,‏ 
dari Salim bin Abdullah, bahwa Abdullah bin Umar mengatakan,‏ 
“Adalah Rasulullah SAW, apabila berdiri untuk shalat, beliau‏ 
mengangkat tangannya hingga keduanya sejajar dengan pundaknya‏ 
lalu bertakbir. Dan ketika hendak ruku beliau melakukan seperti itu,‏ 
ketika mengangkat kepalanya dari ruku juga melakukan seperti itu,‏ 
namun tidak melakukan itu ketika beliau mengangkat kepalanya dari -‏ 
sujud. 551066‏ 


1065 Isnadnya hasan: HR. Al Bukhari pada bab “Mengangkat kedua tangan” dan 
Abu Daud (744), Ibnu Majah (864) dari Ibnu Abi Az-Zinad dari Musa bin 
Ugbah. 

066 Tsnadnya shahih: HR. Al Bukhari dan Muslim dalam kitab Shalat, hadits no. 
22 dari Abdurrazzag dari Ibnu Jurajj. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


372 ر واو 


a NAH - ٨‏ ا SARA‏ ومحمد ين سان 


o £‏ وم É‏ وره ده و 


7 اذى‎ E WA 5 ابو عتبة احمد ب ال‎ H “NG ng Yi 
م بو بن راوه بم يه عن‎ 
إذا قَامَ إلى الصّلاة رفع‎ BB ي عن سَالمٍء عَنْ ابه قال: كان‎ SN 


br r Sa Pep عام عد‎ 8 s1 9 07 or P ng A bs or r 

يديه حتى إذا كانتا حذو منحبيه کب ثم إذا أرَادَ أن يركع فَعَهمًا حتّی 

۳۷ 5 » 2 تس‎ A a? - Da DA روم‎ org or e, OF 

يكوا حذو AG‏ وَهُمًا كذلك» نم يركع ثم إذا أَرَادَ أن يرفع ao‏ 
2-۶ 


A PANE BN | ° و‎ ۸ - 
ثم قال: سمع الله لمن حمده. ئم سجَدَ‎ Ae حذو‎ UE رفعهمًا حتى‎ 
pe IN yA مع سسه ۶1۶د . ورا هرر وصور‎ ata ان و او‎ a 
قبل الرکوع‎ GFS فلا يرفع يديه في السجودء ويرفعهمًا في كل تكبيرة‎ 
حتى 5 تنقضي صلانه.‎ 
1098. Al Husain bin Isma'il Al Mahamili dan Muhammad bin 
Sulaiman Al Bahili menceritakan kepada kami, keduanya 
mengatakan: Abu Utbah Ahmad bin Al Faraj menceritakan kepada 
kami, Bagiyyah menceritakan kepada kami, Az-Zubaidi menceritakan 
kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Salim, dari ayahnya, ia mengatakan, 
“Adalah Rasulullah SAW, apabila berdiri untuk shalat, beliau 
mengangkat kedua tangannya hingga ketika keduanya sejajar dengan 
bahunya beliau bertakbir, kemudian bila hendak ruku beliau 
mengangkatnya hingga keduanya sejajar dengan bahunya seperti itu, 
kemudian ruku, lalu ketika hendak bangkit menegakkan punggungnya 
beliau juga mengangkatnya hingga keduanya sejajar dengan bahunya 
sambil mengucapkan, “Sami'allaahu liman hamidah,” kemudian 
sujud, dan tidak mengangkat tangannya ketika sujud, namun beliau 
mengangkatnya pada setiap takbirnya sebelum ruku, hingga beliau 
menyelesaikan shalatnya.” 


106? Ignadnya lemah: HR. Abu Daud (722) dari Muhammad bin Al Mushaffa Al 
Himshi dari Bagiyyah. Saya katakan: Ahmad biin Al Faraj lemah, At-Tagrib 
(1/516). 


— Sunan Ad-Daraguthni 


Ja‏ 9- 0- 3 وه 


NS - 8‏ بكر Pi BL at Sa‏ بر 


en‏ کې ap GA‏ عن ان شهاب» عَنْ سَالم 
yen Sh IRT ETE ET‏ الله SB‏ 
اللا رع ئ تی يَكُونا حَذوَ Jawi OS) ep Ai: SSE‏ ذَلِكَ 
ور ورو 

حن GK‏ للرکوې Jadi Jai‏ ذلك حين رفع J at‏ 
1 سمح الله لمَنْ حَمِدَهُ. ولا Jadi‏ ذلك حين iya KA‏ السجُود. 


1099. Abu Bakar An-Naisaburi menceritakan kepada kami, Isa 
bin Ibrahim Al Ghafigi Abu Musa menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Wahb menceritakan kepada kami, Yunus mengabarkan 
kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Salim bin Abdullah, bahwa 
Abdullah bin Umar mengatakan, “Aku melihat Rasulullah SAW 
apabila berdiri untuk shalat, beliau mengangkat kedua tangannya 
hingga sejajar dengan bahunya lalu bertakbir, dan beliau melakukan 
begitu ketika bertakbir untuk ruku, juga melakukan begitu ketika 
mengangkat kepalanya dari ruku dan mengucapkan, “Sami'allaahu 
liman hamidah'. Namun beliau tidak melakukan begitu ketika 
mengangkat kepalanya dari sujud.” 


7« کا کر الَيْسَابوٴريء نا يوسف بن Te kaa‏ 
ا ليث حي عق E‏ ټک نا مُحَمُدُ بْنْ aj‏ نا 
KANA‏ عن Jali‏ عن ابن شهاب» عن o‏ سال ع عن ابن ps‏ : ار" 
s2 aa...‏ ورواو 

8ك بهذا Ki‏ 

1100. Abu Bakar An-Naisaburi menceritakan kepada kami, 
Yusuf bin Sa'id menceritakan kepada kami, Hajjaj menceritakan 
kepada kami, Laits mengabarkan kepada kami, Ugail menceritakan 


kepadaku (h) Abu Bakar menceritakan kepada kami, Muhammad bin 
Aziz mengabarkan kepada kami, Salamah bin Ugail mengabarkan 


1% Isnadnya shahih: HR. An-Nasa'i (2/122) dari Ibnu Al Mubarak dari Yunus. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Salim, dari Ibnu Umar, dari Nabi 
SAW, riwayat ini: “mengangkat (tangan) lalu bertakbir.” 


3035. 372 ai PENA Sa Lor ia 
وَمُحَمَدُ بْنُ اِسْحَاقَ قالا:‎ Sa G ah ودر‎ 
پر‎ SA s د تتا ابن أخي اين شهاب» عن‎ A بن‎ a ú 


Ors r 


عن عبد الله قال: كان الي B‏ إذا قامَ إلى الصَّلاة رفع يديه pa‏ إذا 


KE AA GS‏ به كبر تحوة. 


1101. Abu Bakar menceritakan kepada غا‎ Muhammad bin 
Yahya dan Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, 
keduanya mengatakan: Ya'gub bin Ibrahim mengabarkan kepada 
kami, anak saudaranya Ibnu Syihab menceritakan kepada kami, dari 
pamannya, Salim mengabarkan kepadaku, dari Abdullah, ia 
mengatakan, “Adalah Nabi SAW, apabila berdiri untuk shalat, beliau 
mengangkat kedua tangannya hingga ketika keduanya sejajar dengan 
bahunya beliau bertakbir”'” serupa itu. 


کچ dah‏ 5 36.3 وو ner a-‏ 30 دوه 1 ر 
نا محمد واحمد 


٢‏ - حدنا بن يحيى بن يوسف 
NG Ge pala‏ ا عَبْدُ SP‏ عَنْ مَعْمَر» UEA é‏ عَنْ سا c‏ عن ابن 
pah‏ قال: كان E EETL, dia)‏ حَتَّى يکونا لو 
Pan 5‏ قريبا من NG‏ م تحوه. 

1102. Abu Bakar menceritakan kepada kami, Muhammad bin 

Yahya dan Ahmad bin Yusuf Al Sulami menceritakan kepada kami, 
keduanya mengatakan: Abdurrazzag mengabarkan kepada kami, dari 
Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Salim, dari Ibnu Umar, ia mengatakan, 


“Rasulllah SAW mengangkat kedua tangannya ketika bertakbir 
hingga sejajar dengan bahunya, atau hampir sejajar.” ”! Kemudian 


1069 Isnadnya hasan: Lihat keterangan yang lalu. 
170 Isnadnya hasan: Lihat keterangan yang lalu. 
WA Isnadnya hasan: Lihat keterangan yang lalu. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


dikemukakan serupa itu. 


fu - ۳‏ بک نا ; a‏ إسْحَاقَ» ا علي بُ عياض Ha‏ 

:YG de‏ ا LL‏ عن GAN‏ 4 اذا PEE) mê‏ في | الصّلاة 
glam K AK aa‏ حذو e‏ نُحوه. 

1103. Abu Bakar EE kepada kami, Muhammad bin 

Ishaq mengabarkan kepada kami, Ali bin Ayyasy dan Abu Al Yaman 
mengabarkan kepada kami, keduanya mengatakan: Syu'aib 
mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, riwayat ini: “Apabila 
memulai takbir untuk shalat beliau mengangkat kedua tangannya 


ketika bertakbir hingga menjadikannya sejajar dengan bahunya”'”” 
serupa itu. 


at دس کو بي بكر الواسعلى» نا‎ TET: 
ار ني سالم: : أن‎ GAN AB عَمَىء ٹا‎ a data 
í A 


we ام إلى الصّلاة‎ PE- الله‎ Jr عَبْدَ الله قال: كان‎ Ig 
أن که 2059 بکوا دو‎ Pant نم اذا‎ BA 3 us 


ese, P | 


منکبیه نا و ملو م رع نم إا راد أن Klo ass‏ رَفَعَهُمًا 


ao rS 


AI pa‏ ثم قال: oa‏ اله لن a‏ ثم يملح فا 
2 .9 233 رس ce e‏ "وم "ما 
YAN, KK Ra oih a Kp yg‏ 
قبل الرکوع حَتَى KA a‏ 
Ahmad bin Muhammad bin Abu Bakar Al Wasithi‏ .1104 
menceritakan kepada kami, Ubaidullah bin Sa'd menceritakan kepada‏ 


kami, pamanku menceritakan kepadaku, putra saudaranya Az-Zuhri 
menceritakan kepada kami, dari ` pamannya, Salim mengabarkan 


N 


1072 Isnadnya hasan: Lihat keterangan yang lalu. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


kepadaku, bahwa Abdullah mengatakan, “Adalah Rasulullah SAW, 
apabila berdiri untuk shalat, beliau mengangkat kedua tangannya 
hingga ketika sejajar dengan bahunya beliau bertakbir. Kemudian 
ketika hendak ruku beliau juga mengangkatnya hingga keduanya 
sejajar dengan bahunya lalu bertakbir ketika kedua tangannya seperti 
itu lalu ruku. Kemudian ketika hendak mengangkat tulang 
punggungnya beliau juga mengangkat (kedua tangan)nya hingga 
sejajar dengan bahunya lalu mengucapkan, “Sami'alaahu liman 
hamidah’ lalu sujud. Kemudian beliau tidak mengangkat tangannya 
ketika sujud, namun beliau mengangkatnya pada setiap raka'at dan 
setiap takbirnya sebelum ruku, hingga beliau menyelesaikan 
shalatnya.”!072 


lh Ge 


an PARA 0‏ 5 ثتا عيسى بن أبي E ae‏ 5 
اراق بن لي 5 ا زب وب عن كف قل : كان ابْنْ عُمَرَ إذا رای 


رحلا ُصلي Y‏ رفع يديه CS‏ حقض ورف حَصبَهُ حٌى يرقع. 

1105. Abu Bakar An-Naisaburi menceritakan kepada kami, Isa 

bin Abu Imran menceritakan kepada kami, Al Walid bin Muslim 

menceritakan kepada kami, Zaid bin Waqid menceritakan kepada 

kami, dari Nafi’, ia mengatakan, “Adalah Ibnu Umar, apabila melihat 

seseorang shalat dengan tidak mengangkat kedua tangannya setiap 

kali merunduk dan bangkit, ia melemparnya dengan kerikil hingga 
orang itu mengangkat (tangannya). 74 


b7 2 o‏ و A‏ وه ك af ro,‏ 3 دوو 5 زو بر 


Gis - ۰7‏ ابو a‏ صَاعد É‏ تنا بندار فيما سالناه عنه» ننا عبد 
daa Új‏ 5 خو عن اش قال: کان رسول الله & ya‏ يديه 
إذَا J3‏ في الصّلاة وَإِذَا ركع KA A‏ من الرركوعء وَإِذَا سَجَد. 


1073 Tsnadnya hasan: Lihat takhrij hadits no. 1098. 
174 Isnadnya shahih: HR. Imam Ahmad di dalam Musnadnya, Al Bukhari di dalam 
Juz اما‎ Qira 'ah; Disebutkan oleh Ibnu Al Jauzi di dalam At-Tahgig (1/332). 


— Sunan Ad-Daraguthni 


لم يروه عن حميد مَرْفوْعًا عير عَبّد الْوَهّابء a‏ فعْلٍ أئس. 
Abu Muhammad bin Sha'id menceritakan kepada kami,‏ .1106 
Bundar menceritakan kepada kami mengenai hadits yang kami‏ 
tanyakan kepadanya: Abdul Wahhab Ats-Tsagafi menceritakan‏ 
kepada kami, Humaid menceritakan kepada kami, dari Anas, ia‏ 
mengatakan, “Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya ketika‏ 
memasuki shalat, ketika ruku dan ketika mengangkat kepalanya dari‏ 
ruku serta ketika sujud.”'”? Tidak ada yang meriwayatkannya dari‏ 
Humaid secara marfu' selain Abdul Wahhab. Yang benar bahwa itu‏ 
adalah perbuatan Anas.‏ 


. 
r 


RSS Gas - ۷‏ إسْمَاعيْلَ تا علي GA‏ شعيب» É‏ سيان بن 
يق met‏ ٿن کيب عن ايب عن ولي أن خطر كال eng‏ 
رول الله pi pI P‏ الصّلاة رفع يَدَيْه AKI BS‏ وَحيْنَ st‏ 
أن ير Pa‏ َبَعْدَ مَا رَفْعَ اا و AI‏ على ت 
A‏ وده Spa‏ على فخذه AI‏ > وَحَلَقَ aal‏ وَدَعَا هَكَذَاء ah‏ 


سا بإصبعه MEN‏ قال: en,‏ - يعني Seh‏ رَسُول الله iE‏ 


ui ARE KA 
eN 7 فوجدنهم ير فعوان يديهم في‎ 
1107. Al Husain bin Isma'il menceritakan kepada kami, Ali 
bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Sufyan bin Uyainah 
menceritakan kepada kami, dari Ashim bin Kulaib, dari ayahnya, dari 
Wail bin Hujr, ia mengatakan, “Aku melihat Rasulullah SAW apabila 
membuka shalat, beliau mengangkat kedua tangannya hingga sejajar - 
dengan bahunya, begitu pula ketika hendak ruku dan setelah 
mengangkat kepalanya dari ruku, dan beliau meletakkan tangan 
kanannya di atas paha kanannya dan tangan kirinya di atas paha 
kirinya serta melingkarkan (menggenggamkan tangan sehingga 
membentuk lingkaran jari) dan berdua seperti ini.” seraya Sufyan 


175 Isnadnya shahih: HR. Ibnu Majah (866) dari Muhammad bin Basyar dari 
Abdul Wahhab Ats-Tsagafi. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


mengisyaratkan dengan jari telunjuknya. Ia juga mengatakan, “Aku 
pun pernah mendatangi mereka —yakni para sahabat Rasulullah 
SAW—-, dan aku dapati mereka mengangkat tangan mereka dalam 
baju hangat mereka pada musim dingin.” 8 


A ۱۱۰۸‏ عَبْد الله الوكيل» 6 الْحَسَنُ بن Bara‏ 
هشیم عن حصين بو القاضي GAS ١‏ بن إسْمَاعيل و 


زا نس و 30 103 


مُحَمَّد ji‏ جَعْض قالاً: ا تسف بن GA‏ حصين بن 
عَبْد AS‏ قال: دو تسورو د EN‏ 


og 


في مسجد | adah a‏ عا i aaile‏ وَائل عَنْ af‏ ارا سول 


30 yo مه‎ | to. 


الله 3 يرفع يديه ه حن besi‏ الصّلاة AS pp‏ وَإِذا د فقال Ka‏ 
si u‏ اباك رای Ian‏ الله 2 إا ذلك اليم Jai sf)‏ ذلك: 
AH - 12 Wg -‏ 7 2 

d عند‎ gaji NA د وو د تم قال إبرَاهيم:‎ 
جریر.‎ ba الصّلاة.‎ 
1108. Ahmad bin Abdullah Al Wakil menceritakan kepada 
kami, Al Hasan bin Arafah menceritakan kepada kami, Husyaim 
menceritakan kepada kami, dari Hushain. Dan Al Oadhi Al Husain bin 
Isma'il dan Utsman bin Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada 
kami, keduanya mengatakan: Yusuf bin Musa mengabarkan kepada 
kami, Jarir mengabarkan kepada kami, dari Hushain bin 
Abdurrahman, ia menuturkan, “Kami datang ke tempat Ibrahim, lalu 
Amr bin Murrah menyampai hadits kepadanya, ia mengatakan, “Kami 
shalat di masjidnya orang-orang Hadhrami, lalu Algamah bin Wail 
menyampaikan hadits kepadaku, dari ayahnya, bahwa ia melihat 
Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya ketika membuka 
shalat, ketika (hendak) ruku dan ketika (hendak) sujud.” Ibrahim 


1076 Tsnadnya shahih: HR. An-Nasa'i (2/126); Ibnu Khuzaimah (457) dari Ashim 
bin Kulaib. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


mengatakan, “Menurutku ayahmu tidak pernah melihat Rasulullah 
SAW ketika pada satu hari itu saja.” lalu ia mengingat hal itu, 
sementara Abdullah tidak meriwayatkan itu darinya. Kemudian 
Ibrahim mengatakan, “Sebenarnya beliau mengangkat kedua 
tangannya ketika membuka shalat?.”!??” Ini lafazh dari Jarir. 


RP نا يوسف بن موؤسىء‎ Jt بن‎ GAS ES - ٠ 5 


Kh By Pita 


s 


ayar‏ اَتَحَ Sa AA‏ يديه إلى Bg‏ ركع وَإِذا قال: مع الله لمَنْ 


حَمدَة) رفع Ha‏ 

1109. Al Husain bin Isma'il menceritakan kiadi kami, Yusuf 

bin Musa mengabarkan kepada kami, Jarir menceritakan kepada kami, 

dari Ashim bin Kulaib, dari ayahnya, dari Wail bin Hujr, ia 

mengatakan, “Aku melihat Nabi SAW ketika membuka shalat beliau 

mengangkat kedua tangannya hingga telinganya, begitu pula bila ruku 

dan bila mengucapkan, “Sami'alaahu liman hamidah’ beliau 
mengangkat kedua tangannya.'” 


e 320 b r‏ 3 .35 و و 


Oa - ١١١‏ ابن ميش تنا MA‏ سان (ح) kari EA‏ بن 


X‏ 30323 2 همه ره 


CA بن‎ yang نا عَبْدُ‎ NG DAS بْنُ‎ kama بْنِ رُمَيْسِء نا‎ jin 


ا شعبة يني عن B3‏ وَحَدَننا عبد الله a‏ الْعَرِيِِْ ا أبو 
A P3) E JAS‏ عَنْ SS‏ عن صر e‏ عن مالك بن 


الْحُوَيْرث: أن رَسُوْلَ الله فيك كان يرف يديه إذا SIEA RELA‏ وإذا SI‏ 
So‏ كا اك ريه ال ان مجر إن رَسُول الله 


177 Isnadnya shahih: HR. Abu دا دلا‎ di dalam Musnadnya dan Ath-Thahawi di 
Pa Asy-Syarh. Demikian yang dikatakan oleh Abu Ath-Tyayyib di dalam 
a 'lignya. 
wu Tak Shahih: Lihat takhrij hadits no. 1099. 


Sunan Ad-Daraguthui — 


سن Aa‏ 4 مر گر ر Ma‏ م 077 P E‏ هد ان PEA Tut‏ رع ملو 
& كان لمحت Dea‏ و ونا رات إن يركع؛ واٍذا رفع رأسه 
Jó, e‏ ابو ana‏ کان َف يديه اذا کر Er‏ ركع Er‏ 


و و ع 


رفع اه من GS‏ فقال: سمح الله 2 lad; oas‏ يديه Ta‏ 


1110. Ibnu Mubasysyir menceritakan kepada kami, Ahmad bin 
Sinan menceritakan kepada kami {h} Muhammad bin Ja’far bin 
Rumais menceritakan kepada kami, Muhammad bin Hassan 
menceritakan kepada kami, keduanya mengatakan: Abdurrahman bin 
Mahdi mengabarkan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada 
kami, yakni dari Qatadah. Dan Abdullah bin Muhammad bin Abdul 
Aziz menceritakan kepada kami, Abu Kamil menceritakan kepada 
kami, Abu Awanah menceritakan kepada kami, dari Oatadah, dari 
Nashr bin Ashim, dari Malik bin Al Huwairits: “Bahwa Rasulullah 
SAW mengangkat kedua tangannya ketika membuka shalat, ketika 
hendak ruku dan setelah mengangkat kepalanya dari ruku.” Ibnu 
Mubasysyir menyebutkan (dalam redaksinya): “Sesungguhnya 
Rasulullah SAW apabila membuka shalatnya, beliau mengangkat 
kedua tanannya, dan (begitu pula) ketika hendak ruku dan ketika 
mengangkat kepalanya dari ruku.” Sementara Abu Awanah 
menyebutkan (dalam redaksinya): “mengangkat kedua tangannya 
ketika bertakbir (yakni takbiratul ihram), ketika (hendak) ruku dan 
ketika mengangkat kepalanya dari ruku, lalu mengucapkan, 
“Sami'alaahu liman hamidah.’ Beliau mengangkat kedua tangannya 
sejajar dengan bahunya.” 


4 بأ 30 وره‎ Jor ورر‎ fo PANA 


Gb - ١‏ د les‏ بن KA‏ تنا عبد الله بن شيرويه» ثنا إسحاق بر 


0. 


راهویه» نا النضر بن GT 6 g‏ 
نان عَبْد الله عَنْ بي مُوْسَى الأشعري قال: هَل ia pK‏ 


سن 


10? Isnadnya shahih: HR. Al Bukhari (737), Muslim dalam kitab Shalat (24-26) 
dari Abu Kamil dari Abu Awanah. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


7 


رو و ...2 رارق i - Z ers 2722 PEP st‏ 
رَسُوْل الله ELETERE TIEA‏ قال: 
حا JAKA ae‏ فاصتعوا. ولا يرفع بَيْنَ 


1111. Da'laj bin Ahmad menceritakan kepada kami, Abdullah 
bin Syiruwaih menceritakan kepada kami, Ishag bin Rahawaih 
menceritakan kepada kami, An-Nadhr bin Syumail mengabarkan 
kepada kami, Hammad bin Salamah mengabarkan kepada kami, dari 
Al Azrag bin Qais, dari Hitthan bin Abdullah, dari Abu Musa Al 
Asy'ari, ia mengatakan, “Maukah kalian aku perlihatkan shalatnya 
Rasulullah SAW?” Lalu ia bertakbir dan mengangkat kedua 
tangannya, kemudian bertakbir dan mengangkat kedua tangannya 
untuk ruku, kemudian mengucapkan, “Sami'allaahu liman hamidah’ 
lalu mengangkat kedua tangannya, lalu mengatakan, “Begitulah. 
Lakukanlah (seperti du). ” dan ia tidak mengangkat kedua tangannya 
di antara dua sujud. ® 


36. و‎ H 


Wib - 5‏ دعلج بن أَحْمَدَ مده ا جف ن A‏ الشّامَاتي» نا محمد 

ا ۀن فخا عن jan‏ لت اتاد خو شي 
d‏ كنرة. رقم دان عن حَماد Pe A KE Uh‏ 
ut‏ حفر أَحْمَدَ بن Su ci Su, Ih KIA yi : BG‏ قال: 
كان Jal BAY A‏ العراق : af La I. San ta‏ 


رقع يديه في JI‏ بيرق Sg SO‏ ذا رفع راس من الركوع. 
Da'laj bin Ahmad menceritakan kepada kami, Ja'far bin‏ .1112 
Ahmad Asy-Syamati mengabarkan kepada kami, Muhammad bin‏ 
Humaid mengabarkan kepada kami, Zaid bin Al Hubab menceritakan‏ 
kepada kami, dari Hammad bin Salamah, dengan isnadnya, dari Nabi‏ 
SAW, serupa itu. Keduanya dimarfu kan dari Hammad, sedangkan‏ 


و 


A 3.‏ مه 
بق beta‏ 


180 Isnadnya shahih: HR. Al Baihaqi (3/27) dari Zaid bin Al Hubab dari Hammad 
bin Salamah. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


yang lainnya memaugufkan darinya. Aku juga mendengar Al Qadhi 
Abu Ja'far Ahmad bin Ishag bin Al Buhlul mengatakan yang 
didiktekan kepada kami, ia mengatakan, “Madzhabku adalah madzhab 
perduduk Irag. Aku melihat Nabi SAW di dalam tidur, beliau shalat, 
lalu aku melihat beliau mengangkat kedua tangannya di awal takbir 
(yakni takbiratul ihram), kemudian ketika (hendak) ruku, kemudian 
ketika mengangkat kepalanya dari ruku. 1981 

Sea E ANAT‏ عبس ُن السكين» cah an‏ نا 
ye‏ 30 و و 2729097 وهم ه aa‏ زيا o -9 9 07 AA‏ 


FP A بن‎ PN 


£ 


أبي SI‏ عن NA‏ بن عازب قال: كان | 
a‏ ا ع أذنيه. 


1113. Ahmad bin Isa bin As-Sukain menceritakan kepada 
kami, Ishag bin Ruzaig menceritakan kepada kami, Ibrahim bin 
Khalid menceritakan kepada kami, Ats-Tsauri menceritakan kepada 
kami, dari Yazid bin Abu Ziyad, dari Abdurrahman bin Abu Laila, 
dari Al Bara' bin Azib, ia mengatakan, “Adalah Nabi SAW, apabila 
bertakbir, beliau mengangkat kedua tangannya hingga kami lihat 
kedua ibu jarinya mendekati kedua telinga beliau. 08 


s r 


NGA - 4‏ أَحْمَدُ بن علي بن الْعَلء É‏ بو Kara ERA‏ بْنُ 
ټک نتا شعبّة» عن o PAN‏ ابي زياد قال: سمِعْت عَبْدَ PEP‏ بن ابي 
9 لود ايف وره A‏ 


181 Isnadnya shahih: Lihat keterangan yang lalu. 


1082 Tenadnya lemah sekali: HR. Al Bukhari di dalam Juz' Raf'il Yadain (34); Abu 
Daud (749) dengan tambahan “tsumma laa ya 'uud” (kemudian tidak kembali). 
Para penghafal hadits mengatakan bahwa ini tambahan yang dimasukkan, 
Dikeluarkan juga oleh Ibnu Al Jauzi di dalam At-Tahgig (1/333) dari Yazid bin 
Abu Ziyad.Saya katakan: Yazid bin Abu Ziyad lemah, setelah tua ia berubah 
dan akhirnya menjadi penganut Syi'ah, 4t-Tagrib (2/365). 


— Sunan Ad-Daraguthni 


عُجْرَةٍ قال: رایت رسول الله 4# حيْنَ افتتح F SW‏ م يديه في IP‏ 


. 
و‎ z 


.٥ 

1114. Ahmad bin Ali bin Al “Ala' menceritakan kepada kami, 
Abu Al Asy'ats menceritakan kepada kami, Muhammad bin Bakar 
menceritakan kepada kami, Syu’ bah menceritakan kepada kami, dari 
Yazid bin Abu Ziyad, ia mengatakan: Aku mendengar Abdurrahman 
bin Abu Laila mengatakan: Aku mendengar Al Bara’ di majlis ini 
menyampaikan hadits kepada sekelompok orang, di antaranya Ka'b 
bin Ujrah, ia mengatakan, “Aku melihat Rasulullah SAW ketika 
membuka shalat, beliau mengangkat kedua tangannya di awal 
takbir.” 083 


م کے 


gl BAL - ٥‏ سعد Ak‏ بن عبد الله بْنِ AG‏ بْنِ مشْكَانَ 


ang‏ نا عَبْدُ الله AAN Gb‏ نا عَبْدُ الكَريْمٍ بْنْ عبد الله عَنْ وَهْب 
ا ا 3 


r 
اه ې سنا‎ 4 


يثبت يثبت عندي a‏ ابن مُسعواد: d‏ رول الله يك رفع a‏ أو Ry‏ 


SW, A‏ عند حَديْث يرف يديه ÉI‏ ركع ÉG‏ رفع 


1115. Abu Sa'id Muhammad bin Abdullah bin Ibrahim bin 
Misykan Al Marwazi menceritakan kepada kami, Abdullah bin 
Mahmud mengabarkan kepada kami, Abdul karim bin Abdullah 
menceritakan kepada kami, dari Wahb bin Zam'ah, dari Sufyan bin 
Abdul Malik, dari Abdullah bin Al Mubarak, ia mengatakan, “Tidak 
valid padaku hadits Ibnu Mas'ud (yang menyebutkan) bahwa 
Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya hanya pada (takbir) . 
pertama saja, kemudian tidak lagi mengangkat tangan (setelah itu). 
Sedangkan yang valid padaku adalah hadits (yang menyebutkan) 
bahwa beliau mengangkat kedua tangannya ketika (hendak) ruku dan 
ketika bangkit (dari ruku).”08 


1083 Isnadnya lemah: Lihat keterangan yang lalu. 
1084 Isnadnya shahih. 


Sunan Ad-Daraguthni — | 


mo‏ رور رو مرو ور 


قال ابن TE SE‏ عبيد الله SAI‏ ومالك ومعمر ان ویوس 


BD dl عَنْ سال » عَنْ‎ GA عَنِ‎ Kai وَمُحَمّدُ بن أبي‎ 
Ibnu Al Mubarak mengatakan, “Disebutkan oleh Ubaidullah 


Al Umari, Malik, Ma'mar, Sufyan, Yunus dan Muhammad bin Abu 
Hafshah, dari Az-Zuhri, dari Salim, dari ayahnya, dari Nabi SAW.” 


De E‏ پر مي بن صاعدء نا kama‏ بن 1 ان لو 


5 ديل کر كا تن بن ابي زياد عَنْ عَبْد الرَّحْمَنِ بن ابي 
pu‏ عن البراء: أنه په رای ر الله 8# حيْن افتتح الصّلاة SA‏ 
حَادَى بهمًا Tea pa ajal‏ إلى شَئْء من ذلك حٌى فرغ من صلاته. 
Yahya bin Muhammad bin Sha'id menceritakan kepada‏ .1116 
kami, Muhammad bin Sulaiman Luwain mengabarkan kepada kami,‏ 
Isma'il bin Zakariyya menceritakan kepada kami, Yazid bin Abu‏ 
Ziyad menceritakan kepada kami, dari Abdurrahman bin Abu Laila,‏ 
dari Al Bara': “Bahwa ia melihat Rasulullah SAW ketika membuka‏ 
shalat beliau mengangkat kedua tangannya hingga keduanya sejajar‏ 
dengan telinganya. Kemudian (setelah itu) beliau tidak mengulanginya‏ 
hingga menyelesaikan shalatnya.” 8‏ 


GI ES - ۷‏ صاعدء ا لون تا إِسْمَاعِيْل SID‏ عَنْ ريد 


Deen يعني ابن بي زياد‎ 
1117. Ibnu Sha'id menceritakan kepada kami, Luwain 


mengabarkan kepada kami, Isma'il bin Zakariyya menceritakan 
kepada kami, dari Yazid yakni Ibnu Abi Ziyad, dari Adi bin Tsabit, 


1085 Isnadnya lemah: Di dalam sanadnya terdapat Yazid bin Abu Ziyad, ia lemah. 
Biografinya telah dikemukakan pada hadits no. 1113. Para penghafal hadits 
menyatakan bahwa kalimat “tsumma lam ya'ud” (kemudian tidak kembali) 
adalah kalimat tambahan, bahkan sebagian mereka mengatakan, “Ia telah 
menambahi. Ia menambahi.” 


— Sunan Ad-Daraguthni 


--ح©ُفكنحح6_“حصصهييّ 


dari Al Bara’ bin Azib, seperti itu. !036 


KA Bi - ۸‏ خی بن هَارُوْنء ا إِسْحَاق بْنْ شَاهِين نا 


ڪاله ن عند ا عن رند ٿن ابي زئاد ن يد لخن نن يي ىء 
عَن Kar‏ ری BI‏ حيّنَ قامَ إِلَى SAN‏ ورَفعَ يَدَيْه. قال: 
Caf ng‏ عدي بن ثابت عَن i‏ عن الي ول many alin‏ 

سر ae “3 3 = NA‏ رو 
الصواب» وانما لقن يزيد في آخر عمره: ثم لم بَعد OS aalis‏ قد 
LE‏ 


1118. Muhammad bin Yahya bin Harun menceritakan kepada 
kami, Ishaq bin Syahin mengabarkan kepada kami, Khalid bin 
Ubaidullah mengabarkan kepada kami, dari Yazid bin Abu Ziyad, dari 
Abdurrahman bin Abu Laila, dari Al Bara`: “Bahwa ia melihat Nabi 
SAW ketika berdiri untuk shalat, beliau bertakbir dan mengangkat 
kedua tangannya.”'087 Ia juga mengatakan: Adi bin Tsabit juga 
menceritakan kepadaku, dari Al Bara', dari Nabi SAW, seperti itu, 
dan inilah yang benar. Yazid mengemukakannya di akhir usianya, 
kemudian tidak pernah . lagi (mengemukakannya), lalu 
mengemukakannya lagi, sementara hafalannya sudah kacau. ; 


وب هس ج اله وعدم وم ۸ 2o 0 Go‏ اس 7 302 
KA Cia - EE)‏ الآدمي LAN‏ بْنْ مُحَمّد بن إسماعيلء نا عبد 
الله بن محمد بن أيؤْب MAN‏ ؛» ٿا علي بن عاصم AU‏ 

0 رو ام 8 p‏ هم دم [A -٧‏ رون ° .2 2 دسم . 
. يى عَنْ بريد ن ابي زياد عَنْ عد الرّحْمَن o‏ بي ليلى» عَنِ البراء إن 


عازب قال: رایت رَسُوْلَ الله 8 in‏ قامَ إِلَى الصّلاة S‏ ورفع يديه 
Ui Ea Ja‏ أذلية. ل لم يعد Sai ni UB ae IG‏ 


٩۶۶ Isnadnya lemah: Lihat keterangan yang lalu. 
1087 Lihat keterangan yang lalu. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


o- o َه‎ iga BA L2 ه‎ Ka. 2 م وسم‎ o 
فحدثني بهذا الحديث» قال: حدنني عبد‎ áz لي إن يزيد حي.‎ 


Me BB الله‎ ٢ A A e d الرّحْمَنِ بْنْ أب‎ 
ابن‎ SA ú dja aii Laga Ga & S ورف‎ E الصّلاة‎ 
ú فقال:‎ Pa Ya Úa bif y له فلت 2 ) لم يعد قال:‎ 58 A 

ای 


: 1119. Abu Bakar Al Adami Ahmad bin Muhammad bin 
Isma'il menceritakan kepada kami, Abdullah bin Muhammad bin 
Ayyub Al Makhrami mengabarkan kepada kami, Ali bin Ashim 
mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Abu Laila mengabarkan 
kepada kami, dari Yazid bin Abu Ziyad, dari Abdurrahman bin Abu 
Laila, dari Al Bara' bin Azib, ia mengatakan, “Aku melihat Rasulullah 
SAW ketika berdiri untuk shalat, beliau bertakbir dan mengangkat 
kedua tangannya hingga sejajar dengan telinganya, kemudian tidak 
mengulanginya lagi.” Ali mengatakan, “Ketika aku tiba di Kufah, 
dikatakan kepadaku, “Sesungguhnya Yazid masih hidup.” Lalu aku 
menemuinya, lalu ia pun menyampaikan hadits ini kepadaku, ia 
menyebutkan: Abdurrahman bin Abu Laila menceritakan kepadaku, 
dari Al Bara', ia mengatakan, “Aku melihat Rasulullah SAW ketika 
berdiri untuk shalat, beliau bertakbir dan mengangkat kedua 
tangannya hingga sejajar dengan telinganya.” Lalu aku katakan, “Ibnu 
Abi Laila mengabarkan kepadaku, bahwa engkau menyebutkan: 
kemudian (beliau) tidak mengulanginya lagi?” Ia menjawab, “Aku 
tidak ingat ini.” Aku menanyakannya lagi, ia taap menjawab, ‘Aku 
tidak ingat” 8 


— 


I ee A h ولس ؟‎ . GG. 3 30 وعم‎ > AG سر‎ 


0 بن‎ Kara بن‎ Ka حا ابو عثمَان‎ - ١١٠ 
نا‎ JAGA تا إسلحاق بْنْ أبي‎ NG a بْنْ عيْسَی بن أب‎ SEGI 
ال قال:‎ ae عن مه‎ a نان‎ 


1088 Lihat keterangan yang lalu. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


کر . رر á‏ ش# سال مت E‏ راو ره له ور ل sor o7‏ که روه 
صليْت مع النبي شت ومع أبي بک ومع عَمَرَ اء فلم يرفعوا أيديهم 
2 وم مس 8 مه ٢‏ پو 3“ A ° T‏ 2و ۰ 
إلا عند SU‏ الأولى في افصّاح SÉ‏ قال اٍِسُحَاقئ: به تأخذ في 


مر 


2 


الصلاة كلها. تفرد به محمد بن حابر OS‏ ضعیفاء عن TAS‏ عن 
اهم G‏ حماد ويه عن اهم مُرْسلاًعَنْ عب الله من فل غير 
a‏ 7 ص # مل و 3 
ع إلى الي ف PAEST‏ 

1120. Abu Utsman Sa'id bin Muhammad bin Ahmad Al 
Hannath dan Abdul Wahhab bin Isa bin Abu Hayyah menceritakan 
kepada kami, keduanya mengatakan: Ishag bin Abu Israil 
mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Jabir mengabarkan 
kepada kami, dari Hammad, dari Ibrahim, dari Algamah, dari 
Abdullah, ia mengatakan, “Aku shalat bersama Nabi SAW, bersama 
Abu Bakar, dan bersama Umar RA, mereka tidak mengangkat tangan 
mereka kecuali pada takbir pertama saat mengawali shalat.” Ishag 
mengatakan, “Kami mengambilnya dalam semua shalat.”!989 
Muhammad bin Jabir meriwayatkan sendirian, namun ia lemah, (ia 
meriwayatkannya) dari Hammad, dari Ibrahim, sedangkan selain 
Hammad meriwayatkannya dari Ibrahim secara mursal, dari Abdullah, 
yaitu dari perbuatannya, tidak marfu’ kepada Nabi SAW. Inilah yang 

benar. | 


SAH ١‏ ابن صَاعد ٿا لوي محمد بْنْ سليْمَان» ٿا صالح بن 


r 
ورم‎ 


Ab‏ الواسطي» عَنْ عَاصمٍ AS gi‏ عَنْ ابي عَنْ وَائلِ بن Ab‏ قال: 


br oss olla a An E A r م‎ ya 2 7 $ ٠. 
كبر فرفع يديه حى‎ akah كيف يصلي» فاستقبل‎ MN ويك‎ CA أت‎ 
رَقمَ‎ AA PA جَعََهُمَا بلك‎ Selia 


1089 Isnadnya lemah lagi mungkar: HR. Al Ugaili (2/429); Disebutkan oleh Ibnu 
Hibban di dalam Al Majruhin (2/270), Ibnu Al Jauzi di dalam At-Tahgig 
(1/333) dari Ishag. Saya katakan: Muhammad bin Jabir lemah, At-Tagrib 
(2/149) dan ia meriwayatkan sendirian: Dikeluarkan juga oleh Al Bukhari di 
dalam Juz u Raf'il Yadain (35). 


Sunan Ad-Daraguthni — 


ناک اد لدد د وی هه ووو 


JAS يديه من ر رأسه بڌلك‎ 
1121. Ibnu Sha'id menceritakan kepada kami, aga 
Muhammad bin Sulaiman menceritakan kepada kami, Shalih bin 
Umar Al Wasithi menceritakan kepada kami, dari Ashim bin Kulaib, 
dari ayahnya, dari Wail bin Hujr, ia mengatakan, “Aku mendatangi 
Nabi SAW untuk melihat bagaimana beliau shalat. Beliau menghadap 
ke arah kiblat, kemudian bertakbir lalu mengangkat kedua tangannya 
hingga sejajar dengan telinganya. Ketika ruku, beliau pun mengangkat 
kedua tangannya hingga posisinya seperti tadi. Ketika mengangkat 
kepalanya dari ruku, beliau mengangkat kedua tangannya hingga 
posisinya seperti tadi. Dan ketika sujud, beliau meletakkan tangannya 
di sebelah kepalanya dengan posisi seperti tadi.”!929 


GI Gis - ۲‏ صَاعد نا لوين تتا ابو Bi‏ عَاصِم ن 
ok‏ عن ايه عن ولل إن خخرء ن اي ف تخو تخو إلا أنه 
يذ KA Si‏ 

1122. Ibnu Sha’id menceritakan kepada kami, Tawan 
menceritakan kepada kami, Abu Al Ahwash menceritakan kepada 


kami, dari Ashim bin Kulaib, dari ayahnya, dari Wail bin Hujr, dari 
Nabi SAW, serupa itu, hanya saja ia tidak menyebutkan sujud. !??! 


9 r 


RA القاسم عَبْدَ الله ين مُحَمّد بن عبد‎ gah حَدَننَا‎ - ۳٣ 
AA صالح بن‎ ia A5 
PE عن آي رة نه سرو که د $ عن ابن‎ CA 
BF رفع يديه د که‎ Kai اللله ف إذا‎ dan قال: کان‎ 


10% Isnadnya shahih. 
1091 Lihat keterangan yang lalu. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


رکم BG‏ رفع راس من الركوع. 

1123. Abu Al Qashim Abdullah bin Muhammad bin Abdul 

Aziz menceritakan kepada kami, Utsman bin Abu Syaibah 

menceritakan kepada kami, Isma’il bin Ayyasy Abu Utbah 

menceritakan kepada kami, dari Shalih bin Kaisan, dari Al A’raj, dari 

Abu Hurairah. Dan dari Shalih bin Kaisan, dari Nafi”, dari Ibnu Umar, 

ja mengatakan, “Adalah Rasulullah SAW, apabila membuka shalat, 

beliau mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan bahunya, 

(demikian juga) bila (hendak) ruku dan bila mengangkat kepalanya 
dari ruku.” 


28. Bab Doa Istiftah Setelah Takbir (Takbiratul Ihram) 


BAN gi عبد الله‎ SU i — NANG 


بن Oa‏ أا عَبْدُ ja‏ بْنْ عَبْد الله بن أب KAA Aa‏ 
لماحو ن ِي سم عن عبد الحم Ag‏ عند ال نن أب 
راف YAA‏ غه قال: کان سول الله که إذا Sa mê‏ 
قال: co) LA‏ للذى T iaid Jas‏ حنیفاً وَمَا d‏ من 
ور إن صلاتي وسكي وَمَحْيَايَ تي الله رب Y gidi‏ 
wa‏ په هرك اتو KO aka eni gara If‏ له إلا 
7 ئت ری وأا Ba‏ طلس EEN a‏ بڌلبي» فاغفر لي 
ُو AYON an YA ana‏ ىر كلك تقلت ول که 


BAE CG LSG MY, Hai AN Kala في‎ 


1092 Isnadnya lemah: Saya katakan: Isma'il bin Ayyasy Al Himshi jujur dalam 
meriwayatkan dari penduduk negerinya sendiri namun kacau dalam 
meriwayatkan yang lainnya, dan ini termasuk darinya, lihat At-Taqrib (1/73). 


Sunan Ad-Daraguthni — 


وا ليك وٍَذا ركع قال: adi‏ ك ركنت وبك ALA i CET‏ 


شت لك سني ري A‏ وَعظامي وَعَصَِيْ. وٍَذا Kal Bh‏ من 
EF.‏ قال: pat‏ الله لمَنْ ola‏ ربا وَلَكَ الْحَمْدُ ملء apa‏ 
a a E‏ فا سَحَدَ قال: 
سن ولتک pu‏ 


oó ee 4 ob‏ و 


97 ا‎ u, A من | الصّلاة قال: اللْهُمَ اغفرٌ لي ما‎ pb Śp 
Da ت‎ eia ب به منئ»‎ d وما أَسْرّفت وما أت ت‎ si 59 ا‎ 
إلا أنت.‎ OB ih, 


1124. Ali bin Abdullah bin Mubasysyir menceritakan kepada 
kami, Ahmad bin Sinan menceritakan kepada kami, Yazid bin Harun 
mengabarkan kepada kami, Abdul Aziz bin Abdullah bin Abu 
Salamah Al Majisyun mengabarkan kepada kami, Al Majisyun bin 
Abu Salamah menceritakan kepada kami, dari Abdurrahman Al A'raj, 
dari Ubaidullah bin Abu Rafi”, dari Ali RA, ia mengatakan, “Adalah 
Rasulullah SAW, apabila membuka shalatnya, beliau bertakbir, lalu 
membaca: “Wajjahtu wajhiya lilladzii fatharas samaawaati wal arda 
haniifa, wamaa ana minal musyrikiin. Inna shalaatii wa nusukii wa 
mahyaaya wa maatii lillaahi rabbil “aalamiiin, laa syariika lahu, wa 
bidzaalika umirtu wa ana awwalul muslimiin. Allaahumma antal 
maliku laa ilaaha illa anta, anta rabbii wa ana “abduka, zhalamtu 
nafsii wa'tarafu bidzanbii faghfir lii dzunuubii jamii'an, inaahuu 
laa yaghfirudz dzunuuba illaa anta. Labbaika wa sa'daika wal 
khairu kulluhu fii yadaika, wasy syarru laisa ilaika. Ana bika wa 
Haika. Tabaarakta wa ta'aalaita. Astaghfiruka wa atuubu ilaika' 
(Aku hadapkan wajahku kepada Dzat yang telah menciptakan langit- 
langit dan bumi, dengan memegang agama yang lurus serta pasrah, 
dan sekali-kali aku tidak termasuk dari golongan orang-orang yang 
musyrik. Sesungguhnya shalatku, kurbanku (ibadahku), hidupku dan 
matiku hanya bagi Allah Tuhan semesta alam, tiada sekutu bagi-Nya, 


— Sunan Ad-Daraguthni 


awa 


dengan itulah aku diperintahkan, dan aku orang yang pertama kali 
berserah diri. Ya Allah, Engkau adalah Raja, tiada tuhan yang berhak 
disembah selain Engkau. Engkau Tuhanku dan aku hamba-Mu. Aku 
telah menzhalimi diriku sendiri dan aku mengakui dosa-dosaku, maka 
ampunilah seluruh dosa-dosaku, sesungguhnya tidak ada yang dapat 
mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Aku memenuhi panggilan- 
Mu, seluruh kebaikan berada di tangan-Mu dan keburukan bukan 
kepada-Mu. Aku memohon pertolongan-Mu dan kembali kepada-Mu. 
Maha suci Engkau dan Maha Tinggi, aku memohon ampun dan 
bertaubat kepada-Mu). Apabila ruku, beliau membaca: ‘Allaahumma 
laka raka'tu wa bika aamantu wa laka aslamtu. Khasya'a laka 
sam 'ii wa basharii wa mukhkhii wa “azhamii wa “ashabii' [Ya Allah 
untuk-Mu aku ruku, kepada-Mu aku beriman dan kepada-Mu aku 
berserah diri. Pendengaranku, penglihatanku, otakku, tulangku, 
sarafku, khusyu’ dan tunduk kepada-Mu). Apabila mengangkat 
kepalanya dari ruku, beliau membaca: “Sami'allaahu liman hamidah. 
Rabbanaa lakal hamdu mil'as samaawaati wa mil'al ardhina wa 
maa bainahumaa, wa mila maa syi'ta min syai'in ba'du” (Allah 
mendengar bagi (hamba) yang memiji-Nya. Ya Allah (aku memiji- 
Mu) dengan pujian sepenuh langit dan sepenuh bumi serta apa yang 
ada di antara keduanya, serta sepenuh apa yang Engkau kehendaki 
setelah itu). Apabila sujud, beliau membaca: ‘Allaahumma laka 
sajadtu wa bika aamantu wa laka aslamtu. Sajada wajhiya lilladzii 
khalagahu wa shawwarahu wa syagga sam'ahu wa basharahu, 
tabaarakallaahu ahsanul khaaligiin” [Ya Allah untuk-Mu aku 
bersujud, kepada-Mu aku beriman, kepada-Mu aku berserah diri, 
wajahku bersujud kepada Dzat yang telah menciptakan-nya, 
membentuk rupanya dan yang membelah (memberikan) pendengaran 
dan penglihatannya. Maha Suci Allah sebaik-baik Pencipta). Dan bila 
salam (mengakhiri) shalatnya (yakni antara tasyahhud dan salam), 
beliau membaca: “Allaahummaghfir lii maa gaddamtu wa maa - 
akhkhartu wa maa asrartu wa maa a'lantu wa maa asraftu wa maa 
anta a'lamu bihi minnii. Antal mugaddimu wa antal mu 'akhkhiru 
laa ilaaha illaa anta” [Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku yang 
terdahulu maupun yang kemudian, apa-apa yang aku sembunyikan 
dan yang aku nyatakan, apa-apa yang terlanjur dan apa-apa yang 
Engkau sendiri lebih mengetahuinya daripada aku. Engkaulah yang 
memajukan dan yang menangguhkan. Tidak ada tuhan selain 


Sunan Ad-Daraguthni — 


Engkau).” 093 


Aan a AD KM Cin) - ٥‏ نا ححا 
لمن لغري غد اڈ بي أب را ع عل أن أ طالب د 
Aang)‏ لله يه كان P AA KAG AA p‏ 


s 


E EA A A للذي فَطْرَ السّمَوَاتِ‎ 


صلاتي S‏ ومَخياي وَمَمَاني لله aa GA L‏ لَهُ وبدلك 


وت وأا من GAN jala‏ لَك d‏ لا له للت an‏ 
وَبِحَمْدك انت ری واا An BAG‏ تفسي MB A IN‏ 
D aaa‏ م سا ia ۰ 5 s Op . KY‏ پد کر 3 
لي ANN War a‏ الذئوب الال واهدن A‏ الأخلاق Y‏ 

0 . و مل 0 رور Yi‏ 


s 2- o‏ مادام ده a‏ ها Te‏ ده Go‏ .0 ےا ےم 
دي Perai Oa) IN‏ 
أنت» DS‏ وَسَعْدَئِكَ Tag‏ بيَدَنِكَ bai‏ مَنْ هَدَيْتَ» وا بك 


ليك تباركت G ah LA ma ia,‏ وكان افر هه 
z 5‏ . و .2 ۷٧‏ 1 
إذا سَحَدَ في الصّلاة LA‏ ثم ذَكَرَ بَاقي الْحَدیُت. 

1125. Abu Bakar An-Naisaburi menceritakan kepada kami, 
Yusuf bin Sa'id menceritakan kepada kami, Hajjaj menceritakan 


kepada kami, dari Ibnu Juraij, Musa bin Ugbah mengabarkan 
kepadaku, dari Ugbah, dari Abdullah bin Al Fadhl, dari Abdurrahman 


1093 Ignadnya shahih: HR. Muslim dalam kitab Para Musafir (201-202), Ad- 
Darimi (1/282); At-Tirmidzi (3422), An-Nasa'i (2/130) dari Abdul Aziz bin 
Abdullah. Peringatan: Dalam naskah Ad-Daraguthni cetakan Darul Ma'rifah 
terdapat kesalahan cetak, yaitu halaman 297 hilang lalu tergantikan dengan hal. 
368 dari juz yang sama, karena itulah hadits bab ini dan yang berikutnya 
banyak yang hilang. Koreksi ini dari cetakan Darul Fikr, demikian untuk 
menjadi perhatian. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


Al A'raj, dari Ubaidullah bin Abu Rafi”, dari Ali bin Abu Thalib RA: 
“Bahwa Apabila Rasulullah SAW memulai shalat fardhu, beliau 
membaca: Wajjahtu wajhiya lilladzii fatharas samaawaati wal arda 
haniifam musliman wamaa ana minal musyrikiin. Inna shalaatii wa 
nusukii wa mahyaaya wa mamaatii lillaahi rabbil “aalamiiin, laa 
syariika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimiin. 
Allaahumma lakal. hamdu laa ilaaha illa anta, subhaanaka wa 
bihamdika, anta rabbii wa ana “abduka, zhalamtu nafsii wa'tarafu 
bidzanbii, faghfir lii dzunuubii jamii'an, laa yaghfirudz diunuuba 
illaa anta. Wahdinii liahsanil akhlaag, laa yahdii liahsanihaa illaa 
anta, washrif ‘annii sayyi ahaa laa yashrifu ‘annii sayii ahaa illaa 
anta. Labbaika wa sa'daika wal khairu fii yadaika, wal mahdiyyu 
man hadaita. Wa ana bika wa ilaika. Tabaarakta wa ta'aalaita. 
Astaghfiruka wa atuubu ilaika (Aku hadapkan wajahku kepada Dzat 
yang telah menciptakan langit-langit dan bumi, dengan memegang 
agama yang lurus serta pasrah, dan sekali-kali aku tidak termasuk 
dari golongan orang-orang yang musyrik. Sesungguhnya shalatku, 
kurbanku, hidupku dan matiku hanya bagi Allah Tuhan semesta alam, 
tiada sekutu bagi-Nya, dengan itulah aku diperintahkan, dan aku 
termasuk orang-orang yang berserah diri. Ya Allah, bagi-Mu segala 
puji, tiada tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Maha Suci 
Engkau dan dengan memuji-Mu. Engkau Tuhanku dan aku hamba- 
Mu. Aku telah menzhalimi diriku sendiri dan aku mengakui dosa- 
dosaku, maka ampunilah seluruh dosa-dosaku, sesungguhnya tidak 
ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Bimbinglah 
aku kepada akhlak yang terbaik, tidak ada yang dapat membimbingku 
kepadanya kecuali Engkau. Hindarkanlah aku dari akhlak yang 
tercela, tidak ada yang menghindarkanku darinya kecuali Engkau. 
Aku memenuhi panggilan-Mu, kebaikan berada di tangan-Mu dan 
orang yang mendapat petunjuk adalah yang Engkau tunjuki. Aku 
memohon pertolongan-Mu dan kembali kepada-Mu. Maha suci 
Engkau dan Maha Tinggi, aku memohon ampun dan bertaubat 
kepada-Mu]. Dan apabila beliau sujud dalam shalat fardhu,” lalu 
dikemukakan sisa haditsnya. 


10%4 Isnadnya shahih: HR. Muslim dalam kitab Para Musafir (201); At-Tirmidzi 
(3421) dan yang lainnya, dari Abdurrahman Al A'raj. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


و 5 


Ka Wa إسحاق»‎ gi Kasan É ds DK GAH - ۹ 


:: قادم galak‏ ۳ ۸ و )© WS‏ امد بن محمد بن j‏ 


by 
د د 1د 30 مه 073 4 و او‎ 


obi‏ بنا E‏ هوش 


إن 
ga AU‏ عن شيب إن أب A SE ji‏ 


a‏ بن عَبْد الله: أن ل الله مت كان اذا SEA aan‏ قال: إن 
دن A‏ رماي OT Ga IET‏ > 
مرت ونا Jf‏ ال JL a‏ الأخلاق و 
Y Ji‏ يَهٌدي SY‏ نا إلا ci‏ وقني tn‏ ئ y Nara f SWN‏ 
يقي EEE‏ شُعَيْبُ: قال لي مُحَمَّدُ بن NGA‏ وغو ع 
P 27‏ . > م e A‏ ۳۴ 3 
فقهاء aga dat‏ إن قلت أنت هذا Ja JA‏ رانا هن المسلمين: 
D)‏ ۳۴ و 1 A A LJ‏ 5 5 ېې 

1126. Abu Bakar An-Naisaburi menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ishaq menceritakan kepada kami, Salm bin Qadim Al 
Baghdadi menceritakan kepada kami, Abu Haiwah menceritakan 
kepada kami (h) Ahmad bin Muhammad bin Ziyad Al Qaththan 
menceritakan kepada kami, Abdul Karim bin Al Haitsam 
menceritakan kepada kami, Yazid bin Abd Rabbih menceritakan 
kepada kami, Syuraih bin Yazid Abu Haiwah menceritakan kepada 
kami, dari Syu'aib bin Abu Hamzah, dari Muhammad bin Al 
Munkadir, dari Jabir bin Abdullah: “Bahwa Rasulullah SAW apabila 
membuka shalatnya, beliau membaca: “Inna shalaatii wa nusukii wa 
mahyaaya wa mamaatii lillaahi rabbil “aalamiiin, laa syariika lahu 
wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimiiin. Allaahummahdinii 
liahsanil akhlaag wa ahsanil a'maal, laa yahdii liahsanihaa illaa 
anta, wa ginii sayyi al akhlaagi wal a'maal, laa yagii sayyi ahaa illa 
anta” (Sesunguhnya shalatku, kurbanku, hidupku dan matiku hanya 


bagi Allah Tuhan semesta alam, tiada sekutu bagi-Nya, dengan itulah 
aku diperintahkan, dan aku adalah orang yang pertama kali berserah 


— Sunan Ad-Daraguthni 


diri. Ya Allah, bimbinglah aku kepada akhlak yang terbaik dan amal 
yang terbaik, tidak ada yang dapat membimbingku kepadanya kecuali 
Engkau. Dan peliharalah aku dari akhlak dan amal yang buruk, tidak 
ada yang dapat memelihara (dari) keburukannya kecuali 
Engkau)!” Syu'aib mengatakan, “Muhammad bin Al Munkadir dan 
para ahli fikih lainnya dari warga Madinah mengatakan kepadaku, 
“Jika engkau membaca ini, maka ucapkanlah: wa ana minal 
muslimin.” Lafaznya dari Abdul Karim. 


0 o- #041 ۶ 9 


- , 


2 Ne هوک 39 وه 5 ساك مع‎ o faso 

o الضبعي»‎ TA TS 
عَنْ < عَنْ أبي سعد‎ JEN عَنْ ابي‎ BP Ka قال إِسْحَاق: وَكان‎ 
الخذري» قال: کان رَسُوْلَ الله يك إا ام م ود د د‎ 
لله‎ NG Bis و‎ SAN BE Eh Das cah WA قال:‎ 


BA NA Ni‏ بال المي eh‏ من ليطا اجيم من ajah‏ وه 


وكفخه. قال ثم يقراً. 
Abu Ishag Isma'il bin Yunus bin Yasin menceritakan‏ .1127 

kepada kami, Ishag bin Abu Israil menceritakan kepada kami, Ja'far 
bin Sulaiman Adh-Dhuba'i menceritakan kepada kami, Ali bin Ar- 
Rifa'i menceritakan kepada kami, Ishaq mengatakan: Ia 
menyerupakan dengan Nabi SAW, dari Abu Al Mutawakkil, dari Abu 
Sa'id Al Khudri, ia mengatakan, “Adalah Rasulullah SAW, apabila 
berdiri (untuk shalat) di malam hari, beliau membuka shalatnya lalu 
bertakbir dan membaca: “Subhaanakallaahumma wa bihamdika wa. 
tabaarakasmuka wa ta'aalaa jadduka wa laa ilaaha 07 
IMaha Suci Engkau ya Allah, dan dengan memuji-Mu. Maha Suci 
nama-Mu dan Maha Tinggi kebesaran-Mu, dan tiada sesembahan 
selain Engkau) tiga kali. “A'uudzu billaahis samii'il “alim minasy 
syaithaanir rajiim, min hamzihi wa nafatsihi wa nafkhihi” [Aku 


1095 Tsnadnya shahih: HR. Abu Daud (762), Dikeluarkan juga oleh An-Nasa'i 
(2/129); Ahmad (3/375) dari Syuraih. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


berlindung kepada Allah yang Maha Mendengar lagi Maha 
Mengetahui dari godaan syetan yang terkutuk, dari kegilaannya, dari 
kesombongannya dan dari tiupannya), kemudian membaca.” 


PENA ین کے د هرداص كنا او داو‎ Samba abs 5 NANA 
or o r 2 4 ° 07 ٥ n. سب‎ PA 8 ۰ 5 PA إن 9 م‎ 
JP طلق بن غتام» ٿا عبد السّلام بْنْ حَرْب الملائي»‎ G بن عيسى»‎ 


بن A‏ أب الْحَوْرَاى عَنْ عائشّة قالّت: كان Jag‏ الله فيك إذَا 
NAN mila‏ قال: DA‏ اللَهُمٌ وَبِحَمْدكَ SE) DA UG‏ 
BY, Das‏ 

1128. Muhammad bin Yahya bin Midras menceritakan kepada 

kami, Abu Daud menceritakan kepada kami, Al Husain bin Isa 
menceritakan kepada kami, Thalg bin Ghannam menceritakan kepada 
kami, Abdussalam bin Harb Al Mula'i menceritakan kepada kami, 
dari Budail bin Maisarah, dari Abu Al Jauza', dari Aisyah, ia 
mengatakan, “Adalah Rasulullah SAW, apabila membuka shalatnya, 
beliau membaca: 'Subhaanakallaahumma wa bihamdika wa 
tabaarakasmuka wa ta'aalaa jadduka wa laa ilaaha ghairuka 
(Maha Suci Engkau ya Allah, dan dengan memuji-Mu. Maha Suci 


nama-Mu dan Maha Tinggi kebesaran-Mu, dan tiada sesembahan 
selain Engkau)” T 


ې 0 ےر ور or‏ ره o o‏ 9“ ,0 3 6 ,5 سوه 2 ره 
قال 7 داود: لم يروه جن عب السلام عير طلق بن اوه ولیس هدا 
الْحَدِيْثْ بالقوي. 

Abu Daud mengatakan, “Tidak ada yang meriwayatkannya 


10% Isnadnya hasan: HR. Abu Daud (775), At-Tirmidzi (242), Ibnu Majah (804), 
Ahmad di dalam Al Musnad (3/50), semuanya meriwayatkan dari Ja'far bin 
Sulaiman. 

Isnadnya lemah lagi terputus: HR. Abu Daud (776), Al Hakim (1/235), Al 
Baihagi (2/34) dari beberapa jalur dari Thalg. Hadits ini dishahihkan oleh Al 
Hakim dan diakui oleh Adz-Dzahabi. Saya katakan: Al Jauza' tidak mendengar 
dari Aisyah. Lihat At-Tahdzib (1/384). Dikeluarkan juga oleh Muslim dalam 
kitab Shalat (240) darinya dari Aisyah pada bab Sifat Shalat Nabi SAW. 


1097 


— Sunan Ad-Daraguthni 


dari Abdussalam selain Thalg bin Ghannam. Dan hadits ini tidaklah 
kuat.” 


> 
r‏ وس م ویپس و 3572 30 


á 7 واس‎ o Lo. Na ta 
عثمان بن جعفر بن مُحَمّد الأحْوّل» حدنا محمد بن‎ WA - ٩ 
وو‎  ه‎ o {ss a s P3 Ban زب‎ o ok $ La. o z 
إسحاق بن‎ SS تصر المروزي أبو عبد الله ٿا عبد الله بن شبيب»‎ 
o - صن‎ 20 - z 7 Sa o 223 5 1 2 ره‎ ie 1 و‎ 
محمد عن عبد الرحمن بن عمر بن شيبة» عن آبيه» عن ٽافع» عن ابن‎ 
عَنْ عُمَرَ بن الخطاب ذه قال: كان رَسُؤل الله ويك إذا كير للصّلاة‎ jab 


قال: سبْحَائَكَ AI‏ وَبِحَمْدكَ DG‏ اسمك وَتَعَالَى Bike‏ ولا له 


هوه l s e Ts or © ` IM į PR 7 P r‏ 
غيرك. وإذا تعوذ قال: أعوذ بالله من همز الشيطان وتفخه وكفثه. 


1129. Utsman bin Ja'far bin Muhammad Al Ahwal 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Nashr Al Marwazi Abu 
Abdillah menceritakan kepada kami, Abdullah bin Syabib 
menceritakan kepada kami, Ishag bin Muhammad menceritakan 
kepadaku, dari Abdurrahman bin Umar bin Syaibah, dari ayahnya, 
dari Nafi”, dari Ibnu Umar, dari Umar bin Khaththab RA, ia 
mengatakan, “Adalah Rasulullah SAW, apabila telah bertakbir untuk 
shalat, beliau membaca: “Subhaanakallaahumma wa bihamdika wa 
tabaarakasmuka wa ta'aalaa jadduka wa laa ilaaha ghairuka' 
(Maha Suci Engkau ya Allah, dan dengan memuji-Mu. Maha Suci 
nama-Mu dan Maha Tinggi kebesaran-Mu, dan tiada sesembahan 
selain Engkau). dan apabila berta'awwudz beliau mengucapkan: 
“A'uudzu billaahi min hamzisy syaithaani wa nafkhihi wa 
nafatsihi” [Aku berlindung kepada Allah dari godaan syetan, 
tiupannya dan kesombongannya) 1351038 


1998 Isnadnya lemah marfu’, shahih mauquf. HR. Al Baihaqi (2/34), Dikeluarkan 
juga oleh Ath-Thahawi di dalam Asy-Syarh (117), Ibnu Abi Syaibah (1/230); 
Ibnu Al Jauzi di dalam At-Tahgig (1/340). Saya katakan: Abdurrahman bin 
Umar bin Syaibah dan ayahnya tidak. diketahui kredibilitasnya. Ibnu Al Jauzi 
mengatakan di dalam At-Tahgig, “Al Bukhari mengeluarkan riwayat 
Abdurrahman bin Umar.” Ini tidak benar sebagaimana telah dipaparkan, karena 
ia tidak diketahui kredibilitasnya. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


Lc Im‏ ,03 م at. ef e-‏ - . ورم مه و رم - á‏ با 
رَفعَهُ هَذا ah Nb Aka Na‏ عن عمرء عن النبي 
Pa‏ . و 2 مت | E‏ 
Band, 3‏ عر عُمَرَ من قؤله. كذلك رَوَاهُ إبراهيم عن علقمّة 
A P‏ را ممه ها ور ose‏ .02 و رر ه MAA‏ .. 
NN,‏ عن عُمَرَ. وكذلك رواه یحی بن ايوب عن عمر بن شیبه» عن 
0.7 . . | ممه ده ورم ele‏ رام -b‏ بير 

gil‏ عن ابن عَمَرَ» عن aE‏ من قوله» وهو الصواب. 

Syaikh ini me-marfu'-kannya, dari ayahnya, dari Nafi’, dari 

Ibnu Umar, dari Umar, dari Nabi SAW. Riwayat yang terpelihara dari 
Umar adalah dari ucapannya yang seperti itu. Demikian juga yang 
diriwayatkan oleh Ibrahim dari Alqamah dan Al Aswad dari Umar. 
Dan demikian juga yang diriwayatkan oleh Yahya bin Ayyub, dari 


Umar bin Syaibah, dari Nafi’, dari Ibnu Umar, dari Umar, yaitu dari 
ucapan Umar. Inilah yang benar. 


dead Ket ara‏ نا أَحْمَدُ بن مَنْصُوْرء نا ابن أبي 


r, 


شهدم ما م هس .2 | سه ص o‏ رل ره go‏ د وچې. r‏ ° ویم 
gia‏ ٿا يى بن jab eta gh‏ بن شيبةء عن افع عن ابن عم 
عن at‏ أَنّهُ كان SI‏ للصّلاة قال: WS‏ اللهم وَبِحَمْدكَ BE)‏ 


اهس .. ل 
$ 


Sa‏ وَهَذا صحيح عَنْ jab‏ قو 
Abu Bakar An-Naisaburi menceritakan kepada kami,‏ .1130 
Ahmad bin Manshur mengabarkan kepada kami, Ibnu Abi Maryam‏ 
menceritakan kepada kami, Yahya bin Ayyub menceritakan kepada‏ 
kami, Umar bin Syaibah menceritakan kepadaku, dari Nafi”, dari Ibnu‏ 
Umar, dari Umar: “Bahwa apabila ia telah bertakbir untuk shalat, ia‏ 
membaca: “Subhaanakallaahumma wa bihamdika wa‏ 
tabaarakasmuka wa ta'aalaa jadduka wa laa ilaaha ghairuka’‏ 
[Maha Suci Engkau ya Allah, dan dengan memuji-Mu. Maha Suci‏ 
nama-Mu dan Maha Tinggi kebesaran-Mu, dan tiada sesembahan‏ 
selain Engkau).”!””” Ini shahih dari Umar, yaitu dari ucapan Umar.‏ 


"7? Isnadnya lemah. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


- 


ES - ۱‏ مُحَمَّدُ بن عبد الله بن IE‏ نا الْحُسَيْنُ بن Kat‏ تا 
AAA‏ ا الأَعْمَشْ» عن aa‏ عن op‏ عن عُمَرَ TERA‏ 
إذا ASI‏ الصّلاة قال: سب Nn‏ اللهم Si aal BE) Baba‏ 
BV, Das‏ 

1131. Muhammad bin Abdullah bin Ghailan menceritakan 
kepada kami, Al Husain bin Al Junaid menceritakan kepada kami, 
Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Al A'masy mengabarkan 
kepada kami, dari Ibrahim, dari Al Aswad, dari Umar RA: “Bahwa 
apabila membuka shalatnya, ia membaca: “Subhaanakallaahumma 
wa bihamdika wa tabaarakasmuka wa ta'aalaa jadduka wa laa 
ilaaha ghairuka” (Maha Suci Engkau ya Allah, dan dengan memuji- 


Mu. Maha Suci nama-Mu dan Maha Tinggi kebesaran-Mu, dan tiada 
sesembahan selain ړايو‎ 


Bhs - ٢۲‏ أَحْمَدُ بن عبد الله الوكيْلء تنا الْحَسَنُ پر عرف كنا 
AA‏ عَنْ عبد الله OP g‏ عَن AON‏ عن HA‏ ألَهُ الطلق إلى a‏ 
Asi :‏ قال: ats‏ قال حيْنَ افتتح A‏ سبْحَائك AN‏ وَبِحَمْدك 
رارك اسْمِكَ وَتَعَالَى KYE 4) NG Was‏ 


1132. Ahmad bin Abdullah Al Wakil menceritakan kepada 
kami, Al Hasan bin Arafah menceritakan kepada kami, Husyaim 


1100 Lihat keterangan yang lalu. Dikeluarkan oleh Al Baihaqi (2/34) dari Al Hakam 
dari Ibrahim: Dikeluarkan juga oleh Muslim dalam kitab Shalat (52) dari 
Abdah Ibni Abi Lubabah dari Umar, namun ia tidak mendengar darinya. Ibnu ' 
Al Arabi menisbatkan kepadanya di dalam Al “Aridhah li Ash-Shahihain, 
namun tidak terdapat di dalam Shahih Al Bukhari. An-Nawawi mengatakan di 
dalam Syarh Muslim (1/72, cetakan Al Hind): “Abu Ali An-Nasa'i 
mengatakan: Demikian yang tercantum: “Dari Abdah bahwa Umar’ ini riwayat 
mursal, yakni bahwa Abdah bin Abu Lubabah tidak mendengar dari Umar 
(secara langsung).” Selanjutnya An-Nawawi menyebutkan, bahwa Muslim 
menyebutkan atsar ini untuk menunjukkan, bukan sengaja mencantumkan. 
Karena itulah ia berkenan menyebutkannya. Ia juga mengatakan, “Selain itu, ia 
juga mempunyai contoh-contoh lainnya, silakah dirujuk.” 


Sunan Ad-Daraguthni — 


menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Aun, dari Ibrahim, dari 
Algamah: Bahwa ia pergi menemui Umar bin Khaththab, ia 
menuturkan, “Lalu aku melihatnya ketika ia membuka shalatnya, ia 
membaca: “Subhaanakallaahumma wa bihamdika wa 
tabaarakasmuka wa ta'aalaa jadduka wa laa ilaaha ghairuka' 
[Maha Suci Engkau ya Allah, dan dengan memuji-Mu. Maha Suci 
nama-Mu dan Maha Tinggi kebesaran-Mu, dan tiada sesembahan 
selain Engkau) ”0 1 


7 


Cd‏ له شا 


A ۳‏ أَحْمَدُ تا CA‏ ٿا يم عن حصي عن آي 


وائل» عن الأسوّد Ai‏ قال: رَأَيْتْ عْمَرَ 5ه حن AE‏ الصّلاة كب 
م قال: Alta KA Hj na‏ 

1133. Ahmad menceritakan kepada kami, Al Hasan 
menceritakan kepada kami, Husyaim menceritakan kepada kami, dari 
Hushain, dari Abu Wail, dari Al Aswad bin Yazid, ia mengatakan, 


“Aku melihat Umar ketika membuka shalat, ia bertakbir, lalu 
membaca: “Subhaanakallaahumma”''” seperti itu. 


e 


pen‏ محمد بن و ca, A0 z‏ وه .وواه 
٤‏ - ن ؤج تنا ارون بن إسحاق» ننا ابن فضيل» 
عن yaa‏ بهذا 563 S:‏ 3 
Muhammad bin Nuh mengabarkan kepada kami, Harun‏ .1134 
bin Ishaq menceritakan kepada kami, Ibnu Fudhail menceritakan‏ 
kepada kami, dari Hushain, riwayat ini, dan menambahkan:‏ 
“kemudian ber-ta 'awwudz.” 103‏ 


HOL Lihat keterangan yang lalu. 

"02 Lihat keterangan yang lalu. Lihat Ath-Thahawi (1/117); Ibnu Abi Syaibah 
(1/92). 

1103 Lihat keterangan yang lalu. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


ye 


a 


٤ - ووو و‎ Ey وه‎ Pd 
حك ا اد لاش کن خت خر‎ e dg العجلي»‎ 
SP Na الصّلاة‎ AI Ida Jr قال: كان‎ A 


s7 03 


OWAH OR بحمدك‎ a ال‎ ١ سبحائتك‎ T asi arn Ga 
و وببار‎ ٠ 0 
KpE A NG Dan وَتَعَالَى‎ 


1135. Abu Muhammad bin Sha'id mengabarkan kepada kami, 
Al Husain bin Ali bin Al Aswad Al Ijli mengabarkan kepada kami, 
Muhammad bin Ash-Shalt menceritakan kepada kami, Abu Khalid Al 
Ahmar menceritakan kepada kami, dari Humaid, dari Anas, ia 
mengatakan, “Adalah Rasulullah SAW, apabila membuka shalatnya, 
beliau bertakbir, lalu mengangkat kedua tangannya hingga kedua ibu 
jarinya sejajar dengan telinganya, lalu membaca: 
“Subhaanakallaahumma wa bihamdika wa tabaarakasmuka wa 
ta'aalaa jadduka wa laa ilaaha ghairuka” (Maha Suci Engkau ya 
Allah, dan dengan memuji-Mu. Maha Suci nama-Mu dan Maha 
Tinggi kebesaran-Mu, dan tiada sesembahan selain Engkau)“ 


l- 23 م‎ A -9032 ° 02 5 ah 
D يوسف بن موسىء ننا ابو معاوية‎ G حدننا ابن صَاعد‎ - ۹٩ 


تتا ابن E ONE‏ لع L aa‏ محمد بن حازم (ح) 


Aa) PAN 55‏ کا الج بن MS‏ 
مُعَاويَة POE‏ مُحَمِّدُ Yi‏ حازم عن حارئة بن ابي SE‏ عَنْ cêgah‏ 
' عن عَائشة: of‏ لبي & كان SÉ mê p‏ قال: NG‏ الهم 


BAY, 4 وتعالى‎ UM وارك‎ e و‎ 


a 


1% Isnadnya lemah: HR. Ath-Thabarani di dalam Ad-Du'a sebagaimana 
dicantumkan di dalam Nashb Ar-Rayah (1/320); Ibnu Al Jauzi di dalam At- 
Tahqiq (1/343) dari jalur pengarang. Saya katakan: Al Husain bin Ali Al 
Aswad jujur namun kerap keliru, At-Tagrib (1/177). Ibnu Abi Hatim 
mengatakan di dalam Al “lal tentang hadits ini, “Bohong, tidak ada asalnya.” 


Sunan Ad-Daraguthni — 


1136. Ibnu Sha'id menceritakan kepada kami, Yusuf bin Musa 
menceritakan kepada kami, Abu Mu'awiyah menceritakan kepada 
kami {h} Ibnu Ghailan menceritakan kepada kami, Al Hasan bin Al 
Junaid menceritakan kepada kami, Muhammad bin Khazim 
menceritakan kepada kami (ط)‎ Ahmad bin Abdullah bin Muhammad 
Al Wakil menceritakan kepada kami, Al Hasan bin Arafah 
menceritakan kepada kami, Abu Mu'awiyah Ad-Dharir Muhammad 
bin Khazim menceritakan kepada kami, dari Haritsah bin Abu Ar- 
Rijal, dari Amrah, dari Aisyah: “Bahwa apabila Nabi SAW membuka 
shalatnya, beliau membaca: “Subhaanakallaahumma wa bihamdika 
wa tabaarakasmuka wa ta'aalaa jadduka wa laa ilaaha ghairuka' 
[Maha Suci Engkau ya Allah, dan dengan memiuji-Mu. Maha Suci 
nama-Mu dan Maha Tinggi kebesaran-Mu, dan tiada sesembahan 
selain Engkau)” 5 


2 ر‎ . s- 30 35. و‎ PA 


Tea AN ٧‏ مُحَمَّدُ بن عرو بن PLS‏ سَعْدَان بن تصرء ٿا 
بو مُعَاويَة عَنْ حَارئّة ن مُحَمّد مله وَرَادَ فيه: abg‏ يديه حَذوَ مَنْكبَيْه 
ی 3 lar‏ كم ون Dan 1 di‏ 
م يقول: سبحائنك اللهم. 

1137. Muhammad bin Amr bin Al Bakhtari menceritakan 
kepada kami, Sa'dan bin Nashr menceritakan kepada kami, Abu 
Mu'awiyah menceritakan kepada kami, dari Haritsah bin Muhammad, 
seperti itu, dan ia menambahkan: “dan mengangkat kedua tangannya 


hingga sejajar dengan bahunya, lalu membaca: 
“Subhaanakallaahumma” ۳ 


6 دو 30352 رو" s‏ 


NAYA‏ - حا Laa AN Jilat AAA‏ ومان بنْ أَحْمَدَ الدقاق» 
Lu HH NG‏ بن ابي طالب 5 عبد SAI‏ نا Kata‏ عَنْ ابي (gana‏ 


"8 Isnadnya lemah: HR. At-Tirmidzi (243): Ibnu Majah (806) dari Abu 
Mu'awiyah. Saya katakan: Haritsah lemah, At-Tagrib (1/146). Perkataan At- 
Tirmidzi, “Kami tidak mengetahuinya kecuali dari jalur ini,” tertolak, 
berdasarkan khabar yang telah dikemukakan dari Abu Al Jauza'. 

11% Jsnadnya lemah: Lihat keterangan yang lalu. Di dalam sanadnya terdapat 
Haritsah bin Abu Ar-Rijal, ia lemah sebagaimana yang telah dikemukakan. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


o‏ 9- إن 


r r‏ مه Tas A‏ سرع 20 22 ورم 3 So‏ 03 سږ سم 
o7 v å <‏ اس هم پور چ پر 7 )يي - .2430 و هو و - 
اللهم وبحمدك Of‏ اسمك وتعالى جحد ولا إله غيرك. ذلك 


1138. Muhammad bin Isma'il Al Farisi dan Utsman bin 
Ahmad  Ad-Daggag menceritakan kepada kami, keduanya 
mengatakan: Yahya bin Abu Thalib mengabarkan kepada kami, Abdul 
Wahhab menceritakan kepada kami, Sa'id mengabarkan kepada kami, 
dari Abu Ma'syar, dari Ibrahim, dari Algamah dan Al Aswad: “Bahwa 
begitu Umar RA bertakbir, ia membaca: “Subhaanakallaahumma wa 
bihamdika wa tabaarakasmuka wa ta'aalaa jadduka wa laa ilaaha 
ghairuka'” (Maha Suci Engkau ya Allah, dan dengan memuji-Mu. 
Maha Suci nama-Mu dan Maha Tinggi kebesaran-Mu, dan tiada 
sesembahan selain Engkau). 12 memperdengarkannya kepada orang- 
orang di belakangnya.” "0 


En يوسف بن موس‎ É بن صاعد‎ ama gh EA - ٩ 


و وه ۸1 0 رد كه کے شه روه ل A‏ اله AA‏ 
واللفظ ليوسف (ح) وحدنا بو ب النيسابوري» نتا ابو ا زهر NG‏ 
r De Pa‏ 0 م Ba‏ لت َ‫ 4 ه و و .0 Ka Ce‏ 
5 سَهْل بن عامر أبو عامر البَجَلِيء DAS‏ بْنْ مِغْوّل» عَنْ عَطَاء قال؛ 
Sa (506‏ دور وو روه 2 و PE PERA an‏ 2 ور á‏ 2 
دخلت UI‏ وعبيد بن عمير على عائشة AE‏ فسالتها عن افتتاح التبي 
فق فقالت: كان إذا كبر قال: سُبُحَائِكَ اللْهُمّ ALA BG) Baku)‏ 
rE PET P Nee‏ .2130 

وتعالى جلك ولا إله غيرك. 

1139. Abu Muhammad bin Sha'id menceritakan kepada kami, 

Yusuf bin Musa dan lainnya menceritakan kepada kami, lafazhnya | 
dari Yusuf (h) Abu Bakar An-Naisaburi menceritakan kepada kami, 
Abu Al Azhar menceritakan kepada kami, keduanya mengatakan: 
Shal bin Amir Abu Amir Al Bajali menceritakan kepada kami, Malik 


bin Mighwal menceritakan kepada kami, dari “Atha', ia menuturkan, 
“Aku dan Ubaid bin Umair masuk ke tempat Aisyah RA, lalu aku 


107 Isnadnya hasan: Lihat takhrij hadits no. 1131. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


menanyakan kepadanya tentang iftitahnya Nabi SAW, maka Aisyah 
pun menjawab, “Apabila telah bertakbir, beliau membaca: 
“Subhaanakallaahumma wa bihamdika wa tabaarakasmuka wa | 
ta'aalaa jadduka wa laa ilaaha ghairuka' [Maha Suci Engkau ya 

Allah, dan dengan memuji-Mu. Maha Suci nama-Mu dan Maha 
Tinggi kebesaran-Mu, dan tiada sesembahan selain Engkau).”!!9$ 


GN OS 5 SR مُحَمَّدُ بن نُوْح‎ Gis ٨۰ 
سا | س ” پل‎ 97 l ٢ r 2. . sa ep en و‎ 
ا ابْنُ فضَيّْل وَحَفْصُ بْنُ غيّاث» عن الأَعْمّشء عن إِبْرَاهِيْم عن الأَسْود‎ 
وَبحَمْدِكَ‎ AA قال: سُبُحَائِكَ‎ SÉ IS) قال: كان عُمَرَ ذه‎ 
1 1 قر كوا رو‎ E وځ لا وون‎ Pi Les سسه ماه | 8۵ م‎ 
Kalang ذلك‎ Manang غيْرُكَ.‎ aj D وَتبَارَكَ اسْمِكَ وَتَعَالَى‎ 
1140. Muhammad bin Nuh Al Jundaisaburi menceritakan 
kepada kami, Harun bin Ishag menceritakan kepada kami, Ibnu 
Fudhail dan Hafsh bin Ghiyats mengabarkan kepada kami, dari Al 
A'masy, dari Ibrahim, dari Al Aswad, ia mengatakan, “Adalah Umar 
RA, apabila membuka shalat, ia membaca: “Subhaanakallaahumma 
wa bihamdika wa tabaarakasmuka wa ta'aalaa jadduka wa laa 
ilaaha ghairuka” [Maha Suci Engkau ya Allah, dan dengan memuji- 
Mu. Maha Suci nama-Mu dan Maha Tinggi kebesaran-Mu, dan tiada 


sesembahan selain Engkau). Ia memperdengarkan itu kepada kami 
untuk mengajarkannya kepada kami.”!!09 


tu lloa 30322? A وس هم ار‎ ... oto. AG - 

١١2١‏ - حدننا يعقوب بن إبراهيم البزاز» تنا الحسن بن عرفة» ننا بو 

2 $ ورس‎ Tn NATA a ° Ta 2 سم وو ۹ ده‎ 

بكر بن عياش» عن عاصم» عن أبي وائلٍ قال: كان عثمان إذا افتتح 

رر و و . Pd‏ ” 

YG Bas وَتَعَالَى‎ UML BIG) وَبِحَمْدكَ‎ sali AL الصّلاة يُقؤل:‎ 
3 م ه‎ 


a)‏ غيْرٌك. يِسْمعُنا ذلك. 


0 


1141. Ya'gub bin Ibrahim Al Bazzaz menceritakan kepada 


108 Isnadnya hasan. 
19 Isnadnya shahih: Lihat takhrij hadits no. 1138. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


١" - لخ(‎ ٢ لر‎ 


kami, Al Hasan bin Arafah menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin 
Ayyasy menceritakan kepada kami, dari Ashim, dari Abu Wail, ia 
mengatakan, “Adalah Utsman, apabila membuka shalatnya, ia 
membaca: “Subhaanakallaahumma wa bihamdika wa 
tabaarakasmuka wa ta'aalaa jadduka wa laa ilaaha ghairuka' 
(Maha Suci Engkau ya Allah, dan dengan memuji-Mu. Maha Suci 
nama-Mu dan Maha Tinggi kebesaran-Mu, dan tiada sesembahan 
selain Engkau). Ia memperdengarkan itu kepada kami.”!!!9 


29. Bab Wajibnya Membaca Bismillaahir rahmaanir rahiim di 
dalam Shalat dan Menyaringkannya, Serta Perbedaan Riwayat- 
Riwayat Seputar Itu 


ra‏ نا أب $e 70 7a‏ 39 رم 


٢‏ - إِسْحَاقَ a‏ حَمّاد بن إِسْحَاقَ» a‏ أخي 


` ره‎ fe 


و ا on Gw a‏ ن عبد HAN‏ ب يي Baal‏ 


X‏ .ع عه ےم 


عبد الله E‏ هد AA ae‏ 
تسن أن pal‏ عن أنه عن لحم أن عل عن عل نأب 
طالب يه قَال: کان الب فك يقرا تر الله امن SI‏ 


. 


3 


1142. Abu Ishaq Ibrahim bin Hammad bin Ishaq menceritakan 
kepada kami, saudaraku Muhammad bin Hammad bin Ishaq 
menceritakan kepadaku, Sulaiman bin Abdul Aziz bin Abu Tsabit 
menceritakan kepada kami, Abdullah bin Musa bin Abdullah bin 
Hasan menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari kakeknya . 
Abdullah bin Al Hasan, dari ayahnya, dari Al Hasan bin Ali, dari Ali 
bin Abu Thalib RA, ia mengatakan, “Nabi SAW membaca 
“Bismillaahir rahmaanir rahiim' di dalam shalatnya.” 


110 Isnadnya shahih. 

MU Isnadnya lemah: HR. Ibnu Al Jaugi- di dalam At-Tahgig (1/344) dari jalur 
pengarang. Saya katakan: Al Mazi mengatakan, sebagaimana yang 
dicantumkan di dalam Nashb Ar-Rayah (1/325), “Isnad ini tidak dapat 
dijadikan argumen, dan Sulaiman ini, aku tidak mengetahuinya.” Al Ghassani 


Sunan Ad-Daraguthni — 


s © 7 H ar,‏ م براسم .3 مه 


a apa شبان»‎ 


طالب قالً: کان 0 لله -e aa Pen‏ الله ASI‏ في 
: سره 

السورتين جَميْعًا. 

1143. Ahmad bin Muhammad bin Sa’id a an kepada 

kami, Yahya bin Zakariyya bin Syaiban menceritakan kepada kami, 
Mahfuzh bin Nashr mengabarkan kepada kami, Isa bin Abdullah bin 
Muhammad bin Umar bin Ali bin Abu Thalib menceritakan kepada 
kami, ia mengatakan: Ayahku menceritakan kepadaku, dari ayahnya, 
dari kakeknya, dari Ali bin Abu Thalib, ia mengatakan, “Rasulullah 


SAW menyaringkan “Bismillaahir rahmaanir rahiim' pada (bacaan) 
kedua suratnnya.”!!!? 


Bie - 4‏ ايو الْحَسَنِ علي بن Jas‏ الاخاري YA‏ 


r 
٠. هو وو سس‎ <o 


EA 2‏ سوه 2.3 ۰ ره 
adi‏ المقري : ن a JA‏ 


D‏ 8.3 سه 3 مه هو وه مر 
a‏ 


الْحُسَيْنِ a ali‏ ن أنه علي إن أ بي طالب 5 قا 
اش : SARA Ps ng‏ > إلى الصّلاة. قل (انمنۀ يله وت 


EE ad فقال: قل‎ KA 


mengatakan di dalam kitab Takhrijnya, “Ini isnad tinggi. Tidak ada masalah.” 
Isnadnya lemah: Saya katakan: Tentang Isa bin Abdullah bin Muhammad, 
menurut Ad-Daraguthni, “Ia haditsnya ditinggalkan.” Ibnu Hibban 
mengatakan, “Ia meriwayatkan dari kakek buyutnya hal-hal yang palsu.” 
Biografinya dicantumkan di dalam Al Mizan (4/6578); Al Majruhin (2/121) dan 
At-Tarikh Al Kabir (6/390). 


— Sunan Ad-Daraguthni 


1112 


1144. Abu Al Hasan Ali bin Dalil Al Ikhbari menceritakan 
kepada kami, Ahmad bin Al Hasan Al Mugri menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin Musa bin Ja'far bin 
Muhammad menceritakan kepada kami, pamannya Abu Al Husain bin 
Musa menceritakan kepadaku, Abu Musa bin Ja'far menceritakan 
kepadaku, dari ayahnya yakni Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya 
yakni Muhammad, dari ayahnya yakni Ali bin Al Husain, dari 
ayahnya yakni Al Husain, dari ayahnya yakni Ali bin Abu Thalib RA, 
ia berkata, “Nabi SAW bertanya, “Apa yang engkau baca bila berdiri 
melaksanakan shalat?” Aku jawab, “Alhamdu lillaahi rabbil 
'alaamiin', beliau pun bersabda, “Ucapkanlah (bacalah): 


5 ۳٣ - . .. 0 mi 1 
“Bismillaahir rahmaanir rahiim ' 3 


Joy, Sor 


mai A - ٤٠٥‏ عَبْدُ الله بن أَحْمَدَ بن نابت البرازء ا القاسم 


2 30 ډوو 


ن الحَسن AA‏ سيد بن زَيْدء É‏ عرو بن شَمَرء عَنْ جاير» عن 
SA PI 1 s É PS e 3 0 o‏ 

GN R E,‏ 8ه كان يجهر في 

(kt So) ب‎ LK 


1145. Abu Al Oasim Abdullah bin Ahmad bin Tsabit Al 
Bazzaz menceritakan kepada kami, Al Oasim bin Al Hasan. Az- 
Zubaidi menceritakan kepada kami, Asid bin Zaid menceritakan 
kepada kami, Amr bin Syamar menceritakan kepada kami, dari Jabir, 
dari Abu Ath-Thufail, dari Ali dan Ammar RA: “Bahwa Nabi SAW 
menyaringkan bacaan “Bismillaahir rahmaanir rahiim” dalam shalat- 
shalat fardhu.”!!* 


HK Et, - ١٠+ ۱‏ محمد بن سَيْد تا جَعْفر بن علي بن 


Cd 


13 Isnadnya lemah: Saya katakan: Tentang Ahmad bin Al Hasan Al Mugri, 
menurut Ad-Daraguthni, “Tidak tsigah.” Lihat takhrij hadits no. 1142. 

NW Isnadnya lemah: HR. Al Hakim (1/299) dari Fithr bin Khalifah dan Abu Ath- 
Thufail, isnadnya sangat lemah. Di dalam sanadnya terdapat Abdurrahman bin 
Sa'id Al Muadzdzin, ia mempunyai banyak riwayat munkar, sedangkan Sa'id 
bin Utsman Al Khzzaz tidak dikenal. Saya katakan: Amr bin Shamir lemah, 
sedangkan Jabir adalah Al Ju'fi, ia juga lemah. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


کی AE‏ ن SI‏ بن ERP‏ مُحَمَّدُ بن حَسَانَ السلمي 
Jen AEO‏ زیا تا مدن É geh RE‏ یحی نن 
ya‏ بن رات ا A PA‏ بن طهر KA‏ حا 
aa‏ عَنْ جاب عَنْ ibn Gl‏ قال: an‏ 
Ni DÉSI‏ إن ول الله EP‏ كان ; 


Ki 


1146. Ahmad bin Muhammad bin Sa'id menceritakan kepada 
kami, Ja'far bin Ali bin Najih menceritakan kepada kami, Ibrahim bin 
Al Hakam bin Zhuhair menceritakan kepada kami, Muhammad bin 
Hassan As-Sulami mengabarkan kepada kami {h} Abu Sahl bin Ziyad 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ziyad menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Utsman Al Absi menceritakan kepada 
kami, Yahya bin Hasan bin Furat menceritakan kepada kami, Ibrahim 
bin Al Hakam bin Zhuhair menceritakan kepada kami, Muhammad 
bin Hassan Al Abdi menceritakan kepada kami, dari Jabir, dari Abu 
Ath-Thufail, ia mengatakan, “Aku mendengar Ali bin Abu Thalib dan 
Ammar mengatakan, “Sesungguhnya Rasulullah SAW menyaringkan 
(bacaan) “Bismillaahir rahmaanir rahiim”. 15 


s 


مع f‏ 
بن ابي لم 
ai‏ ب بشي الله SET‏ 


۳ 


r 


GAES Gi - ٧‏ بْنْ JA‏ تا مُحَمّدُ بن HA‏ بْنِ عَبْد 
LSI‏ الحُلواني» e ARA AE‏ نا عاد بن العام تنا ELA‏ 
عَنْ سال عَنْ a‏ عباس قال: کان BD‏ يجهر 
في | الصّلاة (ii a‏ 


1147. Al Husain bin Isma'il menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ibrahim bin Abdul Hamid Al Hulwani menceritakan 
kepada kami, Abu Ash-Shalt Al Harawi menceritakan kepada kami, 


ms Isnanya juga lemah karena kelemahan Jabir. 


— Sunan Ad-Daraquthni 


Abbad bin Al Awwam menceritakan kepada kami, 7 
menceritakan kepada kami, dari Salim, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu 
Abbas, ia mengatakan, “Nabi SAW menyaringkan (bacaan) 


“Bismillaahir rahmaanir rahiim.” di dalam shalat.” 


GAS - ۸‏ أَبوْ عبد الله AE‏ الله بْنْ عبد PA‏ بن الْمُهٌتدی بال 


a علي بن حَمْرَةَ الأنطاكي‎ iji مُحَمَّدُ‎ AA 
بن علي أن إسماعيل‎ AA عبد الله‎ A سيد‎ A 
مي م د‎ AAN 
ېشم ر‎ pa LAI sa الْمُؤْمنِينَ‎ GG به قال: صلى‎ 
: sa (a ما‎ Bala gar 0 A AI 


r pi 


EE j Jé عد‎ 


1148. Abu Abdullah Ubaidullah bin Abdush Shamad bin Al 
Muhtadi Billah, Abu Hurairah Muhammad bin Ali bin Hamzah Al 
Anthaki, Abu Ja'far Muhammad bin Al Husain bin Sa'id Al Hamdani 
dan Abu Abdullah Muhammad bin Ali bin Isma'il Al Ubulli 
menceritakan kepada kami, mereka mengatakan: Ahmad bin 
Muhammad bin Yahya bin Hamzah menceritakan kepada kami, 
ayahku menceritakan kepada kami, dari ayahnya, ia menuturkan, 
“Amirul Mukminin Al Mahdi melakukan shalat Maghrib mengimami 
kami, lalu ia menyaringkan (bacaan) “Bismillaahir rahmaanir rahiim', 
lalu aku tanyakan (selesai shalat), “Wahai Amirul Mukminin, apa ini?” 
Ia pun menjawab, “Ayahku menceritakan kepadaku, dari ayahnya, dari 
kakeknya, dari Ibnu Abbas: Bahwa Nabi SAW menyaringkan 
(bacaan) “Bismillaahir rahmaanir rahiim? Lalu aku katakan, 


MS Isnadnya lemah: Saya katakan: Abu Ash-Shalt Al Harwi jujur namun 
mempunyai riwayat munkar, ia juga cendrung kepada syi'ah dan berlebihan. Al 
Ugaili mengatakan, “Ia pendusta.” At-Tagrib (1/507). 


Sunan Ad-Daraguthni — 


“(Bolehkah) aku menyebarkannya (bahwa khabar ini) darimu?” Ia 
menjawab, “Ya? 2117 


D z seh و ومر 3 30 2013 وم‎ 4-0 


أَحْمَدُ بن المقدامء لا JA Pai y pada‏ بن حَمّاد بن أبي 
KA‏ » عن ابي حالد» عَنِ ابن AP‏ قال: مض 
الصّلاة ب ب (Hn)‏ 


1149. Abu Al Hasan Ali bin Abdullah bin PRA 
menceritakan kepada kami, Abu Al Asy'ats Ahmad bin Al Migdam 
menceritakan kepada kami, Mu'tamir bin Sulaiman menceritakan 
kepada kami, Isma'il bin Hammad bin Abu Sulaiman menceritakan 
kepada kami, dari Abu Khalid, dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, 
“Rasulullah SAW mengawali shalat dengan (bacaan) “Bismillaahir 
rahmaanir rahiim' 711 


ud 


TP . Í 3 6. 3 2 و ع الل‎ PANA 


Was - ٠۰‏ لله بن محمد بن بي سعيد البزاز» تنا 


روو واو A è e MY‏ وره .3 Pa‏ 
حن ن un‏ نبو کون کا Bb‏ ذم له خن ان 


ريج عَنْ عَطَاء é‏ ابْنٍ عَبّاسِ: أن الي j B‏ لل ai‏ فيا 
si 247 7 . “=” 2‏ 2 . 
a AA‏ حٌى قبض. 


1150. Abu Bakar Abdullah bin Muhammad bin Abu Sa'id Al 
Bazzaz menceritakan kepada kami, Ja'far bin Anbasah bin Amr Al 
Kufi menceritakan kepada kami, Umar bin Hafsh Al Makki 
menceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari “Atha', dari Ibnu 


17 Isnadnya hasan: Wallahu a'lam. HR. Ath-Thabrani; Dikeluarkan oleh Ibnu 
Hajar di dalam At-Talkhish, namun ia mendiamkannya sebagaimana biasanya, 
sedangkan Al Ghassani mengatakan, “Isnad shalih. Tidak ada cela pada para 
perawinya.” 

Isnadnya lemah: HR. At-Tirmidzi (245) dari Al Mu'tamir bin Sulaiman. Saya 
katakan: Isma'il bin Hammad bin Abu Sulaiman jujur (At-Tagrib, 1/69), dan 
Abu Khalid Al Wali magbul (riwayatnya dapat diterima) (At-Tagrib, 2/416). 


— Sunan Ad-Daraguthni 


Abbas: “Bahwa Nabi SAW masih tetap menyaringkan (bacaan) 


“Bismillaahir rahmaanir rahiim' pada kedua suratnya, hingga beliau 
و‎ 9 


SS ANGGA‏ اخ بن تد نا أحمد بن رشد بن شه 
ریس A NG AG‏ 1 
الهلآلي» AE‏ رکم پو 


3... 


AH ئه كان يَحْهَر ب وبتر الله أ‎ PSP 
يجھر بها.‎ SB رَسُوْل‎ 


1151. Ahmad bin Muhammad bin Sa'id menceritakan kepada 
kami, Ahmad bin Rusyd bin Khutsaim Al Hilali menceritakan kepada 
kami, pamanku Sa'id bin Khutsaim menceritakan kepada kami, 
Hanzhalah bin Abu Sufyan menceritakan kepada kami, dari Salim, 
dari Ibnu Umar: “Bahwa ia menyaringkan (bacaan) “Bismillaahir 
rahmaanir rahiim' dan menyebutkan bahwa Rasulullah SAW 
menyaringkannya.” 120 


G 
9 
Si 
3 
: 


0 3 z 
GG تنا إمْمَاعيْل بن إسْحَاق.‎ agak KI Ci - ٢ 
KI ون وه د بن زياد قالا: ا‎ 
. na ea Kós 
بن : بن‎ KAA EN يَحبَى الْحلواني قالاً: نا عتيق عتيق بن يعْقوب (ح)‎ 
3 07 2» 0... Ja 3 ومني واو م‎ 


An‏ الى Le P di‏ ضيه 
بر نو a‏ > عن ابن 
أن ANNA BTA‏ يبدأ ب KPN‏ 


19 Isnadnya lemah: Saya katakan: Umar bin Hafsh Al Makki lemah, sedangkan 
Ibnu Juraij mudallis dan suka meriwayatkan secara mu 'an'an. 

120 Isnadnya lemah: Saya katakan: Ahmad bin Rasyi bin Khutsaim Al Hilali 
lemah, sedangkan Sa'id bin Khutsaim j jujur namun dituduh syi'ah dan banyak 
kekeliruan. At-Tagrib (1/294). 


Sunan Ad-Daraguthni — 


Kit‏ وقال SA‏ يقراً. 


1152. Abu Bakar An-Naisaburi menceritakan kepada kami, 
Isma'il bin Ishag menceritakan kepada kami. Dan Ahmad bin Ishag 
bin Wahb dan Ahmad bin Muhammad bin Ziyad menceritakan kepada 
kami, keduanya mengatakan: Ahmad bin Yahya Al Hulwani 
mengabarkan kepada kami, keduanya mengatakan: Atig bin Ya'qub 
mengabarkan kepada kami (h) Muhammad bin Makhlad bin Hafsh 
menceritakan kepada kami, Hamzah bin Al Abbas Al Marwazi 
mengabarkan kepada kami, Atik bin Ya'gub menceritakan kepada 
kami, Abdurrahman bin Abdullah bin Umar menceritakan kepada 
kami, dari ayahnya dan pamannya yakni Ubaidullah, dari Nafi”, dari 
Ibnu Umar: “Bahwa Nabi SAW, apabila membuka shalatnya, beliau 
mengawali dengan (bacaan) “Bismillaahir rahmaanir rahiim”.” An- 
Naisaburi menyebutkan (dalam redaksinya): “membaca”. !!2! 


Kis - ۳٣‏ عمر ب ال بن JA‏ ْن علي الشيباني» أنا حعفر بن محمد 


r 
© 


بن G ea‏ و Maba‏ سی کا از اي فنتك» عن اين أبى 
web‏ افيه عَنٍ gé‏ ابن E‏ قَال: aka‏ حَلْف AN‏ ا وبي ټک 
َم ته YSS‏ هرن ب ABI)‏ 


1153. Umar bin Al Hasan bin Ali Asy-Syaibani menceritakan 
kepada kami, Ja'far bin Muhammad bin Nushair memberitahukan 
kepada kami, Abu Ath-Thahir Ahmad bin Isa menceritakan kepada 
kami, Ibnu Abi Fudaik menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abi 
Dzi 'b, dari Nafi”, dari Ibnu Umar, ia mengatakan, “Aku telah shalat di 
belakang Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar RA, mereka semua 
menyaringkan (bacaan) “Bismillaahir rahmaanir rahiim' . Sia 


121 Isnadnya lemah: Saya katakan: Abdurrahman bin Abdullah bin Umar Al Umari 
matruk (riwayatnya ditinggalkan). 4t-Tagrib (1/488). 

12 Isnadnya lemah: Saya katakan: Ahmad bin Isa Abu Ath-Thahir lemah. Ad- 
Daraguthni mengatakan, “Ia pendusta.” Biographinya dicantumkan di dalam A/ 
Mizan (1/509). 


-- Sunan Ad-Daraguthni 


- 
رواو رر ووس 


١61‏ - ڪا اسن بن Kon‏ تنا عد اذ له بن شبيب» حدقا 


A و‎ Jo o 


e & PA  ميهارب‎ 


or 


o- 30 35- |‏ سار و 
urai‏ مرلو uns‏ دو ردو 


و 302 30 


8 ! ارو را نا‎ E له د فق ا‎ are 


2 Cd 


ki IPP a‏ عَنْ مُوْسى إن عقي عن 
تفي عن ان شمر أن رَسُوْل الله هڅ قال: کان IE Ji sa‏ ذا جَاءنيْ 
EE N‏ لكر PP EE‏ 

اءني بالْوَحي اول ما يلقي علي (إ يشر ATI AT‏ 

1154. Al Husain bin Isma'il menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Syabib menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Al 
Mundzir menceritakan kepada kami, Daud bin ‘Atha’ menceritakan 
kepada kami {h} Ja'far bin Muhammad bin Nushair menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Abdullah bin Sulaiman menceritakan 
kepada kami {h} Ali bin Muhammad bin Ubaid Al Hafizh 
menceritakan kepada kami, Al Husain bin Ja'far bin Habib Al Ourasyi 
menceritakan kepada kami, keduanya mengatakan: Isma'il bin 
Muhammad Ath-Thalhi menceritakan kepada kami, Daud bin “Atha' 
menceritakan kepadaku, dari Musa bin Ugbah, dari Nafi”, dari Ibnu 
Umar: “Bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Apabila Jibril AS 


mendatangiku dengan membawa wahyu, yang pertama kali 
disampaikan kepadaku adalah “Bismillaahir rahmaanir rahiim' ٥ 


Gis - 1100‏ ابو بكر Pa‏ 5 نا kara‏ بْنْ عبد الله بن عَبْد 
Oa EN‏ رشب Welg‏ ابرا لي بن سعد عَنْ 
خالد بْن A‏ عَنْ سعد بن ابي هلآلء عَنْ pal‏ عبد الله id jamal‏ 
قال: Cake‏ وَرَاء أبي ba ih‏ 5 ال IFA MI YAI‏ با 


^ Isnadnya lemah: Saya katakan: Daud bin ‘Atha’ lemah. 4t-Taqrib (1/233). 


Sunan Ad-Daraguthni — 


Lor‏ يلَع me)‏ عَلَيْهِرَ GUNG‏ 6 قال al‏ وقال 

5 3 ر وى 5 : P‏ 0 و 

A AI‏ وَيَقَوْل كل مَا سَّجَدَ: الله CET‏ وإذا AG‏ من الجلوؤس من 

انين قال: الله “si‏ تم Jiya‏ إذا سَلمَ: والذي تفسي بيده» ني لأشبهكم 

- 23 - 5 So 

صَلاة Iyan‏ الله 8. وَهَذا صحيح وَرُوَانَهُ كلهم ثقات. 
Abu Bakar An-Naisaburi menceritakan kepada kami, |‏ .1155 
Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam menceritakan kepada |‏ 
kami, ayahku dan Syua'ib bin Al-Laits menceritakan kepada kami, |‏ 
keduanya mengatakan: Al-Laits bin Sa'id mengabarkan kepada kami, |‏ 
dari Khalid bin Yazid, dari Sa'id bin Abu Hilal, dari Nu'aim bin‏ 
Abdullah Al Mujmir, bahwa ia menuturkan, “Aku shalat di belakang‏ 
Abu Hurairah, lalu ia membaca “Bismillaahir rahmaanir rahiim'‏ 
kemudian membaca Ummul Qur'an (surah Al Faatihah) hingga ketika‏ 
sampai pada “ghairil maghdhuubi 'alaihim waladh dhaalliin' ia‏ 
mengucapkan “aamiin” dan orang-orang pun (yakni jama'ah)‏ 
mengucapkan, “aamiin”. Ia pun mengucapkan “allaahu akbar” setiap‏ 
kali sujud, dan ketika berdiri dari duduk setelah dua (raka'at) ia pun‏ 
mengucapkan “allaah, akbar’, kemudian setelah salam ia‏ 
mengatakan, “Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh‏ 
aku ini adalah orang yang paling mirip shalatnya dengan shalat‏ 


Rasulullah SAW?! Riwayat ini shahih dan semua perawinya 
tsigah. 


is - ٩‏ أبو بكر النَيِسَابُوْري» É‏ إبراهيم بن هان É‏ عَبْدُ الله 
or r So‏ پس ۰ NS Ran‏ و اه ا 2 20017 
بن صَالح A‏ بُكَيْر (ح) Wa MAN TR‏ 


7 


و .3036 2 < ٩ Tap‏ 0# 
مُحَمَّدُ بن إِسْحَاقَ الصاغاني» ٿا ابن أب مرم قالوا: LAN SAI‏ عَنْ 
AG‏ بُن MI‏ عَنْ سَعيّد بن أبئ هلل بهذا الإستاد ai‏ وكذلك رَوَاهُ 


an £ . e 0 7 o قم‎ z o r o2 2 89 2 o 
هلال بهذا‎ al oi ن ريده عَنْ سعيْد‎ a حيو بن شري‎ 


12 Isnadnya lemah: HR. An-Nasa'i (2/4/103); Ibnu Khuzaiman (499). Saya 
katakan: Sa'id bin Abu Hilal jujur namun hafalannya kacau. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


ا ۱ 


الإستاد تحوة. 
Abu Bakar An-Naisaburi menceritakan kepada kami,‏ .1156 
Ibrahim bin Hani' menceritakan kepada kami, Abdullah bin Shalih‏ 
dan Yahya bin Bukair menceritakan kepada kami {h} Abu Bakar An-‏ 
Naisaburi menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishag Ash-‏ 
Shaghani menceritakan kepada kami, Ibnu Abi Maryam menceritakan‏ 
kepada kami, mereka mengatakan: Al-Laits menceritakan kepada‏ 
kami, dari Khalid bin Yazid, dari Sa'id bin Abu Hilal, dengan isnad‏ 
ini, serupa itu. Demikian juga yang diriwayatkan oleh Haiwah bin‏ 
Syuraih Al Mishri dari Khalid bin Yazid, dari Sa'id bin Abu Hilal,‏ 
dengan isnad ini, serupa itu."‏ 


Pt AN ° » 07 r cro 30 3 To. LD مر‎ 
KAS ا لق الق بن سُلیُمَان‎ a 
ور و‎ 1 WAS XL موسر قار‎ 0 7 o سه‎ Jo 


ن غد اَن ٿا عي BA‏ بن شري (ح) وح 
É obs ji an‏ ھک 
يعلى الأسلمي» .تما حيو بن ريح NG ia gadi‏ بن ب KANAN‏ 
لاساد Aa‏ 


1157. Da'laj bin Alena menceritakannya kepada kami, 
Abdullah bin Sulaiman menceritakan kepada kami, Ahmad bin 
Abdurrahman menceritakan kepada kami, pamanku menceritakan 
kepada kami, Haiwah bin Syuraih mengabarkan kepadaku (h) Ahmad 
bin Muhammad bin Sa'id menyampaikannya kepada kami, Ibrahim 
bin Al Walid bin Hammad menceritakan kepada kami, ayahku 
menceritakan kepada kami, Yahya bin Ya'la Al Aslami menceritakan 
kepada kami, Haiwah bin Syuraih Al Mishri menceritakan kepada - 
kami, Khalid bin Yazid menceritakan kepadaku, dengan isnad ini, 
seperti itu." 129 


1125 Lihat keterangan yang lalu. | 

1126 Lihat keterangan yang lalu. Saya katakan: Yahya bin Ya'la Al Aslami lemah. 
At-Tagrib (2/261). Ahmad bin Abdurrahman jujur namun berupa di masa 
akhirnya. At-Tagrib (1/54) 


Sunan Ad-Daraguthni — 


ابو عبد الله محمد بن Se‏ الفارسي» Š‏ ا au‏ بن Ba‏ & 


D E مو‎ 303 or 


لصو ن يي مراحم من كتابه ثم محم بٿ نا أب grig‏ عن AE‏ بر 
عبد ga‏ بْن gini‏ ابه عن ابي EAA‏ أن BA‏ كان اٍذا 


) الصّلاة ب (بتر الله رمن الوم‎ i GAN GK قرأ وَهُوَ‎ 
1158. Abu Thalib Al Hafizh Ahmad bin Nashr menceritakan 
kepada kami, Ahmad bin Muhammad bin Manshur bin Abu Muzahim 
menceritakan kepada kami, kakekku menceritakan kepada kami, Abu 
Uwais menceritakan kepada kami (h) Abu Abdillah Muhammad bin 
Isma'il Al Farisi menceritakan kepada kami, Utsman bin Khurrazadz 
menceritakan kepada kami, Manshur bin Abu Muzahim menceritakan 
kepada kami dari kitabnya kemudian menghapusnya, Abu Uwais 
menceritakan kepada kami, dari Al ‘Ala’ bin Abdurrahman bin 
Ya'qub, dari ayahnya, dari Abu Hurairah: “Bahwa Nabi SAW, apabila 
membaca ketika mengimami orang-orang, beliau membuka shalatnya 
dengan (bacaan) Aom lahir rahmaanir rahiim 127 


قال ابو هريرة: هي آية من کتاب الله اوا إن a‏ فاتحة ora‏ 
G;‏ الآية Jó, ÉN a‏ الفار رسي: B AD Ol‏ کان Af pI‏ الاس قرأ 
WAN |‏ لله آ لحن MA‏ ل dari‏ هَذا. 


Abu Hurairah mengatakan, “Hu adalah salah satu ayat dari 
Kibatullah. Bacalah pembukaan Al Qur'an bila kalian mau, 
sesungguhnya itu adalah ayat yang tujuh.” Al Farisi mengatakan, 
“Sesungguhnya apabila Nabi SAW mengimami orang-orang, beliau 
membaca “Bismillaahir rahmaanir rahiim,” tidak lebih dari itu.” 


"us 


1127 


Isnadnya lemah: Saya katakan: Al “Ala' bin Abdurrahman j jujur namun kadang 
mengira-ngira, At-Tagrib (2/93). Abu Auwais jujur dan suka mengira-ngira, At- 
1 agrib (1/426). 


— Sunan Ad-Daraguthni 


٣ : PEATE قال:‎ 53 


الصّلاة» تک ME MA) ja‏ 
ع وو ° 
في كل رکعة 


1159. Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin Abu Ats-Tsalj 
menceritakan kepada kami, Umar bin Syabbah menceritakan kepada 
kami, Abu Ahmad Az-Zubairi menceritakan kepada kami, Khalid bin 
Ilyas menceritakan kepada kami, dari Sa'id bin Abu Sa'id Al Magburi 
menceritakan kepada kami, dari Abu Hurairah, ia mengatakan, 
“Rasulullah SAW bersabda, “Jibril AS mengajariku shalat, ia berdiri 
lalu bertakbir, kemudian membacakan pada kami “Bismillaahir 
rahmaanir rahiim' dalam bacaan yang dinyaringkan pada setiap 
raka'at.” 


w القارسي» تا نا ابو‎ Bln) بن‎ Jaa مه محمد ين‎ NGA a NYANG 


A 3 e 


الدمشقي» تنا أبو د Ba‏ نا Wb‏ بن CA‏ عن سعيد EPA‏ عن أبى 


r 


AS قر بتر‎ 8# APE TIT. 


| | 7 


1160. Muhammad bin Isma'il bin Ishag Al Farisi menceritakan 
kepada kami, Abu Zur'ah Ad-Dimasygi menceritakan kepada kami, 
Abu Nu'aim menceritakan kepada kami, Khalid bin Ilyas ا‎ 
menceritakan kepada kami, dari Sa'id Al Magburi, dari Abu Hurairah, 
ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, “Jibril AS mengimamiku, lalu 
membaca “Bismillaahir rahmaanir rahiim”. 2 


1128 Isnadnya lemah: Saya katakan: Khalid bin Ilyas haditsnya ditinggalkan, At- 
Tagrib (1/211). 
سا‎ Lihat keterangan yang lalu. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


o Jo PAN 


an Ga - 0١‏ إن كاد إن شم تا MA‏ اه 
| السرا نا TR‏ بن O‏ تنا يونس بن ب DA Ra. D‏ 
gan‏ 


Mei د و‎ | 
neo 8 

1161. Muhammad bin Makhlad bin Hafsh menceritakan 
kepada kami, Ibrahim bin Ishag As-Sarraj menceritakan kepada kami, 
Ugbah bin Mukram menceritakan kepada kami, Yunus bin Bukair 
menceritakan kepada kami, Mis'ar menceritakan kepada kami, dari 
Muhammad bin Oais, dari Abu Hurairah: “Bahwa Nabi SAW 


menyaringkan (bacaan) “Bismillaahir rahmaanir rahiim'.” Yang 
benar adalah Abu Ma'syar.''? 


So 3G. و‎ 


É gini HE ES مُحَمّدُ ن الاسم بن‎ Ea - ٢ 


MAMA CR a YAN He 
بن هَارُون البلحي»‎ AP سَعيْد بن الأصبهاني» ا‎ an É هَانِي»‎ Hj 
Ei e E 
A لله رټ .لن دن‎ IL MN YAI لل‎ a 


- 
KTA‏ > و سب ړا , 


. ستقم‎ MA in UI IS .ال‎ Ae 


as 7 


gÊ‏ 0 آية ولم يعد 


رر وس 


a EAEN]‏ 2 5 ر واه 
Aa)‏ 

1162. Muhammad bin Al Oasim bin Zakariyya menceritakan 
kepada kami, Abbad bin Ya'qub menceritakan kepada kami, Umar bin 


130 Isnadnya lemah: Saya katakan: Abu Ma'syar lemah. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


٢٢ ٢۴۳٧ 


Harun menceritakan kepada kami (ط)‎ Abdullah bin Muhammad bin 
Abdul Aziz menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Hani’ 
mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Sa'id bin Al Ashbahani 
menceritakan kepada kami, Umar bin Harun Al Balkhi menceritakan 
kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Abi Mulaikah, dari Ummu 
Salamah: “Bahwa Nabi SAW membaca “Bismillaahir rahmaanir 
rahiim. Alhamdu lillaahi rabbil 'aalamiin. Arrahmaanir rahiim. 
Maaliki yaumid diin. Iyyaaka na'budu wa iyyaka nasta'iin. Ihdinash 
Shiraathal mustagiim. Shirathal ladziina an'amta 'alaihim ghairil 
maghdhuubi 'alaihim waladh dhaalliin? [Dengan menyebut nama 
Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi 
Allah, Rabb semesta alam, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. 
Yang menguasai hari pembalasan. Hanya Engkaulah yang kami 
sembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. 
Tunjukilah kami jalan yang lurus, (yaitu) jalan orang-orang yang 
telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka: bukan (jalan) 
mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat) 
beliau memutusnya ayat per ayat dan menghitungnya menurut 
perhitungan orang-orang Arab dengan menghitung “Bismillaahir 
rahmaanir rahiim.” sebagai satu ayat dan tidak menghitung 
alaihim 3171132 


4 8 .. Pa” 8 70 3 لا"‎ 


ليْسَابوري» نا إبراهيم بن إسحاق G EA‏ 
Al Jiran‏ 2 نا عَبْدُ الله بِنْ نافع اصائغ» P a É‏ 
عن حفر ٿن مُحَمّدٍ عَن ييه عَنْ حاير قال: قال رَسُول الله EB‏ كيف 
تقر SA p‏ في : الصّلة؟ قلت: ba) fi‏ بر Lai‏ ) قال: 
| قل و AA IS‏ 

? 1163. Abu Bakar An-Naisaburi menceritakan kepada kami, 


PA - ۳ 


IB! Yakni tidak menganggap ayat “Shirathal ladziina an'amta “alaihim” sebagai 
suatu ayat tersendiri, akan tetapi “Shirathal ladziina an'amta “alaihim ghairil 
maghdhuubi 'alaihim waladh dhaalliin' sebagai satu ayat. 

132 Isnadnya lemah: Saya katakan: Umar bin Harun Al Balkhi matruk (riwayatnya 
ditinggalkan), 4t-Tagrib (2/64). 


Sunan Ad-Daraguthni — 


Ibrahim bin Ishag Al Harbi menceritakan kepada kami, Isma'il bin Isa 
menceritakan kepada kami, Abdullah bin Nafi? Ash-Shaigh 
menceritakan kepada kami, Al Jahm bin Utsman menceritakan kepada 
kami, dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari Jabir, ia berkata, 
“Rasulullah SAW bertanya, “Bagaimana engkau membaca di dalam 
shalat” Aku jawab, “Aku membaca ‘alhamdu lillaahi rabbil 
'aalamiin.” beliau bersabda, “Ucapkanlah: “Bismillaahir rahmaanir 
rahiim" 1? 


GAH - 4‏ القاضي Ts JAM A‏ بو حفر فد 


so z2 الو ار‎ oro É 


kd Teng‏ تا عَمرُو ِن َاصې A ERE‏ -يعني ابن حازم 
قالاً: GS‏ قال: سل 1 نس بن مَالك: US‏ كانت قرَاءَة Ip‏ الله 
8 قال: كانت da‏ نّم قر بتر اك أ لحن الور ) يَمْدُ بسلم الله 


ta. 

ويمد ال ya‏ وي باه ال حيم. 

1164. Al Qadhi Al Husain bin Isma'il menceritakan kepada 

kami, Abu Ja'far Muhammad bin Ahmad bin Al Junaid menceritakan 

kepada kami, Amr bin Ashim menceritakan kepada kami, ia 

mengatakan: Hammam dan Jarir yakni Ibnu Hazim menceritakan 

kepada kami, keduanya mengatakan: Qatadah menceritakan kepada 

kami, ia mengatakan, “Anas bin Malik ditanya, “Bagaimana bacaan 

Rasulullah SAW?’ Ia menjawab, “Bacaannya dipanjangkan, kemudian 

membaca “Bismillaahir rahmaanir rahiim'” dengan memanjangkan 

‘Bismillaah’, memanjangkan 'arrahmaan' dan memanjangkan 
“arrahiim.” 


HA YAA Gis - 6‏ عي ثنَا حفر Gp‏ مُحَمّد بن 


r pa 


نخش خی ده ند لخ وم E gi‏ 


1133 Isnadnya lemah: Saya katakan: Al Jahm bin Utsman lemah. 
134 Isnadnya shahih: HR. Al Bukhari (327) dari Qatadah. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


o 322 A Tos غو ه‎ o IS. ل‎ 


a pen Fa‏ ړن an bae‏ لن للحي لي 
علوي الْمَعْرُوفُ بِمُسْلم Fan‏ من کتاب جده Ee‏ جَدٌی طاهر iji‏ 

Jo Jor o 3. Pn an 2 £ o سات‎ pa 
HP LI يحبى» حدثني أبي يحبى بن الحسين» حدثني زيد‎ 


b2 93 30 3-3‏ یې یا 


بن ai‏ حي LA jab‏ عُمَرَ بن علي ن KA‏ > عن حاتم 
AN‏ شريك بن عبد الله» عَنْ إسماعيل SERA‏ 
عن اسن بن مالك قال: ai‏ رَسول الله 8# AS‏ ب يشر الل 


KAI 


1165. Ahmad bin Muhammad bin Sa'id menceritakan kepada 
kami, Ja'far bin Muhammad bin Al Husain bin Isa bin Zaid 
menceritakan kepada kami, Zaid bin Al Husain bin Isa bin Zaid 
menceritakan kepada kami (h) Abu Ja'far Muhammad bin Ubaidullah 
bin Thahir bin Yahya Al Husaini Al Alawi yang dikenal dengan 
sebutan Muslim menceritakan kepadaku di Mesir dari kitab kakeknya, 
kakekku 'Thahir bin Yahya menceritakan kepadaku, Yahya 
menceritakan kepadaku, ayahku Yahya bin Al Husain menceritakan 
kepadaku, Zaid bin Al Husain bin Isa bin Zaid menceritakan 
kepadaku, Umar bin Muhammad bin Umar bin Ali bin Al Husain 
menceritakan kepadaku, dari Hatim bin Isma'il, dari Syarik bin 
Abbdullah, dari Isma'il Al Makki, dari Oatadah, dari Anas bin Malik, 
ia mengatakan, “Aku mendengar Rasulullah SAW menyaringkan 
(bacaan) “Bismillaahir rahmaanir rahiim'. pa 


ATU.‏ 3 سرد د el‏ د د 
last, NA‏ ده e A‏ بن المتوكل : ن أبي 
السّري قال: ake‏ حلف Man bas pa‏ 
NG LAI, a Ga‏ ند يب IKA Mah‏ 

1135 Tsnadnya lemah: Saya katakan: Isma'il Al Makki lemah. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


7 سمغت و د‎ ag الكتاب‎ aib 


r 


aa NG 


1166. Aku membaca pada asal kitab Abu Bakar Ahmad bin 
Amr bin Jabir Ar-Ramli yang ditulis dengan tangannya sendiri: 
Utsman bin Khurrazadz menceritakan kepada kami, Muhammad bin 
Al Mutawakkil bin Abu As-Sari menceritakan kepada kami, ia 
menuturkan, “Aku shalat di belakang Al Mu'tamir bin Sulaiman 
sejumlah shalat yang aku tidak dapat menghitungnya (termasuk Subuh 
dan Maghrib), ia (biasa) menyaringkan (bacaan) “Bismillaahir 
rahmaanir rahiim' sebelum fatihatul kitab (surah Al Fatihah) dan 
setelahnya, dan aku mendengar Al Mu'tamir mengatakan, “Aku tidak 
melebihi dari meniru shalat ayahku. Dan ayahku mengatakan, “Aku 
tidak melebihi dari meniru shalatnya Anas bin Malik.” Sementara 
Anas telah mengatakan, “Aku tidak melebihi dari meniru shalatnya 
Rasulullah SAW?.”!120 


< 
C` 
Gin 
te“ 
c ا‎ 


Bo د‎ 20 220 


۷ - حي ول إِسْمَاعِيْلَ القاضي» تنا أَحْمَدُ Kn‏ 
ai‏ السحيّمي» نا عَبْدُ الله بن مُحَمَّد بن إبراهيم الطائي» تا إبراهيم 
Dak KA Dan 26 5 Ba a‏ عَنْ انس قال: 
کان رول الله که يجھ ey, — IA‏ لحن Ca‏ 

1167. Sahl bin Isma’il Al Qadhi menceritakan kepada kami, 

Ahmad bin Muhammad Al Qadhi As-Suhaimi menceritakan kepada 
kami, Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim Ath-Tha'i menceritakan 
kepada kami, Ibrahim bin Muhammad Al Qadhi At-Taimi 


menceritakan kepada kami, Mu'tamir bin Sulaiman menceritakan 
kepada kami, dari ayahnya, dari Anas, ia mengatakan, “Rasulullah 


136 Jsnadnya lemah: HR. Al Hakim (1/233-234). Saya katakan: Muhammad bin Al 
Mutawakkil jujur lagi berpengetahuan, namun banyak mengira-ngira, At- 
Tagrib (2/205). 


— Sunan Ad-Daraguthni 


SAW menyaringkan bacaan “Bismillaahir rahmaanir rahiim' 7 


o e ee A رنه سه‎ 


e يدك هو‎ 30 daa 
عط ني ل عن أ‎ gi Tai 
ATI ب بشي‎ ad KN ژ علد‎ 


1168. Ahmad bin Muhammad bin Sa'id menceritakan kepada 
kami, Ya'gub bin Yusuf bin Ziyad Adh-Dhabbi menceritakan kepada 
kami, Ahmad bin Hammad Al Hamdani menceritakan kepada kami, 
dari Fithr bin Khalifah, dari Abu Adh-Dhuha, dari An-Nu'man bin 
Basyir, ia mengatakan, “Rasulullah SAW bersabda, “Jibril AS 
mengimamiku di Ka'bah, lalu ia د‎ ai (bacaan) 
“Bismillaahir rahmaanir rahiim 8 


Boa a Bas - ۹‏ 5 ا ak‏ بْنْ مُحَمّد ‏ شاک نا 


l2 رع وود‎ A . 


عفان ّا حَمَادُ بن dala‏ عَنْ حُمَيْد عن Ka‏ عَنْ سَمْرَةَ قال: کان 
Ie‏ لله 8 YAI HAN | ts Ba HE‏ بن MI‏ 
وسک إذا فرغ من ّ القرّاءة. 2 ذلك aa‏ حصین فكوا إلى 
e SA‏ نكت مهس 

1169. Ibrahim bin Hammad menceritakan kepada “kami. Ja far 

bin Muhammad bin Syakir menceritakan kepada kami, Affan | 
menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan 


kepada kami, dari Humaid, dari Al Husain, dari Samurah, ia 
mengatakan, “Ada dua saktah"? (perhentian) yang dilakukan 


1387 Isnadnya hasan. 

138 Isnadnya lemah: Saya katakan: Ahmad bin Hammad Al Hamdani jujur, sedang 
Fithr bin Khalifah jujur namun dituduh syi'ah. 

1139 Yaitu berhenti sejenak dalam bacaan. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


Rasulullah SAW: Satu perhentian bila membaca “Bismillaahir 
rahmaanir rahiim' dan satu perhentian bila setelah membaca.” Dan 
hal ini diingkari oleh Imran bin Hushain, lalu mereka menulis surat 
kepada Ubay bin Ka'b, maka ia pun menjawab, bahwa Samurah 
benar.!!“? 


Bab - ٠‏ ا بن عياش É obi‏ إبراهيم بن 


ل © 2 © سمس ۰ 


PN aa‏ عن يي أن بي حال عن عد 
<ii‏ بي Fe‏ عن ابن a‏ عَنْ el‏ قال: قال رل الله : y‏ 
gl‏ م د الس كر اده بآية أو بسُورة لَمْ JË‏ عَلَى تبي هد 
AH‏ قال: فَمَشَى SS)‏ 5 کی التهى إلى تاب ال تا 
edan aa 5 7 yan a e‏ بيني 


or‏ ع ر 2 په AL‏ هت 
إذا ا“ Fan‏ قال: a dj‏ 1 ا قال: هي 


TEHA 

1170. Al Husain bin Yahya bin Ayyasy Al Qaththan 
menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Muhasysyir menceritakan 
kepada kami, Salamah bin Shalih Al Ahmar menceritakan kepada 
kami, dari Yazid bin Abu Khalid, dari Abdul karim Abu Umayyah, 
dari Ibnu Buraidah, dari ayahnya, ia mengatakan, “Rasulullah SAW 
bersabda, “Aku tidak akan keluar dari masjid hingga aku 
memberitahumu dengan suatu ayat atau suatu surah yang tidak 
pernah diturunkan kepada seorang nabi pun setelah Sulaiman 
selainku.” Lalu beliau berjalan dan ia mengikutinya, hingga ketika 
sampai di pintu masjid dan mengeluarkan sebelah kakinya dari tangga 
masjid sementara sebelah kakinya lagi masih di masjid, aku 
bergumam (di dalam hati), “Antara aku dan diriku, apakah beliau 


1140 Isnadnya lemah lagi terputus karena keterputusan antara Al Hasan dan 
Samurah. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


lupa?” Lalu beliau menoleh ke arahku, kemudian berkata, “Dengan 
apa kau memulai bacaan Al Qur'an bila engkau memulai shalat? 
Aku jawab, “Dengan “Bismillaahir rahmaanir rahiim.” Beliau 
bersabda, “Itulah dia.” Kemudian beliau keluar."'"' 


5 مع af‏ ه 
ان 


7r دو‎ fo عدم‎ PAN 


LA Cip - YAYA‏ بْنْ مُحَمَّد 


شوب 


م هده - > .ع وعم Lo.‏ و 2007 Sor‏ .5 - 
Pe‏ سَعيْدُ بن JAS NE‏ غد عقو اقب تار 


oc 0‏ وور 


عَنْ عبد الله بن برَيْدَة عن BU ON‏ قال: TA Nana‏ 
r 3.‏ 


ب Aa Han)‏ قال Al‏ الله: وکان Ae‏ الله لله بن Ge‏ 


يجهر بهاء LE‏ الله بن Pak‏ وان KI‏ 

1171. Ahmad bin Muhamad bin Sa'id enterin kepada 

kami, Abdullah bin Ahmad bin Al Mustaurid menceritakan kepada 

kami, Sa'id bin Utsman Al Khazzaz menceritakan kepada kami, Amr 

bin Syamar menceritakan kepada kami, dari Jabir, dari Abdullah bin 

Buraidah, dari ayahnya yakni Buraidah, ia mengatakan, “Aku 

mendengar Rasulullah SAW menyaringkan (bacaan) “Bismillaahir 

rahmaanir rahiim.” Selanjutnya Abdullah (bin Buraidah) mengatakan, 

“Abdullah bin Umar juga menyaringkannya, demikian juga Abdullah 
bin Abbas dan Ibnu Al Hanafiyyah.”" 


4 z سرارزرورو و‎ Tis کے‎ 
D a ٢۲ 


MI Ienadnya lemah sekali: HR. Ibnu Al Jauzi di dalam At-Tahgig (1/347); 

2 Dikeluarkan oleh Al Baihagi (10/62) dari Yahya bin Ayyasy. Saya katakan: 
Mengenai Salamah bin Shalih dan Abdul Karim, menurut Ahmad dan Yahya, 
“Keduanya tidak dianggap.” An-Nasa'i mengatakan, “Yazid haditsnya 
ditinggalkan.” 

14 Tsnadnya lemah: Saya katakan: Amr bini Syamar dan Jabir lemah. Lihat takhrij 

hadits no. 1145, sedangkan Sa'id bin Utsman Al Khazzaz tidak diketahui 

kredibilitasnya. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


Pd 


r ag I 2 7 3 2 0 
al idle عَم وكان بد يدْرِيًا قا قال:‎ SA حَيْب الطائفيء عَنِ‎ 
o في‎ Ga yA ii m) في الصّلآة ب‎ a 4 A 
ad) وَصَّلاة - وصلاة‎ JIN 
1172. Abu Al Oasim Al Hasan bin Muhammad bin Bisyr Al 
Kufi menceritakan kepada kami, Ahmad bin Musa bin Ishag Al 
Hammar menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Habib menceritakan 
kepada kami, Musa bin Abu Habib Ath-Tha'ifi menceritakan kepada 
kami, dari Al Hakam bin Umair, salah seorang peserta perang Badar, 
ia menuturkan, “Aku Shalat di belakang Nabi SAW, di dalam 


shalatnya beliau menyaringkan bacaan “Bismillaahir rahmaanir 


rahim (yaitu) dalam shalat malam, shalat Subuh dan shalat 
m1143 


A - ۳‏ أَحْمَد من kak‏ مُوْسى إن آي حَامد 
je‏ مُحَمَّد محمد الصفار ول oi Bara KM‏ صَالح الأمماطي 


سر م کد وعدم 30 و داس 


da Bai Pa (Os anda‏ ثتا محمد بن عَبْدُوس 
k r ce. P A e 1 A 2 r‏ 
MU :NG SAI‏ بن صالح PP‏ لتا Pa‏ بن حَمَرَة» عن 
SA‏ بن عبد الله بْنِ سَعْدء عَنِ القاسم بن مُحَمّد عَنْ عَائشَة: أن 
1 ل اله 3 کان ر Wu‏ ب Gae gi Nan)‏ 
Abu Bakar Ahmad bin Muhammad bin Musa bin Abu‏ .1173 
Hamid dan Isma'il bin Muhammad Ash-Shaffar menceritakan kepada‏ 
kami, keduanya mengatakan: Abu Bakar Muhammad bin Shalih Al‏ 
Anmathi Kilajah mengabarkan kepada kami. Dan Ahmad bin‏ 
Muhammad bin Abu Ar-Rijal menceritakan kepada kami, Muhammad‏ 
bin Abdus Al harrani menceritakan kepada kami, keduanya‏ 


mengatakan: Yahya bin Shalih Al Wahazhi mengabarkan kepada 
kami, Yahya bin Hamzah menceritakan kepada kami, dari Al Hakam 


18 Isnadnya lemah: Saya katakan: Musa bin Abu Habib lemah. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


bin Abdullah bin Sa'd, dari Al Oasim bin Muhammad, dari Aisyah: 
“Bahwa Rasulullah SAW menyaringkan bacaan “Bismillaahir 


0 د‎ 5 »1144 
rahmaanir rahiim’.”" 


As 3 YA Et KD Bis ند‎ ٤ 
Ang) وحدنا ابو بک ا‎ ©) gi آنا ابر‎ GN تنا عَبْدُ‎ CARA 


o‏ و A 2 0 A Too ora‏ رومع ار مع o‏ ...0 َ‫ ۰ وره 
بن سليمان» Li‏ الشافعي» انا عبد المجيد بن عبد العزيزء عن ابن BP‏ 
أخبرني عب الله بن غثمان بن يم KO‏ ن حفص بن عُمَرَ 
ag‏ أن أئس بْنَ مالك aa‏ قال: صلى PEE WE ANANA‏ 
ل A‏ 1 1 هي م 2 واا م 
فيها بالقراءة فلم يقرا col al A! ian)‏ ولم يقرا بها 
NIE 2‏ © 2207 ه وصلاه 0720 LEG - 1 PA bo‏ ټی 
للسورة التي dada‏ ولم يكبر حين يهوي a‏ قضى تلك الصلاة. فلما 

و ږو ها عه و 7 s? p‏ و سا r‏ 
سلم اداه من سمع ذلك من المهاجرين وَالأنصّار من کل مَكان: يا 

3- ر a‏ 0 هو د تمك ل يني yg‏ 1 4 $ 4 
مُعَاویق أسرّقت a‏ قال: فلم Jas‏ بَعْدَ ذلك إلا قرأ بتر 

ga‏ مص ص و 0 اا در او ړو د رور 20 ره 
Gen‏ لأ القرآن وللسورة التي Mada‏ وكبر حين يَهوئ 

MAN a 

-b‏ ت 
Abu Bakar An-Naisaburi menceritakan kepada kami, Al‏ .1174 
Hasan bin Yahya Al Jurjani menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq‏ 
menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij memberitahukan kepada kami‏ 
{h} Abu Bakar menceritakan kepada kami, Ar-Rabi' bin Sulaikan‏ 
menceritakan kepada kami, Asy-Syafi'i memberitahukan kepada .‏ 
kami, Abdul Majid bin Abdul Aziz memberitahukan kepada kami,‏ 
dari Ibnu Juraij, Abdullah bin Utsman bin Khutsaim mengabarkan‏ 
kepadaku, bahwa Abu Bakar Hafsh bin Umar mengabarkan‏ 
kepadanya, bahwa Anas bin Malik mengabarkan kepadanya, ia‏ 
mengatakan, “Mu'awiyah melaksanakan suatu shalat di Madinah, lalu‏ 
ia menyaringkan bacaan namun tidak membaca “Bismillaahir‏ 


1144 Isnadnya lemah: Saya katakan: Al Hakam Al Ubulli lemah. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


rahmaanir rahiim? pada Ummul Qur'an (surah Al Faatihah) dan juga 
tidak membacakannya untuk surah setelahnya, serta tidak bertakbir 
ketika turun (hendak suju) hingga shalat itu selesai dilaksanakan. 
Selesai salam, orang-orang dari golongan Muhajirin dan Anshar yang 
mendengarnya, memanggilnya dari setiap tempat, “Wahai Mu'awiyah, 
apakah engkau telah mencuri (dari) shalat atau engkau lupa?” Setelah 
itu, tidak pernah lagi ia melakukan shalat kecuali dengan membaca 
“Bismillaahir rahmaanir rahiim” pada Ummul Qur'an (surah Al 
Faatihah) dan surah yang setelahnya serta bertakbir ketika turun 
untuk sujud.” 145 Semua perawinya tsigah. 


م 
رو 3 0227030352 o-‏ 


GAS - ٥‏ القاضي أَبْوْ الطاهر محمد ب أَحْمّدَ ب نصر وأحمد بُ 


EL محمد‎ YA نا‎ IG a بن‎ CA 


s P 


P . 
. 


JAN yg‏ عبد بن راع عن اينه عن ran‏ مهاري 
ن آي agi o‏ باس bab‏ 
TAB AIA‏ ورا با الكتاب. SE‏ 
AA‏ أنه GANG Dj pe‏ من تاحيّة لمحد SIA AE‏ 
OK‏ يا oo GË MIN JAM ya) Hah Tya‏ به 


۱ 
. 
. 
۸ 
- 
° 
٠. 


AIM) GAN 


1175. Al Qadhi Abu Ath-Thahir Muhammad bin Ahmad bin 
Nashr dan Ahmad bin As-Sindi bin Al hasan menceritakan kepada 
kami, keduanya mengatakan: Ja'far bin Muhammad Al Firyabi 


1145 Ignadnya lemah: HR. Asy-Syafi'i di dalam Al Umm (1/177) cetakan Dar Al 
Ghad Al “Arabi. Saya katakan: Abdul Majid bin Abdul Aziz, menurut Ad- 
Daraguthni, “Tidak dapat dijadikan argumen dan tidak dianggap.” Sementara 
Ibnu Hibban mengatakan, “Layak ditinggalkan, haditsnya mungkar sekali, ia 
kerap membalikkan berita dan meriwayatkan khabar munkar dari orang-orang 
yang terkenal.” 


— Sunan Ad-Daraguthni 


menceritakan kepada kami, Abu Ayyub Sulaiman bin Abdurrahman 
menceritakan kepada kami, Isma'il bin Ayyasy menceritakan kepada 
kami, Abdullah bin Utsman bin Khutsaim menceritakan kepada kami, 
dari Isma'il bin Ubaid bin Rifa'ah, dari ayahnya, dari kakeknya: 
Bahwa Mu'awiyah bin Abu Sufyan datang ke Madinah untuk haji atau 
umrah, lalu ia shalat mengimami orang-orang, namun ia tidak 
membaca “Bismillaahir rahmaanir rahiim” ketika mengawali bacaan 
Al Our'an dan ketika membaca Ummul Kitab (surah Al Faatihah). 
Selesai shalat, orang-orang Muhajir dan Anshar mendatanginya dari 
setiap sudut masjid, lalu mereka berkata, “Apakah engkau 
meninggalkan shalatmu wahai Mu'awiyah, atau engkau lupa 
(membaca) “Bismillaahir rahmaanir rahiim'?” Kemudian ketika 
mengimami mereka pada shalat yang lainnya, ia membaca 


. . D . .. , sl 1 
“Bismillaahir rahmaanir rahiim ’, “1146 


قال RAN‏ وقد رَوَى الْجَهْرَ ب DPI)‏ 


r 
مه رټوم‎ $o, o r, e T 


Ha Cs ومن رواحه غير من سميئاء‎ A حماعة من‎ Bi 
ذكرَةُ‎ DA ها هتا عَلَى‎ UAN في باب الْحَهْر بها مفرداء‎ Wb 
iya في ذلك الْمَوْضع أحَاديث‎ US وَكذلك‎ a للاختصار‎ b 


para RA GAN p S 88 أمْحَاب الى"‎ a 
A 
اللّه.‎ 


Syaikh mengatakan, “Telah diriwayatkan (pembacaan) 
“Bismillaahir rahmaanir rahiim' secara nyaring dari Nabi SAW oleh 
sejumlah sahabat beliau dan para istri beliau selain yang kami 
sebutkan. Hadits-hadits mereka kami cantumkan tersendiri pada bab 
tentang menyaringkan bacaan, adapun di sini kami cukupkan dengan : 
apa yang telah kami kemukakan supaya lebih ringkas dan ringan. 
Demikian juga yang kami sebutkan pada bagian hadits-hadits tentang 
menyaringkan bacaan yang bersumber dari para sahabat Nabi SAW 


146 Isnadnya lemah: Saya katakan: Isma'il bin Ayyasy Al Himshi jujur dalam 
meriwayatkan dari penduduk negerinya sendiri, namun untuk yang lainnya 
kacau. Sedangkan riwayat ini termasuk salah satunya. Adapun Isma'il bin 
Ubaid bin Rifa'ah maqbul (riwayatnya dapat diterima), At-Tagrib (1/73). 


Sunan Ad-Daraguthni — 


dan para pengikut mereka serta generasi pengganti mereka 
rahimahumullah.” 


o دءةه‎ go د‎ 3.03 3, 


pl Bas - 1۱1۷٦‏ الأزرق يوسف بن يُعقوب بن إسحاق بن 
EES Ea Jl‏ 5 5 نتا تتا ابن NN ea‏ عن IE‏ بن عبد 
سَ هورم ofo‏ رو o ٤‏ ور همه ه y ox.‏ ستل توه an Lg nl‏ 
LI‏ عن أبيه؛ عن أبي هريرَة» عن رَسُول الله ه8 أنه قال: من صلى 
Bata‏ لم يقرأ فيه بام القران فو تاج ph‏ قال: فقلت: UG‏ 
ورو 2 0 ké B3‏ وو سوه 
هُريْرَة MSN A‏ قال: Pa‏ 
تفسك YP‏ سمت IG‏ الله 4# يقول: JG‏ الله LS‏ 


‫َّ 4 5 Cd 
r 0 سم‎ orr e 07 


الملا بيني وبين عَبْديْ نصفين» فنصفها لَهُ. يقول: عَبْديْ Bp‏ 57 
الصلاة Sih Ga sA PN‏ 2 دي يفول«( الب كه 


ډرو دم 


رَبّ نت( قأقول: حمدني عَبدي» 4 Ki PM Jas‏ 
فأقول اك ىع عبدي» 2 Eeey Ky) Ji‏ 


07 . 144 م 


عَبْدي» ' ثم قول Amis Lu, 2 an) ٠‏ فهّذه الآية بيني وبين 
عَبْديْ نصفين. وآخر gal) asa HP‏ سأل. 


1176. Abu Bakar Al Azrag Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq bin Al 
Buhlul menceritakan kepada kami, kakekku menceritakan kepadaku, 
ayahku menceritakan kepada kami, Ibnu Sam'an menceritakan kepada 
kami, dari Al “Ala' bin Abdurrahman, dari ayahnya, dari Abu 
Hurairah, dari Rasulullah SAW, bahwa beliau bersabda, “Barangsiapa 
melakukan suatu shalat tanpa membaca Ummul Our'an (surah Al 
Faatihah) di dalamnya, maka shalatnya itu kurang (tidak lengkap), 
tidak sempurna.” Lalu aku tanyakan kepada Abu Hurairah, 
“Bagaimana bila aku (shalat) bersama imam?” Ia menarik lenganku, 
lalu berkata, “Bacalah itu di dalam hatimu, sesunguhnya aku telah 
mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Allah ‘Azza wa Jalla 


— Sunan Ad-Daraguthni 


berfirman, 'Sesungguhnya Aku telah membagi shalat antara diri-Ku 
dan hamba-Ku menjadi dua paruh, yang mana separuhnya adalah 
miliknya." Bila hamba-Ku membuka shalat dengan “Bismillaahir 
rahmaanir rahiim' [Dengan menyebut nama Allah, yang Maha 
Pengasih lagi Maha Penyayang) berarti hamba-Ku telah menyebut- 
Ku. Lalu mengucapkan, “Alhamdu lillaahi rabbil “aalamiin? (Segala 
puji bagi Allah, Rabb semesta alam), maka Aku ucapkan, "Hamba-Ku 
memuji-Ku.' Kemudian ia mengucapkan, “Arrahmaanir rahiim 
(Maha Pemurah lagi Maha Penyayang), maka Aku ucapkan, “Hamba- 
Ku memuja-Ku.' Kemudian ia mengucapkan, “Maaliki 17 
(Yang menguasai hari pembalasan), maka Aku ucapkan, “Hamba-Ku 
mengagungkan-Ku.' Kemudian ia mengucapkan, “Iyyaaka ٧۳64 
waiyyaaka nasta'iin” (Hanya Engkaulah yang kami sembah dan 
hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan). Ayat ini 
antara Aku dan hamba-Ku dua paruh, dan bagian akhir surah untuk 
hamba-Ku, dan bagi hamba-Ku apa yang ia minta” 47 
الحَديْث. وقد‎ Dya بن سَمْعَانء وَهُوَ‎ NG Gi ابن سمعان هو عبد الله‎ 
5 وم 0 سم‎ + - 9 - 
منهم‎ PAN a II رَوَى هذا الحَديث حَمَاعَة من الثقات عَنِ‎ 
عَجْلان‎ AG EA وَرَوْحٌ بْنْ القاسم وَابْنْ‎ SA y مالك بن أئس‎ 
هر‎ 0). 020 56 KEN د‎ T o- È o k ی ر ا ° ° وه‎ 
أويس وغيرهم على اختلاف منهم في الإستاذ‎ lg وَالحَسٌن بن الحر‎ 


واثقاق مِنْهُمْ على A adi ali‏ أحَدٌ منْهُمْ في aan‏ (بتر الله 


لحن HE Ci‏ عَلَى خلاف ما رَوَاهُ ابْنْ سَمْعَان 


بالصواب. وله El‏ 

Ibnu Sam'an adalah Abdullah bin Ziyad bin Sam'an, haditsnya : 
ditinggalkan. Hadits ini telah diriwayatkan oleh segolongan perawi 
tsiqah dari Al ‘Ala’ bin Abdurrahman, di antaranya adalah: Malik bin 
Anas, Ibnu Juraij, Rauh bin Al Qasim, Ibnu Uyainah, Ibnu Ajlan, Al 
Hasan bin Al Hurr, Abu Uwais dan lain-lain dengan sedikit perbedaan 


"87 Isnadnya sangat lemah: Saya katakan: Abdullah bin Ziyad bin Sam'an matruk 
(riwayatnya ditinggalkan), Abu Daud dan yang lainnya menuduhnya, 4t- 
Tagrib (1/16). 


Sunan Ad-Daraguthni — 


dalam isnadnya namun matannya sama, yang mana tidak seorang pun 
dari mereka yang di dalam hadits ini menyebutkan “Bismillaahir 
rahmaanir rahiim.” Kesamaan mereka dalam menyelisihi periwayatan 
hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Sam'an adalah lebih benar. 
Wallahu a'lam. 


lo 2 30 35. له‎ BD. و‎ 20 - 


NNVV‏ — حل نا يَحبَى بن مُحَمّد ji‏ صاعد وَمُحَمَدُ بن ملد قالاً: نا 
TK‏ یاد لكي إن كش اجر 


03 3 30 07 در هو 


اځ ٿن آي e‏ عن سيد ٿن يي سيد لري عن أب IE TA‏ 
قال رَسُول الله 3 p‏ قرام (SU‏ فَافْرَعوا GAME)‏ 
G Ki‏ م oa‏ وام KEN | . SA EA‏ 


Ana GI RI 


1177. Yahya bin Muhammad bin Sha'id dan Muhammad bin 
Makhlad menceritakan kepada kami, keduanya mengatakan: Ja'far bin 
Mukram menceritakan kepada kami, Abu Bakar Al Hanafi 
menceritakan kepada kami, Abdul Hamid bin Ja'far menceritakan 
kepada kami, Nuh bin Abu Bilal mengabarkan kepadaku, dari Sa'id 
bin Abu Sa'id Al Magburi, dari Abu Hurairah, ia mengatakan, 
“Rasulullah SAW bersabda, “Apabila kalian membaca ‘alhamdu 
lillaah' maka bacalah 'Bismillaahir rahmaanir rahiim , 
sesungguhnya itu adalah Ummul Qur'an (induknya Al Qur'an), 
Ummul Kitab (induknya Al Kitab), dan As-Sab 'ul Matsani (tujuh ayat 
yang diulang-ulang), sedangkan “Bismillaahir rahmaanir rahiim 
adalah salah E عاك‎ 


PAN aling هُرَيْرَة‎ a 
1148 Isnadnnya hasan: HR. Ibnu Al Jauzi di dalam At-Tahgig (1/346). Saya katakan: 


Abdul Hamid bin Ja'far jujur namun kadang mengira-ngira dan dituduh 
penganut gadariyah, At-Tagrib (1/468). 


— Sunan Ad-Daraguthni 


Abu Bakar Al Hanafi mengatakan, “Kemudian aku berjumpa 
dengan Nuh, lalu ia menceritakan kepadaku, dari Sa'id bin Abu Sa'id 
Al Magburi, dari Abu Hurairah, seperti itu dan tidak me-marfu '- 


o كر ع‎ Pe AA 


r 


َد وة بن حقاش قالا: ا وقرئ عَلّى 
عبد الله GAN LA yi‏ با اة سر د و يى GAN‏ 


4 to. AS r 07 0 PA . PANA 
SAWA Api Png د کی ن عبد الله ب أبي‎ sa 


PA san) ت‎ a) 7 ra إذا 7۶ يقح‎ Ba da کا کان‎ tió 


kad C4 


الخ الْحَمَد لله تدك ملت Prov LENGAN‏ ره 


وو ۸ ` دس ير in‏ 


واللفظ لعبد الله بن مُحَمّد. pare ah‏ وک 


N 


bé‏ قال عبد 


Se e 


۱ 


بن محَمّد: Perda‏ راد فيه is‏ 

1178. Dibacakan kepada Abdullah bin Muhammad bin Abdul 

Aziz dan aku mendengarkan: Abu Khaitsamah menceritakan kepada 
kalian. Dan dibacakan kepada Ali bin Al Hasan bin Oahthabah dan 
aku mendengarkan: Mahmud bin Khidasy menceritakan kepada 
kalian, keduanya mengatakan: Yahya bin Sa'id Al Umawi 
menceritakan kepada kami. Dan dibacakan kepada Abdullah bin 
Muhammad Al Baghawi dan aku mendengarkan: Sa'id bin Yahya Al 
Amawi menceritakan kepada kalian: Ayahku menceritakan kepada . 
kami, Ibnu Juraij menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Abu 
Mulaikah, dari Ummu Salamah, ia mengatakan, “Adalah Rasulullah 
SAW, apabila membaca, beliau memotong bacaannya ayat per ayat: 
“Bismillaahir rahmaanir rahiim. Alhamdu lillaahi rabbil ‘aalamiin. 
Arrahmaanir rahiim. Maaliki yaumid diin’. 1149 Yafazh ini dari 


18 Isnadnya hasan: Saya katakan: Ibnu Juraij seorang mudallis dan meriwayatkan 
secara mu'an'an. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


Abdullah bin Muhammad. Isnadnya shahih dan semua perawinya 
tsiqah. Abdulaih bin Muhammad mengatakan kepada kami, 
“Diriwayatkan juga oleh Umar bin Harun dari Ibnu Juraij dengan 
menambahkan suatu perkataan di dalamnya.” 


PE ENI - ۹‏ بن مُحَمّد بن صاعد GIS‏ عَمْرُو بن علي تا 
انر شه عر نکد PR‏ ون بعد ور رار کال 
سمغت عبد ni TA ja)‏ عن ابي iA‏ أن الي لل کان 
0 ھب 7 aan‏ | ے وو Dg s1 8 g‏ 2 3 37 
إذا استفتح الصّلاة قال SIN‏ ري KAH‏ سكت a‏ 
کو ره وو ,30 E‏ 9 ر 193 سه Los‏ و 2304 © o £ o,‏ ولودر 
لم يرفعه غير أبي داود عن شعبة» ووقفه غيره من فعل أبي هريرة. 
Yahya bin Muhammad bin Sha'id menceritakan kepada‏ .1179 
kami, Amr bin Ali menceritakan kepada kami, Abu Daud‏ 
menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari‏ 
Muhammad bin Abdurrahman bin Sa'd bin Zurarah, ia mengatakan,‏ 
“Aku mendengar Abdurrahman Al A'raj menyampaikan hadits dari‏ 
Abu Hurairah, bahwa apabila Nabi SAW membuka shalat, beliau‏ 
membaca ‘Alhamdu lillaahi rabbil 'aalamiin” kemudian diam‏ 
sejenak.”!0 Tidak ada yang memarfu kannya selain Abu Daud dari‏ 
Syu'bah, sementara yang lainnya memaugufkannya dari perbuatan‏ 
Abu Hurairah.‏ 


Í- روو هوم‎ 7 2 30 $62 D 4r 


CAS - ۰‏ محمد م هارون ابو حّامد 6 عَمْرُو بن عَلي» ننا ابو 


a‏ عْمَرٌ بن تَبْهَانء Br‏ بن مالك قال: رأيت رَسُول 
y‏ سل E A oo ar,‏ وب sai aia‏ 

1180. Muhammad bin Harun Abu Hamid menceritakan kepada 

kami, Amr bin Ali menceritakan kepada kami, Abu Qutaibah 


menceritakan kepada kami, Umar bin Nabhan menceritakan kepada 
kami, dari Qatadah, dari Anas bin Malik, ia mengatakan, “Aku 


150 Isnadnya hasan. 


— Sunan Ad-Daraquthni 


melihat Rasulullah SAW shalat dengan mengenakan sepasang 


sandalnya dan sepasang khuffnya.” 5" 


دت کا új SS‏ بن ASI‏ تنا عبد الأعلى 3 
داصله لاد بن الد المُقري كنا أمتاط بن تصن عن ادىئ LP‏ 
عبد حير قال: سكل علي غه عن MI‏ فقال: KEY‏ 


BAKAT فقيل لَهُ: إِنّمَا هي ست آيات فقال بتر‎ 
1181. Muhammad bin Al Qasim bin Zakariyya menceritakan 
kepada kami, Abdul A’la bin Washil menceritakan kepada kami, 
Khallad bin Khalid Al Muqri menceritakan kepada kami, Asbath bin 
Nashr menceritakan kepada kami, dari As-Suddi, dari Abd Khair, ia 
mengatakan, “Ali RA ditanya tentang as-sab'ul matsani (ayat yang 
tujuh), maka ia pun menjawab, “(itu adalah) Alhamdu lillaah.' (yakni 
surah Al Faatihah) Lalu dikatakan lagi kepadanya, (Bukankah) itu 
hanya enam ayat?” Ia menjawab, “Bismillaahir rahmaanir rahiim 
adalah satu ayat’. "2 


30. Bab Bacaan Doa yang Mencukupi Bila Tidak Dapat Membaca 
Al Faatihah | 


PAN الله‎ ab ME صاعدء‎ AR SI ES - ۲ 


هد يْ عبْد 1 ae‏ وم Aas‏ بن ابي عَبْد 1 GAN‏ المقرئ BATA‏ 
. لسعيّد قالا: تا سفيان بن KEP‏ عَنْ مسلعر (ح) BALI‏ اب صاعدء É‏ 


r s r r 
PA 203 30 Y, ۶1 سه‎ z< l lorn o% lari o Zar ta و رتو ږو‎ 
G محمد بن عثمان بن كرامة وابو شيبة قالا: نا عبيد الله بن موسىء‎ 


470 م هاوس هوم Ya‏ ر سا رو رو ا o‏ £ دع کله an Pak AH‏ ې 


١٩١١ Jsnadnya lemah: Saya katakan: Umar bin Nabhan lemah, 4t-Tagrib (2/64). 
1152 Jsnadnya lemah: Saya katakan: As-Suddi lemah. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


a)‏ الي هت Sk AL SS‏ من de STAN‏ وقال ابْنْ 


DAN ري م من القرآن» في‎ tgl پا وول اله‎ JG HS 
ول‎ NG Aa, َالْحَمْدُ لله وإ إلا لله‎ cai قل: ان‎ Sg 


NG‏ بالله. قال: فضَم Gie‏ بيده وقال: a‏ لي؟ قال: 


رټ 


: قل: اللَهُمَ اغفر' لي وارحمني واهدني PI‏ وعافني. asi‏ بيده 


se سے‎ 


٢‏ وَقام. 


1182. Yahya bin Muhammad bin Sha'id menceritakan kepada 
kami, Abu Ubaidullah Al Makhzumi Sa'id bin Abdurrahman dan 
Muhammad bin Abu Abdurrahman Al Mugri' menceritakan kepada 
kami lafazhnya dari Sa'id, keduanya mengatakan: Sufyan bin Uyainah 
menceritakan kepada kami, dari Mis'ar (h) Ibnu Sha'id menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Utsman bin Karamah dan Abu Syaibah 
menceritakan kepada kami, keduanya mengatakan: Ubaidullah bin 
Musa menceritakan kepada kami, Mis'ar menceritakan kepada kami, 
dari Ibrahim As-Saksaki, dari Abdullah bin Abu Aufa, ia menuturkan, 
“Seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW lalu menyebutkan bahwa 
ia tidak dapat menghafal sedikit pun dari Al Qur'an —dalam redaksi 
yang dikemukakan Ibnu Uyainah disebutkan:- Lalu orang itu berkata, 
“Wahai Rasulullah, ajarilah aku sesuatu yang mencukupiku dari Al 
Our'an, karena sesungguhnya aku tidak dapat membaca.” Beliau pun 
bersabda, “Ucapkanlah: Subhaanallah, wal hamdu lillaah, wa laa 
ilaaha illallah, waallaahu akbar, wa laa haula walaa guwwata illaa 
billaah. (Maha Suci Allah, segala puji bagi Allah, tidak ada 
sesembahan yang hag selain Allah, Allah Maha Besar, tidak ada daya 
dan kekuatan melainkan dari Allah]. Lalu orang itu berkata dengan 
isyarat tangannya, “Itu semua untuk Tuhanku, lalu mana yang 
untukku?” Beliau pun bersabda, “Ucapkanlah: Allaahummaghfir lii 
warhamnii wahdinii warzugnii wa “aafinii [Ya Allah ampunilah aku, 
sahari ah aku, tunjukilah aku, berilah aku rezeki dan sehatkanlah 
aku)...” 


153 Isnadnya lemah: HR. Abu Daud (832); Ahmad (4/553); Al Baihaqi (2/381); 
Ibnu Al Jarud (82); An-Nasa'i dan Al Hakim (1/241); Ath-Thayalisi (813); 


— Sunan Ad-Daraguthni 


Ed 


ena ana ٣۳‏ مُحَمَّدُ بِنْ عَبْد المَلك بن 


ان 


وا e‏ سنا 9- 0م 


o 1 Mb E عن‎ aa سيان‎ Wi Hn نتا عبد‎ Kota 


ce ٤ و‎ or o - or. r 
ار في‎ 2 Ora A ٢ 8 الله‎ see VJ 
BP حول وَل‎ SG لل‎ KL a صلاتي؟ قال: 5 تقول:‎ 
اغف‎ bal) لي: قال كقول:‎ GS كبر ولا إل إلا الله. قال: هذا لله‎ an, 
Ika úf : ل الله‎ JG واهدني» وعافني.‎ MES لی وارحمني»‎ 

مذ مَل يديه من A‏ وقبض کفيه. 

1183. Abu Muhammad bin Sha'id menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Abdul malik bin Zanjawaih menceritakan kepada 
kami, Abdurrazzag menceritakan kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri 
memberitahukan kepada kami, dari Abu Khalid, dari Ibrahim bukan 
An-Nakh'i-, dari Abdullah bin Abu Aufa: “Bahwa seorang laki-laki 
datang kepada Nabi SAW lalu berkata, “Wahai Rasulullah, 
sesungguhnya aku tidak dapat belajar Al Our'an, lalu apa yang 
mencukupiku di dalam shalatku?” Beliau menjawab, “Engkau 
mengucapkan: Subhaanallah, wal hamdu lillaah, wa laa haula 
walaa guwwata illaa bilaah, waallaahu akbar, wa laa ilaaha 
illallah,. (Maha Suci Allah, segala puji bagi Allah, tidak ada daya 
dan kekuatan melainkan dari Allah, Allah Maha Besar, tidak ada 
sesembahan yang hag selain Allah)” Laki-laki itu berkata lagi, 
“Semua ini untuk Allah, lalu apa yang untukku?” Beliau pun bersabda, 
“Engkau mengucapkan: Allaahummaghfir lii warhamnii warzugnii 
wahdinii wa “aafinii (Ya Allah ampunilah aku, rahamtilah aku, ` 
berilah aku rezeki, tunjukilah aku dan sehatkanlah aku). Lalu 


Rasulullah bersabda, “Adapun ini, telah memenuhi kedua tangannya 
dengan kebaikan.” seraya menggenggamkan kedua telapak 


Ibnu Hibban (477, Mawarid) dari As-Saksaki. Saya katakan: Ibrahim bin 
Abdurrahman As-Saksaki, walaupun termasuk para perawi Al Bukhari, hanya 
saja seorang yang jujur, namun hafalannya lemah, At-Tagrib (1/39). 


Sunan Ad-Daraguthni — 


tang ya”! 


z, 
22 وهس‎ 790, 29 TaS - 5 0 ساپ عو هاعر رن‎ 
2 


ب بن راهيم وسلم بن 
جَنَادَةَ NG‏ تا Ji ٨ 717 ES)‏ الدّالاني يزيد بن عبد 
الرّحْمَنِء عَن AA‏ بن عَبّد JIN‏ السّكسكي» SAP‏ قال: 
جَاء رل إلى IG BA‏ يا YA AIA‏ أستطيعٌ أن IT‏ من 
القرآن en‏ عَلْسِيْ مَا ريني مثۀ. قَالَ: UP‏ يسنم ال LA‏ لل وَل 
له إلا الله والله SL‏ قال: يا رَسُوْلَ الله BE Ah‏ 


1184. Abu Muhammad bin Sha'id menceritakan kepada kami, 
Ya'gub bin Ibrahim dan Salm bin Junadah menceritakan kepada kami, 
keduanya mengatakan: Waki’ mengabarkan kepada kami, Sufyan 
menceritakan kepada kami, dari Abu Khalid Ad-Dalani Yazid bin 
Abdurrahman, dari Ibrahim bin Abdurrahman As-Saksaki, dari Ibnu 
Abi Aufa, ia menuturkan, “Seorang laki-laki datang kepada Nabi 
SAW lalu berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tidak dapat 
menghafal sesuatu dari Al Our'an, ajarilah aku apa yang mencukupiku 
darinya.” Beliau pun bersabda, “Ucapkanlah: Bismillaah, wal hamdu 
lillaah, wa laa ilaaha illallaah, wallaahu akbar (Dengan menyebut 
nama Allah, segala puji bagi Allah, tidak ada sesembahan yang hag 
selain Allah, dan Allah Maha Besar} Laki-laki itu berkata, “Ini 
semua untuk Allah, lalu apa yang untukku?” Kemudian disebutkan 
sep erti tadi. 55 


1158 Tsnadnya lemah: lihat keterangan yang lalu. Abu Khalid adalah Ad-Dalani, ia 
jujur namun sering keliru dan suka mentadlis, At-Tagrib (2/416), di samping 
itu ia juga meriwayatkan secara mu'an'an. Sedangkan Ibrahim di sini adalah 
As-Saksaki. Dikeluarkan juga oleh Abu Daud (832) dari Sufyan.. 

1155 Jsnadnya lemah: lihat keterangan yang lalu. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


07 مه ,وو‎ o P 2 7 ° هر‎ o bz Z å 3 


Tas,‏ تأويلهِ- وَما Hb Ali‏ إلا الله oga‏ فى alali‏ يَقُونُونَ :ام 
-A 8 s - - 2‏ 2 

ON‏ فإذا راشم أولتك» فَهُمْ الذيْنَ سهم الله فَاحُدَررُّم 
Isma'il bin Muhammad Ash-Shaffar menceritakan‏ .1185 
kepada kami, Abbas bin Muhammad Ad-Duri menceritakan kepada‏ 
kami, Muhammad bin Abu Al Khashib Al Anthaki menceritakan‏ 
kepada kami, Abdul Jabbar bin Al Ward menceritakan kepada kami,‏ 
ia mengatakan: Aku mendengar Ibnu Abi Mulaikah menuturkan:‏ 
“Aku mendengar Aisyah ditanya tentang suatu ayat di dalam Al‏ 
Our'an, lalu ia mengatakan, “Bismillahir rahmaanir rahiim. Alif laam‏ 
miim. Allaahu laa ilaaha illa huwal hayyul gayyum. Nazzala 'alaikal‏ 
kitaba’ hingga “yattabi'uuna maa tasyaabaha minhu’ sampai ‘amanna‏ 
bihi’. (Os. Aali ‘Imraan (3): 1-7)" Jika kalian melihat mereka, itulah‏ 


1156 “Alif laam miim. Allah, tidak ada Ilah (yang berhak disembah) melainkan Dia. 
Yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluk-Nya. Dia menurunkan 
Al-Kitab (Al Qur'an) kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang 
telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. sebelum (Al 
Our'an), menjadi petunjuk bagi manusia, dan Dia menurunkan Al Furgan. 
Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah akan 
memperoleh siksa yang berat: dan Allah Maha Perkasa lagi mempunyai: 
balasan (siksa). Sesungguhnya bagi Allah tidak ada satu pun yang tersembunyi 
di bumi dan tidak (pula) di langit. Dialah yang membentuk kamu dalam rahim 

1 sebagaimana dikehendaki-Nya. Tidak ada Ilah (yang berhak disembah) 
melainkan Dia, Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dia-lah yang 
menurunkan Al Kitab (Al Qur'an) kepada kamu. Di antara (isi)nya ada ayat- 
ayat yang muhkamat itulah pokok-pokok isi Al Qur'an dan yang lain (ayat- 
ayat) mutasyaabihaat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong 
kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat yang 
mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari ta wilnya, 


Sunan Ad-Daraguthni — 


mereka yang telah Allah sebutkan, maka waspadalah terhadap 
mereka? 5 


31. Bab Perbedaan Riwayat-Riwayat Tentang Menyaringkan 
Bismillaahir raahmaanir raahiim 


رشن رهم و 


Png HAI‏ د دد لله بن مُحَمّد بن عبد JAN‏ الْبموي» نا 


م © سس a‏ 


علي بن ca‏ أنا GA AA‏ عَْ I SG‏ سمغت اس بْنَّ مَالك 


o هو‎ É o o £ 
بر فلم أُسْمَعْ‎ D, a و وبي ټک‎ Dale Cake - JG 
API ب بتر‎ ja أحَدا منْهُمْ‎ 
1186. Abu Al Oasim Abdullah bin Muhammad bin Abdul Aziz 
Al Baghawi menceritakan kepada kami, Ali bin Al Ja'd menceritakan 
kepada kami, Syu'bah dan Syaibah mengabarkan kepada kami, dari 
Oatadah, ia mengatakan: Aku mendengar Anas bin Malik 
mengatakan, “Aku telah shalat di belakang Nabi SAW, Abu Bakar, 
Umar dan Utsman RA, tidak pernah aku mendengar seorang pun dari 
mereka menyaringkan (bacaan) “Bismillaahir rahmaanir rahiim' 68 


323 A وو 5 3-3 ومو‎ Tt as s 


۷ - حدنا حْمَدُ بن الاس Bs‏ عمر بن شبةء نا مُحَمَدُ 


وځ 


نن jin‏ تا شعبة قال: سَمِعْت BG‏ يُحَدّثْ عَنْ انس قَال: vei‏ 


Aa‏ 3 وأبي بكر بكر AS‏ وَعُثمَانَ rt DA EA dh‏ نن 


ud 


padahal tidak ada yang mengetahui ta'wilnya melainkan Allah. Dan orang- 
orang yang mendalam ilmunya berkata, "Kami beriman kepada ayat-ayat yang 
mutasyabihat.'” 

Isnadnya lemah: HR. Abu Daud (45980) dari Abdullah bin Abu Mulaikah dari 
Al Oasim bin Muhammad dari Aisyah secara marfu'. Saya katakan: Abdul 
Jabbar Al Ward jujur namun suka mengira-ngira, Af-Tagrib (1/467). 

Isnadnya shahih: HR. Muslim dalam kitab Jenazah (86/87): An-Nasa'i di 
dalam At-Tathbig dan Ahmad (3/11/164/173/275): Ibnu Al Jarud (181) dari 
Oatadah. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


1157 


1158 


ng 


AS In) 


1187. Ahmad bin Al Abbas Al Baghawi menceritakan kepada 
kami, Umar bin Syabbah menceritakan kepada kami, Muhammad bin 
Ja'far menceritakan kepada kami, Syu’ bah menceritakan kepada kami, 
ia mengatakan: Aku mendengar Qatadah menceritakan dari Anas, ia 
mengatakan, “Aku telah shalat di belakang Nabi SAW, Abu Bakar, 
Umar dan Utsman RA, tidak pernah aku mendengar seorang pun dari 
mereka membaca “Bismillaahir rahmaanir rahiim' 73 


ند کو لد دک د D‏ 


. 03 وي‎ Perdana 


PA r co مع م‎ 0 á y 
أت خن شت ل قال تر وطن‎ kalah 


م سيا 
...2 


aa 


Demikian juga yang diriwayatkan oleh Mu'adz bin Mu'adz, 
Hajjaj bin Muhammad, Muhammad bin Bakar Al bursani, Bisyr bin 
Umar, Ourad Abu Nuh, Adam bin Abu Iyas, Ubaidullah bin Musa, 
Abu An-Nadhr dan Khalid bin Yazid Al Mazrafi dari Syu'bah, sama 
seperti ucapan Ghundar dan Ali bin Al Ja'd dari Syu'bah. 
Diriwayatkan juga oleh Waki’ bin Al Jarrah dan Aswad bin Amir dari 
Syu'bah dengan lafazh lainnya. 


Pa BI - ۸‏ الحُسَيْنُ بن Sa JAWA‏ بن AA‏ 
3 رن ھم هو و 


CAS oi AB نا شتت عن قاد رج وخا محمد ن‎ e 
ei نا سيان بْنُ وک تا أبي» عَنْ شت عَنْ ادق عَنْ أئس قال:‎ 
Hoa) ُو ب‎ KG in طمن‎ Kitab ANA حل‎ 


1159 Isnadnya shahih: HR. Muslim dalam kitab Shalat (50), An-Nasa'i, Ahmad dan 
Ibnu Al Jarud (183). 


Sunan Ad-Daraguthni — 


KI 


1188. Al Qadhi Al Husain bin Isma'il menceritakan kepada 
kami, Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Waki’ 
menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari 
Qatadah (h) Muhammad bin Al Qasim bin Zakariyya menceritakan 
kepada kami, Sufyan bin Waki’ menceritakan kepada kami, ayahku 
menceritakan kepada kami, dari Syu'bah, dari Oatadah, dari Anas, ia 
mengatakan, “Aku telah shalat di belakang Nabi SAW, Abu Bakar, 
Umar dan Utsman, mereka tidak menyaringkan (bacaan) “Bismillaahir 


rahmaanir rahiim' "9 
P yi بن اخم‎ na اوري تا‎ Kets - ٩ 


A 2 30 3.0‏ $222 ره و قر 
ga S JÉ Jin i É We‏ وَرَوَاهُ زَيْدُ بُنْ MEI‏ 


عن da‏ فقال: فلم S‏ ; ون وتابعه عبيد لله بن gaya‏ عن 
و وَهَمَامٌ عن 38 
Abu Bakar An-Naisaburi menceritakan kepada kami,‏ .1189 
Muhammad bin Ahmad bin Al Junaid menceritakan kepada kami,‏ 
Aswad bin Amir menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan‏ 
kepada kami, sama seperti yang dikemukakan Waki”. Diriwayatkan‏ 
juga oleh Zaid bin Al Hubab, dari Syu'bah, ia menyebutkan (dalam‏ 
redaksinya): “mereka tidak menyaringkan”. Ubaidullah bin Musa‏ 
menguatkannya dari Syu’ bah dan Hammam, dari Qatadah.''"‏ 


Io r مدع م.م‎ $ 4 o 3 هو‎ LB 


۰ مس ردو رن aaa‏ دد هق 
BBG É ge e SA Ad 3 3‏ فل ت اتس ې 
مالك ول َل ng SAWA‏ 1 رسول Pa Si‏ وأبي SE, a A‏ 


116 Lihat keterangan yang lalu dan yan sebelumnya. 
116١ Lihat keterangan yang lalu. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


د فلم يكوثوا هرون — | AN yA AN‏ < 


1190. Ali bin Abdullah bin Mubasysyir menceritakan kepada 
kami, Ahmad bin Sinan menceritakan kepada kami, Zaid bin Al 
Hubab menceritakan kepada kami, Syu'bah bin Al Hajjaj 
mengabarkan kepadaku, Qatadah menceritakan kepada kami, ia 
mengatakan: Aku mendengar Anas bin Malik berkata, “Aku telah 
shalat di belakang Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar dan Utsman 
RA, mereka tidak menyaringkan (bacaan) “Bismillaahir rahmaanir 


rahiim' »1162 


ني ؟ ورو و هو وار پر Pa ni MULA D‏ 308 د هو 
۱۹۱ - حذثنا الحسين بن يحبى بن عياش القطان» ثنا علي بن مسلم» 
z‏ وروم y,‏ 309 وه ے e Io‏ 


ا عبيد الله بن موسىء ا شعبة وَهَمَام BS SN‏ عن أنس بن 


r 


2 2 مهو وش J‏ ده ہر ص اقل ران . عه 0 2 “oslo‏ 
مَالك: أن رَسُول الله BB‏ وبا بكر وَعْمَرَ اء ESA‏ يَجْهَرُوْنَ ب 


1191. Al Husain bin Yahya bin Ayyasy Al Oaththan 
menceritakan kepada kami, Ali bin Muslim menceritakan kepada 
kami, Ubaidullah bin Musa mengabarkan kepada kami, Syu'bah dan 
Hammam bin Yahya menceritakan kepada kami, dari Oatadah, dari 
Anas bin Malik: “Bahwa Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar RA 


tidak menyaringkan (bacaan) “Bismillaahir rahmaanir rahiim 719 


203 ا سا در رھ مع‎ o 40 رم هم‎ EFE و و‎ Jo. Sc. 
ورواه يزيد بن هارون ويحبى بن سعيد القطان والحسن بن موسى‎ 
„ 407 420 j0. 8 م و2 ؟ ره‎ Ko موو ص‎ o ته رر به‎ N 
عمر الحوضي وعمرو بن مرزوق‎ ri بن السكن‎ a) الأشيب‎ 
4 ره‎ ool” 


: وغيرهم عن شعبة» عن DD‏ عن 
وني | db, pas Ê‏ مال 2 رصم ...5 رور 2 5 
فقالوا: إن رسول الله uh, P‏ بک وعمر) وعثمان» كانوا يفتتحوان 


القراءة ب Samba LL‏ ). وكذلك رُوي عن PAI‏ 


GIE هَذا اللفظ الذي‎ aki 


١162 Lihat keterangan yang lalu. 
1163 Lihat keterangan yang lalu. 


Sunan Ad-Daraguthni — (331) 


عن Aa‏ عر قاد وثابت عَنْ أئس. وكذلك رَرَاهُ عَامّة S3 AI‏ 

مع 30 ee Z2 32 o É‏ ر 

عر BS‏ مهم (laa‏ الدستوائي وسعيد بن ابي عروبة وابان aja Ci‏ 
ر sors‏ ? ره و EH‏ 


Pn SEN اماد لت وا الطويل وايوب‎ AA 


3922 30- روو 3 Bo. 93272 o‏ سار نو م روو مر 


وسعيد بن بشير وَغَيْرُهُمْ. وكذلك رواه yana‏ وهمام» واحتلف عَنْهُمًا في 


agih عن دة وغيرة ع‎ basa Ff ER 
` Diriwayatkan juga oleh Yazid bin Harun, Yahya bin Sa'id Al 
Qaththan, Al Hasan bin Musa Al Asyyab, Yahya bin As-Sakan, Abu 
Umar Al Haudhi, Amr bin Marzug dan lain-lain dari Syu'bah, dari 
Qatadah, dari Anas, selain lafazh yang telah disebutkan tadi, mereka 
menyebutkan (dalam redaksinya): “Sesungguhnya Rasulullah SAW, 
Abu Bakar, Umar dan Utsman membuka/memulai bacaan dengan 
‘alhamdu lillaahi rabbil ‘aalaamiin’.” Demikian juga yang 
diriwayatkan dari Al A'masy, dari Syu'bah, dari Oatadah dan Tsabit, 
dari Anas. Begitu pula yang diriwayatkan oleh umumnya sahabat 
Qatadah dari Qatadah, di antaranya: Hisyam Ad-Dastawa'i, Sa'id bin 
Abu Arubah, Aban bin Yazid Al Aththar, Hammad bin Salamah, 
Humaid Ath-Thawil, Ayyub As-Sakhtiyani, Al Auza'i, Sa'id bin 
Basyhir dan lain-lain. Dan begitu juga yang diriwayatkan oleh 
Ma'mar dan Hammam walaupun lafazh mereka berbeda, namun itulah 
riwayat yang terpelihara dari Qatadah dan lainnya, dari Anas. 


as 2‏ و .365 30 To.‏ و .46 مو - 


d> - ۲‏ محمد بن مخلد es‏ 
ووس ھ۸ 92 197 وو 07 

الأزرق وَمُحَمَّدُ بْنْ عبد المَلك : بن KA Was, DL‏ 
E SA‏ بن pala an‏ نتا يزيد بن هَارُرت أن a‏ 
عر قاد of: RR‏ رشول لله uh, Ai‏ ټک وعم AS OL,‏ 
Opa‏ القرَاءة ب ب Ai BY‏ 

1192. Muhammad bin Makhlad bin Hafsh menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Hassan Al Azrag dan Muhammad bin 


— Sunan Ad-Daraguthni 


Abdul Malik bin Zanjawaih menceritakan kepada kami (hj Abu 
Bakar An-Naisaburi menceritakan kepada kami, Ahmad bin Manshur 
menceritakan kepada kami, mereka mengatakan: Yazid bin Harun 
menceritakan kepada kami, Syu'bah memberitahukan kepada kami, 
dari Oatadah, dari Anas: “Bahwa Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar 
dan Utsman membuka bacaan dengan ‘alhamdu lillaahi rabbil 


, mi 1 
galaamiin”. "1164 


La 


Ka - ۳‏ مُحَمَّدُ Baba Hi‏ محمد بن اسان BoC‏ بن 


86 70 


السكن» 8 ó Obi E Gu‏ عَنْ اس 
قال: TEES al take‏ وبي A‏ وعم وَعْثْمَانَ ن 
COREE Sua Oit AS‏ 


1193. Muhammad bin Makhlad menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Hassan menceritakan kepada kami, Yahya bin As- 
Sakan menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah, Syu'bah dan 
Imran Al Qaththan menceritakan kepada kami, dari Qatadah, dari 
Anas, ia mengatakan, “Aku telah shalat di belakang Rasulullah SAW, 
Abu Bakar, Umar dan Utsman RA, mereka membuka bacaan dengan 
‘alhamdu lillaahi rabbil 'aalaamiin'. "V5 


r 4 d r 


05 Ae 303 r 2 


Hit - 4‏ مُحَمِّدُ ِن op OG‏ نابت سوا ووه 
الواحد بن شَرِيِك» WA WA a É‏ ره نا AI‏ تا الأوزاعي» عَن 


2 


إسْحَاقَ بن عند الله بن أب طَلْحَقَ عَنْ أئس الً: oi ka‏ 
رَسُول الله #ققاء وبي بک وعم ASI ota‏ سف يستفتحون بام anal‏ 


1 Isnadnya shahih: HR. Al Bukhari dalam kitab Adzan (743) tanpa redaksi “dan 
Utsman’; Muslim dalam kitab Shalat (399), Abu Daud (782): At-Tirmidzi 
(246): An-Nasa'i (2/133); Ad-Darimi (1/311); Ibnu Majah (813); Malik (1/81): 
Ahmad (3/264); Ibnu Khuzaimah (498) dari Qatadah. 

165 Lihat keterangan yang lalu. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


1r z 


1194. Muhammad bin Utsman bin Tsabit Ash-Shaidilani 
menceritakan kepada kami, Ubaid bin Abdul Wahid bin Syarik 
menceritakan kepada kami, Hisyam bin Ammar menceritakan kepada 
kami, Al Walid menceritakan kepada kami, Al Auza'i menceritakan 
kepada kami, dari Ishag bin Abdullah bin Abu Thalhah, dari Anas, ia 
mengatakan, “Kami shalat di belakang Rasulullah SAW, Abu Bakar, 
Umar dan Utsman, mereka membuka (bacaan) dengan Ummul Qur'an 
(Al Faatihah) pada bagian bacaan yang dinyaringkan. si 


292302 Ge PA ba, 20 709, ۶ رر 97 ه٥ ۶ ه‎ o تو‎ PAN 

Wib - ٥‏ أ AA PS‏ ارا > تتا العباس بن يريد 

A z, g Z2 وم و کو اه‎ “Lo. ox 5 PN E aki b 2 

نا غسان بن ian‏ نا ابو مسلمة هو AE‏ 
کر م 20 س z‏ ره صلار و 

انس بن مالك: اکان Tah‏ الله & يستفتح — (الْحَمْدُ á‏ )= 


aa‏ سیر Si,‏ تحن رس ah 3G‏ كَ لتسألنى عَنْ 
شَيء ما أَحْمَظة وما ساي ei ab t a‏ کان رَسُوْلَ الله فك 


و 
يصَلي في النَعلين؟ قال: لَعم. هذا NEH‏ صَحيح. 
Abu Bakar Ya’qub bin Ibrahim Al Bazzaz menceritakan‏ .1195 
kepada kami, Al Abbas bin Yazid menceritakan kepada kami,‏ 
Ghassan bin Mudhar menceritakan kepada kami, Abu Maslamah yaitu‏ 
Sa’id bin Yazid Al Azdi menceritakan kepada kami, ia mengatakan:‏ 
Aku tanyakan kepada Anas bin Malik, “Apakah Rasulullah SAW‏ 
membuka (bacaan) dengan “alhamdu lillaahi rabbil ‘aalaamiin’ atau‏ 
dengan “Bismillaahir rahmaanir rahiim’?’ Ia menjawab, “Sungguh‏ 
engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu yang aku tidak‏ 
mengingatnya, dan tidak ada seorang pun yang pernah‏ 
menanyakannya kepadaku sebelummu.' Lalu aku tanyakan, “Apakah‏ 
Rasulullah SAW shalat dengan mengenakan sepasang sandal?” Ia‏ 
menjawab, “Ya?” Isnadnya shahih.‏ 


1166 Lihat keterangan yang lalu. 
1167 Isnadnya shahih: HR. Ibnu Al Jauzi di dalam At-Tahgig (1/351) dari jalur 


— Sunan Ad-Daraguthni 


32. Bab Wajibnya Membaca Ummul Kitab (Surah Al Faatihah) di 
dalam Shalat di Belakang Imam 


x 
N 
` 
۱ 


رور هر o ٤‏ هوم o sa. 3 -o f‏ غه o ož‏ ت an Ia‏ 
KAS‏ بن ابي مُوسى التهرتيري حَدَنهُم تا أيوب بن محمد الوزانء ا 
و .35 و و © 


.0 مدوم YG PAG‏ 2 پچ o-‏ با ه o‏ ° وره 

53 se pi 5 a 1 7 3 2 RS a 7 A 2073 0 و‎ A” 
صلاة و بة‎ ke قال: قال رَسُول الله 6#: من‎ aga عَطای عَنْ أبئ‎ 
مان‎ si 4 - 9 PA £ ۸ 8. 2 an 7 < مر 0 - سرو و‎ 
التهى إلى أم القرآن‎ ag بفاتحة الكتاب في سكتاته»‎ Ga GUY pa 


So Fo‏ 3 30352 سا 


فقد SA‏ محمد بن عبد الله بن KS‏ ضعيف. 


1196. Abu Muhammad Yahya bin Muhammad bin Sha'id 
mengabarkan kepada kami dengan cara dibacakan kepadanya, bahwa 
Muhammad bin Abu Musa An-Nahratiri menceritakan kepada 
mereka, Ayyub bin Muhammad Al Wazzan menceritakan kepada 
kami, Fadih bin Ishag Ar-Raggi menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Abdullah bin Ubaid bin Umair menceritakan kepada 
kami, dari “Atha', dari Abu Hurairah, ia berkata, “Rasulullah SAW 
bersabda, “Barangsiapa melaksanakan shalat fardhu bersama imam, 
maka hendaklah ia membaca Fatihatul Kitab (surah Al Faatihah) 
dalam diamnya, dan barangsiapa yang membaca Ummul Qur'an 
(surah Al Faatihah) maka sudah mencukupinya' "98 Muhammad bin 
Abdullah bin Ubaid lemah. 


NAN‏ دنا ابو سكن الا لع لحسین بن أَحْمَدَ من کتابه ا 
y o- ° br D‏ ه ,< A o £ pa‏ 2 ° ا o foL‏ 
ِسْحَاقَ الشيباني» عَنْ جَوَّاب انيمي وَإِبْرَاهيِمَ بن مُحَمّد با لمكشن :عن 


” 


Ghassan bin Mudhar. : 

"8 Isnadnya lemah: HR. Al Hakim (1/238); Al Baihaqi di dalam Juz ul Oira'ah 
(hal. 54) dari Muhammad bin Abdullah bin Ubaid. Saya katakan: Muhammad 
bin Abdullah bin Ubaid Al-Laitsi lemah. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


الحارث بن Ain‏ عن يزيد بن شريك: AA‏ سَأل Jab‏ عن القراءة Cal‏ 


o قال:‎ KE كنت‎ Of) فقال: اقرا بفاتحة الکتاب. قلت:‎ eyi 
- 2a ° 2 2 ۰ وه‎ 3 
كلهم ثقات.‎ NG) DA كنت أنًا. قلت: وإن جَهَرْت؟ قال: وان‎ 
1197. Abu Sa'id Al Ishthakhari Al Husain bin Ahmad 
menceritakan kepada kami dari kitabnya, Muhammad bin Abdullah 
bin Naufal menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada 
kami, Hafsh bin Ghiyats menceritakan kepada kami, dari Abu Ishag 
Asy-Syaibani, dari Jawwab At-Taimi dan Ibrahim bin Muhammad bin 
Al Muntasyir, dari Al Harits bin Suwaid, dari Yazid bin Syarik: 
“Bahwa ia menanyakan kepada Umar tentang membaca di belakang 
Imam, ia pun menjawab, “Bacalah Fatihatul Kitab (surah Al 
Faatihah).” Lalu aku berkata, “Walaupun engkau (sedang membaca)?” 
Ia menjawab, “Ya, walaupun aku (sedang membaca). Lalu aku 
katakan lagi, “Walaupun engkau sedang menyaringkan bacaan?” Ia 
menjawab, “Ya, walaupun aku menyaringkan bacaan’.”!!® Semua 
perawinya tsigah. 


a‏ و 


r 3 02 P 20 r, 
ai محمد بن القاسم بن زكرياء تنا ابو كريْب» تنا‎ Wa - ۸ 
ري" و‎ NA 2 MEA NG P3 e لا‎ kta - para ٥۰٥ 
IL شريك قال:‎ gi BP بن غياث» عن الشيباني» عن جواب» عَنْ‎ 
وَإِنْ كنت‎ i أن فر قالً:‎ GG الإمّام.‎ Ula عن القراءة‎ ai 
هَذَا‎ ija حَهَرٌت؟ قال: ون‎ ang ألت؟ قال: وان كنت أنا. قلت:‎ 


Eh‏ صحيح. 

1198. Muhammad bin Al Oasim bin Zakariyya menceritakan 
kepada kami, Abu Kuraib menceritakan kepada kami, Hafhs bin 
Ghiyats menceritakan kepada kami, dari Asy-Syaibani, dari Jawwab, 
dari Yazid bin Syarik, ia mengatakan, “Aku tanyakan kepada Umar 
tentang membaca di belakang imam, lalu ia menyuruhku agar 
membaca, lalu aku tanyakan, “Walau pun engkau (sedang membaca)?” 


1169 Isnadnya shahih: HR. Al Bukhari pada bab Membaca di belakang imam (S1) 
dari Asy-Syaibani. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


“Ya. Walaupun aku (sedang membaca)' jawabnya. Lalu aku katakan 
lagi, “Walaupun engkau menyaringkan bacaan?” ia jawab, “Ya, 
walaupun aku menyaringkan bacaan”. 1170 Ini isnad yang shahih. 


É چو وون د ع و سا مُحَمّد الْعَتيق»‎ É - ١8 


Ka A 3 4 0-7 si‏ $ 0 ستان» c‏ - الله بن 
و کے 2 0- o .. ag‏ 3 

1199. harana bin Makhlad menceritakan a اا‎ 
Ibrahim bin Muhammad Al Atig menceritakan kepada kami, Ishag Ar- 
Razi menceritakan kepada kami, dari Abu Ja'far Ar-Razi, dari Abu 
Sinan, dari Abdullah bin Abu Al Hudzail, ia mengatakan, “Aku 
tanyakan kepada Ubay bin Ka'b, “Haruskah aku membaca di belakang 
imam?” ia menjawab, ‘Ya. 


| 
£ 
£ 


b2 3 5 


تا Jap‏ بن 
pa‏ و a‏ عن مُحمد JA Ong‏ 
عن مَحْمُوْد EN gi A‏ لأنْصَارِي وکان AM IK‏ عَنْ BL‏ 1 
a)‏ قال: صلی رَسُرْلَ الله 8# as asah‏ عَلَيْه UB na‏ 
لصف SN (uu‏ ررد ء Jet ad Jó KA‏ 
والله يا رَسُوْلَ الله هَذَا. قال: فلا naš‏ إلا بام LEVERET‏ 
لم يقرأ بهًا. هذا SAS SE‏ 


1200. Abu Bakar Abdullah bin Sulaiman bin Al Asy'ats 
menceritakan kepada kami, Muammal bin Hisyam menceritakan 


(EA  َناَمْيُس عَبْدُ الله بن‎ ERI SNN 


170 Isnadnya shahih: HR. Al Bukhari pada bab Membaca di belakang imam (51) 
dari Asy-Syaibani. 

171 Isnadnya lemah: HR. Al Bukhari di dalam Juz ul Qira ah (no. 53) dari Abu 
Sinan. Saya katakan: Abu Ja'far Ar-Razi jujur namun hafalannya buruk, 4t- 
Tagrib (2/407). 


Sunan Ad-Daraguthni — 


kepada kami, Isma'il bin Ulayyah menceritakan kepada kami, dari 
Muhammad bin Ishag, dari Makhul, dari Mahmud bin Ar-Rabi' Al 
Anshari, yang mana ia pernah tinggal di Iliya', dari Ubadah bin Ash- 
Shamit, ia menuturkan, “Rasulullah SAW shalat Subuh, lalu beliau 
merasa berat membaca (yakni merasa terganggu). Setelah selesai 
beliau berkata, “Sungguh aku melihat kalian membaca dari belakang 
imam kalian Lalu kami menjawab, “Benar, demi Allah wahai 
Rasulullah, tapi pelan.” Beliau bersabda, Janganlah kalian lakukan 
itu, kecuali dengan Ummul Our'an (surah Al Faatihah), karena 
sesungguhnya tidak ada shalat (tidak sah shalat) bagi yang tidak 
membacanya’ .”'” Ini isnad yang hasan. 


030 6 5 Li O 2. 0 oz oor مع‎ PAN 
نتا أحمد بن‎ Ia يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن‎ DH - 0١ 
i Hare 0, 30 3523 X 1 Ze ورو 20 رم‎ 0 


r 0‏ مر PA A r‏ 0 هو ° r‏ 
الإستاد نَحْوَهُ. وقال: SAS‏ تقرعون خلفئ. An‏ يا رسول 
الله. قال: فلا Ya‏ بفاتحة الْكتّابء فَإنّهُ لآ صَلاَةَ إلا بها. 


1201. Yusuf bin Ya’qub bin Ishaq Al Buhlul menceritakan 
kepada kami, Ahmad bin Ali Al Ammi menceritakan kepada kami, 
Umar bin Habib Al Oadhi menceritakan kepada kami, Muhammad bin 
Ishag menceritakan kepada kami, dengan isnad ini, serupa itu, dan ia 
menyebutkan (dalam redaksinya): “Seolah-olah kalian membaca di 
belakangku?” Kami jawab, “Benar, tapi pelan wahai Rasulullah.” 
Beliau pun bersabda, “Janganlah kalian lakukan, kecuali dengan 
Fathihatul Kitab (surah Al Faatihah), karena sesungguhnya tidak ada 
shalat kecuali dengan (membaca)nya.””? 


17 Isnadnya hasan: HR. At-Tirmidzi (311): Abu Daud (823): Al Bukhari di dalam 
Juz 'ul Gira'ah (no. 257), Ibnu Hibban (460, Mawarid) dari Ishaq. 

1173 Isnadnya lemah: Saya katakan: Amr bin Habib Al Qadhi lemah, At-Tagrib 
(2/53). 


— Sunan Ad-Daraguthni 


201 همه ۸ نر وه ر - A‏ وینو و شه فو سا يس س 


وإبراهيم بن يعقوب Para‏ و Ga ye‏ يزيد بن 


هارو نال را هد بن Ga)‏ بهذا 

1202. Ibnu Sha'id menceritakan kepada kami, Ya'qub Ad- 

Dauragi, Ziyad bin Ayyub, Ibrahim bin Ya'gub Al Jauzajani dan 

Ahmad bin Manshur menceritakan kepada kami, mereka mengatakan: 

Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, ia mengatakan: 
Muhammad bin Ishag mengabarkan kepada kami, riwayat ini!” 


- 
o7 HO y ين با 073 و‎ 


cil EI - ۰ Y‏ صاعد ٿا عد الله بن سَعْد عمّى» تا أبي» عن 


ابن اِسُحَاقَ dig Ja a‏ وقال فيّه: فقال: 8 لراک ود 
KAU la‏ إذا جَهَر. is‏ أجل والله يا رَسُوْلَ الله هذا. قال: فلا 
r s6” .. EH 9 0‏ ۸ 22 وور« و 2 7 

تفعلوا إلا PL‏ القرآن, فإنّهُ لا صَلاة لمَنْ لم يقرأ بها 

1203. Ibnu Sha'id menceritakan kepada kami, Ubaidullah bin 

Sa'd menceritakan kepada kami, pamanku menceritakan kepada kami, 
ayahku menceritakan kepada kami, dari Ibnu Ishag, Makhul 
menceritakan kepadaku, riwayat ini, dan ia menyebutkan (dalam 
redaksi yang dikemukakannya): “Sesungguhnya aku melihat kalian 
membaca di belakang imam kalian tatkala ia menyaringkan 
(bacaan).” Kami jawab, “Benar, demi Allah wahai Rasulllah, tapi 
pelan.” Beliau punbersabda, “Janganlah kalian lakukan kecuali 


dengan Ummul Qur'an (surah Al Faatihah), karena sesungguhnya 
tidak ada shalat bagi yang tidak membacanya. Maa 


D Penga PANA 


Bab - ٢٠‏ يَحَيَى AR‏ ا العو 


s0? wa, 2.30330 لد‎ 50 


عَبْدُ الله بن يوسف NE e D‏ حمَيد قال: أخبرني ريد ن 
واقدء 0 مُكحول» عن نافع بن مَحُمُود ی الي الأنصارِي» قال تافع: 


178 Isnadnya hasan. 
NG Isnadnya hasan. Lihat keterangan yang lalu. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


ورا ر ار تاه بيده 


SAT SYA! ابو لعي‎ ALE ai عبادة 8 | الصّامت عن صلا‎ Ust 
وه ورو‎ 25 4 o “ya وره‎ 3 
ابو نعيم»‎ AL La بت المقدس»‎ Bd ونيم‎ OS, 


درد aa a‏ نعيم» رار hi‏ تخر 
بالْقرَاءة» Jaa‏ ا ga‏ با AH oa‏ الصرف» .2 i NAMA‏ 


O rr 


صَنَعْتَ Ma‏ قلا أذرئ al‏ ام سور عاد مله قال: وما ذالك؟ 
قال: Na‏ قر بام القرآن وأو يم Saba‏ قال: G ke Jet‏ 
رَسُوْلَ الله يي Nfa Gan‏ تي يحور ها ajo Lu ih‏ 
ÉG Da‏ اصرف Ole Jai‏ بوَجْهه فقال: هَل ؟ SP r‏ 


بالقرَاءة؟ فقال alad ý Mah‏ ذلك. قال: فلا تفعلواء واا اقول مَا لي 
Ms ora ba‏ بشئء من oTa GG‏ إِذَا Sae‏ إلا بم القرآن. 
Su 4S‏ 

1204. Yahya bin Muhammad bin Sha'id menceritakan kepada 

kami, Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, Abdullah bin 
Yusuf At-Tannisi menceritakan kepada kami, Al Haitsam bin Humaid 
menceritakan kepada kami, ia mengatakan: Zaid bin Wagid 
mengabarkan kepadaku, dari Makhul, dari Nafi? bin Mahmud bin Ar- 
Rabi' An Anshari, ia mengatakan: Nafi menuturkan, “Ubadah bin 
Ash-Shamit melambatkan shalat Subuh, lalu Abu Nu'aim sang 
muadzdzin berigamah untuk shalat, yang mana Abu Nu'aim adalah 
orang yang pertama kali mengumandangkan adzan di Baitul Magdis, 
lalu Abu Nu'aim mengimami orang-orang shalat, kemudian Ubadah 
datang dan aku bersamanya, lalu masuk ke dalam shaff di belakang 
Abu Nu'aim, sementara Abu Nu'aim menyaringkan bacaan, kemudian 
Ubadah membaca Ummul Qur'an (surah Al Faatihah). Setelah selesai, 
aku katakan kepada ubadah, “Engkau tadi melakukan sesuatu. Aku 
tidak tahu apakah itu sunnah, atau engkau memang lupa?” Ia balik 
bertanya, “Apa itu?” “Aku mendengarmu membaca Ummul Our'an 
sementara Abu Nu'aim menyaringkan bacaan.” Ia menjawab, “Benar. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


Rasulllah SAW mengimami kami sebagian shalat yang bacaannya 
dinyaringkan, lalu bacaannya terkacaukan oleh bacaan (lain). Setelah 
selesai beliau membalikkan wajahnya ke arah kami lalu berkata, 
“Apakah kalian membaca ketika aku menyaringkan bacaan?” 
Sebagian kami menjawab, (Benar), sungguh kami melakukan itu.” 
Beliau pun bersabda, “Janganlah kalian lakukan sementara aku 
mengucapkan. Mengapa aku dikacaukan (dalam bacaan) Al Qur`an. 
Janganlah kalian membaca apa pun dari Al Our'an bila aku 
menyaringkan (bacaan), kecuali Ummul Qur'an (surah Al 
Fatihah)’ ١ Semua perawinya tsiqah. 


pa 
r, 


-2 وو‎ o Ia و هو‎ e A و‎ Daae’ A 2 o 
عمرو بدمشق» ننا الوليد بن عتبة» ثنا الوليد بن مسلم» نني غير واحد‎ 
o 1۸ هبر ده‎ 7 0o20 


e -°‏ سه ge.‏ ©ه .30 ه so‏ 2 و 

aa‏ عن SAS‏ عن مَحْمُود عن ابي تعيم: اه 
r r‏ رر هور 2 8 م Ne Ng £ 7 8 á‏ ا 6 اباو 3 2 0 

سمِع عَبَادَة بن الصامت عن النبي RB‏ قال: هل Upi‏ في الصلاة معي . 


Fang Prona r so هی را ضر‎ A3 سه‎ aa 
قلتا: نَعُمْ. قال: فلا تَفعَلوًا إلا بفاتحة الكتاب. قال ابن صّاعد قوله: عن‎ 


D 0. 307 l وور و و سه د بره شم‎ Tag 000 “po 


1205. Abu Muhammad bin Sha’id menceritakan kepada kami, 
Abu Zur’an Abdurrahman bin Amr menceritakan kepada kami di 
Damsyiq, Al Walid bin Utbah menceritakan kepada kami, Al Walid 
bin Muslim menceritakan kepada kami, lebih dari satu orang 
menceritakan kepadaku, di antaranya: Sa'id bin Abdul Aziz, dari 
Makhul, dari Mahmud, dari Abu Nu'aim, bahwa ia mendengar . 
Ubadah bin Ash-Shamit dari Nabi SAW, beliau berkata, “Apakah 
kalian membaca bersamaku di dalam shalat?” “Benar,” jawab kami. 
Beliau pun bersabda, “Janganlah kalian lakukan, kecuali Fatihatul 
Kitab (surah Al Faatihah).” Ibnu Sha'id mengatakan: “Redaksi: Dari 


176 Isnadnya lemah: HR. Al Bukhari di dalam Juz'ul Qira ah (no. 65) dari 
Shadagah bin Khalid dari Zaid bin Wagid. Saya katakan: Nafi” bin Mahmud 
dicoret, At-Tagrib (2/297). 


Sunan Ad-Daraguthni — 


Abu Nu'aim, bahwa yang dimaksud adalah Abu Nu'aim yang 
muadzdzin, bukan sebagaimana yang dikatakan oleh Al Walid dari 
Abu Nu'aim dari Ubadah.''' 


ut ۱٠٢٢‏ ابو و محمد Ap‏ ف AA‏ ا 
aa‏ 5 الزبيدي» عن , مکحو ed‏ عن عَبَادَةَ بن الصّامت Uk : JW‏ رول 


s 2 ۰ / وه‎ 8 z -2 30o o 0 ٩ 
هذا وَتَدْرْسُهُ‎ Sigi AU لله ي: هَل تقرعون معي وأا أَصَلَيْ. فلنا:‎ 
s - بوني 30 ۶ 4 و‎ 2 so دا درد رر‎ $ 

دَرْسا. قال: قلا ترا إلا بام القرآن سرًا في أنفسكم. هذا مُرْسّل. 
Abu Muhammad bin Sha'id menceritakan kepada kami,‏ .1206 
Ahmad bin Al Faraj Al Himshi menceritakan kepada kami, Bagiyyah‏ 
menceritakan kepada kami, Az-Zubaidi menceritakan kepada kami,‏ 
dari Makhul, dari Ubadah bin Ash-Shamit, ia menuturkan,‏ 
“Rasulullah SAW menanyakan kepada kami, “Apakah kalian‏ 
membaca bersamaku ketika aku shalat (mengimami kalian)?” kami‏ 
jawab, “Kami membacanya dengan pelan dan menghayatinya dengan‏ 
seksama.” Beliau bersabda, “Janganlah kalian membaca kecuali‏ 


Ummul Our'an (surah Al Faatihah) secara pelan di dalam hati 
kalian.” 118 Riwayat ini mursal. 


۱٨ 


r 


مځ و و سا 30% ے 3 ر 8 ۶ ه ۸ g‏ مه PAN, o Ér‏ 


۷ - حدثنا بو محمد بن صاعد ثنا محمد بن زنجويه وابو زرعة 
ats‏ الرّحْمَنِ بْنُ عَمْرِو A‏ واللفظ لَهُ قالاً: ا مُحَمَّدُ بن SEN‏ 
ggal‏ تنا صَدقَة بن a‏ واقد عن SPP‏ 
SPI‏ عَنْ افع بن مَحْمُوْد بن da‏ کذا قال: َه سّمعَ ip EGE‏ 
الصّامت يقرأ بام القرآنء وأبو تعَيْم يَحْهَرُ Ka‏ رشك صَتَمتَ 


١ 
En 


117 Isnadnya hasan. Lihat keterangan yang lalu. 


178 Isnadnya lemah lagi terputus: Saya katakan: Ahmad bin Al Faraj Al Himshi 
lemah, Al Mizan (1/516). Adapun Makhul tsigah lagi faqih dan sering 
meriwayatkan secara mursal, namun ia tidak mendengar dari Ubadah. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


رګوه وره 


7 و 0 الات‎ uda قال:‎ di ta 


م ورو إن 


يجهر فيها بالقرَاءة» éb‏ اصرف قال: SA‏ من أحَد را شيك من 
e „Jš trai gka 58 ora‏ لله. فال Ip‏ الله : 


کے 


AN OA A لي‎ ú Jal ut, 
ora ah yı E £ Oa 
1207. Abu Muhammad bin Sha'id menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Zanjawaih dan Abu Zur'ah Abdurrahman bin Amr 
Ad-Dimasygi menceritakan kepada kami, lafazhnya darinya, 
keduanya mengatakan: Muhammad bin Al Mubarak Ash-Suri 
mengabarkan kepada kami, Shadagah bin Khalid menceritakan kepada 
kami, Zaid bin Wagid menceritakan kepada kami, dari haram bin 
Hakim dan Makhul, dari Nafi” bin Mahmud bin Rabi'ah, demikian 
yang dikatakannya: Bahwa ia mendengar Ubadah bin Ash-Shamit 
membaca Ummul Qur'an (surah Al Faatihah) sementara Abu Nu'aim 
menyaringkan bacaan, lalu aku katakan, “Tadi aku melihatmu 
melakukan sesuatu di dalam shalatmu?” Ia balik bertanya, “Apa itu?” 
“Aku mendengarmu membaca Ummul Our'an sedangkan Abu Nu'aim 
menyaringkan bacaan.” Ia menjawab, “Benar. Rasulullah SAW 
mengimami kami sebagian shalat yang dinyaringkan bacaannya, 
selesai shalat beliau bertanya, “Di antara kalian ada seseorang yang 
membaca sesuatu dari Al Qur'an ketika aku menyaringkan bacaan? 
“Benar wahai Rasulullah,” jawab kami, maka Rasululaah SAW 
bersabda, “Aku katakan: Mengapa aku dikacaukan (dalam membaca 

Al Qur`an). Janganlah seseorang dari kalian membaca sesuatu dari . 


Al Qur'an bila aku menyaringkan bacaan, kecuali Ummul 
Qur`an”! 


لم عو اس و drz‏ ار وم Lg‏ 8 ره عاد 
هذا إستاد 3S‏ وَرجَالهُ Lu‏ كلهم. ورواه يحيى التابلتي عن صدقة» 


179 Isnadnya lemah: HR. Ibnu Al Jauzi di dalam At-Tahgig (1/370). Adapun Nafi’ 
bin Mahmud dicoret, At-Tagrib (2/297). 


Sunan Ad-Daraguthni — 


30 v 9 . سه سېا‎ Z202 o £ م سا إن می ده قوعي ه‎ 
Ini isnad hasan dan semua perawinya tsiqah. Diriwayatkan 


juga oleh Yahya At-Tabalti, dari Shadagah, dari Zaid bin Wagid, dari 
Utsman bin Abu Saudah, dari Nafi’ bin Mahmud. 


سپ یه همه هم ° -5 3 1 : 
s P 2 z ” f 1‏ 
ره 3 en‏ هخ 5 1h ó ő ey o-‏ و ور هو اسه o‏ 7- 
الحراني» نا يحيى بن عبد الله بن الضحاكء ثا صدقة» عن ريد بن واقد» 


PE EROS T 


عن JEN‏ سود عَنْ افع oi‏ مَحْمُود قال ei‏ عَبَادَةَ بن 

s8 5 o 9 مه‎ Pa PP P PSA P 
نَحْوَه وقال فيّه: فلا يقرآن أَحَدٌ منكم إلا‎ BT الصٌامت» فذكر عن‎ 
يقرأ بهَا.‎ d iya) لا صَلاَةَ‎ II بقاتحة‎ 


1208. Yahya bin Muhammad bin Sha'id menceritakan kepada 
kami, Sulaiman bin Saif Al Harrani menceritakan kepada kami, Yahya 
bin Abdullah bin Adh-Dhahhak menceritakan kepada kami, Shadagah 
menceritakan kepada kami, dari Zaid bin Wagid, dari Utsman bin Abu 
Saudah, dari Nafi” bin Mahmud, ia mengatakan, “Aku mendatangi 
Ubadah bin Ash-Shamit” lalu disebutkan dari Nabi SAW serupa itu, 
dan disebutkan di dalamnya: “Maka janganlah seseorang di antara 
kalian membaca kecuali Fatihatul Kitab (surah Al Faatihah), karena 
sesungguhnya tidak ada shalat bagi yang tidak membacanya.” 


Lag” © 0 7 هم‎ z 2 z 0 7 1 azo © عاد لم‎ © g A ٢ 
lemah العتيق» نا إسحاق بن سليّمَان الرّازي» عن معَاوية بن يَحْيَى» عن‎ 


° er 2 - اا می‎ ۰ 4 5 
مَعَ المَام‎ [jis بن الصامت‎ EE قال: قَام إلى نبي‎ GAN SI ن‎ 
118 Isnadnya lemah: Lihat keterangan yang lalu. Saya katakan: Yahya bin 


Abdullah Ad-Dhahhak Al Babalati lemah, At-Taqrib (2/352). Sedangkan Nafi’ 
bin Mahmud dicoret, At-Tagrib (2/297). 


— Sunan Ad-Daraguthni 


کسوب 


ae‏ ع يچ 


ماي 
راو ار غ 7 2 ze‏ وراو 2972 2 ورو 


وهو ال لص فلت :له AI Ul‏ قر رصح EE‏ 
بالقرَاءة؟ قال: نعم ېه SUSU‏ رَسُول الله Tali ۴ alis BB‏ رَسُوْل الله هت ثم 


35 تعم. قال:‎ ai هَل قرا مع أَحَدُ؟‎ Su a 


Sa ana mak en‏ و ذا 3 PUNI‏ فلا تََرَءِوا مَعَهُ 
إلا بام Sp ora‏ لآ صّلاة لمَنْ لَمْ يقرأ بها بها. معاوية وَاسُحَاةٍ 
خا 


1209. Muhammad bin Makhlas menceritakan kepada kami, 
Ibrahim bin Muhammad bin Marwan Al Atig menceritakan kepada 
kami, Ishag bin Sulaiman Ar-Razi mengabarkan kepada kami, dari 
Mu'awiyah bin Yahya, dari Ishag bin Abdullah bin Abu Farwah, dari 
Abdullah bin Amr bin Al Harits, dari Mahmud bin Ar-Rabi' Al 
Anshari, ia menuturkan, “Ubadah bin Ash-Shamit berdiri di 
sebelahku, lalu ia membaca bersama imam ketika imam sedang 
membaca (yakni menyaringkan bacaan). Selesai shalat aku katakan 
kepadanya, “Abu Al Walid, engkau membaca padahal engkau 
mendengar ia (yakni imam) menyaringkan bacaan?” Ia menjawab, 
“Benar. Sesungguhnya kami pernah membaca bersama Rasulullah 
SAW, lalu Rasulullah SAW keliru, lalu bertasbih. Selesai shalat beliau 
berkata kepada kami, “Adakah seseorang di antara kalian yang 
membaca bersamaku?” Kami jawab, “Ya.' Beliau pun bersabda, 
Sungguh aku heran, aku katakan, bahwa ini adalah yang 
mengacaukanku (dalam membaca) Al Our'an. Bila imam sedang 
membaca, janganlah kalian membaca bersamanya, kecuali Ummul 
Qur'an, karena sesungguhnya tidak ada shalat bagi yang tidak 
membacanya’ 218! Mu'awiyah dan Ishag bin Abu Farwah lemah. 


EM - ٠‏ مُحَمَّدُ بْنُ ملد تا الاس بن محمد الدُوري ا 
an e‏ 07 .0 


Kas‏ بِنْ عبد اوعاب تنا مُحَمُدُ بن عبد الله بن عبيد بن عمير» عن 


181 Jsnadnya lemah: Saya katakan: Mu'awiyah bin Yahya lemah dan Ishag bin 
Abu Farwah juga lemah. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


Te 9‏ حا ؛ يرأ فيه ام لكتاب وُورة مع op‏ ائتهی 


م وراو 


ah a‏ الكتاب ومد Ka na‏ ومن صن له م مع cúl‏ يجهر فلا بفاتحة 


Ka و‎ -2 30 


sa‏ نش Ba‏ بل an‏ ا محمد 
8 عبد الله بن عبد بن ras‏ ضعيف. 
Muhammad bin Makhlad PE kênaa ME Al‏ .1210 
Abbas bin Muhammad Ad-Duri menceritakan kepada kami,‏ 
Muhammad bin Abdul Wahhab menceritakan kepada kami,‏ 
Muhammad bin Abdullah bin Ubaid bin Umair menceritakan kepada‏ 
kami, dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, ia‏ 
mengatakan, “Rasulullah SAW bersabda, ‘Barangsiapa melaksanakan‏ 
shalat fardhu atau shalat sunnah, maka hendaklah ia membaca‏ 
Ummul Kitab (surah Al Faatihah) dan surah (lainnya) bersamanya.‏ 
Bila telah selesai membaca Ummul Kitab, maka telah cukup. Dan‏ 
barangsiapa yang melaksanakan shalat bersama imam yang‏ 
menyaringkan bacaan, maka hendaklah ia membaca Fatihatul Kitab‏ 
(surah Al Faatihah) pada sebagian diamnya, karena bila ia tidak‏ 
melakukannya, maka itu kurang, tidak sempurna” Muhammad‏ 
bin Abdullah bin Ubaid bin Umair lemah.‏ 


EL - ١‏ ابو بكر SA‏ الرَّحْمَنِ بن بشر بن 


£ واو 07 


ji Eoi sate a‏ بن te WW yag‏ عَْمَادَ 
oa‏ 8 7 ه إن وور 7 sr‏ د 2 39 e‏ مس LA‏ 
La‏ عَنْ ابي هريرة: t‏ ل الله SAB‏ أن CP‏ ينادي في 

SG AI إلا بقراءة فاتحّة‎ MY أن‎ LAI 


1211. Abu Bakar An-Naisaburi menceritakan kepada kami, 
Abdurrahman bin Bisyr bin Al Hakam menceritakan kepada kami, 


182 Isnadnya lemah: HR. Ibnu Al Jauzi di dalam At-Tahgig (1/368) dari jalur 
pengarang. Saya katakan: Muhammad bin Abdullah bin Ubaid bin Umar 
lemah, biografinya telah dikemukakan pada hadits no. 1196. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


> ۳ ه۸ 7 7 


Yahya bin Sa'id Al Oaththan menceritakan kepada kami, Ja'far bin 
Maimun menceritakan kepada kami, Abu Utsman An-Nahdi 
menceritakan kepada kami, dari Abu Hurairah: Bahwa Rasulullah 
SAW menyuruhnya untuk keluar menyerukan kepada orang-orang: 
“Bahwa tidak ada shalat kecuali dengan membaca Fatihatul Kitab 
(surah Al Faatihah) atau lebih.” 


- 
o- وو‎ A شا‎ o 2 3 9 AG م‎ 


Was - ۲‏ > بن وم بن بن صاعدء تتا سوار بن عبد عند الله 
روس 2 عا 92 NG‏ و و 8 ۰ 013 - 2 7 37 30 
SA‏ ي وعبد بد AB a‏ ئک CRR‏ ون 


Pn AJB Sya وَاللفظ‎ ES yan وب‎ 
EERE ED o عن مَحْمُوْد بن‎ GANG نا‎ Ka 


ل BA‏ لمن لم تقر بفاتحَة الْكتّاب. SA.‏ 
يوب في حديثه: لا رئ صَلاَةٍ لا يقرا Wa In‏ بفاتحة ASI‏ 


هذا Mah‏ صَحيح. 

1212. Yahya bin Muhammad bin Sha'id menceritakan kepada 

kami, Sawwar bin Abdullah Al Anbari, Abdul Jabbar bin Al “Ala, 
Muhammad bin Amr bin Sulaiman, Ziyad bin Ayyub dan Al Hasan 
bin Muhammad Az-Za'faran menceritakan kepada kami, lafazhnya 
dari Sawwar, mereka mengatakan: Sufyan bin Uyainah menceritakan 
kepada kami, Az-Zuhri menceritakan kepada kami, dari Mahmud bin 
Ar-Rabi', bahwa ia mendengar Ubadah bin Ash-Shamit mengatakan, 
“Nabi SAW bersabda, “Tidak ada shalat bagi yang tidak membaca 
Fatihatul Kitab (surah Al Faatihah).” Ziyad bin Ayyub 
menyebutkan dalam haditsnya: “Tidaklah cukup shalat yang - 
pelakunya tidak membaca Fatihatul Kitab (surah Al Faatihah)” 


1183 Isnadnya lemah: HR. Ahmad (2/428); Ibnu Al Jarud (186); Dikeluarkan oleh 
Abu Daud (819); Muslim dalam kitab Shalat (44) dari hadits Abu Hurairah 
seperti itu. Saya katakan: Ja'far bin Maimun jujur namun sering keliru, At- 
Tagrib (1/133). Al Ugaili mengatakan, “Riwayatnya dari Abu Utsman dari Abu 
Hurairah tentang Al Faatihah tidak ada penguatnya.” 

1184 Tsnadnya shahih: HR. Al Bukhari (756), Muslim dalam kitab Shalat (34). 


Sunan Ad-Daraguthni — 


Ini isnad shahih. 


z 
rh e 


Bis - 1۳‏ ابو مُحَمَّد بْنْ صاعدء SE‏ بن E OGE‏ ْ 


ob, 30 3 30 - 202303 مل ه قمر‎ É 


3 اخبرني يونس بن cha ja‏ عن ابن شهاب» ثم محمود بن الربيع» 
ده 3 Li Kapan á o Le.‏ وو > مال 4 کا vi LENE‏ 
عن soke‏ بن الصامت قال: قال رَسُول الله هت لا صلاة لمن لم يقرأ بام 
„oT ah‏ 

1213. Abu Muhammad bin Sha’id menceritakan kepada kami, 
Ar-Rabi’ bin Sulaiman menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb 
menceritakan kepada kami, Yunus bin Yazid mengabarkan kepadaku, 
dari Ibnu Syihab, Mahmud bin Ar-Rabi' menceritakan kepada kami, 
dari Ubadah bin Ash-Shamit, ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, 


“Tidak ada shalat bagi yang tidak membaca Ummul Qur'an (surah Al 
Faatihah)’ >” 185 


2 رر ځور‎ mo. TS 40 3 2 er r na s óso اا م‎ 

وهدا صحيح أيضا. وكذلك ola)‏ صالح بن كيسان ومعمر والأورّاعي 

2077 رت co‏ 0 2 وساي ووو وار 03 2 : 

وعبد الرحمن بن إسحاق وغيرهم عن الزهري. 

Ini shahih juga. Demikian juga yang diriwayatkan oleh Shalih 

bin Kaisan, Ma'mar, Al Auza'i, Abdurrahman bin Ishag dan lainnya 
dari Az-Zukri. 


CI GE حاتم‎ gl alika بن‎ Mama GAS - ٤ 


E2, 


حابر وَهُوَ HA‏ عَبْد الله قَالَ: قال رَسُولَ الله 8#: byat PEN‏ فَمَا صَتّمَ 
فاصِتَعُوًا. 
Muhammad bin Makhlad menceritakan kepada kami,‏ .1214 


Abu Hatim Ar-Razi menceritakan kepada kami, Al Humaidi 
menceritakan kepada kami, Musa bin Syaibah menceritakan kepada 


185 Lihat keterangan yang lalu. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


kami, dari Muhammad bin Kulaib yaitu Ibnu Jabir bin Abdullah, dari 
Jabir yaitu Ibnu Abdullah, ia mengatakan, “Rasulullah SAW bersabda, 
“Imam bertangung jawab, apa yang dilakukannya, maka lakukalah 
oleh kalian” 6۹6 


قال Al‏ حاتم: هَذَا تَصحيحٌ لمَنْ قال بالقراءة حَلف الامَام. 
Abu Hatim mengatakan, “Ini pembetulan bagi yang‏ 
mengatakan (keharusan) membaca di belakang imam.”‏ 


& Pa en Gta 2 


سي Ap NA Rent‏ 
هم ٨‏ م رنه 30 رم وره - 2 Da‏ که و 39 ند 
gkang Spa SIA‏ د dana‏ 
نا Oa‏ يتت عن GE elga oA‏ خود أن لي 5 


الصّامت: SK‏ قال: آم Pp ora‏ مِنْ َيْرِهَاء وَلَيِسَ Wa‏ 
Pa‏ 

1215. Umar bin Ahmad bin Ali Al Jauhari menceritakan 
kepada kami, Ahmad bin Sayyar Al Marwazi menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Khallad Al Iskandarani menceritakan kepada 
kami, Asyhab bin Abdul Aziz menceritakan kepada kami, Sufyan bin 
Uyainah menceritakan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Mahmud 
bin Ar-Rabi', dari Ubadah bin Ash-Shamit, bahwa Nabi SAW 


bersabda, “Ummul Our'an adalah pengganti bagi yang lainnya, 
namun yang lainnya tidak dapat menggantikannya?" 


Muhammad bin Khalad meriwayatkannya sendirian dari . 
Asyhab, dari Ibnu Uyainah. Wallahu a'lam. 


1186 Isnadnya lemah: HR. Ibnu Al Jauzi di dalam Al Hal (1/436) dari jalur 
pengarang: Al Khathib di dalam kitab Tarikhnya (8/332) dari Al Humaidi. | 
Saya katakan: Tentang Musa bin Syaibah, menurut Ahmad, “Hadits-haditsnya 
munkar.” 

187 Isnadnya lemah: HR. Al Hakim (1/238); Dikeluarkan juga oleh Adz-Dzahabi 
di dalam Al Mizan (4/7488). Saya katakan: Muhammad bin Khallad lemah. 


Sunan Ad-Daraquthni — 


هم و رن Bo 3 5 PA s ĉa‏ 3 و سا 


l tar — 5‏ بن محمد 


عن ابن ai 5 d‏ أن Le‏ دخ کان ام کا ول ا 
Orr o ° Orr‏ 
e‏ يأ التق ار ته کب وُو وفي الأخريين 


‫َّ z 


1216. Isma'il bin Muhammad Ash-Shaffar E 
kepada kami, Abbas bin Muhammad menceritakan kepada kami, 
Abdush Shamad bin An-Nu'man menceritakan kepada kami, Syu’ bah 
menceritakan kepada kami, dari Sufyan bin Husain, dari Az-Zuhri, 
dari Ibnu Abi Rafi’, dari ayahnya: Bahwa Ali RA menyuruhnya, atau 
mengatakan, “Bacalah Fatihatul Kitab (surah Al Faatihah) dan surah 
(lainnya) di belakang imam pada dua raka'at pertama, dan pada dua 
raka'at lainnya (bacalah) Fatihatul Kitab” 


2 00 tag” | ۰ ت‎ A © م‎ ۰ P PANG 
اِسْحَاقَ الصاغاني»‎ ip نتا مُحَمَّدُ‎ G alika ن‎ iah محمد‎ SAS - 7 


PAF AA 1 78 A ANA 2 
الزهري» عن ابن‎ Can قال:‎ ya شت عن ان بن‎ W شاذان»‎ 
LAN < 2 sat 0 7 


A‏ رافغ AP‏ عن على Ai)‏ کان يأمر و يحب- أن يقرأ في 
Par selah‏ في AN SES‏ بفاتحة A‏ وور وفي 


الأعرين بفاتحة الكتاب AA Saka‏ هذا CP non‏ عن شعبة. 


ام مه 


1217. Muhammad bin Makhlad enek kan kepada kami, 


1168 Jsnadnya lemah: HR. Al Bukhari di dalam Juz ul Oira'ah (54) dari Adam dari 
Syu'bah. Saya katakan: Sufyan bin Husain tsigah selain pada Az-Zulri, 
sedangkan haditsnya yang dari Az-Zuhri bukan itu, akan tetapi ia mendengar 
darinya pada musim haji. Ad-Dauri mengatakan dari Ibnu Ma'in seperti itu. Al 
Marwadzi mengatakan dari Ahmad, “Bukan begitu haditsnya dari Az-Zuhri.” 
Ya'qub bin Syaibah mengatakan, “Ia jujur lagi tsigah, namun dalam haditsnya 
ada kelemahan.” An-Nasa'i mengatakan, “Tidak ada masalah padanya kecuali 
pada Az-Zuhri.” Lihat 4t-Thadzib (4/108). Al Hafizh menyebutkan di dalam 
At-Tagrib (1/311), “Ia tsiqah selain pada Az-Zuhri, menurut kesepakatan 
(pandangan) mereka.” 


— Sunan Ad-Daraguthni 


Tn 


Muhammad bin Ishag Ash-Shaghani menceritakan kepada kami, 
Syadzan menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada 
kami, dari Sufyan bin Husain, ia berkata: Aku mendengar Az-Zuhri, 
dari Ibnu Abi Rafi”, dari ayahnya, dari Ali: “Bahwa ia menyuruhnya, 
atau ia menyukai, pada shalat Zhuhur dan Ashar di dua raka'at 
pertama untuk membaca Fatihatul Kitab (surah Al Faatihah) dan 
surah (lainnya), sedang pada dua raka'at lainnya (membaca) Fatihatul 
Kitab, di belakang imam.” Ini isnad shahih dari Syu'bah. 


29 د ورو‎ e وم‎ A 


e ji 


رم 1 


1218. Ibnu Makhlad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Al 
Hajjaj bin Ash-Shalt menceritakan kepada kami, Al Hakam bin Aslam 
menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, 
dengan isnadnya, seperti itu. 0و‎ 


Was - 8‏ ال لْحَسَنْ بن الْحَضر > AE‏ عبد ES SEN‏ 
se lai‏ م 50 ومع 3 7 ه 03 


on‏ رد ل لتر ا ره 
بن بي رَافع قال: : کان علي Ji‏ قرعا في INI ES‏ من APN‏ 
pan)‏ حَلف اَلامَام بفاتحة AI‏ وسُورة. وَهَذَا MEA‏ صّحيْح. 


سا مس اس 


1219. Al Hasan bin Al Khadhir ANAN kepada kami, 
Abu Abdirrahman An-Nasa'i menceritakan kepada kami, Outaibah 
bin Sa'id menceritakan kepada kami, Yazid bin Zurai” menceritakan 
kepada kami, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Ubaidullah bin Abu . 
Rafi”, ia mengatakan, “Ali berkata, “Bacalah pada dua raka'at pertama 
shalat Zhuhur dan Ashar Fatihatul Kitab dan surah (lainnya) di 
belakang Imam”.”!!?! Ini isnad yang shahih. 


1189 Lihat keterangan yang lalu. 
190 Lihat keterangan yang lalu. 
II Jsnadnya shahih. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


33. Bab Tentang Sabda Nabi SAW, “Barangsiapa Mempunyai 
Imam, Maka Bacaan Imam Adalah Bacaannya.” dan Perbedaan 
Riwayat-Riwayat Seputar itu 


o و و‎ A5. 3 PS -3 ه‎ Y o 30 8. PAN 
م ا محمل خرف‎ an a ادا‎ 
۰ 1 03 0 7 Loc o هك‎ ٥ Bag 0 ۸ 2 r 
الواسطي» ننا إسحاق الأزرق» عن أبي حنيفة» عن موسى بن ابي عائشة.‎ 


عَنْ عبد الله بن شدّادء عن حابر قال: قال رَسُوْل الله : مَنْ کان له 
AU‏ فقرَاءة الإمَام له قراءة. 

1220. Ali bin Abdullah bin Mubasysyir menceritakan kepada 

kami, Muhammad bin Harb Al Wasithi menceritakan kepada kami, 
Ishag Al Azrag menceritakan kepada kami, dari Abu Hanifah, dari 
Musa bin Abu Aisyah, dari Abdullah bin Syaddad, dari Jabir, ia 
berkata, “Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa mempunyai imam, 


maka bacaan imam adalah bacaannya” ٨ 


.عه وو .0 01“ ل ° ېريت 105 ° MAN‏ ...202 دص مت 
لم يسنده عن موسى بن بي عائشة LP‏ أبي EIGE ai‏ 
CA‏ ضعيفان. 
Tidak ada yang menyandarkannya pada Musa bin Abu Aisyah‏ 

selain Abu Hanifah dan Al Hasan bin Umarah, keduanya lemah. 


Af Es - ١‏ عبد الله ESA‏ القاسم بن ES‏ الْمُحَارِبي 
aa‏ بن الْعَلآء BAN‏ عَمْرِو عن أب 
حابر بْن عَبْد الله قَالَ: Ko‏ بنا رَسُول الله ق Ki‏ 
Ia‏ من AKA‏ رَسُوْل الله #. E BAN Kb‏ فقال: SA‏ 


1192 Isnadnya lemah: HR. Ibnu Al Jauzi di dalam At-Tahgig (1/364) dengan isnad 
pengarang, Dikeluarkan juga oleh Al Baihagi (2/160); Al Khathib (10/340) dari 
Abu Hanifah. Saya katakan: Abu Hanifah lemah. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


2z 


عن الْقرَاءة عَلْفَ رَسُوْل الله ؟ IS US‏ الله #يك. JG‏ 
te ja Ta 00‏ ان 


عَنْ ابي abg‏ عن ابي حنيفة. 
Abu Abdillah Muhammad bin Al Oashim bin Zakariyya‏ .1221 
Al Muharibi menceritakan kepada kami di Kufah, Abu Kuraib‏ 
Muhammad Al “Ala' menceritakan kepada kami, Asad bin Amr‏ 
menceritakan kepada kami, dari Abu Hanifah, dari Musa bin Abu‏ 
Aisyah, dari Abdullah bin Syaddad bin Al Had, dari Jabir bin‏ 
Abdullah, ia menuturkan, “Rasulullah SAW shalat mengimami kami,‏ 
sementara di belakang beliau ada seorang laki-laki yang membaca,‏ 
maka salah seorang sahabat Rasulullah SAW melarangnya. Setelah‏ 
selesai, keduanya bertengkar, orang pertama berkata, “Engkau‏ 
melarangku membaca di belakang Rasulullah SAW.” Keduanya terus‏ 
bertengkar hingga sampai kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah‏ 
SAW bersabda, “Barangsiapa shalat di belakang imam, maka bacaan‏ 
(imam)nya adalah bacaannya””"'? Diriwayatkan juga oleh Al-Laits‏ 
dari Abu Yusuf dari Abu Hanifah.‏ 


AN‏ سو کر PA‏ $ دور ووي 
وَهْبء تا عَمَّی ا كا لي b‏ سعد عَنْ يَعْقَوْب» عَنِ اْعْمَا عَنْ 
نس لو أي کش عا ځنر ې اب عد کر نې غه 
الله: گن Se‏ قرا لف رَسُوْل الله هه ب KAN SAY‏ 
اک Una‏ 9ه کنا ئ راب( نش ريك 
Jai‏ قال: SA‏ تلات ma‏ کل ذلك Wan‏ 


1222. Abu Bakar An-Naisaburi menceritakan kepada kami, 
Ahmad bin Abdurrahman bin Wahb menceritakan kepada kami, 


1193 Lihat keterangan yang lalu. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


pamanku menceritakan kepada kami, Al-Laits bin Sa'd menceritakan 
kepada kami, dari Ya'gub, dari An-Nu'man, dari Musa bin Abu 
Aisyah, dari Abdullah bin Syaddad bin Al Had, dari Jabir bin 
Abdullah: “Bahwa seorang laki-laki membaca “sabbihisma rabbikal 
a'laa” di belakang Rasulullah SAW. Setelah Nabi SAW selesai 
(shalat), beliau bersabda, “Siapa yang tadi membaca “sabbihisma 
rabbikal a'laa”” Namun orang-orang diam saja, hingga beliau 
menanyakannya tiga kali, namun mereka semua diam saja, kemudian 
seorang laki-laki berkata, “Aku.” Kemudian beliau bersabda, “Aku 
telah. mengetahui bahwa sebagian kalian mengacaukan 
(bacaan)ku” UN 


۳٣‏ - وقال عَبْدُ الله 5 IP AA cs‏ عَنْ حابر بُن عَبْد الله: 


fro f,‏ کاو 


أن رحلا قرا حل الي ف PANDAN PRA‏ 

si عَلْفَ ابي 8 فتذاكرًا ذلك‎ Fat أن‎ puti قال:‎ yadi Gb 

سمع BD‏ فقال رَسُوْل الله : مَنْ صلی GUY ale‏ فان GP‏ 

له قراءة. 

1223. Abdullah bin Syaddad menceritakan kepada kami, dari 

Abu Al Walid, dari Jabir bin Abdullah: “Bahwa seorang laki-laki 

membaca di belakang Nabi SAW dalam shalat Zhuhur dan Ashar, lalu | 

seseorang mengisyaratkan kepada orang tersebut untuk melarangnya. 

Setelah selesai, orang itu berkata, “Mengapa engkau melarangku + 
membaca di belakang Nabi SAW?’ Lalu keduanya berdebat hingga 
Nabi SAW mendengarnya, lalu Rasulullah SAW bersabda, 


‘Barangsiapa shalat di belakang imam, maka bacaan (imam)nya 
CI ال ا‎ 


٧۷ 3 Si Af ARRAY ji 7‏ الإستاد حابرا اع أي 


وره هو« o‏ ره 2,23 ره وو ار 
ورواه يونس بن بكير عن ابي Ai‏ نش ورد ga‏ 


19 Tsnadnya lemah: Lihat keterangan yanglalu. 
1195 Isnadnya lemah: Saya katakan: Abu Al Walid tidak dikenal. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


a a‏ عَنْ جاب عن BD‏ بهڌا. 
Abu Al Walid majhul (tidak diketahui kredibilitasnya), dan‏ 
dalam isnad ini tidak ada yang menyebutkan Jabir selain Abu Hanifah.‏ 
Diriwayatkan juga oleh Yunus bin Bukair, dari Abu Hanifah dan Al‏ 


hasan bin Umarah dari Musa bin Abu Aisyah, dari Abdullah bin 
Syaddad, dari Jabir, dari Nabi SAW, riwayat ini. 


روند دمه ۶ 1 رتت olor 303 303 o‏ ره 


‫َ 0 z £ FA 

٤‏ - حدنا به احمد بن محمد بن سعید» نا يوسف بن يعقوب بن 
A 2 03, cof o £‏ ره 3 2,923230 2 و 40 وهو وره کس تاه EU‏ 
أبي الأزهر التيمي» ننا عبيد بن يعيش» ننا يونس بن بكيرء ننا أبو حنيفة 
8 ددعم .و Sa Ta‏ بو A.‏ وړم رومع So‏ "ار ere o‏ ا 
وا ن بن عمارة بهذا. الحسن بن عمارة متروك الحديث. وروى هذا 
e Zas- 3 4 EEE. oT‏ وس ” ومع قم ل o Éo no...‏ - 
الحديث سفيان الثوري وشعبة وإسرائيل بن يونس وشريك وأو خالد 
KNA‏ كل" الآ و و 2 وير o‏ ا osso.‏ 
الدالاني وابو الاحوص وسفيان بن عيينة وجرير بن عبد الحميد وغيرهم 


عن مُوْسَى بن ابي عائشة» عن عبد الله بن Napa NA‏ عن BI‏ 
وهر Lokah‏ 

1224. Ahmad bin Muhammad bin Sa'id menyampaikannya 
kepada kami, Yusuf bin Ya'gub bin Abu Al Azhar At-Taimi 
menceritakan kepada kami, Ubaid bin Ya'isy menceritakan kepada 
kami, Yunus bin Bukair menceritakan kepada kami, Abu Hanifah dan 
Al Hasan bin Umarah menceritakan kepada kami, hadits ini. Al Hasan 
bin Umarah haditsnya ditinggalkan. Hadits ini diriwayatkan juga oleh 
Sufyan Ats-Tsuari, Syu'bah, Israil bin Yunus, Syarik, Abu Khalid Ad- 
Dalani, Abu Al Ahwash, Sufyan bin Uyainah, Jarir bin Abdul Hamid 
dan yang lainnya, dari Musa bin Abu Aisyah, dari Abdullah bin - 
Syaddad, secara mursal, dari Nabi SAW, dan itu yang benar. | 


مهد ع دهم وو ر o‏ و رن و و و 


Es بن هشام بن‎ MASA ٿا‎ cal حَدَّننَا محمد بن‎ - ٥ 


سيان بن فل تا محمد ن Jah‏ بن عط hip‏ سَالم بن 


‫َّ 


Sunan Ad-Daraguthni — 


a‏ سو و 


- - 


0 عبد الله عَنْ أيه عن BD‏ قال: مَنْ كان لَه EE RU‏ 
محمد بن الفضل Bp‏ 


1225. Muhammad bin Makhlad menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Hisyam bin Al Bakhtari menceritakan kepada kami, | 
Sulaiman bin Al Fadhl menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al 
Fadhl bin Athiyyah menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari 
Salim bin Abdullah, dari ayahnya, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 
“Barangsiapa mempunyai imam, maka bacaan (imam)nya adalah 
bacaannya” "1 Muhammad bin Al Fadhl matruk (haditsnya 
ditinggalkan). 


- 


دعس 07 ۹7 30 om Lo‏ وه 
NAK‏ سو ومد DI‏ 


NG‏ ا الاس بن ESF‏ بن مزيد أخبرني أ 


407 5 


6 15 الله 


: ې كنا LN‏ 
و 407 Eso‏ 


بن عاس a‏ زيد بن أسلمء عن أنه f‏ عَنْ أبي شر عن هذه ayi‏ 
IS) 35)‏ فرك Sa‏ فَاَسَتَمعوا bagas TANI lhal áj‏ قال: cfs‏ في 


o,‏ 2 هم .03 2 y ` og‏ . © 3 5 و ° وار ورم 
رفع NYAN‏ م الله 3 الصّلاة. لفظ ابن أب دَاوْد. 
ممع Y,‏ 30 - ار ما 
عا اله ان عار صعيف j‏ 


1226. Abdullah bin Sulaiman bin Al Asy': ats dan Abu Bakar 
An-Naisaburi menceritakan kepada kami, keduanya mengatakan: Al 
Abbas bin Al Walid bin Mazid mengabarkan kepada kami, ayahku t 
mengabarkan kepadaku, Al Auza'i menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Amir menceritakan kepada kami, Zaid bin Aslam 
menceritakan kepadaku, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, tentang ayat 
ini: “Dan apabila dibacakan Al Qur'an, maka dengarkanlah baik- 
baik, dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat.” 

(Os. Al A'raaf (7): 204) ia mengatakan, “Diturunkan bekenaan dengan 
mengeraskan suara ketika berada di belakang Rasulullah SAW di 


11% Isnadnya lemah: HR. Ibnu Al Jauzi di dalam At-Tahgig (1/364) dengan isnad 
pengarang. Saya katakan: Muhammad bin Al Fadhl dianggap berdusta, At- 


Tagrib (2/201). 


— Sunan Ad-Daragutini 


dalam shalat'.”!'”” Ini lafazh Ibnu Abi Daud. Sementara Abdullah bin 
Amir lemah. 


-03 239 و‎ 203 PA or 7 هرھ 30 .0 رو‎ £ IG 


۷ - حدنا احمد حَمَدُ بن نصر بن سندویه» نا Tip‏ بن مُوْسىء ا 
A‏ 3 الفضلء تتا الْحَجَّاج بن PR a BB‏ 
ه هوس o‏ و رو á ANA aa‏ 8 سر و لح 2 De‏ 
عن عمران بن حصين قال: كان النبي مه يصلى بالناس ورحل يمرا 
cáil‏ فلما فرغ قال: مَنْ ذا الذي يخال لحني سوركهم. 

1227. Ahmad bin Nashr bin Sandawaih menceritakan kepada 

kami, Yusuf bin Musa menceritakan kepada kami, Salamah bin Al 
Fadhl menceritakan kepada kami, Al Jajjaj bin Arthah menceritakan 
kepada kami, dari Qatadah, dari Zurarah bin Aufa, dari Imran bin 
Hushain, ia mengatakan, “Ketika Nabi SAW shalat bersama orang- 
orang, ada seorang laki-laki yang membaca di belakangnya. Selesai 
shalat beliau berkata, “Siapa yang tadi (bacaan) surahnya 


mengacaukan (bacaan)ku?” 8 


er r س‎ 0 ۶ r 85 

ASA‏ $ القرّاءة a‏ خَلْفَ الإمَام. لم يقل ga PSO‏ وخَالفه 
1 وې doa Tete‏ وره MAAN! sni.‏ - 

ا Kena ak‏ وغيرهُمًاء فلم يَذکرُوا نه نهاهم عن 

8... 

. يحتج به به‎ N اعة. و َحَجَاج‎ AN 

“Lalu beliau melarang mereka rahan di belakang imam.” 
Redaksi ini tidak disebutkan kecuali oleh Hajajj, sementara para 
sahabat Qatadah menyelisihinya, di antaranya: Syu'bah, Sa'id dan 
yang lainnya, mereka tidak menyebutkan redaksi: “lalu beliau 
melarang mereka membaca.” (Riwayat) Hajjaj tidak dapat dijadikan 
argumen. 


197 Tgnadnya lemah: Saya katakan: Abdullah bin Amir lemah, At-Tagrib (1/425). | 

1198 Jsnadnya lemah: HR. Ibnu Al Jauzi di dalam At-Tahgig (1/365). Saya katakan: 
Al Hajjaj bin Arthah jujur namun sering keliru dan mentadlis, At-Tagrib 
(1/153). 


Sunan Ad-Daraguthni — 


٨‏ - حَدَننَا AAN S Á‏ تتا بَحْر بِنْ تش نا يَحی بن 
سلا تا مَالكُ ٠‏ وكا وهب بن كيسان ع تكاين و عد الف 
Is‏ و 5 si‏ 1 ت 1 
E‏ َال کل صلا لا قرا فبا بام الکتاب قوي حداج إلا أن 
وا2 إِمَام. یحی بن سَلام ضعيف» ولو وو 
Abu Bakar An-Naisaburi menceritakan kepada kami,‏ .1228 
Bahr bin Nashr menceritakan kepada kami, Yahya bin Sallam‏ 
mengabarkan kepada kami, Malik bin Anas menceritakan kepada‏ 
kami, Wahb bin Kaisan menceritakan kepada kami, dari Jabir bin‏ 
Abdullah, bahwa Nabi SAW bersabda, “Setiap shalat yang di‏ 
dalamnya tidak dibaca Ummul Kitab (surah Al Faatihah), maka‏ 
(shalat) itu kurang, kecuali bila di belakang imam (yakni ketika‏ 
menjadi makmum).”"'” Yahya bin Sallam lemah. Yang benar bahwa‏ 
riwayat ini mauguf.‏ 


سل سا 


-٩‏ حَدَننا SH‏ ال SA‏ تا وس ا ان وَهْبء أن مَالكا 


وړو Aap Maca a‏ 
Ng Na anu 4‏ 
صالح» عَنْ ) أبي SIA‏ قال: قال رسول لله يوم 


به فإذا کر dR‏ وإذا قرا Nepal‏ تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بن سه سَعْد الأشهلي. 


1229. Abu Bakar An-Naisaburi menceritakan kepada 17 
Yunus menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb mengabarkan kepada 
kami, bahwa Malik mengabarkan keapdanya, dari Wahb bin Kaisan, 
dari Jabir, serupa itu secara mauguf. Dibacakan kepada Abdullah bin 
Muhammad bin Abdul Aziz dan aku mendengarkan: Abu Bakar bin 
Abu Syaibah menceritakan kepada kalian, Abu Khalid Al Ahmad 


1” Isnadnya lemah: HR. Ibnu Al Jauzi di dalam At-Tahgig (1/264) dengan isnad 
pengarang. Saya katakan: Yahya bin Sallam lemah. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Ajlan, dari Zaid bin 
Aslam, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, ia berkata, “Rasulullah 
SAW bersabda, “Sesungguhnya dijadikannya imam itu untuk diikuti. 
Karena itu, bila ia bertakbir maka bertakbirlah kalian, dan bila ia 
membaca maka diamlah kalian” Muhammad bin Sa'd Al Asyhali 
menguatkannya. 


ES - ٠‏ مُحَمَّدُ بن عبد الله بن pasii SG CS‏ قالاً: 


د É‏ 30320 ور .26 و 357 وبر o‏ 5 و رن بم وبر 


ا أَحْمَدُ iji‏ شعَيْب» تنا a‏ عبد الله Sa‏ نا محمد بن سعد 
الأشهلي GEMA‏ حَدَنِيْ مُحَمَّدُ بن a‏ ألم عَنْ 
P‏ صَالح ع DA‏ قال قال سول لله : Lu)‏ امام لیوتم ب به 
فإذا كبر Saba aa Ou aib :۶ pp dn‏ کان Apan)‏ 4 


i‏ 1 هو ig‏ . يعني بن سعد. 
Muhammad bin Abdullah bin Zakariyya dan Al Hasan‏ .1230 
bin Al Khadhir menceritakan kepada kami, keduanya mengatakan:‏ 
Ahmad bin Syua'ib mengabarkan kepada kami, Muhammad bin‏ 
Abdullah Al makhrami menceritakan kepada kami, Muhammad bin‏ 
Sa'd Al Asyhali Al Anshari menceritakan kepada kami, Muhammad‏ 
bin Ajlan menceritakan kepadaku, dari Zaid bin Aslam, dari Abu‏ 
Shalih, dari Abu Hurairah, ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda,‏ 
“Sesungguhnya dijadikannya imam itu untuk diikuti. Karena itu, bila‏ 
ia bertakbir maka bertakbirlah kalian, dan bila ia membaca maka‏ 
diamlah kalian”! Abu Abdurrahman mengatakan, “Al Makhrami‏ 
mengatakan, “ia tsiqah.’ Maksudnya adalah Muhammad bin Sa'd.”‏ 


NG 


D 


ع 4G.‏ وو z‏ 270 و و 


G بن حازمء‎ KAN ا‎ Sa Ia Cia - ۱۳۱١ 
at كا محمد 1 عخلان» عن زَيْد بن‎ gan بن أنان‎ Jets 


1200 Isnadnya lemah: HR. Al Bukhari di dalam Juz ul Oira'ah (265). Saya katakan: 
Abu Khalid Al Ahmar jujur namun sering keliru, At-Tagrib (1/323). 
0 Isnadnya hasan: Lihat keterangan yang lalu. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


Sana ig Keda‏ قال: 
Ls)‏ الاما ea)‏ به فلا adi a‏ فإذا ° Er a‏ 7۶ 

PPA MAN ولا‎ ai oaii pe) وَإِذا ال‎ Mah 
لَك‎ 3 TAWA فإذا ركع فاركعواء وإذا قال: سَمعَ الله لمَنْ حَمِدَهُ‎ 
gere جالسا سا جا‎ pe Er TE SA pt ran Er لم‎ 


1231. Muhammad bin Ja'far Al Muthairi menceritakan kepada 
kami, Ahmad bin Hazim mengabarkan kepada kami, Isma'il bin Aban 
Al Ghanawi menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ajlan 
menceritakan kepada kami, dari Zaid bin Aslam dan Mush'ab bin 
Syurahbil, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau 
bersabda, “Sesungguhnya imam itu untuk diikuti, maka janganlah 
kalian menyelisihinya. Apabila ia bertakbir maka bertakbirlah kalian, 
apabila ia membaca maka diamlah kalian, dan bila ia mengucapkan: 
“ghairil maghduubi “alaihim waladh dhaalliin” maka ucapkanlah: 
“aamiin”. Apabila ia ruku maka rukulah kalian, dan bila ia 
mengucapkan: “Sami'allaahu liman hamidah’ maka ucapkanlah: 
‘Rabbanaa lakal hamd’. Apabila ia sujud, maka sujudlah kalian, dan 
apabila ia shalat sambil duduk, maka shalat kalian semua sambil 
duduk.” Isma'il bin Aban lemah. 


ES - ٢‏ عَبْدُ LI‏ بْنْ أَحْمَدَ لقا تا É‏ مَحْمُودُ iji‏ داش 
MANA, Ka‏ مع . 

y IG‏ الصّاغاني PERASAN‏ َنَا اب عَحُلان » عن أيه عَنْ ابي 
هُرَيْرَة عن ابي 8# بهذا jl‏ سعد الصاغاني ضَعيْفً. 


1232. Abdul Malik bin Ahmad Ad-Daqqaq menceritakan 
kepada kami, Mahmud bin Khidyasy menceritakan kepada kami, Abu 
Sa’d Ash-Shaghani Muhammad bin Muyassar menceritakan kepada 


1202 Isnadnya lemah: Saya katakan: Isma'il bin Aban matruk (riwayatnya 
ditinggalkan), At-Tagrib (1/65). 


— Sunan Ad-Daraguthni 


kami, Ibnu Ajlan menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari Abu 
Hurairah, dari Nabi SAW, hadits ini.'? Abu Sha'id Ash-Shaghani 
lemah. 


3 دمو 30 - X‏ بع ماس رده PA‏ 


at - ۲٢٣٣‏ محمد محمد بن alika‏ نتا محمد بن Be Jera‏ نا 
س تك مهسا مه o‏ روو y‏ 
عر عن بهن فجن تن افش زا Jb‏ سول لك 
AB‏ لا aa‏ خَلْفَ الإمَام. هَذَا Japa‏ 

1233. Muhammad bin Makhlad menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Isma'il Al Hassani menceritakan kepada kami, Ali 
bin Ashim menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Salim, 


dari Asy-Sya'bi, ia mengatakan, “Rasulullah SAW bersabda, “Tidak 
ada bacaan di belakang imam” 2١۰ Ini riwayat mursal. 


سي 2 30330320% ر 


aaa و‎ TEE Ii ې‎ ٤ 

At ©) PRA mg مُحَمَّدُ بْنُ غالب‎ 7 aa 
شو‎ kat حاب‎ ge Kie A صاعد واا ا‎ ji محمد‎ 
تند ن‎ dg کل نئ لرن عن کي‎ NG غلبي‎ 
BA الْحَارت» عن علي قال: قال رَخُل لي‎ AA É سال‎ 
CÉ به‎ Si يكفيك.‎ Up بل أنصت»‎ JG أنصت؟‎ : J yi uk 
La KA وَمُحَمُدُ بن سَالم ضَعيفان.‎ | f وهو ضعيف»‎ 


| منة. و الله له أَعلم. 
Muhammad bin Makhlad menceritakan kepada kami,‏ .1234 
Ali bin Harb, Ahmad bin Yusuf At-Taghlibi, Muhammad bin Ghalib‏ 


1203 


Isnadnya lemah: Saya katakan: Abu Sa'd Ash-Shaghani lemah, dituduh 
menganut faham ijra', At-Taqrib (2/211). 
Isnadnya mursal: Saya katakan: Asy-Sya'bi seorang tabi'i, ia memursalkan 
riwayat ini. 


1204 


Sunan Ad-Daraguthni — 


dan sejumlah perawi lainnya menceritakan kepada kami, mereka 
mengatakan: Ghassan menceritakan kepada kami ih) Dibacakan 
kepada Abu Muhammad bin Sha'id dan aku mendengarkan: Ali bin 
Harb dan Ahmad bin Yusuf At-Taghlibi menceritakan kepada kalian, 
keduanya mengatakan: Ghassan bin Ar-Rabi” menceritakan kepada 
kami, dari Qais bin Ar-Rabi', dari Muhammad bin Salim, dari Asy- 
Sya”bi, dari Al Harits, dari Ali, ia menuturkan, “Seorang laki-laki 
berkata kepada Nabi SAW, “Apakah aku harus membaca di belakang 
imam atau diam?” Beliau menjawab, “Hendaknya engkau diam, 
sesungguhnya itu cukup bagimu”.”'?05 Ghassan meriwayatkan 
sendirian, dan ia lemah, sementara Oais dan Muhamamd bin Salim 
juga lemah. Riwayat mursal yang sebelum ini lebih shahih dari ini. 
Wallahu a'lam. 


Oa لْحَضْرَمي» ارم‎ ١ وق أ امد محم بی هارن‎ ٢۵ 


إى 02 


9 3 7 S, jos 3 3 EA -03 o - 

با ابو مُوْسَىء فقال ابو مُوْسَّى: إن رَسُول الله قي كان Wala‏ إذا 

ہا قَالً: KEY Jab WA‏ لوم به فإذا SS‏ فكبرُواء وَإذَا قرأ ka‏ 
z f‏ 


و 
r‏ 


عن BB‏ عن یو AG e‏ الله لرناشی aidu‏ 
صلى 


r r 
و‎ 


Sei‏ عَلَينَا أب حامد مُحْتَصَرا. سَالمُ بْنْ توح ليس بالقوي. 

1235. Abu Hamid Muhammad bin Harun Al Hadhrami 

menceritakan kepada kami, Muhammad bin Yahya Al Oitha'i 
menceritakan kepada kami, Salim bin Nuh menceritakan kepada kami, 
Umar bin Amir dan Sa'id bin Abu Arubah menceritakan kepada kami, 
dari Qatadah, dari Yunus bin Jubair, dari Hiththan bin Abdullah Ar- 
Ragasyi, ia mengatakan, “Abu Musa shalat bersama kami, lalu Abu 
Musa mengatakan, “Sesungguhnya Rasulullah SAW mengajari kami 
tatkala shalat bersama kami, yang mana beliau bersabda, 


1205 Isnadnya lemah: HR. Ibnu Al Jauzi di dalam At-Tahgig (1/365) dengan isnad 
pengarang. Saya katakan: Ghassan bin Ar-Rabi” lemah, dan gais bin Ar-Rabi” 
juga lemah, At-Tagrib (2/128). Muhammad bin Salim juga lemah, At-Tagrib 
(2/163). 


— Sunan Ad-Daraguthni 


“Sesungguhnya dijadikannya imam itu untuk diikuti. Karena itu, bila 
ia bertakbir, maka bertakbirlah kalian, dan bila ia membaca maka 
diamlah kalian'.””** Demikian yang didiktekan Abu Hamid kepada 
kami secara ringkas. Salim bin Nuh tidak kuat. 


ên E E esigi AE Ja : ; عبد الله‎ E حا علي بن‎ - ۳۹ 


g 1 1 
هن و‎ 370 $ A, 


Aar Dn (D) G ie 2 5 


32 3043 وه 


َل بن اَل É‏ بوس É ap‏ رنه عن سيان ابي > عن 
as‏ عَنْ أب غلاب وئس YP oi‏ عَنْ حطَانَ بن عَبْد الله Sa‏ 
قال: DAN Ora S3 De sai ia ae‏ 


و سرو Ex‏ و 


وقال فيه: KL‏ حط فَكَانَ Bak‏ نا ته 
قال: 2 الصفوف» Kan Ki‏ دک p‏ كبر B9 IG WAYI‏ 
قرأ فصو ۷ 


1236. Ali bin Abdullah bin 47 nee kepada 
kami, Abu Al Asy'ats Ahmad bin Al Migdam menceritakan kepada 
kami, Mu'tamir bin Sulaiman menceritakan kepada kami, ayahku 
menceritakan kepada kami, dari Qatadah {h} Ahmad bin Ali bin Al 
‘Ala menceritakan kepada kami, Yusuf bin Musa menceritakan 
kepada kami, Jarir menceritakan kepada kami, dari Sulaiman At- 
Taimi, dari Oatadah, dari Abu Ghallab Yunus bin Jubair, dari 
Hiththan bin Abdullah Ar-Ragasyi, ia menuturkan, “Kami 
melaksanakan shalat Isya bersama Abu Musa Al Asy'ari” selanjutnya 
dikemukakan hadits ini panjang lebar, di antaranya disebutkan: 
“Sesungguhnya Nabiyullah SAW berkhutbah kepada kami, yang 
mana beliau mengajari kami tentang shalat kami dan menjelaskan 
kepada kami sunnah-sunnah kami, beliau bersabdas, “Luruskanlah 
shaff-shaff, kemudian hendaklah seseorang di antara kalian 
mengimami kalian, lalu bila imam bertakbir maka bertakbirlah 


وم 303 و“ 


المقدام بنا ووه بن سان كن 


1206 Tenadnya lemah: Saya katakan: Salim bin Nuh jujur namun suka mengira-ngira, 
At-Tagrib (1/281). 


Sunan Ad-Daraguthni — 


kalian, dan bila ia membaca maka diamlah kalian” 67 


لس کو د سم شاه ور 2 ۶ 8 سه 2013 1 اله لا 32227 الهو -aá‏ 8 
وكذلك رواه SA Oliw‏ عن سليمان التيمي» ورواه هشام الدستوائي 


5 


سا م #0 30 £ o‏ سا م لمم ر Mg‏ حم Pe A‏ 6م £ م 
وسعيد بن ابي عروبة وسعبة وهمام وابو عوانة وابان وعدي بن ابي 
EP‏ كلهم عن قتاده» فلم يقل 3i‏ منهم وإذا yr HB ig‏ وهم 


صحاب SS‏ الحفاظ عنة. 
Demikian juga yang diriwayatkan Sufyan Ats-Tsauri dari‏ 
Sulaiman At-Taimi. Diriwayatkan juga oleh Hisyam Ad-Dastawa'i,‏ 
Sa'id bin Abu Arubah, Syu'bah, Hammam, Abu Awanah, Aban dan‏ 
Adi bin Abu Umarah, semuanya dari Qatadah. Tidak seorang pun dari‏ 
mereka yang menyebutkan: “dan bila ia membaca maka diamlah‏ 
kalian.” Mereka adalah para sahabat Oatadah yang menghafal hadits‏ 
darinya.‏ 


r r 


لله : إذا قال PUNI‏ عَتْرِالْمَقَضُوب Cu Sa‏ 


[d 


لا 


1237. Muhammad bin Utsman bin Tsabit Ash-Shaidilani dan 
Abu Sahl bin Ziyad menceritakan kepada kami, keduanya 
mengatakan: Muhammad bin Yunus mengabarkan kepada kami, Amr 
bin Ashim menceritakan kepada kami, Mu'tamir mengabarkan kepada 
kami, ia mengatakan: Aku mendengar ayahku menyampaikan hadits 
dari Al A'masy, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, ia berkata, 
“Rasulullah SAW bersabda, “Bila imam mengucapkan: “ghairil 
maghdhuubi “alaihim waladh dhaalliin’ maka diamlah kalian? 8 


1201 Isnadnya lemah. 


1208 Isnadnya lemah: Saya katakan: Muhammad bin Yunus lemah, A4t-Tagrib 
(2/221). 


— Sunan Ad-Daraguthni 


° A 385 2 308. X le رر‎ go 35. 3 P 
ME GEN تا علي بن زكريًا‎ ala DA - ٨ 


و 


03 - م۴ ځو - 2 por o seg - A‏ هله o‏ وره هات را 
موس Jaa f DE gA ai i pob É daai‏ عن عون 


ڪن ان عباس عن الي 8 قال: يَكْفِيكَ قرَاءة PAS Gyi‏ جَهَر. 
sg e‏ - 5 3 رر" وو no.‏ 

عاصم ليس بالقوي» ورفعه وهم. 

1238. Muhammad bin Makhlad menceritakan kepada kami, 

Ali bin Zakariyya At-Tammar menceritakan kepada kami, Abu Musa 
Al Anshari menceritakan kepada kami, Ashim bin Abdul Aziz 
menceritakan kepada kami, dari Abu Suhail, dari Aun, dari Ibnu 
Abbas, dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Cukup bagimu bacaan 


imam, baik ia membaca dengan pelan ataupun dengan nyaring. 
Ashim tidak kuat, marfu 'nya ini adalah perkiraan darinya. 


۹ = حًا جمد ين یا 8 5 38.3 = e-‏ العَوفي» 5 
ناف بن o jah‏ وخا محمد بن مد قا لا نن محمد 
o fo‏ 03 رم A‏ 


A 2 2 il 1‏ و r 2 o Se Ia,”‏ 
ن حاتم الشُورِي GL E‏ بن i a‏ بن آي بکير» عَنِ 
o . .. 03 o‏ ,شه ° 
an dg :‏ عن أب لتر عن 
ځار أن BN‏ قال: مَنْ کان لَه امام فقراءئة لَه قراعة. او وت 


r 
. 
3 


r 


1239. Muhammad bin Makhlad menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Sa'd Al Aufi menceritakan kepada kami, Ishag bin 
Manshur menceritakan kepada kami {h} Muhammad bin Makhlad . 
menceritakan kepada kami, Al Abbas bin Muhammad bin Hatim Ad- 
Duri menceritakan kepada kami, Ishag bin Manshur dan Yahya bin 
Abu Bukair menceritakan kepada kami, dari Al Hasan bin Shalih, dari 
Laits bin Abu Sulaim dan Jabir, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir, bahwa 
Nabi SAW bersabda, “Barangsiapa mempunyai imam, maka bacaan: 


1292 Isnadnya lemah: Saya katakan: Ashim bin Abdul Aziz jujur namun suka 
mengira-ngira, At-Tagrib (1/384). 


Sunan Ad-Daraquthni — 


(imam)nya adalah bacaannya.” Jabir dan Laits lemah. 


is‏ ع .3035 2 X Yo‏ فا ساس ب go Bo‏ چ osk‏ وره 

ala YAA AS ٠‏ تا محمد بن AKA‏ نا أبو تعيم 
ر نن ما 8 چو ني a CAD‏ رر مھ - Tas‏ و 
وشاذان pl)‏ غسان» قالوًا: نا الحَسَنْ بن صالحء عن حابر (ح) Wa)‏ 


رم .3 30 


3 352 و و A je.”‏ آنه 303 z aa‏ وه 074 A‏ : 
kae‏ بن مَخلد» G‏ العباس بن محمدء نا ابو نعيې تنا الحسن بن 


AB عَنْ حابر عَنِ‎ AD صَالح عَنْ جاب عَنْ ابي‎ 
1240. Muhammad bin Makhlad menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Isykab menceritakan kepada kami, Abu Nu'aim, 
Syadzan dan Abu Ghassan menceritakan kepada kami, mereka 
mengatakan: Al Hasan bin Shalih menceritakan kepada kami, dari 
Jabir {h} Muhammad bin Makhlad menceritakan kepada kami, Al 
Abbas bin Muhammad menceritakan kepada kami, Abu Nu'aim 
mengabarkan kepada kami, Al Hasan bin Shalih menceritakan kepada 
kami, dari Jabir, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir, dari Nabi SAW, 
seperti itu.'2! 


BL - ٤١‏ يَدْرُ بن هيم القاضي» تا A‏ إِسْمَاعيل 
AAA ua‏ 
امار بن عَبْد الله بن بي ليلَى» عن يبه قال: قال علي #: مَنْ قرأ 
Batas puyi Ula‏ الفطرة. 

1241. Badr bin Al Haitsam Al Qadhi menceritakan kepada 


kami, Muhammad bin Isma'il Al Ahmasi menceritakan kepada kami, 
Waki' menceritakan kepada kami, dari Ali bin Shalih, dari Ibnu Al 


WI? Jsnadnya lemah: HR. Ibnu Al Jauzi di dalam At-Tahgig (1/363) dari jalur 


pengarang: Al Baihagi (2/160). Saya katakan: Laits bin Abu Salim jujur namun 
hafalannya kacau sekali sehingga haditsnya tidak dapat dibedakan. Haditsnya 
ditinggalkan, At-Tagrib (2/139). Abu Az-Zubair mudallis dan meriwayatkan 
secara mu ‘an an. Adapun Jabir Al Ju'fi lemah juga. 

Lihat keterangan yang lalu. Dikeluarkan oleh Ibnu Majah (850): Ibnu Al Jauzi 
di dalam At-Tahgig (1/363) dari Al Hasan. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


1211 


Ashbahani, dari Al Mukhtar bin Abdullah bin Abu Laila, dari 
ayahnya, ia mengatakan, “Ali berkata, “Barangsiapa membaca di 
belakang imam, maka ia telah menyalahi fitrah (agama). na 


Wa - ٢‏ أبن calik‏ 6 زور 5 ا وكيعٌ Ab‏ حالف قيس 


EA يصح‎ NG TAI PAS 


1242. Ibnu Makhlad menceritakan kepada kami, Al Hassani 
menceritakan kepada kami, Waki’ menceritakan kepada kami, seperti 
itu. Qais dan Ibnu Abi Laila menyelisihinya, dari Ibnu Al Ashbahani, 
dan isnadnya tidak shahih. 


PA 


SI عد‎ ES اد کنا تا‎ sn أَحْمَدُ بن مُحَمَّد ن‎ CAS ٢٣ 


الا ه Soc.‏ .3 و 


ن مُحَمّد الأزدي» تنا عن حه رفن Dp sega‏ 
ان ى Ba‏ درط بن أبي A‏ قال: قال علي f ln‏ 
طالب Abad efi peyi ale Saus‏ 


: 1243. Ahmad bin Muhammad bin Sa'id menceritakan kepada 
kami, Al Husain bin Abdurrahman bin Muhammad Al Azdi 
menceritakan kepada kami, pamanku Abdul Aziz bin Muhammad 
menceritakan kepada kami, Oais menceritakan kepada kami, dari 
Abdurrahman bin Al Asbahani, dari Abdullah bin Abu Laila, ia 
mengatakan, “Ali bin Abu Thalib RA berkata, “Barangsiapa membaca 
di belakang imam, maka ia telah menyalahi fitrah (agama) ٩7 


OD ae Maa‏ وم © ° 72 83 2 و پر سه رر لل هځ 

ahe‏ ابن أبي II‏ فقال عن ابن الأصبهاني» عَنِ ME‏ عن عَلي» ولا 
.8 

Ibnu Abi Laila menyelisihinya, ia menyebutkan: Dari Al 

Asbahani, dari Al Mukhtar, dari Ali, dan itu tidak shahih. 


Isnadnya lemah: HR. Ibnu Hibban di dalam Adh-Dhu'afa' (3/9) pada biografi‏ ل 
Al Mukhtar bin Abdullah, ia lemah.‏ 
Lihat keterangan yang lalu.‏ 1213 


Sunan Ad-Daraguthni — 


ip AI‏ أصل کاب أ 5 cal‏ 5 تس عن عمار الذهني» عن عبد 


1244. Ahmad bin Muhammad bin Sa'id menceritakan kepada 
kami, Ahmad bin Yahya bin Al Mundzir menceritakan kepada kami 
dari asal kitab ayahnya, ayahku menceritakan kepada kami, Oais 
menceritakan kepada kami, dari Ammar Ad-Duhni, dari Abdullah bin 
Abu Laila, ia mengatakan, “Ali RA berkata, “Barangsiapa membaca di 
belakang imam, maka ia telah menyalahi fitrah (agama) 24 


>" so و ریو‎ Á 9, f, 2720 و 2 وو‎ Ha 

٥‏ - حدنا عثمان o‏ عمد الدقاق» نا محمد بن الفضل بن 
و É A‏ ورو مم مم - A‏ هم 3.0 © 52 Re - o Í,‏ ممم 

e‏ ننا احمد بن يوئس» تنا عمرو بن عبد JURI‏ وابو شهاب والحسن 
Tor o . r r Jo‏ ه رو á‏ همه . 9 ee‏ لو Pa‏ 
بن gl‏ ابي add‏ عن عبد الرّحْمَنٍ بن الأصبهاني» عَنٍ 
ai‏ بْن عَبْد الله: أن Os‏ قال: WA‏ يقرا حَلْفَ WENI‏ مَنْ لَيْسَ على 
jai‏ 
Utsman bin Ahmad Ad-Daggag menceritakan kepada‏ .1245 
kami, Muhammad bin Al Fadhl bin Salamah menceritakan kepada‏ 
kami, Ahmad bin Yunus menceritakan kepada kami, Amr bin Abdul‏ 
Ghaffar, Abu Syihab dan Al Hasan bin Shalih menceritakan kepada‏ 
kami, dari Ibnu Abi Laila, dari Abdurrahman bin Al Ashbahani, dari‏ 
Al Mukhtar bin Abdullah, bahwa Ali mengatakan, “Sesungguhnya‏ 


yang membaca di belakang imam adalah orang yang tidak pada fitrah 
(agama). 5 


1214 Lihat keterangan yang lalu. 
1215 Lihat keterangan yang lalu. Saya katakan: Yahya bin Al Mundzir lemah. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


Ai - ٤‏ مُحَمَّدُ بن مَخْلّد تنا الصاغاني» تا 


a‏ عن ابن SN‏ أخبرني رجحل اه سمع أَبَاهُ يُحَدّث عن علي 
قال: USG‏ قراءة الإمَام. 
Muhammad bin Makhlad menceritakan kepada kami,‏ .1246 
Ash-Shaghani menceritakan kepada kami, Abu An-Nadhr‏ 
menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari‏ 
Ibnu Abi Laila, seorang laki-laki mengabarkan kepadaku, bahwa ia‏ 
mendengar ayahnya menceritakan kepadanya, dari Ali, ia mengatakan,‏ 
“Cukup bagimu bacaan imam.”'?!8‏ 


Aa PARE ٿا علي بِنْ داو‎ ٠ حا محمد بن ما‎ - ٧ 
pa P Eeg r 7 s 0 g هم‎ | A e o 9 r 


r 


1247. Muhammad bin Makhlad menceritakan kepada kami, 
Ali bin Daud menceritakan kepada kami, Adam menceritakan kepada 
kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abi Laila, 
seorang laki-laki mengabarkan kepadaku, bahwa ia mendengar 
ayahnya menceritakan dari Ali, seperti itu.” 
H حدقا و بن ملد نا پو شتا ن وب وغیره» قالوًا:‎ = ٨۸ 
۹ sels روم وم د ور 4 عم‎ 
أبو الزاهرية» عن كثير بن‎ ia gha بْنُ الاب نا مُعَاوِيّة بن‎ AG 
Ka 4 wa ye 7 00 وم 2 و ے‎ ٧: e 5 
مر عَنْ أبئ الدَرْدَاء قال: سكل رَسُوْل الله 8: أفي کل صلاة قراءة؟‎ 
رَحُل من الأنْصارٍ: وَحَبَتْ هَذه. فقال رَسُول الله 8# لي‎ JGS GA قال:‎ . 
څهه ري 6ف أ عع ورك دص ده سک‎ AN للك وعد څسه څه‎ 
إلا قذ كفاهم. کنا‎ gah g ما أرَى الإمَامَ ٍذا‎ a القوم‎ LA وكنت‎ 
2 -0% ok l اك‎ a هس‎ ur ور‎ 6 D مه‎ o wo. رور‎ Ea 
قال. وهو وهم من زيد بن الحباب. والصواب: فقال أبو الذرداء: ما‎ 
1216 Isnadnya lemah: Karena tidak diketahuinya gurunya Ibnu Abi Laila dan 


ayahnya, juga yang meriwayatkan dari Ali RA. 
127 Lihat keterangan yang lalu. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


SI‏ الإمَامَ إلا قد كفاهم. 
Muhammad bin Makhlad menceritakan kepada kami,‏ .1248 
Syu'aib bin Ayyub dan yang lainnya menceritakan kepada kami,‏ 
mereka mengatakan: Zaid bin Al Hubab mengabarkan kepada kami,‏ 
Mu'awiyah bin Shalih menceritakan kepada kami, Abu Az-Zahiriyyah‏ 
menceritakan kepadaku, dari Katsir bin Murrah, dari Abu Darda, ia‏ 
menuturkan, “Rasulullah SAW ditanya, “Apakah ada bacaan pada‏ 
setiap shalat?” Beliau menjawab, “Ya.” Lalu seorang laki-laki dari‏ 
golongan Anshar berkata, “Ini wajib?” Maka Rasulullah SAW berkata‏ 
kepadaku, yang mana saat itu posisiku paling dekat dengan beliau,‏ 
“Tidak ada yang kulihat pada imam, bila imam mengimami suatu‏ 
kaum, kecuali itu sudah mencukupi mereka”?! Demikian yang‏ 
dikemukakannya. Ini adalah perkiraan dari Zaid bin Al Hubab. Yang‏ 
benar adalah: Lalu Abu Darda mengatakan, “Tidak ada yang kulihat‏ 
pada imam, kecuali ia telah mencukupi mere‏ 


3 0 Sor 3 کو‎ 


a - ۹‏ عَبْدُ المَلك بن BEAN aa‏ َر بن صرء نا ابن 
وَهْبء liga gg‏ وقال: فقال al‏ الدّرْدَاء: يا Ls‏ ما أرئ 
امام إلا قد كفاهم. 
Abdul Malik bin Ahmad Ad-Daggag menceritakan‏ .1249 
kepada kami, Bahr bin Nashr menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb‏ 
menceritakan kepada kami, Mu'awiyah menceritakan kepadaku,‏ 
hadits ini, dan ia menyebutkan (dalam redaksinya): “Lalu Abu Darda‏ 
mengatakan, “Wahai Katsir, tidak ada yang kulihat pada imam,‏ 
kecuali ia telah mencukupi mereka”.”!2!9‏ 


A r 


3 2 ai وام‎ an و‎ PA ٤ 35035. و‎ HS 
محمد بن مخلد نتا الفضل بن العباس الرازي» حدنا‎ DI = NYO: 


WI? Isnadnya lemah: HR. An-Nasa'i (2/142); Ibm Al Jauzi di dalam At-Tahgig 
(1/366); Al Baihagi (2/162) dari Mu'awiyah. Saya katakan: Zaid bin Al Hubab 
jujur namun keliru dalam meriwayatkan hadits Ats-Tsauri. Mu'awiyah juga 
jujur namun sering mengira-ngira, sedangkan Abu Az-Zahiriyyah jujur. 

1213 sedaya lemah j juga: HR. Al Baihaqi (2/163) dari jalur pengarang. 


— Sunan Ad-Daraquthni 


pake بن‎ Jae صن‎ Pe 2 ا‎ SI مُحَمَدُ بن عباد‎ 
Ap Ta Ser قال:‎ SA عَنْ أبي‎ alip 


له قراءة. SA‏ الثيمي و محمد بن اد ضعيفان. 


5-4 


1250. Muhammad bin Makhlad menceritakan kepada kami, Al 
Fadhl bin Al Abbas Ar-Razi menceritakan kepada kami, Muhammad 
bin Abbad Ar-Razi menceritakan kepada kami, Abu Yahya At-Taimi 
menceritakan kepada kami, dari Suhail bin Abu Shalih, dari ayahnya, 
dari Abu Hurairah, ia mengatakan, “Rasulullah SAW bersabda, 
“Barangsiapa memiliki imam, maka bacaan (imam)nya adalah 
bacaannya” ١220 Abu Yahya At-Taimi dan Muhammad bin Abbas 
lemah. 


۲۱ دور پو eat AA‏ مړ د 
a- -323% ó‏ 


المي نا ر h 3 ES‏ تنا بشر بن EN 3 K3‏ عَنْ 

أن أبي کش عَنْ ابي Un AL‏ ُرَيرَةَ قال: صلی رَسُوْلَ لله 
A‏ صلم UB‏ قَضَاهَا قَالَ: هَل قرأ Set‏ منْكُمْ معي بشيء من BOT‏ 
قال J5‏ من Gea‏ رَسُوْلَ الله. قَالَ رَسُوْل الله WEE‏ 


5 3 or 0 PA 7 < pa .. 1 2 
حَهَرْتُ بقراءتي‎ A بقراءتي فاقرڪوا‎ So T لئ ار ع‎ 
فلا قران مَعَي أَحَدُ‎ 
1251. Umar bin Ahmad bin Ali Al Jauhari menceritakan 
kepada kami, Ahmad bin Sayyar Al Marwazi menceritakan kepada . 
kami, Zakariyya bin Yahya Al Waqar menceritakan kepada kami, 
Bisyr bin Bakar menceritakan kepada kami, Al Auza'i menceritakan 
kepada kami, dari Yahya bin Abu Katsir, dari Abu Salamah, dari Abu 


1220 Isnadnya lemah: HR. Ibnu Al Jauzi di dalam At-Tahgig (1/366) dengan isnad 
pengarang. Saya katakan: Abu Yahya At-Taimi lemah, At-Tagrib (1/67). 
Muhammad bin Abbad juga lemah. Ia meriwayatkannya sendirian dari Abu 
Yahya At-Taimi. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


Hurairah, ia menuturkan, “Rasulullah SAW melaksakan shalat, setelah 
selesai beliau bertanya, “Adakah seseorang di antara kalian yang 
membaca sesuatu dari Al Qur'an bersamaku?” lalu seorang laki-laki 
di antara mereka menjawab, “Aku, wahai Rasulullah.” Maka 
Rasulullah SAW pun bersabda, “Sungguh aku katakan: Mengapa aku 
dikacaukan (dalam membaca) Al Qur'an. Bila aku tidak 
menyaringkan bacaanku, maka bacalah bersamaku, namun bila aku 
menyaringkan bacaanku, maka janganlah seorang pun membaca 
ړب( )ېنو حر‎ 2 


تفرد به ESG‏ الوقارٌ وَهُوَ 5 کر الْحَديْث Bp‏ 


Zakariyya Al Wagar meriwayatkannya sendirian, ia sering 
meriwayatkan hadits mungkar dan haditsnya ditinggalkan. 


٢‏ بب Gi‏ محمد ن ملد Gia) E‏ بن ۽ صالح 


o - o Pan, 


te‏ نا اِسْحَاقُ بن مُوْسَى ii eh 5 is ai‏ عَبْد الْعَِيِْهِ عَنْ 
بي Ia‏ عَنْ Op‏ عن ابن عباس عَن ابي 4# قال: يكفيك BI‏ 
Muhammad bin Makhlad menceritakan kepada kami,‏ .1252 

Ahmad bin Ishag bin Shalih Al Wazzan mengabarkan kepada kami, 
Ishag bin Musa Al Anshari menceritakan kepada kami, Ashim bin 
Abdul Aziz menceritakan kepada kami, dari Abu Suhail, dari Aun, 
dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Cukup bagimu 


bacaan imam baik ia memelankan (bacaan) atau membaca (dengan 
ny arin g). 2وو‎ 


قال ابو موم قلت KA‏ بن G‏ في حَديْث ان عاس هدا في 

القراءة: فقال: هذا SE‏ 

121 Isnadnya lemah: Al Ugaili di dalam Adh-Dhu'afa" (2/87), Ibnu Al Jauzi di 

dalam At-Tahgig (1/370) dengan isnad pengarang. Saya katakan: Zakariyya Al 
Wagar matruk (riwayatnya ditinggalkan). 


222 Isnadnya lemah: Telah dikemukakan pada hadits no. 1238. Saya katakan: 
Ashim bin Abdul Aziz lemah. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


Abu Musa mengatakan: “Aku katakan kepada Ahmad bin 
Hanbal, “Hadits Ibnu Abbas ini berkenaan dengan bacaan.” Ia 
menjawab, “Ini mungkar”.” 


34. Bab Mengucapkan “Aamiin” di dalam Shalat Setelah Surah Al 
Faatihah dan Menyaringkannya 


GAS KAI 2 OS a - “tor‏ عبد الله بر 
ني Ga‏ یا MG‏ کا هه 2" صله 


رم اوو 


کيل عن خر Í‏ وأ ننس وغو مره وا إن خش Di‏ 
B Las‏ إا aa‏ و دند 00 قال: 


Lia الكوقة.‎ ja فر بھا‎ E هذه‎ KA Gb يد بها‎ AA 
بعده.‎ San; و‎ ge? 
1253. Abdullah bin Abu Daud As-Sijistani menceritakan 
kepada kami, Abdullah bin Sa'id Al Kindi menceritakan kepada kami, 
Waki' dan Al Muharibi menceritakan kepada kami, keduanya 
mengatakan: Sufyan menceritakan kepada kami, dari Salamah bin 
Kuhail, dari Hujr Abu Al Anbas yaitu Ibnu Anbas, dari Wail bin Hujr, 
ia mengatakan, “Aku mendengar apabila Nabi SAW membaca: 
“ghairil maghdhuubi ‘alaihim waladh dhaalliin” beliau 
mengucapkan: “aamiin” dengan memanjangkan suaranya.”'?? Abu 
Bakar mengatakan, “Ini sunnah. Orang-orang Kufah meriwayatkannya 
sendirian.” Ini shahih dan (juga) yang setelahnya. 


...2 30 هو ےئ D‏ سو سرو 


تادا maa‏ ان چو Kd‏ نا ابن زنجویه» Kara‏ 
an É ngih‏ ۽ عن حجر عَنْ PG‏ إن Ab‏ 


128 Isnadnya hasan: HR. At-Tirmidzi (248); Abu Daud (432): Ath-Thayalisi 
(1802), Ibnu Hibban (447, Mawarid) dari Sufyan. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


pae‏ الي 8# yo BL‏ بآميْنَ إذا قال تر آلْمَعْضُومِب gia‏ ول 
Ati‏ 

1254. Yahya bin Muhammad bin Sha'id menceritakan 
kepadaku, Ibnu Zanjawaih menceritakan kepada kami, Al Firyabi 
menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, dari 
Salamah bin Kuhail, dari Hujr, dari Wail bin Hujr: Ia mendengar Nabi 
SAW mengeraskan suara aminnya begitu (selesai) membaca: “ghairil 
maghdhuubi “alaihim waladh dhaalliin”.”? | 


N 


دی 


BAL - 0‏ علي بن عبد الله بن Ah‏ تا ا حُْمَدٌ بن ستان (ح) 
رحا ابو مُحَمّد Lp‏ صَاعد 5 يَعْقَوْبُ gal‏ قالا: ا عَبْدُ GA‏ 
-٢‏ ٿا سقيان» عَنْ dala‏ عَنْ حجر بن عبس قال: CA‏ وائل jan ip‏ 
قال: سَمعْت BA‏ قرأ عَترِالْمَفْضُوب gali‏ وَلَا GSL‏ فقال: 
| م سما 2 مرو 
آمين . ومد بها صوته. 
Ali bin Abdullah bin Mubasysyir menceritakan kepada‏ .1255 
kami, Ahmad bin Sinan menceritakan kepada kami {h} Abu‏ 
Muhammad bin Sha'id menceritakan kepada kami, ya'gub Ad-‏ 
Dauragi menceritakan kepada kami, keduanya mengatakan:‏ 
Abdurrahman mengabarkan kepada kami, Sufyan mengabarkan |‏ 
kepada kami, dari Salamah, dari Hujr bin Anbas, ia mengatakan: Aku‏ 
mendengar Wail bin Hujr mengatakan, “Aku mendengar Nabi SAW‏ 
membaca: “ghairil maghdhuubi “alaihim waladh dhaalliin' lalu‏ 
beliau mengucapkan: “aamiin” dengan memanjangkan suaranya.” 2ٌ‏ 
از Ae‏ شن اک عدن اد ومو كان ال کن عن هذا 


o. e دو موه ع ” كل م مو‎ aa a As Rar و‎ Ari 


r 


1224 Lihat keterangan yang lalu. 
125 Lihat keterangan yang lalu. 


— Sunan Ad-Daraquthni 


7 ١١ 


bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Sufyan tentang hadits ini, 
lalu aku menduga bahwa Sufyan mengatakan sebagiannya dan orang 
itu sebagian lainnya.” Namun Syu'bah menyelisihinya pada isnad dan 
matannya. 


r 


foe 
ز يد‎ 


هود م هدم ° 8.3 ° - Pd 2e. ° 5 A‏ 
Cik - 18+‏ يتك ين محمد إن صعد نا أب Sea‏ 


$ 


B رَسُوْل الله‎ ke عَنْ وائ بن حر قَالَ:‎ a 
KA GL ولا‎ agi حَيْنَ قال عَتر اَلْمَقْصُوب‎ aa 
وعَنْ‎ ni Eg usadi عَلَى‎ MN ye وأخقی بهَا‎ 


P 


شماله. 


1256. Yahya bin Muhammad bin Sha'id menceritakan kepada 
kami, Abu Al Asy'ats menceritakan kepada kami, Yazid bin Zurai” 
menceritakan kepada kami, Syu’ bah menceritakan kepada kami, dari 
Salamah bin Kuhail, dari Hujr Abu Al Anbas, dari Algamah, Wail 
menceritakan kepada kami, atau: dari Wail bin Hujr, ia menuturkan, 
“Aku shalat bersama Rasulullah SAW, lalu aku mendengarnya ketika 
membaca: “ghairil maghdhuubi “alaihim waladh dhaalliin” lalu 
beliau mengucapkan: “aamiin” beliau memelankan suaranya dan 
meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Dan beliau salam 
ke sisi kanan dan ke sisi kirinya.”??8 


126 Isnadnya lemah: At-Tirmidzi mengatakan, “Aku mendengar Muhammad — 
yakni Al Bukhari- mengatakan, “Hadits Sufyan lebih shahih daripada hadits 
١  Syu'bah dalam hal ini. Syu'bah keliru pada beberapa bagian dari hadits ini, ia 
menyebutkan: Dari Hujr bin Al Anbas, padahal sebenarnya Hujr bin Anbas, ia 
juga menjuluki Abu As-Sukni, serta menambahkan “dari Algamah bin Wail” 
padahal seharusnya tidak ada redaksi “dari Algamah” akan tetapi dari Hujr bin 
Anbas dari Wail bin Hujr. Ia juga menyebutkan: “dan memelankan suaranya” 
padahal semestinya “dan memanjangkan suaranya”. Abu Isa mengatakan, 
“Aku tanyakan kepada Abu Zur'ah tentang hadits ini, ia pun menjawab, 


Sunan Ad-Daraguthni — 


Aa‏ ورک ر 1 - م ماوع و وه د 7 .. € و که ت 
كذا قال شعبة وأخخفى بها LI) Ajo‏ وهم فيه لأن سفيان الثؤري 
ډور ماس م دو سم Lo {e‏ ەق Ba At Pane‏ رر 
ومحمد بن سلمة بن ۽ كفل وغيرهما رووه عن KAN‏ فقالوا: ورفع 
Demikian juga yang dikemukakan Syu'bah: “dan a‏ 
suaranya” Ini dinyatakan sebagai perkiraan pada periwayatan ini,‏ 
karena Sufyan Ats-Tsauri, Muhammad bin Salamah bin Kuhail dan‏ 
yang lainnya meriwayatkannya dari Salamah dengan menyebutkan‏ 


(pada redaksinya): “dan beliau mengeraskan suara aminnya.” Inilah 
yang benar. 


KNA E هه‎ K 


o‏ مه 3 ود با 


PERITA 
ti قال:‎ Ae عن أبي إِممْحَاقَ» عَنْ عَبْد الْحبّار بْنِ وائلء عَنْ‎ » Ten 
با‎ ega قال:‎ Giai قال لب‎ AB الله ګل قال:‎ Jy Cadi 


صو 3 SE lia‏ صحيح. 

1257. Abdullah bin Ja’ far bin Khusyaisy menceritakan kepada 

kami, Al hasan bin Ahmad bin Abu Syu’aib menceritakan kepada 

kami, Muhammad bin Salamah menceritakan kepada kami, dari Abu 

Abdirrahim, dari Zaid bin Abu Unaisah, dari Abu Ishaq, dari Abdul 

Jabbar bin Wail, dari ayahnya, ia menuturkan, “Aku shalat di 

belakang Rasulullah SAW, ketika beliau membaca: “waladh 

dhaalliin' beliau mengucapkan: “aamiin” dengan memanjangkan 
suaranya.”!?? Ini isnad yang shahih. 


“Hadits Sufyan ini lebih shahih daripada hadits Syu'bah.” Ia juga mengatakan, | 
“Al “Ala' bin Shalih Al Asadi meriwayatkan dari Salamah bin Kuhail seperti 


yang diriwayatkan oleh Sufyan.” 


sal Isnadnya Shahih. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


5 É ket) EES BEAN 13 ou Bab - ۸ 


۱ 


A os o 03 o مع‎ 

E‏ بن منصور yai A‏ ٿا بحر SN‏ عَنِ PAN‏ عَنْ سال 

. | Ta 7 a y ETE > “e £ ورم‎ D 2 

عن ابن an‏ أن رَسُولِ الله که كان إذا قال ول Kalla‏ قال: 

آمين» يرفع بها JA yap‏ 

1258. Utsman bin Ad-Daggag menceritakan kepada kami, 

Muhammad bin Sulaiman Al Wasithi menceritakan kepada kami, Al 

Harits bin Manshur Abu Manshur menceritakan kepada kami, Bahr 

As-Sagga' menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Salim, dari 

Ibnu Umar: “Bahwa apabila Rasulullah SAW membaca: “waladh 

dhaalliin” beliau mengucapkan: ‘aamiin’? dengan mengeraskan 
suaranya.”1228 

وَعَنِ ak AAN‏ عن ابي ia‏ عن GE BD‏ ه. بح 


السقاء ضعيف. 


Dan dari Az-Zuhri, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dari 
Nabi SAW, serupa itu. Bahr As-Sagga' lemah. 


0... 30 36. 3 


Nee an وس‎ anda ٩ 
عَبْدُ‎ (aa yaa TA "ad GARA بن‎ AÉ io 
د‎ Da الزهري» عن ابي‎ ) a BAN é KAN 
Eyo َال کان نې = فرغ من قراءة أُم القرآن رفع‎ SA أبي‎ 

وقال: آمين. هَذَا a SE‏ 


3 1259. Muhammad bin Isma'il Al Farisi Pan kepada 
kami, Yahya bin Utsman bin Shalih menceritakan kepada kami, Ishag 
bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Amr bin Al Harits 
menceritakan kepadaku, Abdullah bin Salim menceritakan kepadaku, 


Isnadnya lemah: Saya katakan: Bahr As-Saga' lemah, 4t-Tagrib (1/93).‏ ف 


Sunan Ad-Daraguthni — 


dari Az-Zubaidi, Az-Zuhri menceritakan kepadaku, dari Abu Salamah 
dan Sa'id, dari Abu Hurairah, ia mengatakan, “Adalah Nabi SAW, 
apabila selesai membaca Ummul Our'an (surah 4 Faatihah), beliau 
mengeraskan suaranya dan mengucapkan: “gamiin”.””?29 Ini isnad 
yang hasan. 


35. Bab Posisi Diamnya Imam Untuk Bacaan Makmum 


- 3230o 3G. 3 218 r 


8 ت Tora AA Wib‏ 5 
EA‏ مُحَمَّدُ G alika Ip‏ تا ban‏ ين تون ون شکاب وال 
| بن سعد A PH SEE ji‏ 
| عن ya‏ قال: قال سَمْرَة بن جُنْدُب: a‏ من رَسُوْل الله 
ف ني الصّلاة. وقال الْحُسَيْنُ iji‏ سَعيّد: قال Jg ie a‏ 
الله يك سكين في الصّلاة: Say Sg Ka‏ يقر Bp‏ 
رع من قرا NG b‏ 


1260. Muhammad bin Harun Abu Hamid menceritakan kepada 
kami, Ziyad bin Ayyub menceritakan kepada kami (ط)‎ Muhammad 
bin Makhlad menceritakan kepada kami, Sa'dan bin Yazid, Ali bin | 
Isykab dan Al Husain bin Sa'id bin Al Bustanban menceritakan | 
kepada kami, mereka mengatakan: Isma'il bin Ulayyah menceritakan | 
kepada kami, dari Yunus bin Ubaid, dari Al Hasan, ia mengatakan: 
Samurah bin Jundub mengatakan, “Aku ingat dua diam dari 
Rasulullah SAW di dalam shalat.” Al Husain bin Sa'id menyebutkan 
(dalam redaksinya): Samurah mengatakan, “Aku ingat dari Rasulullah 
SAW dua diam di dalam shalat: Diam bila imam telah bertakbir | 
hingga membaca, dan diam bila telah selesai membaca Fatihatul i 
Kitab (surah Al Faatihah).””** 


129 Isnadnya hasan: HR. Ibnu Al Jauzi di dalam At-Tahgig (1/359). 1 

120 Isnadnya lemah lagi terputus: HR. Abu Daud (777), At-Tirmidzi (251), An- | 
Nasa'i dan Ahmad (5/7); Ibnu Majah (844); Ad-Darimi (1/313), semuanya dari 
beberapa jalur dari Al Hasan. Saya katakan: Al Hasan tidak mendengar dari 


— Sunan Ad-Daraguthni 


A بن‎ Si إلى المديتة إلى‎ pe Loka o Nas ذلك‎ KE 


دق متهرة: ال TETEE‏ 
حَديئا وَاحداً وَهُوَ حَديْث الْعَقيْقة G‏ رَعَمَ ip ARP‏ 


Imran bin Hushain mengingkari itu, maka mereka mengirim 
surat ke Madinah, yaitu (ditujukan) kepada Ubay bin Ka'b, lalu Ubay 
membenarkan Samurah. Mendengarnya Al Hasan dari Samurah 
diperselisihkan, karena ia hanya mendengar darinya satu hadits, yaitu 
hadits agigah sebagaimana yang diklaim oleh Ouraisy bin Anas dari 
Habib bin Asy-Syahid. 


LI. 7 To. 3036. 3 aa‏ هن و 


SAS a Gia - ۱‏ عَرفة G‏ فش ع 
وس AP oi‏ عن الْحَسَن TT‏ 
b a BA Ita SG) Ben aa‏ عليه فكب 

Ia Aiu أن که نكن‎ dub 


1261. Muhammad bin Makhlad menceritakan kepada kami, Al 
Hasan bin Arafah menceritakan kepada kami, Husyaim menceritakan 
kepada kami, dari Yunus bin Ubaid, dari Al Hasan, dari Samurah: 
“Bahwa bila ia telah membuka shalat, ia diam sejenak, dan bila telah 
membaca: “waladh dhaalliin' ia pun diam sejenak.” Lalu hal ini 
diingkari, dan dikirimkan surat (untuk ditanyakan) kepada Ubay bin 
Ka'b, maka ia pun membalas, bahwa perkara (sebenarnya) adalah 
sebagaimana yang dilakukan oleh Samurah.'?! 


mo z 


۲ - حا GAN‏ بن إسْمَاعيْل تا علي بن Cip EA kan‏ 


Samurah. Lihat A/ Hal karya Ibnu Al Madini. 
131 Lihat keterangan yang lalu. 


Sunan Ad-Daraquthni — 


عن P‏ بن القعقاع» عَنْ 7 عن أبي a‏ عن o‏ ره قال: کان Je‏ 


ا ترب dea igih na‏ اكول اه باي ات 


r . 


sel أقول:‎ IG matan, IA agi UB في‎ I Lah, 

بيني وبين sula‏ "كما بَاعَدْتَ DI, SAN ia‏ اللّهُمَ نقنى 

الحَطَايَا كَمَا ينی الوب Gya MATI‏ الدّئس. اللَهُمٌّ اغسلنى من Bika‏ 

gelali‏ والماء والبرد. 

1262. Al Husain bin Isma'il menceritakan kepada kami, Ali | 

bin Muslim menceritakan kepada kami, Jarir menceritakan kepada | 
kami, dari Umarah bin Al Qa'qa', dari Abu Zur'ah, dari Abu 
Hurairah, ia mengatakan, “Adalah Rasulullah SAW, apabila telah 
bertakbir di dalam shalat (yakni takbiratul ihram) beliau diam sejenak, 
lalu aku katakan, “Wahai Rasulullah, ayah dan ibuku tebusannya, apa 
yang engkau baca di antara takbir dan bacaan (Al Faatihah)” Beliau 

menjawab "Aku membaca, “Allaahumma baa'id bainii wa baina | 

khathaayaaya kamaa baa'adta bainal masyriqi wal maghribi. | 

Allaahumma nagginii minal khathaayaa kamaa yunaggats tsaubul | 
abyadhu minad danas. Allaahummaghsilnii min khathaayaaya bits 
tsalji wal maa'i wal baradi [Ya Allah jauhkan antara aku dan 
kesalahan-kesalahanku sejauh Engkau memisahkan antara timur dan 
barat. Ya Allah, bersihkan aku dari kesalahan-kesalahan 

sebagaimana baju putih yang dibersihkan dari kotoran. Ya Allah | 


cucilah aku dari kesalahan-kesalahanku dengan salju, air dan 
embun). »1232 


36. Bab Kadar Bacaan dalam Shalat Zhuhur, Ashar dan Subuh 


ad 


(AS - ۳‏ | لْحُْسَيْنُ بن اِسْمَاعل شا Di Ka‏ الدورقي» 5 


22 Isnadnya shahih: HR. Al Bukhari dalam kitab Adzan, hadits no. 744: Muslim 
dalam kitab Masjid-masjid, no. (598); Abu Daud (781): An-Nasa'i (2/129); i 
Ahmad (2/231-494); Ad-Darimi (1/313-414), semuanya dari Abu Zur'ah. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


هشیم نا مصور بن اذاف عن IG‏ بن ملم ع عَنْ أبي الصّدّيق 


ce‏ عَنْ ابي سَعيّد قال: کا SAS SI‏ في الظهر 


LG gp c jan)‏ في Ce Ab salah‏ آي pt‏ سورة ة السّحْدّة في 


لكين AN‏ وفي SS‏ ين عَلَى Jai‏ من ذلك. وزرا sa‏ 
si PS Ay‏ ي da ni‏ قذر نر من a‏ وخر 

1263. Al Qadhi Al Husain bin Isma'il menceritakan kepada 
kami, Ya'gub Ad-Dauragi menceritakan kepada kami, Husyaim 
menceritakan kepada kami, Manshur bin Zadzan menceritakan kepada 
kami, dari Al Walid bin Muslim, dari Abu Ash-Shiddig An-Naji, dari 
Abu Sa'id, ia mengatakan, “Kami pernah mengukur kadar berdirinya 
Rasulullah SAW dalam (shalat) Zhuhur dan Ashar, lalu kami dapati 
lama berdirinya beliau dalam (shalat) Zhuhur sekitar tiga puluh ayat, 
yaitu sekitar surah As-Sajdah pada dua raka'at pertama, sedangkan 
pada dua raka'at lainnya setengahnya dari itu. Dan kami juga 
mengukur (kadar) berdirinya beliau pada dua raka'at pertama shalat 
Ashar, yaitu sekitar dua raka'at terakhir pada shalat Zuhur. Dan kami 
pun pernah mengukur (kadar) berdirinya beliau pada dua raka'at 
terakhir (shalat) Ashar, yaitu sekitar setengahnya dari itu." Ini 
riwayat valid lagi shahih. 


Ea - 1٤4‏ مُحَمَّدُ بن da SIS uga alah‏ أَحْمَدُ بن oG‏ بن 
حکیم To IH D‏ بن yle‏ الْبَحَلي» 5 6 هریم بن نان عن 
ِسْمَاعيْلِ بن YL E EET‏ 


SA آية من‎ J بِالْحَمْد‎ a Jal في‎ f adi س‎ w 


133 Isnadnya shahih: HR. Muslim dalam kitab Shalat, hadits no. (156); At- 
Tirmidzi (307), Ahmad (3/85), Ad-Darimi (1/334) dari Manshur bin Zadzan. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


al ÉD ثم ركع.‎ WA في الثانية فقرأ بِالْحَمّد والآية الثانيّة من‎ 
Su منْهُ 6. هَذا‎ AS (فاقرعوا ما‎ Ir أقبل علا فقال: إن الله تَعَالَى‎ 
Wi (gu MP) وفيه حجة لمَنْ يَقول: إن مَعْنَى قوله‎ iya 
sof را نه‎ PAN د ند فص وڼ کر طن‎ 
هو بعد قَرَاءِةَ فاتحة الکتاب. والله أعلم.‎ 
1264. Muhammad bin Makhlad Al Bajali menceritakan kepada 
kami, Ahmad bin Utsman bin Hakim Al Audi menceritakan kepada 
kami, Sahl bin Amir Al Bajali menceritakan kepada kami, Huraim bin 
Sufyan menceritakan kepada kami, dari Isma'il bin Abu Khalid, dari 
Qais bin Abu Hazim, ia menuturkan, “Aku shalat di belakang Ibnu 
Abbas di Bashrah, lalu di raka'at pertama ia membaca ‘alhamdu’ 
(yakni surah Al Faatihah) dan awal ayat dari surah Al Baqarah, 
kemudian berdiri untuk raka'at kedua, lalu membaca ‘alhamdu’ dan 
ayat kedua dari surah Al Bagarah, kemudian ruku. Setelah selesai, ia 
menghadap ke arah kami, lalu berkata, “Sesungguhnya Allah Ta 'ala 
telah berfirman, “Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) 
darinya.” 241235 Ini isnad yang hasan, dan ini merupakan argumen 
bagi yang berpendapat bahwa makna firman-Nya “Maka bacalah apa 
yang mudah (bagimu) darinya” adalah setelah membaca Fatihatul 
Kitab (surah Al Faatihah). Wallahu a'lam. 


2 o - ٠ 5 o ۵2 وسم موه‎ PENA 

Gis - ١٥‏ أبو بكر CN‏ عبد الله ن محمد بْن زياد وعبد 
المَلك بْنْ guan SAS‏ قالا: AU‏ بْنْ AA 6 epa‏ بن وَهْبء 
َس o‏ ور 


° b- Zas ده شه ه‎ ۶2 á D o r 

دري uyi‏ بن glio‏ عَنْ أبي الزاهرية» عن كثير بن مرة» عن ابي 
aé Sa‏ ال | 22 سم 8 پو ٩‏ و و z‏ و a‏ سر سر 
الدَرْدَاء قال: FG‏ رَحُل فقال: يا رَسُولِ الله Ah‏ كل صلاة قرآن؟ قال: 


لم فقال Jar‏ من القوم: وجب هدا فقال SA‏ الف راء يا كوك رانا 


13%4 Di dalam Mushaf Utsmani yang beredar sekarang disebutkan: fagra uu maa 
tayassara minal qur'aan. (Os. Al Muzzammmil (73): 20). 
135 Isnadnya hasan: sebagaimana yang ia katakan. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


إلى YA‏ الإمَامَ إذا أُم القَوْمَ إلا قذ كفاهم. رَوَاهُ ريد بن 
الحباب عن معاویة بن صَالح بهذا الإستادء وقال فيه: فقال Jiya‏ الله 
8 مَا أرَى الامَام إلا قذ كفاهُم. وَوَهمَ في ذلك Naa‏ اه من 
قول ائ الدَرْدَاء GS‏ قال ابن an Ah‏ 
Abu Bakar An-Naisaburi Abdullah bin Muhammad bin‏ .1265 
Ziyad dan Abdul Malik bin Ahmad Ad-Daqqaq menceritakan kepada‏ 
kami, keduanya mengatakan: Bahr bin Nashr mengabarkan kepada‏ 
kami, Abdullah bin Wahb menceritakan kepada kami, Mu’awiyah bin‏ 
Shalih menceritakan kepadaku, dari Abu Az-Zahiriyyah, dari Katsir‏ 
bin Murrah, dari Abu Darda, ia menuturkan, “Seorang laki-laki berdiri‏ 
lalu berkata, “Wahai Rasulullah, apakah (ada bacaan) Al Our'an pada‏ 
setiap shalat? beliau menjawab, “Ya.” Lalu seorang laki-laki di‏ 
antara mereka (yang hadir) berkata, “Ini wajib?” Abu Darda‏ 
mengatakan, “Wahai Katsir, -saat posisiku paling dekat dengannya-.‏ 
Tidak ada yang aku lihat pada imam, bila telah mengimami suatu‏ 
kaum, kecuali ia telah mencukupi mereka.” Diriwayatkan juga oleh‏ 
Zaid bin Al Hubab, dari Mu'awiyah bin Shalih, dengan isnad ini, di‏ 
dalamnya disebutkan: “Lalu Rasulullah SWA bersabda, “Tidak ada .‏ 
yang aku lihat pada imam, kecuali telah mencukupi mereka” 6‏ 
Perawi mengira-ngira dalam hal ini, yang benar bahwa itu dari ucapan‏ 
Abu Darda sebagaimana dikemukakan Ibnu Wahb. Wallahu a'lam.‏ 


37. Bab Dihapusnya Melekatkan Tangan Ketika Ruku dan 
Perintah Untuk Memegang Lutut 


5 هيل سم o a‏ 8 م . A z‏ 0 ره LA Ant?‏ 
Kila - ۲1٦‏ يَحبَى بن مُحَمّد gi‏ صاع ا بو سَعيْد الأشجء ثنا 


لد 3% "s 2 e‏ م ngg - 3 o‏ و 
عبد الله بن إذريس قال: سمعت عاصم بن كليب يذکر» عن عبد 


r. 


0- 3 2 هم ar PAN ag‏ ې رو رو در faa‏ ت رو ` 
OLI a‏ عَنْ عَلْقَمَقَ عَنْ عَبْد الله قال: عَلْمَنَا رَسُوْل الله BB‏ 


1236 Takhrijnya telah dikemukakan pada hadits no. 1248. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


الصّلاة» فرفع MU‏ م ركع وطبق وَجَعل يديه بين ركبتيّه. فبلغ ذلك 
EE Per‏ ا ا £ o‏ ار ira a KI ag Z a aE‏ اص 2 
سعدا فقال: صدق KP‏ کنا تفعل dia‏ تم امرنا بهدا. وجعل يديه على 
ag A‏ سه 9,0 2 2 

ركبنيد. يعني في الر کوع. 

1266. Yahya bin Muhammad bin Sha'id menceritakan kepada 

kami, Abu Sa'id Al Asyajj menceritakan kepada kami, Abdullah bin 
Idris menceritakan kepada kami, ia mengatakan: Aku mendengar 
Ashim bin Kulaib menyebutkan dari Abdurrahman bin Al Aswad, dari 
Algamah, dari Abdullah, ia mengatakan, “Rasulullah SAW mengajari 
kami shalat. Beliau mengangkat kedua tangannya, lalu ruku dan 
menempelkan (tangannya) serta menempatkan kedua tangannya di 
antara kedua lututnya.” Lalu hal ini sampai kepada Sa'd, maka ia pun 
mengatakan, “Saudaraku benar. Kami pernah melakukan ini, 


kemudian kami diperintahkan dengan ini,” seraya menempatkan 
kedua tangannya di atas kedua lututnya. Yakni ketika ruku. !22? 


ا‫ 
معد 3 .30185 ره ok‏ 


پر A r‏ 7 
RB - ۷‏ القاسم بن زكرياء حدننا أبو كريب» ثنا ابن 
P D‏ وام D a e‏ 2 سا مور سسكام z Tar s7 ore‏ 
إدريس» عن عاصم بن كليب بهذا وقال: فكبرَ en‏ يد یه فلما ركع 
هم مده Pal A 7 C3 Pa ra 27 0 2 or‏ ° 3 2 
طبق يديه بين ركبتيه. فبلغ ذلك سعداء "JW‏ صَدَق أحي» كنا ئفعل 


Cé IE بهڌاء وَضع الكفيْن على الركبتين. هَذَا‎ Ul Gi dia 


- 
م لب سا 


- 
r 


1267. Muhammad bin Al Qasim bin Zakariyya menceritakan 
kepada kami, Abu Kuraib menceritakan kepada kami, Ibnu Idris 
menceritakan kepada kami, dari Ashim bin Kulaib, hadits ini, dan ia 
menyebutkan (dalam redaksinya): “Lalu bertakbir dan mengangkat 
kedua tangannya. Ketika ruku, beliau menempelkan kedua tangannya 
di antara kedua lututnya.” Lalu hal ini sampai kepada Sa’d, maka ia 
pun berkata, “Saudaraku benar. Kami pernah melakukan ini, 
kemudian kami diperintahkan dengan ini.” Seraya meletakkan kedua 


5 Isnadnya shahih: HR. An-Nasa'i (2/144); Ibnu Khuzaimah (595) dari Ashim 
bin Kulaib. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


همان 


دص سه É o s‏ 2-709 5 03 - 3 # .. وار ۶ ي 
gdes Ga - 4‏ بن أَحَمَدَء ثنا مُوْسَى بن OB‏ تنا الحارث بن 


£ موسي هاس 


عبد لله الهمداني GA ng‏ عن عاض بن كليبء عَنْ عله 
e S‏ ےم É‏ ...3 م 
بن وائل» عن أيه قال: کان PE ZS Ja,‏ رك فرح اصابعه وإذا 


Cane ابو بک خر‎ Gas es شو د و قال‎ 
AS تم لَقِيتُ مُوْسَى‎ NB مُوْسَى‎ 
1268. Da’laj bin Ahmad menceritakan kepada kami, Musa bin 
Harun menceritakan kepada kami, Al Harits bin Abdullah Al 
Hamdzani menceritakan kepada kami di Hamadzan, Husyaim 
menceritakan kepada kami, dari Ashim bin Kulaib, dari Algamah bin 
Wail, dari ayahnya, ia mengatakan, “Adalah Rasulullah SAW, apabila 
ruku beliau merenggangkan jari-jari (tangan)nya, dan bila sujud beliau 
merapatkan kelima jari (tangan)nya.”'?? Da'laj juga mengatakan: Abu 
Bakar bin Khuzaimah juga menceritakan kepada kami, Musa bin 
Harun menceritakan kepada kami. Lalu aku berjumpa dengan Musa, 
kemudian ia menyampaikannya kepadaku.” 


AN MP dana‏ و 


إن الس عك و a‏ تنا سَعيْدُ بن عُثْمَان BA‏ (ح) وحدد 

Wé Ji yee ua Ji أَحْمَدُ بن مُحَمّد‎ 
د عار ع مرن‎ ta A 
On 233, p ant BAU عر اه قال: قال‎ a 


JE eg S‏ سٌمعَ الله لمَنْ حَمِدَه الله ال نخد ف 


1238 Lihat keterangan yang lalu. 
18 Isnadnya shahih: HR. Al Hakim (1/277); Ibnu Khuzaimah (594) dari Husyaim. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


gora 


وملء NT PN‏ ما شئت شئت من شيع بع 


1269. Ahmad bin Muhammad bin Sa' id menceritakan kepada 
kami, Ali bin Sa'id menceritakan kepada kami, Ali bin Al Husain bin 
Ubaid bin Ka'b menceritakan kepada kami, Sa'id bin Utsman Al 
Khazzaz menceritakan kepada kami {h} Ahmad bin Muhammad bin 
Sa'id menceritakan kepada kami, Ahmad bin Al Husain bin Sa'id 
menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, Sa'id 
bin Utsman Al Khazzaz menceritakan kepada kami, Amr bin Syamir 
menceritakan kepada kami, dari Jabir, dari Abdullah bin Buraidah, 
dari ayahnya, ia menuturkan, “Nabi SAW mengatakan kepadaku, 
(Wahai Buraidah. Bila engkau mengangkat kepalamu dari ruku, maka 
ucapkanlah: “Sami'allaahu liman hamidah. Allaahumma rabbanaa 
lakal hamdu, milas samaawaati wa milal ardhi wa mila maa maa 
syi ta min sya'in ba'du? [Allah mendengar orang yang memuji-Nya. 
Ya Allah ya Rabb kami, bagi-Mu segala pujian. (Aku memuji-Mu 
dengan) pujian sepenuh langit dan sepenuh bumi, serta sepenuh apa 
yang Engkau kehendaki setelah itu). sand 


g تر تا خمد ِن‎ Gi طالب الْحَافظ‎ y AN ٠ 


وره A ia‏ 
المشقي» ا بو زُرْعَة عة عَبْدُ PPN‏ بْنْ عَمْرِوء mu‏ 
TT‏ الطاب قال: سَمعْت عَبْدَ YA‏ ثابت Ji‏ 


بان ل : ga‏ عَبْدُ الله بن الفضل» تو 3 $ 
8 هریرَة: كن ak ul‏ قال: سَمعٌ الله لمَنْ حَمِدَهُ 


قال Ya‏ وَرَاءَهُ: : سم لله ad‏ حمذه. 

1270. Abu Thalib Al Hafizh 0 bin Nashr menceritakan 
kepada kami, Ahmad bin Umair Ad-Dimasygi mengabarkan kepada 
kami, Abu Zur'ah Abdurrahman bin Amr menceritakan kepada kami, 


140 Isnadnya lemah: HR. Ibnu Al Jauzi di dalam At-Tahgig (1/385). Saya katakan: 
Amr bin Syamir dan Jabir Al Ju'fi lemah. Pembahasan tentang keduanya telah 
sering dikemukakan. Sa'id bin Utsman Al Khazzaz tidak dikenal, pembahasan 
tentangnya juga telah dikemukakan beberapa kali. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


E‏ ب ی و ا مچ چا 


te 


Yahya bin Amr bin Umarah bin Rasyid Abu Al Khaththab 
menceritakan kepada kami, ia mengatakan: Aku mendengar 
Abdurrahman bin Tsabit bin Tsauban mengatakan: Abdullah bin Al 
Fadhl menceritakan kepadaku, dari Abdurrahman Al A'raj, dari Abu 
Hurairah: “Adalah kami, bila shalat di belakang Nabi SAW lalu beliau 
mengucapkan: “Sami'allaahu liman hamidah’ [Allah mendengar 
orang yang memuji-Nya|, maka orang yang di belakangnya juga 
mengucapkan “Sami'allaahu liman hamidah’. هد‎ 


ره 


AAS - ١‏ طالب الحافظ af‏ تنا ريد 


الصُمده ننا بجی بل A‏ ابت إن 


ثوبان يقول: حدٿني عَبْدُ الله بن الفضلء عن AI‏ عن ابي EA‏ أن 
A 2 2 5‏ ره 3 ° 
ai‏ 3 قال: إذا قال الامَام: سمع الله لم حمده فليقل من وراءه: 
اللهم ربا ولك الحمد. هذا هُوَ المحُفواظ بهذا الإستاد. ,3 adi‏ 
Abu Thalib Al Hafizh juga menceritakan kepada kami,‏ .1271 
Yazid bin Muhammad bin Abdush Shamad menceritakan kepada‏ 
kami, Yahya bin Amr bin Umarah menceritakan kepada kami: Aku‏ 
mendengar Abdurrahman bin Tsabit bin Tsauban mengatakan:‏ 
Abdullah bin Al Fadhl menceritakan kepadaku, dari Al A'raj, dari‏ 
Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW bersabda, “Bila imam mengucapkan:‏ 
“Sami'allaahu liman hamidah’ [Allah mendengar orang yang‏ 
memuji-Nya)|, maka hendaklah orang yang di belakangnya (makmum)‏ 
mengucapkan: “Allahumma rabbanaa wa lakal hamd [Ya Allah, ya‏ 
Rabb kami, bagi-Mu segala pujian).””” Inilah yang terpelihara‏ 
dengan isnad ini. Wallahu a'lam.‏ 


141 Isnadnya shahih: HR. Ibnu Al Jauzi di dalam At-Tahgig (1/386). Saya katakan: 
Abdurrahman bin Tsabit jujur namun sering keliru dan dituduh beraliran 
gadariyah serta terjadi perubahan di masa akhir hayatnya, At-Tagrib (1/475). 

142 HR. Ibnu Al Jauzi di dalam At-Tahgig (1/386) dari jalur pengarang. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


SERU E يري بن عُمَرَ ن جَنْرَة المَدائني»‎ SHE) الطيالسي‎ 
- s PANA a o fe. o, - 8 -0 3 ع وا ےم‎ 
Jy قال: صلى بنا‎ ang عن ابي‎ TAN عن ايوب السختياني» عن‎ 
G إن‎ AS puy لف‎ oega فقال:‎ ap عَلَيْنَا‎ jai الله يق ثم‎ 
قال: فبفاتحة الکتاب.‎ Aa من‎ 
1272. Utsman bin Ahmad Ad-Daggag menceritakan kepada 
kami, Isa bin Abdullah Ath-Thayalisi menceritakan kepada kami, 
Yazid bin Umar bin Janzah Al madaini menceritakan kepada kami, 
Ar-Rabi” bin Badr menceritakan kepada kami, dari Ayyub As- 
Sakhtiyani, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah, ia mengatakan, 
“Rasulullah SAW shalat mengimami kami, lalu (setelah selesai) 
beliau menghadapkan wajahnya kepada kami, lalu berkata, “Apakah 
kalian membaca di belakang imam?” Kami menjawab, “Benar, di 
antara kami ada yang membaca.” Beliau pun bersabda, “Kecuali 
Fatihatul Kitab (Surah Al Faatihah)” 3 
0 CJ ee 2. 5 
الم‎ gah با وَحَالَفهُ سلا‎ IR رَوَاهُ‎ IS ala لري بن بذر‎ 
es s r r 5 sa 
Se ANG EIA Bea 
2 á - هنن ار‎ eg وو ومو او‎ ٥2. ره‎ soy 
الله بن عرو الرقي» وَرواه عن أيوب» عن أبي قلابق عن انس عن النبي‎ 


Pd 


2 3301. LI امع‎ 3. 


3 وَرَوَاهُ ابن علي وغيره عن أيؤب» عن ابي قلابة MAA‏ وَرَوَاهُ G‏ 
الْحَذَاءِ عَنْ أبئ قلآبّة عَنْ مُحَمَّد بْن بي عَائشّة عَنْ Jeg‏ من MEA‏ 
y os‏ 2 او 7 

Ar-Rabi’ bin Badr lemah. Demikian yang diriwayatkan Ar- 

Rabi’ bin Badr, namun Sallam Abu Al Mundzir menyelisihinya, ia 
meriwayatkannya dari Ayyub, dari Abu Qilabah, dari Abu Hurairah, 


namun tidak valid. Keduanya diselisihi oleh Ubaidullah bin Amr Ar- 
Raqqi, ia meriwayatkannya dari Ayyub, dari Abu Qilabah, dari Anas, 


1243 Isnadnya lemah: HR. Ibnu Al Jauzi di dalam At-Tahgig (1/386) dengan isnad 
pengarang. Saya katakan: Ar-Rabi” bin Badr riwayatnya ditinggalkan, 4t- 
Tagrib (1/244). 


— Sunan Ad-Daraguthni 


dari Nabi SAW. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Ulayyah dan yang 
lainnya dari Ayyub, dari Abu Oilabah, secara mursal. Diriwayatkan 
juga oleh Khalid Al Hadzdza', dari Abu Oilabah, dari Muhammad bin 
Abu Aisyah, dari seorang laki-laki sahabat Rasulullah SAW, dari Nabi 
SAW. 


Abaz‏ 3 362 39 وور 


: ا ګر ورغ لر‎ da Je is محمد‎ WAH - ۳٣ 


2932330 ے ss‏ 3 أ مع ره 


اخ . o oo 2 s 303 A‏ 
نا Pa‏ بن يوسف AN‏ تنا عبيد الله بن عمرو الرقي» عن أيوب» عن 


r ” 
9 


و سه ۰ AAN o z‏ کي ا Hip a D‏ ر غ | os.‏ 
أقبل agy radi‏ فقال: اتقرعون في صلاتكم YG‏ يقرأ؟ NS‏ 
قالها ثلاثاء فقال قائل أو قائلون: Á‏ لتفعَل. قال: فلا تفعلواء bai‏ 

Tj حبنت‎ Sy لكاب‎ ata A 

1273. Muhammad bin Isma'il Al Farisi menceritakan kepada 

kami, Abu Zur'ah Ad-Dimasygi menceritakan kepada kami, Yahya 
bin Yusuf Az-Zimmi menceritakan kepada kami, Ubaidullah bin Amr 
Ar-Raggi menceritakan kepada kami, dari Ayyub, dari Abu Oilabah, 
dari Anas: “Bahwa Rasulullah SAW shalat mengimami para 
sahabatnya. Selesai shalat beliau menghadapkan wajahnya kepada 
mereka, lalu berkata, “Apakah kalian membaca di dalam shalat kalian 
sementara imam membaca?” Mereka diam hingga beliau 
menanyakannya tiga kali, lalu seseorang atau beberapa orang 
mengatakan, “Sungguh kami melakukannya.” Beliau pun bersabda, 
“Janganlah kalian lakukan itu, namun hendaknya setiap orang dan 


kalian membaca Fatihatul Kitab (surah Al Faatihah) di dalam 
hatinya” Ini lafazh hadits Al Farisi. 


24 [snadnya lemah: HR. Ibnu Al Jauzi di dalam At-Tahqiq (1/386) dengan isnad 
pengarang. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


220 و و 79 هس 


دس 
En‏ 
e‏ 
8 
۱ 
چ ٩‏ ۱ 
اب 
x‏ 
2 
o‏ 
— 
Q `‏ 
o‏ 
سنا 
۱ 
Er‏ 
LÀ‏ 
T‏ 
|| 
A‏ 
< 
يها 


حو Ona BA)‏ القار سي 

1274. Ali bin Ahmad bin Al Haitsam menceritakan kepada 

kami, Ahmad bin Ibrahim Al Quhistani menceritakan kepada kami, 

Yusuf bin Adi menceritakan kepada kami, keduanya mengatakan: 

Ubaidullah bin Amr menceritakan kepada kami, dengan isnadnya, 
serupa itu. Lafazh hadits Al Farisi.!? 


r e س‎ or r 4 ې‎ lazo A r 0 © z هور ب‎ £ PANA 
نا عَبَيْدُ الله نْ عَمُرو‎ NG توبة‎ ME حَهُور‎ BE al 
نوا‎ 


1275. Ahmad bin Sulaiman menceritakan kepada kami, Hilal 
bin Al “Ala' menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada 
kami (h) Ahmad menceritakan kepada kami, Yazid bin Jahur 
menceritakan kepada kami, Abu Taubah menceritakan kepada kami, 
keduanya mengatakan: Ubaidullah bin Amr mengabarkan kepada 
kami, hadits ini.” 


A هو‎ o 30 2290 o کر‎ PAN 


Was - ۹‏ أبو GIRI S‏ ٿا أَحْمَدُ a‏ راج ٿا 
لْأَحْوَصِ عَنْ عَبْد الله قَالً: IG‏ رَسُوْلُ الله فلك لقَوْمٍ OA AE‏ 
a‏ به: حَلطُمْ علي STA‏ وكنًا GES‏ في الصّلاة» فقيل 


1245 Lihat keterangan yang lalu. 
1246 Lihat keterangan yang lalu. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


1276. Abu Bakar An-Naisaburi menceritakan kepada kami, 
Ahmad bin Manshur Zaj menceritakan kepada kami, An-Nadhr bin 
Syumail menceritakan kepada kami, Yunus bin Abu Ishag 
mengabarkan kepada kami, dari Abu Ishag, dari Abu Al Ahwash, dari 
Abdullah, ia mengatakan, “Rasulullah SAW berkata kepada suatu 
kaum yang membaca Al Our'an dengan menyaringkannya, “Kalian 
telah mengacaukanku (dalam membaca) Al Qur'an.” Dulu kami 
pernah mengucapkan salam di dalam salat, lalu dikatakan kepada 


kami, “Sesungguhnya di dalam shalat itu ada kesibukan’ ” 


30 الا 30 8-3 


ميس 2 P [YA‏ 4 2 7 0 و 

AB العَرش ٿا عثمَان‎ IR الله بن‎ LG Kis - \ Yyy 
لحه نن خی عَنْ بو عَنِ ابن شهاب» عَنْ سيد أن‎ 6 a 
Wa ASI, رکوغا فكب‎ a قال: إذا أذركت‎ LAI 
ما هر | سم‎ gor, aa? o شب هام ها‎ .? 1 0 ra 
حن‎ TS فين تسبي‎ sea نب‎ ka ES والركؤع.‎ Aa 
للركواع: أن ذلك يُجرئة.‎ WAT 

1277. Abdullah bin Muhammad bin Abdul Aziz menceritakan 
kepada kami, Utsman bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, 
Thalhah bin Yahya menceritakan kepada kami, dari Yunus, dari Ibnu 
Syihab, dari Sa'id bin Al Musayyab, ia mengatakan, “Bila engkau 
mendapati orang-orang (yakni jama'ah shalat) sedang ruku, maka 
bertakbirlah dan rukulah, sesungguhnya cukup bagimu satu kali untuk 
takbir (takbiratul ihram) dan untuk ruku.”!?“$ Juga dari Sa'id bin Al 
Musayyab, tentang orang yang lupa takbir (takbiratul ihram) ketika 


membuka shalat lalu takbir untuk ruku, “Sesungguhnya itu 
mencukupinya.” 


47 Isnadnya hasan: HR. Ahmad (1/451); Al Bazzar (1/239) dari Yunus bin Abu 


148 Tenadnya hasan. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


38. Bab Sifat yang Diucapkan Orang Shalat Ketika Ruku dan 
Sujud 


. 


aa عبد‎ AS AA JAN عَبْدُ الله بن مُحَمّد بن عَبْد‎ Ci - ٨ 
a عن‎ Lepasan 
کان يقول في رکوعه: سان ريي‎ BD عَنْ صلة» عن حذيفة: أن‎ 


العَظيِمٍ وَبحَمْدهء USB‏ رفي سُحُوْده: a‏ الأغلى وَبحَمْده 
ادن 


1278. Abdullah bin Muhammad bin Abdul Aziz menceritakan 
kepada kami dengan cara dikte, Abdullah bin Umar bin Aban 
menceritakan kepada kami, Hafsh bin Ghiyats menceritakan kepada 
kami, dari Muhammad bin Abu Laila, dari Asy-Sya'bi, dari Shilah, 
dari Hudzaifah: “Bahwa Nabi SAW di dalam rukunya membaca: 
‘Subhaana rabbiyal azhiim wa bihamdih'” (Maha Suci Allah Yang 
Maha Agung dan dengan segala pujian bagi-Nya) tiga kali, dan di 
dalam sujudnya (membaca): “Subhaana rabbiyal a'laa wa bihamdih' 
(Maha Suci Allah Yang Maha Tinggi dan dengan segala pujian bagi- 
Nya] tiga kali.” 1 


PA - 30932362 2 Pa 


Was - ۹‏ محمد PU‏ أن ري AKAN‏ مايل أن 


o Jo 


E‏ تعد وو روي تا 
Gd‏ بن إِسْمَاعِيْل عن الشعبي» عن مَسرُوقٍ عن عبد الله Sa gi‏ 


Ye‏ ر 


قال: ir‏ السنّة أن JIN Ig‏ في رکوعه: Nn‏ ربي العَظيِم 


149 Isnadnya lemah: HR. Abu Daud (870) dari Ayyub bin Musa atau Musa bin 
Ayyub, dari seorang laki-laki dari kaumnya, dari Ugbah bin Amir. Abu Daud 
mengatakan, “Tambahan ini dikhawatirkan tidak terpelihara. Hadits ini asalnya 
pada Muslim dan yang lainnya tanpa tambahan.” Saya katakan. Abdullah bin 
Umar bin Abas jujur namun banyak riwayat munkar, sedangkan Muhammad 
bin Abdurrhman bin Abu Laila jujur namun hafalannya buruk. 41-1071 
(2/185). 


رور 


— Sunan Ad-Daraguthni 


aa AAA,“ -‏ تسپ یت 


an 


وَبِحَمْده 1S)‏ سُجُوده: سُبُحَان ري الأغلى وَبحّمُده. 
Muhammad bin Ja'far bin Rumais menceritakan kepada‏ .1279 
kami, Muhammad bin Isma'il bin Samurah Al Ahmasi menceritakan‏ 
kepada kami, Abu Yahya Al Himmani Abdul Hamid bin‏ 
Abdurrahman menceritakan kepada kami, As-Sari bin Isma'il‏ 
menceritakan kepada kami, dari Asy-Sya'bi, dari Masrug, dari‏ 
Abdullah bin Mas'ud, ia mengatakan, “Termasuk sunnah adalah‏ 
seseorang membaca di dalam rukunya: ‘Subhaana rabbiyal azhiim‏ 
wa bihamdih” (Maha Suci Allah Yang Maha Agung dan dengan‏ 
segala pujian bagi-Nya) dan di dalam sujudnya (membaca):‏ 
‘Subhaana rabbiyal a'laa wa bihamdih” [Maha Suci Allah Yang‏ 
Maha Tinggi dan dengan segala pujian bagi-Nya]. 0‏ 


G سَعيْد بب مُسلې‎ a Bap KA ES - ٠ 
IN 

ul PEP GA D 
7 قال:‎ a سَحَدَ في الصّلاة الم‎ GI طالب قال: کان رَسُوْلَ الله فك‎ 
جد ادن‎ ban AKA KO KAA KOK لَك سَحَدت‎ 
وكان إذا‎ iga BSN الله‎ BIT سَمَْهُ وَبَصَرَه‎ 535 ana la 
Se pokana ea قال:‎ RS, 


مو ره # هو Z er‏ 


ك AS kapal ga‏ وَعَظْمِيْ وما SA‏ به قدي لله 
isah‏ وكان إذا رقع Kal‏ من م الرکوع في | الصّلاة ea‏ قال: 
لل را لك لحن ملء TT Nganu)‏ 1 له ما دت نا 


12350 Ysnadnya sangat lemah: Saya katakan: As-Sari bin Isma'il haditsnya 
ditinggalkan, At-Tagrib (1/285). Abdul Hamid bin Abdurrahman Abu Yahya 
Al Hamani jujur namun sering keliru dan dituduh menganut faham irja', At- 
Tagrib (1/469). 


Sunan Ad-Daraguthni — 


a ANG SEA شىء بعد. هذا‎ 
1280. Abu Bakar An-Naisaburi menceritakan kepada kami, 
Yusuf bin Sa'id bin Muslim menceritakan kepada kami, Hajjaj 
menceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraij, Musa bin Ugbah 
mengabarkan kepadaku, dari Abdullah bin Al Fadhl, dari 
Abdurrahman Al A'raj, dari Ubaidullah bin Abu Rafi”, dari Ali bin 
Abu Thalib, ia mengatakan, “Adalah Rasulullah SAW, apabila sujud 
di dalam shalat fardhu, beliau membaca: “Allaahumma laka sajadtu, 
wa bika aamantu, wa laka aslamtu. Anta rabbii, sajada wajhiya 
lilladzii khalagahu wa shawwarahu wa syagga sam'ahu wa 
basharahu, tabaarakallaahu ahsanul khaaligiin” [Ya Allah untuk- 
Mu aku bersujud, kepada-Mu aku beriman, kepada-Mu aku berserah 
diri. Engkaulah Rabbku. Wajahku bersujud kepada Dzat yang telah 
menciptakannya, membentuk rupanya dan yang membelah 
(memberikan) pendengaran dan penglihatannya. Maha Suci Allah 
sebaik-baik pencipta). Dan bila ruku beliau membaca: “Allaahumma 
laka raka'tu, wa bika aamantu, wa laka aslamtu. Anta rabbii, 
khasya'a laka sam'ii wa basharii wa mukhkhii wa “azhamii wa 
mastagallat bihi gadamii, lillaahi rabbil “aalamiin” (Ya Allah untuk- 
Mu aku ruku, kepada-Mu aku beriman dan kepada-Mu aku berserah 
diri. Pendengaranku, penglihatanku, otakku, tulangku dan semua 
yang disanggah oleh kedua kakiku, khusyu' dan tunduk kepada-Mu, 
untuk Allah Rabb semesta alam). Dan bila mengangkat kepalanya dari 
ruku di dalam shalat fardhu belaiu membaca: “Allaahumma rabbanaa 
lakal hamdu, milas samaawaati wa milal gardhi wa mila maa 
syita min syai'in ba'du' (Ya Allah ya tuhanku, bagi-Mu segala 
pujian, sepenuh langit dan bumi serta sepenuh apa yang Engkau 
kehendaki setelah itu).”!??! Ini isnad hasan lagi shahih. 


A وور 3 32 39 - روم‎ eo AG r 


cat o A 
مره ا ابو امي شا‎ SS اا ا‎ NA 


ه هو 5 


روح» PARA‏ بن عقبة بهذا الإستاد: BA of:‏ 


12! Isnadnya hasan: HR. Muslim dalam Shalat musafir (201): At-Tirmidzi (3422): 
An-Nasa'i (2/221) dari Abdurrahman Al A'raj. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


2 2 s, 3 5 220 2 سا ےم سم شرام‎ 
دُونَ غَيْره. وراد‎ TE الركوع‎ ae كان إذا ركع قال مثل قول‎ 
. و عظمي و عصبي‎ Td رو‎ 
1281. Abu Hurairah Muhammad bin Ali bin Hamzah 
"menceritakan kepada kami, Abu Umayyah menceritakan kepada kami, 
Rauh menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij menceritakan kepada 
kami, Musa bin Ugbah mengabarkan kepadaku, dengan isnad ini: 
Bahwa apabila Nabi SAW ruku, beliau mengucapkan seperti ucapan 
Hajjaj di dalam ruku secara khusus, tanpa yang lainnya. sementara 
Rauh menambahkan redaksi: “wa “azhmi wa ‘ashabi’ (tulangku dan 

syafatku|.”” 


ocr 0. 20 
. .٠ 


° z Ya 036 A Te من‎ soo. PAN 
AU again KA اِسْمَاعيل‎ ewani Ka - ٢۲ 
` هده هم ورو‎ 2 o وس و وو & سه‎ A AA 
نا إسماعيل بن عياش» عن عبد العزيز بن عبيد الله عر“ عبد‎ cola 
عا ار ووک‎ ge ES diaz 37 1 or. 3 5 ° Tang 
عَنْ حده قال: كان رسول‎ ca بن تافع بن جبير بن مطعمء عن‎ ga) 
e ez . ld r . 323 و‎ ٩ 
ركع: سُبُحَان ربي العَظِيم. ثلاث مَرّات.‎ Aa & الله‎ 
1282. Al Husain bin Isma'il menceritakan kepada kami, Abu 
Bakar bin Zanjawaih menceritakan kepada kami, Abu Al Yaman 
mengabarkan kepada kami, Isma'il bin Ayyasy menceritakan kepada 
kami, dari Abdul Aziz bin Ubaidullah, dari Abdurrahman bin Nafi 
bin Jubair bin Muth'im, dari ayahnya, dari kakeknya, ia mengatakan, 


“Adalah Rasulullah SAW, apabila ruku beliau membaca: ‘Subhaana 
rabbiyal azhiim' [Maha Suci Allah Yang Maha Agung) tiga kali. 25 


يا 30 38.3 


Aa PALA بن‎ GAS CAS - ٠ 
1 EN Ps 2 5 1 | 


30 هر A D r 3 o‏ ؟- ممه A‏ مع رر ya‏ ه 
بن مسلمة بن محمد بن هشام المخزومي» نا إبراهيم بن سلمان» عن 


1252 Isnadnya hasan: Lihat keterangan yang lalu. | 

1253 Isnadnya lemah: Saya katakan: Isma'il bin Ayyasy jujur dalam meriwayatkan 
dari penduduk negerinya sendiri, dan ini salah satunya. Abdul Aziz bin 
Abdillah lemah. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


a‏ الله ن عبد الله GA‏ عَنْ ابه قال: رال شو الله ين يقؤل 
في ر An‏ عه: USB Oa‏ 

1283. Al Husain bin Isma'il menceritakan Kepada کا‎ 

Abdullah bin Syabib menceritakan kepada kami, Muhammad bin 
Maslamah bin Muhammad bin Hisyam Al Makhzumi menceritakan 
kepada kami, Ibrahim bin Salman menceritakan kepada kami, dari 
Ubaidullah bin Abdullah bin Agram, dari ayahnya, ia mengatakan, 
“Aku melihat Rasulullah SAW di dalam rukunya membaca: 


‘Subhaana rabbiyal azhiim” (Maha Suci Allah Yang Maha Agung) 
tiga kali.” "25%4 


diawali EME - ٤‏ ا نا يوسصف بن موسىء نا E‏ الله بن مؤسى» 
كا Har‏ نن ana kaos Ja‏ 

رَسول الله : ار ا ا 

ai ab Belo ود‎ 


1284. Al Husain menceritakan kepada kami, Yusuf bin Musa 
mengabarkan kepada kami, Ubaidullah bin Musa menceritakan 
kepada kami, Ibrahim bin Al Fadhl menceritakan kepada kami, dari 
Sa'id Al Magburi, dari Abu Hurairah, ia mengatakan, “Rasulullah 
SAW bersabda, “Apabila seseorang di antara kalian ruku (lalu) 
bertasbih tiga kali, sesungguhnya telah bertasbih kepada Allah dari 
jasadnya sebanyak tiga ratus tiga puluh tiga tulang dan tiga ratus tiga 
puluh tiga urat "25 


vu 
` مخ‎ 
êh 
6 
3: 


٥‏ - حا GAS‏ بن إسْمَاعيْل» نا A‏ هان نا آذ نا 


SI‏ أب ذئب. ّا إسحاق ق بن يز A‏ بن عَبْد الله بن عتبة» عن 


1254 Isnadnya lemah. Saya katakan: Ibrahim bin Sulaiman tidak masyhur. Demikian 
yang dikatakan oleh Al Ghassani di dalam kitab Takhrijnya. 

1255 Ignadnya lemah sekali: Saya katakan: Ibrahim bin Al Fadhl riwayatnya 
ditinggalkan, 4t-Tagrib (1/41). 


— Sunan Ad-Daraguthni 


za ` - elo -‏ و اي و PN‏ 
ابن مسعود Jő‏ قال رشول الله : إذا قال SAM‏ في ركوعه: 
ال ي ola A ea‏ مذ كم روف AE Ol‏ 


1285. Al Husain bin Isma’il menceritakan kepada kami, 
Ibrahim bin Hani’ menceritakan kepada kami, Adam menceritakan 
kepada kami, Ibnu Abi Dzi'b menceritakan kepada kami, Ishag bin 
Yazid menceritakan kepada kami, dari Aun bin Abdullah bin Utbah, 
dari Ibnu Mas'ud, ia mengatakan, “Rasulullah SAW bersabda, 
“Apabila seseorang di antara kalian di dalam rukunya membaca: 
‘Subhaana rabbiyal azhiim” [Maha Suci Allah Yang Maha Agung) 
tiga kali, maka ia telah menyempurnakan rukunya, dan itu adalah 
batas minimalnya”.” 28 


5 - حا JA i 1 aa ١‏ نا E‏ محمد بن عَبْد المّلك 


4 ص 
D‏ 


الدُقيقي» د ا dk‏ ن ٿن É ih‏ شح عن اد عڻ مف عن 
ol rar‏ اي وي كان Ji‏ في رکوعه: سبح قوس رنب Se‏ 


si 
1286. Al Husain bin Isma'il menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Abdul malik Ad-Dagigi menceritakan kepada kami, 
Sulaiman bin Harb menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan 
kepada kami, dari Oatadah, dari Mutharrif, dari Aisyah: Bahwa Nabi 
SAW di dalam rukunya membaca: “Subbuuhun guddusun rabbul 
malaaikati war ruuh' (Maha Suci Engkau (dari kekurangan dan hal 
yang tidak layak bagi kebesaran-Mu) Dzat Yang Maha Suci, Rabb 
malaikat dan Jibril)” 5! 


15%6 Jsnadnya lemah lagi terputus: Dikeluarkan oleh Abu Daud (886), Ibnu Majah 
(890): At-Tirmidzi (261): Asy-Syafi'i di dalam 47 Umm (1/96) semuanya dari 
Ishag. Saya katakan: Aun bin Abdullah bin Utbah tidak mendengar dari Ibnu 
Mas'ud, At-Tahdzib (8/172), ia meriwayatkan dari ayahnya dari pamannya 
secara mursal. Sedangkan Ishaq bin Yazid tidak dikenal, At-Tagrib (393). 

1257 Isnadnya shahih: HR. Muslim dalam kitab Shalat (223), Abu Daud (872), An- 
Nasa'i (2/191) dari Oatadah. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


قال: وَحَدَنيْ هشَامٌ Ola‏ ر عر BS‏ مط = 
عائشة: IG GÍ‏ کان ول في Pa‏ وسجوده. TAA ci‏ 0 


حرب: شعبة يُقول: حدلني alta‏ قال كذا قال. 

Ia mengatakan: Hisyam sahabatnya Ad-Dastawa'i juga 

menceritakan kepadaku, dari Oatadah, dari Mutharrif, dari Aisyah, 

bahwa ia mengatakan, “Beliau membaca di dalam ruku dan sujudnya” 

Aku katakan kepada Sulaiman bin Harb, “Syu'bah mengatakan: 

Hisyam menceritakan kepadaku, ia mengatakan: Demikian yang 
dikemukakannya.” 


39. Bab Ruku dan Sujud, Serta Apa yang Mencukupi Pada 
Keduanya 


r r 
غو‎ na و‎ 


ata - AY‏ أَحْمَدُ بْنُ aan gp‏ نا ابو شيبة» نا بو عسَانَ 


r 


AD كان‎ BA nk Na Soal an تَا‎ 
| بأصابعه‎ JEN إذَا سحَدَ‎ 8# 


1287. Ahmad bin Muhammad bin Sa’id menceritakan kepada 
kami, Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Abu Ghassan 
menceritakan kepada kami, Ja’far Al Ahmar menceritakan kepada 
kami, dari Haritsah, dari Amrah, dari Aisyah, ia mengatakan, “Adalah 
Nabi SAW, apabila sujud, beliau mengarahkan jari-jarinya ke 
kiblat.” 258 


G القاضي‎ MEI بْنْ الْحُسَيْن بن عبد‎ GAS حا‎ - ٨ 


مُحَمَّدُ بن SP‏ بن CA‏ نا أبي» د a‏ محمد kaan‏ 
عن عد الا ين عم عن pai‏ شمر أن رول الله BB‏ 


Aan ایو‎ 


۶۶ Isnadnya lemah: Saya katakan: Haritsah bin Abu Ar-Rijal lemah, At-Tagrib 
(1/146). 


— Sunan Ad-Daraguthni 


1288. Al Husain bin Al Husain bin قا لمر‎ Al Oadhi 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ashbagh bin Al Faraj 
menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, Abdul 
Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi menceritakan kepada kami, dari 
Ubaidullah bin Umar, dari Nafi”, dari Ibnu Umar: “Bahwa apabila 
Rasulullah SAW sujud, beliau meletakkan kedua tangannya sebelum 


kedua lututnya.”'29 


Te‏ سه ار 


G 5315 AAKA Was ٩۹٩‏ مُحُمَود بن Mb‏ 5 اروا 


3 ¢ ئي ين 07 ۶ po‏ 3 و سا NG A‏ 30 


Hj‏ محمد EA‏ عبد العَرِيْرٍ ن مُحَمَّد TE‏ بْنْ عبد الله بن 
لْحَسَن Pan‏ عَنْ ابي هريره قال: قال رَسُوْلَ الله 
ا Sana‏ ها ده بل هر و زرد پش 


1289. Abu Bakar bin Abu Daud menceritakan kepada kami, 
Mahmud bin Khalid menceritakan kepada kami, Marwan bin 
Muhammad menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Muhammad 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdullah bin Al Hasan 
menceritakan kepada kami, dari Abu Az-Zinad, dari Al A'raj, dari 
Abu Hurairah, ia mengatakan, “Rasulullah SAW bersabda, “Apabila 
seseorang di antara kalian sujud, hendaklah ia meletakkan kedua 
tangannya sebelum kedua kakinya, hendaklah ia tidak berdepa seperti 
berdepanya unta? "1290 


AE bag بن‎ Je 5 ُنْ زياد‎ Je Gis - ۰ | 


9 b2 3 IA s 3 3 0 


تا عَبْدُ JAN‏ بن مُحَمّد عَنْ مُحَمّد بْنِ عَبْد 
La‏ ياستاده» عن ال T‏ إِذَا سَحَدَ Sab SA‏ يديه به قبل AE‏ 


۱۶۶ Isnadnya shahih: HR. Al Hakim (1/226); Ibnu Khuzaimah (627) dari Ashbagh. | 

1260 Isnadnya shahih: Dikeuarkan oleh Abu Daud (840): An-Nasa'i (2/207); Ahmad 
(2/381); Ath-Thahawi (1/254) dan Al Baihagi (2/99-100) dari Abdul Aziz bin 
Muhammad. 


ثابت ت محمد بن cah a‏ 


Sag 


Sunan Ad-Daraquthni — 


1290. Abu Sahl bin Ziyad menceritakan kepada kami, Isma'il 
bin Ishag menceritakan kepada kami, Abu Tsabit Muhammad bin 
Ubaidullah menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Muhammad 
menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Abdullah, dengan 
isnadnya, dari Nabi SAW, “Apabila seseorang di antara kalian sujud, 
hendaklah ia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya, 
dan hendaklah ia tidak berdepa seperti berdepanya unta.” 1261 


ta يِنْ‎ Gn بن عَيّاش تتا‎ Ag الحسين بن‎ AL - ١ 
Ha AYI إذا قال‎ ae Yi إِسْمَاعيْلُ علي عَنِ ابن عون قال:‎ 
Hat s1 و‎ Too. خد‎ 
رعا له‎ AN کت‎ AAN ند شه وران تخي‎ 
ا‎ 


1291. Al Husain bin Yahya bin Ayyasy menceritakan kepada 
kami, Al Hasan bin Muhammad menceritakan kepada kami, Isma'il 
Ibnu Ulayyah menceritakan kepada kami, dari Ibnu Aun, ia 
mengatakan, “Muhammad berkata, “Apabila imam mengucapkan: 
“Sami'allaahu liman hamidah' [Allah mendengar orang yang 
memuji-Nya|, orang yang di belakangnya mengucapkan: | 
‘Allaahumma rabbanaa lakal hamd [Ya Allah ya rabb kami, bagi- 
Mu segala puji)” 


م کے or‏ 4 


EMS - 65‏ عبد الله بْنْ ابي داو MA‏ بْنُ ستان» نا يزيد دن 
وت 3 دور وو A‏ ع دمع 20- A‏ 

a‏ ا الْحْسَيْنُ بن PL Be‏ الأزدي» ننا يزد 
Pen‏ شرك عَنْ عَاصِم adoh ad‏ عَنْ وائ ان 
قال: کان اي 48 ا سَحَدَ ق BE‏ قبل يدنه Er‏ رفع ر رفع يديه 


0 


161 Isnadnya shahih: Lihat keterangan yang lalu. 
1% Isnadnya shahih. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


قبل ر كبتيه.. 
Abdullah bin Abu Daud menceritakan kepada kami,‏ .1292 
Ahmad bin Sinan menceritakan kepada kami, Yazid menceritakan‏ 
Al Husain bin Isma'il menceritakan kepada kami,‏ (ط) kepada kami‏ 
Muhammad bin Yahya Al Azdi menceritakan kepada kami, Yazid bin‏ 
Harun menceritakan kepada kami, Syarik memberitahukan kepada‏ 
kami, dari Ashim bin Kulaib, dari ayahnya, dari Wail bin Hujr, ia‏ 
mengatakan, “Adalah Nabi SAW, apabila sujud, kedua lututnya turun‏ 
sebelum kedua tangannya, dan apabila bangkit, beliau mengangkat‏ 
kedua kag A sebelum e 321263‏ 


To 4 saus 


Ibnu Abi Daud menyebutkan (dalam adiknya “meletakkan 
kedua lututnya sebelum kedua tangannya.” Yazid bin Harun 
meriwayatkannya sendirian dari Syarik, dan tidak ada yang 
menyampaikannya dari Ashim bin Kulaib selain Syarik. Syarik tidak 
kuat dalam hadits yang sayaang sendirian. Wallahu a'lam. 


5 ALA Aa با نا‎ EA محمد‎ aa ja GA ۳ 
الأول‎ E E سا‎ Sh tata i Si 
0 Tgk Se عن نس قال: رایت رَسُوْلَ الله في کر تی‎ 

O72 ل‎ , 30 2 Ca 2 Za s 2 See 
El حى‎ AN ia منة فی‎ Jaia رک خی امت کل‎ 
Sea IE Si SI في مْضعه $ نم انحط‎ a Jaia JS 


123 Isnadnya lemah: HR. At-Tirmidzi (268): An-Nasa’i (2/206-27); Abu Daud 
(838), semuanya dari Yazid. Saya katakan: Syarik adalah Al Qadhi, ia jujur 
namun sering keliru, hafalannya berubah semenjak memegang jabatan Oadhi di 
Kufah. Ia seorang yang adil, utama, ahli ibadah dan tegas terhadap ahli bid'ah, 
At-Tagrib (1/301). 


Sunan Ad-Daraguthni — 


به A‏ إسْمَاعِيْل عَنْ حَقص liga‏ الإستاد. والله أغلم. 
Isma'il bin Muhammad Ash-Shaffar menceritakan‏ .1293 
kepada kami, Al Abbas bin Muhammad menceritakan kepada kami,‏ 
Al “Ala' bin Isma'il Al Aththar menceritakan kepada kami, Hafsh bin‏ 
Ghiyats menceritakan kepada kami, dari Ashim Al Ahwal, dari Anas,‏ 
ia mengatakan, “Aku melihat Rasulullah SAW bertakbir, hingga‏ 
kedua ibu jarinya sejajar dengan telinganya. Kemudian ruku hingga‏ 
setiap persendiannya mantap di tempatnya. Kemudian mengangkat‏ 
kepalanya hingga setiap persendian mantap di tempatnya. Kemudian‏ 
menyungkur disertai takbir yang mana kedua lututnya mendahului‏ 
kedua tangannya.”'?84 Al ‘Ala’ bin Isma'il meriwayatkannya sendirian‏ 
dari Hafsh dengan isnad ini. Wallahu a'lam.‏ 


N 


cah Si gi Oka adi - ٤‏ زيا بن ايوب تا 
oa Pa‏ 8 


ب 
ٳسمَاعيل» عن ايوب عَنْ ابي ABU‏ قال: Ge‏ ايو BG oni‏ 
Gih OHP‏ فقال: وَالله 1 KAN‏ وما a‏ الصّلاة پک ريد 
أن Sl‏ ات ومول الله 2 ai‏ قال: فَمَعَدَ في ال كْعَة 
AN‏ حينَ 2 Koh,‏ من SAI TAM‏ هَذَا ab ina SE‏ 
وكڌلك ما oia‏ 


1294. Abdullah bin Sulaiman bin Al Asy'ats menceritakan 
kepada kami, Ziyad bin Ayyub menceritakan kepada kami, Isma'il 
menceritakan kepada kami, dari Ayyub, dari Abu Oilabah, ia 


12 Isnadnya lemah: HR. Al Hakim (1/226); Ibnu Al Jauzi di dalam At-Tahgig 
(1/388-389), Al Baihagi (2/99), Ibnu Hazm di dalam Al Muhalla (4/129): Al 
Hazimi di dalam Al I'tibar (159), semuanya meriwayatkan dari Al ‘Ala’ bin 
Isma'il. Saya katakan: Al ‘Ala’ Ibnu Isma'il tidak dikenal. Al Hafizh 
mengatakan di dalam At-Talkhish (1/273) yang saya tahqiq, dengan menukil 
ungkapan Al Baihaqi di dalam Al Ma'rifah, “Al “Ala” Ibnu Isma'il 
meriwayatkannya sendirian, sedangkan ia tidak dikenal.” Hadits ini 
dishahihkan oleh Al Hakim dengan syarat keduanya (yakni Al Bukhari dan dan 
Mulsim) dan disepakati oleh Adz-Dzahabi. Ibnu Abi Hatim menyebutkan di 
dalam Al Ila! (1/188), “(Ini) hadits munkar.” 


— Sunan Ad-Daraquthni 


menuturkan, “Sulaiman bin Malik bin Al Huwairits mendatangi kami 
di masjid kami, lalu ia berkata, “Demi Allah, sungguh aku akan shalat, 
sebenarnya aku tidak hendak shalat, namun aku ingin memperlihatkan 
kepada kalian bagaimana aku melihat Rasulullah SAW shalat.' Lalu 
(di dalam shalatnya) ia duduk pada raka'at pertama setelah 
mengangkat kepalanya dari sujud terakhir (sujud kedua).”!?65 Ini isnad 
shahih lagi valid, demikian juga yang setelahnya. 


2 E JI حمد بن عبد الله بن محمد‎ [WAH - ٥ 
مالك بْن‎ a عَنْ خالد الْحَذَاى‎ ala تنا‎ a 
فَكَانَ إذا كان في‎ akal وهو‎ BA الْحُوَيْرث الليثي قال: رایت‎ 
pae قاعدا. هَذَا‎ SA Sa ERES 
1295. Ahmad bin Abdullah bin Muhammad Al Wakil 
menceritakan kepada kami, Al Hasan bin Arafah menceritakan kepada 
kami, Husyaim menceritakan kepada kami, dari Khalid Al Hadzdza', 
dari Abu @Oilabah, dari Malik bin Al Huwairits Al-Laitsi, ia 
mengatakan, “Aku melihat Nabi SAW sedang shalat, yang mana pada 
raka'at pertama atau ketiga, beliau tidak langsung bangkit hingga 
duduk tegak (terlebih dahulu).”% Ini shahih. 


مره واي سير 30 3 Jo 3.9 b2‏ 


PES بو محمد خی بن محمد بن صاعدء‎ WA - NYAN 


ثابت 1 P‏ دري 22 الله 2 3 مد : الم ور SAN‏ 7 107 0 
dah NA!‏ ار دنا محمد ن jane‏ نا شنيف عر الد الكذاء 
وأيوؤْب» 3 قلابق عَنْ مالك بن الحويرث أبي سليمان: انهم WA‏ 
A‏ 8 قال LI GI‏ حالد فقال b) Wa)‏ 

125 Isnadnya shahih. 


126 Isnadnya shahih: HR. Al Bukhari pada bab Adzan (142); At-Tirmidzi (287); 
An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Ibnu Khuzaimah (686), semuanya dari Husyaim. 


Sunan Ad-Daraquthni — 


5 en An BA NN pr ss PA á دا مر‎ 
HA, أكبركماء وَصلوًا كما‎ USAI, وأقيماء‎ USG الصلاة‎ 507 


1296. Abu Muhammad Yahya bin Muhammad bin Sha'id 
menceritakan kepada kami, Ahmad bin Tsabit Al Jahdari, Abdullah 
biin Muhammad bin Al Miswar Az-Zuhri dan Muhammad bin Al 
Walid Al Ourasyi menceritakan kepada kami, mereka mengatakan: 
Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami, dari Khalid Al Hadzdza' dan Ayyub, dari 
Abu @Oilabah, dari Malik bin Al Huwairits Abu Sulaiman: “Bahwa 
mereka mendatangi Nabi SAW, salah seorang mereka menyebutkan, 
yakni temannya Ayyub atau Khalid, beliau berkata kepada keduanya, 
“Bila tiba (waktu) shalat, maka adzanlah kalian dan igamahlah, 
kemudian hendaklah yang lebih tua di antara kalian berdua untuk 
mengimami. Shalatlah kalian sebaimana kalian melihatku shalat. sal267 
Ini shahih. 


AI A É بْنْ سال‎ BE salih حا مُحَمّدُ بنْ‎ - ۷ 
> > ممه‎ 0 ٠ e G BING 
ahi قال:‎ Ka الْمَحْرُوْمِي» ا‎ 
حَالدُ‎ a ATI SA إن سرک أن ار روو د‎ 8 
1297. Muhammad bin Makhlad menceritakan kepada kami, Al 
‘Ala’ bin Salim menceritakan kepada kami, Abu Al Walid Al 
Makhzumi menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij menceritakan 
kepada kami, dari “Atha', dari Abu Hurairah, ia mengatakan, 
“Rasulullah SAW bersabda, Jika kalian ingin menyucikan shalat 


kalian, maka majukanlah orang-orang terbaik kalian (untuk 
mengimami)’.”? Abu Al Walid ini adalah Khalid bin Isma'il, ia 


1267 Ysnadnya shahih: telah dikemukakan pada h. 273 (di naskah aslinya). 
1268 Isnadnya sangat lemah: Saya katakan: Tentang Khalid bin Isma'il, Ibnu Adi 
mengatakan, “Ia pernah memalsukan hadits terhadap orang-orang tsiqah,” 
kemudian ia mengemukakan hadits ini (3/912). Ibnu Hibban mengatakan, 
“Tidak boleh berdalih denganya.” Al Mizan (2/2403). 


— Sunan Ad-Daraguthni 


lemah. 


40. Bab Barangsiapa Mendapati Imam Sebelum Menegakkan 
Tulang Punggungnya, Maka Ia Telah Mendapatkan Shalatnya 


نا ووو وو دراد جوا 
SIN gga Ga,‏ إِسْمَاعيل A VE‏ 
Ah‏ (ح) HE‏ طالب نا ابن رشدين» ناف ک ۸ وَهْب 
Bp ang Pa‏ ن غد الحم عن AA‏ 
أخبرني ايو سَلَمَة ن عبد gar‏ عَنْ ابي GA‏ أن EN‏ 
قال: ن أذرك ركه من JE NG GA Ba‏ أن قم dha payi‏ 


1298. Abu Thalib Al Hafizh menceritakan kepada kami, 
Ahmad bin Muhammad bin Al Hajjaj bin Risydin menceritakan 
kepada kami, Amr bin Sawwar dan Muhammad bin Yahya bin Isma'il 
menceritakan kepada kami, keduanya mengatakan: Ibnu Wahb 
menceritakan kepada kami (h) Abu Thalib menceritakan kepada 
kami, Ibnu Risydin menceritakan kepada kami, Harmalah 
menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, 
Yahya bin Humaid menceritakan kepadaku, dari Ourrah bin 
Abdurrahman, dari Ibnu Syihab: Abu Salamah bin Abdurrahman 
mengabarkan kepadaku, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW 
bersabda, “Barangsiapa mendapatkan ruku dari shalat sebelum imam 
menegakkan tulang punggungnya, maka ia telah 
mendapatkannya 25.12% 


EA - ٩۹‏ مُحَمَّدُ بن BAG aa‏ بِنْ Ka É tega‏ ب أبي 


129 Yakni raka'at tersebut. 

1270 Jsnadnya sangat lemah: HR. Al Baihagi (2/89): Ibnu Khuzaimah (1595) dari 
Yahya bin Humaid. Saya katakan: Yahya bin Humaid dan Ourrah bin 
Abdurrahman lemah. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


٢‏ نتا افع بن ugah dp LA‏ عَنْ زد 


: هر ل ال ول لله‎ ARG PA ۶ A A9 
33 5 تعدوها.‎ NG Bar سجودٌ‎ 3 Se a Lan إذا‎ 
Na) BSI ال کعة فَمَدْ‎ 
1299. Muhammad bin Makhlad menceritakan kepada kami, 
Ibrahim bin Hani' menceritakan kepada kami, Sa'id bin Abu Maryam 
menceritakan kepada kami, Nafi” bin Yazid menceritakan kepada 
kami, Yahya bin Abu Sulaiman Al Madani menceritakan kepadaku, 
dari Zaid bin Abu Al Itab dan Ibnu Al Magburi, dari Abu Hurairah, ia 
mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, “Jika kalian mendatangi 
shalat dan kami sedang sujud, maka sujudlah kalian, namun 


janganlah menghitungnya. Dan barangsiapa mendapatkan ruku, 
maka ia telah mendapatkan shalat? ٨۰٠ 


41. Bab Keharusan Menegakkan (meluruskan) Tulang Punggung 
ketika Ruku dan Sujud 


AS - 1o و دادمو‎ 18 - 


A‏ 6 کا عبد لله Tk mag‏ 1 معَاوية 


سرت م واو 


Jo GR Ng AN WA A ERA ana بن‎ daa 
HI PI رَسُرْلَ الله 8 لأ صَلاة‎ JG AI ان ماقو‎ Ga ajak 

SEA da Kane ai‏ ابت صَحيْح. 
Abu Hamid Muhammad bin Harun Al Hadhrami‏ .1300 


menceritakan kepada kami secara dikte, Amr bin Ali menceritakan 
kepada kami, Abdullah bin Idris, Waki’ bin Al Jarrah, Abu 


a 


WI Yakni raka'at tersebut. 

22 Isnadnya lemah: HR. Abu Daud (893): Al Baihaqi (2/98) dari Sa'id bin Al 
Hakam. Saya katakan: Yahya bin Abu Sulaiman Al Madani haditsnya lemah, 
At-Tagrib (2/349). 


— Sunan Ad-Daraguthni 


Mu'awiyah dan Hammad bin Sa'id Al Mazini menceritakan kepada 
kami, mereka mengatakan: Al A'masy menceritakan kepada kami, 
dari Umarah, dari Abu Ma'mar, dari Ibnu Mas'ud, ia mengatakan, 
“Rasulullah SAW bersabda, “Tidak ada shalat bagi seseorang yang 
tidak menegakkan tulang punggungnya di dalam ruku dan sujud” 213 
Isnad ini valid lagi shahih. 


5 Pan ال‎ Ke محمد بن‎ 5 RA بدر بن ا‎ WA - ۹۱ 
0 : 2 $ lon 2 piis رکو ن کار رت‎ Y, شو الو‎ 2 
الأعْمَش بإستاده» عن‎ IR Kat الله وأبو‎ RE) وكيم‎ 
صلبه. مثلة.‎ JA صلاة لا يقيم‎ SY قال:‎ BD 
1301. Badr bin Al Haitsam menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Isma'il Al Ahmasi menceritakan kepada kami, Waki’, 
Ubaidullah, Abu Usamah, Al Muharibi dan Ya'la menceritakan 
kepada kami, dari Al A'masy, dengan isnadnya, dari Nabi SAW, 
beliau bersabda, “Tidaklah cukup suatu shalat yang mana pelakunya 
tidak menegakkan tulang punggungnya.” '”' Seperti itu. 


42. Bab Wajibnya Menempelkan Dahi dan Hidung 


Cia - TA‏ عبد الله بن الْمُهتدى» تنا الْحَسَنْ IP‏ بن خلف 
الدمشقي )© PREC‏ سعد الهداني» E‏ و عبد 
ud‏ أَحْمَد an‏ مُحَمّد القرشي بدمشق قَالاً: ئا سُنيْمَانُ ii‏ 
عبد الرّحْمَنِء نا HA‏ عَمْرو الشيباني» OH Jé É‏ عَنْ 


ورزورس اھ A Te‏ و بقل بل efe Eee y‏ و ې z‏ 
وه عن عائشة قالت: Zah‏ رسول الله EP‏ امرأة من Yg ikal alal‏ 


Gal kai‏ بالأرْض فقال: يا هد ضع أَنفك TB SA‏ لآ صلاه 


4 


123 Isnadnya shahih: HR. At-Tirmidzi (295), Abu Daud (855): An-Nasa'i (2/214); 
Ibnu Majah (870); Ahmad (4/22/23/119/122): Ad-Darimi (1327), semuanya 
dari berbagai jalur, dari Al A' masy. 

2M Lihat keterangan yang lalu. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


هور ره of‏ و 


اح ah‏ د وو اف Ye‏ 


Z203 o 


يصح مُقاتل عن عروة. 


1302. Abu Abdullah bin Al Muhtadi menceritakan kepatia 
kami, Al Hasan bin Ali bin Khalaf Ad-Dimasygi menceritakan kepada 
kami {h} Muhammad bin Al Husain bin Sa'id Al Hamdani 
menceritakan kepada kami, Abu Abdil Malik Ahmad bin Ibrahim bin 
Muhammad Al Ourasyi menceritakan kepada kami di Damsyig, 
keduanya mengatakan: Sulaiman bin Abdurrahman mengabarkan 
kepada kami, Nasyib bin Amr Asy-Syaibani menceritakan kepada 
kami, Mugatil bin Hayyan menceritakan kepada kami, dari Urwah, 
dari Aisyah, ia mengatakan, “Rasulullah SAW melihat seorang wanita 
dari keluarganya sedang shalat dengan tidak menempelkan hidungnya 
di tanah, lalu beliau bersabda, “Wahai ini, letakkanlah (tempelkanlah) 
hidungmu di tanah. Karena sesungguhnya tidak ada shalat bagi yang 
tidak menempelkan hidungnya beserta dahinya di tanah ketika 
shalat ”””* Nasyib lemah, dan riwayat Mugatil dari Urwah tidak 
Shahih. 


An un ana 
نا شعبة» عن عَاصم الأَحْوّلء عَنْ عكرمَة» عن‎ A3 ابو‎ G 
0 MAN عبّاسِء عَن الي 4# قال: ساد كن تطخ أن على‎ 


يره عن ARS‏ عَنْ عاصم عَنْ عكرمة Kap‏ 

1303. Abdullah bin Sulaiman Al Asy'ats menceritakan kepada 

kami, Al Jarrah bin Makhlad menceritakan kepada kami, Abu 
Outaibah menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada 
kami, dari Ashim Al Ahwal, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dari Nabi 
SAW, beliau bersabda, “Tidak ada shalat bagi yang tidak 
menempelkan hidungnya di tanah”? Diriwayatkan juga oleh yang 


1275 Ysnadnya lemah sekali: HR. Ibnu Al Jauzi di dalam At-Tahgig (1/391) dari jalur 
pengarang. Saya katakan: Nasyib bin Amr Asy-Syaibani lemah. Al Bukhari 
mengatakan, “Haditsnya munkar.” 

175 Isnadnya hasan: HR. Ibnu Al Jauzi di dalam At-Tahgig (1/392) dari jalur 


— Sunan Ad-Daraguthni 


lainnya dari Syu'bah, dari Ashim, dari Ikrimah, secara mursal. 


` IG سا‎ 


a ETS عبد الله ب‎ GI - ٤ 


ا سفيّان nah‏ 5 و بر 0 َنِ ابن Tag‏ قال: 


sE 4 o 


PAN 2 WR 

1304. Abdullah bin Sulaiman menceritakan kepada kami, Al 

Jarrah bin Makhlad menceritakan kepada kami, Abu Outaibah 

menceritakan kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada 

kami, Ashim bin Al Ahwal menceritakan kepada kami, dari Ikrimah, 

dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, “Ketika Rasulullah SAW melihat 

seorang laki-laki shalat yang mana hidungnya tidak menyentuh tanah, 

beliau bersabda, “Tidak ada shalat bagi yang hidung dan dahinya 
tidak terkena ano 2 


SAE PAN إلا اة‎ SA لم شه‎ KA 
Lo. 
Sa عن مة مر‎ 
Abu Bakar mengatakan kepada kami, “Tidak ada yang 
menyandarkannya kepada Sufyan dan Syu'bah selain Outaibah. Yang 
benar adalah dari Ashim, dari Ikrimah, secara mursal.” 


: را‎ Pa. A si = 1 4 ma Kak - ٠٥ 


eh Pane‏ أ لشي نا ل KA‏ حون 


ركو 2 


Ing ر‎ Atap 3 Yen لل شن‎ IE AN من‎ ah, 


pengarang. 

27 Isnadnya hasan: HR. Ibnu Al Jauzi di dalam Al lal (1/441) dan di dalam At- 
Tahgig (1/392); Ath-Thabrani (11917) dengan isnad lemah. Di dalam sanadnya 
terdapat Adh-Dhahhak bin Hamzah yang mengandung kelemahan. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


ETS‏ تة BL‏ هته على قصَاص HN‏ فر به عب 
العزيز بن عَبَيّد الله عَنْ وهب وَليِس بالقوي. 

1305. Ya’ qub bin Ibrahim Al Bazzaz Abu Bakar dan sejumlah 

perawi menceritakan kepada kami, Al Hasan bin Arafah menceritakan 
kepada kami, Isma'il bin Ayyasy menceritakan kepada kami, dari 
Abdul Aziz bin Ubaidullah, ia mengatakan, “Aku katakan kepada 
Wahb bin Kaisan, “Wahai Abu Nu'aim, mengapa engkau tidak 
menempelkan dahi dan hidungmu di tanah?” Ia menjawab, “Itu karena 
aku mendengar Jabir bin Abdullah mengatakan, “Aku melihat 
Rasulullah SAW sujud dengan bagian atas dahinya pada bagian batas 


yang ditumbuhi rambut?.”?38 Abdul Aziz meriwayatkannya sendirian 
dari Ubaidullah, dari Wahb, riwayat ini tidak kuat. 


| 43. Bab Tata Cara Duduk Tasyahhud dan Duduk di Antara Dua 
| Sujud 


Gis - 5‏ ابن صاعدء تا II Kama‏ عَمْرو بن IA GAN‏ قالاً: 
Pa ۴ WA 9 ۰ 7‏ 0 0 7 70 
ا AB IG‏ (ح) GS‏ إِسْحَاق بن البهّلول القاضيء 
SA‏ محمد بن AN‏ تنا IS‏ الوهاب» ننا عبيد الله بر 
عُمَر» عن القاس عَنْ عَبْد الله بن عَبّد الله عَنْ عبد الله بن عُمَرَ قال: | 
E‏ الصّلاة أن تفترش الْيُسْرَى وكنصب اليمتى. IA‏ به عَبْدُ ÉI‏ | 
Ibnu Sha'id menceritakan kepada kami, Muhammad bin‏ .1306 

Amr bin Al Abbas dan Bundar menceritakan kepada kami, keduanya 
mengatakan: Abdul Wahhab mengabarkan kepada kami {h} Ahmad 
bin Ishag bin Al Buhlul Al Oadhi menceritakan kepada kami, Abu 


: Musa Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, Abdul 
| Wahhab menceritakan kepada kami, Ubaidullah bin Umar 


128 Isnadnya lemah: HR. Ibnu Al Jauzi di dalam At-Tahqiq (1/392) dari jalur 
pengarang. Saya katakan: Abdul Aziz lemah, dan Isma'il bin Ayyasy yang 
meriwayatkan darinya juga mengandung kelemahan. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


menceritakan kepada kami, dari Al Oasim, dari Abdullah bin 
Abdullah, dari ABdullah bin Umar, ia mengatakan, “Sunnah shalat 
adalah menduduki kaki kiri dan menegakkan kaki kanan.””? Abdul 
Wahhab meriwayatkannya sendirian. 


A 203 o% PAN‏ رن ھ وو 


PIP AA مُوْسَى‎ YG مُحَمّد بْنُ صَاعد‎ gi - ۷ 


a قالا:‎ Par = a Ta رگ‎ 


MK o 30 y 


POETE PORTET‏ م سه السا ان 
SAI gi‏ وتنصب اليمتى. 

1307. Abu Muhammad bin Sha'id menceritakan kepada kami, 

Abu Musa Muhammad bin Al Mutsanna dan Muhammad biin Amr 
bin Al Abbas menceritakan kepada kami, lafazhnya dari Abu Musa, 
keduanya mengatakan: Abdul Wahhab mengabarkan kepada kami, ia 
mengatakan: Aku mendengar Yahya bin Sa'id mengatakan: Aku 
mendengar Al Oasim mengatakan: Abdullah bin Abdullah bin Umar 
mengabarkan kepadaku, bahwa ia mendengar Ibnu Umar 


mengatakan, “Termasuk sunnah shalat adalah menduduki kaki kiri 
dan menegakkan kaki kanan.”!280 


A or ماني‎ 02 19 


SARI KS EA - ٨‏ تنا AN E‏ عَنْ 
PU‏ عن ان عُمَرَ قال: [AA‏ أن تفرش اليسرّى PI na‏ 
کل اکا HAN Ong‏ 


1308. Ibnu Sha'id menceritakan kepada kami, Bundar 
menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab menceritakan kepada 
kami, Ubaidullah menceritakan kepada kami, dari Nafi’, dari Ibnu 
Umar, ia mengatakan, “Sunnah shalat adalah menduduki kaki kiri dan 


29 Isnadnya shahih. 
=? Isnadnya shahih. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


menegakkan kaki kanan.”!28! Semua ini shahih, tidak ada yang 
meriwayatkannya selain Ats-Tsagafi. 


44. Bab Sifat Tasyahhud dan Wajibnya Tasyahhud, serta 
Perbedaan Riwayat-Riwayat Seputar Itu 


> 
هود سوه إن 3 رند 30 ze~‏ 


Gs - 8‏ عبد لله بن OLI‏ تتا AE Na‏ حالد 
É‏ ورو - ° 00000 07 2 3 07 با ه 00 “ul ofo‏ 
CS‏ عن ابن عجلان» عن عامر بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه. قال: 
كان رَسُول الله Bh‏ إذَا حلس يدعو يعني في ARI‏ يضم يده La)‏ 
وَيشيْرٌ بإصبعه السَبَابق وَيَضّعْ الإبْهَامَ على الوؤسطى» وَبَضَعُ Sa‏ 
عَلَى فخذه الْيُسْرَىء ويلقم كفة الْيُسْرَى فخذه الْيُسْرَى. 

1309. Abduliah bin Sulaiman menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Adam menceritakan kepada kami, Abu Khalid Al 
Ahmar menceritakan kepada kami, dari Ajlan, dari Amir bin Abdullah 
bin Az-Zubair, dari ayahnya, ia mengatakan, “Adalah Rasulullah 
SAW, apabila duduk berdoa, yakni ketika tasyahhud, beliau 
menempatkan tangan kanannya dan berisyarat dengan jari telunjuknya 
dengan menempelkan ibu jari pada jari tengah, dan menempatkan 


tangan kirinya di atas paha kiri dengan merapatkan telapak kirinya 
pada paha kirinya.” !?®? 


٠‏ - دتا عبد الله بن oE‏ بن الأشعثء A É‏ حَمَّاد 
o for ۶7 21‏ فو ره م 0 5 1 1 sá br o‏ 
ea an‏ اې E aa 99 1 TN‏ ر ورور L, 0 Er‏ و 
قال: كان رسول الله KB‏ يعلمُنا التّشهد كما يعلمتا القرآن» Jas OS‏ 

7 - 


coc. 8 & کے‎ or ” y اع 2 یر‎ D á á 
ابي وَرَحْمَة‎ Ga الصّلوَات الطيبات لله سَلامُ‎ SEE AI 


1281 Isnadnya shahih: HR. Ibnu Al Jauzi di dalam At-Tahgig (1/403) dari jalur 
pengarang. 

1282 Isnadnya hasan: HR. Al Baihaqi (2/132); Ibnu Khuzaimah (718) dari Ibnu 
Ajlan. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


Tm 
- 


الله وب ركائه» سلا WE‏ وعلى عباد الله الصّالحين» أشهد 
ARA‏ إن محمدا رسول الله. هَذا SE‏ صّحيْحٌ. 
Abdullah bin Sulaiman bin Al Asy'ats menceritakan‏ .1310 
kepada kami, Isa bin Hammad menceritakan kepada kami, Al-Laits‏ 
menceritakan kepada kami, dari Abu Az-Zubair, dari Sa'id bin Jubair‏ 
dan Thawus, dari Ibnu Abbas, bahwa ia mengatakan, “Rasulullah‏ 
SAW mengajari kami tasyahhud sebagaimana mengajari kami Al‏ 
Qur`an, beliau membaca: “Attahiyyaatul — mubaarakaatush‏ 
shalawaatuth thayyibaatu lillaah. Salaamun ‘alaika ayyuhan‏ 
nabiyyu warahmatullaahi wabarakaatuh. Salaamun 'alainaa wa‏ 
“alaa “ibaadillaahish shaalihiin. Asyhadu allaa ilaaha illallaah wa‏ 
asyhadu anna Muhammadar rasuulullah” (Segala penghormatan,‏ 
keberkahan, doa-doa dan ucapan-ucapan yang baik adalah‏ 
kepunyaan Allah. Semoga keselamatan, rahmat dan berkah Allah‏ 
dilimpahkan kepadamu wahai Nabi (Muhammad). Semoga‏ 
keselamatan dilimpahkan kepada kami dan juga kepada para hamba‏ 
yang shalih. Aku besaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi‏ 
kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan‏ 
Allah)” Ini isnad shahih.‏ 


ta - ٠١١‏ عبد الله MS‏ 3 عبد الصّمّد بن الْمُهتدى باش 
به عن جَدَّه SAS‏ عَمْرُو بن الحَارثء Oh‏ الزبير dan‏ عَنْ عَطَاء 
وَطَاوْس وَسَعيْد بن ج عن ان TAS‏ قال: کان رَسُولَ الله ول 
LE. ore‏ 


r 2 تو و ع‎ ° P Pak 7 = A 
G Ale لله السّلامُ‎ Ma, المباركات‎ SEA aga) ei 


- 


2 وړ Tani‏ »> وه با loz e‏ 4[ ` 2 | س £ 9- 
ابي ورَحمة الله Elo DAN BS)‏ وَعَلَى عبّاد الله الصَّالِحِيْنَ أَشْهَد 


. 
- 


1288 Isnadnya shahih: HR. Muslim dalam kitab Shalat (60): Abu Daud (974): At- 
Tirmidzi (290), Ibnu Majah (900) dan An-Nasa'i, semuanya meriwayatkan dari 
Al-Laits. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


أن لا إل إلا الله وأشهذ أن مُحَمّدا رَسُرلَ الله. 
Abu Abdillah Ubaidullah bin Abdush Shamad bin Al‏ .1311 
Muhtadi Billah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad‏ 
bin Al Hajjaj bin Risydin bin Sa'd menceritakan kepada kami, ayahku‏ 
menceritakan kepadaku, dari ayahnya, dari kakeknya, Amr bin Al‏ 
Harits menceritakan kepadaku, bahwa Abu Az-Zubair menceritakan‏ 
kepadanya, dari “Atha', Thawus dan Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, |‏ 
bahwa ia mengatakan, “Rasulullah SAW mengajari kami tasyahhud: |‏ 
“Attahiyyaatul mubaarakaatu waththayyibaatu lillaah. Assalaamu‏ 
‘alaika ayyuhan  nabiyyu warahmatullaahi 9.1٠‏ 
Assalaamu “alainaa wa “alaa 'ibaadillaahish shaalihiin. Asyhadu‏ 
allaa ilaaha illallaah wa asyhadu anna Muhammadar rasuulullah'‏ 
(Segala penghormatan, keberkahan dan ucapan-ucapan yang baik‏ 
adalah kepunyaan Allah. Semoga keselamatan, rahmat dan berkah‏ 
Allah dilimpahkan kepadamu wahai Nabi (Muhammad). Semoga‏ 
keselamatan dilimpahkan kepada kami dan juga kepada para hamba‏ 
yang shalih. Aku besaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi‏ 
kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan‏ 
Allah)?‏ 


Tu eU بن مين بن صاعد‎ a مُحَمَّد‎ paj ا‎ = NYAN 


23 Asi 3 ó 07 . e z يا ° ووو‎ o- 
عن‎ AE بن عبد الرّحْمَنء تتا سفيان بن‎ a عُبَيْد الله المخزومي‎ 
کے رو‎ aa 030 7 2 7 ° NA pa 1ه‎ sya ۷" 
ال کا تقول‎ ALA ON عن‎ Al عمش ومتصور »عن شفیق رن‎ 
ke وس‎ z “leo Za Z ` la 4 Ie. - Pa Wi e 
وميكائيل.‎ Jie السّلامُ على الله السّلامُ عَلَى‎ MA قبل أن يُفْرَض‎ 

1 ګل‎ ٠۰٠ aee ع م عست رت کش‎ ga شد‎ ۱٥۶٥ > yan 

فقال dia)‏ الله : لا تقولوا هكذاء فإن الله تَعَالى PA‏ السلا ولكن 
é á o‏ و2 ٥ P‏ 3 2 یر PA o- al 6 A‏ م قە 
قولوا: التحيات لله والصلوّات والطيبات» السلام عليك يها النبي ورحمه 
الله AS,‏ السام عَلَينَا وَعَلَى عباد الله cÉ‏ أَشْهَدُ أن لا NAN‏ 
Isnadnya lemah: Risydin bin Sa'd lemah. Dulunya ia seorang yang shalih‏ 1284 


dalam menjalan agama, namun kemudian tertimpa kelengahan orang-orang 
shalih sehingga mencampurkan hadits, At-Tagrib (1/251). 


— Sunan Ad-Daraguthni 


اي 


ووو رر يرام 


Kemala MEN هذا‎ ayang عَبْدُهُ‎ Na أن‎ Aga الله‎ 
1312. Abu Muhammad Yahya bin Muhammad bin Sha'id 
menceritakan kepada kami secara dikte, Abu Ubaidullah Al 
Makhzumi Sa'id bin Abdurrahman menceritakan kepada kami, Sufyan 
bin Uyainah menceritakan kepada kami, dari Al A'masy dan 
Manshur, dari Syagig bin Salamah, dari Ibnu Mas'ud, ia menuturkan, 
“Sebelum diwajibkan tasyahhud kami mengucapkan: “Assalaamu 
alallaah. Assalaamu ‘ala jibriil wa miikaa'iil? (Semoga keselamatan 
dilimpahkan kepada Allah. Semoga keselamatan dilimpahkan kepada 
Jibril dan Mikail), lalu Rasulullah SAW bersabda, Janganlah kalian 
mengucapkan begitu, karena sesungguhnya Allah Ta'ala adalah As- 
Salam (Yang Maha Selamat), akan tetapi, ucapkanlah: “Attahiyyaatu 
lillaah, washshalawaatu waththayyibaatu. Assalaamu ‘alaika 
ayyuhan nabiyyu warahmatullaahi wabarakaaatuh. Assalaamu 
"۵1011100 wa “alaa “ibaadillaahish shaalihiin. Asyhadu allaa ilaaha 
illallaah wa asyhadu anna Muhammadan “abduhuu warasuuluh" 
(Segala penghormatan adalah milik Allah, demikian juga segala doa 
dan ucapan-ucapan yang baik. Semoga keselamatan, rahmat dan 
berkah Allah dilimpahkan kepadamu wahai Nabi (Muhammad). 
Semoga keselamatan dilimpahkan kepada kami dan juga kepada para 
hamba yang shalih. Aku besaksi bahwa tiada ilah yang berhak 
diibadahi kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah 
hamba-Nya dan utusan-Nyay 27 Ini isnad shahih. 


É بن وَاضح‎ CE y Ig بو بكر‎ Cit - ۳٣ 
pan kal عَنْ سفيان» عن‎ SIN الله بن‎ IEG ME ُرْسْفُ بن‎ 
رَسُوْلَ الله‎ Elle عَنْ عَبْد الله قال:‎ gk وَحَمّادٌ وَمغيرَة عَنْ‎ AAN 

فك ah‏ اقحات لله. ئم ذَكر ممل 


1313. Abu Bakar bin Abu Daud menceritakan kepada kami, Al 
Musayyab bin Wadhih menceritakan kepada kami, Yusuf bin Asbath 


125 Isnadnya hasan: HR. Al Baihaqi (2/138). Hadits ini asalnya terdapat di dalam 
Ash-Shahihain tanpa redaksi: “sebelum diwajibkannya tasyahhud pada kami”. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


07 


dan Abdullah bin Al Mubarak menceritakan kepada kami, dari 
Sufyan, dari ayahnya, Manshur, Al A' masy, Hammad dan Mughirah, 
dari Syagig, dari Abdullah, ia mengatakan, “Rasulullah SAW 
mengajari kami tasyahhud: Artahiyaatu lillaah”” Kemudian 
dikemukakan seperti itu.!286 


0 fo saf مداه 29 مه‎ Á 22420 bso كوه رس‎ as 

PAR - ٤‏ ر بن ابي دَاوْدَ ثنا yai‏ بن عَلي» أخخبرني ابي 

عن یه تعن ah‏ بقار قال + ت ماهد يكف عن غ 
وه > Ja‏ ےو Kk ° l‏ 2 ۸ دم Pi ٠ SA‏ 

رسول الله # أنه قال في AI ragadi‏ لله والصلوات CAN‏ 


ے á PE- ER‏ 2 رر Pp ` Aa‏ واا مر > 3 ,0 Lada‏ 
السلام عليك أيها AI‏ وَرَحْمّة الله. قال ابن عُمَرَ: زذت فيها: وبركاثة 
۶ رهد رې 3 ` 2 A 3 2 - 3-9 £ Pena‏ 2 < 0 
السلام Ela‏ وَعَلى عبّاد الله الصالحين» MN‏ أن لا إلهَ إلا الله. قال ابن 
وعم م $20 ۶ و 8g.‏ له 33 و ap‏ 


عمر: وزذت فيها: وحده لا شريك له واش هدن محمد عبده ورسو 

Malin |‏ صحيح. وقد SE ARE‏ رفعه ابن ابي عدي عن ARA‏ وَوَقَفَهُ 
Abu Bakar bin Abu Daud menceritakan kepada kami,‏ .1314 

Nashr bin Ali menceritakan kepada kami, ayahku mengabarkan 
kepadaku, dari Syu'bah, dari Bisyr, ia mengatakan, “Aku mendengar 
Mujahid menyampaikan hadits dari Ibnu Umar, dari Rasulullah SAW, 
bahwa di dalam tasyahhud beliau membaca: “Attahiyyaatu lillaah, 
washshalawaatu waththayyibaatu. Assalaamu ‘alaika ayyuhan 
nabiyyu warahmatullaahi [Segala penghormatan adalah milik Allah, 
demikian juga segala doa dan ucapan-ucapan yang baik. Semoga 
keselamatan dan rahmat Allah dilimpahkan kepadamu wahai Nabi 
(Muhammad)] Ibnu Umar mengatakan: Lalu aku tambahi: 
wabarakaaatuh (dan berkah Allah). Assalaamu 'alainaa wa 6 
“ibaadillaahish shaalihiin. Asyhadu allaa ilaaha illallaah [Semoga 
keselamatan dilimpahkan kepada kami dan juga kepada para hamba 
yang shalih. Aku besaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi 


126 Isnadnya lemah: Saya katakan: As-Saibani jelas kelemahannya. 3 
"87 Isnadnya hasan: HR. Abu Daud (971); Al Baihaqi (2/139). 


— Sunan Ad-Daraguthni 


kecuali Allah) Ibnu Umar mengatakan: Lalu aku tambahi: wahdahu 

laa syariika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 4 

warasuuluh” (semata, tidak ada sekutu bagi-Nya, dan aku bersaksi 

bahwa Muhammad adalah hamba-Nya dan utusan-Nya).” Ini isnad 
| shahih. Tentang marfu nya hadits ini di-mutaba 'ah juga oleh riwayat 
| Ibnu Abi Adi dari Syu'bah, sedangkan yang lainnya menyatakan 
mauguf. 


“le وس‎ D - 39 áz چم‎ ۵ a Yo رر ند‎ 
TE بن على بن‎ KAB أبو بكر الشافعي»‎ Bis - 1° 
PA a ke - An هم‎ 1 . 2y - A 3 53 


P 


مُحَمّد بن أبئ عُثمَان الْعّازى A‏ سعيد التيسابوري» GAN A‏ مُحَمَدُ 
z 0 la Pd (J en A Bey s PA 3 4 Pd Sa 8.‏ 
بن عبد الرحمن الدغولي» نا don jos‏ بن مُصعب بن خارجةء نا aka‏ 


r r r 
.و‎ 2 


نجي Se‏ مُصْعَبء عَنْ مُوْسى Bb‏ عبد الله أن 
r r r z , r 00 f‏ 
ود z‏ 9 22 بم 4 9 aT 7 A‏ ` 7 - 4 87- 

MATI Du Ely WB قال: کان رسول الله‎ FS عن ابن‎ cs 
KN ` و‎ ee 2 8 P er < y 1 1 1 
وَرَحْمّة الله وبركائف‎ YA GA الرّاكيات لله السّلامُ عَلَيِكَ‎ ahi 


a ابو‎ AE aa ۵ .و‎ ` - Te. روه‎ a 
Y وَعَلَى عبّاد الله الصَالِحِيْنَ أَشْهَدُ أن لآ إِلَهَ إلا الله وَحْدَةُ‎ Ela السَّلامُ‎ 
م مهد و‎ 4 Nk عه ر و روګ 2 .5 د‎ SA ea 
Bau ثم يُصَلى على‎ Ayang sa Nama San 
مُوْسى بن عَبَيْدَةَ وَحَارحَة ضَعيفان.‎ OGE أب‎ Sl 
1315. Abu Bakar Asy-Syafi'i menceritakan kepada kami,- 
| Muhammad bin Ali bin Isma'il As-Sukkari menceritakan kepada : 
kami, Kharijah bin Mush'ab bin Kharijah menceritakan kepada kami 
(h) Ahmad bin Muhammad bin Abu Utsman Al Ghazi Abu Sa'id An- ' 
Naisaburi menceritakan kepadaku, Abu Al Abbas Muhammad bin 
Abdurrahman Ad-Daghuli menceritakan kepada kami, Kharijah bin 
Mush’ab bin Kharijah menceritakan kepada kami, Mughits bin Budail 
menceritakan kepada kami, Kharijah bin Mush'ab menceritakan 
kepada kami, dari Musa bin Ubaidah, dari Abdullah bin Dinar, dari 
| Ibnu Umar, ia mengatakan, “Rasulullah SAW mengajari kami 


Sunan Ad-Daraguthni — 


tasyahhud: “Attahiyyaatuth thayyibaatuz zaakiyaatu lillaah. 
Assalaamu “alaika ayyuhan nabiyyu warahmatullaahi 
wabarakaaatuh. Assalaamu “alainaa wa “alaa “ibaadillaahish 
shaalihiin. Asyhadu allaa ilaaha illallaah wahdahu laa syariika lah, 
wa anna Muhammadan “abduhuu warasuuluh” [Segala 
penghormatan, ucapan-ucapan yang baik dan penyucian-penyucian 
adalah milik Allah. Semoga keselamatan, rahmat dan berkah Allah 
dilimpahkan kepadamu wahai Nabi (Muhammad). Semoga 
keselamatan dilimpahkan kepada kami dan juga kepada para hamba 
yang shalih. Aku besaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi 
kecuali Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya, dan bahwa 
Muhammad adalah hamba-Nya dan utusan-Nya]. 3&8 Kemudian 
bershalawat untuk Nabi SAW.” Ini lafazh Ibnu Abi Utsman. 
Sedangkan Musa bin Ubaidah dan Kharijah lemah. 


اشير 


Gis - TAK‏ عَبُّ الله ِن OGE‏ بن da‏ مُحَمّدُ بن وزير 
S3 an ia, AE ra‏ أن Ab‏ بن sa Sl Abs‏ 


7 2 2 -8-2 á PE Cd P yen ٢ “e r £ PAL ALAH 
BMI Ia alas بيده‎ KAB فرعم له أن رَسُول الله‎ 


َ‫ هاعم 3 A‏ 3 ور ديه و Leo f Ro tg. AA Pa‏ هار 
والصلوات الطيبات المباركات لله. هذا إستاد حسن. وابن لهيعة ليس 
A‏ * 

بالقوي. 

1316. Abdullah bin Sulaiman bin Al Asy'ats menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Wazir Ad-Dimasygi menceritakan 
kepada kami, Al Walid bin Muslim menceritakan kepada kami, Ibnu 


Lahi'ah mengabarkan kepadaku, Ja'far bin Rabi'ah mengabarkan 
kepadaku, dari Ya'gub bin Al Asyajj, bahwa Aun bin Abdullah bin 


1288 Isnadnya lemah: Saya katakan: Musa bin Ubaidah lemah, apalagi dalam | 
meriwayatkan dari Abdullah bin Dinar, ia seorang ahli ibadah, At-Tagrib | 
(2/286). Adapun Kharijah bin Mush'ab, riwayatnya ditinggalkan, At-Tagrib 
(1/211) 


— Sunan Ad-Daraquthni 


Utbah menulis surat kepadaku tentang tasyahhud: Dari Ibnu Abbas 
dan ia memegang tanganku, lalu ia menyatakan bahwa Umar bin 
Khaththab memegang tangannya, lalu ia menyatakan kepadanya 
bahwa Rasulullah SAW memegang tangannya, lalu mengajarinya 
tasyahhud: “Attahiyyaatu lillaah, washshalawaatuth thayyibaatul 
mubaarakaatu lillaah.””” Ini isnad hasan. Ibnu Lahi'ah tidak kuat. 


روند o- Jo‏ .دير هي 


aa 1۷‏ ود د ووا سي 
Ae‏ سمغت أبي das A‏ عَنْ أب 


بن عبد الله الرقاشي: Ane WA‏ مع أبي مُوْسَى GA‏ فقال: 


pa 


ar ا‎ kh حََبنًا كان دن تاي مک‎ 8 Ip 
sus من ول‎ Kari saka) الْحَديْتْ وقال فيّه: فإذا کان عند‎ 

| وَرَحْمّة‎ a DaN العا 20 لله‎ Ad 
١ السسّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عبّاد الله الصَالحِيْنَ أَشْهَدُ أن لا لله إل‎ 00 


AS o7‏ ع وام 


وَحْدَهُ NAN‏ لَه Buah,‏ نيا 

1317. Ali bin Abdullah bin Mubasysyir menceritakan kepada 

kami, Ahmad bin Al Migdam menceritakan kepada kami, Al 
Mu 'tamir menceritakan kepada kami, ia mengatakan: Aku mendengar 
ayahku menyampaikan hadits dari Oatadah, dari Abu Ghallab, dari 
Hiththan bin Abdullah Ar-Ragasyi: Bahwa mereka shalat bersama 
Abu Musa Al Asy'ari, lalu ia mengatakan, “Sesungguhnya Rasulullah 
SAW berkhutbah kepada kami, beliau menjelaskan shalat kami dan 
mengajarkan sunnah-sunnah kami.” Lalu dikemukakan hadits ini, di . 
antaranya disebutkan: “Dan ketika duduk, maka hendaklah di antara 
ucapan seseorang kalian adalah: “Attahiyyaatuth thayyibaatush 
shalawaatu lillaah. Assalaamu ‘alaika ayyuhan nabiyyu 
warahmatullaahi wabarakaaatuh. Assalaamu “alainaa wa “alaa 
“ibaadillaahish shaalihiin. Asyhadu allaa ilaaha illallaah wahdahu 


1289 Isnadnya lemah: Saya katakan: Ibnu Lahi'ah lemah, pembahasan tentangnya 
telah dikenmkakan lebih dari sekali. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


laa syariika lah, wa asyhadu anna Muhammadan ۷16 
warasuuluh' (Segala penghormatan, ucapan-ucapan yang baik dan 
doa-doa adalah milik Allah. Semoga keselamatan, rahmat dan berkah 
Allah dilimpahkan kepadamu wahai Nabi (Muhammad). Semoga 
keselamatan dilimpahkan kepada kami dan juga kepada para hamba 
yang shalih. Aku besaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi 
kecuali Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya, dan aku bersaksi 
bahwa Muhammad adalah hamba-Nya dan utusan-Nya).””” 


2 320 اھ 


و لو و وَحْدَهُ j aa‏ . وََالفَهُ هشَامٌ وَسَعيْدُ 


out,‏ واب عون ERPS‏ وَهَذَا an SE‏ لي 


Dalam riwayat ini, para sahabat Oatadah menambahkan 
(dalam redaksinya): “wahdahu laa syariika lah”, sementara Hisyam, 
Sa'id, Aban, Abu Awanah dan yang lainnya menyelisihinya yang 
diriwayatkan dari Qatadah. Ini isnad muttashil hasan. 


20 r رکد‎ 


Et - 1۸‏ أبو بكر عبد Ae‏ الله بن مُحَمَّد بْنِ زياد SAI‏ حا 


a pg pa Kh di UR 
EL قالوا: ٿا حُسَيْنْ ن علي الْحُعْفِيُ (ح)‎ EN 
مُسعود‎ AG G بن سعيد بن هَارُونَ 6 الأصبهاني»‎ GAN ابر ر صالح عبد‎ 
حى‎ gi تعن اخم نن محمد‎ GG yA ED 
EN SE A 
وقال: أَحَدٌ عبد الله يدي‎ san a iof شخب قال:‎ o pri 


رقال: : isi‏ ل الله 3 بيدي» Ket ab‏ في الصّلاة: MI‏ 
7 لله والصلوّات Gi JO Wr A daa,‏ ابي ره A‏ الله وکا 


12% Isnadnya hasan: HR. Muslim dalam kitab Shalat (62): Abu Daud (972) dari 
Qatadah, dari Yunus bin Jubair, dari Hiththan. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


ske Si Pa‏ لله الصّالحيْنَ» أذ ag‏ أن 


Inn 3 2- 33 9 


| 
Ke‏ عبده تابعه ابن عجلان ومحّمد بن أ 


TAI 
1318. Abu Bakar Abdullah bin Muhammad bin Ziyad An- 
Naisaburi menceritakan kepada kami, Ali bin Harb, Ahmad bin 
Manshur bin Sayyar, ahmad bin Manshur bin Rasyid, Abbas bin 
Muhammad dan yang lainnya menceritakan kepada kami, mereka 
mengatakan: Husain bin Ali Al Ju'fi mengabarkan kepada kami (h) 
Abu Shalih Abdurrahman bin Sa'id bin Harun Al Ashbahani 
menceritakan kepada kami, Abu Mas'ud menceritakan kepada kami 
{h} Al Qadhi Al Husain bin Isma'il menceritakan kepada kami, 
Ahmad bin Muhammad bin Yahya bin Sa'id menceritakan kepada 
kami, keduanya mengatakan: Husain bin Ali Al Ju'fi mengabarkan 
kepada kami, dari Al Hasan bin Al Hurr, dari Al Oasim bin 
Mukhaimirah, ia mengatakan: Algamah memegang tanganku lalu 
berkata: Abdullah memegang tanganku lalu ia menuturkan, 
“Rasulullah SAW memegang tanganku lalu mengajariku tasyahhud di 
dalam shalat: “Attahiyyaatu lillaah washshalawaatu 
waththayyibaatu. Assalaamu ‘alaika — ayyuhan 776 
warahmatullaahi wabarakaaatuh. Assalaamu “alainaa wa 46 
ibaadillaahish shaalihiin. Asyhadu allaa ilaaha illallaah, wa 
asyhadu anna Muhammadan “abduhuu warasuuluh” (Segala 
penghormatan adalah milik Allah, demikian juga segala doa dan 
ucapan-ucapan yang baik. Semoga keselamatan, rahmat dan berkah 
Allah dilimpahkan kepadamu wahai Nabi (Muhammad). Semoga 
keselamatan dilimpahkan kepada kami dan juga kepada para hamba 
yang shalih. Aku besaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi 
kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba- : 
Nya dan utusan-Nyal.””” Ibnu Ajlan dan Muhammad bin Aban 
menguatkannya dari Al Hasan bin Al Hurr. 


۱ Isnadnya hasan: HR. Abu Daud (970). 


Sunan Ad-Daraguthni — 


ومو - حكن NI 5 SPI SA‏ عَبّد الله بن عَبْد 


SI‏ نا حجاج بن رشدين» عر وة عن ابن عجلان )© وحدثنا 


- ož 39% 


Ki‏ أَخْمَذ من AÉ aan‏ مرت ثنا خی إن ګيب 
LA Ha‏ عَجْلان عن JI‏ : لحر بإستاده a‏ ورواة زهير بن 
معا A i o JS o‏ في آخره A3 PY ia‏ إذا <i‏ 


ار و 
که مهه ووه زر تعن ان كر Op di‏ 


D 


ريع رو 013 07 3 0 Au‏ 


شعت أن sgan Ab AU a‏ عَنْ هير في الْحَدِيْتْ وَوصله 
كلام AS ai, BA‏ عن وغ وَحَعلَهُ من کلام عند الله بن 


pa 


o يل‎ 


مسعود. KANG‏ أشبة pal‏ من قول PA da‏ في حديث الي A‏ 


: دو‎ PAUS Alai mAh د‎ - AS 


03 8 رو مړ ئځ . 


SY, Oya‏ + حُسَيْن Kaweng P‏ بن عَجلان وَمُحَمَّد ن ايان في 
روات عن Di pa‏ على كرك ذكره : في آحر الْحَديْث SUH pa‏ 


رس © س صس PEPE PE‏ .؟ 


کل مَنْ رَوَى MA‏ عَنْ عَلْقََةَ وَعَنْ غَيْرِهِ عَنْ عَبْد الله بن SAN‏ عَلَى 
ذلك. MAET‏ 


1319. Abu Bakar An-Naisaburi menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakim menceritakan kepada 
kami, Hajjaj bin Risydin menceritakan kepada kami, dari Haiwah, dari 
Ibnu Ajlan {h} Abu Bakar menceritakan kepada kami, Ahmad bin 
Manshur menceritakan kepada kami, Ibnu Abi Maryam menceritakan 
kepada kami, Yahya bin Ayyub menceritakan kepada kami, Ibnu 
Ajlan menceritakan kepadaku, dari Al Hasan bin Al Hurr, dengan 
isnadnya, seperti itu. Diriwayatkan juga oleh Zuhair bin Mu'awiyah 
dari Al Hasan bin Al Hurr, lalu di bagian akhirnya ia menambahkan 
perkataan yang merupakan ucapannya sendiri: “Bila engkau 
mengucapkan ini atau melakukan ini, maka engkau telah 


— Sunan Ad-Daraguthni 


په 


menyelesaikan shalatmu. Jika engkau mau berdiri silakan berdiri, dan 
jika engkau mau tetap duduk maka silakan duduk.” Lalu sebagian 
mereka memasukkan (perkataan) dari Zuhair ini di dalam hadits dan 
disambungkan dengan perkataan Nabi SAW. Sementara Syababah 
memisahkannya dari Zuhair dan menjadikannya dari ucapan Ibnu 
Mas'ud, dan ucapannya itu lebih mendekati kebenaran daripada 
ucapan yang dimasukkan ke dalam hadits Nabi SAW, karena Ibnu 
Tsauban meriwayatkannya dari Al Hasan bin Al Hurr seperti itu, dan 
menjadikan bagian akhirnya sebagai ucapan Ibnu Mas'ud, juga karena 
kesamaan riwayat Husain Al Ju'fi, Muhammad bin Ajlan dan 
Muhammad bin Aban yang bersumber dari Al Hasan bin Al Hurr 
yang tidak menyebutkannya (yakni perkataan itu) di bagian akhir 
hadits ini, di samping itu terjadi kesamaan demikian dari setiap perawi 
yang meriwayatkan tasyahhud dari Algamah dan lainnya yang 
bersumber dari Abdullah bin Mas'ud. Wallahu a'lam. 


an a úh, - ۰‏ زُقَيْر: Jaa Basa‏ محمد 

A Mey yng کا اس نن کر کا‎ giin 

تي É‏ سر و و 47 3 له Z2‏ ر 

nils عَنِ القاسم إن مُعَيْمرَةَ قال: : أحذ‎ CAN تا الْحَسَنْ‎ : gka 
30 X Sor 


Leah‏ فقال: dh‏ عَبْدُ الله بْنْ ala‏ بِيَديْ وقال: : isi‏ 3 رَسُوْلَ الله يق 
يدي MEN LAN, Akad; AM ag A3‏ عَلَيِكَ 
ai‏ الى و الله aen‏ لس ء le‏ وَعَلَى عبّاد الله a‏ 


ور هو ووو EY‏ 07 و 


gi‏ أن SI SY‏ لله Agil,‏ أن KAN PRA‏ َال s‏ لله: 


- 


Ng.‏ لت ذلك فص ما عليِكَ من الصلاةء فد شت أن كوم ب 


PNS Ly ° 0 


ون شت شوه ق أن تمعد فاق 


- 


1320. Adapun hadits Syababah dari Zuhair (adalah sebagai 
berikut): Isma'il bin Muhammad Ash-Shaffar menceritakan kepada 
kami, Al Hasan bin Mukram menceritakan kepada kami, Syababah 


2? Lihat keterangan yang lalu. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


bin Sawwar menceritakan kepada kami, Abu Khaitsamah Zuhair bin 
Mu'awiyah menceritakan kepada kami,. Al Hasan bin Al Hurr 
menceritakan kepada kami, dari Al Oasim bin Mukhaimirah, ia 
mengatakan: Algamah memegang tanganku lalu ia berkata: Abdullah 
bin Mas'ud memegang tanganku lalu ia menuturkan, “Rasulullah 
SAW memegang tanganku lalu beliau mengajariku tasyahhud: 
“Attahiyyaatu lillaah washshalawaatu waththayyibaatu. Assalaamu 
‘alaika ayyuhan nabiyyu warahmatullaahi wabarakaaatuh. 
Assalaamu “alainaa wa “alaa “ibaadillaahish shaalihiin. Asyhadu 
allaa ilaaha illallaah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhuu 
warasuuluh'” (Segala penghormatan adalah milik Allah, demikian 
juga segala doa dan ucapan-ucapan yang baik. Semoga keselamatan, 
rahmat dan berkah Allah dilimpahkan kepadamu wahai Nabi 
(Muhammad). Semoga keselamatan dilimpahkan kepada kami dan 
juga kepada para hamba yang shalih. Aku besaksi bahwa tiada ilah 
yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa 
Muhammad adalah hamba-Nya dan utusan-Nya)” Abdullah 
mengatakan, “Bila engkau mengucapkan itu, maka engkau telah 
menyelesaikan apa yang diwajibkan padamu dari shalat. Jika engkau 
mau berdiri (setelah itu) silakan berdiri, dan jika mau tetap duduk, 
maka silakan duduk.” 


non‏ سو سو 30o 7 . l o Tee ot. A‏ . قت م هق 
شبابة ىقق وقد فصل آخر الحديث جَعَلهُ من قول ابن Oya‏ وهو اصح 
o nr o‏ 29 سم PRA © Pd‏ 7 ۸ه Sen 0. 3 re‏ 
من رواية من أَذْرَجَ آخرة في كلام النبي ته والله el‏ وقد تأبعه 
OK‏ بن GAN‏ فَرَوَاهُ عن ان E‏ عَنِ الحَسَنِ بن AI‏ كذلك 
ti 0-2‏ ماه ا . - s á 1 solor or e Jo‏ 
وجعل آخر الحديث من كلام اين مدعو ولم يرفعه إلى النبي . 
Syababah tsigah, ia telah memisahkan bagian akhir hadits dan‏ 
menjadikannya dari ucapan Ibnu Mas'ud. Ini lebih shahih daripada‏ 
riwayat yang menggabungkan bagian akhir ini ke dalam ucapan Nabi‏ 
SAW. Wallahu a'lam. Ghassan bin Ar-Rabi' menguatkan riwayat ini,‏ 
ia meriwayatkannya dari Ibnu Tsauban, dari Al Hasan bin Al Hurr‏ 


seperti demikian dan menjadikan bagian akhir hadits sebagai ucapan 
Ibnu Mas'ud dan tidak me-marfu -kannya kepada Nabi SAW. 


98 Lihat keterangan yang lalu. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


۶# ووه‎ 30 fro o ۶ کے م‎ r 


OS ستان‎ h KAÉ AN علي بن عبد الله بن‎ SAS - 0١ 


هه وره 2 5 30-39 So‏ 3- 


ني ا ریو د 
بيده Jan, of fa.‏ الله NESE a CE‏ 


ee e sr r 


P ابي ا لله‎ ۶ Uda ANA CAN, GAWA 
أن‎ ageh, لا الله‎ 4) y أَشْهَدُ أن‎ GA وَعَلَى عبّاد الله‎ AE AI 


ره وى رر وك PN NA‏ 2 


Cai هَذاء فقذ‎ Ca ثم قال: إذا قضّيت هذا أ‎ PA 


op MK‏ شعت أن قوم فقي os‏ اما يللب a‏ فَاجْلس. 


1321. Ali bin Abdullah bin Mubasysyir GEIS kepada 
kami, Ahmad bin Sinan Al Qaththan menceritakan kepada kami, 
Musa bin Daud menceritakan kepada kami, Zuhair bin Mu’awiyah 
Abu Khaitsamah menceritakan kepada kami, dari Al Hasan bin Al 
Hurr, dari Al Qasim bin Mukhaimirah, ia menuturkan: “Alqamah 
memegang tanganku, lalu ia menyatakan bahwa Ibnu Mas'ud 
memegang tangannya, lalu ia menyatakan bahwa Rasulullah SAW 
memegang tangannya, lalu mengajarinya tasyahhud: “Attahiyyaatu 
lillaah washshalawaatu waththayyibaatu. Assalaamu ‘alaika 
ayyuhan nabiyyu warahmatullaahi wabarakaaatuh. Assalaamu 
"01011100 wa “alaa “ibaadillaahish shaalihiin. Asyhadu allaa 6 
illallaah, wa asyhadu anna Muhammadan “abduhuu warasuuluh' 
(Segala penghormatan adalah milik Allah, demikian juga segala doa 
dan ucapan-ucapan yang baik. Semoga keselamatan, rahmat dan 
berkah Allah dilimpahkan kepadamu wahai Nabi (Muhammad). 
Semoga keselamatan dilimpahkan kepada kami dan juga kepada para ' 
hamba yang shalih. Aku besaksi bahwa tiada ilah yang berhak 
diibadahi kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah 
hamba-Nya dan utusan-Nyal. Kemudian ia (Ibnu Mas'ud) 
mengatakan, “Bila engkau telah mengucapkan ini atau telah 
melakukan ini, maka engkau telah menyelesaikan shalatmu. Jika 
engkau mau berdiri (setelah itu) silakan berdiri, dan jika mau tetap 


Sunan Ad-Daraguthni — 


duduk, maka silakan duduk.” 


ora úf, - ۲‏ ابن وبا ERRAR‏ الذي رواه Ee‏ 
ji aé‏ ريع بمتابعة شبابة عن رهي É‏ قو لفن ارال Éi‏ به 
a‏ مُحَمَّد iad yi‏ شنا الح ين الک ان 
D ás - 439 o Jo E‏ 
KAIN )(‏ علي الحراني E‏ 
د ادل وا ون فالا نا أَحْمَدُ بن علي ا 
ن تن يې غا چو ودي نې کیت و ود jang‏ : 


م 3 هو bo ٠.‏ ره 


ih عَلْقَمَة بيَدي‎ if I که ممه‎ Ap القاسم بن‎ A 
sagê عله‎ spa pa بيد ابن‎ PES ist, بيد عَلقَمَة‎ Sa DI 
الله‎ egg Taha Pa Sea CAN, لله رالصلوّات‎ AA 
لا اه ا اله‎ otg الله الصَّالِحِينَ‎ Ge وَعَلَى‎ ei Sh ae, 


e- io Tan ۶۶ رو‎ 


a Kena Gagah‏ شار NG‏ عاد )15 CAS‏ من هَذَا 
قد فرَعْتَ مِنْ ENG‏ فإن SA‏ شعت Cas Op ESL‏ شعت Jah‏ 5 


1322. Adapun hadits Tsauban dari Al Hasan bin Al Hurr yang 
diriwayatkan darinya oleh Ghassan bin Ar-Rabi' dengan mutaba'ah 
(riwayat penguat) Syababah dari Zuhair, dari Al Hasan bin Al Hurr 
(adalah sebagai berikut): Ja'far bin Muhammad bin Nushair 
menyampaikannya kepada kami, Al Husain bin Al Kumait 
menceritakan kepada kami, Ghassan bin Ar-Rabi' menceritakan 
kepada kami (h) Muhammad bin Al Husain bin Ali Al Harrani, Umar 
bin Ahmad bin Muhammad Al Mu'addil dan yang lainnya juga 
menyampaikannya kepada kami, mereka mengatakan: Ahmad bin Ali 
bin Al Mutsanna mengabarkan kepada kami, Ghassan bin Ar-Rabi' 
menceritakan kepada kami, dari Abdurrahman bin Tsabit bin 


'* Lihat keterangan yang lalu. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


Tsauban, dari Al Hasan bin Al Hurr, dari Al Oasim bin Mukhaimirah, 
bahwa ia mendengarnya menuturkan, “Algamah memegang tanganku. 
Ibnu Mas'ud memegang tangan Algamah. Nabi SAW memegang 
tangan Ibnu Mas'ud lalu mengajarinya tasyahhud: “Attahiyyaatu 
lillaah washshalawaatu waththayyibaatu. Assalaamu ‘alaika 
ayyuhan nabiyyu warahmatullaahi wabarakaaatuh. Assalaamu 
“alainaa wa “alaa “ibaadillaahish shaalihiin. Asyhadu allaa ilaaha 
illallaah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhuu warasuuluh' 
(Segala penghormatan adalah milik Allah, demikian juga segala doa 
dan ucapan-ucapan yang baik. Semoga keselamatan, rahmat dan 
berkah Allah dilimpahkan kepadamu wahai Nabi (Muhammad). 
Semoga keselamatan dilimpahkan kepada kami dan juga kepada para 
hamba yang shalih. Aku besaksi bahwa tiada ilah yang berhak 
diibadahi kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah 
hamba-Nya dan utusan-Nya). Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan, 
“Jika engkau telah selesai dari ini, maka engkau (berarti) telah 
menyelesaikan shalatmu. Jika mau silakan tetap (duduk), dan jika mau 
silakah beranjak”? | 


45. Bab Wajibnya Bershalawat kepada Nabi SAW di dalam 
Tasyahhud dan Perbedaan Riwayat-Riwayat Seputar Itu 


Jo 10 ےم‎ ° b2 2 30 3270 


مځ هم کر Kea‏ 
ES - ۳‏ أَحْمَدُ بنْ مُحَمّد بن يريد الزعفراني» ا HAB‏ 
صالح DE‏ ا مُحَمّدُ بْنُ بک تتا SETIA‏ بن HS aab‏ 
o 3G - D) $ 2‏ هوو ٢٣ o‏ 1 9 رورم Pa E s‏ 0 20 -50 هو 
مجاهد خدتي ابن أبي ليلى 7 ۳ مر قال: علمني ابن و« 
7 "روي E‏ و 3 5 - و - Jo‏ 
AN‏ وقال: علمنيه رسول الله 8 كما يعلمتا السُورَةَ من الْقرّآن: 


م 


£ ورو‎ É 
LA 


P -<8 r 2 A ó 2 1‏ یر Lao er 2 2, “Et. 077 ő‏ 
التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها التّبي PA‏ 
وبر كاه السّلامٌ UE‏ وَعَلى عباد الله الصَالحِيْنَ أَشْهَدُ أن لا له إلا ١‏ 

o - TN 8-3 1 ٤ ع‎ Or ngan o- Ka 3g وس‎ Br 
بيته‎ Jl ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى‎ af 
128 Lihat keterangan yang lalu. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


Se SEN CINTA الله وصلوات الْمُوْمنيْنَ على محمد‎ ake 


ور الله وير MAS‏ فال NG‏ مهد رل sak ak‏ وَعَلَى عبَاد 
الله a‏ فَقَدْ سلْم عَلَى Jah‏ السسّمَاء SA Jah‏ مُجَاهد 


3 
z 2 2 


1323. Ahmad bin Muhammad bin Yazid Az-Za'rafani 
menceritakan kepada kami, Utsman bin Shalih Al Khayyath 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Bakar menceritakan 
kepada kami, Abdul Wahhab bin Mujahid menceritakan kepada kami, 
Mujahid menceritakan kepadaku, Ibnu Abi Laila atau Abu Ma'mar 
menceritakan kepadaku, ia mengatakan: Ibnu Mas'ud mengajari 
tasyahhud, ia menuturkan, “Rasulullah SAW mengajariku tasyahhud 
sebagaimana mengajari kami surah dari Al Qur`an: “Attahiyyaatu 
lillaah washshalawaatu waththayyibaatu. Assalaamu ‘alaika 
ayyuhan nabiyyu warahmatullaahi wabarakaaatuh. Assalaamu 
“alainaa wa “alaa “ibaadillaahish shaalihiin. Asyhadu allaa 6 
illallaah, wa asyhadu anna Muhammadan “abduhuu warasuuluh. 
Allaahumma shalli “alaa muhammad wa “ala aali baitihi, kamaa 
shallaita “alaa ibraahiim, innaka hamiidum majiid. Allaahumma 
baarik “alainaa ma'ahum, shalawaatullaahi wa shalawaatul 
mukminiin “alaa muhammadin nabiyiil ummiyyi Assalamu 
“alaikum warahmatulaahi wabarakaatuh' (Segala penghormatan 
adalah milik Allah, demikian juga segala doa dan ucapan-ucapan 
yang baik. Semoga keselamatan, rahmat dan berkah Allah 
dilimpahkan kepadamu wahai Nabi (Muhammad). Semoga 
keselamatan dilimpahkan kepada kami dan juga kepada para hamba 
yang shalih. Aku besaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi 
kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba- 
Nya dan utusan-Nya. Ya Allah, limpahkanlah shalawat kepada 
Muhammad dan keluarganya, sebagaimana telah Engkau limpahkan 
shalawat kepada Ibrahim, sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi 
Maha Agung. Ya Allah, limpahkanlah keberkahan kepada kami 
bersama mereka. Semoga shalawat Allah dan shalawat kaum 


— Sunan Ad-Daraguthni 


mukminin dilimpahkan kepada Muhammad sang Nabi yang ummiy. 
Semoga kesejahteraan, rahmat dan berkah Allah di limpahkan 
kepadamu]. Selanjutnya ia mengatakan, “Mujahid berkata, ‘Bila 
ia mengucapkan salam lalu sampai pada bacaan ‘wa 6 
'ibaadillaahish shaalihiin? [dan juga kepada para hamba yang 
shalih}, berarti ia telah mengucapkan salam kepada para penghuni 
langit dan para penghuni bumi’.” Ibnu Mujahid haditsnya lemah. 


AJN نا أبو الأزهر أَحْمَدُ بن‎ SR S حدننا ابو‎ ryt 
Jo o ES Pa 


ناک سه ار EOE‏ 
وځ در کر وی و ده ره æ E E‏ 72 5 
في الصلاة على Jiya‏ الله 8#: إذا المَرْء mali‏ صَلى عليه في صلاته 


No AG. 3‏ ,70 هماه Pn‏ . 05 2 ها وا رن 3 07 7 رو ° 


عد ره الأئصاري AA‏ بن SA‏ عن أب مَسْعُوْد 
Semur‏ حَلَس بين يدي رَسُؤل الله 
HB‏ رَنَحْنْ a‏ فقال: يا رَسُوْلَ الله Ole PEN EP‏ فَقَدُ aie‏ 
E a‏ عَلَيِكَ إذا نَحْنْ صَلَيْنَا في a IE NS‏ رَسُوْلَ الله 
حى Gi‏ أن Jeg‏ لم ds‏ = قال: 5 صلم علي فقولا 


وي اع E‏ اف رای z 2 Ø APE au‏ 
اللي صل على محمد ANTA‏ وغل ال EA‏ ین ماد على 
8 دواد ce 8 - TAG‏ 0 :2 و nge PA‏ ° غو و ~ 
إبراهيم وَعَلى آل GA‏ وبارك على مُحَمَّد لبي الأمّي وعلى آل 
محمد كما ټارکت عَلَى Se, SAI‏ آل DL GA‏ حَمِيْدٌ Kah‏ 

EE 
1324. Abu Bakar An-Naisaburi menceritakan kepada kami, 


Abu Al Azhar Ahmad bin Al Azhar menceritakan kepada kami, 
Ya'gub bin Ibrahim bin Sa'd menceritakan kepada kami, ayahku 


126 Tsnadnya lemah: Saya katakan: Abdul Wahhab bin Mujahid riwayatnya tidak 
dipakai, dan Ats-Tsauri menilaikan pendusta, Af-Tagrib (1/529). 


Sunan Ad-Daraguthni — 


menceritakan kepada kami, dari Ibnu Ishag, ia mengatakan: 
Muhammad bin Ibrahim bin Al Harits At-Taimi menyampaikan hadits 
kepadaku tentang shalawat untuk Rasulullah SAW, yaitu bila seorang 
muslim bershalawat untuk beliau di dalam shalatnya, dari Muhammad 
bin Abdullah bin Zaid bin Abd Rabbih Al Anshari saudaranya Al 
Harits bin Al Khzraj, dari Ibnu Mas'ud Al Anshari Ugbah bin Amr, ia 
menuturkan, “Seorang laki-laki datang hingga duduk di hadapan 
Rasulullah SAW, saat itu kami di sisi beliau, lalu orang itu berkata, 
“Wahai Rasulullah. Tentang mengucapkan salam kepadamu kami 
sudah mengetahuinya, lalu bagaimana kami bershalawat untukmu 
ketika kami melaksanakan shalat?” Rasulullah SAW diam, sampai- 
sampai kami mengandaikan bahwa orang itu tidak pernah 
menanyakannya, kemudian beliau bersabda, “Apabila kalian 
bershalawat untukku, maka ucapkanlah: “Allaahumma shalli “alaa 
muhammadin nabiyyil ummiyyi wa “ala aali muhammad, kamaa 
shallaita “alaa ibraahiim wa “alaa aali ibraahiim, wa baarik 6 
muhammadin nabiyyil ummiyyi wa “alaa aali muhammad, kamaa 
baarakta “alaa ibraahiim wa “alaa aali ibraahiim. Innaka hamiidum 
majiid” (Ya Allah limpahkanlah shalawat kepada Muhammad sang 
Nabi yang ummiy dan juga kepada keluarga Muhammad, 
sebagaimana telah Engkau limpahkan shalawat kepada Ibrahim dan 
keluarga Ibrahim. Dan limpahkanlah keberkahan kepada Muhammad 
sang Nabi yang ummiy dan juga kepada keluarga Muhammad, 
sebagaimana telah Engkau limpahkan keberkahan kepada Ibrahim 
dan keluarga Ibrahim, sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi 
Maha Agung|””! Isnad hasan muttasil. 


9 . 07 Sod,” A o e یل و و‎ 1G 0 
شيد‎ Pama إن‎ ge تيد‎ bana Jaa Cik ٥ 
محمد بن‎ Ii (ح)‎ d ous بن 7 ٿا سعد بن‎ 


3. fo” 


يك as‏ سناد GN‏ ئا Ka‏ بْنْ on‏ نا 


.30 . لب 6 


عرو بْنْ شمر عَنْ جاب عن عبد الله إن A‏ ايه قال: قال 


29 Isnadnya hasan: HR. Muslim dalam kitab Shalat (65) dari Nu'aim, dari 
Muhammad bin Abdullah: Dikeluarkan juga oleh Al Hakim (1/268); Ibnu 
Khuzaimah (711). 


[930] — Sunan Ad-Daraguthni 


ول الله 3 يا بريدة إذا ا في 8 Or,‏ فلا aa LT‏ 
کې رم 


وَالصّلاة عَلَيَ Gb‏ رکا اللات ر جَميْع Gil‏ الله وَرُسُله 
yy‏ 


1325. Ahmad bin Muhammad bin Sa’id menceritakan kepada 
kami, Ali bin Al Husain bin Ubaid bin Ka'b menceritakan kepada 
kami, Sa'id bin Utsman Al Khazzaz menceritakan kepada kami (hj 
Ahmad bin Muhammad bin Sa'id menceritakan kepada kami, Ahmad 
bin Al Hasan bin Sa'id menceritakan kepada kami, ayahku 
menceritakan kepada kami, Sa'id bin Utsman menceritakan kepada 
kami, Amr bin Syamir menceritakan kepada kami, dari Jabir, dari 
Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya, ia mengatakan, “Rasulullah 
SAW bersabda, “Wahai Buraidah, bila engkau duduk di dalam 
shalatmu, maka janganlah engkau meninggalkan tasyahhud dan 
shalat untukku, karena sesungguhnya itu adalah zakatnya 
(penyucinya) shalat, dan ucapkanlah salam untuk semua nabi Allah 
dan para rasul-Nya, juga ucapkanlah salam untuk para hamba Allah 
yang shalih. 8 


TAN MANA a Jl 
a San ٿا عرو بن شم عن حابر قال: قال الشّغبي:‎ Ea 
ول‎ PX سمغت رَسُوْل الله‎ A يَقَوْل: قَالَتْ عَائشة:‎ (EM بْنَ‎ 
ya Wu علي.‎ Dilan Jaa قبل صلاة إلا‎ 
1326. Abu Al Husain Ali bin Abdurrahman bin Isa Al Katib 
menceritakan kepada kami dari asal kitabnya, Al Husain bin Al 


1298 Isnadnya sangat lemah: Saya katakan: Amr bin Syamir dan Jabir yakni Al 
Ju'fi, keduanya lemah, sedangkan Sa'id bin Utsman Al Khazzaz tidak dikenal. 
Lihat takhrij hadits no. 1269. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


Hakam bin Muslim Al Habri mengabarkan kepada kami, Sa'id bin 
Utsman Al Khazzaz menceritakan kepada kami, Amr bin Syamir 
menceritakan kepada kami, dari Jabir, ia mengatakan: Asy-Sya'bi 
berkata: Aku mendengar Masrug bin Al Ajda’ mengatakan: Aisyah 
berkata, “Sungguh aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, 
“Tidak akan diterima suatu shalat kecuali dengan bersuci dan 
bershalawat untukku”??? Amr bin Syamir dan Jabir Al Ju'fi lemah. 


یہ ت ۰ á .. -o ۰ y or‏ 5 3 مرن ت 
DIS - ۷‏ محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي» حدننا محمد 


b عوبر هموھ‎ 1D 7 


ِنْ غالب» PA PA ar an JEG‏ غا عن انف ع 


جَدّه سَهْل بْن سَعْد SK‏ قال: لآ صَّلاةَ SI‏ يُصل على S‏ 
و و ٢‏ - ”20 و 

عبهالمهيمن ليس MEI‏ 

1327. Muhammad bin Abdullah bin Ibrahim Asy-Syaf'i 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ghalib menceritakan 
kepada kami, Ali bin Bahr menceritakan kepada kami, Abdul 
Muhaimin bin Abbas menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari 
kakeknya yakni Sahl bin Sa'd, bahwa Nabi SAW bersabda, “Tidak 


ada shalat bagi yang tidak bershalawat untuk nabinya” "0 Abdul 
Muhaimin tidak kuat. 


CA حفر بن علي بن‎ É ٬ديعس‎ gi أَحْمَدُ بن محمد‎ GAS - ٨ 
. ه وس هم زار و‎ Na له‎ os وهو‎ o o سه 2 چم‎ 
بن إبراهيم الحريري» عن‎ Oliw عن‎ geane الكندي» نا إسماعيل بن‎ 


07 وه ° r o‏ سه Lo. o ٤‏ 2 0 - 30. 
عبد المؤمن بن القاسمء عن حابر عن ابي aa‏ عن أبي مسعود 


. 


129 Isnadnya sangat lemah: Saya katakan: Di dalam isnadnya terdapat Amr bin 
Syamir dan Jabir Al Ju'fi, kedenya lemah, sedangkan Sa'id bin Utsman Al 
Khazzaz tidak dikenal. Ada perbedaan pada Jabir sebagaimana yang akan 
dikemukakan pada hadits no. 1328. 

1300 Isnadnya lemah: HR. Ibnu Al Jauzi di dalam At-Tahgig (4028): Al Baihaqi 
(2/379); Al Hakim (1/369). Saya katakan: Abdul Muhaimin bin Abbas lemah, 
At-Tagrib (11526). 


— Sunan Ad-Daraguthni 


م ag‏ ل ha‏ 7 لا نال د وه CA‏ رتس Me In‏ و á lo‏ 
الأنصّاري قال: قال رَسُول SE‏ من صلى صلاة لم يصل فيها علي 
عن ع ٥‏ عه .)هوك " o‏ ل م ره Ia‏ مو سا له 

ولا على أهل بيتي لم JB‏ منه. حابر ضعيف وقد اختلف عنه. 

1328. Ahmad bin Muhammad bin Sa'id menceritakan kepada 

kami, Ja'far bin Ali bin Najih Al Kindi menceritakan kepada kami, 
Isma'il bin Shubaih menceritakan kepada kami, dari Sufyan bin 
Ibrahim Al Hariri, dari Abdul Mukmin bin Al Oasim, dari Jabir, dari 
Abu Ja'far, dari Abu Mas'ud Al Anshari, ia mengatakan, “Rasulullah 
SAW bersabda, “Barangsiapa melakukan suatu shalat yang mana di 
dalamnya ia tidak bershalawat untukku dan tidak pula keluargaku, 


maka tidak akan diterima darinya”! Jabir lemah, kredibilitasnya 
diperselisihkan. 


Eh - ۹‏ عُثمَان بُ أَحْمَدَ Ca WAN‏ الحسَن بِْ سلام بنا 


22 NT E زګ م دك‎ Sr Oa - ef, oso” 
ما‎ ama أصَلَئْ فَيْهًا على آل‎ Y مَسْعُوْد الأَنْصارِي قال: لَوْ صَلَيِتْ صَلاَة‎ 


1329. Utsman bin Ahmad Ad-Daggag menceritakan kepada 
kami, Al Hasan bin Sallam menceritakan kepada kami, Ubaidullah bin 
Musa menceritakan kepada kami, Israil menceritakan kepada kami, 
dari Jabir, dari Muhammad bin Ali, dari Abu Mas'ud Al Anshari, ia 
mengatakan, “Bila aku mengerjakan suatu shalat yang mana aku tidak 
bershalawat untuk keluarga Muhammad di dalamnya, maka aku tidak 
menganggap bahwa shalatku itu sempurna.” 9 


br A ورو وم‎ PA A بو‎ 3 28 a30 3 07 ag N 
بن مُحَمّد‎ KA E الطلحي بالکوفق‎ LI عبد الله بن‎ D - ٠ 
2 5 ورم مقعم سه الو‎ f 203% É 


ot 0‏ 2 ب م ورر A ٢ A‏ 
بن أبي موسى الكندي أبو عمرء ننا أحمد بن يوئس» ٿا هير 


1301 Isnadnya lemah: Lihat takhrij hadits no. 1326, HR. Ibnu Al Jauzi di dalam At- 
Tahgig (1/402) dari jalur pengarang. 
102 Isnadnya lemah lagi mauguf: Di dalam sanadnya terdapat Al Ju'fi, ia lemah. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


عَنْ ابي جَغفر قال: قال YA‏ مَسْعُوْد: ما صَلَيْتْ G LAN SL‏ عَلَى 
مُحَمّد KAA‏ صلاتي لم كتم. 


1330. Abdullah bin Yahya Ath-Thalhi menceritakan Ki 
kami di Kufah, Ahmad bin Muhammad bin Abu Musa Al Kindi Abu 
Umar menceritakan kepada kami, Ahmad bin Yunus menceritakan 
kepada kami, Zuhair menceritakan kepada kami, Jabir menceritakan 
kepada kami, dari Abu Ja'far, ia mengatakan, “Abu Mas'ud berkata, 
“Tidaklah aku melaksankaan suatu shalat yang di dalamnya aku tidak 
bershalawat untuk Muhammad, kecuali aku menganggap bahwa 
shalatku itu tidak sempurna”. 21309 


46. Bab Keluar dari Shalat dan Tata Cara Salam 


r 


1۴۳۱ سو مه تا مُحَمَّدُ Olah ig‏ تا عَبْدُ 
الرّحْمَنِء 59 6 dag‏ بن > جَعْفر الزهري» عَنْ إِسْمَاعيْل بن مُحَمَّد بْنٍ 


تله غا غير إن شاع الله عن MAA‏ كان شل jp‏ 
یمینه حَنی یری بیاض a‏ تاره حَتّى یری G‏ حده. هذا 


1331. Abdullah bin Sulaiman menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, Abdurrahman 
menceritakan kepada kami, Abdullah bin Ja'far Az-Zuhri 
menceritakan kepada kami, dari Isma'il bin Muhammad bin Sa'd, dari 
Amir bin Sa'd, dari ayahnya, dari Nabi SAW: “Bahwa beliau salam ke 
sebelah kanannya hingga tampak putihnya pipi beliau, dan (salam) ke 
sebelah kirinya hingga tampak putihnya pipi beliau.”!”?4 Ini isnad 
Shahih. 


1303 Lihat keterangan yang lalu. 
3% Isnadnya shahih: HR. Muslim pada bab Masjid-Masjid (119): Ibnu Khuzaimah 
(726) dari Abdullah bin Ja'far. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


سه a‏ رر A‏ ورواو او ۰ 


صاعد قالاً: PA Hui ja HE‏ لتم T 5 EE)‏ 
Nae aa‏ بن یاسر قال: 
کان BA‏ اٍذا سَلّمَ عَنْ يمينه gn ena‏ 
يساره یری بياض o4:‏ 00 وکان تساه Kar AI‏ و 
الله» ka SEE NAN‏ لله. 

1332. Abu Al Oasim Badr bin Al Haitsam Al Oadhi dan 
Yahya bin Muhammad bin Sha'id menceritakan kepada kami, 
keduanya mengatakan: Abu Al Fadhl Fadhalah bin Al Fadhil At- 
Tamimi menceritakan kepada kami di Kufah, Abu Bakar bin Ayyasy 
menceritakan kepada kami, dari Abu Ishag, dari Shilah bin Zufar, dari 
Ammar bin Yasir, ia mengatakan, “Adalah Nabi SAW, apabila beliau 
salam ke sebelah kanannya, tampak putihnya pipi kanan beliau, dan 
bila beliau salam ke sebelah kirinya, tampak putihnya pipi kiri beliau. 


Salamnya beliau adalah: Assalaamu “alaikum warahmatullaah. 
Assalaamu “alaikum warahmatullah”? 


۳ - حا KA‏ عبد الله ب dan‏ نا aa‏ آَدَم É‏ 
الفضل ٢ 5 TT‏ 7 راقدء عَنْ ابي إِسْحَاقَ» عن الأَسْود 
Kala,‏ وا ا أن Ipa‏ الله RA‏ 
له in Kla Sita ai‏ ال la PA‏ إلى G‏ خَدٌه وَعَنْ 


7 


Ar r 


1333. Abu Bakar Abdullah bin Sulaiman menceritakan kepada 
kami, Mahmud bin Adam menceritakan kepada kami, Al Fadhl bin 
Musa menceritakan kepada kami, Al Husain bin Wagid menceritakan 


1305 Tenadnya hasan: HR. Ibnu Majah (916) dari Yahya bin Adam dari Abu Bakar 
bin Ayyasy. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


kepada kami, dari Abu Ishag, dari Al Aswad, Algamah dan Abu Al 
Ahwash, dari Ibnu Mas'ud: Bahwa apabila Rasulullah SAW salam ke 
sebelah kanannya (beliau mengucapkan): “Assalaamu “alaikum 
warahmatullaah” hingga terlihat putihnya pipi beliau. Demikian juga 
ke sebelah kirinya.” 


صا رر عم £ O o my” © o‏ مر sos de‏ ره £ o‏ و ža”‏ 0 
اختلف على أبي إسحاق في إستاده. ورواه زَهِيْرٌ عن ابي اِسْحَاقَ عَنْ 
o-‏ 2 هور ° E‏ سه o 0 - Pa of‏ با بس ob‏ عرسم 
عبد الرحمن بن Op‏ عن أبيه وعلقمة» عن عبد الله وهو احسنهما 

إستادا. 


Penyandaran Ibnu Ishag ini diperselisihkan. Diriwayatkan juga 
oleh Zuhair dari Ibnu Ishag, dari Abdurrahman bin Al Aswad, dari 
ayahnya dan Algamah, dari Abdullah. Ini isnadnya lebih baik 


r 


aa ٤١‏ إن G‏ کنا بوس ب مو تا عب 


or P4 3 -ê‏ د پا 6 و سم ba e‏ هو س تب نا 
الرواسي» نا هين عن 8 إسحاق» عن عبد الرحمن بن AA‏ عن 
aa,‏ عَنْ عبد الله قال: أنا ريت رَسُوْلَ الله ف کر في کل رفع 
هي اا s2 La?‏ رو لاو 0.7 یا سل 2 6 D ® a’‏ 
ووضع وقيام وقعود» ويسلم عن يمينه وعن يساره: السَلام Ie‏ 

3 کد سار‎ 2 or وم‎ ` 250 r رو‎ 4 ` 22 .. 
حدم ورایت‎ UP عليكم ورحمة الله > يری‎ Kel ورحمة الله‎ 
با بكر وَعْمَرَ لان ذَلكَ.‎ 
1334. Al Husain bin Isma'il menceritakan kepada kami, Yusuf 
bin Musa menceritakan kepada kami, Humaid Ar-Ruasi menceritakan 
kepada kami, Zuhair menceritakan kepada kami, dari Ibnu Ishag, dari 
Abdurrahman bin Al Aswad, dari ayahnya dan Algamah, dari 
Abdullah, ia menuturkan, “Aku melihat Rasulullah SAW bertakbir 


dalam setiap bangkit, merunduk, berdiri dan duduk, dan beliau salam 
ke sebelah kanan dan ke sebelah kirinya (dengan mengucapkan): 


ash 


. 
اس 


13% Tsnadnya lemah: HR. At-Tirmidzi (295); Abu Daud (996), Ibnu Khuzaimah 
(728): Ibnu Majah (914), dan An-Nasa'i dari beberapa jalur dari Abu Ishag. 
Saya katakan: Abu Ishag seorang mudallis dan hafalannya kacau serta | 
meriwayatkan secara mu ‘an 'an. Kredibilitasnya diperbincangkan. | 


— Sunan Ad-Daraguthni | 


| 


‘Assalaamu “alaikum warahmatullaah. Assalaamu “alaikum 
warahmatullaah” hingga tampak putihnya pipi beliah. Dan aku 
melihat Abu Bakar dan Umar juga melakukan seperti itu.” 


Eta - ٥‏ أبو بكر بن ابي دَاوْدَ o AR‏ علي 
ڌاو عن حريث» عن الشعبي؛ NG‏ عازب: أن BD‏ كان 
A‏ ”3 م 0 Ore‏ : 1 1 1 1 1 2 

1335. Abu Bakar bin Abu Daud menceritakan kepada kami, 

Amr bin Ali menceritakan kepada kami, Abdullah bin Daud 


menceritakan kepada kami, dari Huraits, dari Asy-Sya'bi, dari Al 
Bara' bin Azib: “Bahwa Nabi SAW salam dua kali.”1208 


رو ور 3 


> نتا عبد الله بن 


ن مُحَمّد بن AAN AR‏ القوي حَدَتِي 
و مرا ڪا ابو سد GI‏ عَنْ زكرا عن 
ji‏ شع عر yan‏ عر aa‏ الله بن - 410 زد قال: ya 2 9 7 YA‏ الأشيّاء 
ya adi‏ ليم S‏ الله 8 في DAN‏ عَنْ aini‏ وَسْمَاله: السا 


d 2 


KAL - ۳۳۹‏ عبد ا 


MEE تك م‎ ne و ونه و ان‎ Pant شو‎ an عات‎ Ot, 
نظ إلى‎ A عليكم ورحمه الله السّلام عليكم ورحمة الله. ثم قال:‎ 
1 1 1 روه‎ ee 
بياض خحدیه.‎ 

1336. Abdullah bin Muhammad bin Abdul Aziz Al Baghawi 
menceritakan kepada kami, Manshur bin Abu Muzahim menceritakan 
kepadaku, Abu Sa'id Al Muaddib menceritakan kepada kami, dari 
Zakariyya, dari Asy-Sya'bi, dari Masruq, dari Abdullah bin Mas'ud, ` 
13 mengatakan, “Aku tidak melupakan perkara-perkara, maka aku pun 


یی سشیتتششسشششی)ی۰)ییښیسیتیشتمی دید 

7” Isnadnya lemah: Karena kelemahan Abu Ishag As-Sabi'i. Lihat keterangan 
yang lalu. | 

1308 Isnadnya lemah: Huraits diperbincangkan oleh Al Bukhari, Abu Hatim, Al 
Falas dan Ibnu Ma'in. Riwayatnya ditinggalkan oleh An-Nasa'i dan Al Azdi. 
Hadits ini dikeluarkan juga oleh Al Baihaqi (2/177) dari Huraits dan Ibnu Al 
Jauzi di dalam 4r-Tahgig (1/407) dengan isnad pengarang. 


Sunan Ad-Daraquthni — 


tidak lupa salamnya Rasulullah SAW di dalam shalat ke sebelah 
kanan dan ke sebelah kirinya: Assalaamu “alaikum warahmatullaah. 
Assalaamu “alaikum warahmatullaah.” kemudian ia mengatakan, 
“Seolah-olah aku melihat putihnya pipi beliau.” 


3230 3 0. 


Si - ٧‏ عبد OGE HI‏ بن Pe‏ بن مُسَافر 


م ام ويد غوه ر 08 037 357 39 م سار ود 
(ح) pl Wasa‏ مه ر Sa‏ نا محمد بن SP‏ (ح) BI‏ 
GARA IH‏ هم 3 o‏ 


القاضي KI‏ بْنْ إِسْمَاعيْلَ وَمُحَمَدُ 3 مَخْلّد قالاً: نا محمد بن مسلم 
° سا A Pad‏ مع 30 £ هو KE‏ کي 074 9 

بن SG IG‏ بن ابي Kala‏ عن gi ga)‏ مُحَمّد عَنْ هشام 
بن SGP‏ عَنْ all‏ عَنْ عَائشَة قالت: کان ak In)‏ 
الصّلآة dak Tr‏ وَاحدّة dab‏ وهه يَميْل PI GAN Il‏ قليلاً. 


1337. Abdullah bin Sulaiman bin Al Asy'ats i Gk 
kepada kami, Ja'far bin Musafir menceritakan kepada kami {h} Abu 
Bakar An-Naisaburi menceritakan kepada kami, Muhammad bin 
Yahya mengabarkan kepada kami (h) Al Qadhi Al Husain bin Isma'il 
dan Muhammad bin Makhlad menceritakan kepada kami, keduanya 
mengatakan: Muhammad bin Muslim bin Warah menceritakan kepada 
kami, mereka megatakan: Amr bin Abu Salamah menceritakan kepada 
kami, dari Zuhair bin Muhammad, dari Hisyam bin Urwah, dari 
ayahnya, dari Aisyah, ia mengatakan, “Rasullulah SAW salam satu 


kali di dalam shalat dengan sedikit memalingkan wajahnya ke sebelah 
kanan.” ۹ 


zi Ce D 5 و‎ 3 - = NYYA 


r 
o nga 


13209 Isnadnya hasan: HR. Ibnu Al Jauzi di dalam At-Tahgig (1/406) dari jalur 
pengarang: Dikeluarkan juga oleh Ibnu Hibban (517, Mawarid), Al Baihaqi 
(2/177) dari Zakariyya. 

1310 Isnadnya lemah: HR. Ibnu Hibban (518, Mawarid), Al Baihaqi (2/179); At- 
Tirmidzi (286), Ibnu Majah (919), semuanya meriwayatkan dari Zuhair. Saya 
katakan: Zuhair bin Muhammad lemah. Yang benar bahwa ini mauguf pada 
Aisyah, sementara Amr bin Abu Salamah lemah juga. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


- 


a 5 Teu 2 LAA‏ وَجْههء فإذا A‏ عن تسه 


æ e 
err 


ت 


ملم عن ساره 
Ibnu Makhlad menceritakan kepada kami, Ar-Ramadi‏ .1338 
menceritakan kepada kami, Nu'aim menceritakan kepada kami, Rauh‏ 
bin ‘Atha’ bin Abu Maimunah menceritakan kepada kami, dari‏ 
ayahnya, dari Al Hasan, dari Samurah bin Jundub, ia mengatakan,‏ 
“Rasulullah SAW salam satu kali di dalam shalat ke samping‏ 
wajahnya, dan bila beliau salam ke sebelah kanannya, beliau juga‏ 
salam ke sebelah kirinya.”‏ 


ES - ۹‏ يَحْبَى بن مُحَمَّد بب صاعد تنا يَحَْى بْنْ حالد أَبر 
ot‏ الْمَحْرُوْميُ EA a‏ عَبْدُ الله بِنْ نافع الصّائغ» عن عَبْد 
gara‏ بن عاس بن سَهٌل الساعدي» عن cah‏ عن sodor‏ أن رَسُول الله 
an 8#‏ عَنْ ميه من الصّلاة. 

1339. Yahya bin Muhammad bin Sha'id menceritakan kepada 

kami, Yahya bin Khalid Abu Sulaiman Al Makhzumi Al Madani 
menceritakan kepada kami,- Abdullah bin Nafi” Ash-Shaigh 
menceritakan kepada kami, dari Abdul Muhaimin bin Abbas bin Sahl 


As-Sa'idi, dari ayahnya, dari kakeknya: “Bahwa Rasulullah SAW 
salam satu kali ke sebelah kanannya ketika shalat.”?!? 


Ld r 1 Id . 0 A .. 07 . روم‎ PAN 
ننا الزبير بْنْ بكار» تا عتيق بن‎ AL AS يداد ب‎ = NY. 
Tie ته 2 س‎ 2-2 O2 oke سا وه 30 سا‎ A 2 
عَنْ حده: اه سَمعَ رَسُول‎ AP يقب نا عَبْدُ الْمُمَيْمن بن عباس‎ : 
- 1 - "Pal d 37 1 4 
GAE وَاحدَة لا يزيد‎ KLS يُسَلمْ‎ BB الله‎ 


BU Isnadnya lemah lagi terputus: HR. Al Baihagi (2.179): Ibnu Al Jauzi di dalam 
At-Tahgig (1/408) dari jalur pengarang. Saya katakan: Rauh bin ‘Atha’ lemah, 
sedangkan Al Hasan tidak mendengar dari Samurah bin Jundub. 

112 Jsnadnya lemah: HR. Ibnu Majah (918). Saya katakan: Abdul Muhaimin bin 
Abbas lemah, 41-Tagrib (1/526). 


Sunan Ad-Daraguthni — 


1340. Yazdad bin Abdurrahman menceritakan kepada kami, 
Az-Zubair bin Bakkar menceritakan kepada kami, Atig bin Ya'qub 
mengabarkan kepada kami, Abdul Muhaimin bin Abbas menceritakan 
kepada kami, dari ayahnya, dari kakeknya: “Bahwa ia mendengar 
Rasulullah SAW salam satu kali dan tidak menambahnya.”" 


47 . Bab Pembuka Shalat adalah Bersuci 


0 - حَدَننَا ابن ابي دَاوْد نا علي بن المُئذر د PEN‏ 


فيان SARAN‏ ©“ و او حَامد مُحَمّدُ بْنُ هَارُوْنَ الْحَضرمي Tau‏ 


a AI SA‏ 5 نا an‏ بن É. celana‏ إبراهيم بن OS‏ عن بي 
or o‏ ضر عن ابي aa‏ قال: تال رول الله PSN‏ مفتاح 
الصّلاة ae) Ge WA‏ و „eak‏ وقال اب أبي 5415 
ووو 
Sabah‏ 
Ibnu Abi Daud menceritakan kepada kami, Ali bin Al‏ .1341 
Mundzir menceritakan kepada kami, Ibnu Fudhail menceritakan‏ 
kepada kami, Abu Sufyan As-Sa'di menceritakan kepada kami {h}‏ 
Abu Hamid Muhammad bin Harun Al Hadhrami menceritakan kepada‏ 
kami, Abu Al Walid Al Ourasyi menceritakan kepada kami, Al Walid‏ 
bin Muslim menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Utsman‏ 
menceritakan kepada kami, dari Abu Sufyan, dari Abu Nadhrah, dari‏ 
Abu Sa'id, ia mengatakan, “Rasulullah SAW bersabda, “Pembuka‏ 
shalat adalah wudhu, pengharamnya adalah takbir (takbiratul ihram)‏ 


dan penghalalnya adalah salam”. Ibnu Abi Daud menyebutkan 
(dalam redaksinya): “berusuci”. 


Ra bea keterangan yang lalu. HR. Ibnu Al Jauzi di dalam At-Tahgig (1/408) dari 


alur pengarang. 
34 daya lemah: HR. At-Tirmidzi (238) dari Ibnu Fudhail. Saya katakan: Abu 
Sufyan As-Sa'di lemah, At-Taqrib (1/377). 


— Sunan Ad-Daraquthni 


ا 30 £ رور - مير ےم .3-3 30 Ta‏ 


GAS - ٢‏ عبد الله بن ابي داو تنا عرو بن علي وَعُمَرُ بن شبة 
Te‏ مور >- o‏ ۰ 


Sei NU ea AS‏ لْقاسم أو بش 


AN BA BN 
رَسُول الله هع أن‎ Gal) 


2 2 
ais - 


ٿا هَمَّامُ BL‏ عن الْحَسَّنء عَنْ سَمْرَةَ قا 
Sana‏ - £ 2- ەي 7 P‏ 
kani‏ على أئمتنا وان يسلم بعضنا على بعض. 


1342. Abdullah bin Abu Daud menceritakan kepada kami, 
Amr bin Ali, Umar bin Syabbah dan Muhammad bin Yazid Al Asfathi 
menceritakan kepada kami, mereka mengatakan: Abdul A'la bin Al 
Qasim Abu Bisyr menceritakan kepada kami, Hammam menceritakan 
kepada kami, dari Oatadah, dari Al Hasan, dari Samurah, ia 
mengatakan, “Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk 
mengucapkan salam kepada para pemimpin kami dan saling 
mengucapkan salam di antara kami.” 


S 


! بن عبد العرير ثنَا‎ KAM حَدَثَنَا عَبْدُ‎ - ٣ 
رس هداس‎ 5 - Zar- o o مس ا ا گە‎ 

إسرائيل» نا ابو عاص ARG‏ عوانة» عن SI‏ عن عاصم» عن علي 
قال: إذا aas‏ 55 الشهد فقد تمت صلائه. 


1343. Abdullah bin Muhammad bin Abdul Aziz menceritakan 
kepada kami, Ishaq bin Abu Israil menceritakan kepada kami, Abu 
Ashim menceritakan kepada kami, dari Abu Awanah, dari Al Hakam, 
dari Ashim, dari Ali, ia mengatakan, “Jika ia telah duduk sekadar 
(lamanya) tasyahhud, maka telah sempurnalah shalatnya.”''5 


BIS Jsnadnya lemah lagi terputus: HR. Abu Daud (1001): Ibnu Majah (922), 
` keduanya meriwayatkan dari Qatadah. Saya katakan: Al Hasan tidak 
mendengar dari Samurah. Pembahasan tentang hal ini telah dikemukakan lebih 
dari sekali. Lihat pula 47 ‘lal karya Ibnu Al Madini. 

Isnadnya lemah lagi terputus: Abu Awanah meriwayatkannya sendirian dari Al 
Hakam, dan tentang mendengarnya Al Hakam dan Ashim ada catatan, 
demikian yang dikatakan oleh Abadi di dalam Ta'lignya dan Al Ghassani di 
dalam Takhrijnya 


1316 


Sunan Ad-Daraguthni — 


A bs | اه‎ AN ng LS ر هه روه‎ o عو‎ PANA 

5 da بن‎ YAI قال: وتنا‎ Cp أبو بكر‎ Bab - ٤ 
PA وهن‎ o مدي مع‎ A تم وى رس‎ Ia. - ا د موه ئ ور‎ “ 
5 yaa بن‎ KAB وكيع وزيد بن الحباب (ح) وحدتا أبو بک‎ 


5 ماس و‎ ۶ e > oo ره‎ LAI ريز‎ PE bus or- o £ وم وب‎ - 


عَنْ مُحَمّد ابْنِ الحَتفيّق عَن علي : أن رَسُوْل الله BB‏ قال: géi‏ 
bm Sha ra Reka ló‏ دو ? 2 

الصلاة الطهورٌ وَتُحْريُمُْهَا Ca‏ وتَحليلها التسليم. 

1344. Abu Bakar An-Naisaburi menceritakan kepada kami, ia 
mengatakan: Al Hasan bin Muhammad menceritakan kepada kami, 
Waki’ dan Zaid bin Al Hubab menceritakan kepada kami {h} Abu 
Bakar menceritakan kepada kami, Ahmad bin Manshur menceritakan 
kepada kami, Yaid bin Abu Hakim menceritakan kepada kami, 
mereka semua (meriwayatkan) dari Sufyan, dari Abdullah bin 
Muhammad bin Agil, dari Muhammad bin Al Hanafiyyah, dari Ali 
RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Kunci shalat adalah bersuci, 


pengharamnya adalah takbir (takbiratul ihram), dan penghalalnya 
adalah salam." 


ld البختري» تنا أَحْمَدُ بن‎ AE ASI GAS - ٤٥ 
سا‎ 1 r gal . ۴ د‎ "Ep . 4 . ku 3, 35. و‎ oto A 3 WO 
الواقدي» نا يعموب بن محمد بن صعصعه» عن ايوب بن عبد‎ 
7 ده‎ o y [AA gg. سه‎ ii ۸ 7 هو سه عمد ه‎ | 3 ag 
A) الرحمن بن بي صعصعة» عن عباد بن تميم» عن عمه عبد الله بن‎ 


2 ام 3 o 2 z‏ 4 
عن الي P‏ قال: TB‏ الصّلاة الطهورٌ ASIN a‏ وتحليْلهًا 
7 ا 


1345. Muhammad bin Amr bin Al Bakhtari menceritakan 
kepada kami, Ahmad bin Al Khalil menceritakan kepada kami, Al 


317 Isnadnya lemah: HR. Abu Daud (61); At-Tirmidzi (3); Ibnu Majah (275), 
semuanya meriwayatkan dari Sufyan. Saya katakan: Abdullah bin Muhammad 
bin Ugail jujur namun dalam haditsnya adalah kelemahan, ada yang 
mengatakan bahwa di akhir masanya ia mengalami perubahan, At-Tagrib 
(1/448). 


— Sunan Ad-Daraguthni 


Wagidi menceritakan kepada kami, Ya'qub bin Muhammad bin Abu 
Sha'sha'ah menceritakan kepada kami, dari Ayyub bin Abdurrahman 
bin Abu Sha'sha'ah, dari Abbad bin Tamim, dari pamannya yakni 
Abdullah bin Zaid, dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Pembukaan 
shalat adalah bersuci, pengharamnya adalah takbir (takbiratul 


ihram), dan penghalalnya adalah salam” 8 


48. Bab Shalatnya Imam dalam Keadaan Junub atau Berhadats 


PA وَلْقَاضِي‎ ea الم لخر‎ mE 
وَكيمٌ» عَنْ أُسَامَة‎ É mar اد هان ارا‎ NG Jet 
deal EA PA A 
sea a) Ef فلا كبر اصرف‎ Aah الله قنك جَاء إلى‎ 


A Hana و‎ ó E Y r a2 به‎ A a? 
AJE BA ÉD DA نم حرج م جَاء‎ 


1346. Sa'id bin Muhammad bin Ahmad Al Dani dan Al 
Oadhi Al Husain bin Isma'il menceritakan kepada kami, keduanya 
mengatakan: Muhammad bin Amr bin Abu Madz'ur mengabarkan 
kepada kami, Waki' menceritakan kepada kami, dari Usamah bin 
Zaid, dari Abdullah bin Yazid, dari Ibnu Tsauban, dari Abu Hurairah: 
Bahwa Rasulullah SAW mendatangi shalat, begitu takbir (yakni 
takbiratul ihram), beliau berbalik dan mengisyaratkan kepada mereka 
(para makmum) agar tetap seperti itu, kemudian beliau keluar (dari 
masjid), lalu datang lagi dan kepalanya meneteskan air, lalu shalat 
mengimami mereka. Selesai shalat beliau bersabda, “Sesungguhnya 
tadi aku junub, lalu aku lupa mandi 9 


318 Jsnadnya lemah: HR. Ibnu Hibban di dalam Adh-Dhu'afa' (2/289). Saya 
katakan: Al Wagidi lemah. Pembahasan tentangnya telah dikemukakan lebih 
dari sekali. 

319 Isnadnya hasan: HR. Al Baihaqi (2/397) dari Muhammad bin Amr. Hadits ini 
asalnya terdapat di dalam Ash-Shahihain dari hadits Abu Hurairah: 
Dikeluarkan oleh Al bukhari (1/77); Muslim pada bab Masjid-Masjid (157); 


Sunan Ad-Daraquthni — 


سي 1 ...503 A -9 Sat‏ 2 دو o7‏ ...2 4 
Da - \TEY‏ الحسن بن رشيق بمصر» ننا علي بن سعيد بن بشيرء ننا 


E رور لس وم و‎ Pe a y OPIN 
MET ثم‎ asa بن مالك قال: دحل رَسُول الله هي في صلاته فكبر وكبرنا‎ 
رَسُول الله 6# قد اغتسّل‎ VE قيّاما حتی‎ JG إلى القوم كما انتم فلم‎ 

وراسة قط ماء. خالقة عد AB‏ الحفافة. 


` 1347. Al Hasan bin Rasyig menceritakan kepada kami di 
Mesir, Ali bin Sa'id bin Basyir menceritakan kepada kami, Ubaidullah 
bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada 
kami, Sa'id bin Abu Arubah menceritakan kepada kami, dari Oatadah, 
dari Anas bin Malik, ia mengatakan, “Rasulullah SAW memasuki 
shalatnya lalu bertakbir, dan kami pun bertakbir bersamanya, 
kemudian beliau memberi isyarat kepada orang-orang (yakni para 
makmum) agar tetap seperti itu, maka kami pun tetap berdiri hingga 
Rasulullah SAW mendatangi kami kembali setelah mandi dan 
kepalanya masih meneteskan air.”!”?? Abdul Wahhab Al Khaffaf 
menyelisihinya. 


SL 3 OKE AS - ۸‏ الدَقَاق» SE‏ بن آي Hj «JÉ‏ 
ARI X2‏ بن عَطَاءء تنا dial‏ عَنْ SIS‏ عَنْ بكر بن عبد الله المُرني: 
D‏ فير وكير مَنْ dala‏ فالصرف فأسَار 
إلى أَصْحَابه أئ كما أشي فلم يَرَالُوا Ls‏ جا ورامه قط فال 
عبد SAI‏ وبه WAN‏ 

1348. Utsman bin Ahmad Ad-Daqqaq ER lakan kepada 

kami, Yahya bin Abu Thalib menceritakan kepada kami, Abdul 


Wahhab bin “Atha' memberitahukan kepada kami, Sa'id menceritakan 


Abu Daud (235) dari hadits Abu Hurairah tanpa menyebutkan kalimat 
“falamma kabbara” (begitu bertakbir). 
1220 Isnadnya hasan: HR. Al Baihaqi (2/399) dari Ubaidillah. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


kepada kami, dari Qatadah, dari Bakar bin Abdullah Al Muzani: 
“Bahwa Rasulullah SAW memasuki shalatnya lalu bertakbir, dan 
bertakbir pula orang-orang di belakangnya, lalu beliau berbalik 
kemudian mensyiratkan kepada para sahabatnya agar tetap seperti itu, 
sehingga mereka tetap berdiri hingga beliau datang lagi dan kepalanya 
masih meneteskan (air).”!”?! Abdul Wahhab mengatakan, “Inilah yang 
kami ambil.” 


Nasa GIS - 8‏ مُحَمَّدُ ayat ji‏ أب | G a A‏ 
عَبْدُ الله بْنْ داو (ح) GAS tata‏ بن اِسَْاعيْل G‏ نا محمه بن نحي 


03 سه‎ r ققد هاو‎ A 


ا عَبْدُ الله ن دَاوْدَ ٿا يزيد بن زياد بن ابي الْحَعْد عَنْ عُبَيْد 
بن ابي الْجَعْد عن زياد بن dal a‏ عن وابصة: أنه صلى خلف 


KA Kai di ه الي‎ gan 17 
1349. Muhammad bin Manshur bin Abu Al Jahm 
menceritakan kepada kami, Nashr bin Ali menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Daud menceritakan kepada kami {h} Al Husain bin 
Isma'il menceritakan kepada kami, Muhammad bin Yahya Al Azdi 
menceritakan kepada kami, Abdullah bin Daud menceritakan kepada 
kami, Yazid bin Ziyad bin Abu Al Ja'd menceritakan kepada kami, 
dari Ubaid bin Abu Al Ja'd, dari Ziyad bin Abu Al Ja'd, dari 
Wabishah: “Bahwa ia shalat di belakang shaf, lalu Nabi SAW 
menyuruhnya untuk mengulangi shalat.”!??? 


3 E EES 
bah £ 7 1 
أن‎ : e 
iias و‎ dang Gian ala Ia رَجُلا صلی‎ 
121 Isnadnya hasan: Mursal. 


"2 Isnadnya hasan: HR. At-Tirmidzi (230): Ibnu Majah (1004): Abu Daud (682): 
Ibnu Hazm di dalam اه‎ Muhalla (544) dan Al Baihaqi (3/105) dari Wabishah. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


1350. Al Husain bin Isma'il menceritakan kepada kami, Yusuf 
bin Musa menceritakan kepada kami, Waki’ menceritakan kepada 
kami, Yazid bin Ziyad bn Abu Al Ja'd menceritakan kepada kami, 
dari pamannya yakni Ubaid, dari Ziyad, dari Wabishah: “Bahwa 
seorang laki-laki shalat di belakang shaff sendirian, maka Nabi SAW 
memerintahkannya untuk mengulangi (shalat). 1323 


Sa o Jor و‎ r 


N a AH 


و 


- MA OA نن‎ Ba A 1 ان‎ ii بن‎ GAN مد حْمَدُ بن‎ 


ar A 


الضحاك بن مراحم < عن o AA‏ عَازب قال: صلی رَسُؤْل الله agin BB‏ 
ركه 2 29 ر“ فت 83 3 

Ae ch, pali تم‎ Ss ولیس هو على‎ 

1351. Abdullah bin Ahmad bin Attab Abu Muhammad 
menceritakan kepada kami, Abu Utbah Ahmad bin Al Faraj bin 
Sulaiman Al Himshi menceritakan kepada kami, Bagiyyah bin Al 
Walid Abu Yuhmid Al Kala'i menceritakan kepada kami, Isa bin 
Abdullah Al Anshari menceritakan kepada kami, dari Juwaibir bin 
Sa'id, dari Adh-Dhahhak bin Muzahim, dari Al Bara' bin Azib, ia 
mengatakan, “Rasulullah SAW shalat mengimami suatu kaum, saat itu 


beliau tidak mempunyai wudhu, maka shalat itu sempurna untuk kaum 
itu, namun Nabi SAW mengulangi.” 4 


So Aar ©» 


سحاق ب 


SLTA 
للع‎ 
3 
3 
د‎ 
03 
9 
0 
00 
b 
$ 
سا‎ ~N 


1323 Lihat ketarangan yang lalu. 

1324 Isnadnya lemah sekali lagi terputus: HR. Al Baihaqi (2/400) dari jalur Ahmad 
bin Al Faraj. Saya katakan: Di dalam sanadnya terdapat Ahmad bin Al Fajar 
Abu Utbah, ia lemah. Bagiyyah bin Al Walid juga lemah. Juwaibir bin Sa'id 
lemah sekali, At-Tagrib (1/136). Adh-Dhahhak Ibn Muzahim tidak pernah 
berjumpa dengan Al Bara' bin Azib, sementara Isa bin Abdullah juga lemah. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


Dan AN Ip‏ ته 2 02 A IU o Lof‏ عقف وعم ور 

الإمام بالقوم وهو على غير وضوء اجزات صلاة القوم ويعيد هو. 

1352. Abu Sahl bin Ziyad menceritakan kepada kami, 

Zakariyya biin Daud Al Khaffaf menceritakan kepada kami, Ishag bin 

Rahawaih menceritakan kepada kami, Bagiyyah menceritakan kepada 

kami, Isa bin Abdullah menceritakan kepada kami, hadits ini, dan ia 

menyebutkan (dalam redaksinya): “Bila imam shalat mengimami 

suatu kaum yang mana ia tidak mempunyai wudhu, maka shalatnya 
kaum itu sah, sedangkan ia mengulangi.” 2 


ند دنو SARA‏ ددد PE‏ 
A 5‏ الحَارث» ننا بقيّة بن AA‏ وه عن 
ورو NU D pa‏ - ت 2 و“ 
gae‏ عَنِ IES‏ بن مراحم» عن da‏ أن aj‏ عن التي WO‏ 


نا امسا فص A‏ فا ت طق ن2 


به م sA‏ 


LENG ah IS صلی لير ووم‎ bp م یذ ماک‎ h 


1353. Al Husain bin Muhammad bin Sa'id Al Bazzaz yang 
dikenal dengan sebutan Ibnu Al Muthabbagi menceritakan kepada 
kami, Jahdar bin Al Harits menceritakan kepada kami, Bagiyyah bin 
Al Walid menceritakan kepada kami, dari Isa bin Ibrahim, dari 
Juwaibir, dari Adh-Dhahhak bin Muzahim, dari Al Bara' bin Azib, 
dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Imam mana pun yang lupa lalu 
mengimami orang-orang padahal ia junub, maka shalat mereka sah, 
kemudian hendaklah ia mandi lalu mengulangi shalatnya. Dan bila ia 
shalat (mengimami mereka) tanpa wudhu, maka seperti itu juga” 56. 
Demikian yang dikemukakan Isa bin Ibrahim. 


1825 Lihat ketarangan yang lalu. 
1326 Lihat ketarangan yang lalu. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


دون وه 2 ه ۶ co,‏ 4 د وین a- 30 e‏ 


Bab - ٤‏ يعقوب بن إبراهيم IA‏ كدج احم بر خي ني 
عَطَاءِ ja A É LA‏ تا ابن ابي ذئب عن يي حابر CAB‏ 


عن سعيّد بن المُسَيب: أن رَسُولِ الله 8 صلى بالئّاس وَهُوَ جب l‏ 


وأعادوا. هذا مرسل. وأو حابر gaw‏ مروك الحَديث. 

1354. Ya’qub bin Ibrahim Al Bazzaz menceritakan kepada 

kami, Ahmad bin Yahya bin ‘Atha’ Al Jallab menceritakan kepada 

kami, Abu Mu’awiyah menceritakan kepada kami, Ibnu Abi Dzi 'b 

menceritakan kepada kami, dari Abu Jabir Al Bayadhi, dari Sa'id bin 

Al Musayyab: “Bahwa Rasulullah SAW shalat mengimami orang- 

orang padahal beliau junub, maka beliau mengulangi dan mereka juga 

mengulangi.” 2 Riwayat Ini mursal. Abu Jabir Al Bayadhi matrukul 
hadits (haditsnya ditinggalkan). 


a - ٥‏ عَبْدُ الله بن محمد بن Eta Ge‏ دَاوْدُ بي 
ME Ae)‏ حفص الا عَنْ عَمْرو ME‏ عَنْ حَبيب بن ابي 
r r r sr r 32 14‏ 


ثابت» عن عَاصم بن Ga‏ عن عَلى: A‏ صلى بِالْقَوْم وَهُوَ حب sb‏ 
natal‏ عفر و N‏ 1 

يم 5“ هم عادو A‏ 

1355. Abdullah bin Muhammad bin Abdul Aziz menceritakan 
kepada kami, Daud bin Rusyaid menceritakan kepada kami, Abu 
Hafsh Al Abbar menceritakan kepada kami, dari Amr bin Khalid, dari 
Habib bin Abu Tsabit, dari Ashim bin Dhamrah, dari Ali: “Bahwa ia 
shalat mengimami orang-orang padahal ia junub, lalu ia mengulangi, 


kemudian menyuruh mereka, maka mereka pun mengulangi.” 


327 Isnadnya lemah sekali: Juga mursal; Dikeluarkan oleh Al Baihaqi (2/400) dari 
jalur pengarang. Saya katakan: Abu Jabir Al Bayadhi hadisnya ditinggalkan, 
sedangkan Sa'id bin Al Musayyab adalah tabi'i yang mulia, ia 
memursalkannya. 

Isnadnya lemah sekali dan juga terputus: HR. Al Baihagi (2/400) dari jalur 
pengarang. Saya katakan: Amr bin Khalid riwayatnya ditinggalkan, Waki’ 
mencapnya sebagai pendusta, At-Tagrib (2/69). Habib bin Abu Tsaib tidak 
pernah meriwayatkan dari Ashim bin Dhamrah sama sekali, demikian yang 


— Sunan Ad-Daraguthni 


1328 


ور ok‏ 2- رور روو o‏ 3 2 ورو 


در دول خالد د الواسطي وهو مروك ola, ai‏ احمد 


Amr bin Khalid adalah Abu Khalid Al Wasithi, ia matrukul 
hadits (haditsnya ditinggalkan). Ahmad bin Hanbal mencapnya dusta. 


Ai‏ 0 وره 2 معي PA‏ 3 رت ھ هو و 


URA نتا محمد بن‎ Aan بن‎ mú mad حا ابو‎ - NYON 


موند رواو 


e am an ee 
A صلی‎ pe عن ابن المُنكدرء عن الشريد الثقفي: أن‎ 


Sa أن‎ | AAL ولم‎ SGi 

1356. Abu Ubaid Al Oasim bin Isma'il menceritakan kepada 

kami, Muhammad bin Hassan menceritakan kepada kami, 

Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin 

Abdullah bin Abu Salamah menceritakan kepada kami, dari Ibnu Al 

Munkadir, dari Asy-Syarid Ats-Tsagafi: “Bahwa Umar shalat 

mengimami orang-orang padahal ia junub, lalu ia mengulangi dan 
tidak memerintahkan mereka untuk mengulangi.” 


Ta Si GA - \roy‏ القاسم ۳ 00 5 محمد بن حَسّان 


WE 


عَفَانَ صَلَى ÓL‏ وَهُوَ بء ANG‏ د فا به الحتلاماء JG‏ 
To £‏ 


A‏ & همه fe‏ 58 و y o seo. PA‏ ه 
الأزْرَق» نتا عبد الرحمن بن مهدي (ح) PE‏ بن عبد الله بن 
yaa‏ امد بن ستانء تا عبد ارحص É‏ مشه عن خالد بن 
77 هابر in D ep ° BG.‏ ور په 
> عن محمد بن عمرو بن الحارث gi‏ ضرار : g oui‏ 
3 سم PA ó‏ 


4 


KE MPN Ipa. 


عُلم. ٿم أعَادَ ولم يأمرهم أن ¿ یعیدوا. 


si spet 


dikatakan oleh Ats-Tsauri. 
Ba Isnadnya hasan: HR. Al Baihaqi (2/399) dari jalur pengarang. 


Sunan Ad-Daraquthni — 


r 


a KA A At Jb TT سل‎ 


زر 3033 Lo‏ و Tono‏ > تح م وه هوا 2- 3% 


الج لد a Een ea‏ قد سمعته 


1357. Abu Ubaid Al Oasim bin Isma'il menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Hassan Al Azrag menceritakan kepada kami, 
Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami (ط)‎ Ali bin 
Abdullah bin Mubasysyir menceritakan kepada kami, Ahmad bin 
Sinan menceritakan kepada kami, Abdurrahman menceritakan kepada 
kami, Husyaim menceritakan kepada kami, dari Khalid bin Salamah, 
dari Muhammad bin Amr bin Al Harits bin Abu Dhirar: “Bahwa 
Utsman bin Affan shalat mengimami orang-orang padahal ia junub. 
Setelah pagi, ia melihat bekas mimpi pada pakaiannya, lalu ia berkata, 
“Aku telah berbuat dosa besar, demi Allah. Aku tidak melihatku 
junub, dan aku tidak tahu.” Selanjutnya ia mengulangi namun tidak 
memerintahkan mereka (para makmum) untuk mengulangi.” 
Abdurrahman mengatakan: Aku tanyakan kepada Sufyan tentang itu, 
ia pun menjawab, “Aku mendengarnya dari Khalid bin Salamah, dan 
aku tidak mengemukakannya sesuai dengan keinginanku.” 
Abdurrahman (juga) mengatakan, “Inilah yang disepakati. Orang yang 
junub mengulangi (shalatnya), sedangkan mereka (yang tidak junub) 
tidak mengulangi. Aku tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat 
mengenai hal ini.” Abu Ubaid mengatakan, “Aku mendengarnya dari 
Khalid bin Salamah, namun aku tidak hafal.” Ia tidak mengemukakan 
lebih dari زوز‎ 0 


ab lb - ۸‏ القاسم ين CJ‏ ا محم اد 
ED‏ مشر كا اس at‏ قالا: 5 نا PEN AS‏ 5 


Pd 


NG‏ عَنْ jaka‏ عَنِ Ep‏ عَنْ سال gn ak‏ م 


1330 Isnadnya hasan: HR. Al Baihaqi (2/400) dari jalur pengarang. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


Peran 

1358. Abu Ubaid Al Qasim bin Isma'il menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Hassan menceritakan kepada kami (h) Ibnu 
Mubasysyir menceritakan kepada kami, Ahmad bin Sinan 
menceritakan kepada kami, keduanya mengatakan: Abdurrahman 
menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, dari 
Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Salim, dari ayahnya, tentang seseorang 
yang shalat mengimami suatu kaum sementara ia tidak mempunyai 
wudhu, ia mengatakan, “Ia mengulangi dan mereka (para makmum) 
tidak mengulangi.” 


23 عَنْ نافع أن ابن عُمَرَ صلی بأصحابه نم ذکر اه مس‎ a 
8 0,7 LA 5 ex 1 Kaba a و‎ ne 
مَهُدي: قلت لسفيّان: عَلمْت أن‎ JA أن يُعيُدُوا‎ KAL فتوضا ولم‎ 
SEL قال: لآ‎ Dg قال‎ Ta 

1359. Abu Ubaid menceritakan kepada kami, Muhammad bin 
Hassan menceritakan kepada kami, Ibnu Mahdi menceritakan kepada 
kami, Abdullah bin Umar menceritakan kepada kami, dari Nafi”: 
“Bahwa Ibnu Umar shalat mengimami para sahabatnya, kemudian 
teringat bahwa ia telah menyentuh kemaluannya, maka ia pun 
berwudhu dan tidak menyuruh mereka (para makmum) untuk 
mengulangi.” Ibnu Mahdi mengatakan, “Aku katakan kepada Sufyan, 
“Apakah engkau tahu ada seseorang yang mengatakan, (bahwa 


mereka, para makmum) mengulangi?” ia menjawab, “Tidak, kecuali 
Hammad’ 2 


33! Jsnadnya hasan: Lihat hadits berikut. 

1332 Isnadnya lemah: Di dalam sanadnya terdapat Abdullah bin Umar bin Hafsh Al 
Umari, ia lemah, At-Tagrib (1/435). Hadits ini dikeluarkan juga oleh Al 
Baihagi (2/401) dari jalur Ibnu Mahdi dari sufyan dan Syu'bah dari Mughirah 
dari Ibrahim. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


۳ z 


Paa É تنا أحْمَدُ بن ديل‎ SAI a A - ٠ 
بن صَالح ناد سوا‎ 

a a ai Ia 
f obt لآ الا أن‎ Jé الصّلاة شي‎ so cai ang 


2 


- ° 
Bo. ° r - P و روم‎ 0. 2 bs رق‎ O رو‎ 


D e 
ad طف به وناد أل‎ 


rr‏ مه 


1360. Ya'gbu bin Ibrahim Al Bazzaz menceritakan kepada 
kami, Ahmad bin Budail menceritakan kepada kami, Mufadhdhal bin 
Shalih menceritakan kepada kami, Simak bin Harb menceritakan 
kepada kami, dari Jabir bin Samurah, ia mengatakan, “Kami 
melaksanakan shalat fardhu bersama Rasulullah SAW, lalu beliau 
mendekapkan tangannya di dalam shalat. Selesai shalat, kami berkata, 
“Wahai Rasulullah, apa terjadi sesuatu di dalam shalat?” Beliau 
menjawab, “Tidak, hanya saja tadi syetan hendak lewat di depanku, 
maka aku menangkapnya hingga aku rasakan dinginnya lidah syetan 
di tanganku. Demi Allah, kalau saja saudaraku Sulaiman tidak 
mendahuluiku, tentu aku akan mengikatnya di salah satu tiang masjid 
sehingga ia dikerumuni oleh anak-anak warga Madinah”? 


Jo م‎ 


Lane زياد بن يوب كنا‎ JA بن‎ ASI ES - 60 
أل صل وتلا"‎ BD GAN زياد‎ i سُعْبَة عَنْ مُحَمّد‎ 
DA لله مه‎ Pa الصّلام‎ de hai SPP OÉ فقال: ن‎ 
أ‎ pa حى صبحوا کرو په‎ KG هَمَمْتْ أن أوثقة إلى‎ IS, 
333 Isnadnya lemah: Di dalam sanadnya terdapat Mufadhdhal bin Shalih, ia lemah, 
At-Tagrib (2/271). Hadits ini asalnya terdapat di dalam Ash-Shahihain dari 


hadits Abu Hurairah. Dikeluarkan oleh Al Bukhari (2/81); Muslim dan Ibnu 
Hibban (525, Mawarid) dan para penyusun kitab sunan, dari Aisyah. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


کلکم فذكرت قول سَليِمَانَ SS‏ لي ملكا لا بغي لأحد من 
بدي © فده الله حاتبا. 

1361. Al Husain bin Isma'il menceritakan kepada kami, Ziyad 

bin Ayyub menceritakan kepada kami, Syababah menceritakan kepada 
kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Ziyad, 
dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW: “Bahwa beliau melaksanakan 
shalat, lalu bersabda, “Sesungguhnya (tadi) syetan menggangguku 
untuk merusak shalatku, lalu Allah memberiku kemampuan 
mengalahkannya, maka aku menangkapnya. Sungguh aku telah ingin 
untuk mengikatnya di suatu tiang, hingga nantinya kalian semua 
—atau masing-masing kalian— dapat melihatnya. Lalu aku ingat 
ucapan Sulaiman, “Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku kerajaan 
yang tidak dimiliki oleh seorang pun sesudahku, ' maka Allah menolak 


8 . 6 4 
keinginanku itu” po 


GAS - 65‏ عَبْدُ الله بن أب 33 نا Bal‏ بن É ol SAI‏ 
سَعْدُ بن الصّلت (ح) SEAL‏ أبئ داود تنا عَبْدُ a AN‏ 
RETIA‏ المقرئ H “NG‏ فة عن 8 Ola‏ عن ابي Ga‏ 
د ه عاك ا رو 00 Y‏ وو د و hpr UG‏ وى 
عن أبي سعيد قال: قال رسول الله RP‏ الوضوء مفتاح الصلاة والتكبير 
م 0 وور ههوو 7 وي 2 ka‏ يې Ng‏ 
تحريمها والتسليم تحليلهاء وفي كل ركعتين فسلم. قال A‏ حنيفة: يعني 
3 هد 

1362. Abdullah bin Abu Daud menceritakan kepada kami, 

Ishag bin Ibrahim Syadzan menceritakan kepada kami, Sa'd bin Ash- : 
Shalt menceritakan kepada kami (h) Ibnu Abi Daud menceritakan 
kepada kami, Abdurrahman bni Al Husain Al Harawi menceritakan 
kepada kami, Al Mugri' menceritakan kepada kami, keduanya 


mengatakan: Abu Hanifah mengabarkan kepada kami, dari Abu 
Sufyan, dari Abu Nadhrah, dari Abu Sa'id, ia mengatakan, 


Da Isnadnya shahih: Lihat keterangan yang lalu. 


Sunan Ad-Daraquthni — 


“Rasulullah SAW bersabda, “Wudhu adalah pembuka shalat, takbir 
(yakni takbiratul ihram) adalah pengharamnya, dan salam adalah 
penghalalnya. Dan pada setiap dua raka'at ada salam’. 1335 Abu 
Hanifah mengatakan, “Yakni tasyahhud.” 


49. Bab Sifat Lupa di dalam Shalat dan Hukum-Hukumnya, Serta 
Perbedaan Riwayat-Riwayat Seputar itu, dan Bahwa Shalat 
Tidak Terputus Karena Lewatnya Sesuatu di Depannya 


GAS = ۱۳1۳‏ 4 محمد بن د يح بن مردّاس» p 5 5315 A‏ محمد bp‏ 


ورو 4 309 . هو 072- 


عك 2 حا بن SA ai‏ عن محمد عن أب هرر G‏ 
Ga‏ ل لله فك إخدى ja 5 Ab Pa P‏ قال: 
فصلٰی IE gb 3 ES G‏ تة في مقت Si‏ 
تبه علا تاهما على Sa‏ يَف في وجوه الطب ثم حرج 
IKAN jah IMAN ad A NE‏ في AB‏ 
Ai Mg ag a Ki ag‏ رل کان jag‏ لله LB‏ 


5 ۳ فقال: يا رَسُوْلَ الله JOH‏ قَصْرَّت GAN‏ قال: لم أَنْسَ 


ولم صر الصّلاة. قال: ل تست تا Jab Sp‏ سول الله فك 


دو مم هو 22 در ير هم 


عَلَى الْقَوْم فقال: Da S3 1 a ag Tai » Da‏ الله 
إلى منامه ; فصلى الر 355 ai‏ م سل وم وسجد Ji‏ 
سجوده أو اطول ثم رفع وکبر. فقيل ya dama)‏ في السَّهُو؟ قال: لَْ 


Ti 


9 


e973 0 £ o 


aa a ig iyan تبنت أن‎ Aa 


1335 Isnadnya lemah: HR. Al Baihaqi (2/380) dari Abdurrahman Al Mugri'. Saya 
katakan: Abu Hanifah haditsnya lemah. Pembahasan tentang telah 
dikemukakan berkali-kali, dan Sufyan juga lemah, At-Tagrib (1/377). 


— Sunan Ad-Daraguthni 


1363. Muhammad bin Yahya bin Mirdas menceritakan kepada 
kami, Abu Daud menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ubaid 
menceritakan kepada kami, Hammad bin Zaid menceritakan kepada 
kami, dari Ayyub, dari Muhammad, dari Abu Hurairah, ia 
mengatakan, “Rasulullah SAW mengimami kami salah satu shalat 
siang, Zhuhur atau Ashar, beliau shalat bersama kami dua raka'at 
kemudian salam, selanjutnya beliau berdiri menuju salah satu tiang di 
bagian depan masjid, lalu menempelkan salah satu tangannya di atas 
tangan lainnya pada tiang tersebut, sementara di wajahnya tampak ada 
kemarahan, orang-orang yang punya kepentingan segera keluar (dari 
masjid) sambil mengatakan, “Shalat telah digashar. Shalat telah 
digashar.” Sementara itu, di antara mereka (para jama'ah) terdapat 
Abu Bakar dan Umar, namun keduanya segan berbicara kepada 
beliau, lalu seorang laki-laki berdiri, yaitu yang biasa dipanggil 
Dzulyadain oleh Rasulullah SAW, lalu ia berkata, “Wahai Rasulullah, 
apakah engkau lupa atau shalat tadi digashar?” Beliau menjawab, “Aku 
tidak lupa dan shalat itu pun tidak digashar.' Ia berkata lagi, “Kalau 
begitu engkau memang lupa wahai Rasulllah.' Maka Rasulullah SAW 
menoleh kepada orang-orang lalu bertanya, “Apa Dzulyadain benar?” 
Mereka mengisyaratkan ‘ya’, maka Rasulullah SAW segera kembali 
ke tempatnya, lalu shalat dua raka'at yang tersisa, kemudian salam, 
kemudian takbir dan sujud seperti sujud yang biasanya atau lebih 
lama, kemudian bangkit dan takbir.” Kemudian ditanyakan kepada 
Muhammad, “Apakah beliau salam dalam (sujud) sahwi (itu)?” Ia 
menjawab, “Aku tidak mendapatkan itu dari Abu Hurairah, namun 
aku diberitahu bahwa Imran bin Hushain mengatakan, “kemudian 
beliau salam.“ 


is - ٤٥٤‏ ابو Jia‏ بن زياد IA‏ مُحَمّد ba‏ شاع رر 


إسحَاة ق És‏ سان بن sap‏ حم بن an‏ يوب بإستاده 
نَحْوَهُ. قال ابو 3915 basi á TR‏ بث لم يقل فأؤمئواء إلا 


1336 Isnadnya shahih: HR. Al Bukhari (1/183) dan Muslim pada bab Masjid-Masjid 
(970) dan para penyusun kitab sunan dari banyak jalur. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


حماد بن زيد. 

1364. Abu Shal bin Ziyad Ahmad bin Muhammad 
menceritakan kepada kami, Isma’il bin Ishaq menceritakan kepada 
kami, Sulaiman bin Harb menceritakan kepada kami, Hammad bin 
Zaid menceritakan kepada kami, Ayyub menceritakan kepada kami, 
dengan isnadnya, serupa itu. Abu Daud mengatakan, “Semua yang 
meriwayatkan hadits ini tidak menyebutkan (redaksi): “lalu mereka 


mengisyaratkan’ kecuali Hammad bin Zaid.” 


CN بن عَبْد الرّحْمَنِ‎ AN القاضي الْحُسَيْنُ بن‎ Gis - ٥ 


تنا AG‏ بن مُنقذ الخولاني» نا اِذْرِيس A S3‏ عمرو ال 
اولاني عن کر بن مر عن صَْر إن عبد ال إن kl MAA‏ 
Nya jai‏ عَنْ ئس بن مالك أن J‏ الله 8 ko‏ 


30 2 


AL‏ 6 دن حمَار» فقال عياش بن ابي رَبيعَة: سُبُحَان الله 
سُبْحَان الله سُبُحَان الله. GE di‏ رَسُوْل الله JGA‏ ف القع ها 
an‏ قال: KU‏ ا A cai Ip‏ سمعت KAWA) An Caii of‏ 
قال: لا يقطع الصّلاة شي ; 

1365. Al Oadhi Al Husain bin Al Husain bin Abdurrahman Al 
Anthaki menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Mungidz Al 
Khaulani menceritakan kepada kami, Idris bin Yahya Abu Amr yang 
dikenal dengan sebutan Al Khaulani mengabarkan kepada kami, dari 
Bakar bin Mudhar, dari Shakhr bin Abdullah bin Harmalah, bahwa ia 
mendengar Umar bin Abdul Aziz mengatakan, dari Anas bin Malik: 
Bahwa Rasulullah SAW shalat mengimami orang-orang, lalu seekor 
keledai lewat di depan mereka, maka Ayyasy bin Abu Rabi'ah 
mengucapkan, “Subhaanallaah. Subhaanallaah. Setelah salam 


Rasulullah SAW bertanya, “Siapa tadi yang bertasbih Subhaanallaah, 
Subhaanallaah, Subhaanallaah” Ia menjawab, “Aku wahai 


1537 Abu Daud (1008). 


— Sunan Ad-Daraguthni 


Rasulullah, karena aku mendengar bahwa keledai memutuskan 
shalat.” Beliau pun bersabda, “Tidak ada sesuatu pun yang 
memutuskan shalat” 


>o 370 PAN 


Tni Ai Was — ۱۳۹٦‏ بن إسحاق بن Jai‏ نا أبي (ح) 


2 7 2 7 ° 2a o ~2 o 73 - 2 سر يه 303 ,2 اه‎ 


HE ق بن البهلول»‎ sa نا ا‎ Pan نن‎ IL dit 
dea alo Dj بن يریت‎ AÉ وکل‎ 
صَلاَة الْمُسْلمٍ شي واذرأ مَا‎ aby لل 8 ربا بكر وَعْمَرَ قالوا: لاً‎ 
و‎ 


1366. Al Qadhi Ahmad bin Ishaq bin Al Buhlul menceritakan 
kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami (h) Yusuf bin 
Ya'gub bin Ishag bin Al Buhlul menceritakan kepada kami, kakekku 
menceritakan kepada kami (h) Al Husain bin Isma'il menceritakan 
kepada kami, Ishag bin Al Buhlul menceritakan kepada kami, Yahya 
bin Al Mutawakkil menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Yazid 
menceritakan kepada kami, Salim bin Abdullah menceritakan kepada 
kami, dari ayahnya: Bahwa Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar 
mengatakan, “Tidak ada sesuatu pun yang memutuskan shalatnya 
seorang muslim, dan cegahlah (yang hendak lewat) semampumu.”** 


?, 
AG م‎ b, هو‎ 30 o PAN 


۴۷ - حدنا إبراهيم بن حَمَاد is‏ أَحْمَدُ بن بُدَيْل ثنا : 


1338 Isnadnya lemah: Saya katakan: Shakhr bin Abdullah bin Harmalah lemah. Ibnu 
Hibban mengatakan, “Tidak dibenarkan meriwayatkan darinya.” Ibnu Adi 
mengatakan, “Ia menyampaikan hadits dari orang-orang tsigah secara bathil.” 
Hadits ini dikeluarkan juga oleh Ibnu Al Jauzi di dalam At-Tahgig (1/426) 
dengan isnad pengarang, namun ada perbedaan pada Umar bin Abdul Aziz. 
Isnadnya lemah sekali: HR. Malik secara mauguf. Ibnu Al Jauzi di dalam Al 
‘lal (1/445); Dikeluarkan juga oleh Ibnu Al Jauzi di dalam At-Tahgig (1/426) 
dari jalur pengarang. Saya katakan: Ibrahim bin Yazid Al Khauzi haditsnya 
ditinggalkan, At-Tagrib (1/47). 


1339 


Sunan Ad-Daraguthni — 


ahi Fa s که قال:‎ c عن | الوَّدّاك عن ابي 1 سعید» عن‎ Mma E 
الصّلاة شيء.‎ 

1367. Ibrahim bin Hammad menceritakan kepada kami, 
Ahmad bin Budail menceritakan kepada kami, Abu Usamah 
menceritakan kepada kami, Mujalid menceritakan kepada kami, dari 


Abu Al Waddak, dari Abu Sa'id, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 
“Tidak ada sesuatu pun yang memutuskan shalat” 


Gb - ۸‏ أَحْمَد بر ال لْحُسَيْنِ بن مُحَمَّد بْن ا Ka j a‏ 5 

mla مَعَدان» عَنْ‎ Ip APE MD AE dekan ايوب ب سُيْمَانَ‎ 

بن عامر» ta‏ أمَامَقَ عن AD‏ 5 قال: Na ali y‏ شيء. 

1368. Ahmad bin Al Husain bin Muhammad bin Ahmad bin 

Al Junaid menceritakan kepada kami, Ayyub bin Sulaiman Ash- 

Shaghdi menceritakan kepada kami, Abu Al Yaman menceritakan 

kepada kami, Ufair bin Ma'dan menceritakan kepada kami, dari 

Sulaim bin Amir, dari Abu Umamah, dari Nabi SAW, beliau 
bersabda, “Tidak ada sesuatu pun yang memutuskan shalat” 4! 


ra 8-3 6م‎ 


هد م هه . Z 82 y2 z‏ و 
Sg EA - ۹‏ محمد بن صاعد وآحرون» قا 


نب حب کا الْحَسَنُ بن مُوْسى Pera A A‏ 
jah‏ عَنْ سَالمٍ ولاف عن ابن عُمَرَ قَالَ: کان o akadi Y JG‏ 


و 5 7 . 
المسلم شيء. 


GAH i 


1340 


Isnadnya lemah: HR. Abu Daud (719): Al Baihaqi (2/278); Ibnu Al Jauzi di 
dalam Al ‘Tlal (1/445); Dikeluarkan juga oleh Ibnu Al Jauzi di dalam At-Tahgig 
(1/426) dengan isnad pengarang. Saya katakan: Di dalam sanadnya terdapat 
Mujalid, ia dinilai lemah oleh Yahya, An-Nasa'i dan Ad-Daraguthni, 
sementara Ahmad mengatakan, “Ia bukan apa-apa.” 

Isnadnya lemah: HR. Ibnu Al Jauzi di dalam At-Tahgig (1/426). Saya katakan: 
Di dalam sanadnya terdapat Ufair bin Sa'dan, ia lemah, 41-7: agrib (2/25). 


1341 


— Sunan Ad-Daraguthni 


ورو 


> 


1369. Yahya bin Muhammad bin Sha’id dan yang lainnya 
menceritakan kepada kami, mereka mengatakan: Ali bin Harb 
menceritakan kepada kami, Al Hasan bin Musa Al Asyyab 
menceritakan kepada kami, Syu’ bah menceritakan kepada kami, 
Ubaidullah bin Umar menceritakan kepada kami, dari Salim dan 
Nafi”, dari Ibnu Umar, ia mengatakan, “Tidak ada sesuatu pun yang 
memutuskan shalatnya seorang muslim.” 


30 3323 يا‎ ۹1 PANA 


عبد الله محمد بن Jet‏ : إسحاق لفاربي» 
جمد بن ع2 عبد ap‏ بن ند الْحَوطي» E‏ ا أبي» Je g‏ بن 
ا عن اعات ني ِد الله ني با وك عن ند ني أله عن 
عَطَاءِ بن يسا عَنْ ابي EIA‏ : عن BD‏ قال: لا abi‏ صَلاةَ SAS‏ 
Yg LAS NG al‏ حمّارٌ وَاذْرا Ú‏ بين يديك ما AP‏ 

1370. Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ishag Al 

Farisi menceritakan kepada kami, Ahmad bin Abdul Wahhab bin 
Najdah Al Hauthi menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan 
kepada kami, Isma'il bin Ayyasy menceritakan kepada kami, dari 
Ishag bni Abdullah bin Abu Farwah, dari Zaid bin Aslam, dari “Atha' 
bin Yasar, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 


“Wanita, anjing maupun keledai tidak memutuskan shalat seseorang, 
dan cegahlah (yang lewat) di depanmu semampumu.”** 


مر يد fo‏ هو سپ o‏ ار وه و ° 5 


A TE 
ك ۽ طالب»‎ P 


132 Isnadnya hasan mauguf. 

1343 Tsnadnya lemah: HR. Ibnu Al Jauzi di dalam At-Tahgig (1/426) dengan isnad 
pengarang. Saya katakan: Di dalam sanadnya terdapat Ishag bin Abdullah bin 
Abu Farwah, riwayatnya ditinggalkan, At-Tagrib (1/59). 


Sunan Ad-Daraguthni — 


مک NB‏ ا A ar‏ ع Pod ` AT‏ ور .02 ٨ ag Or.‏ - سا رک 
العباس في بادية له فصلى رَسول الله BB‏ العصر وبين يديه كليبة وحمارء 
وور تس سم وه رم 


لم يؤخرا ولم يزجرا. 

1371. Ali bin Abdullah bin Mubasysyir menceritakan kepada 

kami, Jabir bin Kurdi menceritakan kepadaku, Abu Ashim 

menceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Muhammad bin 

Umar bin Ali bin Abu Thalib, dari Al Abbas bin Abdullah bin Al 

Abbas, dari Al Fadhl bin Abbas: “Bahwa Nabi SAW mengunjungi Al 

Abbas di perkampungannya lalu Rasulullah SAW shalat Ashar, 

sementara di hadapan beliau ada anjing kecil dan keledai, keduanya 
tidak dibelakangkan dan tidak pula disingkirkan.” 4 


م A6‏ هور ده وو ás‏ 85 پر ت ووو ورت 4 
Jaka) WAS - ٢‏ بن محمد الصفارء E‏ العباس بن ا 


دض 3 قنع ا امع 003 o saf‏ امهم O 3o‏ در رلا ترو 
حجاج الأعورٌ قال ابن حريج: اخبرني محمد بن عمر بن علي» عن 
br‏ 3 وره Ta . e. Pa b ey‏ سه & 3 سل 
عباس بن عبيد الله بن عَباس عن الفضل بن عباس قال: زار النبي هه 
Ata AS‏ 

1372. Isma'il bin Muhammad Ash-Shaffar menceritakan 
kepada kami, Al Abbas bin Muhammad menceritakan kepada kami, 
Hajjaj Al A'war menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij mengatakan: 
Muhammad bin Umar bin Ali mengabarkan kepadaku, dari Abbas bin 


Ubaidullah bin Abbas, dari Al Fadhl bin Abbas, ia mengatakan, “Nabi 
SAW mengunjungi Al Abbas” seperti وړ‎ 


X2 Bi - ۳‏ الله بن محمد بن سَعيّد بن JEN SU‏ بن 


r r م س‎ # 


144 Isnadnya lemah lagi terputus: HR. Abu Daud (718) dari Yahya bin Ayyub dari 
Muhammad bin Umar, Dikeluarkan juga oleh Al Baihagi (1/278) dari jalur 
Hajjaj dari Ibnu .نس‎ Saya katakan: Abbas bin Abdullah bin Abbas 
riwayatnya diterima, At-Tagrib (3189), namun ia tidak pernah berjumpa 
dengan Al Fadhl, demikian yang dikatakan oleh Ibnu Hazm, At-Tahdzib 
(5/123), sedangkan Ibnu Juraij seorang mudallis dan meriwayatkan secara 
mu'an'an. 

1385 Lihat keterangan yang lalu. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


GB. 3 ه‎ w~ سه‎ ٥ چهص هس ها ډوو‎ KA AA چ و‎ 8 os- 2ه‎ Sa 
الحسن النيسابوري» نتا معَاذ بن فضالةء نا يحيى ن سه عن محمد‎ 
5 E RS de ۰ ol 2 y o- o 7 2 e o 
jeng وكين مدن له‎ Gah ينا‎ Jai a 
لا فما ا وا ا‎ 

1373. Abdullah bin Muhammad bin Sa’id bin Al Jammal 
menceritakan kepada kami, Ali bin Al Hasan An-Naisaburi 
menceritakan kepada kami, Mu’adz bin Fadhalah menceritakan 
kepada kami, Yahya bin Ayyub menceritakan kepada kami, dari 
Muhammad bin Umar, dari Al Abbas bin Abdullah, dari Al Fadhl bin 
Abbas, ia mengatakan, “Rasulullah SAW mendatangi kami ketika 
kami sedang di perkempungan kami, lalu beliau mengimami kami 
shalat Ashar, sementara di hadapannya ada anjing kecil dan keledai 


milik kami, namun beliau tidak mengusirnya dan tidak pula 
menjauhkannya.” 8 


SAS SAVI‏ الحسئن يخ إسستاعيل: کا Dan‏ مرس ا اة 
ٿن KAN Ja‏ عن ٳستاعيل GAN gkah ji‏ بيد لل فن 


عبد الله Aj‏ عن ابن عباس قال: كنت NA‏ عُمَرُ نن Ea Abadi‏ 
من أُمْرٍ الصّلاة» Ce Jb‏ عَبْدُ الَّحْمَنِ SAI Sp bi‏ 
Baal Yak‏ من رَسُوْل الله aa dis Bh‏ قال: سمغت رَسُوْلَ الله 
KAYA |‏ 

1374. Al Husain bin Isma'il menceritakan kepada kami, Yusuf 

bin Musa menceritakan kepada kami, Salamah bin Al Fadhl Al 


Abrasy menceritakan kepada kami, dari Isma'il bin Muslim, dari Az- 
Zuhri, dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah, dari Ibnu Abbas, ia 


146 Lihat ketarangan yang lalu. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


mengatakan, “Aku sedang berdiskusi dengan Umar bin Khaththab 
mengenai suatu perkara dari urusan shalat, lalu Abdurrahman bin Auf 
datang kepada kami, dan ia berkata, “Maukah aku sampaikan kepada 
kalian suatu hadits yang aku dengar dari Rasulullah SAW?” kami 
jawab, “Ya.” Ia berkata, “Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, 
“Apabila seseorang kalian ragu kekurangan (di dalam shalat), maka 


hendaklah ia shalat hingga ragu kelebihan’. **" 


BAL - ٥‏ القاضي KM‏ بِنْ إِسْحَاق بن GI‏ هَارون بن 
إِسْحَاقَ الْهُمْدَانيُ» تتا المُحاربي» عن مُحَمَّد بن إِسْحَاق» عَنْ مکخول: 
أن رَسُوْلَ الله يي قال: إذا شك SA‏ في صلاته قلا يدي اراد اَم 
z 5 Za‏ ه روا أ 8 e.‏ لو ng sa‏ 2 0 2- 
Op a‏ كان شك في الواحدة والثنتين فليجعلها وَاحدَة وإن کان 
م مض 8 Pid lra” - aa‏ 0 هه 1 A 1 2 0 APEE‏ 
شك في SN)‏ والثنتين فليجعلهما ثنتين» وإن كان شك في الثلاث 
والأربع Aa‏ ُلاثاء حى يكون الْوَهْمْ في EI‏ 

1375. Al Qadhi Ahmad bin Ishga bin Al Buhlul menceritakan 
kepada kami, Harun bin Ishag Al Hamdani menceritakan kepada 
kami, Al Muharibi menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin 
Ishag, dari Makhul, bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Apabila 
seseorang di antara kalian ragu di dalam shalatnya sehingga ia tidak 
tahu apakah lebih ataukah kurang. Jika ia ragu antara satu dan dua 
(raka'at) maka jadikanlah itu satu (raka'at). Jika ragu antara tiga 
dan dua (raka'at) maka jadikanlah itu dua (raka'at). Dan jika ragu 


antara tiga dan empat (raka'at) maka jadikanlah itu tiga (raka'at) 
hingga ragu itu pada kelebihan.” “8 


34 Isnadnya lemah: HR. Al Baihaqi (2/332) dari Isma'il: Dikeluarkan juga oleh Al 
Hakim (1/261). Saya katakan: Isma'il bin Muslim lemah, At-Tagrib (1/74). 
Salamah bin Al Fahdl jujur namun sering keliru, At-Tagrib (1/318). 

348 Isnadnya lemah lagi mursal: Saya katakan: Husain bin Abdullah lemah, 
sedangkan Makhul adalah tabi'i sehingga mursal. Akan dikemukakan riwayat 
yang maushul. Sementara Ibnu Ishag mudallis dan meriwayatkan secara 
mu'an'an. 


— Sunan Ad-Daragutini 


ma o mna 


قال محمد بن Gl‏ قال لي خسن بن عبد لله: REAS‏ 
هذا الْحَدِيْت a EY C‏ قال: E “b‏ 
عباس» عن عبد الرحمن بن SP‏ 

Muhammad bin Ishaq mengatakan, “Husain bin Abdullah 
mengatakan kepadaku, ‘Makhul menyandarkan hadits ini kepadamu.” 
Lalu aku katakan, “Aku tidak memintanya.’ Ia juga mengatakan, “Ia 


menyebutkannya dari Kuraib, dari Ibnu Abbas, dari Abdurrahman bin 
Auf.” 


BAE ASAS أَحْمَدُ‎ SA Es - ۳٩ 


“Tak ° 2‏ ين Ta‏ هچ و Ba‏ وهاه ها اق Lon‏ 
مووا د مراد ده دا و ونو 
عَنْ AS‏ عَنِ ابن AR‏ عَنْ عبد SEN‏ عَوْف» BP‏ 


1376. Abu Dzarr Ahmad bin Muhammad bin Abu Bakar 
menceritakan kepada kami, Ubaidullah bin Jarir bin Jabalah 
menceritakan kepada kami, Hafsh bin Umar Al Ubulli menceritakan 
kepada kami, Tsaur bin Yazid menceritakan kepada kami, dari 
Makhul, dari Kuraib, dari Ibnu Abbas, dari Abdurrahman bin Auf, 
dari Nabi SAW.” 


PAN‏ .9 © 3 230 وس دوس A,‏ ېوه a‏ مه 
۷ - وحدثنًا عقب CK IA SA‏ بن محمد 


07 A e رل 80 سم‎ é سا‎ 
بن‎ pera Gap یرل‎ SA ر‎ jan نا عَمَار بن‎ dan 
4 و‎ 
Pe مكدر ره عن اكرات تون‎ sea DD الح‎ 
` روو‎ e ... . A oc 0 Í a 
Go مَنْ‎ e e ؤؤ‎ ٌ ٌ- 


149 Isnadnya lemah: HR. Al Baihaqi (2332); Dikeluarkan juga oleh At-Tirmidzi 
(398). Saya katakan: Muhammad bin Hafsh bin Umar Al Ubulli riwayatnya 
ditinggalkan. 


Sunan Ad-Daraquthni — 


1377. Ya'qub bin Ibrahim Al Bazzaz Abu Bakar menceritakan 
kepada kami, Ja'far bin Muhammad bin Fudhail menceritakan kepada 
kami, Ammar bin Mathar Al Anbari menceritakan kepada kami ketika 
singgah di Ruha, Abdurrahman bin Tsabit bin Tsauban 
menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari Makhul, dari Kuraib 
maula Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, dari Abdurrahman bin Auf, ia 
mengatakan, “Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa lupa sudah 
(raka'at) ketiga atau keempat? Maka hendaklah ia menyempurnakan, 
karena lebih itu lebih baik daripada kurang’ .”™®' 


- مم وم ور Pa -2 o‏ نه و #0 


وره G-‏ 3 30 رم 


da yag 70‏ کا ان an‏ له عر 
JK‏ عَنْ AS‏ عن ابن ون ودرا sa‏ قال: 
قال 009 الله E pE-‏ في الثثتين أو الواحدة giai‏ يلو 
Er Sa)‏ شك في الین أو Ab‏ فليجعلها تن و شك في 
ab‏ الأريع ia‏ تلان َم ليم تا بقي BN OK Ea‏ 
SI‏ ولا يكون في E KAI 3 ON‏ 


1378. Al Hasan bin Ahmad bin Sa'id Ar-Ruhawi menceritakan 
kepada kami, Al Abbas bin Ubaidullah Ar-Ruhawi menceritakan 
kepada kami, Ammar bin Mathar menceritakan kepada kami, Ibnu 
Tsauban menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari Makhul, dari 
Kuraib, dari Ibnu Abbas, dari Abdurrahman bin Auf, ia mengatakan, 
“Rasulullah SAW bersabda, “Apabila salah seorang di antara kalian 
lupa (apakah) sudah dua raka'at ataukah satu, maka hendaklah 
menjadikannya satu (raka'at). Jika ia ragu (apakah) sudah dua 


1350 Ruha adalah sebuah kota di Jazirah yang terletak di antara Maushil dan Syam. 
Mu jam Al Buldan (3/106). 

1351 Isnadnya lemah: HR. Al Hakim (1/324) dan dishahihkan oleh Adz-Dzahabi. 
Saya katakan: ammar bin Mathar Al Anbari dituduh mencuri hadits, Al 
Majruhin (2/196). Abdurrahman bin Tsabit jujur namun suka keliru dan 
dituduh menganut gadariyah serta mengalami perubahan di akhir hayatnya. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


raka'at ataukah tiga, maka hendaklah menjadikannya dua (raka'at). 
dan jika ia ragu (apakah) sudah tiga (raka'at) ataukah empat, maka 
hendaklah menjadikannya tiga (raka'at), kemudian menyempurnakan 
sisanya hingga keraguan itu pada kelebihan dan tidak pada 
kekurangan, kemudian sujud dua kali ketika duduk??? 


yya‏ دتا عبد الله بن سلیمان بن GEA‏ نا أَحْمَدُ بن سعد 
ەە A‏ 2090 07 م ور عو o‏ رس 09 047 2 A‏ | م وو 


G UB LAI‏ ابن وَهْبء عَنْ سَعيْد بن عَبْد الرَّحْمَنَ عَنْ عَبْد الله 
بن مُحَمّد بن bia‏ عن A‏ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عن BI‏ بذلك: اه 
an me‏ يوم جَاءَهُ ذو a‏ السّلاًم. Una‏ وَاحدٌ. 
Abdullah bin Sulaiman bin Al Asy'ats menceritakan‏ .1379 
kepada kami, Ahmad bin Sa'id Al Hamdani menceritakan kepada‏ 
kami, Ibnu Wahb menceritakan kepada kami {h} Abu Bakar An-‏ 
Naisaburi menceritakan kepada kami, Isa bin Ibrahim Al Ghafigi‏ 
menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb menceritakan kepada kami,‏ 
dari Sa'id bin Abdurrahman, dari Abdullah bin Muhammad bin Sirin,‏ 
dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, hadits tadi: “Bahwa‏ 
beliau melakukan sujud sahwi dua kali setelah salam, pada peristiwa‏ 
beliau dihampiri oleh Dzulyadain.”'? Lafazhnya sama.‏ 


a 6 Maa S E = NGA‏ بْنْ BAG‏ وَأَحْمَدُ بن 
ga a :NG ana‏ عَمْرُو بن الْحَارثه بنا 
قنَادةَ ي دعَامََ عَنْ مُحَمّد بن ijen‏ عن ابي SEA‏ سَحَدَ ابي 
3 3 اليَدَيْن بَعْدَ ISI Il, A‏ ! 

1380. Abu Bakar An-Naisaburi menceritakan kepada kami, Isa 
1352 Isnadnya lemah: Lihat keterangan Yaa lalu. 


1353 Isnadnya hasan: HR. At-Tirmidzi (394) dari Hisyam bin Hassan,dari Ibnu 
Sirin. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


bin Ibrahim dan Ahmad bin Abdurrahman bin Wahb mengabarkan 
kepada kami, keduanya mengatakan: Ibnu Wahb menceritakan kepada 
kami, Amr bin Al Harits mengabarkan kepadaku, Qatadah bin 
Di'amah menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Sirin, dari 
Abu Hurairah, ia mengatakan, “Nabi SAW sujud dua kali setelah 
salam pada hari Dzulyadain.” Lafazhnya dari Ahmad. 


- 
PANA‏ د مع د رن 


GAS - ۱‏ أبو القاسم عبد الله بن مُحَمِّد بن عَبْد Bj‏ بِشْر 


ِن الود تنا عبد لع ين عبد الله بن أب dala‏ عَنْ Bapa‏ 
عن عَطَاء gi‏ يسا عَنْ ابي سَْد i J ERRA‏ َم 
ذلك سجني الهو وهو A‏ كان صلى حمسا Denis‏ 
AA‏ وإن كانت ESP‏ التبطان. 


1381. Abu Al Oasim Abdullah bin Muhammad bin Abdul Aziz 
menceritakan kepada kami, Bisyr bin Al Walid menceritakan kepada 
kami, Abdul Aziz bin Abdullah bin Abu Salamah menceritakan 
kepada kami, dari Zaid bin Aslam, dari “Atha' bin Yasar, dari Abu 
Sa'id Al Khudri, dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Apabila seseorang 
di antara kalian tidak lagi ingat berapa (raka'at) sudah shalat, 
tigakah atau empatkah? Maka hendaklah ia berdiri lalu shalat lagi 
satu raka'at, kemudian setelah sujud sahwi dua kali. Bila ternyata ia 
shalat lima (raka'at) maka (kedua sujud) itu menggenapkan shalat itu 
baginya, dan bila ternyata ia memang shalat empat raka'at, maka 
(kedua sujud) itu menjengkelkan (menghinakan) syetan?” 5 


NN عمد أن رن ا‎ PA ا ا‎ AAN 


s 


1354 Lihat ketarangan yang lalu. 

1355 Isnadnya shahih: HR. Muslim dalam kitab Masjid-Masjid (88); Abu Daud 
(1024) tanpa menyebutkan kalimat “fal yushalli rak'atan” (shalat lagi satu 
raka'at); An-Nasa'i (3/27), Ad-Darimi (1/419) secara lengkap, Dikeluarkan 
juga oleh Abu Daud (1026) secara lengkap namun mursal. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


r, 
1D r 


هَارُونَ 3 النَضْرِ Bi NG‏ المَاحشون ja A‏ بن ابي Bak‏ 
ريد ن أسلم» عن عَطاء oi‏ يسا عَنْ ابي سعد الحذري عن اسي B‏ 
قال: إذا as an:‏ وَهُوَ da‏ في الثلاث Ag Kadis RAI‏ > 
کون الك في KEEA 2 SA‏ دي السَّهُو قبل أن 1 op‏ 
کان صلی حَنساً قتا له صلا bg‏ كان a GA‏ ارغان 
LA‏ راد هَذَا في حَديْئه قبل أن Ona Any akan‏ بن بلآل من 


A رواية موسى بن داود‎ 
1382. Abu Bakar An-Naisaburi menceritakan kepada kami, 
Ahmad bin Manshur menceritakan kepada kami, Yazid bin Harun dan 
Abu An-Nadhr menceritakan kepada kami, keduanya mengatakan: Al 
Majisyun Abdul Aziz bin Abu Salamah menceritakan kepada kami, 
Zaid bin Aslam menceritakan kepada kami, dari ‘Atha’ bin Yasar, dari 
Abu Sa'id Al Khudri, dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Apabila 
seseorang di antara kalian ragu, apakah ia sudah shalat tiga 
(raka'at) atau empat (raka'at), maka hendaklah ia shalat (lagi) satu 
raka'at hingga ragu itu dalam kelebihan, kemudian sujud sahwi dua 
kali sebelum salam. Bila ternyata ia shalat lima (raka'at) maka 
(kedua sujud) itu menggenapkan shalat itu baginya, dan bila ternyata 
ia memang menyempurnakannya (yakni empat raka'at) maka kedua 
(sujud itu) menjengkelkan (merendahkan) syetan.” 5% Ja 
menambahkan di dalam haditsnya: “sebelum salam’. Sulaiman bin 
Bilal menguatkannya dari riwayat Musa bin Daud, darinya. 


oas? PA 4 -o2 To or. o bz Lo. D PA .‏ ° 
a - TAY‏ أو جَعفر محمد بن سَلَيْمَان الثعْمَاني» تا الحسين بن 
07 وم A 222 30 -o 7 2 2o02?‏ ر 2 l‏ 
عبد AL‏ الجرجرائي» ثنَا موسى بن SIS‏ تا سليمَان بْنْ بلال (ح) 
سار ود o É‏ رس 0G‏ براه 2 A 0 A‏ 
EA‏ ابو بكر Se‏ نتا العباس بن محمدء تتا 


و 


1356 Lihat ketarangan yang lalu. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


z 
o ۶ 60 م‎ 


تا سيان بن بلآل» عَنْ ريد ٿن اسل عَنْ عَطَاء oi‏ عَنْ أ 
سَعيْد GI‏ قال: قال JG‏ الله 8: sa‏ 
pia WN E Ds‏ السك ah‏ عَلَى P‏ 
si Mal‏ قبل أن bg eh‏ کان صلی عمسا SE‏ شَقعاً cakal‏ 
Ol‏ کان صلی تَمَامَ CF BS HI‏ للشيْطان. 


` 1383. Abu Ja'far Muhammad bin Sulaiman An-Nu'mani 
menceritakan kepada kami, Al Husain bin Abdurrahman Al Jarjara'i 
menceritakan kepada kami, Musa bin Daud menceritakan kepada 
kami, Sulaiman bin Bilal menceritakan kepada kami {h} Abu Bakar 
An-Naisaburi menceritakan kepada kami, Al Abbas bin Muhammad 
menceritakan kepada kami, Musa bin Daud menceritakan kepada 
kami, Sulaiman bin Bilal menceritakan kepada kami, dari Zaid bin 
Aslam, dari “Atha' bin Yasar, dari Abu Sa'id Al Khudri, ia 
mengatakan, “Rasulullah SAW bersabda, “Apabila seseorang di 
antara kalian ragu di dalam shalatnya sehinga tidak lagi ingat 
apakah sudah shalat tiga (raka'at) ataukah empat (raka'at), maka 
hendaklah ia membuang yang ragu dan berpatokan pada yang 
diyakini, kemudian sujud dua kali sebelum salam. Bila ternyata ia 
shalat lima (raka'at), maka (kedua sujud) itu menggenapkan 
shalatnya, dan bila ternyata ia memang tepat shalat empat raka at, 
maka kedua (sujud)nya menjengkelkan (sebagai penghinaan atas) 


syetan” و‎ 7 


ME سعيد الأشج‎ ME ابو بكر بن ابي دَاوْدَ‎ ES - ٤ 
£ 
| 


سه án D es L NAN‏ 4 
بي سَعيْد SAN‏ قال: قال رَسُول الله 8: إذا شك SIA‏ في صلاته 


1357 Lihat ketarangan yang lalu. Peringatan: Ada perubahan pada cetakan Ad- 
Daraguthni, yang mana h. 272 semuanya terbuang lalu digantikan dengan h. 
272, demikian untuk menjadi perhatian. Koreksi ini dari Darul Fikr. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


P التََّامَ سَحَدَ سَحْدَين‎ Gasal على الْيَقَيْن فإن‎ yah DE sidi 
وان كانت تاقصضة‎ ON ال كعة ثافلة‎ BEG كانت‎ 
Ska أف‎ OB SAN كانت الرّكعة تماما لصّلاته»‎ 

1384. Abu Bakar bin Abdu Daud menceritakan kepada kami, 

Abu Sa'id Al Asyajj menceritakan kepada kami, Abu Khalid 
menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Ajlan, dari Zaid bin 
Aslam, dari Atha’ bin Yasar, dari Abu Sa'id Al Khduri, ia 
mengatakan, “Rasulullah SAW bersabda, “Apabila seseorang di 
antara kalian ragu di dalam shalatnya, maka hendaklah ia 
mengesampingkan keraguan dan berpatokan pada yang diyakini. Bila 
ia telah meyakini sempurna lalu sujud dua kali, bila ternyata 
shalatnya itu jumlah raka 'atnya sempurna, maka satu raka'at dan 


kedua sujud itu sebagai sunnah, dan bila kurang, maka raka'at itu 


melengkapi shalatnya, dan kedua sujud itu menjengkelkan 
ورد‎ 8 


4 r 
5 او‎ SO بْنِ‎ AS - ٥ 


عَبْدُ UEA‏ بن سَعيد OLI ji‏ بن توقل ن مُساحق» OGE A‏ 

مُحَمّد Ag‏ خي ابي بک حي کر ی ای س 
عن Lj‏ ند ٿن al‏ ڪن ke‏ بن پان عن ابي سَْد Aaj‏ 
aa E ETS‏ صلاته فلَمْ بر كم abe‏ 
Sesat‏ نا مطح da ta‏ على Semid‏ 
GA aan DA‏ حالس قبل اليم Op‏ كانت صلا 
okú D asa aril‏ السّحْدئان Oka‏ الْححَامسّة oh‏ 


کائت صَلاگه SU‏ الراب ا ا ARAN‏ وه OGAN‏ 


1358 Lihat ketarangan yang lalu. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


1385. Ahmad bin Muhammad bin Ziyad menceritakan kepada 
kami, Isma'il bin Ishag menceritakan kepada kami, Abdul Jabbar bin 
Sa'id bin Sulaiman bin Naufal bin Musahig menceritakan kepada 
kami, Sulaiman bin Muhammad bin Abu Sabrah Ibnu akhi Abi Bakar 
menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Abu Sabrah menceritakan 
kepadaku, dari Zaid bin Aslam, dari “Atha' bin Yasar, dari Abu Sa'id 
Al Khudri, dari Rasulullah SAW, bahwa beliau bersabda, “Apabila 
seseorang di antara kalian ragu di dalam shalatnya sehingga tidak 
tahu berapa (raka'at) telah shalat, empatkah atau tigakah? Maka 
hendaklah mengesampingkan yang diragukan dan berpatokan pada 
yang diyakini, kemudian berdiri lalu membaca, yakni melaksanakan 
satu raka'at lagi, kemudian sujud dua kali setelah duduk sebelum 
salam. Jika ternyata shalatnya itu empat raka'at sementara ia 
menambah satu raka'at lagi, maka kedua sujud itu menggenapkan 
yang lima (raka'at), dan bila ternyata shalatnya itu tiga raka'at, maka 
raka 'at yang keempat itu menyempurnakannya, dan kedua sujud itu 
menjengkelkan syetan.” 


A - ۹‏ إسْحَاقَ إِسْمَاعيْل بن بوس بن يسين É‏ إسْحَاق 
بن بي E JAGA‏ عَنْ عَطاءِ ن 


Sai‏ عباس قال: قال Jan‏ الله : p‏ ا شك أَحَدُكُمْ في 
jadi É Set‏ واحدة Merana‏ 


r .. 


نَم Gi kN ga‏ إلا أن يلم kaka b‏ 
en‏ ې قان کان صلی UX‏ وکائت RN‏ التي صَلَى صلی رابع كانت 


2 SN وکائت‎ Wi م٢ کان‎ oy للشيطان»‎ 2. Da 


1386. Abu Ishag Isma'il bin Yunus bin Yasin menceritakan 
kepada kami, Ishag bin Abu Israil menceritakan kepada kami, 


Abdullah bin Ja'far menceritakan kepada kami, dari Zaid bin Aslam, 


1359 Isnadnya hasan: Lihat ketarangan yang lalu. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


dari “Atha' bin Yasar, dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, “Rasulullah 
SAW bersabda, “Apabila seseorang di antara kalian ragu di dalam 
shalatnya, bila ia yakin telah shalat tiga (raka'at) maka hendaklah 
shalat satu raka'at lagi dan dua sujud, kemudian bertasyahhud. 
Setelah selesai dan tinggal salam, maka hendaklah ia sujud dua kali 
ketika masih duduk, kemudian salam. Jika ternyata ia shalat tiga 
(raka'at) maka raka'at keempat yang dilakukannya itu adalah raka'at 
keempat, dan kedua sujud itu menjengkelkan syetan. Dan bila 
ternyata ia shalat empat raka'at, maka raka'at keempat yang 


dilakukannya itu adalah raka'at kelima, digenapkan oleh kedua sujud 
., 2 21360 
itu’. 


3. 5 


LES A3 = NYAN‏ بن إسْمَاعيّل الْمَحَاملي» تتا عبد الله ان شيب؛ 
Bas‏ 533 بن عَمَامَقَ ٿا عبْدُ المُهيْمنِ بْنُ عَبّاس عن ايه عن جد 
عن المُنذر بن عرو وکا من D‏ من بني سَاعدةً: أن aman BD‏ 


1387. Al Husain bin Isma'il Al Mahamili menceritakan kepada 
kami, Abdullah bin Syabib menceritakan kepada kami, Dzuaib bin 
Imamah menceritakan kepadaku, Abdul Muhaimin bin Abbas 
menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Al 
Mundzir bin Amr, salah seorang tokoh Bani Sa'idah: “Bahwa Nabi 
SAW sujud sahwi dua kali sebelum salam.”!?6! 


YAA‏ او مره شد JAN‏ بن Jihan‏ إن بكر نا محمد إن 
.30 ي o‏ من قع ممم ر set, e A‏ ده 1 ia‏ م 3 ەس 
٠‏ مَرْرُوق» É‏ عَم ن وس تنا عكْرمَة بْنْ عَمار» AP‏ بن ابي S‏ 
A‏ كم o fo‏ سه سه UI‏ و Ja dy esl A‏ 3 4 
kaka ag‏ عن أب هُرَيْرَة قال: قال لتا رَسُوْل الله 8: إذا صَلى 
ا 


کو و سح PN‏ لع oso A - of‏ سا وميه ل بعس اسم A Laci.‏ 
أحد كم فلم يدر أَزَادَ ام تقص» فليسجد سجدئين وهو حالس ثم يسلم. 


60 Isnadnya lemah: Abdullah bin Ja'far Al Madini lemah, At-Tagrib (1/407). 
161 Isnadnya lemah: Saya katakan: Di dalam sanadnya terdapat Abdul Muhaimin, 
ia lemah. Pembahasannya telah dikemukakan lebih dari sekali. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


Sal 


1388. Abu Syaibah Abdul Aziz bin Ja'far bin Bakar 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Marzug menceritakan 
kepada kami, Umar bin Yunus menceritakan kepada kami, Ikrimah 
bin Ammar menceritakan kepada kami, dari Yahya bin Abu Katsir, 
Abu Salamah menceritakan kepada kami, dari Abu Hurairah, ia 
mengatakan, “Rasulullah SAW bersabda kepada kami, “Apabila 
seseorang di antara kalian tidak tahu lagi (dalam shalatnya) apa 
lebih ataukah kurang, maka hendaklah ia sujud dua kali ketika duduk, 
kemudian salam?” .٨ 


50. Bab Larinya Syetan Karena Mendengar Adzan, dan Dua 
Sujud Sahwi Sebelum Salam 


Gis - ۳۸۹‏ عَبْدُ الله ِن سلَيْمَان بن SAI‏ َالْحُسَيْنُ بن اِسْمَعيْلَ 


. PE ر .دو وعم‎ To. 30 3G. 3. 


o اد کا عد‎ ARTA 


r هه‎ Pa 03 o 30 NG 3 


بن متصور dada‏ ئا يعقوب بن Tak 6 PA‏ 
SEA‏ تا alis‏ د Sia‏ بن سَلْمَة ة الأنصّاري 5 TA SP‏ 
A‏ کر ¿ ابي OA‏ رسول الله فك قال: إذا ذا أذن CP OS gadi‏ 
الشَيْطان iy‏ ّ الْمَسْحد )4 ekan‏ فإذا SA CK‏ رَجَعَ فٍذا اقام 
opal‏ حرج APA TA Pee E‏ 
ad‏ في صلب YG‏ بي isis‏ فسه» SN GAN‏ في صّلاته ام 
(ai‏ فٍذا وَجَدَ ذلك A Sa asio‏ حالس قبل أن 


2 Tae 


1362 Tsnadnya lemah: Saya katakan: Ikrimah bin Ammar jujur namun kerap keliru, 
dan dalam riwayatnya dari Yahya bin Abu Katsir ada kekacauan dan 
sebenarnya ia tidak mempunyai kitab, At-Tagrib (2/30). 


— Sunan Ad-Daraguthni 


1389. Abdullah biin Sulaiman bin Al Asy'ats, Al Husain bin 
Isma'il, Muhammad bin Makhlad dan Ahmad bin Muhammad bin 
Abu Bakar menceritakan kepada kami, mereka mengatakan: 
Ubaidullah bin Sa'd menceritakan kepada kami, pamanku Ya'gub bin 
Ibrahim menceritakan kepada kami (h) Al Husain bin Isma'il 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Manshur Ath-Thusi 
mengabarkan kepada kami, Ya'gub bin Ibrahim menceritakan kepada 
kami, ayahku menceritakan kepada kami, dari Ibnu Ishag, Salamah 
bin Shafwan bin Salamah Al Anshari Az-Zuragi menceritakan kepada 
kami, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW 
bersabda, “Apabila muadzdzcin mengumandangkan adzan, syetan 
keluar dari masjid terkentut-kentut, bila muadzdzin diam, syetan 
kembali lagi. Bila muadzdzin igamah, syetan keluar dari masjid 
sambil terkentut-kentut, dan bila muadzdzin diam syetan kembali lagi 
hingga mendatangi seorang muslim di dalam shalatnya, lalu masuk di 
antaranya dan dirinya, sehingga ia tidak tahu lagi di dalam shalatnya 
apakah lebih ataukah kurang. Bila seseorang dari kalian mendapati 
itu, hendaklah ia sujud dua kali ketika duduk sebelum salam, 
kemudian salam.” 3 


us SA KA Gas - ۰‏ نا يُونْس بن عَبْد عد لي Bas‏ 
ii‏ وَطبء SA‏ هام بن سغد: a‏ لاط كنل ع عد 
بن يَسَا عن بي GA Jana‏ ان وجول الله 3 قال: إذا شك 
bs‏ فا عله لم ja‏ م تلان ام تا يم صل رکه H‏ 
ا A‏ وهو حالس 3 قبل qii‏ فن كات ا 0 

os tyan) 5-2 ai Las |‏ كانت رَابعَة فَالسَّحْدَنَا 
oa‏ 


1390. Abu Bakar An-Naisaburi menceritakan kepada kami, 
Yunus bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb 


so. 


۱۶ Isnadnya shahih: HR. Al Bukhari dan Muslim pada kitab Masjid- Masjid, 
hadits no. 83 dari Abu Salamah. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


menceritakan kepada kami, Hisyam bin Sa'd mengabarkan kepadaku, 
bahwa Zaid bin Aslam menceritakan kepada mereka, dari “Atha' bin 
Yasar, dari Abu Sa'id Al Khudri, bahwa Rasulullah SAW bersabda, 
“Apabila seseorang di antara kalian ragu di dalam shalatnya 
sehingga tidak tahu lagi apakah sudah shalat tiga (raka'at) atau 
empat, maka hendaklah ia sahalat satu raka'at (lagi) kemudian sujud 
dua kali ketika duduk sebelum salam. Jika raka'at keempat yang 
dilakukannya itu ternyata raka'at kelima, maka kedua sujud itu 
menggenapkannya, bila bila itu memang raka'at keempat, maka 
kedua sujud itu menjengkelkan syetan. ووي‎ 


70o‏ ...31 .دده 


BAL - ۱‏ عَبْدُ | aa‏ علي المكرمي» د نتا إبراهيم بن LA‏ أن 
NA‏ محمد بن Uh‏ 5 ٿا Ot Yi ab‏ عَنْ ريد : ن cal‏ عَنْ 
a asa af DE E gi obt‏ قال رسُول الله PE‏ 


صلل اک يله يدر اللانا على أء ارما يم کی Ai ge‏ 


Ta 


5 ليسحد سند تین قبل op a‏ كانت صلانه ۀ وثرا كانت شفعاً 
لصلاته» Ola‏ كانت صلم شفعاً AS‏ تَرْغْيْمًا للشيْطان. 

1391. Abdush-Shamad bin Ali Al Mukrami menceritakan 
kepada kami, Ibrahim bin Ahmad bin Marwan menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Aban menceritakan kepada kami, Fulaih bin 
Sulaiman menceritakan kepada kami, dari Zaid bin Aslam, dari “Atha' 
bin Yasar, dari Abu Sa'id Al Khudri, ia mengatakan, “Rasulullah 
SAW bersabda, “Apabila seseorang di antara kalian shalat, lalu tidak 
tahu lagi apakah sudah tiga (raka'at) ia shalat ataukah empat, maka 
hendaklah ia menyempurnakan hingga yakin bahwa ia telah 
menyempurnakan, kemudian hendaklah ia sujud dua kali sebelum 
salam. Jika ternyata shalatnya ganjil, maka (raka'at) itu 


menggenapkan shalatnya, dan bila ternyata shalatnya genap, maka 
(sujud) itu menjengkelkan syetan’. »1365 


1364 Isnadnya shahih: Lihat takhrij hadits no. 1383. 
BS Lihat ketarangan yang lalu. 


— Sunan Ad-Daraquthni 


رھ 30 


٢‏ - حا عند اله ن محمد بن عبد الْعَزيْز تنا أَحْمَدُ بن عي 


s0 b 


PARA 3 o 2‏ عو ه دس ,02 47 3 چ 2 معاون 20 b‏ ورو 
المصري (ح) وحدننا أبو بكر sy‏ إبراهيم واحمد 
٤ GEN A Hala -9 á E‏ مر و اوداع او سه fo‏ 

بن عبد الرحمن» قالوا: نتا ابن وهب» أخبرني مخخرمة بن بكير» عن أبيه» 


٢ 
3 
ده و ات موو رل چم وان اب‎ 


£ E E سو‎ a رد ره‎ sod 9 


صلى بهم AH‏ في الركعتين وَعَليه الجلوس» فسبح التاس به فابی 


Jang Sh قال:‎ RAN وقال‎ akal را رَسُوْلَ الله ه8‎ KG 
فعل هَذا.‎ BB الله‎ 
1392. Abdullah bin Muhammad bin Abdul Aziz menceritakan 
kepada kami, Ahmad bin Isa Al Mishri menceritakan kepada kami {h} 
Abu Bakar An-Naisaburi menceritakan kepada kami, Isa bin Ibrahim 
dan Ahmad bin Abdurrahman menceritakan kepada kami, mereka 
mengatakan: Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, Makhramah bin 
Bukair mengabarkan kepadaku, dari ayahnya, dari Muhammad bin 
Yusuf maula Utsman, ia mengatakan, “Aku mendengar ayahku 
menyampaikan, bahwa Mu'awiyah shalat mengimami mereka, lalu ia 
berdiri setelah raka'at kedua yang seharusnya duduk, lalu orang-orang 
bertasbih (mengingatkan) namun ia tidak duduk, hingga ketika ia 
duduk untuk salam, ia sujud dua kali dalam posisi duduk, kemudian ia 
berkata, “Begitulah aku melihat Rasulullah SAW shalat.” An- 
Naisaburi menyebutkan (dalam redaksinya): “Ia berkata, “Aku melihat 
Rasulullah SAW melakukan demikian?.”!366 


51. Bab Berpatokan Pada Dugaan yang Kuat 


(IL - ۳‏ القاضي | agan)‏ بن إسماعيل» نتا يوسف بن نه نا 


1366 Isnadnya shahih. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


CA‏ عن Upah‏ عَنَ Ga)‏ عن KA‏ قال: قال عبد الله: صلى 


JG‏ الله 8 صلا قال Sai SG Ka‏ اراد اَم Úb cai‏ سل 


OA 7‏ که کا رر 


AJB في الصّلاة شيء؟ قال: لاء وَمَا ذَاك؟‎ wae. الله‎ ES 
OR كذا وكذا.‎ ko 
فقال: که َو حَدَثَ في الصّلآة شيء‎ agep عَلَينَا‎ jai çi َا‎ 
تست فد کروني.‎ 5 Sp وو‎ ka Pee Da. sasa SAH 

A or. ssa? لر ړو‎ 7 


A 0 7‏ ه ار 0770 


1393. Al Qadhi Al Husain bin Isma'il menceritakan kepada 
kami, Yusuf bin Musa menceritakan kepada kami, Jarir menceritakan 
kepada kami, dari Manshur, dari Ibrahim, dari Algamah, ia 
mengatakan: Abdullah menuturkan, “Rasulullah SAW melaksanakan 
suatu shalat —Ibrahim menyebutkan (dalam redaksinya): lalu aku 
tidak tahu lagi apakah lebih ataukah kurang—, setelah salam, 
dikatakan kepada beliau, “Wahai Rasulullah, apakah terjadi sesuatu di 
dalam shalat?” Beliau menjawab, “Tidak, memangnya kenapa?” 
Mereka menjawab, “Engkau shalat demikian dan demikian.” Maka 
beliau langsung melipat kakinya dan menghadap kiblat, lalu sujud dua 
kali, kemudian salam. Setelah salam beliau menghadapkan wajahnya 
kepada kami lalu bersabda, “Sesungguhnya, bila terjadi sesuatu di 
dalam shalat, tentu aku akan memberitahukan kepada kalian. Akan 
tetapi, aku ini hanyalah manusia, bisa lupa sebagaimana kalian lupa. 
Bila aku lupa, maka ingatkanlah aku. Dan bila seseorang di antara 
kalian ragu di dalam shalatnya, maka hendaklah ia berpatokan pada 
yang benar (yang diyakini) kemudian menyempurnakannya, lalu 
salam, kemudian sujud dua kali” 8! 


We Isnadnya shahih: HR. Al Bukhari dan Muslim pada kitab Masjid-Masjid, 
hadits no. 89 dari jalur Jarir dari Manshur. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


- 2 


E يو سف بن مو سی»‎ En إسْمَاعيل»‎ A سا القاضي‎ — NYA 


cog وي‎ ۸ 2032 


وكيع» د ٿا pena‏ بْنْ کدام» عن ANG yan‏ عَنْ Anil‏ عَنْ عَبْد 
الله بن مُسعود قال: قال ال ا ٍذا شك Sii‏ في | الصّلاة pa‏ 
الصّوّاب P Demang Ten SA‏ السهو. 


1394. Al Oadhi Al Husain bin Isma'il menceritakan kepada 
kami, Yusuf bin Musa menceritakan kepada kami, Waki’ 
menceritakan kepada kami, Mis'ar bin Kidam menceritakan kepada 
kami, dari Manshur, dari Ibrahim, dari Algamah, dari Abdullah bin 
Mas'ud, ia mengatakan, “Nabi SAW bersabda, “Apabila seseorang di 
antara kalian ragu di dalam shalat, maka hendaklah ia berpatokan 
pada yang benar (yang diyakini), kemudian hendaklah sujud sahwi 
dua kali” 


٥‏ -- سا الح JAM 5 en GA‏ 5 ال لحسين ښْ | SI‏ أبو 


. 


ره 03 صم و .3036 وده ه 


la yana‏ محمد بن عبيد٬‏ ثنا مسعرء عن مُنْصورء عن ٳِبراهيم» عن 
a‏ عبد الله قال: قال رَسُوْلَ الله : Ls Adu‏ 


KE P‏ شك في صَلاته SA kadi‏ ذلك بالصواب ب فليم عليه 
ا a‏ السهو. 


1395. Al Husain bin Isma'il menceritakan kepada kami, Al 
Husain bin As-Sukain Abu Manshur menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ubaid menceritakan kepada kami, Mis'ar 
menceritakan kepada kami, dari Manshur, dari Ibrahim, dari Algamah, . 
dari Abdullah, ia mengatakan, “Rasulullah SAW bersabda, 
“Sesungguhnya aku ini manusia, bila lupa sebagaimana kalian lupa. 
Maka siapa pun di antara kalian ragu di dalam shalatnya, hendaklah 
ia berpatokan pada yang - pasti (yang diyakini), lalu 
menyempurnakannya, kemudian sujud sahwi dua kali”. na 


1368 TIsnadnya shahih: Lihat keterangan yang lalu. 
3% Lihat keterangan yang lalu. 


Sunan Ad-Daraquthni — 


52. Bab Sujud Sahwi Setelah Salam 


هيد 30o‏ 2 یر os ok‏ 5 "رهھوره 8 هوو o- o‏ 
DIS — NYAN‏ ابن eio‏ نتا أبو عبيد الله المخخزومي Kana‏ بن عبد 


# or o2 2 e z 9 pa 0 ° 97 9 م‎ Ne A وم‎ ó 
الرحمن» 5 سُفِيَان عن متصورة عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله‎ 
وَحَدّث: أن رَسُولَ‎ IL بَعْدَ‎ a أله سُحَدَ‎ gana بن‎ 


الله هن سَحَدَهُمًا بَعْدَ التّسْليم 
Ibnu Sha'id menceritakan kepada kami, Abu Ubaidullah‏ .1396 
Al Makhzumi Sa'id bin Abdurrahman menceritakan kepada kami,‏ 
Sufyan menceritakan kepada kami, dari Manshur, dari Ibrahim, dari‏ 
Algamah, dari Abdullah bin Mas'ud: “Bahwa ia sujud sahwi dua kali‏ 
setelah salam, dan ia menyampaikan, bahwa Rasulullah SAW‏ 

melakukan kedua sujud itu setelah salam.”'?70 


- . 


رر وين o A r Se‏ 03 ` هرل نا 2 ۹ z 2 Ag‏ 0 
YA GAS - ۷‏ صاعدء A‏ عَبَيّد الله المخزومي» تا سفيّان» عَنْ 


LS‏ بن سَعيّده عَنْ PN CL KG‏ عَنْ عبد الله ابن بُحَيئَة قال: 
;2 و e. a 2 35 M‏ ٨ه‏ د 2 PA sa‏ 
صَلى با رسول الله ف Gel‏ فقام في تين ولم يجلس» فلما قضى 

s PRS sł oó را رو سه سم 2 همع‎ 
صلاته» سجد سسدي السهوء ثم سلم بعد ذلك.‎ 
1397. Ibnu Sha'id menceritakan kepada kami, Abu Ubaidullah 
Al Makhzumi menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan 
kepada kami, dari Yahya bin Sa'id, dari Abdurrahman Al A'raj, dari 
Abdullah bin Buhainah, ia mengatakan, “Rasulullah SAW shalat 
Zhuhur mengimami kami, lalu beliau berdiri setelah dua raka'at dan 


tidak duduk. Setelah shalat beliau sujud sahwi dua kali, kemudian 
setelah itu salam.” 7! 


370 Isnadnya shahih: Lihat keterangan yang lalu. Muslin pada kitab Masjid-Masjid, 

. hadits no. 85. 
171 Isnadnya shahih: HR. Al Bukhari dan Muslim pada kitab Masjid-Masjid, 
hadits no. 85 dari Ibnu Syihab dari Abdurrahman Al A'raj: Dikeluarkan juga 
oleh para pengarang sunan yang empat. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


53. Bab Tidak Ada Sujud Sahwi Bagi Makmum (Bila Ia Lupa), 
Namun Ia (Harus) Ikut Sujud Sahwinya Imam 


r 


: بن رستم | لسقطي» 5 


Ie GIS - ٨‏ بن الْحَسَنِ بن ها 


هارو 
مل بن z‏ 0 ار نی العا کا شا کا .”30 3 20 a‏ 


- 


حار å>‏ بن حصعت» عن 
E E 577-7٧‏ 
عن التب JB‏ ليس على من خلف الامَام سه فإن سَهَا الإمام فعليه 
te‏ ه روو 0G‏ 3 © رر ه so. ore. TA Pa aa aa‏ 
وعلى من خلفه السهوء وان سها من خلف الإمَامٍ فليس عليه سهو 
GUY,‏ کافيه. 

1398. Ali bin Al Husain bin Harun bin Rustum As-Sagathi 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Sa'id Abu Yahya Al 
Aththar menceritakan kepada kami, Syababah menceritakan kepada 
kami, Kharijah bin Mush'ab menceritakan kepada kami, dari Abu Al 
Husain Al Madini, dari Salim bin Abdullah bin Umar, dari ayahnya, 
dari Umar, dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Tidak ada sujud sahwi 
bagi yang berada di belakang imam. Namun bila imam lupa, maka 
atasnya dan atas orang yang di belakangnya sujud sahwi, dan bila 


orang yang di belakang imam lupa, maka ia tidak harus sujud sahwi, 
karena imam telah mencukupinya.” 3”? 


EA 2 ê Aa Was - ۹‏ َنَا عَبْدُ الله بْنّ حَمّاد 
الآمُلِي A G‏ تنا بح یی e 7 23 akh, DA E gio ii‏ 
کون داي کټ مال مرش: ه ال JA‏ 


1399. Muhammad bin Hamdawaih Al Marwazi teenek 
37 Isnadnya lemah sekali: HR. Al Baihaqi (2/352) dari jalur lain dengan isnad 


lemah dan mengisyaratkan pada jalur pengarang. Saya katakan: Kharijah bin 
Mush’ab lemah, sedangkan Abu Al Hasan tidak dikenal. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


kepada kami, Abdullah bin Hammad Al Amuli menceritakan kepada 
kami, Yahya bin Shalih menceritakan kepada kami, Abu Bakar Al 
Absi menceritakan kepada kami, dari Yazid bin Abu Habib, dari 
Salim bin Abdullah bin Umar, dari ayahnya, dari Nabi SAW, beliau 
bersabda, “Tidak ada sujud sahwi bila melewatkan bagian shalat, 
kecuali berdiri melewatkan duduk atau duduk melewatkan 
berdiri.” 


ila Wi Ben القاضي بر مر‎ CAS - ٠ 
لآم عَنْ مُحَمّد بن يزيد الواسطي» عن سُفيَان‎ MAS ابي نا‎ a 
قال:‎ AE عن الرّهْري» عَنْ عُبَيْد الله بْن عَبّد الله عن ابن‎ Cia بن‎ 
عَوْف فوَقَفَ‎ IG WAN في‎ KA دَاكْرٌنی‎ 
اځ سو‎ E o و ا 33 ار اي‎ ai ر ع‎ 
Fab عليتا فقال: سمعت رَسُول الله يك يقول: من شك في صلاته‎ 
3 To 2 . مه‎ 
BED کون شكة في‎ S 
1400. Al Qadhi Abu Ja'far Ahmad bin Ishaq bin Al Buhlul 
menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepadaku, Ammar 
bin Salam menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Yazid Al 
Wasithi, dari Sufyan bin Husain, dari Az-Zuhri, dari Ubaidullah, dari 
Ibnu Abbas, ia menuturkan, “Umar mendiskusikan bersamaku tentang 
lupa di dalam shalat, lalu Abdurrahman bin Auf datang kepada kami, 
lalu ia berdiri di hadapan kami kemudian mengatakan, “Aku 


mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa ragu di dalam 


shalatnya, maka hendaklah ia shalat hingga keraguannya itu 


mengenai kelebihan?” 


4 07 


١‏ - حا مُحَمَّدُ بن القاسم بن ME ÉS‏ کريب» نا عَبْدُ 


173 Isnadnya lemah: HR. Al Hakim (1/324) dan dishahihkannya yang kemudian 
diakui oleh Adz-Dzahabi, Al Baihagi (2/345) dari Yahya bin Shalih, pada 
riwayat mereka berdua disebutkan “Abu Bakar Al Ansi”. Saya katakan: Abu 
Bakar Al Ansi lemah. 

1578 Lihat tarkhrij hadits no. 1374). 


— Sunan Ad-Daraguthni 


Na Pa ak Ra aa 


بن cai KE‏ عن ابن عباس قال: كنت مع SS ab‏ الصّلاة فجَاء عَبْدُ 
PA‏ أن فل فقال: Lag Te ii;‏ سمغت من Han‏ لله Cab‏ 
في الزيادة. 


1401. Muhammad bin Al Oasim bin Zakariyya menceritakan 
kepada kami, Abu Kuraib menceritakan kepada kami, Abdurrahman 
Al Muharibi mengabarkan kepada kami, dari Isma'il bin Muslim, dari 
Az-Zuhri, dari Ubaidullah bin Abdullah, dari Ibnu Abbas, ia 
menuturkan, “Aku sedang mendiskusikan shalat bersama Abu Bakar, 
lalu Abdurrahman bin Auf datang, kemudian berkata, “Maukah aku 
beritahukan kepada kalian tentang apa yang aku dengar dari 
Rasulullah SAW? Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Jika 
engkau ragu terhadap kekurangan, maka shalatlah (tambahkan satu 
raka'at) hingga engkau ragu terhadap kelebihan.” 


54. Bab Berpatokan pada Kehati-Hatian, dan Sujud (Sahwi) 
Setelah Salam, Serta Tasyahhud Sebelum dan Sesudahnya 


a z 3230 3G. | PANA 


NG نا ابو داو‎ AAA jaa Ea - NGGEN 


of ar 073 و‎ 
أبيه‎ 


ام لطم BAB UN‏ وص اغ 
عَنْ رَسُوْل الله KA‏ ذا كنت في mn‏ في تلت J‏ 5 


r . of- 0677 © v 


وسو شهدت ثم سَحَدتَ a‏ وأئت حالس قبل 
أن Pera. alat‏ صا 


1402. Muhammad bin Yahya bin Midras menceritakan kepada 
kami, Abu Daud An-Nufaili menceritakan kepada kami, Muhammad 


3 
- 
r 


3 رن هم وو 


o 
نا‎ 


1375 Lihat keterangan yang lalu. Isma'il bin Muslim Al Makki lemah. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


bin Salamah menceritakan kepada kami, dari Khushaif, dari Abu 
Ubaidah bin Abdullah, dari ayahnya, dari Rasulullah SAW, beliau 
bersabda, “Bila engkau sedang shalat lalu ragu apakah tiga ataukah 
empat (raka'at), sementara dugaan kuatmu empat, maka hendaknya 
engkau bertasyahhud kemudian sujud dua kali setelah duduk sebelum 
salam, kemudian tasyahhud lagi kemudian salam.” "5 
وَوَافقَ‎ AS دَاوْدَ: 153 عَبْدُ الواحد بِنْ زياد عَنْ حصيْف ولم‎ YT قال‎ 
٤ pa و‎ P او رھ‎ YO ر‎ 
عبد الواحد سفيّان وشريك وإسرائيل واحتلفوا في مثنه.‎ 
| Abu Daud mengatakan, “Diriwayatkan juga oleh Abdul Wahid 
bin Ziyad, dari Hushaif namun tidak memarfu 'kannya. Riwayat Abdul 
Wahid ini disepakati oleh Syarik dan Israil, namun matannya 
berbeda.” 


55. Bab Kembali Duduk Sebelum Sempurnanya Berdiri 


i ose?’ ` 074 o PAN - 3 Pa 0 من‎ 
الله المحزومي»‎ ae Es مُحَمَّد بن صاعد‎ jl Ga ۳ 
Jo هور ھ‎ 


5 عبد الله بن atag (D) a AA‏ ابن lela‏ دا حم 0:0 
ره oA‏ ده د Ta. PA‏ واا په 2 2 
منصور» حدني يزيد بن أب حَكيْم قالا: نتا سفيّان» 5 جابر» ثنا المغيرة 
موو 4 WA A‏ 7 ه ده . 1 . r A‏ وه ه Z iea‏ 
ن شيل الأخمسيء عن قيس بْن GIA‏ عَن BAN‏ إن AAS‏ قال: 
قال رسول الله 4#: إذا قام KEY‏ في الرکمتین فإن ذکر قبل أن يستتم 
قائما فيلس وَاٍن (El‏ قائما فلا خلس Sy‏ سَحْدَقي MD‏ 
اتر ع ص هد PEPE.)‏ * ار وھ و سا ام ss‏ 

وكذلك رواه الفريابي ومؤمل وغيرهما عن الثوري. 

1403. Abu Muhammad bin Sha'id menceritakan kepada kami, 

Abu Ubaidullah Al Makhzumi menceritakan kepada kami, Abdullah 


bin Al Walid Al Adani menceritakan kepada kami (ط)‎ Ibnu Sha'id 
menceritakan kepada kami, Ahmad bin Manshur menceritakan kepada 


378 Isnadnya mursal: HR. Abu Daud (1028): Al Baihaqi (2/366) dari An-Nufaili. 
Saya katakan: Abu Ubaidah meriwayatkan secara mursal dari ayahnya. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


kami, Yazid bin Abu Hakim menceritakan kepadaku, keduanya 
mengatakan: Sufyan menceritakan kepada kami, Jabir menceritakan 
kepada kami, Al Mughirah bin Syubail Al Ahmasi menceritakan 
kepada kami, dari Oais bin Abu Hazim, dari Al Mughirah bin 
Syu'bah, ia mengatakan, “Rasulullah SAW bersabda, “Bila imam 
berdiri setelah dua raka'at, jika ia ingat sebelum sempurna berdiri 
maka hendaklah ia duduk, namun bila telah sempurna berdiri maka 
janganlah ia duduk, dan hendaklah (nantinya) ia sujud sahwi dua 
kali.” Demikian juga yang diriwayatkan Al Firyabi, Muammal 
dan yang lainnya dari Ats-Tsauri. 


0o 3 Jo 220 3 


KA AK - 4‏ بن سلَيْمَان A‏ أَحْمَدُ بن بُدَيْلِ ٿا 
> بن آدمْ) ٿا س ٿن ار عن TAN PA‏ أن شه عن عن 
قيس بن 2 حازم ع عن aa Ka‏ رَسُول الله فك p Ju‏ 
شك Alis Sa‏ ذ في الر د || نيكم قائما 2 وي جد سد tya‏ 
A á a-‏ . ه م رور ore‏ 

نب ias‏ نولا سق قد 

1404. Muhammad bin Sulaiman An-Nu'mani menceritakan 
kepada kami, Ahmad bin Budail menceritakan kepada kami, Yahya 
bin Adam menceritakan kepada kami, Qais bin Ar-Rabi” menceritakan 
kepada kami, dari Jabir, dari Al Mughirah bin Syubail, dari Oais bin 
Abu Hazim, dari Al Mughirah bin Syu'bah, bahwa Rasulullah SAW 
bersabda, “Apabila seseorang di antara kalian ragu lalu ia berdiri 
setelah dua raka'at dan telah sempurna berdiri, maka hendaklah 
melanjutkan, lalu hendaklah (nantinya) ia sujud dua kali. Namun bila 


belum sempurna berdiri (ketika teringat), maka hendaklah ia duduk, 
dan ia tidak harus sujud sahwi. 3° | 


7 Isnadnya lemah: HR. Abu Daud (1036); Ibnu Majah (1208): Al Baihaqi 
(2/343) dari Sufyan. Saya katakan: Jabir adalah Al Ju'fi, ia lemah dan 
menganut faham Rafidhah, At-Tagrib (1/124). 

Lihat keterangan yang lalu: Di dalam sanadnya juga terdapat Jabir dan yang 
meriwayatkan darinya adalah Oais bin Ar-Rabi', ia jujur namun berubah 
setelah tua. Anaknya memasukkan sesuatu yang bukan dari haditsnya lalu 
mengklaim dari haditsnya, At-Tagrib (2/128). 


Sunan Ad-Daraguthni — 


1378 


ود تا سنا مككد ار بش په ده نا AA er A‏ 
AS, -å > Sana an, Oa ea ena 0. 0...‏ و 7 
أحمد بن حنبل يقول: لم يتكلم في حابر في حدیثه» GÍ‏ تكلم فيه لرأيه. 


قال ابو 1335 وَجَابرٌ عندي Gad)‏ بالقوي في ea‏ وَرَأيه. 

1405. Muhammad bin Yahya bin Midras menceritakan kepada 

kami, Abu Daud mengabarkan kepada kami, ia mengatakan: Aku 

mendengar Ahmad bin Hanbal mengatakan, “Tidak pernah 

dibicarakan tentang Jabir mengenai haditsnya, namun yang 

dibicarakan adalah pendapatnya.” Abu Daud mengatakan, 

“Menurutku, Jabir tidak kuat (dalam periwayatan) haditsnya dan 
pendapatnya.” 


56. Bab Penghalal Shalat Adalah Salam 


AGAR page لحساني‎ É محمد بن ملد‎ Gi - 5 
5 7 r , 


ر و - مهم ور اوو ورم Pa‏ ني 3032239 2 Ee‏ 
SE‏ (ح) وحدنا عثمان بن حمد الدقاق حدتا الحسن بن سَلام» بنا 
Y, 204‏ 30 203 


` TE E کر کد‎ S NA 
الله بن موسى قالا: ٿتا سفيان» عن عبد الله بن مُحَمّد بن عقيل عَنْ‎ ae 
ag > : 5 روک‎ 5 Z CL # کے سه د‎ e رن‎ | 
محمد ابن الحتفية» عن علي قال: قال رسول الله 8: مفتاح الصّلاة‎ 


2320 رر‎ XY, 20 ووو سو‎ sea 0 سر ره وور ووو‎ s0. 
WA الله‎ AE الطهور وتحريمها التكبير وَتحَليْلهَا التسليم. وقال‎ 


رو 

GOG 

1406. Muhammad bin Makhlad menceritakan kepada kami, Al 
Hassani Muhammad bin Isma'il menceritakan kepada kami, Waki’ 
menceritakan kepada kami (h) Utsman bin Ahmad Ad-Daggag 
menceritakan kepada kami, Al Hasan bin Sallam menceritakan kepada 
kami, Ubaidullah bin Musa menceritakan kepada kami, keduanya 
mengatakan: Sufyan menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin 
Muhammad bin Agil, dari Muhammad Ibnu Al Hanafiyyah, dari Ali, 
ia mengatakan, “Rasulullah SAW bersabda, “Pembuka shalat adalah 
bersuci, pengharamnya adalah takbir (yakni takbiratul ihram), dan 


— Sunan Ad-Daraguthni 


penghalalnya adalah salam’.”*™* Ubaidullah menyebutkan (dalam 


redaksinya, yakni perbedaan redaksi yang dikemukakannya), 
“pengharamnya dan penghalalnya.” 


57. Bab Berhadats Sebelum Salam di Akhir Shalat, Atau 
Berhadats Sebelum Salamnya Imam, Maka Shalatnya Telah 
Sempurna 


OE A oá روو‎ A وس اه‎ ° o 3? IG 
الحسين بن إِسْمَاعيل» نا يعقوٴب الدورقي» تا مروَان‎ SIS - ۷ 


r-o ‫َ 
I os 8 


° رو ص‎ Pa Lara ای‎ 3 0 -0 ó چم‎ | na 


NYA . -o 2‏ رو رو ey‏ مه tg‏ نر هم Jz y,‏ 
سوادة وعبد الرحمن بن رافع» عن عبد الله بن عمرو: ان dya)‏ الله يا 


قالً: Ky‏ جَلْسَ Rayi‏ فئ آحر رَكْعق an ANG‏ من ale‏ قبل أن 


2 8 رار‎ ” 
عَبْدُ الرّحْمَنِ بن زياد ضعبف لا حح به.‎ AS AA يُسَلَمَ الما‎ 
1407. Al Husain bin Isma'il menceritakan kepada kami, 
Ya'gub Ad-Dauragi menceritakan kepada kami, Marwan bin 
Mu'awiyah Al Fazari menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin 
Ziyad Al Ifrigi menceritakan kepada kami, dari Bakar bin Sawadah 
dan Abdurrahman bin Rafi”, dari Abdullah bin Amr, bahwa 
Rasulullah SAW bersabda, “Apabila imam telah duduk di raka'at 
terakhir, kemudian seseorang di belakangnya berhadats sebelum 
imam salam, maka shalatnya telah sempurna.” Abdurrahman bin 
Ziyad lemah, (riwayatnya) tidak dapat dijadikan argumen. 


OT 743‏ محمد و کی ون مرداسښه ثنا ابو دود ثنا أحمد بن 
و مر . dor $ A‏ م 0 o”‏ 


r . -e á 4‏ . 
يوئس» تا زهير» عن عبد الرحمن بن زياد بن 


P 


0 è, zf 


Kai‏ عبد ارخمن بن 


SP Isnadnya lemah: karena kelemahan Abdullah bin Muhammad bin Ugail. 
Takhrij hadits ini telah dikemukakan pada h. 360. 

3% Tsnadnya lemah: HR. Al Khatib di dalam kitab Tarikhnya (13/149) dari jalur Al 
Husain bin Isma'il. Saya katakan: Abdurrahman bin Ziyad Al Ifrigi hafalannya 
lemah, 4t-Tagrib (1/480). 


Sunan Ad-Daraguthni — 


راقع وبکر بن سوادة» عن عبد الله بن عَمُرو: أن رَسُول الله که قال: BI‏ 
y 3 1‏ ےت ا PERE Es‏ و PLN E‏ و 
قضى PUNI‏ الصلاة HAL (IA)‏ قبل أن يسل as‏ تمت صَلانَّه ومر 
كان سلف BA‏ 


1408. Muhammad bin Yahya bin Midras menceritakan kepada 
kami, Abu Daud menceritakan kepada kami, Ahmad bin Yunus 
menceritakan kepada kami, Zuhair menceritakan kepada kami, dari 
Abdurrahman bin Ziyad bin An'um, dari Abdurrahman bin Rafi” dan 
Bakar bin Sawadah, dari Abdullah bin Amr, bahwa Rasulullah SAW 
bersabda, “Bila imam telah menyelesaikan shalat dan telah duduk, 
lalu ia berhadats sebelum salam, maka shalatnya telah sempurna, dan 
orang yang di belakangnya termasuk yang telah kak ên babat 
shalat.” 8 


Wa - ۹‏ لحْسَيْن تنا agi‏ شي ابن É nga‏ وَكيمٌ نا 


Pp PEN‏ الإفريقي» KP‏ بن سواد عَنْ عَبْد 
Z 2 o e 5‏ کروغ an‏ رور s A‏ 
الله ji‏ عَمْرِو قال: ال ول TE‏ إذا wa‏ ره 


SBO 


“a صلا وصلاة‎ AG وَاستوی جَالسا‎ kak ki 
Sta ga, انعم به ممن أذ‎ gan 


1409. Al Husain menceritakan kepada kami, Yusuf 56 Ibnu 
Musa menceritakan kepada kami, Waki” menceritakan kepada kami, 
Sufyan menceritakan kepada kami, dari Abdurrahman bin Ziyad Al 
Ifrigi, dari Bakar bin Sawadah, dari Abdullah bin Amr, ia mengatakan, 
“Rasulullah SAW bersabda, “Apabila imam berhadats setelah 
mengangkat kepalanya dari sujud terakhir dan telah tegak duduk, 
maka shalatnya telah sempurna, juga shalatnya orang yang di 
belakangnya yang mengikutinya yang mendapati awal shalatnya'. 2 


1381 Lihat keterangan yang lalu. 
582 Lihat keterangan yang lalu. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


58. Bab Shalatnya Orang Sakit yang Tidak Mampu Berdiri, dan 
Melaksanakan Shalat Fardhu di atas Kendaraan 


ا د الغا كا عا رر KAN‏ 
Bn‏ الطالقاني» تنا ابن oi pa IH‏ طَهْمَانَ قال أب 
DE An GALI‏ يقوؤل: كان bi KA‏ طَهْمَانَ E‏ في 
AN‏ ضر خش الک غ عا د رع مراد بن 
A‏ كانت بي بَوَاسيرُ NE IKA‏ صل قائماً JOB‏ 


ale‏ فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنبك. 
Isma'il bin Muhamamd Ash-Shaffar menceritakan‏ .1410 
kepada kami, Abbas bin Muhammad menceritakan kepada kami, Abu‏ 
Ishag Ath-Thalagani menceritakan kepada kami, Ibnu Al Mubarak‏ 
menceritakan kepada kami, dari Ibrahim bin Thahman. -Abu Ishag‏ 
mengatakan: Dan aku mendengar Ibnu Al Mubarak mengatakan,‏ 
“Ibrahim bin Thahman cukup valid dalam periwayatan hadits,” dari‏ 
Husain Al Muktib, dari Abdullah bin Buraidah, dari Imran bin‏ 
Hushain, ia mengatakan, “Aku menderita wasir (ambien), lalu aku‏ 
bertanya kepada Nabi SAW, beliau pun bersabda, “Shalatlah sambil‏ 
berdiri, bila engkau tidak mampu maka sambil duduk, bila tidak‏ 
mampu juga maka sambil berbaring,”‏ 


سه بير وبي و رن 4 


” úz AN نه سم‎ PAN 
BS إسماعيل بن محّمد الصفارء ثتا عباس بن‎ BI - ١١ 
مه که ار‎ 4 0. Lor ka -0 A ده‎ N هدو " رام‎ e 
KAN که‎ UI s20 ya 3 G - o مه 0-0 و‎ Lena o; 
تحوه. قال ابو الحسن:‎ B عن عمُران بن خصين» عن النبي‎ ENA ان‎ 


Aa‏ س ٥‏ وس 


ارد از 3 ره Li 9 r Loco‏ و( 6 AE A‏ 
ep‏ البخاري عَنْ عَبْدَانَ عَن ابن BE‏ عن AI‏ بن طهمان. 


1383 Tsnadnya shahih: HR. Al Bukhari (2/60): Abu Daud (952): At-Tirmidzi (372): 
Ibnu Majah (1223) dari Husain Al Mu'allim. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


1411. Isma'il bin Muhammad Ash-Shaffar menceritakan 
kepada kami, Abbas bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ali 
bin Al Hasan bin Syagig menceritakan kepada kami, Ibrahim bin 
Thahman menceritakan kepada kami, dari Husain Al Mu'allim, dari 
Ibnu Buraidah, dari Imran bin Hushain, dari Nabi SAW, serupa itu. 
Abu Al Hasan mengatakan, “Dikeluarkan juga oleh Al Bukhari dari 
Abdan, dari Ibnu Al Mubarak, dari Ibrahim bin مومطه11‎ ۳۰ 


SAE JA An بن‎ gal HA KM Es - ۲ 


مق د م سه رم 


بن موسى» نا وکیع» GG‏ طَهْمَاد عَنْ حُسيْنِ AN‏ عَنْ عبد 
الله بْن GAR‏ عَنْ عمران gi‏ حُصِيْنِ قال: کان بي LK Sya‏ اليو 


Ga 


ف عن الصّلاة فقال: Ye‏ قائماً op‏ لَمْ شط فقاعداً op‏ لَمْ شطع 
على ليه 

1412. Abu Bakar Ahmad bin Nashr bin Sandawaih Al Bundar 
menceritakan kepada kami, Yusuf bin Musa menceritakan kepada 
kami, Waki’ mengabarkan kepada kami, Ibrahim bin Thahman 
menceritakan kepada kami, dari Husain Al Mu'allim, dari Abdullah 
bin Buraidah, dari Imran bin Hushain, ia mengatakan, “Aku menderita 
wasir, lalu aku tanyakan kepada Nabi SAW tentang cara shalat, maka 


beliau bersabda, “Shalatlah sambil berdiri, bila engkau tidak mampu | 
maka sambil duduk, bila tidak mampu maka sambil berbaring” ” 355 


p‏ هيم بن Ob‏ عَنْ حُسين SA‏ بهڌاء أو قال: الْبَاسُورٌ. 


1413. Ibrahim bin Hammad menceritakan kepada kami, Abbas 
bin Yazid menceritakan kepada kami, Abu Amir menceritakan kepada 
kami, Ibrahim bin Thahman menceritakan kepada kami, dari Husain 
Al Mw'allim, hadits ini, atau ia menyebutkan (dalam redaksinya): “al 


mali Bas - ۳‏ بن ob‏ نا عباس بن یزیت te‏ عاس نا 


BM Lihat keterangan yang lalu. 
1885 Lihat keterangan yang lalu. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


baasuur (wasir). 86 


co 20 ۶1 رت‎ | 


Si - ٤‏ محمد بن إِبْرَاهيْمَ بن Ga‏ الألمَاطي» ٿا مُحَمَّدُ بن 
عبد الرَّحْمَنِ بن غزوان ابو عَبْد اله تا ابن zé‏ قاضي بلح عن AS‏ 
o É Žo o‏ ره ESA‏ و ا z‏ سوا -0 ۰ ور To Td‏ ۰ 
بن زياد ابي e‏ البصري العتكي» عن عَمْرِو بن عثمان بن يعلى بن 
“at‏ م ه 3 و - .." aa La ya `y osz 5 “ai o‏ 
Cal‏ عر aah‏ عن حده يعلى بن aa‏ صَاحب رَسُول Dua‏ انتهينا 
ال سا 68 < و رک nef ng saj WE‏ و 
dh‏ وور AA‏ ر څه هر په BR f‏ سه تل بك ئۀ و 
الصلاة Pi‏ المؤذن csi ٢ qii, usb‏ بعير أذان» نم pa‏ الي P‏ 


فصلى با على call‏ وصَلينا خلفة على رواحلتاء وجعل سجوده 
وك أ اه or‏ 
أخفض من ر كوعه. 
Muhammad bin Ibrahim bin Nairuz Al Anmathi‏ .1414 
menceritakan kepada kami,. Muhammad bin Abdurrahman bin‏ 
Ghazwan Abu Abdillah menceritakan kepada kami, Ibnu Ar-Rammah‏ 
Qadhi Balkh menceritakan kepada kami, dari Katsir bin Ziyad Abu‏ 
Sahl Al Bashri Al Ataki, dari Amr bin Utsman bin Ya'la bin‏ 
Umayyah, dari ayahnya, dari kakeknya yakni Ya'la bin Umayyah‏ 
sahabat Rasulullah SAW, ia menuturkan, “Kami bersama Nabi SAW‏ 
beristirahat ketika langit di atas kami telah gelap sementara basah di‏ 
bawah kami, lalu tibalah waktu shalat, lalu muadzdzin diperintahkan‏ 
(untuk adzan), maka ia pun adzan dan igamah, atau igamah tanpa‏ 
adzan, kemudian Nabi SAW maju lalu shalat mengimami kami di atas‏ 
kendaraannya, dan kami shalat di belakangnya di atas kendaraan‏ 
kami. Beliau menjadikan sujudnya lebih rendah daripada‏ 
rukunya.”?87‏ 


1886 Lihat keterangan yang lalu. 
387 Isnadnya lemah: HR. Ahmad di dalam kitab Musnadnya. Saya katakan: Ibnu 
Ghazwan lemah. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


59, Bab Anjuran dan Perintah Shalat Berjama'ah 


و کی ی ته )د مل کے ا 


خُذيْفق i pal‏ طهْمّان» عن حصين بن عبد الرّحْمَن عَنْ عَبْد الله 


l œo a an “IS Ps- sÈ o - PN o áz o 
YA بن الهاد» عن ابن أُم مكتوم أله قال: یا رَسُولَ الله‎ AA بن‎ 


‫َ 


Pd‏ ° ” م ت | سم م مر مر دم رم ري 
فَيَسَعْنِي أن أصلَي في يَيْتى؟ قال: aai‏ الإقامة؟ قال: نَعَمْ. قال: GË‏ 
Al Husain bin Isma'il menceritakan kepada kami, Yahya‏ .1415 
bin Mu'alla menceritakan kepada kami, Abu Hudzaifah menceritakan‏ 
kepada kami, Ibrahim bin Thahman menceritakan kepada kami, dari‏ 
Hushain bin Abdurrahman, dari Abdullah bin Syaddad bin Al Had,‏ 
dari Ibnu Ummi Maktum: Bahwa ia berkata, “Wahai Rasulullah,‏ 
sesungguhnya aku tidak dapat (menemukan) penuntut yang cocok‏ 
denganku setiap saat, sedangkan antara (tempat)ku dan masjid ada‏ 
sungai-sungai dan pepohonan, apa boleh aku shalat di rumahku?'‏ 
Beliau bertanya, “Apakah engkau mendengar iqamah?’ Ia menjawab,‏ 
“Ya.” Beliau pun bersabda, “Kalau begitu, datangilah 8‏ 


60. Bab Menggadha Shalat Setelah Habis Waktunya, dan 
Keterangan Tentang Orang yang Memasuki Shalat Kemudian 
Waktunya Habis Sebelum Selesai 


Bls ٤‏ لح ربک مدعد 


A o 4‏ م #0 هس o A‏ رو 3 هام هر 3 
LP LI‏ الصّمّد بن AE GAN‏ حفر PSI‏ 
o 097 97 0 7‏ و a A o‏ ا Le eo.‏ 
سعيد٬‏ عن nan‏ بن tema‏ عن بلال قال: كنا مَحَ الثبي قا في سَفرء 


1388 Isnadnya shahih: HR. Ahmad (3/423); Al Hakim (1/247); Ibnu Khuzaimah 
(1479), semuanya meriwayatkan dari Hushain bin Abdurrahman, asalnya 
terdapat di dalam Ash-Shahih dari hadits Abu Hurairah. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


$ r r 


P Jas Cop 3 بل قاذ‎ BA Gi ځی‎ AE: 
Sa صِلوًا‎ 


1416. Al Husain bin Isma'il menceritakan kepada kami, Abu 
Yahya Muhammad bin Abdurrahim menceritakan kepada kami, 
Abdush Shamad bin An-Nu'man menceritakan kepada kami, Abu 
Ja'far Ar-Razi menceritakan kepada kami, dari Yahya bin Sa'id, dari 
Sa'id bin Al Musayyab, dari Bilal, ia menuturkan, “Kami bersama 
Nabi SAW dalam suatu perjalanan, lalu kami tidur hingga terbitnya 
matahari, lalu beliau memerintahkan Bilal (untuk adzan), maka ia pun 
adzan, kemudian beliau wudhu lalu shalat dua raka'at, kemudian 
mereka shalat Subuh.” 3? 


BAM الْعَماس بن يريد‎ ala محمد بن‎ WA - ١4 
ابي عن اده عَنْ عَزْرَةَ ن كميمء عن أبي هريره أن لبي‎ AA هنام‎ 


07 | سم 

SAI Yadi 

: 1417. Muhammad bin Makhlad menceritakan kepada kami, Al 

Abbas bin Yazid menceritakan kepada kami, Mu'adz bin Hisyam 

menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepadaku, dari 

Oatadah, dari Azrah bin Tamim, dari Abu Hurairah: Bahwa 

Nabiyullah SAW bersabda, “Apabila seseorang di antara kalian 

shalat satu raka'at dari shalat Subuh kemudian matahari terbit, maka 
hendaklah ia melaksanakan raka'at lainnya.” 


E بَدْر باد بن لويد‎ A dei نه الاس‎ Bas WAS An 
ga) من صلاة‎ DS ko اده عَنْ رَخُلِ‎ GG 


Z20273 o ږ‎ 


نم oa‏ الشَّمْسْ فقال: aa‏ خلاس» عَنْ ابي رافع» عَنْ ابي EIA‏ 
Isnadnya lemah.‏ 1389 


Sunan Ad-Daraguthni — 


أن رَسول الله يك قال: يتم ANo‏ 

1418. Ahmad bin Al Abbas Al Baghawi menceritakan kepada 

kami, Abu Badr Abbad bin Al Walid menceritakan kepada kami, 

Affan menceritakan kepada kami, Hammam menceritakan kepada 

kami, ia menuturkan, “Oatadah ditanya tentang seseorang yang telah 

shalat satu raka'at dari shalat Subuh kemudian matahari terbit, ia pun 

menjawab, “Khilas menceritakan kepadaku dari Abu Rafi” dari Abu 

Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, “(Hendaknya) ia 
menyempurnakan shalatnya”. 331390 


سه 1 ر ھم o‏ ...0 - 2029 3 پچ oh ok‏ ورو 
Gis - EAR‏ هُمَرُ بن أَحْمَدَ بن علي SIT‏ ننا أبو pad‏ أَحْمَدُ 


ip‏ عتيق العتتيقي EA‏ 5 نت مسنه بن ستان celah 5 SA‏ عن 
335 صن 7 2 pra AA ; di‏ أبن of Ea‏ 0 فك قال: مَنْ 
Umar bin Ahmad bin Ali Al Marwazi menceritakan‏ .1419 
kepada kami, Abu An-Nadhr Ahmad bin Atik Al Atigi Al Marwazi‏ 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Sinan Al Awagi‏ 
menceritakan kepada kami, Hammam menceritakan kepada kami, dari‏ 
Oatadah, dari Khilas, dari Abu Rafi”, dari Abu Hurairah, bahwa Nabi‏ 
SAW bersabda, “Barangsiapa telah shalat satu raka'at dari shalat‏ 


Subuh kemudian matahari terbit maka hendaklah ia 
menyempurnakan shalatnya.” 


GIS - ٠‏ عمر بن أَحْمَدَ بن عَليَ ٿا CA pan Ae‏ د 


و 4G.‏ 30 ردو د 


0 sah Te ena 


13% Isnadnya hasan: HR. Ahmad (2/490); Al Baihaqi (1/379); Ath-Thahawi (232): 
Al Hakim (1/274) dari berberapa jalur, dari Qatadah. 
39 Lihat keterangan yang lalu. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


من p‏ ر کی من ّ الصبح 5 ala‏ امس Jadi‏ فليصل الصبح. 

1420. Umar bin Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, 

Abu An-Nadhr Ahmad bin Atik Al Marwazi menceritakan kepada 

kami, Muhammad bin Sinan menceritakan kepada kami, Hammam 

menceritakan kepada kami, ia mengatakan: Aku mendengar Oatadah 

menyampaikan hadits dari An-Nadhr bin Anas, dari Basyir bin Nahik, 

dari Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW bersabda, “Barangsiapa telah 

shalat satu raka'at dari (shalat) Subuh kemudian matahari terbit, 
maka hendaklah ia shalat Subuh.” 


pi eta - 14۲۱‏ لاس ea Au CPI‏ نا عَمْرُو 
بن عَاصمء ا cés‏ عن قاد عن a‏ رع ندر أن وت 
e Pg ore. aa Pa s P lols © e‏ صد 

عَنْ ابي SA‏ عن الَِيَ قال: مَنْ لم صل S3‏ الْفَحْرٍ حى als‏ 
Az 8 15 P) “AN‏ 

1421. Ahmad bin Al Abbas Al Baghawi menceritakan kepada 

kami, Abu Badr Al Ghubari menceritakan kepada kami, Amr bin 
Ashim menceritakan kepada kami, Hammam menceritakan kepada 
kami, dari Qatadah, dari An-Nadhr bin Anas, dari Basyir bin Nahik, 
dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Barangsiapa 


yang belum melaksanakan dua raka'at fajar hingga terbitnya 
matahari, maka hendaklah ia melaksanakannya.” 


Cia - ٢‏ مُحَمُدُ PE‏ بن ارون الإسكافي» تنا إسحاق بر 


. شاهين jl‏ بش ٿا حال بن عبد الله عن يوس عن الْحَسَّنِ عَنْ 
عمران yi‏ حُصِيْنِ قال: کان رَسُوْل الله 8 في YNA pan‏ صَلاَة 


1392 Isnadnya hasan: HR. Ahmad (2/306); Al Hakim (1/274) dari dua jalur, dari 
Hammam. : i 
1393 Isnadnya hasan: HR. At-Tirmidzi (423): Ibnu Majah dan Al Hakim (1/274); Al 


Baihagi (2/484); Ibnu Hibban (613, Mawarid) semuanya meriwayatkan dari 
Hammam. 


Sunan Ad-Daraquthni — 


á 


Az ciu ی‎ NG Kan bumn a PBR Jadi 
ARAK اه‎ ah A 


1422. Muhammad bin Yahya bin Harun Al Iskafi 
menceritakan kepada kami, Ishag bin Syahin Abu Bisyr menceritakan 
kepada kami, Khalid bin Abdullah mengabarkan kepada kami, dari 
Yunus, dari Al Hasan, dari Imran bin Hushain, ia mengatakan, 
“Rasulullah SAW dalam suatu perjalanannya, lalu mereka (beliau dan 
para sahabatnya) ketiduran (hingga terlewatkan) shalat Subuh, lalu 
mereka bangun karena panasnya matahari, kemudian mereka beranjak 
sedikit (dari tempat tersebut) hingga terpisah, kemudian beliau 
memerintahkan muadzdzin, maka ia pun adzan, kemudian beliau 
shalat dua raka'at sebelum (shalat) Subuh, kemudian muadzdzin 
iqamah, lalu beliau pun shalat Subuh.” 


BL حفص‎ É AAN بن‎ : Jek Was - ۳ 


r 


KN aa PER بن عَبْد المجيدء‎ ASI 
EESE ORELE الله 4# في‎ Ipa 5 قال: کا‎ 
pI & Ab 3 الْمُوَدْنَ 036 د صا‎ AG en cab 

eL الصّلاة‎ ESA 


1423. Isma'il bin Al Abbas menceritakan kepada kami, Hafsh 
bin Amr menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Abdul Majid 
menceritakan kepada kami, Yunus menceritakan kepada kami, dari Al 
Hasan, dari Imran bin Hushain, ia menuturkan, “Kami bersama 
Rasulullah SAW dalam suatu perjalanannya, lalu kami ketiduran 
(hingga) terlewatkan shalat Subuh sampai terbitnya matahari. 
Kemudian beliau memerintahkan muadzdzin lalu ia pun adzan, 
kemudian kami shalat dua raka'at fajar, hingga ketika memungkinkan 


A or 
نا عبد‎ 


13% Isnadnya lemah lagi terputus: HR. Abu Daud (443); Al Hakim (1/274) dari 
Khalid. Saya katakan Al Hasan Al Bashri tidak mendengar dari Imran bin 
Hushain. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


kami shalat, kami pun melaksanakan shalat.” 


is - ٤‏ یو بكر asia‏ تنا yai P‏ بن 
مَرْرُوق NG‏ ددد دی be‏ د ap‏ تند 


4 


ناه عن حو أل وقي على a jd ka‏ سم كن 
سَلْمّ فام ES Keb‏ الف فقال j‏ له لي ú E‏ هَائان SES‏ 
K3 pb peta JG‏ ولم يقل U‏ 


1424. Abu Bakar An-Naisaburi menceritakan kepada kami, 
Ar-Rabi' bin Sulaiman dan Nashr bin Marzuq menceritakan kepada 
kami, keduanya mengatakan: Asad bin Musa menceritakan kepada 
kami, Al-Laits bin Sa'd menceritakan kepada kami, dari Yahya bin 
Sa'id, dari ayahnya, dari kakeknya: “Bahwa ia datang ketika Nabi 
SAW sedang melaksanakan shalat Subuh, selesai shalat bersama 
beliau ia berdiri lalu shalat dua raka'at fajar, maka Nabi SAW 
bertanya kepadanya, “Dua raka'at apa itu?” Ia menjawab, “Aku belum 
sempat melaksanakannya sebelum (shalat) Subuh.' Beliau pun diam 
dan tidak mengatakan apa-apa.” 


6.3 30 y, ۶ سه‎ 


: AKG ji عبد الله بن مُحَمّد بن عبد‎ Cia - ٠ 
مح رن‎ jas سعد بن سَعيّد‎ 
بعد صّلاة‎ abah S5 قال: ری‎ AP عَنْ قيس بن‎ 
فقال الرّجُل:‎ toa ga) فال رَسُول الله : أصلاة‎ 2S pa 
kas J6 a akal ih gh gih a َم اکن‎ A 


y‏ هر د ه کا 


ara‏ نا عبد الله ip‏ نش 


1395 Lihat keterangan yang lalu. 
136 Isnadnya hasan: HR. Al Hakim (1/274, 2575) dan dishahihkannnya sesuai 


dengan syarat Al Bukhari dan Muslim, Ibnu Khuzaimah (1116) dari jalur Asad 
bin Musa. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


207 ا اله . 


1425. Abdullah bin Muhammad bin Abdul Aziz menceritakan 
kepada kami, Abu Bakar bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Numair menceritakan kepada kami, Sa'd bin Sa'id 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ibrahim menceritakan 
kepadaku, dari Oais bin Amr, ia menuturkan, “Rasulullah SAW 
melihat seorang laki-laki melaksanakan shalat dua raka'at setelah 
shalat Subuh, lalu Rasulullah SAW bertanya, “Apakah shalat Subuh 
dua kali?” Laki-laki itu menjawab, “Tadi aku belum melaksanakan dua 
raka'at yang sebelumnya, maka aku melakukannya sekarang.” 
Rasulullah SAW pun mendiamkannya (yakni membiarkannya).” 7 


0 ۰ ره و م ع كا م هر‎ A 
Oais adalah kakeknya Yahya bin Sa'id. 


JA Bab - 5‏ بن مُحَمّد اافغان تا عا د محمد نن 
ځاتې Bis‏ رَوْحٌ بن cas‏ هشَامٌ b‏ عَنِ الْحَسَنٍ» عَنْ Nae‏ إن 


atas.‏ قال: سرا مع رسو الله 9 في َو -أ قال: : في سَرِية- c‏ فلما 
کان AT‏ السَّحَرِ EE‏ فما Wk‏ >= ع افا لقنن نكتل 
NA ES‏ يق وسو اله ahh‏ 


4 مه 


i‏ رگا ئی ارتققت MEA‏ فقضى الْقَوْمُ pe‏ ته ام بلالا 


an dit‏ مر اقام صلی Kadi áa‏ 8 له 
Ipa Sa ar G3 Kei‏ الله B‏ ينها کم الله 


ET 
1426. Isma’il bin Muhammad Ash-Shaffar menceritakan 


1397 


Isnadnya shahih: HR. At-Tirmidzi dan Abu Daud (1267); Ibnu Majah dan Ibnu 
Khuzaimah (1116), Al Humaidi (868), dan dari jalurnya diriwayatkan juga 
oleh Al Baihagi (2/456), semuanya meriwayatkan dari Sa'd bin Sa'id. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


xi 


kepada kami, Abbas bin Muhammad bin Hatim menceritakan kepada 
kami, Rauh bin Ubadah menceritakan kepada kami, Hisyam 
menceritakan kepada kami, dari Al Hasan, dari Imran bin Hushain, ia 
menuturkan, “Kami bepergian bersama Rasulullah SAW pada suatu 
peperangan. —atau ia mengatakan: pada suatu brigade- Setelah lewat 
malam kami beristirahat, dan kami tidak terbangun hingga 
terbangunkan oleh panasnya matahari, hingga seseorang dari kami 
melompat karena terkejut. Ketika Rasulullah SAW bangun, beliau 
memeritahkan kami, maka kami pun beranjak lalu berjalan hingga 
matahari meninggi, lalu orang-orang menyelesaikan keperluan 
mereka, kemudian beliau memerintahkan Bilal, ia pun adzan, lalu 
kami shalat dua raka'at, kemudian beliau memerintahkan lagi, lalu 
igamah, kemudian shalat Subuh. Lalu kami katakan, “Wahai 
Nabiyullah, haruskan kami mengadhanya pada waktunya besok? 
Maka Rasulullah SAW bersabda kepada mereka, “Apakah Allah 
melarang kalian melakukan riba kemudian Dia menerimanya dari 
kalian?” ١ 


r . r 


۷ - قرئ على عبد الله بن Aoo A‏ 
ه م o2‏ > وده dso‏ ق 7 Ò Ka (H‏ 0,2- 
حَدَنَكُمْ علي : ن الْحَعْد OGG‏ بن EID‏ قالا: نا Sua‏ 


BI Es ۽ 536 قال:‎ A ا ی ا عو‎ pat 


بي 


sha oo‏ وقال فيْه: ثم قال: يس في اوم تفريط 
َا التفريط عَلّى ao LIA‏ 


Sa‏ و زک ار 


Op ga Uya‏ ل ند وقتهًا 

1427. Dibacakan kepada Abdullah bin Muhammad bin Abdul. 

Aziz dan aku mendengarkan: Ali bin Al Ja'd dan Syaiban bin Farrukh 
menceritakan kepada kalian, keduanya mengatakan: Sulaiman bin Al 


Mughirah menceritakan kepada kami, dari Tsabit, dari Abdullah bin 
Rabah, dari Abu Qatadah, ia menuturkan, “Rasulullah SAW 


1398 Isnadnya lemah lagi terputus: HR. Ahmad (4/441). Saya katakan: Al Hasan 


tidak mendengar dari Imran sebagaimana telah dikemukakan pembahasan 
tentangnya. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


berkhutbah di hadapan kami,” lalu dikemukakan hadits ini dengan 
panjang lebar, di antaranya disebutkan: “Kemudian beliau 
mengatakan, “Sesungguhnya tidak ada kesembronoan (kelalaian) di 
dalam tidur, akan tetapi kesembronoan adalah pada orang yang tidak 
melaksanakan shalat hingga tibanya waktu shalat yang berikutnya. 
Barangsiapa melakukan itu, hendaklah ia melaksanakannya ketika 
teringat. Bila keesokan harinya (yakni telah berlalu hingga keesokan 
harinya) maka hendaklah ia melaksanakannya pada waktunya” 9" 


o 30 , رن‎ 30 5 Sor 


Eta - 0‏ عَبْدُ الله بن i A‏ نا OMA‏ عَبْد 


o 0 ca. ۶ ابر ه‎ < 30 v 


.تنا يزيد ن YEL Pe‏ سَلَمَقَ عَنْ نابت UP‏ عَنْ عَبْد 
BD 35 ARR ka‏ قال: إن کان أَمَ مر وناګ 
oh SA‏ كان اَم دينكم فإلي. ai‏ يا a i5 ăi J‏ 
Ko‏ فقال: لآ تفريط في abi | aa us) GI‏ فإذا کان 


WP Gyan Waa ذلك‎ 
1428. Abdullah bin Muhammad bin Abdul Aziz PE 
kepada kami, Harun bin Abdullah menceritakan kepada kami, Yazid 
bin Harun menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah 
menceritakan kepada kami, dari Tsabit Al Bunani, dari Abdullah bin 
Rabah, dari Abu Oatadah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Tentang 
urusan dunia kalian, maka itu terserah kalian, tapi tentang urusan 
agama kalian, maka serahkan kepadaku.” Lalu kami berkata, “Wahai 
Rasulullah, kami lalai terhadap shalat kami.” Beliau pun bersabda, 
“Tidak ada kelalaian dalam tidur, akan tetapi kelalaian itu ketika 
jaga. Jika terjadi demikian, maka (segeralah) kalian 
melaksanakannya, dan (bila) keesokan harinya (dilaksanakan) ki 
waktunya.” 


3% Isnadnya shahih: HR. Muslim dalam kitab Masjid-Masjid (311) dari Syaiban. 
1409 Isnadnya hasan. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


مره وبر ورن 


Ki 1۲۹‏ طلحة أَحْمَدُ بِنْ محمد بن عبد الكريم الفرارئ با 
WANG‏ الْحَسَاني Ka‏ بن o‏ نا ابت LAN‏ عَنْ عبد الله 
ra‏ عَنْ أبي 335 قال: د عند ابي 8# ARAMA‏ 
فقال "E E) Spa)‏ في الوم BG abi ۶ el Ls) lu‏ 
نس SA‏ صلاة أو تام عتا فليصلها 'إذا:دكرها ول فما من AB‏ 
قال: gas 1 Nas a‏ واا Ora Ga wae‏ فقال لي 


١ 


Ipa سَمعْت هذا الحَديْث من‎ 3 IP فتی» احفظ ما كنت تُحَدّثء‎ 
BK 
1429. Abu Thalhah Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim 
Al Fazari menceritakan kepada kami, Ziyad bin Yahya Al Hassani 
menceritakan kepada kami, Hammad bin Wagid menceritakan kepada 
kami, Tsabit Al Bunani menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin 
Rabah, dari Abu Qatadah, ia menuturkan, “Diceritakan kepada Nabi 
SAW tentang tidur mereka hingga melewatkan shalat, maka 
Rasulullah SAW bersabda, “Tidak ada kelalaian di dalam tidur, akan 
tetapi kelalaian itu ketika jaga. Apabila seseorang dari kalian lupa 
akan suatu shalat atau ketiduran (sehingga) melewatkannya, maka 
hendaklah ia melaksanakannya ketika teringat, dan pada waktunya 
(jika teringat) pada keesokan harinya'.” Ia mengatakan, “Imran bin 
Hushain mendengarku ketika aku menyampaikan hadits ini, maka ia 
mengatakan kepadaku, “Wahai anak muda. Ingatlah apa yang telah 
engkau sampaikan, karena sesungguhnya aku telah mendengar hadits 
ini dari Rasulullah SAW?” “! 


رهف و" ر واو 10 “oi MP NGA‏ 4 
BIS - ٠‏ مان بْنْ أَحْمَدَ الدقاق» تنا إبراهيم بن الهيئم» MIE‏ 


3 روه ےم هوو o z‏ 


2af A, a2 t .‏ سه ےم هر - Lot,‏ 
شيخ الحراني» نا سی بن اعين» عن يحى عن PASI‏ عن 


1401 Isnadnya lemah: Saya katakan: Di dalam sanadnya terdapat Hammad bin Al 
Aisyi, ia lemah, 4t-Tagrib (1/198). 


Sunan Ad-Daraguthni — 


إسماعيل» عن الحسن» عر“ عمُران بن حصين عن النبي & بتحو هده 
o‏ رم a s - 2 2 ” - os‏ 
القصةء قلتا: ألا تصليها في غد؟ قال: S3‏ الله عن AAA‏ 
Utsman bin Ahmad Ad-Daggag menceritakan kepada‏ .1430 
kami, Ibrahim bin Al Haitsam menceritakan kepada kami, Abu Syaikh‏ 
Al Harrani menceritakan kepada kami, Musa bin A'yun menceritakan‏ 
kepada kami, dari Yahya, dari Al A'masy, dari Isma'il, dari Al Hasan,‏ 
dari Imran bin Hushain, dari Nabi SAW, seperti kisah ini: “Kami‏ 
katakan, “Haruskah kami melaksanakannya besok?” Beliau bersabda,‏ 
(Apakah) Allah melarang kalian melakukan riba lalu Dia‏ 
mengambilnya? "2‏ 


وره 30 3- 4 


A - ١295١‏ احم بی امان نا AD JEN‏ بن محمد تا روح بن 
GE‏ تما هام ن حَمٌان عن الْحَسن عَنْ عمران بن GP tea‏ 
gi NI DA s? 207 lul 7 2,‏ : 1 1 
E aa‏ بهذا وقال: يَنْهًاكم الله عن UM‏ وَيَقَبَلهُ منكم. 
Ahmad bin Sulaiman menceritakan kepada kami, Al‏ .1431 
Harits bin Muhammad menceritakan kepada kami, Rauh bin Ubadah‏ 
menceritakan kepada kami, Hisyam bin Hassan menceritakan kepada‏ 
kami, dari Al Hasan, dari Imran bin Hushain, dari Nabi SAW, hadits‏ 
ini, dan beliau bersabda, “(Apakah) Allah melarang kalian melakukan‏ 
riba dan menerimanya dari kalian?” 3‏ 


61. Bab Kadar Jarak yang Membolehkan Menggashar Shalat dan 


Kadar Waktunya 
نا‎ asii إسماعيل‎ AE أَحَمَدَ بن مُحَمّد بن زيّاد»‎ AS - ۲ 
عَنْ عبد الوَهّاب بن مُجَاهد‎ NE Jera بن الْعَلاَء با‎ LAN 
< 9 ره ّمه‎ 


142 Lihat takhrij hadits no. 1426. 
1403 Lihat keterangan yang lalu. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


DGS MAKA من أربعة برد من‎ A لا تقصرؤا الصّلاة في‎ aa أهل‎ 
1432. Ahmad bin Muhammad bin Ziyad menceritakan kepada 

kami, Abu Isma'il At-Tirmidzi menceritakan kepada kami, Ibrahim 
bin Al ‘Ala’ menceritakan kepada kami, Isma'il bin Ayyasy 
menceritakan kepada kami, dari Abdul Wahhab bin Mujahid, dari 
ayahnya, dari “Atha' bin Abu Rabah, dari Ibnu Abbas, bahwa 
Rasulullah SAW bersabda, “Wahai penduduk Makkah, janganlah 


kalian mengashar shalat pada jarak yang kurang dari empat 
burud"“ dari Makkah hingga "هړ ړول‎ 


نه ے مه 3 د مع و رن 
خبرنا عبد الله بن محمد 


5 
نا 


وحصين» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: UP‏ مع رَسُوْل الله ول 


فقا سَبْعَ عَشْرَةَ aki‏ الصَّلاَة. قال ابن عَبّاسِ: 3 إذا سَافرنا 256 
سبع عشرَة قصرئاء وإذا زذنا MEA‏ 

1433. Yahya bin Muhammad bin Sha'id dan Abdullah bin 
Muhammad bin Abdul Aziz mengabarkan kepada kami dengan cara 
dibacakan kepadanya, keduanya mengatakan: Luwain menceritakan 
kepada kami, Abu Awanah menceritakan kepada kami, dari Ashim 
dan Hushain, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia menuturkan, “Kami 
bepergian bersama Rasulullah SAW, lalu beliau tinggal selama tujuh 
belas (hari) dengan menggashar shalat.” Ibnu Abbas juga mengatakan, 
“Kami juga bila bepergian dan tinggal selama tujuh belas (hari), kami 
menggashar (shalat), dan bila lebih (dari itu) kami menyempurnakan 
(shalat). 406 . 


1404 Satu burud adalah enam belas farsakh. 

1405 Tsnadnya lemah: HR. Al Baihaqi (3/137); Ath-Thabrani (3/112) dari Isma'il bin 
Ayyasy. Saya katakan: Isma'il bin Ayyasy jujur dalam meriwayatkan dari 
penduduk negerinya sendiri, namun dari yang lainnya kacau, dan riwayat ini 
termasuk di antaranya, sedangkan Abdul Wahhab bin Mujahid riwayatnya 
ditinggalkan dan dianggap dusta oleh Ats-Tsauri, 76 agrib (1/529). 

1406 Isnadnya shahih: HR. Abu Daud (1230) dari Hafsh. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


r, 


Gas — NY‏ عبد الله بن 7 محمد إن ae‏ کا شلف بن هشام» 
Gas‏ أبو Ai‏ عن el‏ عن D Se‏ عن ابن عباس قال: أقمنًا & 
رَسُول الله 8# في سفر pa‏ عَشْرَة ai‏ الصّلاة. قال ابن عَباس: وحن 
An Yati‏ فإن MEI C3)‏ 
Abdulalh bin Muhammad bin Abdul Aziz menceritakan‏ .1434 
kepada kami, Khalaf bin Hisyam menceritakan kepada kami, Abu‏ 
Syihab menceritakan kepada kami, dari Ashim, dari Ikrimah, dari Ibnu‏ 
Abbas, ia menuturkan, “Kami tinggal bersama Rasulullah SAW dalam‏ 
perjalanan kami selama tujuh belas (hari), (selama itu) kami‏ 
mengashar shalat.” Ibnu Abbas juga mengatakan, “Kami juga‏ 
menggashar (shalat bila tinggal) selama tujuh belas (hari), dan bila‏ 
lebih (dari itu) kami menyempurnakan (shalat).”" 0‏ 


62. Bab Menjamak Shalat dalam Perjalanan (Safar) 


Nero‏ جذتا ابو US en at‏ يك لْحْرْحَانِي 
په ٥ه‏ 8 ba o - AO,‏ .2 هاو 3030% o‏ ده وه <y‏ 
G‏ عبد الرزاق» عن ابن جحريج» حدئني حسين بن عبد الله بب عبيد الله بن 
عبّاسء عَنْ عكرمة وَعَنْ كريب Sp‏ ابن عَباس أن ابْنَ عباس قال: Sf‏ 
أخخير كم عَنْ صلا Jan‏ الله و في السفر؟ A‏ بَلى. قال: کان إذا 
8٠ 6 3 o Z,‏ 1 5 1 2 7 هه" 2 < 4 
راغت له الشَّمْسُ في مثزله جَمَعَ بَيْنَ الظهر وَالعَصر قبل أن يركب وإذا 


r 


5 درد دور‎ | “yen Ao P “A 7 br می م۸‎ oo اوا‎ art cof 
لم تزغ له في منزله سار حتى إذا حائت العصر نز فجمع بين الظهر‎ 
BG وَبِيْنَ العشاءء‎ GL pase في منزله‎ DKI LAS وَالعَصرء وَإِذا‎ 


و -r‏ 
٠‏ الع و لهس بر م 


ah N ۶ a AKNG 
لوم‎ Ce Sa aa ع موي‎ 


1407 Lihat keterangan yang lalu. Dikeluarkan oleh Al Bukhari pada bab menggashar 
shalat (1080) dengan lafazh bahwa beliau tinggal selama “sembilan belas” 
(hari). 


— Sunan Ad-Daraguthni 


1435. Abu Bakar An-Naisaburi menceritakan kepada kami, Al 
Hasan bin Yahya Al Jurjani menceritakan kepada kami, Abdurrazzag 
menceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraij, Husain bin Abdullah bin 
Ubaidullah bin Abbas menceritakan kepada kami, dari Ikrimah dan 
dari Kuraib maula Ibnu Abbas: Bahwa Ibnu Abbas mengatakan, 
“Maukah kalian aku beritahu tentang shalatnya Rasulullah SAW di 
dalam perjalanan?” “Tentu,” jawab kami. Ia pun menuturkan, “Adalah 
beliau, apabila matahari telah tergelincir ketika masih di rumahnya, 
beliau menjamak Zhuhur dengan Ashar sebelum menaiki (kendaraan), 
dan bila (matahari) belum tergelincir ketika beliau masih di rumahnya, 
maka beliau langsung berangkat, hingga ketika tiba waktu Ashar, 
beliau turun lalu menjamak Zhuhur dengan Ashar. Dan bila telah tiba 
waktu Maghrib ketika beliau masih di rumahnya, beliau menjamaknya 
dengan Isya, dan bila belum tiba waktunya ketika beliau masih di 
rumahnya, maliau (langsung) menaiki (kendaraan), hingga ketika tiba 
waktu Isya, beliau turun lalu menjamak keduanya.” 


Jp g o$ $ حَجَاج عن‎ Si h الْحَسَن: رَوَى‎ A الشيخ‎ JG 


خبرني حسين» عن a is‏ ابن عباس. وَرَوَاهُ iji oui‏ 
E a a‏ ورواه عبد 
ea‏ عَنِ اين ري عن هشاع ن عرو عن سين عن کربب 
عن ابن عباس. وَكُلْهُمْ نات امل أ aan‏ 
من هام بي ڪرو ن خسن فول علد oh‏ نمي gik‏ 


و مه 


Pra CP بان‎ FS SEN مه كقول عبد‎ Ba WS 
lai من عکرمة ومن کرب‎ ata ijab SKA سن وا مل‎ 
مره عتتا يا حرو بد الاق‎ LI OBS sp عن ان‎ 


ر 9 


han بن أبي رواد‎ A حَجَاج‎ > Jp وَحْدَهُ‎ LS عَنْ‎ Sh A 


14% Isnadnya lemah: Saya katakan: Husain bin Abdulalh lemah, At-Tagrib (1/177). 


Sunan Ad-Daraguthni — 


وحده E‏ عن ابن عباس کقول Gat oi oG‏ وصح z‏ الأقاريل 


AE كلهًا. والله‎ 
Syaikh Abu Al Hasan (Ad-Daraguthni) mengatakan: Hadits ini 
diriwayatkan juga oleh Hajjaj dari Ibnu Juraij, ia mengatakan: Husain 
mengabarkan kepadaku, dari Kuraib saja, dari Ibnu Abbas. 
Diriwayatkan juga oleh Utsman bin Umar, dari Ibnu Juraij, dari 
Husain, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas. Diriwayatkan juga oleh Abdul 
Majid, dari Ibnu Juraij, dari Hisyam bin Urwah, dari Husain, dari 
Kuraib, dari Ibnu Abbas. Semuanya tsigah. Maka kemungkinannya 
Ibnu Juraij pertama kali mendengarnya dari Hisyam bin Urwah dari 
Husain seperti redaksi (yang dikemukakan) Abdul Malik darinya. 
Kemudian Ibnu Juraij berjumpa dengan Husain, lalu ia mendengar 
darinya seperti redaksi (yang dikemukakan) Abdurrazzag dan Hajjaj 
dari Ibnu Juraij (yaitu): Husain menceritakan kepadaku. Kemungkinan 
juga Husain mendengarnya dari Ikrimah dan dari Kuraib juga, dari 
Ibnu Abbas, jadi kadang ia menceritakannya dari keduanya 
sebagaimana riwayat  Abdurrazzag darinya, dan kadang 
(meriwayatkannya) dari Kuraib saja sebagaimana redaksi (yang 
dikemukakan) Hajjaj dan Ibnu Abi Rawwad, dan kadang juga 
(meriwayatkannya) dari Ikrimah saja, dari Ibnu Abbas sebagaimana 
redaksi (yang dikemukakan) Utsman bin Umar. Semua redaksi itu 
Shahih. Wallahu a'lam. 


سا چب 


La سعد‎ AE المُحاربيء‎ USG القاسم بن‎ In Ea - VEYA 
عن خسن ني يد ل‎ SAS عن ان‎ EN کا "ېز ځالد‎ ٩ BI 
CAN قال: کان رَسُوْل الله 8# إذا راغت‎ AS ابن‎ é Sekat 
Sai 8 ارګځل قبل أن‎ Er Aa a ai ke 


RAY 3‏ 5 في وَقت 4 


1436. Muhammad bin Al Qasim bin Zakariyya Al Muharibi 
menceritakan kepada kami, Abu Sa'id Al Asyajj menceritakan kepada 
kami, Abu Khalid Al Ahmar menceritakan kepada kami, dari Ibnu 


— Sunan Ad-Daraguthni 


Ajlan, dari Husain bin Abdullah, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia 
mengatakan, “Adalah Rasulullah SAW, apabila matahari telah 
tergelincir, beliau shalat Zuhur dengan Ashar, dan bila berangkat 
sebelum tergelincir, beliau menangguhkannya hingga melaksanakan 
keduanya pada waktu Ashar.” 


9 


-2 کیہ‎ 
علي‎ yA Wib - ۷ 


ne الذوري» تتا عَبْدَ الله بن يئ بَذر الذوري» تنا يی بن يمان‎ 
اك ات ري ې ده د وو دم 5 و ر ر‎ a > E 
الشّمس لم يرتحل حَتّى يصلى‎ IG YA JF قال: كان النبي هه إذا‎ 
صلى كل واحدة لوقتهَا.‎ JII قبل‎ JUN وإذا‎ all 
1437. Abu Ali Isma'il bin Muhammad Ash-Shaffar 
menceritakan kepada kami, Abbas Ad-Duri menceritakan kepada 
kami, Abdullah bin Abu Badr Ad-Duri menceritakan kepada kami, 
Yahya bin Al Yaman menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin 
Ajlan, dari Husain bin Abdullah, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia 
mengatakan, “Adalah Nabi SAW, apabila singgah di suatu tempat 
ketika matahari tergelincir, beliau tidak terus berangkat hingga shalat 
Ashar (dulu), dan bila berangkat sebelum tergelincir, beliau 
melaksanakan masing-masing (shalat) pada waktunya.” "10 


قيس کنا 303 ő o‏ اا ۀ# يپ ۴ ده هو وم ol‏ 
GI - ٨‏ العباس بْنْ عبد السميع الهاشمي» E‏ الحسين بن الهيثم 
بن مَاهَان cas il‏ تما حال بن عبد É S‏ مُوْسى بن رَبيعَة» عن 


ابن الهّاد عَنْ a‏ عكرمّة» عن ابْن عباس قال: كان 

e 1٨ $ 1 0 9 3 5 1 3 9 r 3٩ A 6 

عه ` 1 7 gre -p‏ . ,05 وار ودع روم LA‏ سروس o‏ 

a بين الظهر‎ Li الله 8# إذا ارئحل حين تريغ الشمْس‎ iyah 
409 Lihat keterangan yang lalu. 


1410 Jsnadnya lemah: karena kelemahan Husain bin Abdullah. Lihat keterangan 
yang lalu. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


sad c3 َلك إلى‎ pi GS Jaa Gr, 

1438. Al Abbas bin Abdus Sami’ Al Hasyimi menceritakan 
kepada kami, Al Husain bin Al Hutsaim bin Mahan Abu Ar-Rabi” 
menceritakan kepada kami, Khalid bin Abdus Salam menceritakan 
kepada kami, Musa bin Rabi'ah menceritakan kepada kami, dari Ibnu 
Al Had, dari Husain bin Abdullah, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia 
mengatakan, “Adalah Rasulullah SAW, apabila berangkat ketika 
matahari tergelincir, beliau menjamak Zhuhur dengan Ashar, dan bila 


berangkat sebelum itu, beliau menangguhkan hingga waktu 
Ashar 3۱ 


id GL - ٩‏ بن إسماعيل» تتا الحَسَنْ بن محمد بن 
y ai‏ کا شَبَابَة کا الت عَنْ عُقَبٌل عن ابْن شهَاب» عن نس قال: 


غا سه و y‏ چت 2 مر EE‏ د ° < 2 
کان رَسُوْل الله 8 إذا أرَادَ أن يَحْمَعَ بَيْنَ الظهر َالْعَصْر في السفر GAN‏ 
Au‏ مه 58 < 7- ý iki aiae e‏ 

1439. Al Husain bin Isma'il menceritakan kepada kami, Al 

Hasan bin Muhammad bin Ash-Shabbah menceritakan kepada kami, 
Syababah menceritakan kepada kami, Al-Laits menceritakan kepada 
kami, dari Ugail, dari Ibnu Syihab, dari Anas, ia mengatakan, “Adalah 
Rasulullah SAW, apabila hendak menjamak Zhuhur dengan Ashar 


dalam perjalanan, beliau menangguhkan hingga mamasuki permulaan 
waktu Ashar. "2 


کا ا او 14 سمل افص إن مول دای 
í 3 -‏ 35 


بن OKE‏ 5 7 و بن a‏ عن WA‏ : عن ابن شهاب ah‏ حخدنه 
i‏ أن J‏ الله ف كان ذا ارتحل قبل أن ريغ الشّمْس» سَارَ 


41 Lihat keterangan yang lalu. 
u Isnadnya shahih. 


— Sunan Ad-Daraquthni 


GP < لم برحل‎ ARE UR ja pani JAS -5 
د ذهب.‎ 85 A اسمس‎ 

1440. Al Husain bin Ism'ail menceritakan kepada kami, Al 
Fadhl bin Sahl menceritakan kepada kami, Yahya bin Ghailan 
menceritakan kepada kami, Mufadhdhal bin Fadhalah menceritakan 
kepada kami, dari Ugail, dari Ibnu Syihab, bahwa ia menyampaikan 
hadits kepadanya dari Anas: “Bahwa apabila Rasulullah SAW 
berangkat sebelum tergelincirnya matahari, beliau berjalan hingga 
memasuki waktu Ashar, lalu beliau turun kemudian menjamak 
keduanya (Zhuhur dengan Ashar), dan bila belum berangkat hingga 


tergelincirnya matahari, beliau shalat Zhuhur kemudian 
berangkat.” 3 


3 وو 8-3 : ع مع ممم 2 


۱ -- حلا علي Kawa Hi‏ المصرِي» تنا هاشم بن Sad gg‏ 
تنا عَبْدُ الله بْنُ صَالح د تنا dan SN, SNN, jai‏ عَنْ ajib‏ عَن ابن 


وسر مه س 


شهاب» aa‏ و of:‏ رول الله 5 كان إن ارد أن يشيع بين 
Dot -wt‏ و متت z‏ ده ebi‏ ورو راز 
الظهر AS) A jadi,‏ حتی يذل ja 5, ag‏ ىم يجمع بينهما.. 
Ali biin Muhammad Al Mishri menceritakan kepada‏ .1441 
kami, Hasyim bin Yunus Al Qashshar menceritakan kepada kami,‏ 
Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, Mufadhdhal, Al-Laits‏ 
dan Ibnu Lahi'ah menceritakan kepada kami, dari Ugail, dari Ibnu‏ 
Syihab, dari Anas bin Malik: “Bahwa apabila Rasulllah hendak‏ 
menjamak Zhuhur dengan Ashar, beliau menangguhkannya hingga‏ 
memasuki permulalan waktu Ashar kemudian beliau menjamak‏ 
keduanya.” 14 :‏ 


1413 Tsnadnya lemah: Saya katakan: Al Mufadhdhal bin Fadhalah bin Abu Umayyah 
lemah, 4t-Tagrib (2/272). 

1414 Isnadnya lemah: Saya katakan: Abdullah bin Shalih juru tulisnya Al-Laits 
jujur, namun banyak keliru, ditemukan dalam kitabnya adanya kelengahan, At- 
Tagrib (1/423). 


Sunan Ad-Daraguthni — 


© 2 یې سا رر وس 


Ne اداد‎ a 


e b 247 غه‎ 


SENA a Beta عن انم‎ 


CKS A من أَصْحَابه:‎ DLL ابت الشَّمْسْ ال لَهُ‎ ÓD SAN 
فقال الذي قال لَهُ‎ KA A صاحبة:‎ SIB سَاعَق‎ YK 
SS ga aait لا‎ Die a Sta 
لشئء من الصّلاة‎ SBY وكان‎ SMAN Feb IG سَاعَة‎ GRI غاب‎ | 
3 في في الس‎ NÉ بشىء من‎ SAI وقال‎ LA في‎ | 
! وَالْعشَاء جَمِيْعًا + خم ب نم قال:‎ LAI as فام‎ T 
aa Maba SEN چ يه‎ BEA PWA 


٠ ووو سَاعَق .رای على عفر اسك أن كنا‎ 
1442. Abu Mihanê bin Yahya bin Mina bin Sha'id 

dan Abu Bakar An-Naisaburi menceritakan kepada kami, keduanya 
mengatakan: Al Abbas bin Al Walid bin Mazyad Al Udzri 
menceritakan kepada kami di Bairut, ayahku mengabarkan kepadaku, 
Umar bin Muhammad bin Zaid mengabarkan kepada kami, Nafi' 
maula Abdullah bin Umar menceritakan kepadaku, dari Ibnu Umar: 
“Bahwa ia datang dari Makkah, lalu sampai kepadanya berita 
Shafiyyah binti Abu Ubaid, lalu ia menyegerakan perjalananan. | 
Setelah matahati terbenam, salah seorang sahabatnya berkata | 
kepadanya, “Shalat.” Ia diam saja, kemudian berjalan lagi sebentar, | 
lalu temannya berkata lagi kepadanya, “Shalat.” Ia tetap diam, lalu 
orang yang mengatakan shalat kepadanya berkata, “Sesungguhnya ia 
mengetahui suatu ilmu yang tidak aku ketahui.” Ia pun terus berjalan, 


LN 
“Tm 


— Sunan Ad-Daraguthni 


hingga ketika mega merah telah sirna sesaat, ia turun lalu 
melaksanakan shalat, dan tidak diserukan sesuatu pun dari shalat di 
dalam perjalanan itu.” An-Naisaburi menyebutkan dalam redaksinya: 
“Sesuatu pun dari shalat-shalat di dalam perjalanan itu” dan keduanya 
sama-sama menyebutkan (dalam redaksinya): “Lalu ia berdiri 
melaksanakan shalat Maghrib dijamak dengan Isya, kemudian 
berkata, “Sesungguhnya Rasulullah SAW, apabila beliau sedang 
tergesa-gesa perjalanannya, beliau menjamak Maghrib dengan Isya 
sesaat setelah sirnanya mega merah. Beliau pun pernah melaksanakan 
shalat di atas kendaraannya, ke mana pun kendaraannya menghadap 
ke situlah beliau shalat di dalam perjalanan.” Ia juga memberitahu 
mereka, bahwa Rasulullah SAW pernah melakukan itu.” 


روه ot‏ د رن وو 303 ,3 30 وا 


Ci - ESA‏ بو محمد بن صاعدء ثنا عَبَيْدُ الله انْ سعد ٿا عَمۍ 
حَدَننَا عَاصِمْ بن مُحَمَّد عَنْ أخيه عُمَرَ بْنِ مُحَمّد عَنْ افې عَنْ سالم 
y a A Gea‏ چو A am 2 oyi pe 2 pa TA aa‏ 
قال: کی عبد الله بن عُمَرَ حبر من صفية» SPAN‏ 
api BII‏ وقال: بَعْدَ أن غاب الشفق بساعَة. GIE‏ وَْب. 
Abu Muhammad bin Sha'id menceritakan kepada kami,‏ .1443 
Ubaidullah bin Sa'd menceritakan kepada kami, pamanku‏ 
menceritakan kepada kami, Ashim bin Muhammad menceritakan‏ 
kepada kami, dari saudaranya yakni Umar bin Muhammad, dari Nafi’,‏ 
dari Salim, ia mengatakan: “Berita dari Shafiyyah sampai kepada Ibnu‏ 
Umar, maka ia menyegerakan perjalanan” kemudian dikemukakan‏ 
dari Nabi SAW seperti itu, dan ia menyebutkan: “Sesaat setelah‏ 
sirnanya mega merah.”!“!6 Ibnu Wahb menguatkannya.‏ 


ې 


4 در ور لوده‎ KH A o ° bs . هم‎ PANA 0 
G بن محمد بن سعد تا المئذر بن محمد‎ dasi Bab - ٤ 
s r r 


P) r 


. ٤ o ss. 31 م لا ه‎ ° o s? چم و روو وو‎ 0 É X o f 
أبي» ٿا أبي» ثنا محمد بن الحسين بن علي بن الحسين» حدثني أبي»‎ 


MIS Isnadnya shahih: HR. Al Bukhari pada bab Menggashar Shalat dan Muslim 
dalam kitab Musafir, hadits no. 43. 
MIS Lihat keterangan yang lalu. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


Leg 


عن ابه عن جَدٌه عن علي ڪه GA ANAN MENGA‏ 


Te‏ ون 3 P E en 0 s sg P.‏ 22 ا ا 
تزول الشمس» جمع AN m3)‏ وإذا مَل لَه الس “Sah‏ الظهر وعجل 
pra)‏ ثم جمع بيتهما. 

1444. Ahmad bin Muhammad bin Sa'id menceritakan kepada 

kami, Al Mundzir bin Muhammad menceritakan kepada kami, ayahku 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al Husain bin Ali bin Al 
Husain menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada 
kami, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Ali RA, ia mengatakan, 
“Adalah Nabi SAW, apabila bepergian ketika tergelincirnya matahari, 
beliau menjamak Zhuhur dengan Ashar, dan bila perjalanannya 


panjang, beliau menangguhkan Zhuhur dan memajukan Ashar hingga 
menjamak keduanya.” 


D الأغلى 3 وَاصل‎ KEN مُحَمّد بْنُ صاعد‎ gi Bis - ٥ 


ساد يند وم AN - o -2 33230 X o Á 8 02. o‏ سا 
Ci,‏ بو بكر Ea LA‏ عبد الله بن محمد بن شاكر قالاً: Was‏ 
دس هم و اک £ As‏ و e‏ 3 ه E BANG o y M‏ 0 2 وک 
يحيى بن دم» ننا سفيان الثوري» عن عبيد الله بن عمر وموسى بن LAS‏ 
لس هم ده مه سو کې - ۰ E A a A‏ د Ti‏ ای 
PI‏ بن سَعيّْد عَنْ افع عن ان عُمَرَ قال: كان رَسُول الله Wb‏ إذا 
حَدَّ به a GEN‏ المَعْرب والعشاء. قال سفيّان بَعْدَ في حدیْث 
5 ى o‏ 


PAN sajan في‎ a ريع‎ A خی بن ستعيد:‎ 
Pena 


1445. Abu Muhammad bin Sha'id menceritakan kepada kami, 
Abdul A’la bin Washil menceritakan kepada kami {h} Abu Bakar An- 
Naisaburi menceritakan kepada kami, Abdullah bin Muhammad bin 
Syakir menceritakan kepada kami, keduanya mengatakan: Yahya bin 
Adam menceritakan kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri menceritakan 


MI? Isnadnya lemah sekali: Saya katakan: Al Mundzir bin Muhammad tidak 
dikenal, demikian yang dikatakan oleh Ad-Daraguthni, dan kakeknya juga 
tidak dikenal. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


kepada kami, dari Ubaidullah bin Umar, Musa bin Ugbah dan Yahya 
bin Sa'id, dari Nafi’, dari Ibnu Umar, ia mengatakan, “Adalah 
Rasulullah SAW, apabila tergesa-gesa perjalanannya, beliau 


menjamak Maghrib dengan Isya.” “8 Selanjutnya Sufyan 


menyebutkan dalam hadits Yahya bn Sa'id: “Hingga seperempat 
malam” Ibnu Sha'id menyebutkan di dalam haditsnya: Salah seorang 
dari mereka menyebutkan di dalam haditsnya: “Hingga seperempat 
malam.” 


EA - 45‏ أبي داو AE‏ بِْ عَاصمء تنا یی بن GI‏ 

ثنا سفيان» عن موسى بن عقبة Meng‏ بن سعيد» عن JP U‏ ابن عم 

JA Gi Sa‏ يسوي 

1446. Ibnu Abdi Daud menceritakan kepada kami, Muhammad 

bin Ashim menceritakan kepada kami, Yahya bin Adam menceritakan 

kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, dari Musa bin 

Ugbah dan Yahya bin Sa'id, dari Nafi”, dari Ibnu Umar, dari Nabi 
SAW, seperti yang dikemukakan An-Naisaburi.'"? 


EAN AAN‏ تحن الام ذاش sakadi‏ 0 او اوه 
کو ao fa‏ سن - o- D - o 07 D nd‏ سه £ o‏ 
° ره 3 NA‏ سه 0.123 ce‏ اک راو دح Bangtan Dia‏ 
اه که و نه َه وه - Zae DM‏ 
غزوة بوك إذا راغت GAN‏ قبل أن برحل حَمَع Ga‏ الظهر وَالعَطْرِ 
b, a °g 25 8 1 Z‏ م £ 24- 0 ت To‏ هره "د 
وإن JAS‏ قبل أن تريغ الشمس Galah AA‏ حتى ينزل للعصرء وفي 
الْمَغْرب مل NS‏ إن غابت الشّمْس قبل أن يرتحل جَمَعَ بين DI‏ 


z‏ اس اس 


1418 Isnadnya shahih: Lihat takhrij hadits no. 1442. 
1419 Lihat ketarangan yang lalu. 


Sunan Ad-Daraguthni — 1 


IS المَْرب خی‎ MH قبل أن تغيب الشمس‎ JI oh, pa 

4 ؤود ور و el‏ 

للعشاء ء نم يجمع بينهما. 

1447. Muhammad bin Yahya bin Midras As-Sulami 

menceritakan kepada kami, Abu Daud As-Sijistani menceritakan 
kepada kami, Yazid bin Khalid bin Yazid biin Abdullah bin Mauhib 
Ar-Ramli menceritakan kepada kami, Al Mufadhdhal bin Fadhalah 
menceritakan kepada kami, dari Al-Laits bin Sa'd, dari Hisyam bin 
Sa'd, dari Abu Az-Zubair, dari Abu Ath-Thufail, dari Mu'adz bin 
Jabal: “Bahwa ketika Rasulullah SAW dalam perang Tabuk, bila 
matahari telah tergelincir sebelum berangkat, beliau menjamak 
Zhuhur dengan Ashar, dan bila berangkat sebelum matahari 
tergelincir, beliau menangguhkan Zhuhur hingga beliau turun pada 
waktu Ashar. Untuk shalat Maghrib juga seperti itu, bila matahari 
telah terbenam sebelum berangkat, beliau menjamak Maghrib dengan 
Isya, dan bila berangkat sebelum matahari terbenam, beliau 
menangguhkan Maghrib hingga beliau turun pada waktu Isya 
kemudian menjamak keduanya.” 


2o A o-‏ 3 سا 


Mama SAS - ٨‏ بن AE An‏ بن 


وم سم 
5 رس وعم cor fo‏ 


القلانسي» ا NN‏ مَوْهَبء LNG‏ عَنْ pa‏ بن سعد بهذا 


تُحوه Af‏ يذ كر فيه ah‏ فضَالة. 

1448. Muhammad bin Isma'il Al Farisi menceritakan kepada 

kami, Ja'far bin Muhammad Al Oalanisi menceritakan kepada kami, 

Yazid bin Mauhib menceritakan kepada kami, Al-Laits menceritakan 

kepada kami, dari Hisyam bin Sa'd, riwayat ini, serupa itu, namun di 
dalamnya tidak disebutkan Al Mufadhdhal bin Fadhalah.' 2! 


420 Isnadnya lemah: Saya katakan: Di dalam sanadnya terdapat Al Mufadhdhal bin 


Fadhalah, ia lemah, At-Tagrib (2/272). Hadits ini aslinya terdapat di dalam 
Shahih Muslim kitab Musafir (52-53) dari Abu Az-Zubair. 


121 Lihat keterangan yang lalu. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


بأ 30 3 رن 


٩٥‏ - حَدَننَا AG‏ البَاقى بن قانع تتا عَبْدُ الله بن مُحَمّد بن علي 


و نشم وود پر ير تو و 232 


البلحي» تنا قتيبة (ح) وحدثنا محمد بن يحيى بن مرداس» نا ابو داود» 

-2 P 
Ji 

عامر بن AN‏ عن مُعَاذ بن حَبّل: أن BI‏ كان في غَزْوَة ثبُوكَ إذا 


2 


JAS‏ قبل أن تريغ A a‏ الظهرٌ > يَحْمَعَهَا مَمَ العصر فيصليهمًا 
م AH so‏ هر a‏ سه ے سه PS. Lap `o á‏ ا 22 يا 
جميعاء وإذا JSI‏ بعد ريغ الشمس صلى الظهرٌ gang‏ ثم سار وكان 


JPN يصليها مَعَ العشّاءء وإذا‎ LL AI pa DA قبل‎ JAS إذا‎ 
دَاوْدَ: هَذا لم‎ pl المَعْربِ. قال‎ pa بعد المَفرب عَجَل العشّاء فصلاهًا‎ 
يروه إلا قتيبة.‎ 
1449. Abdul Bagi bin Qani’ menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Muhammad bin Ali Al Balkhi menceritakan kepada 
kami, Outaibah menceritakan kepada kami {h} Muhammad bin Yahya 
bin Midras menceritakan kepada kami, Abu Daud menceritakan 
kepada kami, Outaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, Al-Laits 
menceritakan kepada kami, dari Yazid bin Abu Habib, dari Abu Ath- 
Thufail Amir bin Watsilah, dari Mu'adz bin Jabal: “Bahwa ketika 
Nabi SAW dalam perang Tabuk, bila bepergian sebelum 
tergelincirnya matahari, beliau menangguhkan Zhuhur hingga 
menjamaknya dengan Ashar lalu melaksanakan keduanya secara 
jamak, dan bila bepergian setelah tergelincirnya matahari, beliau 
shalat Zhuhur dan Ashar kemudian berangkat. Dan bila bepergian 
sebelum Maghrib, beliau menangguhkan Maghrib hingga 
melaksanakannya dengan Isya, dan bila berangkat setelah Maghrib. 
beliau memajukan Isya lalu melaksanakannya bersama Maghrib.” 
Abu Daud mengatakan, “Tidak ada yang meriwayatkan (redaksi) ini 
selain Outaibah.” 


4 3 
£ <o 7 è روس‎ PA 


ا o z I O „Ola‏ 25 پو o É > z‏ رو o‏ 
ننا قتيبة بن سعيد ننا الليث» عن يزيد بن أبي حبيب» عن أ 


1422 Isnadnya shahih: HR. Abu Daud (1220): At-Tirmidzi (553): Ahmad, Ibnu 
Hibban, Al Hakim, dan Al Baihagi, semuanya meriwayatkan dari Outaibah. 
At-Tirmidzi mengatakan, “Hasan gharib. Qutaibah meriwayatkannya 
sendirian.” 


Sunan Ad-Daraguthni — 


5 e e T AI 


1450. Abdul Bagi bin Qani’ menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Muhammad bin Ali Al Balkhi menceritakan kepada 
kami, Abu Bakar Al A'yun menceritakan kepada kami, Ali bin Al 
Madini menceritakan kepada kami, Ahmad bin Hanbal menceritakan 
kepada kami, Outaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, Al-Laits 
menceritakan kepada kami, hadits ini, seperti itu. “2” 


Gabah Ap — ١‏ بن E JA‏ بوس بن negi‏ ثنا وكين 
ag‏ عند ln a‏ لوكي SO Pap‏ 
Ka‏ وو فا سق نار کی إن 
غابت JB Om‏ لَهُ: الصّلاة» ES‏ حى إذا كاد GÉN Lani‏ تل 
DI Kai‏ 5 نه اظ كى غاب Ba‏ على :انمتا IG‏ کان 

رَسُوْلَ الله يي SI)‏ به حَاجَة K aa‏ 


1451. Al Husain bin Isma'il menceritakan kepada kami, Yusuf 
bin Musa menceritakan kepada kami, Waki' dan Jarir bin Abdul 
Hamid menceritakan kepada kami, lafazhnya dari Waki’, dari Al 
Fudhail bin Ghazwan, dari Nafi”, dari Ibnu Umar, ia menuturkan, 
“Disampaikan berita tentang Shafiyyah (yakni istrinya) ketika ia 
sedang dalam perjalanan, maka ia pun berjalan hingga ketika matahari 
terbenam, dikatakan kepadanya, “Shalat” Namun ia terus berjalan 
hingga ketika mega merah hampir sirna ia turun, lalu shalat Maghrib, 
kemudian menunggu hingga mega merah sirna, lalu shalat Isya, 
kemudian mengatakan, “Adalah Rasulullah SAW, apabila terdesak 
dengan suatu keperluan, beliau melakukan demikian.” 4 


42 Lihat keterangan yang lalu. 
۸۹ Isnadnya shahih: Telah dikemukakan seperti itu. Lihat keterangan yang lalu. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


هيل و صم هدم وه 5 


٢‏ حل 


Luar” هو‎ Jo وه‎ 


- 


نا محمد بن توح CA‏ نتا هارون بن سحاق 


| 


سر AN‏ ماش 30 03 PN Las‏ 8 £ و روو وعم l‏ ره سه o of‏ 
داو ثنا محمد بن عبيد المحاربي» نتا محمد بن فضيل» عن أبيه» عن 
r # er s‏ 


افع aa‏ وافدء عن ابن عمر :بهذا وقال: ی إذا کان قبل 


غيوب الشّفق IG‏ فصلى المَعْرب» ثُمَّ الْتَظرَ حَتَّى غاب الشفق فصا 
العشَاءء E‏ رَسُوْلَ الله 2 كان إِذَا Jin pie Jab‏ الذي 


8 or 


1452. Muhammad bin Nuh Al Jundaisaburi menceritakan 
kepada kami, Harun bin Ishag menceritakan kepada kami, Muhammad 
bin Fudhail menceritakan kepada kami (ط)‎ Muhammad bin Yahya bin 
Midras menceritakan kepada kami, Abu Daud menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Ubaid Al Muharibi menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Fudhail menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari 
Nafi” dan Abdulalh bin Wagid, dari Ibnu Umar, riwayat ini, dan ia 
menyebutkan: “Hingga saat sebelum sirnanya mega merah, ia turun 
lalu shalat Maghrib, kemudian menunggu hingga sirnanya mega 
merah lalu shalat Isya, kemudian mengatakan, “Sesungguhnya 
Rasulullah SAW, apabila tergesa-gesa, beliau melakukan seperti yang 
aku lakukan?” 


PAN‏ كو م اس هه روه 8 پر e 01? ° b? o‏ روس 
لاه - a‏ أبو بكر النيسابوري» أَخَبَرَني العباس بن الوليد بن مزيدء 
f‏ مر AA Lo Eo‏ ر رګم > EN O E‏ 
7 مه > 9 42423 Pd 2 on 22 Ti of SI.‏ م NG‏ 5 
عبد الله بن ab‏ وهو يريد أَرْضا له IP‏ منزلاء فأتاه رجحل فقال له: إن 
٩ PA‏ و ETE - ae 074 o‏ "وه 2 مرن د صا د کس نه 
صفية بنت أبي عبيد لما بها ولا اظن أن تدر كها. وذلك بعد العصرء 


3 05 Pan 5 3 “ 5 رو ووه‎ Sore رر براه‎ Tg 

قال: فخرج مسر ومعه Jer)‏ من قريشء» فسرنا حتى إذا غابت الشمس 
r r s 3 2 x‏ ” 

1423 Isnadnys shahih: HR. Abu Daud (1212) dari Ibnu Jabir. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


3 


کان Sa‏ بصاحبي PY‏ مُحَافظ على الصّلاة» فقلت فقلت: GK‏ فلم 
يلعفت و حَتَّى اٍذا کان من آخر IG ÉN‏ فصلى 
ah‏ 3 أقَامَ Sah‏ وقد تَوَارَى Kab BABI‏ بتا ar cail‏ 
ck‏ فقال: کان Ip‏ الله به َر صح AKA‏ 


1453. Abu Bakar An-Naisaburi menceritakan kepada kami, Al 
Abbas bin Al Walid bin Mazyad mengabarkan kepadaku, ayahku 
mengabarkan kepadaku, ia mengatakan: Aku mendengar Ibnu Jabir 
mengatakan: Nafi” menceritakan kepadaku, ia menuturkan, “Aku 
keluar bersama Abdullah bin Umar yang saat itu hendak menuju 
tanahnya, lalu ia singgah di suatu tempat singgah, kemudian seorang 
laki-laki mendatanginya dan menceritakan kepadanya, “Sesungguhnya 
Shafiyyah binti Abu Ubaid sakit keras, mungkin engkau tidak sempat 
menjumpainya.” Itu terjadi setelah Ashar, maka ia segera berangkat 
bersama seorang laki-laki Ouraisy, kami pun berangkat, hingga ketika 
matahari terbenam, yang mana sepengetahuanku bahwa ia memelihara 
shalat, maka aku katakan, “Shalat.” Namun ia tidak menoleh kepadaku 
dan terus berjalan seperti sebelumnya, hingga di pengujung mega 
merah (yakni hampir sirna) ia turun lalu shalat Maghrib, lalu 
melaksanakan shalat sementara mega merah telah sirna, lalu shalat 
Isya mengimami kami, kemudian ia berbalik ke arah kami lalu 
berkata, “Adalah Rasulullah SAW, apabila tergesa-gesa dengan 
sesuatu, beliau melakukan seperti demikian?.”1”9 


٤ه‏ ساد محمد بن د یحی بن مردّاس» نا أبو E‏ نا إبرَاهيم بن 


مود وروا و و اه 


Age P 


1454. Muhammad bin Yahya bin Mirdas menceritakan kepada 
kami, Abu Daud menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Musa 
menceritakan kepada kami, Isa bin Yunus menceritakan kepada kami, 


1426 Lihat keterangan yang lalu. Dikeluarkan oleh Abu Daud (1213) dari Abu Jabir. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


dari Ibnu Jabir, dari Nafi”, dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, serupa 


.. 1427 
itu. 


انا دلو د AG GA AAN‏ 
AS ap‏ عَطَافُ بن حال حَدَنيْ افع قال: ga aa‏ ابن RA‏ 


م هاس 


Gia‏ من AK‏ إا كنا GEN jara‏ امرخ على زوه 
GAS e ab Kan‏ وكان اذا غات PA‏ رل Lha e‏ 
ا کان لك اة ع أله ني da ian‏ لَهُ: الصَّلاةَ سار حى 


إذا كاد أن as‏ الشفق JY‏ فصلى» وغاب الشف نه ام AA da‏ 
یل JG i‏ هَكَذَا كنا a kai‏ رَسُرل BN‏ 


1455. Al Husain bin Ism’ail menceritakan kepada kami, 
Ahmad bin Manshur menceritakan kepada kami, Ibnu Abi Maryam 
menceritakan kepada kami, Aththaf bin Khalid menceritakan kepada 
kami, Nafi’ menceritakan kepadaku, ia menuturkan, “Kami berangkat 
dari Makkah bersama Ibnu Umar, hingga ketika kami di perjalanan, 
disampaikan berita sakitnya istrinya, yakni Shafiyyah, maka ia pun 
menyegerakan perjalanan, dan ketika matahari telah terbenam ia turun 
lalu shalat Maghrib, yang mana sebelumnya kami menduga bahwa 
malam itu ia lupa shalat, lalu kami katakan kepadanya, ‘Shalat.’ 
Namun ia terus berjalan hingga ketika mega merah hampir sirna ia 
turun lalu shalat, dan setelah mega merah sirna ia berdiri lalu shalat 
Isya, kemudian berbalik menghadap ke arah kami dan berkata, 
‘Beginilah kami pernah melakukannya bersama Rasulullah 
SAW? 1428 


Ana 


1427 Lihat keterangan yang lalu. 
428 Isnadnya lemah: Saya katakan: Athaf bin Khalid jujur namun tertuduh, At- 
Tagrib (2/52) 


Sunan Ad-Daraguthni — 


63. Bab Tata Cara Shalat dalam Perjalanan, Menjamak Dua 
Shalat Tanpa Udzur, dan Tata Cara Shalat di Perahu 


Bo 2 30 29 - 30 3G. 3 Aa 


دوت ا ا رن حامد تتا A‏ بن Kana‏ 
a‏ ٿا عَبْدُ الله ن داو عَنْ JAG‏ من pape Jai‏ 


ُرقانء عَنْ َيْمُونِ  OP Oa‏ ابن عباس بمثل حَدِيْثْ 


1456. Muhammad bin Harun Abu Hamid menceritakan kepada 
kami, Ibrahim bin Muhammad At-Taimi menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Daud menceritakan kepada kami, dari seorang laki-laki 
kalangan ahli hadits, dari Ja'far bin Burgan, dari Maimun bin Mihran, 
dari Ibnu Abbas, seperti hadits yang? 


۷ إبراهيم بن محّمد مه ee‏ د an‏ 335( عَنْ رَخُلِ من Jal‏ 


AP Oia gi DAR a HAKI 
BB يَحْشَى‎ Sy مره أن يُصَلَىَ قائماً‎ Bo عن متمد‎ Ma 


قال الدارقطني: يعني في ) Ai‏ فيه رجحل Sa‏ 


1457. disampaikan kepada kami oleh Ibrahim bin Muhammad, 
Ibnu Daud menceritakan kepada kami, dari seorang laki-laki warga 
Kufah dari Tsagif, dari Ja'far bin Burgan, dari Maimun bin Mahran, 
dari Ibnu Umar, dari Ja'far: “Bahwa Nabi SAW menyuruhnya shalat 
sambil berdiri kecuali bila takut tenggelam.” Ad-Daraguthni 
mengatakan, “Yakni di Perahu. Pada sanadnya ada seseorang yang 
majhul (tidak dikenal).” 


42 Isnadnya lemah: Di dalam sanadnya terdapat seseorang yang tidak diketahui, 
yaitu seorang laki-laki ahli hadits. 

1430 Isnadnya lemah: Di dalam sanadnya terdapat seseorang yang tidak diketahui, 
yaitu seseorang dari Kufah. HR. Ibnu Al Jauzi di dalam At-Tahgig (1/326) 
dengan isnad pengarang. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


حابر بن كردى» نتا 
و 302 Jo‏ و 3 Pa‏ سه مع Ae o > > os‏ و Pd To‏ 
حسين بن علوان الكلبي» ثنا جعفر بن برقان» عن Ogan‏ بن مهُران» عن 
o‏ سا a‏ 21 خا اا وا ان ال اه سه رور د lo‏ 8 ګن رد 
ابن عباس قال: لما بث رسول الله يي جعفر بْنَ أبي طالب إلى RAN‏ 


Q ir P‏ بخ : 2 2 0 سام ههه 
قال: یا رَسُولَ الله كيف Ga MA A TANNA‏ قائماء الا أن 
تحاف BAN‏ حسين بن علوان A‏ 
Ali bin Abdullah bin Mubasysyir menceritakan kepada‏ .1458 
kami, Jabir bin Kurdi menceritakan kepada kami, Husain bin Ulwan‏ 
Al Kalbi menceritakan kepada kami, Ja'far bin Burgan menceritakan‏ 
kepada kami, dari Maimun bin Mihran, dari Ibnu Abbas, ia‏ 
mengatakan, “Ketika Rasulullah SAW mengutus Ja'far bin Abu‏ 
Thalib ke Habasyah, ia berkata, “Wahai Rasulullah, bagaimana aku‏ 
shalat di perahu?” beliau menjawab, “Shalat di dalamnya dengan‏ 
berdiri, kecuali bila engkau takut tenggelam” 7 Husain bin Ulwan‏ 
matruk (hadtisnya ditinggalkan).‏ 


EA - 4‏ علي بن عبد الله بن مُبَشر نا ب 


or إن‎ 


calo من‎ SIA KAA E ١ 8 


A‏ 30 ه A EA‏ تو o‏ وره A‏ رو 3o‏ وو هه سه ocr‏ ° ف 
ٿا بشر بن فافي» ٿا أبو عيم» ٿا حعفر بن برقان» عن مَيْمُون بن مهران: 
SEE an an‏ سا 7 y TIANG‏ 
عن ابن عُمَرَ: سمل رسول الله 6# عن الصّلاة في السفيتة؟ قال: صّل 
قائما إلا أن تحاف BAN‏ 

1459. Abu Bakar Muhammad bin Musa bin Sahl Al Barbahari 
menceritakan kepada kami dari asalnya, Bisyr bin Fafi menceritakan 
kepada kami, Abu Nu'aim menceritakan kepada kami, Ja'far bin . 


Burgan menceritakan kepada kami, dari Maimun bin Mihran, dari 
Ibnu Umar: “Rasulullah SAW ditanya tentang shalat di perahu, beliau 


1431 Isnadnya sangat lemah: HR. Al Baihaqi (3/155); Al Hakim (1/275) dari jalur 
pengarang: Ibnu Al Jauzi di dalam A! ‘lal (1/413). Saya katakan: Tentang 
Husain bin Ulwan, menurut Yahya, “Agak (lemah)” Ali mengatakan, “Lemah 
sekali.” Abu Harim dan An-Nas'i mengatakan, “Riwayatnya ditinggalkan.” Al 
Mizan (2/2027). 


Sunan Ad-Daraguthni — 


menjawab, “Shalatlah sambil berdiri, kecuali engkau takut 
tenggelam” 2 


ge a و‎ gi ce ES ESE 


#0 A وير‎ 5 


بن الْجُتَيْد قالاً: ئا يعوب بن راهيم pada G‏ بِنْ ak‏ عَنْ cah‏ 
N N‏ عن اَي به قال: : مَنْ جَمَعَ بين 
ola‏ من عبر ASI Ap Ki‏ حش هذا ابو علي 
ډور Moo Ż‏ 


SD‏ متروك. 


1460. Abdul Wahhab bin Isa bin Abu Hayyah dan Ahmad bin 
Al Husain bin Al Junaid menceritakan kepada kami, keduanya 
mengatakan: Ya'gub bin Ibrahim menceritakan kepada kami, 
Mu 'tamir bin Sulaiman menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari 
Hajasy, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW, beliau 
bersabda, “Barangsiapa menjamak dua shalat tanpa udzur, maka ia 
telah mendatangi salah satu pintu dosa-dosa besar”? Hanasy 
adalah Abu Ali Ar-Rahabi, ia matruk (haditsnya ditinggalkan). 


64. Bab Tata Cara Shalat Sunnah di Perjalanan dan Menghadap 
Kiblat Ketika Shalat di atas Kendaraan 


رغ مه و Ta‏ 


BAL - 0١‏ عبد الوَهّاب بن عيْسى بن أب am‏ أبي» تنا إمْحًا 


1432 Isnadnya lemah: Lihat keterangan yang lalu. Keduanya dikeluarkan juga oleh 
Ibnu Al Jauzi di dalam A4t-Tahgig (1/326) dengan isnad pengarang. Saya 
katakan: Di dalam sanadnya terdapat Bisyr bin Fafa, ia lemah, Al Mizan 
(1/1215), Adz-Dzahabi menyebutkan haditsnya. 

Isnadnya sangat lemah: HR. At-Tirmidzi (188), Al Hakim (1/275); Al Baihaqi 
(3/169); Al Ugaili (1/248). Saya katakan: Tentang Hanasy Abu Ali, Al Bukhari 
mengatakan, “Haditsnya munkar, dan tidak boleh ditulis.” Al Ugaili 
mengatkaan, “Pada haditsnya, “Barangsiapa menjamak dua shalat ...” tidak 
ada riwayat penguatnya, tidak diketahui kecuali ini dan tidak ada asalnya. 
Sementara telah diriwayatkan secara shahih dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi 
SAW menjamak Zhuhur dengan Ashar.” Al hadits. 


1433 


— Sunan Ad-Daraguthni 


بن بي Jajal‏ 5 ربعي بن الجَارُود Pa‏ نا G‏ عرو = أبي 


بن 
GE‏ حَدَنيْ الْجَارُوْدُ بن أبي سَبْرَقَ EA‏ بن مالك: 
رول لله 2 کان | سَافرَ فَأَرَادَ أن abs‏ للصّلاة ة استقبل ب بتاقته akah‏ 
وک 
Abdul Wahhab bin Isa bin Abu Hayyah menceritakan‏ .1461 
kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, Ishag bin Abu Israil‏ 
menceritakan kepada kami, Rib'i bin Al Jarud Al Hudzali‏ 
menceritakan kepada kami, Amr bin Abu Al Hajjaj menceritakan‏ 
kepada kami, Al Jarud bin Abu Sabrah menceritakan kepadaku, Anas‏ 
bin Malik menceritakan kepadaku: “Bahwa apabila Rasulullah SAW‏ 
bepergian lalu hendak melaksanakan shalat sunnah, beliau menghadap‏ 
kiblat dengan kendaraan lalu bertakbir (yakni takbiratul ihram).‏ 


Si - ٧٢‏ حامد مُحَمَّدُ بن هَارُوْنَ الْحَضْرمي» نئا صر بن 
daa KS Ale‏ ن الْجَارُود بن ابي سَبْرَق حَدَتيْ عرو 


: فاه‎ Pi الحا عن‎ A5 ٣0 
سف‎ E أن يمل على‎ aa کان رشول‎ 


Menu La 

1462. Abu Hamid Muhammad bin Harun Al Hadhrami 
menceritakan kepada kami, Nashr bin Ali menceritakan kepada kami, 
Rib'i bin Abdullah bin Al Jarud bin Abu Sabrah menceritakan kepada 
kami, Amr bin Abu Al Hajjaj menceritakan kepada kami, dari Al, 
Jarud bin Abu Sabrah, dari Anas bin Malik, ia mengatakan, “Adalah 
Rasulullah SAW, apabila sedang dalam perjalanan dan hendak shalat 
di atas kendaraannya, beliau menghadap ke arah kiblat dan bertakbir, 
kemudian beliau shalat ke arah mana pun kendaraannya 


14% Isnadnya hasan: HR. Abu Daud (1225) dari Musaddad dari Rib'i bin Al Jarud 
dan Al Hudzalli. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


menghadap.” 5 


Jala 5 بن مرداس» ا أبو داو‎ BH مُحَمَّدُ‎ Ula - ۱٣٣ 
° مع . روو‎ 8 o PANA 
an 2. عمرو‎ a Pa 2? حدنا‎ 


Dean A... 0 


في کان seb au p‏ أن لذ رع ال باق رم o‏ : 


AN pai شه رمن‎ 


1463. Muhammad bin Yahya bin Midras menceritakan kepada 
kami, Abu Daud menceritakan kepada kami, Musaddad menceritakan 
kepada kami, Rib'i bin Abdullah bin Al Jarud menceritakan kepada 
kami, Amr bin Abu Al Hajjaj menceritakan kepadaku, Al Jarud bin 
Abu Sabrah menceritakan kepadaku, ia mengatakan: Anas bin Malik 
menceritakan kepadaku: “Bahwa apabila Rasulullah SAW sedang 
dalam perjalanan lalu hendak shalat sunnah, beliau menghadap ke 
arah kiblat dengan kendaraannya lalu bertakbir, kemudian beliau 
shalat ke arah mana pun kendaraannya menghadap. 0 


enak‏ ا ده 
عيب ن اِسْحَاق عَنْ هشام» عن أبي ) الي عَنْ حابر قال: , 2 pe‏ 


r 


© بتاک زح A‏ وخر عى ede‏ تلد غلوب عل 
P‏ ك AS DA‏ عَنْهُ لي: ما صتغت في 
Ha SI‏ كذا وکذا. قال: AU‏ ني أن ارد عَلَيِكَ إلا 
E‏ امل 


1464. Abdullah bin Muhammad bin Abdul Aziz menceritakan 
kepada kami, Daud bin Rusyaid menceritakan kepada kami, Syua'ib 


1435 Lihat keterangan yang lalu. 
436 Lihat keterangan yang lalu. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


o] 


bin Ishag menceritakan kepada kami, dari Hisyam, dari Abu Az- 
Zubair, dari Jabir, ia menuturkan, “Nabi SAW mengirimku untuk 
suatu keperluan, lalu aku kembali kepada beliau yang sedang di atas 
kendaraannya, aku pun mengucapkan salam kepadanya namun beliau 
tidak menjawab apa-apa, dan aku melihat beliau ruku dan sujud, lalu 
aku menunggunya, kemudian (setelah selesai) beliau bertanya, “Apa 
yang engkau lakukan pada keperluanmu?” Aku jawab, “Aku lakukan 
demikian dan demikian.” Lalu beliau bersabda, “Sesungguhnya tidak 
ada yang menghalangiku untuk menjawabmu, kecuali karena aku 
sedang shalat. nn 


65. Bab Shalatnya Orang Sakit Sambil Duduk Bersama Para 
Makmum 


“agar Aa SA A 

امد ن pa giae pe‏ 
á‏ سه .030 fT o‏ اسو وله و مه l‏ هرم هم 
Bp‏ تكد زر مد وروند اعد غ عرق 


r [4 


AWU)‏ وَكان Lút í‏ وَكان ITA‏ إلا pe‏ إلا بيده أن اسو 
فنَحْلس G kas‏ با LJ‏ ل 


1465. Al Husain bin Isma'il beken kepada kami, 
Muhammad bin Mu'awiyah Al Anmathi menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Salamah menceritakan kepada kami, dari Ibnu Ishag, 
dari Hisyam bin Urwah, dari Katsir bin As-Saib, dari Mahmud bin 
Labid, ia menuturkan, “Usaid bin Hudhair menderita sakit pada urat 
kakinya (dari pinggul hingga ujung kaki), ia adalah imam kami. 
Ketika keluar kepada kami, ia mengisyaratkan kepada kami dengan 
tangannya ‘duduklah’, maka kami pun duduk, lalu ia shalat 
mengimami kami sambil duduk dan kami pun duduk.” “38 


1437 Isnadnya hasan: HR. Al Bukhari dari Jabir dan Muslim dalam kitab Masjid- 
Masjid (37) dari Abu Az-Zubair. Saya katakan Abu Az-Zubair seorang 
mudallis dan meriwayatkan secara mu'an'an. 

438 Isnadnya shahih. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


PANA‏ هور ھم ه :۶ 3 ٩-۱ a‏ ع 3G.‏ وبي 


7آ - حَدَننَا HA‏ مُحَمّد ja ji‏ زياد ا an‏ 


غالب» تا مُحَمَّدُ بْنُ ستان DA‏ ْنَا شَرِيِك عَنْ إِبراهيم بن P‏ 
عن daa‏ عن Nga‏ الاب عن عائشّة ag‏ قالئ: KW‏ القاعد 
على النصف من صلاة القائم إلا المتربع. 

1466. Ahmad bin Muhammad bin Abdullah bin Ziyad 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ghalib menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Sinan Al Augi menceritakan kepada 
kami, Syarik menceritakan kepada kami, dari Ibrahim bin Muhajir, 
dari Mujahid, dari maulanya yakni As-Saib, dari Aisyah, ia 
menyandarkannya kepada Nabi SAW, ia mengatakan, “Shalatnya 


orang yang duduk adalah setengah dari shalatnya orang yang berdiri, 
kecuali yang bersila.”'?? 


Pi‏ و و ان ae‏ 2 29 ےم 
د ورس رس تادا و نو 
النّسَائِي» É‏ 5 هَارُونَ ن بن عبد ال اننا بو 545 CA‏ عَنْ حفص بن 
عا عن خط عاد A‏ كتير Aa‏ رات ت النبي 


کل ر Im‏ متربعا 


1467. Al Hasan bin Al Khadhir Al Mu'addil menceritakan 
kepada kami di Makkah, Abu Abdirrahman An-Nasa'i menceritakan 
kepada kami, Harun bin Abdullah menceritakan kepada kami, Abu 
Daud Al Hafari menceritakan kepada kami, dari Hafsh bin Ghiyats, 
dari Humaid, dari Abdullah bin Syagig, dari Aisyah, ia mengatakan, 
“Aku melihat Nabi SAW shalat sambil bersila.” 0 


1439 Isnadnya lemah: Saya katakan: Ibrahim bin Muhajir bin Mismar lemah, 44 
Tagrib (1/44). Disebutkan di dalam Athraf Al Asyarah, “Tidak masalah.” Asal 
hadits ini shahih, yaitu yang tanpa pengecualian. 

440 Isnadnya shahih: HR. An-Nasa'i (3/183); Ibnu Khuzaimah (1238) dari Abu 
Daud. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


1309 3 2 ورو و y‏ 


٤٨‏ - حَدَننَا عَبْدُ AA HN‏ بْن a‏ عُبَيْدُ الله 


a م‎ o 1 صر‎ 


e‏ اي GS‏ سلما عن مام إن غزرة بش Ol‏ عن 
عَائشة: أن رول الله ييه كان وَجعاء قا M‏ مر ابا کر ór hot‏ 


مم ص رم براه 


de BN pa‏ تعد علد ليقي ان بكر نام رمو ل الله 


ف با بكر وُو قاع KG‏ الاس وَهُوَ قائم. 
Abdullah bin Muhammad bin Abdul Aziz menceritakan‏ .1468 
kepada kami, Ubaidullah bin Muhammad Al Aisyi menceritakan‏ 
kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami, dari‏ 
Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah: “Bahwa ketika‏ 
Rasulullah SAW sedang sakit, beliau menyuruh Abu Bakar‏ 
mengimami orang-orang, lalu Rasulullah SAW merasa baikan, maka‏ 
beliau pun datang lalu duduk di sebelah Abu Bakar, kemudian‏ 
Rasulullah SAW mengimami Abu Bakar sambil duduk, sementara‏ 
Abu Bakar mengimami orang-orang sambil berdiri.”‏ 


SAS IÉ - ۹‏ ْ إسْمَاعيْل i‏ ا G‏ ابو هشام الرقاعي» i‏ م 
kk‏ کو وغ و 
Tadi Ka ۸‏ بل Pai ENYA‏ 
د وا 


5 Sr فَجَّاء فجَلسَ فَجَلْس إلى‎ UAS ca) 1G فتأخر أبؤ بک‎ T 


بكر فقراً Ket sasa oki; iya‏ من الور 

1469. Al Husain bin Isma'il Hae kepada kami, Abu 
Hisyam Ar-Rifa'i menceritakan kepada kami, Yahya bin Adam 
menceritakan kepada kami, Oais menceritakan kepada kami, dari 
Abdullah bin Abu As-Safar, dari Al Argam bin Syurahbil, dari Ibnu 


MI Isnadnya shahih: HR. Al Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi dan para penyusun 
kitab Sunan, dari Hammad bin Salamah. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


Abbas, dari Al Abbas bin Abdul Muththalib: “Bahwa ketika Nabi 
SAW sakit, beliau mengatakan, “Suruhlah Abu Bakar agar 
mengimami orang-orang.” Lalu Nabi SAW merasa baikan, maka 
beliau pun keluar dengan dipapah oleh dua laki-laki, lalu Abu Bakar 
mundur, namun beliau mengisyaratkan agar ia tetap di tempatnya. 
Beliau datang dan duduk di sebelah Abu Bakar, lalu beliau membaca 
surah mulai dari akhir bacaan Abu Bakar.” 


روځ -, PA 2 - o y o o‏ ره ° PA o‏ 
BH - ٧٠‏ بن عبد الله بن مبشرء ثنا مُحَمَدُ ip‏ حَربء ٿا 
۶ 4 


0 


lo 2 35038. 3 


محمد بن zeng‏ عن فان عن جابر» عن | SAN‏ قال: قال رسول 3 
2 دوه م + بمو 02 ٢ 2 TA 0 2 ” o‏ 04 - 03 
: لا يؤمن أحد ر ي جالسا. لم يروه غير حابر الجعفي عن الشعبي 
teost enie ٢ sor 4‏ ما و و 

وهو Saja‏ والحديث مرسل لا تقوم به حجة. 

1470. Ali bin Abdullah bin Mubasysyir menceritakan kepada 

kami, Muhammad bin Harb menceritakan kepada kami, Muhammad 
bin Rabi'ah menceritakan kepada kami, dari Sufyan, dari Jabir, dari 
Asy-Sya'bi, ia mengatakan, “Rasulullah SAW bersabda, “Tidak boleh 
ada seorang pun yang mengimami sambil duduk setelahku” ” “8 
Tidak ada yang meriwayatkannya selain Jabir Al Ju'fi dari Asy- 


Sya'bi, ia matruk (haditsnya ditinggalkan), dan hadits ini pun mursal, 
tidak dapat dijadikan argumen. 


66. Bab Shalat dengan Membawa Busur, Mengenakan Perisai 
Kulit, Mengenakan Sandal dan Membuang Sesuatu yang Bernajis 


BAL - ۱‏ 36 بن عبد الرّحْمَن الكاتب» ننا ابو سعد الاش با 
ور 3o‏ 2 هر 00 1 f‏ 2 


o Lee o e o - D bz 8 


Isnadnya lemah: Saya katakan: Abu Hisyam Muhammad bin Yazid bin 
Muhammad Al Ajli tidak kuat, At-Tagrib (2/217). 
Isnadnya lemah lagi mursal: HR. Al Baihagi (3/80). Saya katakan: Jabir Al 
Ju'fi lemah dan menganut faham Rafidhah, 4t-Tagrib (1/124). Sementara Asy- 
Sya”bi meriwayatkan secara mursal. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


pa‏ قال: ستل رسول الله HA‏ عن الصّلاة ذ في في القوْس Oa‏ فقال: 
اطرّح o'i‏ وَصّل في الْفَوْ سِ. 


1471. Yazdad bin Abdurrahman Al Katib menceritakan kepada 
kami, Abu Sa'id Al Asyajj menceritakan kepada kami, Ugbah bin 
Khalid menceritakan kepada kami, Musa bin Muhammad bin Ibrahim 
menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari Salamah bin Al Akwa’, 
ia mengatakan, “Rasulullah SAW ditanya tentang shalat dengan 
membawa busur dan mengenakan perisai kulit, beliau pun menjawab, 


“Tanggalkanlah perisai kulit dan shalatlah dengan membawa 
, دد‎ 4 


PA‏ 07 4 5 330% رمن 


دو AAA AG‏ إن چو AAN ID‏ ا ا aa‏ مس 


Ao. o - رمرم‎ 3 9 “aan ak 


PPT‏ لل ا 


r 


Úb gó ab o. دص و الله يي في َعليْه‎ gala 
قال:‎ Gbu حلعت‎ NG لم حلشم نلك فقو‎ EAE 
أثاني فقال: إن فيْهمًا دم حلمة.‎ BEE إن حبرل‎ 


1472. Abdullah bin Muhammad bin Abdul Aziz menceritakan 
kepada kami, Abu Ja'far Muhammad bin Abu Sumainah menceritakan 
kepada kami, Shalih bin Bayan menceritakan kepada kami, Furat bin 
As-Saib menceritakan kepada kami, dari Maimun bin Mihran, dari 
Ibnu Abbas, tentang ayat: “Pakailah pakaianmu yang indah di setiap 
memasuki masjid'(Os. Al A'raaf [7]: 31) ia mengatakan, “Shalat - 
dengan mengenakan sandal. Rasulullah SAW pernah mengerjakan 
shalat dengan mengenakan sepasang sandalnya, lalu beliau 
menanggalkannya dan orang-orang pun menanggalkan sandal mereka. 
Selesai shalat beliau bertanya, “Mengapa kalian menanggalkan sandal 


44 Isnadnya lemah: Saya katakan: Di dalam sanadnya terdapat Musa bin 
Muhammad bin Ibrahim, haditsnya munkar, 41-1 agrib (2/288). 


Sunan Ad-Daraguthni — 


kalian? mereka menjawab, “Kami melihatmu menanggalkan maka 
kami pun menanggalkan.” Beliau bersabda, “Sesungguhnya tadi Jibril 
AS mendatangiku dan mengatakan kepadaku bahwa pada (kedua 


sandalku) itu terdapat darah lintah/ulať 5 


67. Bab Makmum Menuntun Bacaan Imam Bila Ia Berhenti 
Ketika Membaca 


£ “دوا فرع م .و‎ aa RP هر هوو ر‎ a 
عبد الصمد بن علي» نا الفضل بن العبّاس الصّوّاف» أا‎ Ga - ۳ 


4 appa راه عر‎ o 4 ه‎ 230% y A عه‎ A AA So هم‎ r 
يحبى بن غيلان» آنا عبد الله بن بزيع» عن حميد» عن انس قال: کنا‎ 
.58 على الأئمّة على عهد رَسُول الله‎ pai 

1473. Abdush Shamad bin Ali menceritakan kepada kami, Al 

Fadhil bin Al Abbas Ash-Shawwaf menceritakan kepada kami, Yahya 
bin Ghailan memberitahukan kepada kami, Abdullah bin Bazi' 
memberitahukan kepada kami, dari Humaid, dari Anas, ia 


mengatakan, “Kami biasa membetulkan para imam pada masa 
Rasulullah SAW.” 


AH - ٤‏ عبد الله بن محمد بن عبد العزير» تا داود بن رُشَيْد ننا 


WG ۸‏ الاب : واس بن سٌالې عن SAI‏ عن الّارت عر 
علي قال: مَنْ فح عَلَى ENI‏ تكلم. مُحَمَدُ بن سَالم موك 


Pd 


1474. Abdullah bin Muhammad bin Abdul Aziz menceritakan 
kepada kami, Daud bin Rusyaid menceritakan kepada kami, Abu 
Hafsh Al Abbar menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin 


145 Isnadnya lemah sekali: Saya katakan: Shalih bin Bayan lemah, Al Mizan 
(2/3775). Sedangkan Faran bin As-Sa'ib menurut Ibnu Ma'in, “Tidak 
dianggap.” Al Mizan (4/6689). 

146 Isnadnya lemah: HR. Al Hakim (1/276) dari Abdush Shamad. Saya katakan: 
Tentang Abdullah bin Buzaigh, menurut Ad-Daraguthni, “Lemah, bukan 
matruk.” Sementara Ibnu Adi mengatakan, “Bukan argumen.” Al Mizan 
(3/4224). 


— Sunan Ad-Daraquthni 


Salim, dari Asy-Sya'bi, dari Al Harits, dari Ali, ia mengatakan, 
“Barangsiapa membetulkan pada (bacaan) imam, maka ia telah 
berbicara.” Muhammad bin Salim matruk (riwayatnya 
ditinggalkan). 


هو رھ o‏ شاع و و رواو ار 


رس Ed PA EAE E AE E‏ 
٥‏ - حدنا أحمد بن إسحاق بن البهلول» نا عباد بن يعقوب» نا 


a‏ ابي Bilal‏ عن الحَارثء عَنْ علي قال: هو کلام. يعني 

الفتح على الإمام. 

1475. Ahmad bin Ishaq bin Al Buhlul menceritakan kepada 

kami, Abbad bin Ya’qub menceritakan kepada kami, Syarik 

menceritakan kepada kami, dari Abu Ishaq, dari Al Harits, dari Ali, ia 

mengatakan, “Itu adalah pembicaraan.” Yakni membetulkan (bacaan) 
1 
imam. 


r 


ورول سنا 


E - ١405‏ عبد الله بن محمد بن عبد العزيز» نا داود ip‏ رَشَيّد تنا 
r r r‏ - 4 م yg‏ 


5 A “3 هو م‎ 07 © © o Hg r o r 9 
السلمي» قال‎ JI عبد‎ Ki ار حفص» عن عطاء بن السّائب» عن‎ 
4 1 8 a 1 A 5 9 7 : r 2... < و‎ 
فأطعموة.‎ BAYI Kahan عَنْ على قال: إذا‎ ai 
1476. Abdullah bin Muhammad bin Abdul Aziz menceritakan 
kepada kami, Daud bin Rusyaid menceritakan kepada kami, Abu 
Hafsh menceritakan kepada kami, dari “Atha' bin As-Saib, dari Abu 
Abdirrahman As-Sulami, ia mengatakan: Ditunjukkan padaku dari 
Ali, ia mengatakan, “Bila imam meminta makan kepada kalian, maka 
berilah ia makan.” 


Isnadnya sangat lemah: Saya katakan: Muhammad bin Salim lemah, 478 
(2/163). Al Harits adalah Al A'war, ia sangat lemah. : 
Lihat keterangan yang lalu. 

Isnadnya lemah: Saya katakan: ‘Atha’ bn As-Saib jujur namun hafalannya 
kacau, At-Tagrib (4608). 


Sunan Ad-Daraguthni — 


- 
s 3‏ 
Pb aa‏ لزي 3 شا و رھ معي م 


6 ران ېک لاق ون 


r 
g Ir 


pan آي کنا‎ Al 0 فلما فرغ قلت: یا‎ A آية‎ PHAP a 


Ngah 0 قال‎ data d NG قال: لا. قلت:‎ Sia 


1477. Ali bin Abdullah bin Mubasysyir menceritakan kepada 
kami, Ahmad bin Sinan menceritakan kepada kami, Ya'gub bin 
Muhammad Az-Zuhri menceritakan kepada kami, Umar bin Najih 
menceritakan kepada kami, Abu Mu'adz menceritakan kepada kami, 
“dari Az-Zuhri, dari Abu Salamah, dari Ubay bin Ka'b, ia mengatakan, 
“Rasulullah SAW mengerjakan shalat lalu membaca sebuah surah, 
kemudian terlewat satu ayat darinya. Selesai shalat, aku berkata, 
“Wahai Rasulullah, ayat anu dan anu apakah dihapus?” beliau 
menjawab, “Tidak.” Aku berkata lagi, “Engkau tadi tidak 
membacanya.” Beliau bersabda, “Mengapa engkau tidak 
menuntunkannya (membacakannya) padaku?” 2 


. 30, 9° KA 


4 ډوو‎ E 4 Z سه‎ | . 4 5 
نا زياد اوت نا حارية بن هرم» نتا‎ A E ابن‎ ag = ١2 
بَمْضْهُمْ‎ Sah 8 الله‎ pa) Ne ) علض قال: كَانَ‎ A 
EN بَعْضا في‎ 
1478. Ibnu Mani? menceritakan kepada kami, Ziyad bin Ayyub 
menceritakan kepada kami, Jariyah bin Harim menceritakan kepada 
kami, Humaid Ath-Thawil menceritakan kepada kami, dari Anas, ia 


mengatakan, “Para sahabat Rasulullah SAW biasa saling menuntun 
(bacaan) sesama mereka di dalam shalat”! 


1450 Isnadnya lemah sekali: Saya katakan: Umar bin Najih lemah, dan Abu Mu'adz 
adalah Sulaiman bin Arqam, ia juga lemah, A#-Tagrib (1/322). 

1451 Isnadnya lemah: HR. Al Hakim (1/276). Saya katakan: Tentang Jariyah bin 
Haram, An-Nasa'i mengatakan, “Tidak kuat.” Ad-Daraguthni mengatakan, 
“Riwayatnya ditinggalkan.” Ibnu Adi mengatakan, “Hadits-haditsnya tidak 


— Sunan Ad-Daraguthni 


68. Bab Kadar Najis yang Membatalkan Shalat 


es کون‎ ás 


ا ور م 3 AN Sa 3 e-‏ 
ab - ٩‏ أبو عَبَيْد الله A‏ بْنْ عَمْرو بن OLES‏ بوا 6 


` 


حَدَنَنَا JK‏ بن حالد OA‏ القاسم بن مالك المرني» تا روح بن 
Hara‏ د o sae y‏ حم na‏ ا 2ت 2 nl ka‏ 
غطيف» عن الزهري» عن ابي سلمة عن ابي هريرة» عن النبي 26 Ju‏ 
g 3-3‏ 22 .وه لور - 3 BA‏ سار هابر o ° o. ec‏ 
عاد الصّلآة مِنْ قر AAN‏ من الدّم. حالف أَسَدُ D‏ في اسم روج 
lahi A : Ai d 3‏ , لو 1 33 ف 
Abu Ubaidullah Al Mu'addil Ahmad bin Amr bin‏ .1479 
Utsman menceritakan kepada kami di Wasith, Ammar bin Khalid At-‏ 
Tammar menceritakan kepada kami, Al Oasim bin Malik Al Muzani‏ 
menceritakan kepada kami, Rauh bin Ghuthaif menceritakan kepada‏ 
kami, dari Az-Zuhri, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dari Nabi‏ 
SAW, beliau bersabda, “Shalat diulangi karena adanya darah‏ 
seukuran dirham.”"”? Asad bin Amr menyelisihi penyebutan nama‏ 
Rauh bin Ghuthaif, yang mana ia menyebutnya Uthaif, namun ia‏ 
hanya mengira-ngira.‏ 


~o ے‎ ٨1 ه‎ 1# ٥ روګ و د‎ ú- د‎ fo ورم‎ PAN 


١م5١‏ - حدنا خمد إن محمد بن سعد نا يقرب بن رسف إن 


r d 


زيا تنا Hp‏ بن Kl dal‏ بْنُ عَرو» عَنْ n‏ الطائفي» عَنِ 
AA‏ سَلَمَة» عَنْ ابي RA‏ قال: قال رَسُوْل الله : ISI‏ کان 
في الثؤب MN‏ منّ الدٌ» عُسل LAI‏ وأعيدّت الصّلاة. 

1480. Ahmad bin Muhammad bin Sa'id Ecê a د‎ . 


kami, Ya'gub bin Yusuf bin Ziyad menceritakan kepada kami, Yusuf 
bin Buhlul menceritakan kepada kami, Asad bin Amr menceritakan 


mempunyai penguat dari para perawi tsiqah.” Al Mizan (1/1431). 

1452 Isnadnya sangat lemah: HR. Al Baihaqi (2/404); Ibnu Hibban di dalam Al 
Majruhin (1/298); Al Uqaili dan Ibnu Al Jauzi di dalam Al Maudzhu at; As- 
Suyuthi di dalam Al-La “li (2/30). Saya katakan: Rauh bin Ghuthaif haditsnya 
ditinggalkan. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


kepada kami, dari Ghuthaif Ath-Tha'ifi, dari Az-Zuhri, dari Abu 
Salamah, dari Abu Hurairah, ia mengatakan, “Rasulullah SAW 
bersabda, Jika pada pakaian terdapat darah seukuran dirham, maka 
pakaian itu harus dicuci dan shalatnya diulangi'. راد‎ 


SAH - ١‏ الحسن بن Sa É ras‏ بن إبراهيم بن يونُس» 


ES‏ وراو Th‏ 239 م 


تا محمد ب بن Cé eA‏ اس بن عمرو Aka‏ لم يروه عن عن AN‏ غير 
زو بن ahs‏ وهو SA‏ الْحَديْث. 


1481. Al Hasan bin Al Khadhir Sa kepada kami, 
Ishaq bin Ibrahim bin Yunus menceritakan kepada kami, Muhammad 
bin Adam menceritakan kepada kami, Asad bin Amr menceritakan 
kepada kami, hadits ini. Tidak ada yang meriwayatkannya dari Az- 
Zuhri selain Rauh bin Ghuthaif, namun ia matrukul hadits (haditsnya 
ditinggalkan). 


69. Bab Imam Telah Lebih Dulu Shalat daripada Makmum, 
Maka Basan yang Didapati dari Shalat Imam Adalah Permulaan 
Shalat Makmum 


o, 3 س 28۶ ومع‎ 5 Hn ve aa 


Bca بن‎ 333 6 HAN عبد‎ gi محمد‎ 


pal Us‏ وهو ل A‏ اوا وتان غا 
Ara‏ بْنِ KE‏ الرّحْمَنِء عَنْ مُجَاهد قال: قال ابن “As‏ إذا سم ألما 
pakani‏ عن يم يَمينكَ وَعَنْ شمّالك» ولا Ka AES‏ من SA ING‏ 


1482. Abdullah bin Muhammad bin Abdul Aziz menceritakan 
kepada kami, Daud bin Rusyaid menceritakan kepada kami, Abu 
Yazid Al Kharraz, yakni Khalid bin Hayyan Ar-Raggi menceritakan 
kepada kami, Ja'far bin Burgan menceritakan kepada kami, dari 
Khushaif bin Abdurrahman, dari Mujahid, ia mengatakan, “Ibnu Umar 


روم 07 4 


; عبد الله‎ Gis - ١ AY 


1453 Isnadnya lemah sekali: Lihat keterangan yang lalu. 
14%4 Lihat keterangan yang lalu. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


به 


berkata, “Bila imam telah salam, maka hendaklah engkau salam ke 
sebelah kananmu dan ke sebelah kirimu, dan janganlah engkau 
melakukan sesuatu dari shalatmu setelahnya” ۹۹ 


A 23 ÆA ŽŽ و ىم اس ده روه‎ PAN 
أبو بكر النيسابوري تا محمد بن يحبى» تا عبد‎ BH - ۷۳٣ 
مَعْمَرٌ عَنْ 3 أن على بْنَ أب طالب قال: ما أذ ركت مَعْ‎ dd ar 
CA) واقض ما سَبَقَكَ به من القرآن. قال:‎ BC Jl امام فَهُوَ‎ 


عَنْ قتَادَةَ عَنْ سَعيْد 5 LAN‏ مثل قول عَلي. 


1483. Abu Bakar An-Naisaburi menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Yahya menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq 
menceritakan kepada kami, Ma’mar memberitahukan kepada kami, 
dari Qatadah, bahwa Ali bin Abu Thalib mengatakan, “Apa yang 
engkau dapati bersama imam, maka itu adalah awal shalatmu, dan 
gadha'lah (sempurnakanlah) bacaan Al Qur'an yang terlewatkan 
darimu.” 56 Ia juga mengatakan: Ma'mar juga menceritakan kepada 
kami, dari Qatadah, dari Sa'id bin Al Musayyab, seperti ucapan Ali. 


سه هره رس a‏ 4 7 1 
JAWA agati K Gas - 4‏ ن حصن ايو سلب 


ا مُحَمَّدُ بن شُعَيْب قال: سألت الأوزاعي وسعيّد بْنَ عَبْد العَزيز فقالا: 

ai‏ ما أَذْرَكَ منْ صلاة الإمَام اول صلاته. 

1484. Abu Bakar An-Naisaburi menceritakan kepada kami, 

Isma'il bin Hashin Abu Sulaim menceritakan kepada kami, 

Muhammad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, ia mengatakan, 
“Aku tanyakan kepada Al Auza'i dan Sa'id bin Abdul Aziz, keduanya 

mengatakan, “Bagian yang didapati dari shalat imam dijadikan sebagai 


1455 Jsanadnya lemah: Saya katakan: Khalid bin Hayyan Ar-Raggi jujur namun 
sering keliru, At-Tagrib (1/213), sementara Khusahif bin Abdurrahman jujur 
namun hafalannya buruk, di akhir usianya hafalannya kacau dan dituduh 
menganut kelompok murji'in, 4t-Tagrib (1/224). 

Mao Isnadnya shahih. | 


Sunan Ad-Daraguthni — (1033) 


awal shalatnya’. 7 


رو To - o3,‏ سن o7 o‏ 03 عه to.‏ 2 
Ba — ١ Ao‏ محمد بن مخلد Wa‏ حمدون بن عبّاد ابو جعفرء نا 


و 
2 


نس عضو ی واوق وا o s soloo ats‏ 23 لمعم 2- 
ALi‏ حدنا خارجة بن مصعب والمغيرة بن مسلم» کلاهماعن یونس؛ 
z r‏ يمه 4 


عن ye‏ قال: مرض رَسُول الله A BB‏ أبو بكر La‏ 
AI‏ تسعة اې ÓD‏ كان يوم >ú)‏ وښد لی فيه CA cai‏ 


Kd لف‎ kes ريد‎ gi ahy AI a ُهَادَى بَيْنَ‎ 
قاعدا.‎ 
1485. Muhammad bin Makhlad menceritakan kepada kami, 
Hamdun bin Abbad Abu Ja'far menceritakan kepada kami, Syababah 
menceritakan kepada kami, Kharijah bin Mush'ab dan Al Mughirah 
bin Muslim menceritakan kepada kami, keduanya dari Yunus, dari Al 
Hasan, ia menuturkan, “Rasulullah SAW sakit selama sepuluh hari, 
sementara Abu Bakar shalat mengimami orang-orang selama sembilan 
hari. Pada hari kesepuluh, Nabi SAW merasa baikan, maka beliau 
keluar dipapah oleh Al Fadhl bin Al Abbas dan Usamah bin Zaid, lalu 
beliau shalat di belakang Abu Bakar sambil duduk.” 


70. Bab Imam Telah Mewakili Bacaan Makmum 


r, 
Pa r 


1 - حَدنا حعفر ب م pa 9 Jaan‏ ومحّمد بن أ JI a‏ 
A Teri‏ وروم وو r‏ ور A‏ روه a?‏ 
قالا: GAS‏ محمود بن محمد المروزي» تتا سَمل بن الس beda‏ 
26 و سم 3 40 7 e 2 o‏ ° 4ه ka mk pa aa r e‏ 
ٿا اِسْمَاعيل ابن aie‏ عن ايوب عن أب الزبير» عَنْ جابر قال: قال 
Pi Ne ° 0 o 7 1 5‏ زو a‏ “ 
رسول الله h‏ : من صلى خَلف الامَام فقراءة الامَام له قرّاءة. هذا حديث 
Lihat keterangan yang lalu.‏ 1457 


58 Isnadnya hasan lagi mursal: Lihat takhrij hadits no. 468. Al Hasan adalah 
tabi'i, ia meriwayatkannya secara mursal. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


KN‏ بن AA‏ تروك 


1486. Ja'far bin Muhammad bin Nushair dan Muhammad bin 
Ahmad bin Al Hasan menceritakan kepada kami, keduanya 
mengatakan: Mahmud bin Muhammad Al Marwazi menceritakan 
kepada kami, Sahl bin Al Abbas At-Tirmidzi menceritakan kepada 
kami, Isma'il bin Ulayyah menceritakan kepada kami, dari Ayyub, 
dari Abu Az-Zubair, dari Jabir, ia mengatakan, “Rasulullah SAW 
bersabda, “Barangsiapa shalat di belakang Imam, maka bacaan imam 
adalah bacaannya”? Ini hadits munkar, dan Sahl bin Al Abbas 
matruk (riwayatnya ditinggalkan). 


سين 3 رنه 30 


Bab - ٧‏ إن KB cab‏ علي gi‏ بتلماد 
ang‏ أَحْمَدُ بن سار SA‏ 6 عَبْدَاذ عَنْ roe‏ عن 
رب کن تائ ن غ فل ال ل لله 8 مَنْ صَلَى a‏ 
op et 1‏ قر iG i puyi‏ قال بو الْحَسَن: َف وَهُم. والصواب عَنْ 

يوب وَعَن ابن Ga‏ 


f 1487. Muhammad bin Makhlad menceritakan kepada kami, 
Ahmad bin Ali bin Salman Al Marwazi menceritakan kepada kami, 
Ahmad bin Sayyar Al Marwazi mengabarkan kepada kami, Abdan 
menceritakan kepada kami, dari Kharijah, dari Ayyub, dari Nafi’, dari 
Ibnu Umar, ia mengatakan, “Rasulullah SAW bersabda, ‘Barangsiapa 
shalat di belakang seorang imam, maka bacaan imam adalah 
bacaannya””" Abu Al Hasan mengatakan, “Marfu 'nya ini hanya 
asumsi (perkiraan). Yang benar adalah dari Ayyub dan juga dari Ibnu 

Ulayyah. < 


1459 Tsnadnya lemah sekali: HR. Ibnu Al Jauzi di dalam At-Tahgig (1/364). Saya 
katakan: Sahl bin Al Abbas lemah, dan Abu Az-Zubair adalah mudallis dan 
meriwayatkan secara mu 'an'an. 

Lihat keterangan yang lalu. Kharijah bin Mush'ab riwayatnya AN da ia 
mentadlis hadits dari para pendusta. Ada yang mengatakan bahwa Ibnu Ma'in 
mencapnya pendusta, 4t-Tagrib (1/211). 


Sunan Ad-Daraguthni — 


ي ما رن مھ 30 2 lo‏ %4 30-2 


JE بْنِ‎ LA ثنا عَبْدُ الله بْنْ‎ cala ما ٿا مُحَمَّدُ بِنْ‎ - ٨ 


-0 9 ° A و هم‎ ož 7 Li 0 هوم‎ Z o Éo دص‎ 


PANI 


1488. yang Muhammad bin Makhlad menyampaikannya 
kepada kami, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada 
kami, ayahku menceritakan kepadaku, Isma'il bin Ulayyah 
menceritakan kepada kami, Ayyub menceritakan kepada kami, 
dariNafi” dan Anas bin Sirin, bahwa keduanya menyampaikan hadits 
dari Ibnu Umar, bahwa ia mengatakan tentang membaca di belakang 
imam, “Cukup bagimu bacaan imam.” 51 


Wi - 8‏ مُحَمَّدُ بن baa‏ نا أب اِسْمَاعل Anta‏ بن Jet‏ 


و و مس و وى 


: نتا محمد بن عاد زي 5 إِسْمَاعيْل‎ MANE 


o, 20 هوس‎ 2. 


بن A HI‏ عن 
PERET Dedi‏ أن رَسُوْلَ الله هي JG‏ 
من AS‏ فقراءة A‏ صح هَذَا عَنْ Sih Ika‏ به 


a A‏ بن عباد ya) JA SIN‏ ضعيف. 

1489. Muhammad bin Makhlad menceritakan kepada kami, 
Abu Isma'il Muhammad bin Isma'il At-Tirmidzi menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Abbad Ar-Razi menceritakan kepada kami, 
Isma'il bin Ibrahim At-Taimi menceritakan kepada kami, dari Suhail 
bin Abu Shalih, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah 
SAW bersabda, “Barangsiapa mempunyai imam, maka bacaan imam 
adalah bacaannya.” Tidak benar riwayat ini dari Suhail. 
Muhammad bin Abbad Ar-Razi meriwayatkannya sendirian dari 
Isma'il, dan ia lemah. 


1461 Isnadnya shahih: Lihat h. 330-331. 
1462 Isnadnya lemah: Takhrijnya telah dikemukakan pada hadits no. 1250. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


- 


ma AR محمد غارزت تا‎ AA 


بن ابي HUM Me AE MEA‏ کنا د 


of 


T‏ عن كثير بن مرة da‏ معت ISI ui‏ ل ا 
الله P‏ في 03 صَلاة pan is‏ فقال J5‏ من ٠‏ الأنصًا 
وَحَبَت. فالتفت إلى أبو AN‏ وکل اقرب الْقَوْم من فقال: يا كني 
ما أَرَى الإمَامَ اٍذا ga Al‏ إلا قد كفاهم. 

1490. Abu Hamid Muhammad bin Harun menceritakan kepada 

kami, Al Husain bin Isma'il bin Abu Al Mujalid menceritakan kepada 
kami, Hammad bin Khalid menceritakan kepada kami, dari 
Mu'awiyah bin Shalih, dari Abu Az-Zahiriyyah, dari Katsir bin 
Murrah, ia berkata: Aku mendengar Abu Darda mengatakan, “Aku 
tanyakan kepada Rasulullah SAW, “Apakah ada bacaan pada setiap 
shalat?” Beliau menjawab, “Ya”.” Lalu seorang laki-laki dari golongan 
Anshar mengatakan, “Itu harus? Maka Abu Darda menoleh ke 
arahku, saat itu aku adalah orang yang paling dekat posisinya, lalu ia 
berkata, “Wahai Katsir, aku tidak berpendapat bahwa apabila seorang 


imam mengimami suatu kaum melainkan ia (imam) telah mencukupi 
mereka”. 331463 


71. Bab Shalatnya Kaum Wanita Secara Berjama’ah dan Posisi 
Imam Mereka 


0 A ۰ 07 Lg .. £ 4 2 9 ه م‎ r نه‎ r 
MEE gyan أَحْمَدُ بن‎ E ag) SA ا‎ Wa - ۱ 
وَكَانَتْ‎ a حدتي»‎ a 1 ga 1 AI EA KA 
0 £ ٠ روه‎ ۶۶ dag 
لها أن ُهل دارهَا.‎ osf gB لله‎ Ipa) أن‎ tag 
1491. Abu Bakar An-Naisaburi menceritakan kepada kami, 
Ahmad bin Manshur menceritakan kepada kami, Abu Ahmad Az- 


"e Isnadnya lemah: Takhrijnya telah dikemukakan pada h. 332-333. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


Zubairi menceritakan kepada kami, Al Walid bin Jumai' menceritakan 
kepada kami, nenekku menceritakan kepadaku, dari Ummu Waragah 
yang pernah mengimami (kaum wanitanya): “Bahwa Rasulullah SAW 
mengizinkannya untuk mengimami para penghni rumahnya.” 4 


- 
0 


YA GA ٧‏ بكر اللتسابوْريك تا أحمد إن م: مو 


2 


o £‏ مر AN Bean na ie‏ مه هه á‏ - 0 سا 
ابي حکیم» Ui‏ سان ER aa‏ 
ai‏ قالّت: da AN‏ فقامَت بيهن في الصّلاة KE‏ 


1492. Abu Bakar An-Naisaburi 116 kepada kami, 
Ahmad bin Manshur menceritakan kepada kami, Yazid bin Abu 
Hakim menceritakan kepada kami, Sufyan mengabarkan kepada kami, 
Maisarah bin Habib An-Nahdi menceritakan kepadaku, dari Raithah 
Al Hanafiyyah, ia mengatakan, “Aisyah mengimami kami, ia berdiri 
di antara mereka ketika melaksanakan shalat fardhu.”!“? 


N 


SEP عَبْدُ‎ É السلمي»‎ Talag بن‎ SA CK HE - ۳٣ 
É ته‎ o مه‎ A ° سه م سه دھ مود‎ - z 
اننا اند‎ anan aa Ip dala Jen ip dal di 
رطا عَنْ‎ isi la حَديث راه‎ Aang سَلَمَةَ في صّلاة الْعَصْرٍ فقا مت‎ 


شام oO‏ دمر وم 


a‏ فيه» وحالفه الحفاظ شعبة Ang‏ يد وغيرهما. 


1493. Abu Bakar EE kepada kami, Ahmad bin 
Yusuf Al-Sulami menceritakan kepada kami, Abdurrazzag 
menceritakan kepada kami, Sufyan memberitahukan kepada kami, 
dari Ammar Ad-Duhni, dari Hujairah binti Hushain, ia mengatakan, 
“Ummu Salamah mengimami kami shalat Ashhar, ia berdiri di antara 
kami.”!““ Hadits yang diriwayatkan oleh Hajjaj bin Arthah dari 


Isnadnya lemah: HR. Abu Daud (591): Ahmad (6/405); Ibnu Al Jauzi di dalam 
At-Tahgig (1/313) dari Al Walid. Saya katakan: Neneknya Al Walid adalah 
Laila binti Malik, ia tidak diketahui kredibilitasnya, 4t-Tagrib (2/634). 
Isnadnya hasan: HR. Abdurrazzag di dalam Mushannafnya. 

Isnadnya hasan: HR. Abdurrazzag, Ibnu Abi Syaibah dan Asy-Syafi'i di dalam 
Musnadnya. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


ae enak و‎ 


221111111101112 


سی 


A 
f 


Qatadah, namun ia mengira-ngira, sementara para penghafal hadits, 
(di antaranya) Syu'bah, Sa'id dan yang lainnya menyelisihinya. 


-03 So 3 ۶ ه‎ 077 07 o هدم ووهاي اه‎ ٤ Zaz 


اا لدد د إن تعر إن Mn cak‏ وس د 


ef of 103 5 ° ا‎ 


ِن الفضل» TS‏ 
عَنْ Wae‏ بن حُصَيْنِ JB‏ كان الي شه نان النّاسِء 1 سا 


و ج رر« هو سما o‏ 


ils‏ لما فرغ قال: مر ذا الذي تلج سوركهُم. فنَهَاهُمْ عن القرَاءة 
al-‏ الإمَام. 


1494. Ahmad bin Nashr bin Sandawaih menceritakan kepada 
kami, Yusuf bin Musa menceritakan kepada kami, Salamah bin Al 
Fadhl menceritakan kepada kami, Hajjaj bin Arthah menceritakan 
kepada kami, dari Qatadah, dari Zurarah bin Aufa, dari Imran bin 
Hushain, ia mengatakan, “Nabi SAW mengimami orang-orang, 
sementara seorang laki-laki membaca di belakangnya. Selesai shalat 
beliau bertanya, ‘Siapa yang tadi (bacaan) surahnya 
mengacaukan?” 1467 Lalu beliau melarang mereka membaca di 
belakang imam.” 


وله GA) 2 paté‏ اءة a‏ الإمَا» 39 من pa‏ وَالصّوَاب ما 


Iso, سا‎ OY ر‎ 


رواه Anang igt‏ ن أبي عَرُوبة وَغيْرُهُمَا عَنْ BE‏ 

Ucapan perawi “Lalu beliau melarang mereka membaca di 

belakang imam” adalah perkiraan dari Hajjaj. Yang benar adalah yang 

diriwayatkan Syu'bah, Sa'id bin Abu Arubah dan yang lainnya dari 
Oatadah. 


167 Tsnadnya lemah: HR. Al Baihagi (2/162) dari Yusuf bin Musa. Saya katakan: 
Hajjaj bin Arthah jujur namun banyak salah dan menradlis, At-Tagrib (1/153). 
Hadits ini dikeluarkan juga oleh Ibnu Al Jauzi di dalam At-Tahgig (1/365) 
dengan isnad pengarang. Telah dikemukakan pada hal. 326. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


ag. 30 35. و و‎ kê o E ورو مو‎ Aas 


D - ٥‏ بن أَحَمَدَ بن علي القطان, ثنَا محمد بن حَسَّان 
الأزرق» نا شبابة» تا شعبّة عن SB‏ عن as)‏ بن أوفى» عن Ulas‏ 
o‏ | مه £ pg 3 aga Sa 2 da BS G‏ 7 3 

بن حصين: أن النبي E‏ الظهر فقراً رم اسم رَبك (Si‏ 


# 
و 


Hn کر هی‎ j J ah Aa Aan JG ya 


1495. Umar bin Ahmad bin Ali Al Oaththan menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Hassan Al Azrag menceritakan kepada 
kami, Syababah menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan 
kepada kami, dari Qatadah, dari Zurarah bin Aufa, dari Imran bin 
Hushain: “Bahwa Nabi SAW shalat Zhuhur, lalu beliau membaca 
“Sabbihisma rabbikal a'laa” (surah Al A'laa). Kemudian (setelah 
shalat) beliau bertanya, “Siapa di antara kalian yang membaca?’ 
Seorang laki-laki menjawab, “Aku.” Beliau bersabda, “Sungguh aku 
telah menduga bahwa sebagian kalian mengacaukan 
(bacaan)ku' ۹ Syu'bah menuturkan, “Lalu aku tanyakan kepada 
Qatadah, “Apakah itu (berarti) beliau membencinya?” Ia menjawab, 


وو و 


“Bila beliau membencinya tentu beliau melarangnya’. 


0 وس 30 ه و 797303- ور OK‏ 73 - 


Was - ١5‏ إبراهيم بن obs‏ 5 العباس بن يزيد نا ابو معاوية» 


a: 0‏ ° ووس سه of‏ 0 ور 5 ° 2 1 هوم ° 
عن هشام بن عروة» عن ابيه» عن سليمان بن يسار عن المسور بن 
r r Pj r 1r z Pd 4‏ 2 5-4 

4 ورر و و روه ووا ګر‎ 3 of. 


1496. Ibrahim bin Hammad menceritakan kepada kami, Al 
Abbas bin Yazid menceritakan kepada kami, Abu Mu'awiyah 
menceritakan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari 
Sulaiman bin Yasar, dari Al Miswar bin Makhramah, ia mengatakan, 
“Aku melihat Umar melaksanakan shalat sementara lukanya 
meneteskan darah.” 


1468 Isnadnya hasan: HR. Al Baihaqi (1/162) dari Syu'bah. 


149 Isnadnya hasan: HR. Malik di dalam Al Muwaththa' (62) dari Hisyam bin 
Urwah, dari ayahnya, dari Al Miswar bin Makhramah. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


1 


: 
1 


TN 


72. Bab Jumlah Takbir Shalat Jenazah 


رون و o os? o 15- A sena 220 É‏ 
Was - ٧‏ عثمان بن أحمد الدقاق» نا محمد ك 


30 5 o 
م مو‎ 5 Pa aa 406 هة.‎ 3 


e 
سس‎ ` PRA oL کو‎ E ET A خا‎ ino E عا‎ SAT 
بالعراق الخمس والاربع والسبع؛ > وكان يتول: قل كبر رسول لله يق‎ 


Ae ومسا‎ Eh User La, a إِحْدَى‎ 

1497. Utsman bin Ahmad Ad-Daggag menceritakan kepada 

kami, Muhammad bin Al Husain bin Habib Al Oadhi Abu Hushain 

menceritakan kepada kami, Aun bin Sallam Al Ourasyi menceritakan 

kepada kami, Amr bin Syimr menceritakan kepada kami, dari Jabir, 

dari Asy-Sya'bi, dari Sha'sha'ah bin Shuhan: “Bahwa ketika di Irak, 

Ali bertakbir lima, empat dan tujuh (kali), ia mengatakan, “Rasulullah 

SAW pernah bertakbir sebelas, sembilan, tujuh, enam, lima dan empat 
(kali)? "47 


73. Bab Sujud Al Qur`an 


9 روو y‏ هو و 


Ci - 4‏ عبد الله بن OIL‏ بن الأشعث لفظاء ا IP Bawa‏ 
د ا حفص ن غيّاث» عن مُحَمّد ajah gi‏ عن ابي سَلَمَة عَنْ أبى 
هْرَيْرَة BA at:‏ سحَدَ في AD‏ قال ابن بي 396 لم يروه إلا 


“ Ta 


1498. Abdullah bin Sulaiman bin Al Asy'ats menceritakan 
kepada kami dengan melafalkan, Muhammad bin Adam mengabarkan 
kepada kami, Hafsh bin Ghiyats mengabarkan kepada kami, dari 
Muhammad bin Amr, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah: “Bahwa 


470 Isnadnya sangat lemah: Amr bin Syamir dan Jabir yaitu Al Ju'fi, keduanya 
lemah. Keduanya sudah sering disinggung. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


Nabi SAW sujud pada (surah) Shaad”'"! Ibnu Abi Daud 
mengatakan, “Tidak ada yang meriwayatkannya kecuali Hafsh.” 


مرن 30 - 


Jt تا‎ an ابن می نا القواريري» : ان‎ Was ۹٩ 
= أن لبي يي كان یِقول في‎ rap عن‎ agaj الا بي‎ 


ora‏ ا شق سَمْعَهُ a‏ بحوله وقوته. 

1499. Ibnu Mani” menceritakan kepada kami, Al Oawariri 

mengabarkan kepada kami, Sufyan bin Habib mengabarkan kepada 
kami, Khalid Al Hadzdza' mengabarkan kepada kami, dari Abu Al 
Aliyah, dari Aisyah: Bahwa “Nabi SAW di dalam sujud Al Qur'an 
mengucapkan, “Sajada wajhiya lilladzii khalagahu wa syagga 
sam'ahu wa basharahu, bi haulihi wa guwwatihi” (| 6706 
bersujud kepada Dzat yang telah menciptakannya, dan yang 


membelah (memberikan) pendengaran dan penglihatannya, dengan 
daya dan kekuatan-Nya).” 7 


Kama Cia - ۱٠‏ بن وح ا( ُْدَيْسَابُورِي نا حَعْفْرُ Gp‏ مُحّمد بن 
AA akak Na‏ 


WA 2 


ای عن Ma‏ خي عن ابن Di‏ رَسُوْل الله فلك قال: 
بي ) الله 393 Ar‏ وَسَحَدَنَامَا شكرا. ADS‏ 

1500. Muhammad bin Nuh Al Jundaisaburi و‎ 
kepada kami, Ja far bin Muhammad bin Habib mengabarkan kepada 
kami, Abdullah bin Rusyaid memberitahukan kepada kami, Abdullah 
bin Bazi’ mengabarkan kepada kami, dari Umar bin Dzarr, dari 
ayahnya, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah 


SAW bersabda, “Nabiyullah Daud sujud padanya sebagai taubat, dan 
kami sujud padanya sebagai kesyukuran”? Yakni pada surah 


WI Isnadnya hasan: HR. Ibnu Al Jauzi di dalam At-Tahgig (1/429). 
1472 Telah dikemukakan takhrijnya pada h. 297. 
473 Isnadnya lemah: HR. An-Nasa'i (2/159); Al Baihaqi (2/319); Ibnu Al Jauzi di 


— Sunan Ad-Daraguthni 


Shaad. 


PA N A PAN‏ 7 93- 9 3 مر 


۰۱ - حذنا محمد محمد بن احمد ِن ريد الحتائي» نا مُوْسى KE‏ 
A baya‏ تي TAS‏ 0 مر IH‏ و ال هه Pera z Aa‏ 
بن ذر بإستاده, عن التي هة في السسّجْدَة التي في 7 سَحَدَمَ داود 


an Ang‏ لق شكرا. 


1501. Muhammad bin Ahmad bin Zaid Al Hina'i 
menceritakan kepada kami, Musa bin Ali bin Musa Al Khuttali 
mengabarkan kepada kami, Raja' bin Sa'id Al Bazzaz mengabarkan 
kepada kami, Muhammad bin Al Hasan mengabarkan kepada kami, 
dari Umar bin Dzarr, dengan isnadnya, dari Nabi SAW, tentang sujud 
pada surah Shaad: “Daud sujud padanya sebagai taubat, dan kita 
sujud padanya sebagai kesyukuran. siar 


- 39093 39093 z او ۶ه‎ PAN 


Sa ag Dami حدنا‎ — ٢ 
073 


ححا عن او مرت tke HAN‏ 33 الد: Sa‏ 


(> FA عَلَى‎ se as J ابن عباس‎ pn ار که‎ 


AI Ii Ip 


1502. Abu Bakar An-Naisaburi menceritakan kepada kami, 
Yusuf bin Sa'id bin Muslim mengabarkan kepada kami, Hajjaj 
mengabarkan kepada kami, dari Juraij, Ikrimah bin Khalid 
mengabarkan kepadaku, bahwa Sa'id bin Jubair mengabarkan 
kepadanya, bahwa ia mendengar Ibnu Abbas mengatakan, “Aku ' 
melihat Umar membaca surah Shaad di atas mimbar, lalu ia turun dan 
sujud, lalu naik kembali ke atas mimbar.” 7 


dalam At-Tahgig (1/429). Saya katakan: Abdullah bin Buzaigh lemah. Hajjaj 
bin Muhammad menguatkan riwayatnya pada riwayat An-Nasa'i. 

1474 Isnadnya lemah: Lihat keterangan yang lalu. Saya katakan: Muhammad bin Al 
Husain ada kelemahan. 

475 Jsnadnya lemah: Saya katakan: Hajjaj adalah Ibnu Arthah, ia lemah. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


Uas SP Gis - ۱٢٣‏ يُوسف D GP‏ ده 


إسحاق نکد وو کل of an‏ 


1503. Abu Bakar An-Naisaburi menceritakan kepada kami, 
Yusuf bin Sa'id bin Muslim mengabarkan kepada kami, Ishag bin Isa 
mengabarkan kepada kami, Ibnu Lahi'ah mengabarkan kepada kami, 
dari Al A'raj, dari As-Saib bin Yazid: “Bahwa Utsman bin Affan 
membaca surah Shaad di atas mimbar, lalu ia turun kemudian 
sujud.”1476 


No. t‏ تا BE KA‏ نا abu‏ بن عَبْد الله بن عبد 
داو درو Hear ta‏ 
win 2 3 3 5 595 Jó ah DA d‏ 
uts‏ : اص را وها م خرى» فلا بلغ 
اده ا للسُجُوْد T ÉD‏ قال: Sa:‏ ولكتي أرَاكم 


Nang amah للسجود .ول‎ BALI قد‎ 


سا 


1504. Abu Bakar An-Naisaburi ihenceritkan kepada kami, 
Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam mengabarkan kepada 
kami, ayahku dan Syu'aib bin Al-Laits mengabarkan kepada kami, 
keduanya mengatakan: Al-Laits mengabarkan kepada kami, Khalid 
bin Yazid mengabarkan kepada kami, dari Sa'id bin Abu Hilal, dari 
Iyadh bin Abdullah bin Sa'd bin Abu Sarh, dari Abu Sa'id Al Khudri, 
bahwa ia mengatakan, “Pada suatu hari, Rasulullah SAW berkhutbah 
di hadapan kami, lalu beliau membaca surah Shaad. Ketika sampai 


Pembahasan tentangnya telah dikemuakakn lebih dari sekali. 
1476 Isnadnya lemah: Saya katakan: Di dalam sanadnya terdapat Ibnu Lahi'ah, ia 
lemah. Pembahasan tentangnya telah dikemukakan lebih dari sekali. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


۱1 


pada ayat sajadah, beliau turun lalu sujud, maka kami pun sujud 
bersamanya. Lalu beliau membacanya lagi, dan ketika sampai pada 
ayat sajadah kami siap-siap untuk sujud, ketika beliau melihat kami, 
beliau bersabda, “Sesungguhnya itu adalah taubatnya salah seorang 
nabi, namun aku telah melihat kalian bersiap-siap untuk sujud.” Maka 
beliau pun turun lalu sujud, dan kami pun sujud.” 


30 fro و .3.35 ورام‎ Hg 


LH - ٥‏ محمد مُحَمّدُ بْنْ gi KA‏ عَمْرو بُن عبد الْحَالق» نا اخ 


8.3 وو .. z ve‏ 
Tk‏ ا اين أب GEA‏ نا افع بن MH‏ عَنِ SAS‏ إن 


Aa‏ عبد الله بن مُنيْن من بني عبد كلآل» عن عَمْرو ن 
العَاص: أن رَسُوْلَ الله 88 أقرَأءُ حمس عَشْرَة َحْدَةٌ في Con‏ مها 
AK‏ في faiai‏ وفي سُورَة الْحَجّ سَحْدَ مجن 


1505. Muhammad bin Ahmad bin Ahmar bin Abdul Khalig 
menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad bin Risydin 
mengabarkan kepada kami, Ibnu Abi Maryam mengabarkan kepada 
kami, Nafi” bin Yazid mengabarkan kepada kami, dari Al Harits bin 
Sa'id Al Utagi, dari Abdullah bin Munain dari Bani Abdu Kalal, dari 
Amr bin Al Ash: “Bahwa Rasulullah SAW membacakan padanya 
lima belas ayat sajadah di dalam Al Our'an, di antaranya tiga di dalam 
(surah-surah) A! Mufashshal dan dua di dalam surah Al .زو‎ 


r 


IP ESA قالوا: ا‎ Sh FAK بن‎ LES Es - 5 


kana‏ بن á a cg‏ محمد pu‏ بن SA‏ قال: قرات عَلَى أبي» 


1477 Isnadnya lemah: HR. Abu Daud (1410); Ibnu Majah (1998); Al Hakim (1/284); 
Ibnu Khuzaimah (1455) dari Al-Laits. Saya katakan: Sa'id bin Abu Hilal 
hafalannya kacau, dan telah gugur perawi antara Ibnu Abi Farwah dan Iyadh. 

1478 Isnadnya lemah: HR. Abu Daud (1401), Ibnu Majah (1056) dari Ibnu Abi 
Maryam. Saya katakan: Al Harits bin Sa'id Al Atigi riwayatnya diterima, At- 
Tagrib (1/141), sedangkan disebutkan di dalam At-Talkhish (2/8), “Ia tidak 
diketahui kredibilitasnya.” 


Sunan Ad-Daraguthni — 


79 2 6 بت 


سه 0 ° و 5 - lef o‏ £ س س سن saa‏ 

عن عمرو بن الحارث» عن ابن لهيعة: أن مشرح بن هاعان حدنه عن 
وور ادم مه و iA‏ ل ka‏ 2 غد تي 
عقبة بن عامر قال: قلت: يا Ja)‏ الله في سُورَة الحَجّ سَحْدَتَا؟ٍ قال: 


عَم إن لم kaduman‏ فلا ME‏ 

1506. Al Husain bin Isma'il dan yang lainnya menceritakan 
kepada kami, mereka mengatakan: Muhammad bin Muslim bin Warah 
mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Musa bin A'yan 
menceritakan kepadaku, ia mengatakan, “Aku membacakan (hadits) 
kepada ayahku, dari Amr bin Al Harits, dari Ibnu Lahi'ah, bahwa 
Misrah bin Ha'an menyampaikan hadits kepadanya dari Ugbah bin 
Amir, ia mengatakan, “Aku berkata, “Wahai Rasulullah, ada dua ayat 
sajadah di dalam surah Al Hajj?” Beliau menjawab, “Ya. Jika engkau 


tidak sujud padanya maka janganlah engkau membacanya?" 


BRV KAN SA Gis - ٧‏ بن سعد بن مسل نا 


r 


` 


. íis r 


Y, 207 د ه‎ IL ره .> وس هم‎ 7 8 ó z 
حجاج» خدلني شعبّة عن سعد بن إبراهيم قال: سمعت عبد الله‎ 


2 


6 في | لصب‎ Tar د سَحَدَ في الْحَجّ سَحْدَيْنٍ.‎ JEN ada 


.° که 

وي الصبح š‏ 

1507. Abu Bakar An-Naisaburi menceritakan kepada kami, 

Yusuf bin Sa'id bin Muslim mengabarkan kepada kami, Hajaj 

mengabarkan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepadaku, dari 

Sa'id bin Ibrahim, ia mengatakan: Aku mendengar Abdullah bin 

Tsa'labah mengatakan, “Aku melihat Umar sujud dua kali pada surah 

Al Hajj.” Aku tanyakan, “Ketika shalat Subuh?” Ia menjawab, 
“Ketika shalat Subuh.” 


ل: 


8036. 3 


EN - ٨‏ عب الله بن OGE‏ بن الأشعث. نا مُحَمَّدُ بن آدَمَ ا 


MB Isnadnya lemah: HR. Abu Daud-(1402), At-Tirmidzi dan Ahmad, semuanya 
meriwayatkan dari Ibnu Lahi'ah. Saya katakan: Ibnu Lahi'ah lemah. 
Pembahasan tentangnya telah dikemukakan lebih dari sekali. 

1480 Isnadnya hasan. | 


— Sunan Ad-Daraquthni 


0 


بن GS‏ ء عن مشا عن ان ip‏ عن أبي EAA‏ قال: سجد 
0 الله AL g‏ الحم الجن ANN, YO‏ كال gi ng‏ 
bar NG‏ معدو كل 


1508. Abdullah bin Sulaiman bin Al Asy'ats menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Adam mengabarkan kepada kami, 
Makhlad bin Al Husian mengabarkan kepada kami, dari Hisyam, dari 
Ibnu Sirin, dari Abu Hurairah, ia mengatakan, “Rasulullah SAW sujud 
di akhir surah An-Najm, demikian juga jin, manusia dan 
pepohonan.”!“2! Ibnu Abi Daud mengatakan kepada kami, “Tidak ada 
yang meriwayatkannya dari Hisyam selain Makhlad.” 


KA Gis - 10۰۹‏ عَبْدُ OLI YAN‏ بن الأشعثء ا مُحَمَّدُ بن 


r 


oó‏ 6 7 نتا عبد a a‏ ) أبي» عن Lan‏ عن p iSe‏ عن ابن 
عباس NG ARA,‏ الله 3 في النځې وَسَحَدَ YAA‏ 
رة 


1509. Abu Bakar Abdullah bin Sulaiman bin Al Asy’ats 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Basysyar menceritakan 
kepada kami, Abdush Shamad menceritakan kepada kami, ayahku 
menceritakan kepadaku, dari Ayyub, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia 
mengatakan, “Rasulullah SAW sujud pada surah An Nam, kaum 
muslimin dan kaum musyrikin juga turut bersujud.” **” 


JG LG ca ji القاسم بْنْ إِسْمَاعيل‎ Cia d> — ٠ 
و ۹ ذل‎ a ben شعیب»‎ f 


Aga Kinta ; Kd) BA رول‎ ۶ IE هراد عاس‎ 


pi Isnadnya shahih. 
"82 Isnadnya shahih: HR. Al Bukhari dan At-Tirmidzi (575) dari Abdush Shamad. 


Sunan Ad-Daraquthni — 


1510. Al Oasim bin Isma'il Abu Ubaid menceritakan kepada 
kami, Al Hasan bin Ahmad bin Abu Syu'aib menceritakan kepada 
kami, Miskin bin Bukair menceritakan kepada kami, dari Ja'far bin 
Burgan, dari Maimun bin Mihran, dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, 
“Rasulullah SAW membaca ‘wan najm?’ (yakni surah An-Najm), lalu 
beliau sujud di dalamnya.” 


SSS عَبْدُ الله بن‎ KA Ata — NON 


- 
رو‎ fo 3g 


صالح» نا نا ابن A‏ حدني YP‏ عبد SA o PEP‏ عَن ابن 


شهاب وصفوان بن eE‏ عن عبد PEP‏ بن سعد عن بي هرَيرَة 
قال: KAA MATAN 5 BAG ND‏ و (اقاً om‏ 
رَبك الذي Aas‏ 


1511. Abu Bakar Abdullah bin Sulaiman bin Al Asy'ats 
menceritakan kepada kami, Ahmad bin Shalih menceritakan kepada 
kami, Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, Ourrah bin 
Abdurrahman Al Ma'afiri menceritakan kepadaku, dari Ibnu Syihab 
dan Shafwan bin Sulaim, dari Abdurrahman bin Sa'd, dari Abu 
Hurairah, ia mengatakan, “Aku sujud bersama Nabi SAW pada 'idzas 
samaa'un syaggat” (surah Al Insyigaag) dan 'igra' bismi rabbikal 
ladzii khalag” (surah Al “Alag).”" 


Wa - ٢‏ بكر بن بي داو دد نا بن داری فا 
SA SA R3‏ صخر 00 0 زياد عن ) يزيد بن Aa‏ عن 
a‏ د5 Lap Pia‏ ضْت Il‏ رَسُوْل الله 


3 فلم يَسْحُدْ م AE‏ قال yi‏ صخر: aken‏ وََاءِ عُمَرَ بن عَبْد 


r 


183 Isnadnya lemah: Saya katakan: Miskin bin Bukair jujur namun sering keliru, 
At-Tagrib (2/245). 
484 HR. Al Bukhari, Muslim dan At-Tirmidzi (573) dari hadits Abu Hurairah. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


ا ا و يتو ني ودی 
Mah A)‏ إن حرم فلم Menang‏ 
Abu Bakar bin Abu Daud menceritakan kepada kami,‏ .1512 
Sulaiman bin Daud menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb‏ 
menceritakan kepada kami, Abu Shakhr Humaid bin Ziyad‏ 
mengabarkan kepadaku, dari Yazid bin Ousaith, dari Kharijah bin‏ 
Ziad bin Tsabit, dari ayahnya, ia mengatakan, “Aku membacakan‏ 
surah An-Najm kepada Rasulullah SAW, namun tidak seorang pun‏ 
dari kami yang sujud.”'”$ Abu Shakhr menuturkan, “Aku shalat di‏ 
belakang Umar bin Abdul Aziz dan Abu Bakar bin Hazm, keduanya‏ 
pun tidak sujud (pada surah tersebut).”‏ 


74. Bab Sunnah dalam Sujud Syukur 


CIK - ۳٣‏ محمد بن هارون ابو حَامد الحضرمي» نتا عبد الحم 
بن وَاقد E‏ هشيم عَنْ حابر DA‏ جَعفر: أن اللي 8ه رأى 
رجلا من EMS‏ فر ساحدا. 
Muhammad bin Harun Abu Hamid Al Hadhrami‏ .1513. 
menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Wagid menceritakan‏ 
kepada kami, Husyaim menceritakan kepada kami, dari Jabir Al Ju'fi,‏ 
dari Abu Ja'far: “Bahwa Nabi SAW melihat seorang laki-laki dari‏ 
kaum cebol," 6 lalu beliau bersungkur sujud.”'487‏ 


.. 


A P sod pa ۶ YA هو 6 30 مه‎ PAN 
إسماعيل بن العباس الوراق» ثنا علي بن حربء ننا ابو‎ Wd - ٤ 


0 


حاصو عن بك تن عند ترق ني KA‏ عن أنه عن أبن ب 


165 Tsnadnya shahih: HR. Al Bukhari, Muslim dan At-Tirmidzi (576) dari Yazid 
bin Ousaith. 

466 Yaitu yang pendek dan gerakannya lemah, An-Nihayah (5/86). i 

Isnadnya lemah lagi mursal: Saya katakan: Jabir Al Ju’fi lemah dan ia seorang 

penganut Rafidhah, At-Taqrib (1/123). Abu Ja'far meriwayatkan secara 

mursal. 


Sunan Ad-Daraquthni — 


PN لله‎ Ke سّاجدا‎ SANI ميك‎ LAI قال: کان‎ 
1514. Isma'il bin Al Abbas Al Warrag menceritakan kepada 

kami, Ali bin Harb menceritakan kepada kami, Abu Ashim 
menceritakan kepada kami, dari Bakkar bin Abdul Aziz bin Abu 
Bakrah, dari ayahnya, dari Abu Bakrah, ia mengatakan, “Adalah Nabi 


SAW, apabila mendapat sesuatu yang menyenangkannya, beliau 
bersungkur sujud sebagai kesyukuran kepada Allah Ta'ala.” 88 


Jean Cin - 6‏ ن مُحَمّد E TAE‏ نا الدّقيقي» »> تتا pl‏ عاصمء 
CE - Ta 5‏ 3 20 مه ofo, na‏ سه وا اس د 

TE tara: 
تر سَاحدا.‎ Baja مر يسر به أو‎ CEE کان ابي‎ 


1515. Isma’il bin Muhammad Ash-Shaffar menceritakan 
kepada kami, Ad-Daqiqi menceritakan kepada kami, Abu Ashim 
menceritakan kepada kami, Abu Bakrah Bakkar bin Abdul Aziz bin 
Abu Bakrah menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari Abu 
Bakrah, “Adalah Nabi SAW, apabila datang kepadanya suatu perkara 


yang disenangi atau yang menyenangkannya, beliau bersungkur 
sujud.”1489 


١0‏ سوق اننظ الى وره تا عَبّادُ بن Bap‏ عَفان» 
A‏ سي P‏ سه سم رر در ci 08 Sea e‏ 
نا Jie :J Plh‏ قنَادَة عَنْ Ja‏ صلى رَكْعَة من Ke‏ الصبْح ثم 

£ Z20273 


a‏ الشّمْس» فقال: : A‏ حلائ» نأ DP‏ أب AA‏ أن 
رَسُوْل الله يك قال: يتم Ko‏ 


1516. Ahmad bin Al Abbas Al Baghawi menceritakan kepada 
kami, Abbad bin Al Walid menceritakan kepada kami, Affan 


188 Isnadnya lemah: HR. Ibnu Majah (1394): Abu Daud, At-Tirmidzi dan Al 
Baihagi (2/370), semuanya meriwayatkan dari Abu Ashim. Saya katakan: 
Bakkar bin Abdul Aziz jujur namun tertuduh, 4t-Tagrib (1/105). 

148 Lihat keterangan yang lalu. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


menceritakan kepada kami, Hammam menceritakan kepada kami, ia 
mengatakan, “Oatadah ditanya tentang seseorang yang telah shalat 
satu raka'at dari shalat Subuh, lalu matahari terbit, ia menjawab, 
“Khilas menceritakan kepadaku, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah 


SAW bersabda, (Hendaknya) ia menyempurnakan shalatnya” ”" 


75. Bab Orang yang Telah Shalat Subuh Sendirian Lalu 
Mendapati Jama'ah, Maka Hendaklah ia Shalat lagi Bersama 
Jama'ah Itu 


BAL - ۷‏ القاضي GAS‏ بن Ita‏ 5 تا زياد ب بن أيوؤب وعلي 


SPA oi MA نا جَابر‎ KG هشيم»‎ Ú NG la i 


r 


عَنْ ابه قال: شهذت مَعَ رسول الله يق ah a‏ سه Sw‏ 
0 دو تو ورد 0 ووو 
00 کت اذ مک عه ل رول ل که ملكا م 


e 7 7A 


رِحَالنًا. قال: Gii ói KN‏ في SES‏ م Ia GES‏ حَمَاعَةة 


| مهم ها كم كافلة.‎ cus 


1517. Al Qadhi Al Husain bin Ism'ail فيد ا‎ 
kami, Ziyad bin Ayyub dan Ali bin Muslim menceritakan kepada 
kami, keduanya mengatakan: Husyaim mengabarkan kepada kami, 
Ya'la bin “Atha' menceritakan kepada kami, Jabir bin Yazid bin Al 
Aswad mengabarkan kepada kami, dari ayahnya, ia mengatakan, . 
“Aku ikut bersama Rasulullah SAW dalam pelaksanaan haji beliau, 
lalu aku shalat Subuh bersama di masjid Al Khaif, setelah shalat dan 
berbalik, tiba-tiba ada dua orang di belakang para jama'ah yang tidak 
ikut shalat bersama beliau, maka beliau bersabda, “Bawa mereka 
kepadaku.” Lalu keduanya dihadapkan dalam keadaan kegemetaran 


"80 Takhrijnya telah dikemukakan pada h. 382. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


tubuhnya, beliau bertanya, “Apa yang menghalangi kalian untuk ikut 
shalat bersama kami?” Mereka menjawab, “Wahai Rasulullah, kami 
sudah shalat di rumah kami.” Beliau bersabda, “Janganlah kalian 
lakukan itu. Jika kalian telah shalat di rumah kalian, lalu kalian 
mendatangi masjid jama'ah, maka shalatlah bersama mereka, karena 


sesungguhnya itu adalah sunnah bagi kalian YI 


ه ۶ م X o‏ ع هع مو 


PER‏ عو م رص 0G‏ م هده | چ وځ 
"SAS - ۸‏ بكر oli‏ نا سعدان بن نصرء 


5 


17 
3 
2 


ae Ana 3 7” 7 A 0‏ 4 
هارون» ثنا هشام بن حسان وشعبة وشريك» عن يعلى 
الإستاد Lap‏ قال شَريْكٌ في saa‏ فقال أَحَدُهُمَا: یا J‏ الله 


استغفر لى. فقال: غفر الله لك. 


1518. Abu Bakar An-Naisaburi menceritakan kepada kami, 
Sa'dan bin Nashr menceritakan kepada kami, Yazid bin Harun 
menceritakan kepada kami, Hisyam bin Hassan, Syu'bah dan Syarik 
menceritakan kepada kami, dari Ya'la bin ‘Atha’, dengan isnad ini, 
serupa itu. Syarik menyebutkan di dalam haditsnya: “Lalu salah 
seorang dari keduanya berkata, “Wahai Rasulullah, mohonkanlah 
ampunan untukku.” Beliau menjawab, “Allah telah 


mengampunimu' ” 2 


r 
e 


مه وه رر o‏ روه 8 PA‏ ره عي وم .41 . 
Wi - ٩‏ أبو بكر الَيْسَابوْري تتا عبد yai‏ بشر بن 


e2 07 e- fo هوم‎ þ 


الحکم تنا عَبْدُ الرَّحْمَن بن مهدي تا سفيّان» عن يعلى بن عطاء عَنْ 


- هو azos‏ ? هوم ه ظطاّه P 2 2 “ul‏ لک 7r‏ هس s‏ 
حابر بن Ui‏ بْنِ OP‏ عَنْ l‏ قال: صَلى رَسُول الله يي PAN‏ يمنى 
HL‏ فرأى رحلين من وَرَاء النّاس» SB‏ بهمًا فحىء IE Ge‏ 
خر 2 a Z‏ عر ناض ر ° - sl 2*7 Pan‏ گے a‏ 5 
AAN‏ فقال: مَا مَنَعَكمًا أن تُصَليًا pa‏ النّاس؟ فقالا: قد كنا ELA‏ 


81 Isnadnya hasan: HR. Abu Daud (575): At-Tirmidzi (219); An-Nasa'i dan Al 
Hakim (1/244); Ibnu Hibban (434) dari Ya'la bin ‘Atha’. 
"82 Lihat keterangan yang lalu. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


22 3 و‎ 5 s 2 2 © 22 2 7 
في رَخْله نم أذْرَك الصّلاة مَحَ‎ SA إذا صلى‎ Kadi قال: فلا‎ JI 
پا ض ړو‎ w ره‎ o 
BEM wb can فليصلها‎ Ji الإمام‎ 
1519. Abu Bakar An-Naisaburi menceritakan kepada kami, 
Abdurrahman bin Bisyr bin Al Hakam menceritakan kepada kami, 
Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, Sufyan 
menceritakan kepada kami, dari Ya'la bin ‘Atha’, dari Jabir bin Yazid 
bin Al Aswad, dari ayahnya, ia menuturkan, “Rasulullah SAW shalat 
Subuh di Mina, lalu beliau berbalik, kemudian beliau melihat dua 
orang laki-laki di belakang jama'ah, maka beliau pun memanggil 
keduanya, mereka pun dihadapkan dengan tubuh gemetaran. Beliau 
bertanya, “Apa yang menghalangi kalian untuk shalat bersama orang- 
orang?’ Keduanya menjawab, “Kami telah shalat di rumah.’ Beliau 
pun bersabda, “Janganlah kalian melakukan itu. Apabila seseorang di 
antara kalian telah shalat di rumahnya, kemudian mendapati shalat 
itu bersama imam, hendaklah ia shalat bersamanya, karena 


وو و 


sesungguhnya itu sebagai sunnah baginya”. 


Es - ٠‏ بو بكر الَيْسَابُوٴري E‏ علي بن حَرْب وَحَاحبْ بن 
ak SEA a‏ اد وهر اج رت كع ai‏ لواو ر و ررق 
سَليْمَانَ NG‏ وكيعء عن سفيان بهذا الإستاد نَحَوَهُ وقال: فصلوا asa‏ 


0 r رم‎ okoa gs loo Peta 

GA,‏ سبحة. HA‏ أب عَاصِمٍ JSI‏ عن الثوري. 

1520. Abu Bakar An-Naisaburi menceritakan kepada kami, Ali 

bin Harb dan Hajib bin Sulaiman menceritakan kepada kami, 
keduanya mengatakan: Waki’ menceritakan kepada kami, dari Sufyan, 
dengan isnad ini, serupa itu, dan ia menyebutkan (dalam redaksinya):: 
“maka shalatlah bersamanya, dan jadikanlah itu sebagai sunnah?” 
Abu Ashim An-Nabil menyelisihinya dalam riwayat yang berasal dari ' 
Ats-Tsauri. 


r 


Be بْنْ أَحْمَدَ بِنْ‎ Kasa Pn Ke Bis - 0١ 


1493 Lihat keterangan yang lalu. 
14% Lihat keterangan yang lalu. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


HAN rg o, DANA g” MH e Sa Jan 2 By. ۶ 82 ۳ < 
راى رحلين في مؤخر القوم»‎ (As Wo قال: صليت مع النبي عب‎ 


22000 


ME Ula فقال: مَا كما لَمْ‎ AANG IE فجاءا‎ aga قال: فَدَعَا‎ 
SAK ko اٍذَا‎ Ari قال: قلا‎ JEN في‎ Elo الله‎ Yyang قالا: يا‎ 
ت‎ F ° و ?3 3 - ° 8 سو 7 ړو‎ 
التي صلى في بيته‎ an في رحله ثم جاء إلى الاما فليصل معهء‎ 
| KEH 
1521. Abu Bakar An-Naisaburi menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ahmad bin Al Junaid menceritakan kepada kami, 
Abu Ashim menceritakan kepada kami, dari Sufyan, dari Ya'la bin 
“Atha', dari Jabir bin Yazid, dari ayahnya, ia menuturkan, “Aku shalat 
bersama Nabi SAW. Ketika berbalik (setelah shalat), beliau melihat 
dua laki-laki di belakang para jama'ah. Lalu beliau memanggil 
keduanya, keduanya pun datang dengan tubuh gemetaran. Beliau 
bertanya, “Mengapa kalian tidak ikut shalat bersama kami? 
Keduanya menjawab, “Wahai Rasulullah, kami telah shalat di rumah.” 
Beliau bersabda, “Janganlah kalian lakukan itu. Bila seseorang di 
antara kalian telah shalat di rumahnya, lalu ia datang kepada imam, 
maka hendaklah ia shalat bersamanya, dan hendaklah ia menjadikan 
shalat yang telah dilakukan di rumahnya itu sebagai sunnah” 2? 


حالفة أْحَابُ التؤري» KR‏ 


شر ره ق ا مامه ع ofo RA‏ ر و 
وهشام بن حسان وشريك وغيلان بن ماي وا حالد الدّالاني DAWA‏ 
الس ايم oss oe pena lare o f‏ رورو ٢ {2 A‏ 
بن فضالة وُو عوانة وهشيم وغيرهم» رووه عن يعلى بن عطاء مثل قول 
[WEH‏ 0 مه y‏ 

SI‏ وابن مهدي. 

Para sahabat Ats-Tsauri menyelisihinya, demikian juga para 
sahabat Ya'la bin ‘Atha’, di antaranya adalah Syu'bah, Hisyam bin 
Hassan, Syarik, Ghailan bin Jami', Abu Bakar Khalid Ad-Dalani, 
Mubarak bin Fadhalah, Abu Awanah, Husyaim dan lain-lain, mereka 


1495 Lihat keterangan yang lalu. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


meriwayatkannya dari Ya'la bin “Atha' seperti yang dikemukakan 
Waki’ dan Ibnu Mahdi. 


NONY‏ - ورواه حَجَاج بن GL‏ عن dai‏ بن silah‏ عن اک عن 
عبد الله T‏ عَنِ ابي فل api‏ وقال: فتكؤن LSI‏ تافلة» والتي 
eo.‏ - 2 دي نه اځ و s5‏ - 8ه 2 ار ووو wi 4 Mg‏ ,وو 
في رحالكمًا فريضة. حدتاه اللَيِسَابُوري وغيرةء قالوا: تا علي بن 
gé PPA NE sp‏ بڌلك. 
Diriwayatkan juga oleh Hajjaj bin Arthah dari Ya'la bin‏ .1522 
“Atha', dari ayahnya, dari Abdullah bin Amr, dari Nabi SAW, serupa‏ 
itu, dan ia menyebutkan (dalam redaksinya): “Itu sebagai sunnah bagi‏ 
kalian, dan (shalat) yang (telah dikerjakan) di rumah kalian sebagai‏ 
fardhu.” An-Naisaburi dan yang lainnya juga menyampaikannya‏ 
kepada kami, mereka mengatakan: Ali bin Harb menceritakan kepada‏ 
kami, Ibnu Numair menceritakan kepada kami, dari Hajjaj, riwayat‏ 
itu.‏ 


r‏ م 


PAN 


Bis - ۳‏ أبُو بكر Ed MA‏ حَعْفْرُ بن مُحَمّد الحفاف É‏ 


, 


اليم بن جميل» بو عوائة وَمُبَارَكُ بن فَضَالَقَ عن يَعْلَى بن عَطَاءء عَنْ 
جابر بن يزيد TARA‏ عن الي 2 مثل ds‏ هشیم . 

1523. Abu Bakar An-Naisaburi menceritakan kepada kami, 

Ja'far bin Muhammad Al Khaffaf menceritakan kepada kami, Al 
Haitsam bin Jamil menceritakan kepada kami, Abu Awanah dan 
Mubarak bin Fadhalah menceritakan kepada kami, dari Ya'la bin 


“Atha', dari Jabir bin Yazid, dari ayahnya, dari Nabi SAW, seperti ' 
yang dikemukakan Husyaim.'” 


14% Isnadnya lemah: karena kelemahan Al Hajjaj bin Arthah. Pembahasan 
tentangnya telah dikemukakan lebih dari sekali. 
"97 Isnadnya hasan. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


- 


KARUN JA مُحَمّدُ بن علي بن‎ Gi - ٤ 


ُن BA‏ م محمد بن عبيدة da‏ کا الماح تن ak‏ » عن 


ga di ag La Sa‏ عن يعلى بن 


عَطاء عَنْ حابر بن A‏ عن ايه عن SEA‏ 


1524. Muhammad bin Ali bin Isma’il Al Ubuli menceritakan 
kepada kami, Musa bin A’yun bin Al Mundzir menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Ubaidah Al Madadi menceritakan kepada kami, 
Al Jarrah bin Malih menceritakan kepada kami, dari Ibrahim, dari 
Abdul Hamid bin Dzi Himayah, dari Ghailan bin Jami”, dari Ya'la bin 
“Atha', dari Jabir bin Yazid, dari ayahnya, dari Nabi SAW, serupa itu. 


AI - ٥‏ عَنْ إِنْرَاهيِمَ بْنِ ذى Un‏ عَبّْد الْمَلك بن 
ka Tak‏ عن اي 88 تخو ea‏ ابن أبي 
AE 533‏ حه حفص الوصابي (ح) وَحَدَنْنا Se A‏ 
محمد بن ba‏ اغمان قال H‏ ا مُحَمَّدُ بْنْ عَمْرو ji‏ حتان قالاً: نا 


ra at‏ إبراهيم بْنْ ذى AP do‏ املك إن jab‏ عن 
حابر بن يزيد JK EE‏ نحو حديث A‏ 
Bagiyyah menyelisihinya yang ia riwayatkan dari‏ .1525 
Ibrahim bin Dzhi Himayah, dari Abdul malik bin Umair, dari Jabir bin‏ 
Yazid, dari ayahnya, dari Nabi SAW, serupa itu. Ibnu Abi Daud‏ 
menceritakan kepada kami, Umar bin Hafsh Al Wushabi‏ 
mengabarkan kepada kami {h} Al Husain bin Isma'il dan Muhammad‏ 
bin Sulaiman An-Nu'mani menceritakan kepada kami, keduanya‏ 
mengatakan: Muhammad bin Amr bin Hanan menceritakan kepada‏ 
kami, keduanya mengatakan: Bagiyyah mengabarkan kepada kami,‏ 
Ibrahim bin Dzi Himayah menceritakan kepadaku, Abdul Malik bin‏ 
Umair menceritakan kepadaku, dari Jabir bin Yazid, dari ayahnya,‏ 
dari Nabi SAW, seperti hadits Syu'bah.‏ 


— Sunan Ad-Daraguthni 


| 
| 
| 


76. Bab Mengulang Shalat 


GAS - 5‏ عَبْدُ AA‏ بِنْ عيسىء BN‏ بن أب إسرائيل» نا 
رمع 0.1 30 دو a‏ رو Te ° o‏ - معي 0 و 0- ofo‏ 
هع سيا لس 5 سه نه 2 : م IG.‏ غه دض ځه روه اله وس ps‏ عي 
أنه كان جالسا مَعَ النبي PE D3‏ بكر النيسَابوري» ننا يونس 
بن عبد الأغلى» ia‏ وب أن مالکا gl‏ عن رید بن alah‏ عَنْ 
JI‏ من بني الڏيل يقال له Lp ged‏ مجن عن ابه محجن, áf‏ کان 
AA‏ 0 ا ڪل AA‏ ده د راد و دح ره 
Di Ra‏ ل .3 Ya TT pi olo,“‏ تس 7 مس Mata A‏ ا 
ثم LI‏ ومحجن في مجلسهن JUS‏ رَسول الله RB‏ ما مَنَعَكَ أن تُصلى 
لاع ga... h‏ وه سل صن ٣ Ya ERA‏ لم و 
aa‏ النّاس؟ CAN‏ برحل مُسُلم؟ قال: بلى يا رَسُوٌل الله ولکٹی كنت 
که 7 مور . 7 ې و PaF‏ ` ۳ : 9 4 2 2 
صَليِتْ في أَمْلي. فقال له IA‏ الله 8: إذا حئت فصل مَمَ الاس وَإِن 
5 7 2[ و 04 4 5 e‏ 8 5 3 5 
كنت قد صليت. اللفظ لحَديث مالك والمعتى وَاحد. 
Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ishag‏ .1526 
bin Abu Israil menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Muhammad‏ 
menceritakan kepada kami, dari Zaid bin Aslam, dari Busr bin‏ 
Mihjan, dari ayahnya: Bahwa ia tengah duduk bersama Nabi SAW‏ 
(h) Abu Bakar An-Naisaburi menceritakan kepada kami, Yunus bin‏ 
Abdul A'la menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb memberitahukan‏ 
kepada kami, bahwa Malik mengabarkan kepadanya, dari Zaid bin‏ 
Aslam, dari seroang laki-laki dari Bani Ad-Dil yang biasa dipanggil‏ 
Busr bin Mihjan, dari ayahnya yakni Mihjan: Bahwa ia sedang di‏ 


suatu tempat duduk bersama Rasulullah SAW, lalu diserukan adzan | 


untuk shalat, maka Rasulullah SAW berdiri lalu shalat, kemudian 
kembali, sedangkan Mihjan masih di tempatnya, maka Rasululalh 
SAW bertanya, “Apa yang menghalangimu untuk shalat bersama 
orang-orang, bukankah engkau muslim?” Ia menjawab, “Tentu, wahai 
Rasulullah, akan tetapi aku telah shalat di keluargaku.” Maka 
Rasulullah SAW bersabda, “Bila engkau datang, maka shalatlah 


Sunan Ad-Daraguthni — 


A 


bersama orang-orang, walaupun engkau sudah shalat "۱: Lafazh 
ini dari hadits Malik, maknanya sama. 


71. Bab Tidak Melakukan Shalat Fardhu yang Sama Dua Kali 
dalam Sehari 


sor z 9 o هرھ ه‎ £ 5 2 07 Oi وه‎ r 
منصور وان بن‎ KA Da KA ا‎ ٥ داد‎ 


تر AE)‏ مُحَمّد aT PJB‏ عن 
o‏ 013 - ور اوو راو 


عَمْرِو بن CA‏ حي سيان موی kk‏ يقول: 


Pa ab مرل‎ Ma شن مول‎ za. 


1527. Abu Bakar An-Naisaburi menceritakan kepada kami! 
Ahmad bin Manshur, Sa'dan bin Nashr dan Abbas bin Muhammad 
menceritakan kepada kami, mereka mengatakan: Yazid bin Harun 
mengabarkan kepada kami, Husain Al Mu'allim menceritakan kepada 
kami, dari Amr bin Syu'aib, Sulaiman maula Maimunah menceritakan 
kepadaku, bahwa ia mendengar Ibnu Umar mengatakan, “Aku 
mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Janganlah kalian melakukan 
suatu shalat dua kali dalam sehari” 


aa نا عباس» تنا روځ حَدَئْنَا‎ SIP أ بو بكر‎ WAH - ٨ 


.. 


بهذا. 


. 


1528. Abu Bakar An-Naisaburi menceritakan kepada kami, 
Abbas menceritakan kepada kami, Rauh menceritakan kepada kami, 
Husain menceritakan kepada kami, hadits ini. 


14% Isnadnya hasan: HR. An-Nasa'i (2/118) dan Malik (127). 
1? Isnadnya shahih: HR. Abu Daud (579), An-Nasa'i (2/88), Ahmad (2/19), Ibnu 
Khuzaimah (1641), semuanya meriwayatkan dari Husain Al Mu’allim. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


o rA ره 3 هو‎ 2 0... 


oni SA عَمْرُو بن شيب‎ AN DH 
LIe عَلَى ابن عُمَرَ ذات يوم 200 حالس‎ ai : مول ميمونقه .قال‎ 
برد سن قال:‎ lih ja اقاس في صّلاة‎ 

A aka BI‏ سمغت Ig‏ الله 8ه قول: لا Ji‏ صلا م 


aan, عَنْ عَمْرِو بن شُعيْب.‎ BEN GAS به‎ Bj في يوم مركين.‎ 
1529. Ahmad bin Ishaq bin Al Buhlul menceritakan kepada 
kami, ayahku menceritakan kepada kami, Abu Usamah menceritakan 
kepada kami, Husain bin Dzakwan mengabarkan kepadaku, Amr bin 
Syu'aib mengabarkan kepadaku, Sulaiman maula Maimunah 
mengabarkan kepadaku, ia mengatakan, “Pada suatu hari aku datang 
kepada Ibnu Umar, saat itu ia sedang duduk di tembok dan orang- 
orang sedang shalat Ashar, lalu aku berkata, “Wahai Abu 
Abdirrahman, orang-orang sedang shalat.” Ia menjawab, “Aku sudah 
shalat, sungguh aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, 
“Shalat fardhu tidak dilaksanakan dua kali dalam sehari”.” 0 Husain 
Al Mu’allim meriwayatkannya sendirian dari Amr bin Syu'aib. 
Wallahu a'lam. 


78. Bab Shalat Sunah Pada Malam dan Siang Hari 


2 0 له ا ره ۶1 هو و ام . É‏ 
lor.‏ - حا از ap‏ الله pau‏ سعد بر تا a‏ 


NU‏ سُيْمَا E‏ ابْنُ وَهْبء SA‏ ذئب وعمرو بن 
| الْحَارث ويوس بن Dp‏ أن ابن شهاب tag HIP PA‏ 
عَنْ عَائِشَة روج SB‏ کان 135 لله 8# Ar G3 da‏ ن 

يفرح من صّلاة Ai 8 Aa‏ إِحَدَى عشرة e‏ من 0 


و 
efre‏ ف ف Pea‏ 


4) 


Orr 4‏ د e‏ ړو 


Pra‏ بواحدة» ويسجد SE UE‏ سن 


1300 Lihat keterangan yang lalu. 


Sunan Ad-Daraquthni — 


z - A ۰‏ . اوو - 9- - 
£7 سه رم nga Ie r‏ "رضم رم ومر e‏ - ° ت 


قبل أن aa‏ رَأسَه فإذا سكت الْمُوّذن من صلاة الفجر وكييّنَ لَه القن 
2 : سر ore‏ : ره -- Ta E‏ 7 سه ممع 
لال لپ سو ثم اضطجع على شقه الايمن حتى ياتيه 


RAI‏ للإقامة as‏ مَعَه. perang‏ يريد عَلّى jak‏ قصّة الْحَديْث. 
Abu Abdillah Al Husain bin Muhammad bin Sa'id Al‏ .1530 
Bazzaz menceritakan kepada kami, Ar-Rabi bin Sulaiman‏ 
menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb menceritakan kepada kami,‏ 
Ibnu Abi Dzi'b, Amr bin Al Harits dan Yunus bin Yazid mengabarkan‏ 
kepadaku, bahwa Ibnu Syihab mengabarkan kepada mereka, dari‏ 
Urwah bin Az-Zubair, dari Aisyah istri Nabi SAW, ia mengatakan,‏ 
“Rasulullah SAW shalat semenjak selesainya shalat Isya hingga fajar‏ 
sebanyak sebelas raka'at, beliau salam pada setiap dua raka'at, dan‏ 
witir satu raka'at, beliau sujud selama sekitar seseorang dari kalian‏ 
membaca lima puluh ayat sebelum beliau mengangkat kepalanya. Dan‏ 
bila muadzdzin telah berhenti dari menyerukan shalat Subuh dan telah‏ 
nyata fajar baginya, beliau berdiri lalu shalat dua raka'at yang ringan,‏ 
kemudian berbaring pada sebelah kanannya hingga muadzdzin‏ 
mendatanginya untuk iqamah, kemudian beliau keluar‏ 
bersamanya.”'50! Sebagian mereka menambahkan pada yang lainnya‏ 
dalam kisah hadits ini.‏ 


م کے 07 4 2 1G.‏ 30 . 


sa ee am ii‏ ا 


Jo‏ یي یا 


الما Oak Ann Hap‏ 
رحلا عر KAN‏ بن علي dab‏ محئ بن Pa‏ مح 
NG jan 5‏ نا Ahh‏ عَنْ يعلى بْنِ عَطَاء AT‏ سَمِعَ عَليًا IG Go‏ 


سمت عبد اله ن عُمرَ yi La‏ 4 قال: صَّلاَةَ اللَيْل وَالتّهَار 


1501 Jsnadnya shahih: HR. Al Bukhari pada bab Tahajjud (1140); Muslim pada bab 
Musafir hadits no. 122 dari Ibnu Wahb, dari Amr, dari Ibnu Syihab. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


مثتی مَثتی. قال لتا SN‏ ابي 3595 وَهَذه sa‏ بها Ja‏ مكة. 
Abdullah bin Sulaiman bin Al Asy'ats menceritakan‏ .1531 
kepada kami, Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami,‏ 
Muhammad bin Ja'far dan Abdurrahman menceritakan kepada kami,‏ 
keduanya mengatakan: Syu'bah mengabarkan kepada kami {h} Abu‏ 
Ali Al Maliki Muhammad bin Sulaiman menceritakan kepada kami,‏ 
Bundar menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi‏ 
menceritakan kepada kami (h) Umar bin Ahmad bin Ali Al Qaththan‏ 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al Walid menceritakan‏ 
kepada kami, Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami,‏ 
keduanya mengatakan: Syu’ bah menceritakan kepada kami, dari Ya'la‏ 
bin “Atha', bahwa ia mendengar Ali Al Azdi mengatakan: Aku‏ 
mendengar Abdullah bin Umar menyampaikan hadits dari Nabi SAW,‏ 
beliau bersabda, “Shalat (sunah) malam dan (shalat sunah) siang‏ 
adalah dua raka'at-dua raka'at”? Ibnu Abi Daud mengatakan‏ 
kepada kami, “Ini adalah shalat sunah yang hanya dilakukan oleh‏ 
orang-orang Makkah.”‏ 


pai مَحْمُوْد بن المُنذر الأصم» 5 6 يوؤسف‎ Ip Mawa Ga - ٢ 
حي الث بن سعد عن عمرو بن به‎ Opal داود بن‎ 5 aan 


o 2 3 0 


Me aan بكر إن الاق عن عند لله ای‎ Ia slah 
قال رَسُوْلَ الله 8: صلاة‎ IG AE عَن ابن‎ DE بن‎ SN عَبْد‎ 


AA 45 Jali 

1532. Muhammad bin Mahmud bin Al Mundzir Al Ashamm 
menceritakan kepada kami, Yusuf bin Bahr menceritakan kepada ` 
kami di Bajalah, Daud bin Manshur menceritakan kepada kami, Al- 
Laits bin Sa'd menceritakan kepadaku, dari Amr bin Al Harits, dari 
Bukair bin Al Asyajj, dari Abdullah bin Abu Salamah, dari 


1502 Isnadnya shahih: HR. Abu Daud (1295): At-Tirmidzi (597): Ibnu Majah 
(1322), An-Nasa'i (3/227) dari Syu bah. An-Nasa'i mengatakan, “Ini salah.” 
Hadits ini asalnya terdapat di dalam Ash-Shahihain tanpa kalimat “wan 
nahaar” (dan (shalat sunah] siang). 


Sunan Ad-Daraguthni — 


Muhammad bin Abdurrahman bin Tsauban, dari Ibnu Umar, ia 
mengatakan, “Rasulullah SAW bersabda, “Shalat (sunah) malam dan 
(shalat sunah) siang adalah dua raka 'at-dua raka at” O 


PA 


هوو 


CA - ۳‏ عَبْدُ الله بن ابي اود تا محمد OH‏ تتا معاد بر 
بن أبي و بن بشار د بن 


o‏ ي عدي وسل ٿن نن عن شت عن علدو أن 


رو F‏ عَن BA‏ قال: الصلاة مثتى aji‏ أن 
Orr 2‏ سرو رد soe‏ رر 
سهد في كل S‏ وباس و gedhé‏ يدك و ركقول: اللَهُم اللهُم. 


07 2o0, 9 boer 


فَمَنْ لَمْ Ja‏ ذلك فهي خدَاج. َوَاهُ Ag AN‏ سعد عَنْ عبد رب 


LA عن الفضل ; بن‎ Ag عن عمران ب بن أبي اس‎ 
1533. Abdullah bin Abu Daud menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, Mu’adz bin 
Mu’adz, Ibnu Abi Adi dan Sahl bin Yusuf menceritakan kepada kami, 
dari Syu’ bah, dari Abd Rabbih bin Sa’id, dari Anas bin Abu Anas, 
dari Abdullah bin Nafi” Ibnu Al Amya', dari Abdullah bin Al Harits, 
dari Al Muththalib, dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Shalat (sunah) 
adalah dua raka'at-dua raka'at, engkau bertasyahhud pada setiap 
dua raka'at, engkau berhenti, diam, menengadahkan kedua tangan 
sambil mengucapkan, ‘Ya Allah. Ya Allah.’ (berdoa). Barangsiapa 
yang tidak melakukan demikian, maka itu kurang (sempurna). ۳۷ 
Diriwayatkan juga oleh Al-Laitsi, yakni Ibnu Sa'd dari Abd Rabbih, 
dari Imran bin Abu Anas, dan ia menyandarkannya pada Al Fadhl bin 
Al Abbas. 


1503 Isnadnya shahih: Lihat keterangan yang lalu. 

1504 Isnadnya lemah: HR. Abu Daud (1296), At-Tirmidzi (385); Ahmad (167). Saya 
katakan: Di dalam sanadnya terdapat Abdullah bin Nafi” bin Al Amya', ia 
tidak diketahui kredibilitasnya, 4t-Tagrib (1/456). 


— Sunan Ad-Daraguthni 


79. Bab Tidak Ada Shalat Setelah Subuh Kecuali Dua Raka'at 


PAN‏ و نم د و ا EA 2 2 Z‏ پر ٤‏ 3-0 مو 
Nor‏ — حدنا محمد بن سليمان ESS‏ بالبصرة» ثا أحمك بر 
NA Sor Pa Z2 o7‏ 0 3 رن ERRA A‏ ه ۶ 92- سه « اس e‏ 
عبدة» نتا عبد العزيز بن محمدء انا قدامة بن موسى» عن محمد بن 
و مه z á‏ ه £ ə To LA AG o‏ مغ ھ2 - Yo‏ 3 
الحصين التميمي» عن أبي علقمة مولى ابن عیام عن يسار مولى ابن 


° م ی ا أ‎ a يدر‎ yana Te ورا‎ E E وق 2 سه‎ 
أصلي بعد الفجر فحصبني وقال: يا يسار كم‎ as عَمَر قال: رآني ابن‎ 
GG إن رَسُوْل الله هيك حَرَجَ‎ KS صَليْتَ؟ قلت: لا أذري. قال: لآ‎ 
ب ور 2 م وه‎ s - 2 22 ر‎ ” 
AB شديداء نم قال:‎ Ui عليتا‎ ba ونح تُصَلَىْ هَذه الصَلاة‎ 
أن لا صَلاة بَعْدَ الفخر إلا سجحدتين.‎ (SE Sa 
1534. Muhammad bin Sulaiman Al Maliki menceritakan 
kepada kami di Bashrah, Ahmad bin Abdah menceritakan kepada 
kami, Abdul Aziz bin Muhammad menceritakan kepada kami, 
Oudamah bin Musa memberitahukan kepada kami, dari Muhammad 
bin Al Hushain At-Tamimi, dari Abu Algamah maula Ibnu Abbas, 
dari Yasar maula Ibnu Umar, ia menuturkan, “Ibnu Umar melihatku 
shalat setelah (shalat) Subuh, maka ia melemparku dengan kerikil 
seraya mengatakan, “Wahai Yasar, berapa kali engkau shalat?” Aku 
jawab, “Tidak tahu.” Ia berkata, “Engkau tidak tahu? Sesungguhnya 
Rasulllah SAW keluar kepada kami, saat itu kami sedang melakukan 
shalat ini, maka beliau pun sangat marah sekali kepada kami, lalu 
beliau bersabda, “Hendaknya yang hadir di antara kalian ini 
menceritakan kepada yang tidak hadir, bahwa tidak ada shalat 
setelah Subuh kecuali dua raka'at 5 


r r ېوه‎ PAN له ° هوس‎ 2 ° . Pt . | 

D - ٥‏ محمد بن یحی بن مرداس» Was‏ ابو داود 
s r s‏ 

ro 8 0 A 3 0‏ © م < سا ر 6 © م 4 

السجستان » تا مسلم بن إبراهيم» UB Bas‏ عن قدامة بن مُرْسی 

1505 Isnadnya lemah: HR. Abu Daud dan At-Tirmidzi (419) dari jalur Ahmad bin 


Abdah. Saya katakan: Muhammad bin Al Hushain At-Taimi tidak diketahui 
kredibilitasnya, At-Taqrib (2/155). 


Sunan Ad-Daraquthni — 


سه o- ož‏ ورم 
ا E Ana‏ 


رآني E‏ ا pa a‏ الف ل o‏ رفول 
الله كي خر َرَج Eb‏ وحن ka‏ هَذه الصّلاة» فقال: للع as‏ 
Kas‏ 0 إلا سجدكين. 

1535. Muhammad bin Yahya bin Mirdas menceritakan kepada 

kami, Abu Daud As-Sijistani menceritakan kepada kami, Muslim bin 
Ibrahim menceritakan kepada kami, Wuhaib menceritakan kepada 
kami, dari Oudamah bin Musa, dari Ayyub bin Hushain, dari Abu 
Algamah, dari Yasar maula Ibnu Umar, ia menuturkan, “Ibnu Umar 
melihatku ketika aku sedang shalat setelah terbitnya fajar, lalu ia 
berkata, “Wahai Yasar, sesungguhnya Rasulullah SAW keluar kepada 
kami ketika kami sedang melakukan shalat ini, lalu beliau bersabda, 
"Hendaknya yang hadir di antara kalian ini menceritakan kepada 


yang tidak hadir, janganlah kalian shalat setelah Subuh kecuali dua 
raka'at 6 


en EEO E 
Ta 2 D - هم و«‎ jas A 2 As kaa چ‎ 2 271 
الحساني» نا وكيع» نا يان» ننا عبد الرحمنِ زياد بن انعم» عن‎ 
لا‎ :# Jp عبد الله بن زيت عَنْ عبد الله بب عَمٌرو قال: قال‎ 


S Ada صلاة بعد صلا‎ 
1536. Yazid bin Al Husain Al Bazzaz menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Isma'il Al Hassani menceritakan kepada kami, 
Waki’ menceritakan kepada kami, Sufyan mengabarkan kepada kami, 
Abdurrahman bin Ziyad bin An'um menceritakan kepada kami, dari 
Abdullah bin Yazid, dari Abdullah bin Amr, ia mengatakan, 
“Rasulullah SAW bersabda, “Tidak ada shalat setelah shalat Subuh, 
kecuali dua raka'at” 7 


1506 Lihat keterangan yang lalu. Ayyub bin Hushain adalah Muhammad bin Al 
Hushain tadi. 
507 Isnadnya lemah: HR. Al Baihaqi (2/465). Saya katakan: Abdurrahman bin 


— Sunan Ad-Daraguthni 


80. Bab Anjuran bagi Tetangga Masjid untuk Shalat di Masjid 
Kecuali Karena Udzur 


Z ê ور هر‎ os 3035. و‎ . o% 
ابو حامد محمد بن هَارُونَ الحضرمي» ننا‎ 


r 


(AL - ۷ 


o-z Jo 3G. م‎ 


A 2:3 ۰ | PEN ٣ EA AIE yaa 
نا‎ TS الطائي زكريا بن يحبى (ح) وحدنا ان‎ 
Ne اخ‎ E 


الْمُوَدْنَء نا عيذ الله بر بكير SA‏ محمد بن سوقة» عَنْ م محمد بن 
PE‏ حابر بن عبد الله قال: فقد BI‏ قَرْما في الصّلاة فقال: 
ما حَلقكم عن الصّلاة؟ قالؤا: لحَاء كان ME‏ فقال: لا صَلاة لجار 
الْمَسْحد إلا في الْمَسْحِد. هذا لفظ ابن MY IG cala‏ 
ls‏ 
لمن سمع النداء ثم لم يات إلا من علة. 
Abu Hamid Muhammad bin Harun Al Hadhrami‏ .1537 
menceritakan kepada kami, Abu Bakar As-Sukain Ath-Tha'i‏ 
Zakariyya bin Yahya menceritakan kepada kami {h} Muhammad bin‏ 
Makhlad bin Hafsh menceritakan kepada kami, Junaid bin Hakim‏ 
menceritakan kepada kami, Abu As-Sukain Ath-Tha'i menceritakan‏ 
kepada kami, Muhammad bin Sukain Asy-Syagari Al Muadzdzin‏ 
menceritakan kepada kami, Abdullah bin Bukair Al Ghanawi‏ 
mengabarkan kepada kami, dari Muhammad bin Sugah, dari‏ 
Muhammad bin Al Munkadir, dari Jabir bin Abdullah, ia menuturkan,‏ 
“Nabi SAW pernah merasa kehilangan beberapa orang dalam shalat,‏ 
lalu beliau bertanya, “Apa yang menghalangi kalian untuk shalat?‏ 
Mereka menjawab, “(Kesibukan mengurusi) kulit pohon yang ada‏ 
pada kami.' Beliau pun bersabda, “Tidak ada shalat bagi tetangga‏ 
masjid kecuali di masjid” ” 8 Ini lafazh Ibnu Makhlad. Abu Hamid‏ 
menyebutkan (dalam redaksinya): “Tidak ada shalat bagi yang‏ 


Ziyad bin An'um adalah Al Ifrigi, ia lemah hafalannya, At-Tagrib (1/480). 

158 Jsnadnya lemah: HR. Ibnu Hatim di dalam Al Jarh (3/2/283) pada biografi 
Muhammad Ibnu Sukain. Saya katakan: Tentang Muhammad Ibnu Sukain, 
Adz-Dzahabi mengatakan, “Tidak dikenal, dan khabarnya munkar.” 


Sunan Ad-Daraguthni — 


mendengar seruan (adzan) kemudian tidak mendatanginya, kecuali 
karena suatu alasan (udzur syar i).” 


oos 2 350510. Pt‏ و ډو مه 


NA Ke -e å -‏ 25 
۸ حدننا ابو يو سف يعقوب بن عبد الرحمن المذكرء G‏ 


r 


شی العطار محمد بن سید بی UE‏ فا ي بن ea‏ 


سَلَيمَانَ بن دَاوْدَ اليمَامي» عَنْ pa Ko ag Ing‏ 
£ 1 9 07 72 


Z ul Leo °‏ ما وو b 8٠ 2 : bA‏ 
أبي هرر قال: JB‏ رَسُول الله : لا صّلاة لجار المَسْحد إلا في 
Pa‏ 


1r 


1538. Abu Yusuf Ya'gub bin Abdurrahman Al Mudzakkar 
menceritakan kepada kami, Abu Yahya Al Aththar Muhammad bin 
Sa'id bin Ghalib menceritakan kepada kami, Yahya bin Ishaq 
menceritakan kepada kami, dari Sulaiman bin Daud Al Yamani, dari 
Yahya bin Abu Katsir, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, ia 
mengatakan, “Rasulullah SAW bersabda, ‘Tidak ada shalat bagi 
tetangga masjid kecuali di masjid.” 8 


35 Ad پچ‎ í 2 وو‎ oto an 

ÉI- ۹‏ قوب بن HA AL‏ الحسن بن HS BP‏ 
الم لمطلب بن زياد عن أبي إسحاق )| لسبيعي c‏ عن الحارث» عن علي قال: 
مَنْ كان جَارَ الْمَسْحِد فسمع SAE‏ يتادي فلم iimg‏ من غير عُذ فلا 
Sp‏ 

1539. Ya'qub bin Ibrahim Al Bazzaz menceritakan kepada 

kami, Al Hasan bin Arafah menceritakan kepada kami, Al Muththalib 
bin Ziyad menceritakan kepadaku, dari Abu Ishag As-Sabi'i, dari Al 
Harits, dari Ali, ia mengatakan, “Barangsiapa menjadi tetangga 
masjid, lalu ia mendengar muadzdzin menyerukan (adzan) namun ia 


۱ 


A 


150 Isnadnya lemah: HR. Al Baihaqi (3/53): Al Hakim (1/246) dari Sulaiman bin 
Daud Al Yamani. Saya katakan: Sulaiman bin Daud lemah, Al Bukhari 
mengatakan, “Haditsnya mungkar.” Ibnu Ma'in mengatkaan, “Tidak 
dianggap.” 


— Sunan Ad-Daraguthni 


tidak memenuhinya tanpa udzur, maka tidak ada shalat baginya.”'”'” 


عن التب ل قال: مَنْ سمح SAN‏ فلم Kg‏ فلا صّلاة له إلا من عذر. 
Ali bin Abdullah bin Mubasysyir menceritakan kepada‏ .1540 
kami, Abdul Hamid bin Bayan menceritakan kepada kami, Husyaim‏ 
menceritakan kepada kami, dari Syu'bah, Adi bin Tsabit menceritakan‏ 
kepada kami, Sa'id bin Jubair menceritakan kepada kami, dari Ibnu‏ 
Abbas, dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Barangsiapa mendengar‏ 
seruan (adzan) namun tidak memenuhinya, maka tidak ada shalat‏ 
baginya kecuali karena 1‏ 


سي ۰ ٥‏ 3 لا سه 2 جاع هم مھ رن 


Was - 0١‏ ابن شر وآخرون» قالوا: ا عباس بن مُحَمَّد الدُوري 


.2 رو A‏ ره هف س س و Bon‏ 


z A 7‏ اس A‏ 
3G‏ عَنْ شعبة بإستاده تحوه. قال الشيخ رفعه هشيم. وَقرَادٌ شيخ من 
er ۴‏ .2 #7 

J‏ در وو 


لبصريين مجهو 


1541. Ibnu Mubasysyir dan yang lainnya menceritakan kepada 
kami, mereka mengatakan: Abbas bin Muhammad Ad-Duri 
menceritakan kepada kami, Ourad menceritakan kepada kami, dari 
Syu'bah, dengan isnadnya, serupa itu. Syaikh mengatakan, “Husyaim 
memarfu 'kannya, sedangkan Ourad adalah seorang Syaikh di antara 
warga Bashrah, ia tidak diketahui kredibilitasnya. 


٢٠‏ - حَدَثَنَا محمد بن یحی بن مرداس» تتا أو SS‏ ننا قتيبة بن 


1510 Isnadnya lemah lagi mauguf: Saya katakan: Abu Ishaq As-Sabi'i mentadlis dan 
meriwayatkan secara mu'an'an. Syaikhnya adalah Al Harits yaitu Al A' war, ia 
lemah. Pembahasan tentangnya telah dikemukakan sebelum ini. 

1! Isnadnya shahih: HR. Abu Daud (551), Al Hakim (1/254); Ibnu Hibban (426) 
dari Husyaim. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


17 ra Bd Ha قال‎ nyang عن‎ 
of سه.ي‎ 


SA‏ فلم Oh‏ يمتعه من NG a AA‏ وما العذر؟ قال: وف أو 


pp‏ م يبل Sa‏ ة التي صَلَى. 

1542. Muhamamd bin Yahya bin Mirdas menceritakan kepada 

kami, Abu Daud menceritakan kepada kami, Outaibah bin Sa'id 
menceritakan kepada kami, Jarir menceritakan kepada kami, dari Abu 
Janab, dari Maghra' Al Abdi, dari Adi bin Tsabit, dari Sa'id bin 
Jubair, dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, “Rasulullah SAW bersabda, 
“Barangsiapa mendengar penyeru (muadzdzin) dan tidak ada udzur 
yang menghalangi untuk memenuhinya,” mereka bertanya, “Apakah 
udzur dimaksud?” beliau menjawab, “Rasa takut atau sakit, maka 


Allah tidak akan menerima darinya shalat yang telah 
dilakukannya” 27 


81. Bab Ingat Suatu Shalat Ketika Mengerjakan Shalat yang Lain 


لهو 30 e y,‏ ا وور 


Gt Ea o- ۳‏ ر الشّافعي» Sai‏ حمد بن خزيمة) 


[4 


در .> 3-3 30 


ار شا اللا رغه بن ابي Cab‏ عن SAK‏ عن 
عبد الله بن عباس قال: قال مول الله 3 إذا د نسي SAE‏ لا 


Lo فإذا فرغ منْهًا‎ A غه فيه فيهاء‎ Pan kuda ay وهو غي صّلاة‎ wa 
oso ورر ر‎ 0 Efo 2 

Bi PE 7 بن‎ PS. الي نسي.‎ 

1543. Abu Bakar Asy-Syafi'i menceritakan kepada kami, 

Abdullah bin Ahmad bin Khuzaimah menceritakan kepada kami, Ali 

bin Hujr menceritakan kepada kami, Bagiyyah mengabarkan kepada 

kami, Umar bin Abu Umar menceritakan kepadakku, dari Makhul, 


۱۶۱١ fsnadnya lemah: Saya katakan: Abu Janab Al Kalbi lemah, seorang mudallis 


dan meriwayatkan secara mu'an'an. Sedangkan Maghra' Al Abdi riwayatnya 
diterima, At-Tagrib (2/269). 


— Sunan Ad-Daraguthni 


dari Abdullah bin Abbas, ia mengatakan, “Rasulullah SAW bersabda, 
“Apabila seseorang di antara kalian lupa suatu shalat lalu teringat 
ketika mengerjakan shalat fardhu lainnya, maka hendaklah ia 
memulai dengan yang sedang dikerjakannya, kemudian setelah selesai 
barulah mengerjakan yang terlupakan’ ”™® Umar bin Abu Umar 
majhul (tidak diketahui kredibilitasnya). 


5 مُحَمَّد الواسطي 6 5 مو بن :فاون‎ A سا هو نې بن‎ - ٤٥ 


r a r‏ - هم هبي مه 


تک ر انوت Rang‏ يع ود الكت عَنْ عَبَيْد الله» عَنْ 
aS‏ $ عَنِ ابن AS‏ قال: ذا سبي أَحَدُكُمْ صلا فلم CN) WS‏ 
GUY!‏ صل goig‏ فإذا فرغ من صلاته Sal “Kas‏ ۸ سي 


JE a Bd 

1544. Ja'far bin Muhammad Al Wasithi menceritakan kepada 

kami, Musa bin Harun menceritakan kepada kami, Yahya bin Ayyub 

menceritakan kepada kami, Sa'id bin Abdurrahman Al Jumahi 

menceritakan kepada kami, dari Ubaidullah, dari Nafi’, dari Ibnu 

Umar, ia mengatakan, “Apabila seseorang di antara kalian lupa suatu 

shalat dan tidak teringat kecuali ketika ia sedang (shalat) bersama 

imam, maka hendaklah ia shalat bersama imam, kemudian setelah 

selesai, hendaklah ia mengerjakan shalat yang terlupakan, kemudian 
mengulangi shalat yang dilakukannya bersama Tae 7 


قال ng LA‏ بو Gal‏ التَرْحُمَانِي» تتا سَعيْدٌ وَرَفعَهُ إلى الي 
8 وهم في رفعهء فن کان ق رَحَعَعَنْ رفعه فَقَدْ Nyah) Gp‏ 


Musa mengatakan: Abu Ibrahim At-Tarjumani juga : 
menceritakan kepada kami, Sa'id menceritakan kepada kami, ia 


1513 Jsnadnya lemah: Saya katakan: Tentang Umar bin Abu Umar, Ibnu Adi 
mengatakan, “Haditsnya munkar.” Adz-Dzahabi mengatakan, “Ia lemah.” Al 
Mizan (4/6176). 

54 Jsnadnya lemah: HR. Ibnu Hibban di dalam Al Majruhin (1/319) pada biografi 
Sa'id bin Abdurrahman. Saya katakan: Sa'id bin Abdurrahman Al Jumahi jujur 
namun sering mengira-ngira, At-Tagrib (1/300). 


Sunan Ad-Daraguthni — 


menyandarkannya kepada Nabi SAW, namun ia mengira-ngira dalam 
menyandarkannya kepada beliau. Bila ia menarik penyandarannya, 
maka itu sesuai dengan riwayat yang benar. 


82. Bab Keutamaan Shalat Berdiri atas Shalat Duduk, dan Cara 
Shalatnya Orang yang Sehat di Belakang Orang yang Shalat 
Sambil Duduk 


220323279% هو e‏ © 3 ب همع و هو ےم 


Cia - logo‏ أَحْمَدُ بن صر gi‏ سَنْدوَيْه تنا BL‏ بن مُوْسۍ نا أَبو 


r 


e Jor 3 Ai‏ لي 


Bn‏ ن D3‏ عن عبد الله إن GIA‏ عن ae‏ أن 
a‏ قال: قال da‏ الله هه Kp‏ القاعد عَلَى KA‏ من o‏ 
القائم وَصَلاة NG‏ عَلَى لف من صّلاة القاعد. 


1545. Ahmad bin Nashr bin Sandawaih menceritakan kepada 
kami, Yusuf bin Musa menceritakan kepada kami, Abu Usamah 
mengabarkan kepada kami, Husain bin Dzakwan menceritakan kepada 
kami, dari Abdullah bin Buraidah, dari Imran bin Hushain, ia 
mengatakan, “Rasulullah SAW bersabda, “Shalatnya orang yang 
duduk adalah setengah dari shalatnya orang yang berdiri, dan 
shalatnya orang yang berbaring adalah setengah dari shalatnya 
orang yang duduk’ "5'5 


Ç 8 


Bis - 5‏ ابر بک ر النيسا ليس Gp‏ نا أب Kasan CA‏ بن عبد 
ga Be vÚ‏ رن Cas‏ الأغمش» عن أبي سان 
عَنْ حابر قال: PN‏ سه BA‏ على جع 


A coD gai NEG AS في بیت‎ NS Asa فائفكت‎ al 


$ ص .2 


۱۶٩۶ Isnadnya shahih: HR. Al Bukhari pada bab Mengagashar Shalat (18), An- 
Nasa'i pada bab Shalat Malam, Ibnu Majah, Ahmad (2/193); Ibnu Khuzaimah 
(1236) dari Husain. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


ویب 


و 


Bu م‎ Ko Jai A a قاعدا تطوعاء قتا‎ ai 


AS WAH hak‏ فق فلمًا قضَی all‏ قال: ú AW Pe‏ صلى 
- د 8 5 a 3 s‏ - ور 8 s‏ م 30 - o‏ 3 
قاعدا فصلوا قعوداء وَإن صلی قائما فصلوا قیاماء ولا تفعلوا كما Jawi‏ 
فارس لعظمائها. 

1546. Abu Bakar An-Naisaburi menceritakan kepada kami, 

Abu Ahmad Muhammad bin Abdul Wahhab An-Naisaburi 
menceritakan kepada kami, Ja'far bin Aun menceritakan kepada kami, 
Al A'masy menceritakan kepada kami, dari Abu Sufyan, dari Jabir, ia 
mengatakan, “Rasulullah SAW terpelanting dari punggung kudanya di 
Madinah hingga membentur pohon kurma sehingga kakinya terkilir, 
lalu beliau tinggal di rumah Aisyah, kemudian kami datang 
menjenguknya, saat itu kami dapati beliau sedang shalat sunah sambil 
duduk, maka kami pun berdiri di belakang beliau. Kemudian kami 
mendatanginya sedang shalat fardhu, lalu kami berdiri di belakangnya, 
kemudian beliau mengisyaratkan kepada kami untuk duduk, maka 
kami pun duduk. Selesai shalat beliau bersabda, “Ikutilah imam, bila 
ia shalat sambil duduk maka shalatlah kalian sambil duduk, dan bila 
ia shalat sambil berdiri maka shalatlah kalian sambil berdiri. Dan 


janganlah kalian melakukan sebagaimana yang dilakukan orang- 
orang Persia terhadap para pembesar mereka” 6 


و 


a dig عفر‎ MAS ن مُحَمّد‎ KE ; ايو‎ Bab - ٧ 


يقل تطوعاً. 

1547. Abu Bakar menceritakan kepada kami, Abbas bin 

Muhammad menceritakan kepada kami, Ja'far menceritakan kepada ' 

kami, riwayat ini, namun ia tidak menyebutkan (redaksi): “shalat 
sunah”. 


1516 Isnadnya shahih: HR. Muslim dalam kitab Shalat (84), An-Nasa'i (3/9) dari 
beberapa jalur dari Jabir. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


r id s 
a Mega اص‎ ga o په‎ 3030 72o 0 سوه مع ېر دهج‎ 
بن إياس» حدثني إبراهيم بن عبيد بن رفاعة قال: دخلت‎ 


عَلَى جابر بن عَبْد الله Uap‏ يصلي بأصحابه جالساء Dal ÉD‏ 
سَألنهُ عَنْ ذلك» فقال: قلت: لَّهُمْ A‏ لا Ssh om gatot Ket‏ أن 
و و 4 rn e A‏ و او 
Nga‏ بصلاتي فاجلسواء فا سمغت رَسُول الله هه puyi WI dyar‏ 
Ass‏ و 7 - کون NANG‏ او 8 P‏ لاك 1 ,83 1 
Ob ci‏ صلى LSG‏ فصلوا قياماء وان صلى جالسا فصلوا جلوسا. | 
Ahmad bin Abbas Al Baghawi menceritakan kepada‏ .1548 

kami, Hammad bin Al Hasan menceritakan kepada kami, Abu Amir 
menceritakan kepada kami, Khalid bin Iyas menceritakan kepada 
kami, Ibrahim bin Ubaid bin Rifa'ah menceritakan kepadaku, ia 
menuturkan, “Aku datang kepada Jabir bin Abdullah, lalu aku 
mendapatinya sedang shalat mengimami para sahabatnya sambil 
duduk. Selesai shalat aku menanyakan hal itu kepadanya, ia pun 
menjawab, “Aku katakan kepada mereka, bahwa aku tidak dapat 
berdiri. Jika kalian ingin shalat mengikuti shalatku, maka duduklah, 
karena sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah SAW 
bersabda, “Sesungguhnya imam adalah perisai, bila ia shalat sambil 


berdiri maka shalatlah kalian sambil berdiri, dan bila ia shalat sambil 
duduk, maka shalatlah kalian sambil duduk” 


83. Bab Waktu Shalat yang Terlupakan 


JA ين‎ MABA تما‎ JUAN DA إسماعيل‎ Gis - 8 
عن‎ EN عن آي‎ bali بن آي‎ gra 5 aki yan Eri السلمي)‎ 


BI GSS مَنْ سي صَّلاة‎ IG & عن ابي‎ GA عن أب‎ AI 


. 
r 


1517 Isnadnya lemah: HR. Muslim dalam kitab Shalat (88) dari Abu Hurairah. Saya 
katakan: Khalid bin Iyas haditsnya ditinggalkan, 4t-Tagrib (1/211). 


— Sunan Ad-Daraguthni 


~. 


1549. Isma'il bin Muhammad Ash-Shaffar menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Isma'il As-Sulami menceritakan kepada 
kami, Abu Tsabit menceritakan kepada kami, Hafsh bin Abu Al 
Aththaf menceritakan kepada kami, dari Abu Az-Zinad, dari Al A'raj, 
dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Barangsiapa 
terlupa akan suatu shalat, maka waktunya adalah ketika ia 
mengingatnya” 8 


84. Bab Bolehnya Shalat Sunah di Baitullah Sepanjang Waktu 


- 
30 Jo راس‎ 


BE ji JA عَبْدُ‎ C3 حَدَنْنَا بو‎ - ٠ 
عبد الله ن ابا عَنْ جير‎ ga أب‎ ALE علي تنا سيان بن‎ 
ن مُطْعم: أن رَسُوْلَ الله 8 قال: يا ني عند متاف» إن ولم من هَذَا‎ 
ساعَة شَاء من‎ AT وصلى‎ end طائفاً طاف بهذا‎ KAS الآثر شيا فلا‎ 


ر 

يل او نهار 

1550. Abu Syaibah Abdul Aziz bin Ja’far bin Bakar 

menceritakan kepada kami, Amr bin Ali menceritakan kepada kami, 

Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami, dari Abu Az-Zubair, 

dari Abdullah bin Babah, dari Jubair bin Muth'im, bahwa Rasulullah 

SAW bersabda, “Wahai Bani Abdi Manaf, bila kalian diberi suatu 

tugas dari perkara ini, maka janganlah kalian mencegah orang 

thawaf yang thawaf di Baitullah dan melakukan shalat kapan pun ia 
mau, baik malam maupun siang.” 


A ره‎ A oto. O Zar O oor مر ند 203 وهو‎ 
: : ل«‎ 


NGONG‏ - حذنًا يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن ب 


£ هو PAN‏ ?62 3 30 20 ه ېره د و رمه z‏ 


d 


518 Jsnadnya lemah: HR. Ibnu Adi (2/791-792). Saya katakan: Hafsh bin Abu Al 
Athaf lemah. 

15% Isnadnya shahih: HR. An-Nasa'i (1/228); Ibnu Majah (1254): Ibnu Khuzaimah 
(1280), At-Tirmidzi (868), semuanya meriwayatkan dari Abu Az-Zubair. 


Sunan Ad-Daraguthni — 


رور 20 و of . 7r‏ 
Sam‏ قال سول الله 8 اد ره 
بني YEN Aga‏ أَحَداً أن يَطُوْف Iu‏ ويصلى أيه سَاعَة G‏ مرن 


Zea 
او بهار.‎ J 
1551. Yusuf bin Ya'gub bin Ishaq bin Buhlul Ek 
kepada kami, kakekku menceritakan kepada kami, ayahku 
menceritakan kepada kami, Al Jarrah bin Minhal menceritakan kepada 
kami, dari Abu Az-Zubair, dari Nafi” bin Jubair, ia mendengar 
ayahnya yakni Jubair bin Muth'im mengatakan, “Rasulullah SAW 
bersabda, “Wahai Bani Abdi Manaf —atau: Wahai Bani Oushshai-, 
janganlah kalian melarang seorang pun thawaf di Baitullah dan 
shalat kapan pun ia mau, baik malam maupun siang’. 1520 


5 es AI حَمَدَ بن سعيّد‎ pa e هع‎ | GAS — NooY 


r 


هر ۸ 30 £ و ر 


أَحْمَدُ بن أب مَعْسَرِ ap ga E E‏ نا A‏ بن ALS‏ اللّى 
jip‏ بي PAN‏ جَابر قال: قال رسو لل الله : gt‏ عبد سافب اا 
ka kag‏ ّت i‏ ساعة اء من ّل ES‏ 


1552. Al Hasan bin Ahmad bin Sa'id Ar-Ruhawi menceritakan 
kepada kami, Abu Awanah Ahmad bin Abu Ma'syar menceritakan 
kepada kami, Abdurrahman bin Amr menceritakan kepada kami, 
Ma'gil bin Ubaidullah menceritakan kepada kami, dari Abu Az- 
Zubair, dari Jabir, ia mengatakan, “Rasulullah SAW bersabda, “Wahai 
Bani Abdi Manaf, janganlah kalian melarang seorang pun yang 
shalat di Baitullah ini kapan pun ia mau, baik malam maupun 


siang”. »1521 


1520 Isnadnya lemah: Saya katakan: Al Jarrah bin Minhal lemah. 

12! Isnadnya lemah: Al Hafizh mengatakan, “Ini hadits ma 'lul (cacat), karena yang 
mahfuzh (yang terpelihara) adalah dari Abu Az-Zubair, dari Abdulah bin 
Baba', dari Jayyid, bukan dari Jabir.” Saya katakan: Ma'gil bin Ubaid jujur 
namun sering keliru, At-Tagrib (2/256), sedangkan Abu Az-Zubair mudallis 
dan meriwayatkan secara mu 071 ‘an. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


ni 


o r 
روم م۴ وهو و‎ á lni 


: نا حفص‎ SIA Gh عبد الله بن محمد بن‎ BAL - ۳٣ 


عَمْرِو Ce‏ ّا عَبْدُ SEP‏ الثقفي» ag Ah bia‏ 
عَنْ جاب أن الب E‏ سخ ا کر اسا بطر 


ممم 


بهذا الت ية سّاعَة شَاء من MEI‏ 


1553. Abdullah bin Muhammad bin Ishag Al Marwazi 
menceritakan kepada kami, Hafsh bin Amr Ar-Rabali menceritakan 
kepada kami, Abdul Wahhab Ats-Tsagfi menceritakan kepada kami, 
Ayyub menceritakan kepada kami, dari Abu Az-Zubair, aku kira dari 
Jabir, bahwa Nabi SAW bersabda, “Wahai Bani Abdi Manaf, 
Janganlah kalian melarang seseorang thawaf di Baitullah ini kapan 
pun ia kehendaki, baik malam maupun siang.” 1222 


: طَالب الْحَافظُ أَحْمَدُ بْنْ صر نا عبد الله‎ : "Gis - ٤ 
ع و‎ APE Sena ا بْنُ عَبْد الله بْنِ‎ 
3 - 
To ag nk R 
أي سا‎ adi عند هَدَا‎ ai حَدا‎ AS قال: يا بني عبد مُنَافء لا‎ 


SENI من‎ 


1554. Abu Thalib Al Hafizh Ahmad bin Nashr menceritakan 
kepada kami, Abdullah bin Yazid bin Al A'ma menceritakan kepada 
kami di Harran, Yahya bin Abdullah bin Adh-Dhahhak menceritakan 
kepada kami, Umar bin Oais menceritakan kepada kami, dari Ikrimah 
bin Khalid, dari Nafi” bin Jubair bin Muth'im, dari ayahnya, dari Nabi . 
SAW, beliau bersabda, “Wahai Bani Abdi Manaf, janganlah kalian 
melarang seorang pun yang shalat di Baitullah ini kapan pun, baik 
malam ataupun siang.” 2 


1522 Isnadnya shahih. Telah dikemukakan tadi. 

1313 Isnadnya lemah: Saya katakan: Umar bin Oais riwayatnya ditinggalkan, 4t- 
Tagrib (2/62), sedangkan Yahya bin Abdulah Adh-Dhahhak lemah, 47 agrib 
(2/351). 


Sunan Ad-Daraguthni — 


١‏ پا a gi‏ نن عياش Dali‏ تا تا الحسن بن 


مُحَمّد قال: قال al Al‏ الله الشّافعي» ” ا عَبْدُ الله بْنْ FN‏ عَنْ حُمَيْد 


akak kk ERRA 


HE BA ومن‎ NG Ta P بعضادني لاب فقال: من‎ 


رور عو عبر ان 


Wa SN‏ اير DN‏ ين الصع ي 
Allah‏ الس . ولا بَعْدَ GAN DS Jaa‏ إلا akas‏ إلا بمكة. 


1555. Al Husain bin Yahya bin Ayyasy Al Oaththan 
menceritakan kepada kami, Al Hasan bin Muhammad menceritakan 
kepada kami, ia mengatakan: Abu Abdilah Asy-Syafi'i mengatakan: 
Abdullah bin Al Muammal menceritakan kepada kami, dari Humaid 
maula Afra', dari Oais bin Sa'd, dari Mujahid, ia mengatakan, “Abu 
Dzarr datang dari Makkah, lalu ia menarik pangkal pintu, lalu berkata, 
“Siapa yang mengenalku maka ia telah mengenalku, adapun yang 
belum mengenalku, maka aku adalah Jundub Abu Dzarr, aku 
mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Tidak ada shalat setelah 
Subuh hingga terbitnya matahari, dan tidak pula setelah Ashar hingga 
terbenamnya matahari, kecuali di makkah, kecuali di Makkah? 


A A Ee‏ و SG‏ اا 
ن ابي مسر 5 ا بن یحی بن É Ojo‏ 5 عد عَبْدُ úJ‏ 


مُجَّاهد Le la yfe o‏ اة ٿن تر ي لم له شيع نا 


َو Di‏ رَسُوْل الله هه يقؤل: يا بني عبد المُطلب» لا SES‏ 
a‏ سَاعَة من AES JÉ‏ 

1556. Al Abbas bin Abdus Sami” Al Hasyimi menceritakan 

124 Isnadnya lemah lagi terputus: HR. Asy-Syafi'i dan Ahmad, hanya saja tidak 


menyebutkan Humaid di dalam sanadnya. Saya katakan: Mujahid tidak 
mendengar dari Abu Dzarr. 


— Sunan Ad-Daraguthni 


kepada kami, Abdullah bin Ahmad bin Abu Masarah menceritakan 
kepada kami, Khallad bin Yahya bin Shafwan menceritakan kepada 
kami, Abdul Wahhab bin Mujahid menceritakan kepada kami, “Atha' 
menceritakan kepadaku, Nafi” bin Jubair bin Muth'im menceritakan 
kepadaku, bahwa ia mendenar Jubair mengatakan, “Aku mendengar 
Rasulullah SAW bersabda, “Wahai Bani Abdul Muththalib, janganlah 
kalian melarang orang yang shalat di Baitullah ini kapan pun, baik 


is2 
malam maupun siang” 25 


0 E EE o 3 o- ۶ PAN 


LSI WAH - ٧‏ بن صَفْوَانَ البرذعي» تا أَحْمَدُ بن محمد بن 
صاعد» 17 بن عد کس عُبَيّد الْمُحَارِي i pa AG å G‏ عن Jebat‏ بن 
of os a‏ 


dais tekana 


قال Tag‏ يا بتي عبد متاف» يا بني هاشم لن (AI‏ هَذَا PAI‏ 


ET بهذا الت او مضلا اى‎ Wb GAS لا‎ 0 
1557. Al Husain bin Shafwan Al Bardz'i menceritakan kepada 
kami, Ahmad bin Muhammad bin Sha'id menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ubaid Al Muharibi menceritakan kepada kami, Abu 
Mu'awiyah menceritakan kepada kami, dari Isma'il bin Muslim, dari 
Amr bin Dinar, dari Nafi” bin Jubair bin Muth'im, dari ayahnya, ia 
mengatakan, “Rasulullah SAW bersabda, “Wahai Bani Abdi Manaf, 
Wahai Bani Hasyim, jika suatu hari kalian ditugasi perkara ini, maka 
Janganlah melarang orang yang thawaf di Baitullah atau orang yang 
shalat, kapan pun, baik malam maupun siang” 6 


E G aba مُحَمَّدُ ن‎ Gia - WRA 


1525 Isnadnya lemah: Saya katakan: Di dalam sanadnya terdapat Abdul Wahhab bin 
Mujahid, ia riwayatnya ditinggalkan dan dianggap pendusta oleh Ats-Tsauri, 
At-Taqrib (1/529). 

156 Isnadnya lemah: Saya katakan: Isma'il bin Muslim lemah, At-Tagrib (1/75). 


Sunan Ad-Daraguthni — 


l‏ قال: 259 Ng‏ أَحَداً ip BE‏ ليْلاً أو هَاراً. 


1558. Muhammad bin Makhlad menceritakan kepada kami, 
Kurdus bin Muhammad menceritakan kepada kami, Yazid bin Harun 
menceritakan kepada kami, Isma’il bin Muslim menceritakan kepada 
kami, dari Amr bin Dinar, dengan isnad ini, dari Nabi SAW, beliau 
bersabda, “Janganlah kalian melarang seseorang thawaf di Baitullah 
ini, baik malam maupun siang” 2 


o D 3 30 93 07 5 سوا‎ PAN 


Gb - ۹‏ عُثْمَان بر خمد الدقاق» ٿا aa‏ مُحَمّد بْنِ شاک 


ê. 3 203‏ 4 * موه ه 3 3 - لى 


OKAN ii 5‏ بنا a Bagai AI‏ سه تمه 
PERT‏ دد روو رو 
i‏ لا تَمْتَعُوا AE‏ طوف aa‏ اه tp‏ لآ صلاة بَعْدَ Si‏ المح 
o ata ls &‏ ولا Be‏ ند Ja ja‏ قفرب UAN‏ إلا عند 
هذا ليت PANG‏ فون و Ona:‏ 

1559. Utsman bin Ahmad Ad-Daggag menceritakan kepada 

kami, Ja'far bin Muhammad bin Syakir menceritakan kepada kami, 
Suraij bin An-Nu'man menceritakan kepada kami, Al Walid Al Adani 
menceritakan kepada kami, Raja' Abu Sa'id menceritakan kepada 
kami, Mujahid menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abbas, bahwa 
Nabi SAW bersabda, “Wahai Bani Abdul Muththalib —atau: Wahai 
Bani Abdi Manaf— janganlah kalian melarang seorang pun 
melakukan thawaf dan shalat di Baitullah, karena sesungguhnya tidak 
ada shalat setelah Subuh hingga terbitnya matahari, dan tidak ada 


shalat setelah Ashar hingga terbenamnya matahari, kecuali di 
Baitullah ini, mereka boleh thawaf dan shalat. 531328 


1527 Lihat keterangan yang lalu. 
1323 Isnadnya lemah: Saya katakan: Raja` Abu Sa’id tidak diketahui kredibilitasnya. 


— Sunan Ad-Daraquthni 


